




Pelayan Dua Tanah Suci, Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud. 
Raja Kerajaan Arab Saudi, mendapat kehormatan sebagai Penganjur 
untuk dicetaknya Al Quranul Karim dan Tcrjcmahnya ini 




«• , - 
O JjL6 

JT jj jj «JLo : 

jl ijUjYlj *~~a^K — -*Y' l)j J -— l'i j-jjj 




: f LJi oii ^ i JjUJi 1 v j%ll*JI uj j <U jl*J-1 

J J V -i » y ' » >. "if - ** yy-" •'. V 

^ W-A-* V-4=JJ>^'v^i(^ ss ‘U--i» ••• f 


\ .J-jIaJI 4 -*_*j>v 4 Lu-j i joL. y.1 « t-LwJ Vl v *j— ^ ««J!j i*]A ./a H j 

$ . r • • „ * 

. jiyill pi*: ^ j-s^k 

; jlmj l* i 

<jL«jL <Ul «rja >- i J (Jl -bP _fi -0;-P vlUil i^-Aj j-lJi iyi-1 oL>- ,o'l^ >- -^J I j'lfljli 

l LfJjljoj Jjl *-* * • j< «1 — »lJ 4 -ajjjJJ l J ,. ■— ■ 7 ^lp jj-*— 4 4-LJl 

. pJlaJl o' 1 -*-' '_ai~ ^Ji oJucj i*j»- jjj i t j: ~.a'j 

i ijj^JtJ'i On < o. I a iy-jJlj Q Ojljj Llflj 

^.»i— li ^ip « « ^ a ! j t <n> jli pJtnJ' oLj^ ^^->- ^1 (so^ <j' y*^ y 

* » , * 

. *<j! jJj ,^iP • p-L**<j <~ 1 p lJ* ^ jy *^ 1 4 LlJL^j i <-j^jJl _^~*j 

<_jjIL i. cj^— Lj' v_a>wi1.i apLJoJ j^j JJULil <....la< i. «J«L ^Jll»LJl Lii^-'Y 

«*wjJl jjjjiJl Sjljj J_«j ^ iJL*JL«il i <- -Jj-Xi^l <- 4 «J*- jjJl »-i> LL jl c 

. 4. — ■< I 

y bfi U? fr y i p ; la« 1 ' I J> ^il juj > <JJl 

. ^LJI <; O'j t ii£^ 

^iUil»bl *j^\j ~‘ j ■ » ''■ oJ<JL 'i_*_^_4- Cj£y ^yL«^* •_»_>- y ji iljjuJ Lit 

L» <I..ua > - UJ i*j <r^>\ 0 *j ‘ i^.lc. Jju 

» ” . 

■ pa>- j'* jiJl J-*> U 4 <Ul ^\zS p-^J p^yil pi* 0*1; 

» aj j__zJi . apLjoJ JL^J jJLU.1 K»~^y* 0^ <-*> yjl «JL|j AS ^jjt y jj pj ^y«j 

oliljJU— i VI j-* oli^J 4 »iljj jt jl ' | ; » JLi If 4 ijj-jJl iijJliL 

. 4ill *li jj ioUJl oliJJl 

« 

• pJOJI p . ».m 1I vl-jl kiL 1 L-<a jJ-JlJ » jjjl 4 J~ II Ay* ^J| yMj L aJLJIj 



KATA SAMBUTAN 


Yang Mulia Syeikh Shalch bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Syeikh 
Menteri Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam 
Pengawas Umum Kompleks Pcrcctakan A1 Quran Raja Fahad 


Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Yang telah berfirman 
dalam Kitab-Nya yang mulia: 





"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahay>a dari Allah dan 
kit ah yang menerangkan 


Semoga shalavvat dan salam senantiasa tercurah kepada penghulu 
para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam , 
yang telah bersabda: , _ 

" Sehaik-haik kamu adalah orangyang mempelajariAl Quran 
dan mengajarkannya 


Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan pengarahan Khadim 
A1 Haramain Asy Syarifain (Pelayan Dua Tanah Suci), Baginda Raja 
Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud -semoga Allah melindunginya- 
dalam memberikan perhatian yang tinggi terhadap Kitabullah, juga 
upaya penyebaran dan pembagiannya kepada kaum muslimin di seluruh 
penjuru dunia serta pentafsiran dan penterjemahan maknanya ke dalam 
berbagai bahasa dunia. 

Berdasarkan keyakinan Departemen Agama, Wakaf, Dakwah dan 
BimbinganlslamakanpentingnyateijemahanmaknaAl QuranAl Karim 
dalam berbagai bahasa penting dunia, guna memudahkan memahami 
A1 QuranAl Karim bagi umat Islam yang menggunakan bahasa 


selain bahasa Arab, di samping menyampaikan risalah yang telah 
diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam 
sabdanya: 


"Sampaikanlah dariku meskipun (hanya) satu ay at". 

Dan sebagai bentuk khidmat kcpada segenap saudara kita yang 
menggunakan bahasa Melayu, maka pihak Kompleks Percetakan 
A1 Quran Raja Fahad di Madinah A1 Munawwarah, dengan senang 
hati mempersembahkan kepada pembaca yang mulia, teijemahan 
A1 Quran A1 Karim dalam bahasa Indonesia, yang lelah disahkan 
oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan telah diteliti oleh 
pihak Kompleks Percetakan A1 Quran Raja Fahad. 

Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan 
taufiq bagi penyelesaian tugas besar ini. Kita berharap mudah- 
mudahan usaha ini menjadi amal yang ikhlas karena mengharapkan 
ridha Allah Yang Maha Mulia dan bermanfaat bagi seluruh manusia. 

Sesungguhnya kita menyadari bahwa terjemahan A1 Quran 
A1 Karim, bagaimanapun telah dilakukan dengan seksama, namun 
tetap saja akan ada kekurangan dalam membawakan makna agung 
yang terkandung dalam nash A1 Quran yang penuh mu'ji/at. Kita 
juga memahami bahwa makna-makna yang dibawakan sebuah 
terjemahan adalah (sebatas) hasil dari pengetahuan penterjemah 
dalam memahami Kitabullah yang mulia ini. Sebagai hasil usaha 
manusia, maka terjemahan ini tentu tidak lepas dari kesalahan dan 
kekurangan. 

Karenanya, kami sangat mengharapkan dari setiap pembaca A1 Quran 
dan Terjemahnya ini, untuk berkenan menyampaikan segala bentuk 
kesalahan, kekurangan maupun penambahan yang didapatinya, 
kepada pihak Kompleks Percetakan A1 Quran Raja Fahad di Madinah 
An Nabawiyah, demi perbaikan dalam cetakan-cetakan berikutnya, 
insya Allah. 


Hanya Allah-lah Penganugerah taufiq dan Dia-lah Pembimbing 
kepada jalan yang benar. Ya Allah, terimalah dari kami amalan kami 
ini. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 




KA TA PEN GAN TAR 
KETUA YAYASAN PENYELENGGARA 
PENTERJEMAH/PENTAFSIR AL QUR AN 


Assalamu ’alaikum w.w. 

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pen ta fsir Al Qur’an yang ditun- 
juk olehMenteri Agama dengpn sumt Keputusan no. 26 th. 1 967untuk me- 
nyelenggarakan dan menerbitkan serta menyiarkan Kitab Al Qur'an dan 
Terjemahnya, pada waktu ini dengpn rasa syukur telah dapat mengpntar- 
kan kepada masyarakat terhitnya Kitab Al Qur’an dan Terjemahnya, ter- 
diri dan satu jilid saja yang berisikan 30 juz. 

Adapun isinya sama saja dengan isi Kitab Al Qur’an dan terjemahnya 
jilid kesatu, kedua dan ketiga den gin adanya perbaikan-perbaikan ter- 
hadap beberapa kekehruan-kekeliruan yang dijumpai pada Kitab Al Qur'an 
dan Terjemahnya. 

Di dalam masa-masa yang kami lalui, selama 8 tahun mengerjakan 
tugas berat yang dipikulkan kepada kami ini dengan melalui bermacam- 
maoam kesulitan. kami tidak dapat melupakan jerih pa yah hawan-kawan 
anggota "Dewan Penterjemah" yang sejak semula sampai selesainya tugas 
ini tekun memberikan waktunya yang berharga baik siang maupun malam 
dengpn tidak mengenal lelah, kepada mereka kami banyak-banyak meng- 
ucapkan terima kasih. 


Mereka itu ialah 

1. Prof. T.M. Hasbi Ashshiddiqj. (aim) 

2. Prof. H. BustamiA. Gani 

3. Prof. H. Much tar Jahya. 

4. Prof. H.M. Toha Jahya Omar, (aim) 

5. Dr. H.A. Mukti Ali 

6. Drs. Kama l Much tar. 

7 . H. Gazali Thaib. (aim) 

8. K.H.A. Musaddad. 

9. K.H. AliMaksum. (aim) 

10. Drs. Busjairi Madjidi. 


Beliau-beliau inilah yang telah rurur berjasa dalam melaksanakan 
tugas menterjemahkan Kitab Al Qur’an ke dalam bahasa Indonesia 


a elama 8 tahun. Semoga akan men/adi omal saleh bagi mereka. Amin! 

Akhirnya kepada selurnh instansi dan badan-badan serta lembaga- 
lembaga Pemerintnh ataupun swosta yang turut membantu terlaksananya 
rugas yang berat ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. 

JAKARTA, 1 Maret 1971. 

YA YASAN PENYELENGGARA 
P ENTER JEM A Hi PEN TA FSIR AL QVR 'AN. 



(Prof. R H A. SOENARJO S H.) 
Ketua 


MUQADDIMAH 



13 


IS I MUQADD1MAH 
BAB SATV . SEJARAH AL QUR AN 

I. APAKAH AL QUR’AN ITU 15 

a. Arti kata Qur’an dan apa yang dimaksud dengan Al Qur'an 15 

b. Cara-cara Al Qur’an diwahyukan 15 

c. Hikmah dilurunkan Al Qur’an secara berangsur-angsur 

d. Ayat-ayat Makkiyyah dan ayat-ayat Madamyyah |& 

t Nama-nama Al Qur'an 16 

/. Surat-surat da lam Al Qur’an 17 

g. Huruf-huruf Hijaaiyyah yang ada pada pcrmulaan surat 17 

h. Pembagian Al Qur’an 18 

// SEJARAH PEMELIHARAAN KEMURN1AN AL QUR’AN 18 

a Mcmclihara Al Qur’an di masa Nabi s.a.w. 18 

b. A! Qur’an di masa Abu Bakarr a 20 

c. Membukukan Al Qur'an ulKarim di masa Utsman r.a 21 

III. TAFSIR AL QUR’ANUL KARIM 23 

A. Periode Mutaqaddimin 25 

B Periode Muiaakhirin (A bad 4 - Abad 12 H) 28 

C. Tafsir pada periode baru 29 

IV. PENTERJEMAHAN AL QUR’AN 30 

A. Terjemahan kc dalam bahasa Barat 30 

B. Terjemahan ke dalam bahasa bukan Barat 32 

C. Terjemahan kc dalam bahasa Indonesia 36 

BAB DU A. NABI MUHAMMAD S.A. W 

A. PERLUNYA AL QUR AN D1TURUNKAN 37 

a. Nabi 'Isa a.s. diutus uncuk sesuatu kaum tertentu 38 

b. Kitab Wcda adalah kitab untuk sesuatu golongan 38 

c. Tuhan adalah Esa 39 

d. Agama adalah bukan basil pemikiran umat manusia 39 

e. Mengapa hukum-hukum dan agama-agama ilu berbeda? 43 

B SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S.A. W 49 

l. SEJARAH RINGKAS 49 

a. Kota Mekah 49 

b. Kclahiran Nabi Muhammad s.a.w 50 

c. Kcmatian Ibu dan Kakek 50 

d. Pengalaman-pengalaman penting Nabi Muhammad s.a w 51 

e Akhlak Nabi Muhammad s.a.w. dari masa kanak-kanak 

hingga dewasa 53 

f. Muhammad menjadi Rasul 53 

g. Peranan Khadijah di saat-saat Nabi Muhammad s a w. 

mcncrima wahyu 55 

h . Tugas Nabi Muhammad s.a.w 56 

i. Menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi 57 

j. Menyiarkan agama Islam secara tcrang-tcrangan 57 

k. Reaksi orang Quraisy 58 

/. Hijrah ke Habasyah (Ethiopia) 59 

m. Pemboikotan terhadap Bam Hasyim dan Bani Muththalib 60 

n. Nabi mcngalami tahun kesedihan 60 

o. Nabi Muhammad s.a.w. menjalani lsra' dan Mi’raj 61 

p. Orang Yatsribmasuk Islam 61 

q. Hijrah ke Yatsrib 62 

r. Yatsrib menjadi Madinatun Nabiy 63 


14 


II. NABI MUHAMMAD SAW MEMBINA MASYARAKAT ISLAM .. 64 

/. Mendinkan mcsjid 64 

2. Mcmpcrsaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar 64 

3. Perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi 65 

4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial 

untuk masyarakat Islam 65 

III NABI MUHAMMAD SAW MEMELIHARA DAN 

MEMPERTAHANKAN MASYARAKAT ISLAM 66 

1. Pcnggcrogotan oleh orang-orang Yahudi 66 

2. Penggerogotan oleh orang-orang munafik 68 

3. Rongrongan orang Quraisy dan sekutu-sekutunya 68 

4. Tugas Nabi Muhammad s.a.w. selesai 73 

IV PERUBAHAN YANG DIBAWA OLEH AJARAN NABI 

MUHAMMAD S A W TERHADAP BANGSA ARAB 74 

1. Scgi keagamaan 74 

2. Segi kemasyarakatan 75 

3. Segi Politik 75 

BAB TIGA ■ KAN DUNG AN AL QURAN 76 

/. Percaya kepada yang ghaib 77 

2. Bcriman kepada Malaikat 78 

3. Percaya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah S .W.T 79 

4 Percaya kepada adanya akhirat 80 

5. Bcriman kepada Nabi-nabi 83 

6. Bcriman kepada qadar 85 

7. Rukun Islam 85 

1) Mengucapkan dua kalimah Syahadat 85 

2) Shalat 85 

3) Shaum atau Puasa 86 

4) Zakat 87 

5) Haji 87 

BAB EM PAT: AL QURAN SEBAGAl MU'JIZAT 89 

BAB LIMA: AL QUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN 93 

1. ILMU BAHASA ARAB 93 

a. Ilmu Nahwu dan Sharaf 94 

b. Balaghah 95 

c. Ilmu Baha&a 95 

2. ILMU SYARI AT 95 

a. Tafsir 95 

b. Hadits dan Musthalah Hadits 96 

c. Fiqh dan Ushul Fiqh 96 

d. Ilmu Kalam 97 

3. SEJARAH 97 

4 AL HIKMAH DAN F1LSAFAT 98 

BAN ENAM KEUTAMAAN MEM BACA AL QURAN DAN 

CARA MEMBACANYA 102 

1. Mcmbaca AJ Qur'an 102 

2. Mendengarkan bacaan Al Qur’an 103 

3. Mcmbaca Al Qur'an sampai khatam (tamat) 104 

4. Adab membaca Al Qur’an 105 

5. Bclajar Al Qur'an dan mengajarkannya 108 

6. Tajwid 109 

7. Cara pembacaan Al Qur'an dan penulisannya 109 

DAFTARJUDUL 112 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 143 

EJAAN YANG DIPAKAI 145 


15 


BAB SATU 


SEJARAHAL QUR'AN 


1 AHAKAH AL QUR'AN ITU? 


a. Am kata Qur'an dan apa yang dimaksud dengan Al Qur'an. 

"Qur’an” menurut pendapat yang paling kuat sepeiti yang dikemukakan Dr. 
Subhr Al Salih berarti "bacaan", asal kata qara'a. Kata Al Qur'an itu bcrbentuk masdar 
dengan arti isim mar ul yaitu maqru' (dibaca) 

Di dalam Al Qui’an sendiri ada pemakalan kata "Qur’an” dalam arti demi- 
kian tebagai tersebut dalam ayat 17, 18 surat (75) Al Qiyaantah: 


Kemudian dipakai kata "Qur'an" itu untuk Al Qur’an yang dikenal seka- 
rang ini. Adapun defmisi Al Qur’an talah. "Kalam Allah i.w.t. yang merupakan 
mu'jizat yang dimmnkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad s.a.w, dan 
yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah 
ibadah " 

Dengan definis ini. Kalam Allah yang ditumnkan kepada Nabi-nabi sclain Nabi 
Muhammad s.a,w., tidak dtnamakan Al Qur'an seperti Taunt yang diturun- 
kan kepada Nabi Musa a s., atau Injil yang diturunkan kepada Nabi 'Isa a.s. De- 
miktan pula Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang 
membacanya tidak dianggap sebagai ibadah, seperti Hadits Qudsi, tidak pula di- 
namakan Al Qur’an. 

b Cam cam A I Qur'an diwahyukan. 

Nabi Muhammad s.a.w. dalam hal menerima wahyu mengalami bermacam-ma- 
cam cara dan keadaan, di antaranya.- 

1. Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatmya. Dalam hal ini Nabi s.a.w. 
tidak melihal sesuatu apapun, hanya bellau merasa bahwa itu sudah berada 
saja dalam kalbunya. Mengcnat hal ini Nabi mengatakan; ’’Ruhul qudus me- 
wahyukan ke dalam kalbuku", (lihat surat (42) Asy Syuura ayat (51 ), 

2. Malaikat mcnampakkan dirinya kepada Nabi berupa scorang laki-laki yang me- 
ngucapkan kata-kata kepadanya sehingga bcliau mengetahui dan hafal benar 
akan kata-kata itu. 

3. Wahyu datang kepadanya seperti gemerincingnya lonceng. Cara inilah yang 
amat berat dirasakan oleh Nabt. Kadang-kadang pada keningnya berpancar- 
an keringat, meskipun turunnya wahyu itu di musim dingin yang sangat. 
Kadang-kadang unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat 
berat, bila wahyu itu tu'run ketika bcliau sedang mengendaiai unta Diriwayat- 
kan oleh Zaid bin Tsabit ”Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada 
Rasulullah Aku lihat Kasuhillah ketika turunnya wahyu itu seakan-akan 
diserang oleh demam yang keras dan keringatnya bercucuran seperti 
petmata. Kemudian setelah selesai turunnya wahyu, barulah bcliau kembali 
seperti biasa". 

4 Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi. tidak berupa seorang laks-lakt 
seperti keadaan no. 2. tetapi benar-benar seperti rupanya yang asli. Hal ini ter- 
sebut dalam Al Qur’an surat (53) An Najm ayat 13 dan 14. 



Artinya: 


Srsungguhnya nMMgutnpuJkan Al Qur an didaiam dudam.u dan {menrtapkanl ba 
caannya •’pada iidahmu} itu adti/ah tanggungan Kami r Karena uu ,' . jika Kami tflah 
membacokannya , hcndoklah kamu ikuti ba caannya ", 



Artinya 


Sesungguhnya Muhammad trlah mrhhatnya pada kah yang lain (ktdua) Kettka <ia 
btrada) di drarulmunraha 


APAKAH AL QUR’AN ITU 


16 


c. Hikmah diturunkan Al Qur'an secara berangsur-angsur. 

A1 Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun 2 bulan 
22 hari atau 23 tahun, 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah Hikmah Al 
Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur itu ialah: 

1. Agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Orang akan enggan melak- 
sanakan suruhan, dan larangan sektranya suruhan dan larangan itu diturun- 
kan sekaligus banyak. Hal ini disebutkan oleh Bukhari dari riwayat 'Aisyah 
r.a. 

2. Di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan ada yang mansukh, sesuai de- 
ngan kcmaslahatan. Ini tidak dapat dilakukan sekiranya Al Qur’an diturun- 
kan sekaligus. (Ini menunit pendapat yang mengatakan adanva nasikh dan 
mansukh). 

3. Turunnya sesuatu ayat sesuai dengan peiistiwa-peristiwa yang terjadi akan 
lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di hati. 

4. Memudahkan penghafalan. Orang-orang musyrik yang telah menanyakan 
mengapa Al Qur'an tidak diturunkan sekaligus, sebagaimana tersebut dalam 
Al Qur’an surat (25) Al Furqaan ayat 32, yaitu: 

" mengapakah Al Qur'an tidak diturunkan kepodanya sekaligus 

? " Kemudian dijawab di dalam ayat itu sendiri: 

” Demiktanlah. dengan (caraj begitu Kami hendak menttapkan hati- 

mu . " 

5. Di antara ayat-ayat ada yang merupakan jawaban daripada pertanyaan atau 
penolakan suatu pendapat atau perhuatan, sebagai dikatakan oleh Ibnu 'Ab- 
bas r.a. Hal ini tidak dapat terlaksana kalau Al Qur’an diturunkan sekaligus. 

d. Ayat-ayat Makkiyyah dan ayat-ayat Madaniyyah. 

Ditinjau dari segj masa turunnya, maka Al Qur'an itu dibagi atas dua 
golongan: 

1. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau scbclum Nabi Muhammad s.aw. 
hijrah ke Madinah dinamakan aya t-ayat Makkiyyah. 

2. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau sesudah Nabi Muhammad s.a.w. 
hijrah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyyah. 

Ayat-ayat Makkiyyah meliputi 19/30 dari isi Al Qur’an teidiri atas 86 surat, 
sedang ayat-ayat Madaniyyah meliputi 11/30 dan isi Al Qur'an terdiri atas 28 
surat. 

Perbedaan ayat-ayat Makkiyyah dengan ayat-ayat Madaniyyah ialah: 

1. Ayat-ayat Makkiyyah pada umumnya pendek-pendek sedang ayat-ayat Ma- 
daniyyah panjang-panjang; surat Madaniyyah yang merupakan 11/30 
dari isi Al Qur'an ayat-ayatnya berjumlah 1.456, sedang surat Makkiyyah 
yang merupakan 19/30 dari isi Al Qur'an jumlah ayat-ayatnya 4.780 ayat. 
Juz 28 seturuhnya Madaniyyah kecuali surat (60) Mumtahinah, ayat-ayat- 
nya berjumlah 137; sedang juz 29 ialah Makkiyyah kecuali surat (76) Ad- 
dahr, ayat-ayatnya hcijumtah 431. Surat Al Anlaal dan surat Asy Syu'araa 
masing-masing merupakan setengah juz tetapi yang pertama Madaniyyah de- 
ngan bilangan ayat se ban yak 75, sedang yang kedua Makiyyah dengan ayat- 
nya yang berjumlah 227. 

2. Dalam surat-surat Madaniyyah terdapat perkataan "ya ayyuhalladzina aamanu" 
dan sedikit sekali terdapat perkataan "yaa ayyuhannaas", sedang dalam sunt 
sint Makkiyyah adalah sebaliknya. 

3. Ayat-ayat Makkiyyah pada umumnya mengandung hal-hal yang berhubung- 
an dengan keimanan, ancaman dan pah ala, kisah-kisah urnat yang terdahulu 
yang mengandung pengajaran dan budi pekerti, sedang Madaniyyah me- 
ngandung hukum-hukum, baik yang berhubungan dengan hukum adat atau 
hukum-hukum duniawi, seperti hukum kemasyarakatan, hukum ketata- 
neganan, hukum perang, hukum intemasional, hukum an tar agama dan lain- 
lain. 

e Mama -name A I Qur ‘art . 

Allah memberi nama Kitab-Nya dengan Al Qur'an yang berarti ”bacaan”. 
Arti ini dapat kita lihat dalam surat (7S) Al Qiyaamah; ayat 17 dan 18 sebagai- 
mana tersebut di atas. 


17 


APAKAH AL QUR’AN ITU 


Nama ini dikuatkan oleh ayat-ayat yang terdapat dalam surat (17) A1 Israa’ 
ayat 88; surat (2) A1 Baqarah ayat 85; sunt (15) A1 Hijr ayat 87; sunt (20) Thaa- 
ha ayat 2; sunt (27) An Naml ayat 6; surat (46) Ahqaaf ayat 29; sunt (56) Al 
Waaqi'ah ayat 77; sunt (59) Al Hasyi ayat 21 dan sunt (76) Addahr ayat 23. 

Menurut pengertian ayat-ayat di atas Al Qur'an itu dipakai sebagai nama bagi 
Kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. 

Selarn Al Qur’an, Allah juga memberi beberapa nama lain bagi Kitab-Nya, 
seperti: 

1. Al Kitaab atau Kitaabullah: merupakan synonim dari perkataan Al Qur’an, 
sebagaimana tersebut dalam sunt (2) Al Baqarah ayat 2 yang artinya "Kitab 

(Al Qur 'an) ini tidak ado keraguan padanya " Lihat pula sunt (6 ) Al 

An’aam ayat 1 14. 

2. Al Furqaan: ”AI Furqaan” artinya: ’’Pembeda’’, ialah ”yang membedakan 

yang bcnar dan yang batil”, sebagai tersebut dalam surat (25) Al Furqaan 
ayat 1 yang artinya: "Maha Agung (Allah) yang telah menurunkan Al Fur 
qaan, kepada hamba-Sya, agar ia menjadi peringatan kepada seluruh alam". 

3. Adz-Dzikir Artinya: ’Teringatan". sebagaimana yang tersebut dalam sunt 
( 15 ) Al Hijr ayat 9 yang artinya: "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan 
"Adz-Dzikir" dan sesungguhnya Kamilah pen/aganya ’’ (Lihat pula sunt (16) 
An Nahl ayat 44. 

Dari nama yang tiga tersebut di atas, yang paling masyhur dan mcrupa- 
kan nama khas ialah "Al Qur’an". 

Selain dari nama -nama yang tiga itu ada lagi beberapa nama bagi Al 
Qur'an. Imam As Suyuthy dalam kitabnya Al Itqan. menyebulkan nama-nama Al 
Qur’an, diantaranya: Al Mubiin. Al Kariim, Al Kalam, An Nuur. 

/ Surat -surat Jala mAl Qur ‘an . 

Jumlah surat yang terdapat dalam Al Qur’an ada 114; nama-namanya dan 
batas-batas tiap-tiap surat, susunan ayat-ayatnya adalah menurut ketentuan yang 
ditctapkan dan diajarkan oleh Rasulullah sendiri (tauqifi). 

Sebagian dari surat-surat Al Qur’an mempunyai satu nama dan scbagian 
yang lain mempunyai lebih dari satu nama. sebagaimana yang akan ditcrangkan 
dalam muqaddimah tiap-tiap surat. 

Surat-surat yang ada dalam Al Qur’an ditinjau dari segj panjang dan pendek- 
nya terbagt a us 4 bagian, yaitu: 

1. ASSAB’UTHTHrWAAl . dimaksudkan. ru/uh surat yang panjang. Yaitu: Al 
Baqarah, Alt Imran, An Nisaa', Al A’raaf, Al An’aam, Al Maa-idah dan 
Yunus. 

2. AL MIUL'N. dimaksudkan surat-surat yang berisi kira-kira seratus ayat lebih. 
seperti: Hud, Yusuf, Mu ‘min dsb. 

3. AL MATSAAN1, dimaksudkan surat-surat yang berisi kurang sedikit dari seratus 
ayat. seperti: Al Anfaal, Al Hijr dsb. 

4. AL MUFASHSHAL, dimaksudkan surat-surat pendek. seperti: Adhdhuha, Al 
Ikhlas, At Falaq. An Nas. dsb. 

g. Huruf-huruf Hijaaiyyah yang ada pada permulaan surat. 

Di dalam Al Qur'an terdapat 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf hija- 
aiyyah yaitu pada surat-surat 

(DAI Baqarah . (2) All Imran , (3) Al A’raaf , (4) Yunus . (5) Yusuf , (6) Huud , (7) Ar 
Ra'ad. (8) Ibrahim, (9) Al Hijr, (10) Maryam, (11) Thaaha, (12) Asy Syu’araa, 
(13) An Naml, (14) Al Qashash, (15) Al’Ankabuut. (16) Ar Ruum, (17) Lukman. 
(18) As Sajdah (19) Yastn, (20) Shaad, (21) Al Mu’nun, (22) Fushshilat, (23) Asy 
Syuuraa, (24) Ar Zukhruf, (25) Ad Dukhaan, (26) Al Jaatsiyah, (27) Al Ahqaaf, 
(28) Qaaf dan (29) Al Qalam (Nuun) 

Huruf-huruf hijaaiyyah yang terdapat pad a permulaan tiap-tiap surat ter- 
sebut dr atas, dinamakan " Fawaatihushshuwar " artinya pembukaan surat-surat. 

Banyak pcndapat dikemukakan oleh para Llama’ Tafsir tentang arti dan 
maksud huruf-huruf hijaaiyyah itu, selanjutnya lihat not 10, halaman 8 (Ter- 
jemah). 


SEJARAH PEMELIHARAAN KEMURNIAN AL QUR'AN 


18 


h. Pemba gian A! Qur'an . 

Scjak /araan sahab3t telah ada pembahapan A1 Qur’an menjadi: 1/2, 1/3, 
1/5, 1/7, 1/9 dan sebagainya. Fernbagian tetsebut hanya sckedar untuk hafalan dan 
amalan dalam tiap-liap sehari semalam atau di dalam sembahyang, dan tidak ditulis 
di dalam Al Qur'an atau di pinggirnya. Barulah pada masa A1 Hajjaj bin Jusuf Ats 
Tsaqafi diadakan penulisan di dalam atau di pinggjr Al Qur'an dan ditambah de- 
ngan isnlah-istilah barn, 

Salah satu cara pembagian Al Qur'an itu, ialah dibagi menjadi 30 juz, 114 
surat dan 60 hub. 

Tiap-tiap satu surat ditulis namanya dan ayat-ayatnya. dan tiap-tiap hub di- 
tulis sebelah pinggirnya yang rnenerangkan: hub pertama, kedua dan seterusnya. 
Dan tiap-tiap satu hub dibagi 4. Tanda 1/4 hizb ditulis dengan: tanda 1/2 

hub ditulis dengan : dan tanda 3/4 hizb ditulis dengan : 

Pembagian caw inilah yang dipakai oleh ahli-ahli Qiraat Mesir, dan atas 
dasar itu pulalah pcrcctakan Amiriyah milik pemerintah Mesir mcncetak Al 
Qur'an semenjak tahun 1337 Hijrah sampai sekawng, di bawah pengawasan 
para guru besar Al Azhar. 

Al Qur’an terdiri atas 114 surat dan dibagi menjadi 30 juz terdiri atas 554 
ruku'. Surat yang panjang bcrisi bebcrapa ruku’, scdang surat-surat yang pen- 
dek-pendek bcrisi satu ruku'. Tiap-tiap satu ruku’ diberi tanda di sebelah pinggir- 
nya dengan huruf: £_ Al Qur’an yang beredar di Indonesia dibagi menurut pem- 

bagian tersebut di atas, seperti cetakan Cirebon, Jcpang dan lain-lainnya. 

Adapun pertengahan Al Qut'an (Nishful Qur'an), terdapat pada surat (18) 
Al Kahfayat 19 pada tafaz. , (walyatalaththaf). 

11. SEJA RA H PEMF.U HA RA A .V KEMURMA N A I. QVR A \. 

a. Memelihara Al Qur'an di masa Nabi saw. 

Pada permulaan Islam bangsa Arab adalah satu bangsa yang buta huruf; 
amat sedikit di antara mereka yang pandai mcnulis dan mcmbaca. 

Mereka belum mengenal kertas, sebagai kertas yang dikcnal sekarang. 

Perkataan "Al waraq" (daun) yang lazim pula dipakaikan dengan arti "ker- 
tas" di masa itu, hanyalah dipakaikan pada daun kayu saja 

Adapun kata "al qirthas” yang daripadanya tcrambil kata-kata Indonesia 
"kertas" dipakaikan oleh mereka hanyalah kepada benda-benda (bah an bah an) 
yang mereka pergunakan untuk ditulis, yaitu: kulit binatang. batu yang tipis dan 
licin, pelapah tamar (korma), tulang binatang dan lain-lain sebagainya. 

Sctelah mereka menaklukkan negeri Persia, yaitu sesudah wafatnya Nabi 
Muhammad s.a.w., barulah mereka mengetahui kertas. Orang Persia menamai 
kertas itu "kaqhid", maka dipakailah kata-kata kaqhid iru untuk kertas oleh bang- 
sa Arab semenjak itu, 

Adapun sebelum masa Nabi ataupun dr masa Nabi, kata-kata "al kaqhid" itu 
tidak ada dalam pemakaian bahasa Arab, maupun dalam hadits-hadits Nabi. Kc- 
mudian kata-kata "al qirthas" itupun dipakai pula oleh bangsa Arab kepada apa 
yang dinamakan "kaqhid” dalam bahasa Persia itu. 

Kitab atau buku tentang apapun, juga belum ada pada mereka. Kata-kata ”ki- 
tab” di masa itu hanyalah berarti: sepotong kulit, batu, atau tulang dan sebagai 
nya yang telah bertulis. atau berarti surat. seperti kata "kitab" dalam ayat 28 surat 
(27) An Naml. 

ft) 

"Ptrgilah dengan surat soya ini. maka jatuhkanlah dia kepada mereka. . . ... 

Begitu juga "kutub" (jama* kitab) yang dikirimkan oleh Nabi kepada raja-raja 
di masanya, untuk menyeru mereka kepada Islam. 

Karcna mereka belum mengenal kitab atau buku sebagai yang dikenal seka- 
rang, sebab itu di wskru At Qut'anul Karim itu dibukukan di masa Khalifah 
Utsman bin Affan • sebagai akan ditcrangkan nanti-, mereka tidak tahu dengan 
apa Al Qur’an yang telah dibukukan itu akan dinamai. Bcrmacam-macamlah pen- 



19 


SEJARAH FEME L1HARAAN KEMURNIAN AL QUR AN 


dapat sahib at tenting nami yang hams diberikan. Akhimya meieka sepakat mc- 
namainya dcngan "Al Mushhar (/■*"* maful dan ashhafa. dan ashhafa artinya: 
mengumpulkan (shuhuf), jamak dan shah i/ah. lembaran-lembaran yang telah bertubs. 

Kendatipun ban pa Arab pada waktu itu masih buta huruf, tetapi meieka 
mempunyti mg a tin yang am at kuat. Pegangan meieka dal am memeltiari dan meri- 
wayatkan sya'ir-sya’ir dan pujangga pujangga dan penyiir-penyair meieka, atiub 
(silsilah keturunan) mereka, peperangan-pepeiangan yang teijadi di antata meieka, 
peristiwa-peristiwa yang teijadi dalam maayaiakat dan kehidupan mereka tiap hari 
dan lain-latn scbagamya, adalah kepada hafalan aemata-mata 

Demikianlah keadaan bangsa Arab di waktu kedatangan agama lalam itu. 
Make dijalankanlah oleh Nabi suatu cara yang 'amab (praktis) yang telaiu de- 
ngan keadaan itu dalam menyiaikan Al Qur'anul Karim dan memelihaianya. 

Tiap-tiap dituiunkan ayat-ayat itu Nabi menyuruh menghafalnya, dan me 
nuliskannya, di batu, kulit binatang, pelepah Umar, dan apa saja yang bisa di- 
susun dalam scsuatu surat Nabi mencrangkan tertib unit ayat-ayat itu. Nabi mengadakan 
peraturan, yaitu Al Qur'an iajalah yang boleh dituliskan, selain dan Al Qur'an, Hadits 
atau pelajaran-pelajaran yang mereka dengar dan mulut Nabi, dilarang menuU&kannya. 
Larangan ini dcngan maksud supaya Al Qur’anul Karim itu terpelihara. jangan campur 
aduk dcngan yang Iain-lain yang juga didengar dari Nabi. 

Nabi menganjurkan supaya Al Qui'an itu dihafal, selaJu dibaca, dan diwgjib- 
kannya membacanya dalam sembahyang. 

Dcngan jalan demikian banyaklah orang yang hafal Al Qui'an. Surat yang satu 
macam, dihafal oleh ribuan manuria, dan banyak yang hafal seluruh Al Qur'an. Da- 
lam pada itu tidak ada satu ayatpun yang tak dituliskan. 

Kepandaian menutis dan mcmbaca itu a mat dihaigai dan digembiiakan oleh 
Nabi. Beliau berkata: 

"Diakhirat nanti tints ulama-ulama iru akon dittmhang dengan darah syuhada' 
(orang-orang yang mati syahid) 

Pada peperangan Badar, orang-orang musyrikin yang ditawan oleh Nabi, 
yang tidak mampu menebus dirinya dengan uang, teupi pandai menulis baca, 
masmg-masingnya dihaiuskan mengajar sepuluh orang Muslim menulis dan 
mcmbaca sebagai ganti tebusan. 

Di dalam Al Qur'an pun banyak ayat-ayat yang menguUrakan pengharga- 
an yang tinggi terhadap huruf, pena, dan tulisan. Firman Allah 

iS ' 0 

Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. (Surat (68) Al Qalam ayat 1 ). 




9 9 


Racalah, dan Tuhanmu amat muba. Yang telih mengajar dengan pena Dia telah 
mengajarkan kepada manuna apa yang tidak dlketahuinya 

(Surat (96) Al'Alaq ayat 3, 4, 5) 


Karena itu bertambahlah keinginan untuk belajar menulis dan mcmbaca, dan 
bertambah bar. y akla.fi mereka yang pandai menulis dan membaca itu, dan 
banyaklah orang yang menuhskan ayat-ayat yang telah dituiunkan. Nabi sendiri 
mempunyai beberapa orang penulis yang bertugas menuliskan Al Qui'an untuk 
beliau. Penulis-penulis behau yang terkenal ialah 'All bin Abi Thalib, U liman bin 
Affan, Ubay bm Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan Mu’awiyah. Yang terbanyak menu- 
liskan ialah Zaid bin Tsabit dan Mu'awiyah. 


Dengan demikian terdapatiah di masa Nabi tiga unsur yang tolong-menolong 
memehhara Al Qur'an yang telah diturunkan itu. 


StJARAH PFMELIHARAAN KEMURNIAN AL QUR’AN 


20 


1 . Hafalan dan mereka yang hafal A1 Qur'an 

2. Naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi. 

3. Naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca 

untuk mereka masing-masing. 

Dalam pada itu oleh Jibnl diadakan ulangan (repetisi) sekali setahun. Di 
waktu ulangan itu Nabi disuruh mengulang memperdengarkan A1 Qur'an yang 
telah diturunkan. Di tahun beiiau wafat, ulangan itu diadakan oleh Jibril dua kali. 

Nabi sendiripun scring pula mcngadakan ulangan itu terhadap sahabat- 
sahabatnya, maka sahabat-sahabat itu disuruh beiiau membacakan A1 Qur'an itu 
di mukanya. untuk menetapkan atau membetulkan hafalan atau bacaan mereka. 

Ketika Nabi wafat A1 Qur’an itu telah sempurna diturunkan dan telah dihafal 
oleh ribuan manusia, dan telah dituliskan semua ayat-ayatnya. 

Ayat-ayatnya dalam sesuatu surat telali disusun menurut tertib unit yang di- 
mnjukkan sendiri oleh Nabi. 

Mereka telah mendcngar A1 Qur’an itu dari mulut Nabi bcrkali-kali, dalam 
semhahyang, dalam pidato-pidato beiiau, dalam pelajaran-pelajaran dan lain-lain, 
sebagai mana Nabi sendiripun telah mendengar pula dan mereka. Pcndeknya A1 
Quraanul Karim adalah dijaga dan terpelihara baik-baik, dan Nabi telah men- 
jalani suatu cara yang a mat praktis untuk memelihara dan menyiarkan A1 Qur'an 
itu, sesuai dengan kcadaan bangsa Arab di waktu itu. 

Satu hal yang menarik perhatian. ialah Nabi baru wafat sebagai disebutkan di 
atas, ialah di kala Al Qur'an itu telah cukup diturunkan. dan A1 Qur’an itu sem- 
puma diturunkan ialah di waktu Nabi telah mendekati masanya untuk kembali ke 
hadtrat Allah Yang Maha Kuasa. 

Hal ini bukanlah suatu kcbctulan saja, tetapi telah diatur oleh Yang Maha 
Esa, 

b. Al Qur ’an di nwso A bu Bakar r.a, 

Scsudah Rasulullah wafat, para sahabat baik Anshar maupun Muhajirm, sc- 
pakat mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah. Pada awal masa pemerintah- 
annya banyak di antara orang-orang Islam yang belum kuat tmannya. Terutama 
di Nejed dan Yaman banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agama- 
nya. dan banyak pula yang menolak membayar zakat. Di samping itu ada pula 
orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Hal ini dihadapi oleh Abu 
Bakar dengan tegas, sehtngga ia berkata terhadap orang-orang yang menolak 
membayar zakat itu demikian: "Demi Allah ■' Kalau mereka menolak untuk me- 
nyerahkan seekor anak kamhing sebagai :akat (seperti apai yang pernah mereka 
serahkan kepada Rasulullah, ms cava aku akan memerangi mereka". Maka ter- 
jadilah peperangan yang hebat untuk menumpas orang-orang murtad dan 
pcngjkut-pengikut orang yang mengaku dirinya nabi itu. Dr antara peperangan- 
peperangan itu yang terkenal adalah peperangan Yamamah Tentara Islam yang 
ikut dalam peperangan ini, kebanyakan terdiri dari para sahabat dan para peng- 
hafal Al Qur’an. Dalam peperangan ini telah gugur 70 orang penghafal Al 
Qur’an. Bahkan scbelum itu gugur pula hampir sebanyak itu dart penghafal Al 
Qur'an di masa Nabi pada suatu pertempuran di suniur Ma'unah dekjt kota 
Madinah. 

Oleh karena Umar bin Khaththab khawatir akan gugumya para sahabat 
penghafal At Qur’an yang masih hidup, maka ia lalu da tang kepada Abu Bakar 
memusyawaratkan hal ini. Dalam buku-buku Tafsir dan Hadits percakapan yang 
terjadi antara Abu Bakar, Umar dan Zaid bin Tsabit mengenai pengumpulan Al 
Qur'an diterangkan sebagai benku t: 

Umar berkata kepada Abu Bakar: "Dalam peperangan Yamamah para saha- 
bat yang hafal Al Qur’an telah banyak yang gugur. Saya khawatir akan gugur- 
nya para sahabat yang lam dalam peperangan selanjutnya. sehingga banyak ayat- 
ayat Al Qur’an itu pcrlu dikumpulkan’’. 

Abu Bakar menjawab: "Mcngapa aku akan mclakukan sesuatu yang tidak di- 
perbuat cleh Rasulullah?”. 

Umar menegaskan "Demi Allah' Ini adalah perbuatan yang baik". Dan ia 


21 


SEJARAH PEMELIHARAAN KEMURN1AN AL QUR AN 


berulang kali memberikan alasan-alasan kchaikan mcngumpulkan Al Qur’an ini. 
schingga Allah mcmbukakan hati Abu Bakar untuk menerima pendapat Umat 
itu. Kemudian Abu Bakar mcmanggil Zaid bin Tsabit dan hcrkata kcpadanya: 
"Umar mengajakku mengumpulkan Al Qur'an”. Lalu dicenterakannya sega- 
la pembicaiaannya yang teijadi antara dia dcngan Umar Kemudian Abu Bakar 
bcrkata: "Fngkau adalah seorang pemuda yang cerdas yang kupetcayai sepenuh- 
nya. Dan cngkau adalah seorang penulis wahyu yang selalu disuruh oleh Rasu- 
lullah. Oleh karena itu, maka kumpulkanlah ayat-ayat Al Qur’an itu”. Zaid men- 
jawab: ’’Demi Allah' Ini adalah pekerjaan yang berat bagiku. Seandainya aku di- 
perintahkan untuk mcrrundahkan sebuah bukit, maka hal itu tidaklah lebih berai 
bagiku daripada mengumpulkan Al Qur’an yang engkau perintahkan itu”. Dan 
ia berkata sclanjutnya kepada Abu Bakar dan Umar "Mengapa kalian mclaku- 
kan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi?" Abu Bakar mcnjawab "Demi 
Allah! Ini adalah pcrbuatan yang baik”. la lalu memberikan alasan-alasan ke- 
baikan mcngumpulkan ayat-ayat Al Qur'an itu, sehtngga mcmbukakan hati Zaid, 
kemudian ia mengumpulkan ayat-ayat Al Qur'an dan daun, pelepah kurma, 
batu, tanah keras, tulang unta atau kambing dan dari sahabat-sahabat yang hafal 
Al Qur'an. 

Dalam usaha mengumpulkan ayat-ayat Al Qur'an itu Zaid bin Tsabit be- 
kerja amat telitL Sekalipun beliau hafal Al Qur’an seluruhnya, tetapi untuk 
kepentingan pengumpulan Al Qur'an yang sangat penting bagi umat Islam itu, 
masih memandang perlu mencocoklcan hafalan atau cstatan sahabat-sahabat 
yang lain dcngan disaksikan oleh dua orang saksi. 

Dengan demikian Al Qur’an seluruhnya tclah ditulis oleh Zaid bin Tsabit 
dalam lembaran-lembaran, dan diikatnya dengan benar, tersusun menurut 
urutan ayat-ayatnya sebagarmana yang telah ditctapkan oleh Rasulullah, kemu- 
dian discrahkan kepada Abu Bakar. Mushhaf ini letap di tangan Abu Bakar satn- 
pai ia meninggal. kemudian dipindahkan kc rumah llmar bin Khaththab dan 
tetap ada di sana sclama pemerintahannya. Sesudah beliau wafat, Mushhaf itu di- 
pindahkan ke rumah Hafsah, puteri ‘Umar, isteri Rasulullah sampai masa pe- 
ngumpulan dan pcnyusunan Al Qur'an di masa Khalifah Utsman. 

c, Membukukan Al Qur'an^tl Karim di masa Utsman r.a. 

Tetaplah demikian keadaan Al Qur'an itu. artinya telah dituliskan dalam satu 
naskah yang tengkap, di atas lembaran-lembaran yang scrupa, ayat-ayat dalam 
sesuatu surat tersusun menurut tertib urut yang ditunjukkan oleh Nabi. l.embar- 
an-lcmbaran ini digulung dan diikat dengan benang. disimpan oleh mereka yang 
disebutkan di atas. 

Di atas tclah disebutkan bahwa di pcrmulaan pemerintahan Khalifah Abu Ba- 
kar terjadilah riddah (pemberontakan orang-orang murtad). Yang kemudian 
dapat dipadamkan oleh Abu Bakar. Maka setelah Jaziratul Arab tenteram kem- 
bali. mulailah Abu Bakar menyiarkan Islam ke negeri-negeri yang berdekatan. 

Di masa beliau tentara Islam telah memasuki kota-kota Hirah dan Anbar (di 
Mesopotamia) dan telah sampai di sungai Yarmuk di Syria, dan di masa peme- 
nntahan Khalifah Umar bin Khathtliab, kaum Muslnnin telah menaklukkan Bac- 
thane dekat sungai Ayax (Amu Daria) di sebclah timur, dan Mcsir di sebclah ha- 
rat. 

Di masa Khalifah Utsman bin Affan, pemerintahan mereka telah sampai ke 
Armenia dan Azarbaiyan di sebclah timur, dan Tripoli di sebclah barat. 

Dengan demikian kelihatanlah bahwa kaum Muslimin di waktu itu telah ter- 
pencar-pencar di Mesir, Syria. Irak. Persia dan Afrika. 

Ke mana mereka pergi, dan di mana mereka tinggil Al Our’anul Karim itu 
tetap jadi Imam mereka, di antara mereka banyak yang menghafal Al Qur'an itu. 

Pada mereka ada naskah-naskah Al Qur'an itu, tetapi naskah-naskah yang mereka 
punyai itu tidak sama susunan surat-suratnya. 

Bcgitu juga ada didapat di antara mereka perbedaan tentang bacaan Al 
Qur'an itu. Asal mulanya perbedaan bacaan ini ialah karena Rasulullah sendiripun 
memberi kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab yang berada di masanya, untuk 
membaca dan melafazkan Al Qur’an itu menurut lahjah (dialek) mereka masing- 


SEJARAH PEMELIHARAAN KEMURNIAN AL QUR’AN 


22 


making. Kelonggaran ini dibenkan oleh Nabi supaya mudah mereka menghafal A1 Qur’an 
ini. 

Tetapi kemudian kelihatan tanda-tanda bahwa perbcdaan tentang bacaan A1 
Qur'an ini kalau dibiarkan, akan mendatangkan perselisihan dan perpccahan yang 
tidak diinginkan da lam kalangan kaum Muslimin. 

Orang yang mula-mula memperhatikan hal ini seorang sahabat yang bernama 
Huzaifah bin Yaman. 

Ketika beliau ikut dalam pertempuran menaklukkan Armenia dan Azerbaiyan, 
dalam perjalanan, dia pemah mendengar pertikaian kaum Muslimin tentang ba- 
caan beberapa ayat A1 Qur'an, dan pern ah mendengar perkataan seorang Muslim 
kepada temannya: "Bacaan saya tebih baik dari bacaanmu”. 

Keadaan ini mengagctkan Huzaifah, maka di waktu dia telah kern ball ke Ma- 
dinah, segera ditemuinya Utsman bin Affan, dan kepada beliau diceriterakannya 
apa yang dilihatnya mcngenai pertikaian kaum Muslimin tentang bacaan Al 
Qur'an itu, stray a beikata: "Susullah umat Islam itu sebelum mereka berselisih 
tentang Al Kitab, sebagai perselisihan Yahudi dan Nasara”. 

Maka oleh Khalifah Utsman bin Affan dimintakan kepada Haftah bind 
Umar lembaran-lembaran Al Qur'an yang ditulis di masa Khalifah Abu Bakar 
yang disimpan oleh Hafsah untuk disalin. dan oleh Hafsah lembaran - lembaran 
Al Qur’an itu diberikanlah kepada Khalifah Utsman bin Affan. 

Oleh Utsman dibentuklah satu panitia, terdiri dari Zaid bin Tsabit, sebagai 
ketua, Abdullah bin Zubair, Sa’id bin 'Ash dan Abdur Rahman bin Hants bin Hi- 
syam. 

Tugas panitia ini ialah membukukan Al Qur'an, yakni menyalin dari lembaran- 
lembaran yang terse but menjadi buku. Dalam pelaksanaan tugas ini Utsman me- 
nasehatkan supaya: 

a. mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al Qur'an. 

b. Kalau ada pertikaian antara mereka tentang bahasa (bacaan), maka haruslah 
dituliskan menu rut dialek suku Quraisy, sebab Al Qur'an itu diturunkan me- 
nu rut dialek mereka. 

Maka dikeijakanlah oleh panitia sebagai yang ditugaskan kepada mereka, dan 
setclah tugas itu selesai, maka lembaran-lembaran Al Qur'an yang dipinjam dari 
Hafsah itu dikembalikan kepadanya. 

Al Qur’an yang telah dibukukan itu dinamai dengan "Al Mushhaf ', dan oleh 
panitia ditulis lima buah Al Mushhaf. Empat buah di antaranya dikin m ke Me- 
Icah, Syria, Basrah dan Kufah, agar di tempat-tempat itu disalin pula dari ma- 
sing-masing Mushhaf itu, dan satu buah ditmgg&lkan di Madinah, untuk Utsman 
sen din, dan itulah yang dinamai dengan: ’Mushhaf Al Imam". 

Sesudah itu Utsman memcrintahkan mengumpulkan semua lembaran-lem- 
baran yang bertuliskan Al Qur'an yang ditulis sebelum itu dan membakarnya. 

Maka dari Mushhaf yang ditulis di zaman Utsman itulah kaum Muslimin di 
seturuh pelosok menyalin Al Qur’an itu. 

Adapun kelainan bacaan, sampai sekarang masih ada, k arena bacaarv baca- 
an yang dtrawikan dengan mutawatir dari Nabi terus dipakai oleh kaum Muslimin 
dan bacaan- bacaan tersebut Qdaklah berlawanan dengan apa yang ditulis dalam 
Mushhaf-mushhaf yang ditulis di masa Utsman itu. 

Dengan demildan, maka pembukuan Al Qur'an di masa Utsman itu taedah- 
nya yang terutama ialah: 

1. Menyatukan kaum Muslimin pada satu macam Mushhaf yang setagam eja- 
an tulisannya. 

2 Menyatukan bacaan, dan kendatipun masih ada kelainan bacaan, tetapi ba- 
caan itu tidak berlawanan dengan ejaan Mushhaf-mushhaf U tsman. Sc dang ba- 
caan-bacaan yang tidak sesuai dengan ejaan Mushhaf-mushhaf Utsman tidak di- 
bolchkan lagi. 

3. Menyatukan tertib susunan surat-surat, menurut tertib unit sebagai yang ke- 
lihatan pada Mushhaf-mushhaf sekarang. 


23 


TAFSIRAL QUR’ANUL KARIM 


Di samping itu Nabi Muhammad s.a.w. sangat menganjurkan agar para saha- 
bat menghafal ayat-ayat A1 Qur'an. Karena itu banyak sahabat-sahabat yang 
menghafalnya baik satu jurat, aUupun menghafal A1 Qur’an seluruhnya. Kemu- 
dian di zaman tabi'ien. tabi'it tabi’ien dan selanjutnya usaha-usaha menghafal A) 
Qur'an ini dianjurkan dan diberi dorongan oleh para Khalifah sendiri. 

Pada zaman sekarang di Mcsir, di sekolah-sckolah Awaliyah diwajibkan 
menghafal A1 Qur’an Kalau mcreka hcndak menamatkan pelajaran di sekolah- 
sekolah Awaliyah dan hendak mcneruskan pelajarannya ke sekolah-sekolah 
Muallimin, maka hafalan mereka tentang A1 Qur’an itu selalu diuji, schingga pe- 
lajar-pclajar lulusan sekolah Muallimin tclah hafal A1 Qur’an seluruhnya dengan 
baik. Untuk mengambil ijazah sckolah pcisiapan Darul Ulum, pclajar-pelajar di- 
uji dalam hafalan Al Qur'anul Karim. Di tingkat Ibtidaiyah dan Tsanawiyah 
pada Al Azhar pun diwajibkan menghafal Al Qur’an. Bcgitu pula halnya di 
negara-negara Arab yang lain, kegiatan menghafal Al Qur’an itu dapat dilihat de- 
ngan jelas. 

Di Indonesia, di pondok-pondok, surau-surau, pesantren-pesantren, 
rangkang-rangkang dan madrasah-madrasah sampai perguruan tinggi terdapat pula 
usaha-usaha menghafal Al Qur'an itu. 

L’mat Islam merasa, bahwa adalah suatu ibadat yang besar menghafal Al 
Qur'anul Karim. Orang-orang yang hafal Al Qur'an amat ditinggikan dan di- 
hormati. 

Di Indonesia biasa diadakan musabaqah (pcrlombaan) membaca Al Qur’an 
yang dilakukan baik oleh anak-anak ataupun oleh orang-orang yang telah 
dewasa dari tingkat kelurahan sampai tingkat nasional. 

Untuk menjaga kemurnian Al Qur'an yang diterbilkan di Indonesia ataupun 
yang didatangkan dari luar negeri. Pemerintah Rcpublik Indonesia cq Depar- 
teman Agarna telah membentuk suatu panitia yang bertugas untuk memeriksa 
dan mentashheh Al Qur'an yang akan dicetak dan yang akan diedarkan, yang di- 
namai "Lajnah Pentashhih Mushhaf Al Qur’an”, yang ditetapkan dengin pene- 
lapan Menten Agama No 37 th. 1957, yang telah diperbaharui dengan Pcraturan Mentcri 
Agarna No. 2 Tahun 1980. Untuk mclaksanakan tugas Lajnah terschut diangkatlah anggo- 
la Lajnah dengan suatu Keputusan Menten Agama yang diperbaharui di trap tahun. 

Selain itu Pemerintah juga sudah mempunyai Al Qur'an pusaka berukuran 1 
x 2 M. yang ditulis dengan tangan oleh penulis-penulis Indonesia sendiri, mulai 
tanggal 23 Juni 1948/17 Ramadhan 1367 dan sclesainya tanggal 15 Maret 
1960/17 Ramadhan 1379, yang sekarang disimpan di Mesjid Baiturrahun dalam 
Istana Negara. Al Qur’an pusaka itu selain untuk menjaga kesucian dan ke- 
murnian Al Qur'an, jug^ dimaksudkan untuk menjadi induk dari Al Qur’an yang 
diterbitkan di Indonesia. 

Dengan usaha-usaha yang disebutkan di atas terpeliharalah Al Qur’anul Ka- 
rim itu, dan sampailah kepada kita sekarang dengan tidak ada perobahan sedikit 
juga dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. 

Dalam pada itu, pada tiap-tiap zaman dan masa Al Qur'an dihafalolehjutaanumat 
Islam, ini adalah salah satu inayat Tuhan untuk menjaga Al Qur’an. Dengan de- 
mikian terbuktilah fuman Allah; 


’’Scsungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur’an, dan sesungguhnya Kami tetap 


III. TA h'SIR AL QUR'ANUL KARIM 

Al Qur’anul Karim adalah Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Mu- 
hammad s.a w,, mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. ilmu 
pengetahuan, kisah-kisah, filsafah, peraturan-peraturan yang mengatur tingkah 
laku dan tata cara hidup manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun se- 
bagai makhluk soaial. schingga berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. 

Al Qur’anul Karim dalam mencrangkan hal-hal yang tersebut di atas, ada 
yang dikemukakan secara terperinei, seperti yang beihubungan dengan hukum 
perkawinan, hukum warisan dan seba^inya, dan ada pula dikemukakan secara 



memeliharanya’ ’. 


(Surat (15) Al Ilijr ayat 9) 


TATSIR AL QUR’AN UL K.AR1M 


24 


urmim dan garis bcsarnya saja. Yang diteran^san secara umum dan garis besar- 
nya ini, ada yang diperinci dan dijclaskan oleh hadits-hadits Nabi Muhammad 
s.a.w., dan ada yang diserahkan kepada kaum Muslimin sendiri rnemperincinya 
sesuai dengan keperluan suatu kelompok manusia, keadaan. masa dan tempat, 
se pern dalam soil kenegaiaan. A1 Qur'an mengemukakan "prinsip musya 
warah" adanya suatu badan yang mewakili rakyat, kcharusan her la k j adil dan 
sebagainya. 

Pi samping itu agama Islam membuka pintu ijtihad bagt kaum Muslimin da- 
lam hal yang tidak ditcrangkan oleb Al Qur'an dan hadits secara qath'i (tegas). Pem- 
bukaan pintu ijtihad inilah yang memungkinkan manusia memberi komentar, 
member! kctcrangan dan mengeluarkan pendapat tentang hal yang tidak disebut 
atau yang masih umum dan bclum terperinci dikemukakan oleh Al Qur’an. Nabi 
Muhammad s.a.w. sendiri beserta sahabat sahabat beliau adalah orang-orang 
yang menjadi pclopor dalam hal ini. kcmudian dukuti oleh para tabi'ien, para 
tabi’it tabi'ien dan gcncrasi-ec nerasi yang tumbuh dan hidup pada masamasa 
berikumya. 

Mcmang, pada masa hidup Rasulullah s.aw., kebutuhan tentang lafsir Al 
Qur’an bchimlah begitu dirasakan, sebab apabila para sahabat tidak atau ku- 
rang memahami sesuatu ayat Al Qur'an, mereka dapat langsung mcnanya- 
kannya kepada Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. sclalu memberikan 
jawaban yang memuaskan. Setelali Rasulullah s.a.w. meninggal, apalagi setelah 
agama Islam metuaskan sayapnya ke luar Jazuatul Arab, dan memasuki daerah 
daerah yang berkebudayaan lama, terjadilah persinggungan antara agama Islam 
yang masih dalam bentuk kesederhanaannya di satu pihak. dengan kebudayaan 
lama yang telah mempunyai pcngalaman, perkembangan serta kculctan daya 
juang di pihak yang lain. Di samping itu kaum Muslimin sendiri menghadapi pet- 
soalan baru. terutama yang berhubungan dengan pemerintahan dan pemulihan 
kekuasaan berhubung dengan mcluasnya daerah Islam itu. Pcrgescran. per- 
singgungan dan keperluan ini menimbulkan pcrsoalan baru. Pcrsoalan baru itu 
akan dapat dipecahkan apabila ayat A] Qur'an ditafsirkan dan diberi komentar 
untuk menjawab persoalan-persoalan yang baru timbul itu. Maka tampillah ke 
muka beberapa orang sahabat dan tabi'ien memberanikan diri menafsirkan ayat 
Al Qur'an yang masih bersifat umum dan global itu, sesuai dengan batas-batas 
lapangan benjuhad bagi kaum Muslimin. 

Demikianlah, liap-tiap generasi yang mewansi kebudayaan dari generasi 
sebetumnya, kebutuhan suatu generasi berlainan dan hampir tidak sama dengan 
kebutuhan generasi yang lain. Begitu pula perbedaan tempat dan keadaan, udak 
dapat dikatakan sama keperluan dan kebutuhannya, sehingga limbullah penyeli- 
dikan dan pengolahan dari apa yang telah didapat dan dilakukan oleh generasi-ge- 
nerasi yang dahulu, seita saling tukar rnenukar pcngalaman yang dialami oleh ma- 
nusia pada suatu daerah dengan daerah lain; mana yang masih sesuai dipakai, mana 
yang kurang sesuai dilengkapi dan mana yang tidak sesuai lagi dikesampingkan. 
sampai nanti keadaan dan masa membutuhkan pula. 

begitu pula halnya tafsir Al Qur’an; ia berkembang mengikuti irama per- 
kembangan masa dan memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu generasi. Tiap- 
tiap masa dan generasi menghasilkan tafsir-tafsir Al Qur'an yang sesuai dengan 
kebutuhan dan keperluan generasi itu dengan tidak menyimpang dari ketentuan- 
ketentuan agama Islam sendiri Dalam pada itu ilmu Tafsir sendiri yang dahulu 
merupakan bahagian dari ilmu Hadits telah berkembang bersama dengan ilmu- 
ilmu yang lain. Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu yang lain, maka di dalam 
ilmu Tafsir terdapat pula aliran-aliran dan perbedaan pendapat yang timbul kare- 
na perbedaan ( pandangan dan segi meninjaunya, sehingga sampai pada saat ini 
terdapat puluhan, bahkan ratusan kitab-kitab tafsir dari berbagai-bagai aliran, se- 
bagai hasil karya dari generasi-gcncrasi yang sebelumnya. Dalam menguraikan 
perkembangan kitab-kitab tafsir dan ilmu Tafsir dapat dibagi dalam tiga periode: 

a. Periode mutaqaddimin. 

b. Periode mu taakhirin. 

c. Periode baru. 


25 


TAESIRAL QUR'AN UL KARIM 


A. PERJODE MUTAQADDIMIN. 


a. Perbedaan tingkatan para sahabat dalam memaharni A I Qur'an. 

A1 Qur'anul Karim diturunkan dalam bahasa Arab, karena itu pada umum- 
nya orang-orang Arab dapat mcngerti dan mcmahaminya dengan mudah. Da- 
lam pada itu para sahabat adalah orang-orang yang paling mengerti dan me- 
memahami ayat-ayat A1 Qur’an, akan tetapi para sahabat itu scndiri mempunyai 
tingkatan yang berbeda-beda dalam memaharni A1 Qur'an. Hal ini terutama di- 
sebabkan perbedaan tingkatan pengetahuan serta kecerdasan para sahabat itu 
sendiri. Sebab-sebab yang lain menyebabkan perbedaan tingkatan para sahabat 
dalam memaharni ayat-ayat A! Qur'an ialah: 

1. Sekalipun para sahabat orang-orang Arab dan berbahasa Arab, tetapi penge- 
tahuan mereka tentang bahasa Arab berbeda-beda, seperti berbeda-bedanya 
pengetahuan para sahabat tentang sastra Arab, gaya bahasa Arab, adat istia- 
dat dan sastra Arab Jahdiyah, kata-kata yang terdapat dalam A1 Qur'an dan 
sebagainya, schingga tingkatan mereka dalam memaharni ayat-ayat A1 Qur'an 
berbeda-beda pula. 

2. Ada sahabat yang sering mendampingi Nabi Muhammad s.a.w.. sehingga ba- 
nyak mengetahui sebab-sebab ayat-ayat Al Qur’an diturunkan dan ada pula 
yang jarang mcndampingt beliau. Pengetahuan tentang sebab-sebab Al Qur'an 
diturunkan itu, sangat diperlukan untuk menafsirkan Al Qur’an, Karena itu 
sahabat-sahabat yang banyak pengetahuan mereka tentang sebab A] Qur'an di- 
turunkan itu, lebih mampu menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an dibandingakan 
dengan yang lain. 

Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut Diriwayatkan bahwa 
Khalifah Umar but Khaththab telah mengangkat Qudamah sebagai gubernur 
Bahrain. Sekali penstiwa datanglah Jarud mengadu kepada Khalifah Umar, 
bahwa Qudamah telah mcminum khamar dan mabuk. Umar berkata "Siapa- 
kah orang lain yang ikut menyaksikan perbuatan tersebut 1 ” kata Jarud: 
"Abu Hurairah telah menyaksikan apa yang telah kukatakan". Khalifah 
Umar memanggil Qudamah dan mengatakan: "Ya Qudamah! Aku akan 
mendera engkau!" Berkata Qudamah: "Seandainya aku memmum khamar 
sebagaimana yang mereka katakan, tidak ada suatu alasanpun bagj engkau 
untuk mendera”. Umar berkata: "Kenapa?” Jawab Qudamah: "Karena 

Allah telah berfuman dalam surat (5) Al Maaidah ayat 93- 



Artinya. Tidak >da do&» bap orang-orang yang benman dan mengenakan amalan yang u- 
leh, karena memakan makanan yang (elah mereka makan dahulu. apabila mereka 
bertakwa serta benman dan mengeijakan amalan -amalan yang saleh. kemudian 
mereka tetap bertakwa dan benman. kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan 
berbuat kebankan. Dan Allah menyukal orang-orang yang berbuat kebajikan. 

Sedang saya adalah orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, kemudian 
bertakwa dan beriman, saya ikut bersama Nabi Muhammad s.a.w dalam pe- 
rang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan peperangan yang lain." 
Umar berkata: "Apakah tidak ada di antara kamu sekalian yang akan mem- 
bantih perkataan Qudamah?'*. Berkata lbnu Abbas: "Sesungguhnya ayat 93 
surat (5) Al Maa-idah diturunkan sebagai uzur bags urrut pada masa sebelum 
ayat ini diturunkan, karena AUah berfuman: 

Surat (5) Al Maa-idah ayat 90 



TAFSIRAL QUR'ANL'L KARIM 


26 


Artinya: 

"H«i orang-orang yang ben min. jesungguhnya (meminum) khamar, berjudt, (beikor 
ben untuk) berhala, mengundi nanb dengan pariah, adalah perbualan keji; termawk 
perbuatan jyaiun Karena itu jauhilah pcibuatan-perbuatan itu agar men da pat Ice- 
beruntungan (juksei)". 

Bcrkata Urnat: "Benatlah Ibnu Abbas.” 

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu Abbas le- 
bib mengctahui sebab-sebab diturunkannya ayat 93 surat (5) Al Maa-idah 
dibanding dengan Qudainah. Sebab menuruc riwayat Ibnu Abbas, bahwa 
setelah ayat 90 surat (5) At Maa-idah diturunkan, sahabat-sahabat salmg me- 
nanyakan tentang keadaan para sahabat yang telah meninggal, padahal mcre- 
ka dahulu scring meminum khamar seperti Sayidina Hamzah, paman Nabi 
yang gugur sebagai syuhadaa pada perang Uhud. Ada sahabat yang 
mengatakan bahwa Hamzah tetap betdosa karena perbuatannya yang telah 
lalu itu. Karena itu turunlah ayat 93 surat (5) Al Maa-tdah, yang menyata- 
kan bahwa umat Islam yang meninggal sebelum tu runny a ayat 90 surat (5) Al 
Maa-idah tidak berdosa karena meminum khamar itu, tetapi umat sekarang 
berdosa mcminumnya. 

3. Perbedaan tingkat pengetahuan para sahabat tentang adat istiadat, perkata- 
an dan perbuatan Arab Jahiliyah. Para sahabat yang mengctahui haji di masa 
Jahiliyah akan lebih dapat memahami ayat-ayat A) Qur'an yang berhubung- 
an dengan haji, dibanding dengan para sahabat yang kurangtahu. 

4. Perbedaan tingkat pengetahuan pan sahabat tentang yang dilakukan oleh 
orang-orang Yahudi dan Nasrani di Jaziratul Arab, pada waktu suatu ayat Al 
Qur'an diturunkan. Sebab suatu ayat diturunkan ada yang berhubungan de- 
ngan penolakan atau sanggahan terhadap perbuatan -perbuatan orang-orang 
Yahudi dan Nasrani itu, akan lebih dapat memahami ayat-ayat tersebut di- 
banding dengan yang tidak mengetahui. 

b. Sumber-sumber tafsir pada penode ini: 

Pada periode ini penafsiran Al Qur’an bersumber pada 

1. Perkataan, perbuatan, taqnr dan jawaban Kasulullah t a.w,, terhadap soal-soal 
yang dikemukakan para sahabat apebila kurang atau tidak dapat memahami 
maksud suatu ayat Al Qur'an. Tafsiran yang berasal dari Rasulullah ini di- 
sebut "Tafsir manquuV, 

Seperti: diriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ashshalaatul wus- 
thaa" dalam surat (2) Al Baqarah ayat 238 maksudnya ialah: sembahyang 
ashai. Contoh lain ialah: Ali bin Abi Thalib bcrkata: "Aku menanyakan 
kepada Rasulullah s.a.w. tentang Yaumul Hajjil Akbar". dalam surat (9) At 
Taubah ayat 3. Rasulullah s.a.w, menjawab: "Yaumun naht.” 

Tafsir yang berasal dari sabda, perbuatan, taqrir dan jawaban Rasulullah ter- 
hadap soal-soal yang diajukan ini, didapati dalam bentuk hadits, yang raem- 
punyai sanad-sanad tertentu. Sebagaimana halnya hadits, maka sanad mi ada 
yang saheh, yang hasan, yang dhaif, yang maudhu' dan sebagainya. Begitu 
pula seting didapat ma'nanya bertentangan dengan khabai yang mutawatir, 
balikan bertentangan dengan akal pikiran. Oleh sebab itu apabila hadits tafsii 
ini akan digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an, perlu diadakan 
penelitian lebih dahulu, apakah dapat dijadikan hujjah atau tidak. 

2. Ijtihad. Di antara para sahabat dan tabi’ien dalam menafsirkan Al Qur'an, di 
samping menggunakan hadits-hatids Nabi, juga menggunakan hasil pikiran 
mereka mastng-masing; mereka beiijtihad dalam menetapkan maksud suatu 
ayat. Hal ini meteka lakukan karena mereka mengetahui tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan bahasa Arab, mengetahui tentang sebab-sebab suatu ayat di- 
turunkan, mengetahui adat istiadat Arab Jahiliyah dan tentang cerita-irerita Israi- 
liyaat dan sebagainya. 

Contohnya ialah kata "Aththuur” dalam ayat 63 surat (2) Al Baqarah di- 
tafsirkan dengan tafsiran yang berbeda. Mujahid menafsirkannya dengan 


27 


TAFSIR AL QUR’ANUL KARIM 


"gunung”, sedan g Ibnu Abbas mcnafsukannya dengan "gunung Thuur" dan 
sebagainya. 

Di samping jtu ada pula di antara sababat dan tabi'icn yang tidak mau mc- 
nafsirkan A1 Qur’an menu rut ijtihad mereka, seperti Said bin Musayyab keti- 
ka ditanya tentang menafsirkan A1 Qur'an dengan ijtihad. beliau men- 
jawab: "Saya tidak akan mengatakan sesuatu tentang A1 Qur’an." 

3. Cerita-cerita Israiliyaat: ialab berita yang berasal dan orang-orang 

Yahudi dan Nasrani. Kaunr Mu dinun banyak mengarnbil cerita dari Israi- 
liyaat mi, sebab Nabi Muhammad s.a.w. sendiri pernah berkata: "Bila di- 
kisahkan kcpadamu tentang ahli Kitab, janganlah dibenarkan dan jangan 
pula dianggap dusta" Maksudnya lalah supaya kaum Muslirnin menyelidiki 
lebih dahulu tentang kebenaran cerita-cerita yang dikcmukakan oleh ahli 
Kitab. Setelah nyata kebenarannya bamlah diambil sebagai pegangan 
c. Ahli tafsir pada periode ini. 

Pada z am an sahabat terkenal beberapa orang pcnafsir Al Qur'an tetmasuk para 
Khalifah sendiri, yaitu Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin 
Affan. Ali bin Abi Thalib Sahabat sahabat yang paling banyak mengarnbil riwayat 
daripadanya ialah; Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan 
Ubayy bin Ka'ab. Yang agak kurang orang mengarnbil riwayat daripadanya ialah 
Zaid bin Tsabit. Abu Musa al Asy’ary, Abdullah bin Zubair dan sahabat-sabahat yang 
lain. 

Para tabi'ien yang banyak mcriwayatkan dan Ibnu Abbas yang masyhur ialah 
Mujahid. 'Atha'bin Rabah (27-1 14 H), Tkrimah (2S-10S H) dan Sa'id bin Jubair (45-94 H), 
semuanya adalah mund-murid Ibnu Abbas sendiri. Tentang mund-mund Ibnu Abbas yang 
cmpai orang ini para ulama mempunyai penilaian yang bcrlaman. Mujahid adalah orang 
yang mendapat kepercayaan dari ahli hadits. Imam Syafi’ie, Bukhari dan imam- 
imam yang lain banyak mengarnbil riwayat daripadanya. Di samping itu ada pu- 
la orang yang mengeritiknya karena sering berhubungan dengan ahli Kitab, te- 
tapi keritik itu tidak mengurangi nilai beliau. Demikian pula halnya ’Atha'bin 
Rabah dan Sa'id bin Jubair. Adapun 'Ikrimah banyak orang yang mengarnbil ri- 
wayat daripadanya. [ha berasal dari suku Barbar di Afrika L'tara, serta bekas 
budak Ibnu Abbas, kemudian setelah dia dimerdekakan, langsung berguru 
kepada beliau. Para ahh tafsir mempunyai penilaian yang bcrlainan terhadap 
'Ikrimah. Pada umumnya ahli-ahli tafsir mengarnbil riwayat beliau setelah di- 
lakukan pemeriksaan yang teliti. Bukhari sendiri banyak juga mengarnbil riwayat 
dari 'Ikrimah. 

Di antara para tabi’icn yang banyak merrwayatkan dan Abdullah bin Mas'ud 
ialah Masruq bin Ajda'. seorang yang zuhud lagi kepercayaan, keturunan Arab 
dari Bani Hamdan, berdiam di Kufah. Kemudian Qatadah bin Di'aamah, se- 
orang Arab yang berdiam di Basrah. Keistimewaan Qatadah ialah bahwa beliau 
menguasat bahasa Arab, pengetahuannya yang luas tentang sya’ir-sya'ir, 
peperangan-peperangan Arab Jahiliyab. Beliau adalah orang yang ahli tentang sil- 
silah bangsa Arab Jahiliyah, Qatadah adalah seorang kepercayaan, hanya saja se- 
bagian abli tafsir keberatan menerima riwayat beliau yang berhubungan dengan 
Qadha dan Qadar. 

Pada periode ini belurnlah didapati kitab-kitab tafsir, kecuali kitab-kitab tafsir 
yang ditulis oleh orang-orang yang terakhir di antara mereka, yaitu orang-orang 
yang mendapah masa tabi'it tabi'ien, seperti Mujahid (meninggal tahun 104 H) 
dan lain-lain. 

Sesudah datang angkatan tabi’it tabi'ien harulah ditulis buku-buku tafsir yang 
melengkapi semua surat-surat Al Qur’an. Buku-buku tafsir yang mereka tulis itu 
mengandung perkataan-perkataan sahabat dan tabi'ien. 

Di antara tabi’it tabi’ien yang menulis tafsir itu ialah. Sufyan bin Uyainah, Yazid 
bin Harun, Al Kalbi, Muhammad Ishak, Muqatil bin Sulaiman, Al Waqidi dan 
banyak lagt yang lain-lain. 

Penulis tafsir yang terkenal pada pertode itu ialah Al Waqidi (meninggal 207 
H), sesudah itu Ibnu Jarir Aththabary (meninggal 310 H). Tafsir Ibnu Jarir ada- 
lah tafsir mutaqaddimien yang paling besar dan sampai ke tangan generasi se- 
karang, namanya ialah Jaami'ut Bayaan. Para penafstr yang datang kemudian ba- 
nyak mengutip dan mengarnbil bahan dari tafsir Ibu Jarir itu. 


TAFS1R A I. QUR’ANUL KARIM 


28 


B PF.RIODE MUTAAKHIRIN ( ABAD 4 ABAD 1 2 H) 

Setclah agama Islam mcluaskan sayapnya ke daerah-daerah yang berke- 
budayaan lama, seperti Persia, Asia Tengah, India, Syiria, Turki, Mcsir, Etiopia 
dan Afrika Utaia, tcr]adilah persinggungan dan pergeseran antara kebudayaan Islam 
yang masih dalam bentuk sederhana dengan kebudayaaan lama yang sudah di- 
olah, berkembang serta mempunyai kckuatan dan keuletan. 

Maka sejak waktu itu mulailah kaum Muslimin mempelajari pengetahuan- 
pengetahuan yang dimiliki oleh penganut-penganut kebudayaan tersebut. Karena 
itu mulailah kaum Muslimin mempelajari ilmu logika, ilmu falsafah, ilmu eksak- 
ta, ilmu hukum, ilmu ketabiban dan sebagainya, sehingga dalam beberapa waktu 
saja telah dapat dimiliki dan dibukukan ilmu-ilmu gaya bahasa, ilmu keindahan 
bahasa dan segala hal yang berhubungan dengan ilmu bahasa. 

Perobahan ini menimbulkan pula perobahan dalam penyusunan dan pemi- 
kiran tentang kitab-kitab tafsir. Ahli-ahli tafsir tidak lap hanya mengutip riwayat 
dari sahabat, tabi’ien dan tabi'it tabi’ien saja, tetapi telah mulai bekerja, me- 
nyclidiki. meneliti dan membanding apa-apa yang telah dikerjakan oleh orang- 
orang yang terdahulu dari mereka. Tidak hanya sampai demikian saja, bahkan para 
mufasir telah mulai menarsirkan dari segi gaya bahasa, keindahan bahasa, uta 
bahasa, di samping mengolah dan menafsirkan ayat-ayat A] Qur’an sesuai de- 
n^n pengetahuan-pengetahuan yang telah mereka miliki. Karena itu terdapatlah 
kitab-kitab tafsir yang dikarang dan ditinjau dari berbagai-bagai segi yaitu: 

1. Gnlongan yang meninjau dan menafsirkan At Qur’an dan segi gaya bahasa 
dan keindahan bahasa. Yang menyusun secara uii ialah A z Zamakhsyan da- 
lam tafsimya Al Kmysyoaf, kemudtan diikuti oleh Baidhnwy. 

2. Golongan yang meninjau dan menafsirkan A1 Qur’an dari segi tata bahasa, 
kadang-kadang mereka menggunakan syaix-syair Arab untuk mengokohkan 
pendapat mereka, seperti Az Zajjaad dalam tafsimya: Ma’aanil Qur’an; A1 
Waahadi dalam tafsimya: A1 Basiith; Abu llayyaan Muhammad bin Yusuf al 
Andalusi dalam tafsimya: Al Bahrnl Muhiith. 

3. Golongan yang menitik beratkan pembahasan mereka dari segi kisah-kisah 
dan cerita-cerita yang terdahulu termasuk berita-berita dan cerita-cerita yang 
bcrasal dari orang -orang Yahudi dan Nasrant, bahkan kadang kadang ber- 
asal dari kaum Zindik yang ingin merusak agama Islam. Dalam menghadapi 
tafsir yang seperti ini sangat diperiukan pencil tun dan pcmcriksaan oleh 
kaum Muslim sendiri. Yang menafsirkan Al Qur’an secara ini yang paling 
tcrkenal ialah A is Tsa’labi, kemudian 'Alaauddin bin Muhammad Al 
Baghdaadi (wafat 741 H), tafsir Al Khaazm juga termasuk golongan ini. 

4. Golongan yang mengutamakan penafsiran ayat-ayat yang berhubungan de- 
ngan hukum; menetapkan hukum-hukum ftkh. Penafsiran yang seperti ini te- 
lah dilakukan oleh Al Qurthuby dengan tafsimya: Jami’ Ahkaamul Qur'an: 
Ibnul Araby dengan tafsimya. Ahkaamul Qur'an. Al Jashshaash dengan taf- 
simya: Ahkaamul Qur'an, Hasan Shiddiq Khan dengan tafsimya: A 'ailul 
Maraam. 

5. Golongan yang menafsirkan ayat-ayat Al Qur’an yang berhubungan dengan 
sifat-sifat Allah. Ayat-ayat itu seakan-akan berlawanan dengan sifat-sifat ke- 
sucian dan ketinggian Allah. I.alu dengan penafsiran itu teranglah bahwa 
ayat-ayat itu tidak berlawanan dengan sifat-sifat Allah yang sesungguhnya. 
Penafsir yang terkenal menafsirkan ayat seperti tersebut di atas ialah Imam 
At Razy (meninggal 610 H) dengan tafsimya: Majaaiihul Ghaib. 

6. Golongan yang menitik beratkan penafsirannya kepada isyarat-isyarat Al 
Qur’an yang berhubungan dengan ilmu suluk dan tashawwuf. seperti tafsir: 
At Tasturi. susunan Abu Muhammad Sahl bin Abdullah At Tasturi. 

7. Golongan yang hanya memperkatakan lafazh Al Qur’an yang gharib (yang 
jarang terpakai dalam perkataan schan-hari), seperti kitab Mu'jam Ghariibil 
Qur 'an, nukilan Muhammad Fuad Abdul Baaqi dari Shaheh Bukhari. 

Di samping itu masih kita da pad kitab-kitab tafsir seperti dari 

1. Aliran Mu'taiilah. Banyak sekali, bahkan ratusan kitab-kitab tafsir yang di- 
karang menu tut aliran ini sesuai dengan dasar-dasai pokok aliran Mu’tazi- 


29 


TAFSIRAl QUR'ANUL KARIM 


lah. Tctapi yang sampai kcpada generasi sekarang amat sediku sekali jumlah- 
nya, se petti Kitab Majaalisusy Syariif al Murtadha. Menurut pcndapat sebahagian 
ahli tafsu kitab Majaalisusy Syariif al Murtadha bcrnafaskan aliran Syi'ah 
Mu’tazilah. Kumpulan tafsir ini sekarang telah dicetak di Mesir dengan nama 
Amali Al Murtadha. 

2. Ta fstr A liran Syi ah. 

Kaum Syi'ah banyak menghasilkan kitab-kitab tafsir. Penafsiran mereka di- 
tujukan kepada pengagungan Ali dan ketuiunannya, penghinaan terhadap 
Abu Bakar, L'mar, Utsman dan sebagainya. Mereka beiani mclakukan ta’wil 
yang ]auh sekaii untuk kepentingan aliran mereka. 

C. TAFSIR PADA PERIODE BA RU. 

Periodc ini dapat dikatakan dimulai sejak akhir abad kc 19 sampai saat ini. 
Penganut agama Islam sctclah sekian lama dilindas dan dijajah bangsa Barat telah mu- 
lai bangkit kembati. Di mana-mana umat Islam telah merasakan agama mereka di- 
hinakan, dan menjadi alat permainan, serta kebudayaan mereka telah dirusak dan 
dinod ai. 

Maka terkenallah modemisasi Islam yang dilakukan di Mesir oleh tokoh-to- 
koh Islam Jamaluddm al-Afghani dan murid beliau Syekh Muhammad Abduh. Di 
Pakistan dan di India dipelopon oleh Sayid Ahmad Khan. Gerakan moder- 
nisasi ini tidak hanya di Mesir dan Pakistan saja, tctapi telah menjalar pula di In- 
donesia, yang dipelopori oleh H.O.S. Cokroaminoto dengan Syarikat Islamnya, 
kemudian K H. Ahmad Dahlan yang terkcnal dengan perkumpulan Muham- 
madiyahnya dan K.H. Hasyim Asy’ari yang terkenai dengan perkumpulan Nah- 
dlatulUlama dan A. Hasan dengan Persatuan Islamnya. 

Bentuk modernuasi Islam pada masa ini ialah menggali kembali Apt Islam 
yang telah hampir padam, mcmbela agama Islam dari serangan sarjana-sarjana 
Barat. Dalam usaha membela agama Islam dari serangan Barat ini, kaum 
Muslimin mempelajari pengetahuan-pengetahuan, kemajuan-kemajuan, bahkan 
tradisi yang dipakai oleh Barat untuk dijadikan alat penangkis serangan-serangan 
itu. 

Begitu pulalah kitab tafsir yang dikarang dalam periode ini, mengikuti garis 
perjuangan dan jalan pikiran kaum Muslimin pada waktu itu, seperti halnya: Tafsir 
al Manor, yang ditulis oleh Rasyid Ridha, tafsir Mahaasinur la'tvil susunan Syekh Jama- 
luddin Al Qasimi, tafsir Jawahir oleh Thanthawi Jauhari dan tafsir yang lain yang tidak 
sedikit jumlahnya. 

Tafsir Al Qur'an dalam bahasa Indonesia. 

Usaha menafsirkan Al Qur'an dalam bahasa Indonesia telah dilakukan oleh 
para ulama Islam Indonesia. Sampai sekarang telah ada beberapa 
kitab tafsir Al Qur'an yang diterbitkan selengkapnya. A. Halim Hasan cs baru 
dapat menyeiesaikan enam setengah juz dan yang enarn juz telah diterbitkan oleh 
"Pustaka Islamiyah Medan". Kitab tafsir yang telah mulai diterbitkan sejak ta- 
hun 1936 ini, menurut pengairang-pengarangnya banyak mengutip pendapat-pen- 
dapat ahli tafisr yang terdapat pada kitab tafsir yang berbahasa Arab. Tafsir An 
Nur karangan Prof, T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, mulai diterbitkan tahun 1956, 
dan telah selcsai diterbitkan oleh penerbit "Bulan Bimang" Jakarta. Kitab tafsir ini 
merupakan tafsir Al Qur'an yang pertama yang lengkap dalam bahasa Indonesia, karena 
telah selesai dikerjakan seluruhnya oleh pengarangnya. Dr. H. Abdul Malik Karim Am- 
rullah (HAMKA) menyusun tafsir Al-Azhar (30 juz) tahun 1973 . Disampmg itu terdapat 
kitab-kitab tafsir yang lain dalam bahasa Indonesia yang lengkap atau belum merupakan 
tafsir Al Qur'an seluruhnya. 

Dalam Pelita I (1969) Penafsiran Al Qur'an adalah termasuk salah satu proyck 
yang diutamakan, scbagaimana halnya Pcnterjemahan Al Qur'an yang dilaksanakan 
oleh Dcpartemcn Agama R 1. Untuk pclaksanaannya maka dibcntuklah Dewan 
Penyelenggara Pentafsir Al Qur'an (SK Menteri Agama No. 90 taliun 1972). Dewan 
ini telah menyeiesaikan tugasnya dan akhirnya "Al Qur’an dan Tafsirnya" dapat 
diterbitkan (dalam 10 jilid dan 1 jilad muqaddimah). 


PENTERJ EMAHAN AL QUR’AN 


30 


IV. PENTERJ EMAHAN AL QUR'AN. 

Adalah menjadi keinginan bag) tiap-tiap Muslim untuk dapat membaca dan me- 
mahami A1 Qur'an dalam bahasanya yang asli, ialah bahasa Arab. Tetapi ka- 
rena tiap orang itu tidak mempunyai kcmampuan atau kesempatan yang sama, 
maka tidaklah keinginan tcrsebut di atas dapat dicapai olch sctiap Muslim. Untuk 
itulah maka A1 Qur’an diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa (di Barat dan Timur). 

A. Terjemahan ke dalam bahasa Barat. 

Sebelum berkembangnya bahasa-bahasa Eropa modern, maka yang berkembang 
di Eropa adalah bahasa Latin. Oleh karena itu, terjemahan Al-Qur’an dimulai kedalam 
bahasa Latin. Terjemahan itu dilakukan untuk keperluan biara Clugny pada kira-kira 
tahun 1 1 35. 

Prof W. Montgomery Watt dalam bukunya Bell's Introduction to the Qur'an 
( Islamic Surveys 8) mcnycbutkan bahwa pertanda dimulainya perhatian Barat ter- 
hadap studi Islam adalah dengan kunjungan Peter the Venerable, Abbot of Clugny ke 
Toledo pada abad ke 12. Di antara usahanya adalah menerbitkan serial keilmuan 
untuk menandingi kegiatan intelektual Islam saat itu (terutama di Andalus). Sebagai 
bagian dari kegiatan tersebut adalah menteijemahkan Al-Qur’an kedalam bahasa 
Latin yang dilakukan olch Robert of Ketton (Robertus Rctanensis) dan 9elcsaipada 
Juli 1143. 

Abad Renaissance di Barat member! dorongan tebih besar untuk menerbitkan 
buku-buku Islam. Pada awal abad ke 16, buku-buku Islam banyak ditcrbitkan, tcrmasuk 
pcnerbitan Al-Qur'an pada tahun 1 530 dt Venice dan terjemah Al-Qur'an kedalam bahasa 
Latin olch Robert of Ketton, tahun 1 543 di Basle dengan penerbitnya Bibliander. 

Dari terjemahan bahasa Latin inilah kemudian Al-Qur’an diterjemahkan kedalam 
berbagai bahasa Eropa. 

Terjemahan Schweiggcr kedalam bahasa Jerman diterjemahkan di Nuienburg 
(Bavaria) pada tahun 1616.TerjemahankedalambahasaPerancisyangdilakukan oleh 
Du Ryer diterbitkan di Paris pada tahun 1647 dan terjemahan kedalam Rusia di- 
tcrbitkan di St. Peterrfiurg pada tahun 1776. Terjemahan kedalam bahasa Perancis 
oleh Savari terbit pada tahun 1783 dan oleh Kasimirskipada tahun 1840. Terjemahan 
ini terbit untuk beberapa kali Perhatian Perancis kepada penterjemahan Al-Qur'an 
saat itu disebabkan karena menduduki Aljair dan Afrika Utara. 

Kemudian mcnyusul terjemahan kedalam bahasa Jerman oleh Boysen (tahun 
1773), Wahl (tahun 1828) dan Ullmann (tahun 1840). 

Perhatian untuk menterjemahkan Al-Qur'an terus bermunculan. Alexander Ross 
tahun 1649 menteijemahkan Al-Qur'an kedalam bahasa Inggris dari sumber terje- 
mahan bahasa Perancis. 

Ludovici Maracci menggunakan sebagian usianya (selama 40 tahun) untuk mem- 
pclajari Al-Qur'an dan pada tahun 1689 menerbitkan terjemahan Al-Qur’an dalam 
bahasa Latin dengan dQengkapi teks Arab dan beberapa nukilan dari berbagai tafsir 
Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Dipilih demikian rupa untuk memberikan kesan yang 
buruk tentang Islam. Ludovici Maracci sendiri adalah orang pandai dan dalam menter- 
jemahkan Al-Qur'an tujuannya adalah untuk menjelek-jelekkan Islam di kalangan 
mas>'arakat Eropa dengan mengambil pendapat-pendapat ulama-ulama Islam sendiri 
yang menurut pendapatnya menunjukkan kerendahan Islam. Ludovici Maracci adalah 
scorang Roma Katholik dan terjemahnya itu dipersembahkan kepada Emperor 
Romawi. Pada terjemahannya itu diberi kata pengantar yang isinya adalah sebagai- 
mana apa yang ia katakan ’’Bantahan terhadap Qur’an". 

Adapun terjemahan kedalam bahasa Inggris yang pertama oleh A Ross yang 
merupakan terjemahan dari bahasa Perancis yang dilakukan oleh Du Ryer pada tahun 
1647 dan diterbitkan beberapa tahun kemudian. George Sale seorang yang berhasil 
menterjemahkan Al-Qur'an kedalam bahasa Inggris pada tahun 17 34. Terjemah- 
annya sebanding dengan terjemahan Al-Qur’an Ludovici Maracci dalam bahasa Latin 
atau terjemahannya berdasarkan kepada terjemahan Ludovici Maracci Bahkan, 
cat at an-c at at an dan pendahuhiannya sebagian besar juga dklasarkan kaiangan Ma- 
racci. Mengingat bahwa tujuan Maracci menteijemahkan Al-Qur'an untuk menjelek- 
jelekkan Islam di kalangan masyarakat Eropa, maka terjemahannya dianggap yang 


31 


PENTKRJEMAHAN AL QUR’AN 


terbaik dalam dunia yang berbahasa Inggiis dan tclah dicctak berulang kali dan 
dimasukkan dalam scri apa yang dikatakan "Chandos Classic*" dan mcndapat pujian 
dan refflu dan Sir E. Denison Ros. 

Pada tahun 1812 teijemahan George Sale dnerbitkan di London dalam cdisi 
baru (dalam dua jilsd). Tcrjemahan tcrsebut dibcrt judul The Koran atau The Alcoran 
of Mohammad : translated from the original Arabic. Disebutkan dalam terjemahan- 
nya berdasarkan sumber bahasa Arab, para mufassir Muslim, terutama tafsir al- 
Baidlowi. 

Pada abad kc 19 pentcrjcmahan Al-Qur’an semakin berkcmbang. Gustav Flugel 
(meninggal 1870) menterjemalikan Al-Qur’an sejak tahun 1834 dan teiah mengalann 
cctak ulang dan direvisi oleh Gustav Redslob. Diikuti kemudian oleh Gustav Weil 
(meninggal 1889) yang juga menulis scjarah N'abi Muhammad (tahun 1843). Usaha- 
nya diteruskan oleh pelanjutnya yaitu Aloys Sprenget dan William Muir. Keduanya 
mcmpunyai perhatian yang bcsar dalam mcmpclajari AlQur’an dan sejarah Nabi Mu- 
hammad. William Muir dikenal pula dengan bukunya Das Leben und die Lehra des Mo- 
hammad (tcrbit tahun 1861) Dalam cdisi lngghs. The Life of Mahomet (London, 
18S8— 61, dalam 4 jilid). Bukunya tclah mengalami cctak ulang beberapa kali. 

JM Rodwell mencrbitksn teijemahannya pada tahun 1861 dan berusaha menyu- 
sun surat-surat Al-Qur’an berdasarkan umtan tumnnya. Sckalipun la bemsaha un- 
tuk mengungkapkan secara jujur, tetapi catatan-catatannya menunjukkan pikiran 
seorang pendeta Kristen yang lebih mementingkan untuk mernperlihatkan apa yang 
menurut pendapatnya kekurangan-kekurangan dalam Al-Qur'an daripada menunjuk- 
kan penghargaan atau menunjukkan ketinggian Al-Qur'an. 

Studi Al-Qur'an berkembang bukan hanya menterjemahkannya (secara lengkap 
atau sebagian) tetapi juga penctitian tentang riwayat dikumpulkannya AlQur’an 
urutan turunnya surat dan masalah-masalah yang terkait dengan ilmu AlQur’an. 
Di antaranya dilakukan oleh Theodor Noldeke dengan karyanya Geschichle des 
Qorans (I860) terbit di Gottingen (lahir di Hamburg, tahun 1836), mengenai 
berbagai masalah tentang AlQur’an yang dilakukannya sekitar tahun I860 dan diter- 
bitkan tahun 1910 (di Strassburg dalam beberapa jilid). Hartwig Hirschfeld di Lon- 
don (tahun 1902) menerbitkan karyanya New Researches uuo the Composition and 
Exegesis of the Qoran. Hubert Gnmmc seorang spesiaits penulisan riwayat htdup 
Nabi Muhammad, menyusun urutan turn nnva AlQur’an secara kronologts. Dalam 
pada itu, pada abad ke 20 lebih-lebih berkembang penulisan tentang AlQur'an dalam 
betbagai tinjauan dan bcrmacam-macam bidang studi sesuai dengan keahlian para 
orientalis. Di antaranya Josef Horovitz (Berlin, 1926), Arthur Jeffery tentang Foreign 
Vocabulary of the Qur 'an (Baroda, 1938). 

Richard Bell memulai mempclajari Al-Qur'an secara intensif dalam kuliah-kuliah dan 
ceramahnya dengan membandingkan lingkungan sekitar Kristen. Karyanya dibcrt judul 
The Origin of Islam in its Christian Environment (London, 1926); The Qur an : Translated, 
with a critical re-arrangement of the Surahs (dua jilid, Edinburgh, 1937. 1939) dan Intro- 
duction to the Qur'an (Edinburgh, 19S3). 

Richard Bell dtanggap sarjana Barat yang meinpelopon penyu.sunan surat 
AlQur'an bcidasarkan turunnya secara kmnologis. Di antara kritik tajam orientalis 
Barat adalah bahwa AlQur’an bikinan atau susunan Nabi Muhammad dengan alasan 
umtan Mushaf AlQur'an berdasarkan perintah Nabi Muhammad, bukan berdasarkan 
urutan tumnnya. Terjemahan Al Qur'an ke dalam Bahasa Jerman oleh Rudt Pam diang- 
gap baik. Menurut pendapatnya bahwa penyusunan ayat demi ayat secara kronologis 
seperti yang dilakukan oleh Richard Bell adalah tidak mungktn. 

Regis Blachere, menterjemahkan Al-Qur'an kedalam Bahasa Pcrancis dengan ju- 
dul Lc Coran : traduction scion un essai de reclassement des sourates (dalam tiga 
jilid, Paris, 1947 - 1951). Jilid pertama berisi pengantar yang dketak ulang secara 
terpisah pada tahun 1959. Terjemah AlQur'an dalam Bahasa Jerman terbit di Stutt- 
gard tahun 1963 dan 1966. 

Terjemahan Al-Qur'an dalam Bahasa Inggris dilakukan pula oleh E.H. Palmer 
(guru besar Dniversitas Cambridge, meninggal 1883). Teijemahan E.H. Palmer diter- 
bitkan untuk pertama kali pada tahun 1876. la tidak dapat memahami keindahan 
dan keagungan gay a bahasa AlQur’an. Baginya bahasa AlQur'an kasar dan tidak ter- 
atur. Terjemahannya dianggap sangat sembrono dan tidak teliti. 


PENTERJEMAHAN AL QUR’AN 


32 


Terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Inggris yangdianggap baik adalah terjemah- 
an yang dilakukan olch Arthur J. Arberry, guru besar Universitas Cambridge, seorang 
anggota rcdaksi Encyclopaedia of Islam. Terjemahannya bcrjudul The Holy Koran , 
an Introduction with Selections, terbit di London, tahun 1953. Cdakan bcrikutnya 
diterbitkan tahun 1955 (di London) dcngan pcnycmpu rraan dengan judul The 
Koran, Interpreted. 

Di kalangan umat Islam timbul pula usaha rnenterjemahkan Al-Qur'an kedalam 
bahasa Inggiis. Di antara faktor pendorong rnenterjemahkan Al-Qur'an adalah me- 
lua.vnya pengcrtian yang salah, akibat penulisan atau terjemahan para orientalis se- 
cara tidak bcnai. Kctidak benaran teisebut terjadi karena kesertgajaan untuk me- 
nyimpangkan ajaran dan kandungan Al-Qur'an yang bcnar atau karena kesalah faham- 
an dan keterbatasan pengetahuan mercka tentang bahasa Arab dan ajaran Islam. 

Sarjana Muslim yang pertama rnenterjemahkan Al-Qur'an kedalam bahasa 
Inggtis ialah Dr. Muhammad Abdul Hakim Chan dari Patiala pada tahun 1905. Mirza 
Hazrat dari Delhi juga rnenterjemahkan Al-Qur'an dan diterbitkan pada tahun 1919. 
Nawab Imadul Mulk Sayid Husain Bilgrami dari Hydcrabat Deccan juga menterjemah- 
kan sebagian Al-Qur'an dan beliau meninggal dunia sebelum mcnyelesaikan terjemah 
seturuh Al-Qur’an. 

Di antara tcrjemahan-tcijemahan yang perlu disebutkan adalah tetjemahan yang 
dilakukan oleh Hafuh Chulam Sarwar yang diterbitkan antara tahun 1929 atau 1930, 
Dalam tezjemahannya itu ia memberikan ringkasan pada surat -surat, bagian demiba- 
gian, tetapi ia tidak membetikan footnotes yang cukup pada terjemahannya. 

Di antara sarjana Muslim yang rnenterjemahkan Al-Qur'an adalah Muhammed 
Marmaduke Pickthall dari Inggtis, ahli dalam bahasa Arab. Terjemahannya dilakukan- 
nya kalimat demi kalimat dan diterbitkan pada tahun 1930. Terjemahannya telah 
dicetak berulang kali. Sampai tahun 1976 telah lima kali dicetak ulang. Pada ter- 
jemahannya diberi pengantar yang menguraikan tentang Al-Qur'an, sejarah singkat 
Nabi Muhammad dan tajwid. Pada setiap awal surat diberi kctcrangan singkat ten- 
tang nama Surat dan pada bagian akhir dilengkapi dengan index. 

Terjemahan Muhammed Marmaduke Pickthall tersebui diberi judul The Meaning 
of the Glorious Koran, dilengkapi teks ayat lengkap yang mendapat tanda tashih dari 
Ulama Mcsir (tahun 1342 H). 

Terjemahan Al-Qur'an yang terkenal di dunia barat ataupun timur adalah ter- 
jemahan Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qor'an. Text. Translation and Commentary, 
telah diterbitkan berulang kali. Terjemahannya dilengkapi dengan uraian pengantar, 
dan footnotes. Pada awal surat dilengkapi dengan keterangan singkat tentang surah 
dan kesimpulan ayatnya. Dicetak pertama pada tahun 1934/1352 H dan dicetak 
ulang beberapa kali. 

Terjemahan Al-Qur'an lainnya yang dilakukan oleh orang Islam adalah terjemah- 
an NJ Dawood dari Irak, The Koran, diterbitkan oleh Penguin Classic tahun 
1956. Terjemahannya mendapat pujian beberapa orientalis karena terjemahnya 
baik. 

B Terjemahan ke dalam bahasa bukan Barat 

Terjemahan ke dalam bahasa. bahasa Afrika . 

Afrika adalah daratan terluas kedua di dunia. Luas daerahnya 11.677.240 
mil persegi; penduduknya sekitar 41% adalah Muslim. Islam mulai dipeluk penduduk 
pada pertengahan abad kc 7 sampai dengan abad ke 10. 

Mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an mcropakan keharusan bagi orang 
Muslim. Sekolah-sekolah Al-Qur'an banyak terdapat di Afrika. salah satu diantaranya 
menjadi sangat penting dan berarti sebagai wadah dalam proses lslaminisasi. Di antara 
lembaga pendidikan itu adalah "School of learning”, dimana di dalamnya termasuk 
belajar membaca dan menulis naskah bahasa Arab dan mempelajari arti dan pesan- 
pesan, komentar-komentar, serta artikel atau terjemahan langsungdari Al-Qur’an. 

Tentang Terjemahan Al-Qur’an di Afrika dapai dicatat beberapa hal penting dari 
tulisan Mufakhkhar Husain Khan (Dhaka University). Di Afrika pala mulanya men- 
terjemahkan Al-Qur'an selalu mendapat tantangan dari para Ulama. Semcntara di 


33 


PENTERJEMAHAN AL QUR’AN 


Asia Selatan, ulaina Benggati bcrpcndapat bahwa menterjemahkan Ai-Qur'an, me- 
rupakan suatu gerak maju menuju penghinduan orang Islam. 

Di Afiika Tengah Ulama Tatar berpendapat bahwa menterjemahkan Al-Our’an 
mendekati penghinaan kepada Tuhan. Ketika Kamal Ataturk ingin mendapatkan 
terjemahan AI-Qur’an, ulama Al-Azhar di Mesit menyaiakan menentang penterjemah- 
an Al-Qui’an. Umumnya ncgcri-negen Afrika mengikuti pendapat ulama Al-Azhar 
teisebut. 

Llama Hausa sangat ketas menentang penterjemahan Al-Our‘an, J. Spencer 
Tnmingham (penults A History oj Islam in West Africa Oxford University Press, 1962) 
mencatat bahwa ketika penterjemahan Al-Qur'an kedalam bahasa Hausa disctujui . sa- 
ngat mengejutkan mereka. Menurut mereka bahwa hal tersebut akan melenyapkan 
barkah Allah (blessing power). 

Jauh sebelum terjemahan Al-Qur'an diterima oleh sebahagian besar kaum Mus- 
limin di Afrika, para missionaris Kristen telah mcngambil inisiatif untuk menterje- 
mahkan Al-Qur'an kc dalam beberapa baltasa Afrika. Ketika para missionaris meng- 
adakan kegiatan di Afrika, mereka membawa terjemahan Al-Qur’an di samping tugas 
utamanya membagi-bagikan lembaran-lembaran risalah dan terjemahan Bible dalam 
bahasa daerah sederhana. 

Untuk menunjukkan kelebihan Kristen mereka juga menerbitkan juduljudul yang 
bermaterikan Islam, yang dalam hubungan ini dimaksudkan, untuk menunjukkan 
bahwa terjemahan Al-Qur’an mengandung pengertian yang banyak, schingga pen- 
duduk dapat membandingkan antara Al-Qur'an dengan pesan-pesan yang terdapat 
dalam Bible. 

Para missionaris di Nigeria umpamanya mulai penterjemahan Kitab Suci Al- 
Qur'an kedalam bahasa Yoruba di awal abad ini. Yoruba adalah salah satu bahasa 
vang luas pengaruhnya dan digunakan lebih dari 16 juta penduduk di Nigeria bagian 
selatan. Hampir separuh dari suku Yoruba adalah Muslim. 

Pergaulan di antara Muslim dan Kristen menjadi salah satu kemudahan bagi 
para missionaris untuk mcncapai tujuan mereka. Untuk menunjukkan bahwa kegiat- 
an mereka bukan hanya bagi kepentin^n Kristen, maka mereka juga mengadakan 
kegiatan penterjemahan Al-Qur’an. Terjemahan yang pentmg artinya adalah terje- 
mahan Kitab Suci Al-Qur’an kedalam bahasa Yoruba oleh M.S. Cole. 

Sebagai usaha kedua dalam menterjemahkan Al-Qur'an kedalam Bahasa Yoruba ialah, 
menggahungkan diri dengan Ahmadiyyah*) yang salah satu kegtatannya menterjemahkan 
Al-Qur'an Ahmadiyyah melakukan kegiatan di Nigeria sejak tahun 1916, dan sangat cepal 
mendapat pengikut. 

Setelah lebih kurang 7 tahun (pada tahun 1976) Panitia menerbitkan cetakan 
pertama dengan penerbit University Press lbadah. Pada penerbitan kedua (tahun 
1978) telah dicetak sebanyak 5000 eks. di Hongkong dengan beberapa korcksi. 
moditlkasi dan pengembangan. Ulama Yoruba memulai menterjemahkan AlQur'an. 
Saran dan usul untuk penterjemahan Al-Qur'an itu, juga datang dari Tuan Ahmadu 
Bello, mantan Perdana Menteri Nigeria Utara. Pcrsatuan Muslim Nigeria di Lagos 
ikut bergabung dalam tujas tersebut. Tugas penterjemahan ini dilaksanakan oleh 
suatu panitia yang terbentuk pada bulan Desember 1962. 

Tugas ini berhasil disclesaikan dan mendapat rekomendasi pada bulan Januari 
1973. Terjemahan tersebut dicetak oleh Dar al Arabiyah Bairut yang disebarkan 
di Maiduguri (25.000 E.ks), diantaranya dicetak dengan biaya dari Raja Arab Saudi. 
Cetakan kedua diterbitkan dalam tahun 1977. 


★). Ahmadiyyah adalah satu agama bant yang sesat.di mana pengikut-pengikutnya mempercayai 
nubuwwah (kenabian) Ghutam Ahmad AlQady&ani Mereka dtkenali juga dengan ‘Al- 
Qadyaaniyyah' Mereka mengelabui masyarakat umum dengan menggunakan nanrva 'Al- 
Ahmadryyah' Mereka itu tergolong orang orang kafir, ketuar dari agama Islam. 


PENTERJEMAHAN AL QUR’AN 


34 


Terjemahan dalam bahasa Hausa. 

Bahasa Hausa adalah salah satu bahasa terbesar dan sangat Hmdi Afrika Barat, 
digunakan alch penduduk Nigeria scbclah Utara. dan di beberapa negcri lainnya 
Untuk memenuhi keperluan penduduk Muslim. "Jama’atu Nasn T Islam" mengharus- 
kan terjemahan Al-Qur’an untuk membantu penduduk Muslim Hausa dalam mum- 
ham i agama secara mendalam. 

Kegiatan penterjemahan ini dipimpin oleh salah seorang satjana Islam, mantan 
kcpala panitia eksekutif dari Jama'atu Nasri 1 Islam dan mantan Hakim Agung Ni- 
geria Utara yaitu, Shaykh Abubakar Mahmud Gumi. Penterjemahan dimulaidari Juz 
'Amma dan dicetak oleh Dar al Arabiyyah (Bairut) dan disebarkan di Kairo oleh 
Cahaya Islam sekitar tahun 1975. Pada pendahuluan terjemahan itu, penterjemah 
betjanji bahwa ia akan meneruskan pekeryaan tersebut sampai selesai; Terjemahan 
lengkap dicetak tahun 1978 oleh Dar al-Arabiyyah (Bairut) dan disebarkan di Kairo 
tahun 1979. 

Sebelum diterjemahkan basis demi bans, tiap surat didahulu dengan sebuah 
ringkasan untuk memudahkan mengajarkannya. sementara catatan kaki diberikan 
untuk terjemahan lebih lanjut apabila diperlukan. Terjemahan ini sangat terkenal dan 
dicetakkan kodua (tahun 1982) dengan tambahan index dan daftar kata (Hausa kc 
Hausa dan Arab ke Hausa) untuk kata-kata yang sukar oleh sebagian besar pembaca. 
Terjemahan belakangan ini menurut para pembahas sangat memuaskan, karena men- 
jc task an makna ATQur'an dalam bahasa yang sederhana, sehingga mudah difahami. 
Kedua bahasa Hausa dan Arab ini memmbulkan kesan yang dalam di hati para pem- 
baca. 

Terjemahan Al-Qur’an dalam bahasa Hausa ini disebarkan di Kairo oleh Ahmad 
Abu T-Saud dan Uthman al-Tayyib. Untuk memudahkan pelaksanaan pencctakan, 
maka ayat-ayatnya ditulis dengan tulisan tangan dalam bhasa Arab, dan di antara ga- 
ris dengan garis ditulis dengan huruf besar dalam naskah Roma. 

Terjemahan Al-Qur’an dalam bahasa Hausa yang ketiga diterbitkan oleh Nor- 
thern Bigcria Publishing Company, Zaria dalam tahun 1981. Para penterjemahnya 
adalah Shaykh Ahmed Lemu, Hakim Agung dari Nizer (Nigeria) dan Nasiru Mus- 
tapha. Menjadi rujukan terjemahan adalah beberapa tafsir seperti \ al-Quriuhi. an-Nusa/i, 
Ibnu Kalsir. at-Thaban, al-Sawi, at- Jamal dan al-Jalalain 

Terjemahan dalam bahasa Swahili 

Swahili adalah bahasa yang terpenting di Afrika Timur dan menjadi bahasa resmi 
Tanzania dan Kenya. Bahasa mi juga dipergunakan oleh orang-orang Uganda, Kawan- 
da. Burundi dan Zaire. Lebih kurang 10.000.000 orang menggunakan bahasa ini sc- 
bagai bahasa Ibu dan 1.000.000 orang lainnya mengguriakannya scbagai bahasa ter- 
hormat. Bahasa tersebut menjadi lebih penting bagi orang-orang Islam selarna penja- 
jahan Jerman. Pada Kongres tahun 1905, Julius Richter seorang missionaris Kristen 
menyatakan bahwa Islam telah mcnang. dim ana bahasa-bahasa dipakaidan mengem- 
bangkannya, dan untuk mengukur kemajuannya, untuk itu bahasa Swahili dihalang- 
halangi sebagai bahasa Pemerintah. 

Orang-orang Islam yang berbahasa Swahili tidak pemah mencoba menterjemah- 
kan Al-Qur’an, hingga para missionaris Kristen menunjukkan j3lan. Terjemahan Swa- 
hili yang pertama dtkerjakan oleh Goldfrey Dale untuk guru-guru pegawai Kristen 
Amerika. Shaykh Mubaruk Ahamad Ahniadi kcpala missionaris dari misi Ahmad iy- 
yah Muslim di Afrika. memulai pekerjaannya pada tahun 1936. 

Terjemahan yang lengkap yang discrtai komentar selesai tahun 1942 dan dicetak 
untuk pertama kalinya di Nairobi tahun 195 3 (sebanyak 10.000 eksemplar). Penye- 
baran terjemahan tersebut memmbulkan keributan di kalanganumat Islam didaerah 
pantai Timur Afiika. Mereka menuduh Ahmadiyyah telah menyclcwcngkan teqe- 
mahan pada beberapa baris tertentu untuk kepentingan Ahmadiyyah. 


35 


PENTERJEMAHAN AL QUR’AN 


Tcrjcmahan bcrikutnya ditangani Shaykh Abdullah Saleh al-F'arsy seorang ha- 
kim dan penyair Islam Swahili yang terkenal. Terjcmahannya dibcri judul Al-Qur'an 
al-Hakmt, Qurani Takatifu Dicctak oleh A. A. Vasingtakc (Inggiis) dan disebarkan 
di Zanzibar tahun 1950. 

Terjemahan teisebut secara lengkap dicctak ulang dengan sponsor The Islamic 
Foundation tcrbit tahun 1969. Dicctak ulang tahun 1974 (25.000 exp) oleh The 
Islamic Faundation (Nairobi, Kenya). Terjemahan im merupakan tcrjcmahan tcrbaik 
dengan dilcngkapi teks ayat. muqaddimah dan catatan kaki. 


Penterjemah kedalam b attain Fulfulde, Wolof. Luganda 
dan beberapa bahasa Afrika lainnya. 


Al-Qur'an telah pula dirintis untuk diteijemahkan kedalam bahasa Fulfulde, 
yang digunakan oleh sckitar 1 juta orang Fulbe. Di Fita Jalon, naskah terjemahan 
Al-Qur’an tcnlapat dalam bahasa Fulfulde Dengan bantuan para ulama, bangsa 
Futbc mcnjadi lebih cerdas dibandmgkan dengan rakyal di banyak dacrah 
Afrika Barat. Mereka telah berusaha untuk mentexjemahkan sebagtan Al-Qur’an. 

Wolof adalah bahasa utama di Senegel, digunakan oleh lebih 2 juta orang pen- 
duduk. Ahmad Bamba b. Muhammad b. Habib Allah (Mbake), peletak dasar-dasar 
persaudaraan di Senegal (pada akhir abad ke 19) hanya menulis dalam bahasa Arab. 
I’engikutnya sadac bahwa penyebaran Islam hanya dapat dkapai mclalui tulisan da- 
lam bahasa Ibu yang dapat dibaca, dilagukan/dinyanyikan oleh penduduk yang ma- 
sih buta humf. Salah satu pengikut Bamba yang pertains adalah Moussa Ka <1 890 — 
1965). Dia menulis puisi Agama dalam bahasa Wolod yang mcnceritakan bahwa ba- 
nyak di antara mereka menyembah Allah dan memuji pemimpinnya dengan cara 
bernyanyi. la mempelopori menterjemahkan Al-Qur’an kedalam bahasa Wolof. 

Igbo salah satu bahasa terbesar di Nigeria. Bahasa tersebut digunakan oleh 
sckitar 8 juta penduduk. Pada kira-kira tahun 1974 Ahaykh Ibrahim Nwagui rneng- 
ambi! inisiatif untuk menterjemahkan Al-Qur'an kedalam bahasa Igbo, Dia minta 
bantuan kepada A. Rahman I Doi Universitas Ahmadu Bello, Zaria untuk dapat 
menerima tanggung jawab tugas penterjemahan tersebut. Tugas itu kemudian dires- 
tui menjadi tugas dari suatu proyek penting yang selama lebih dari 10 tahun belum 
berhasil menterjemahkan Al-Qur'an sccara lengkap. 

Di Uganda, Missi Ahmadiyyah, berhasil menterjemahkan dan mencctak beberapa juz 
Al Qur'an dalam bahasa Luganda . A-Muganda mantan anggola Dewan Perwakilan 
Rakyal dan seorang Ahmadiyah telah menycicsaikan terjemahan seluruh Al-Qur’an 
kedalam bahasa Luganda Mereka juga menterjemahkan Al-Qur’an kedalam bahasa 
Ganda, Kikuyu, Kamba, dan Luo. Terjemahan ini disebarkan oleh missi Ahmadiyyah 
tahun 1961 Scbuah terjemahan dalam bahasa Ambaric mcnghtlang di Adis Ababa. 

Walaupun penterjemahan Al-Qur’an pada mulanya mendapat tantangan dari 
para ulama, tetapi penterjemahan-penterjemahan Al-Qur'an kedalam bahasa-bahasa 
Afrika, terusberjalan sebagai satu keberadaan ummat Islam. 

Terjemahan ke dalam berbagai bahasa. 

Terjemahan ke dalam berbagai bahasa dilakukan ke dalam bahasa Persia. Turki, 
Urdu, Tamil, Pastho, Benggali. Jcpang dan berbagai bahasa di kepulauan Timur 
dan beberapa bahasa Afrika Juga terdapat terjemahan Al-Qur'an kc dalam bahasa 
Cina. Tcrjcmahan Urdu yang pertama dimulai oleh Syah Abdul Qadir dari Delhi 
(meninggal dunia tahun 1826). Kemudian setelah itu banyaklah dilakukan orang 
terjemahan ke dalam bahasa Urdu, yang sebagian dari terjemahan-terjemahan itu 
tidak sampai tamat, Di antara terjemahan-terjemahan yang lengkap yang dipergu- 
nakan sampai sekarang ini terjemahan dari Syah Raft Uddin dari Delhi, Syah Asyraf 
AliThanawidan Maulvi Nazir Ahmad (meninggal tahun 1912). 


36 


Beberapa tahun terak.hu ini Al-Qur'an telah ducrjcmahkan kc dalam beibagai 
bahasa atas bantuan Rabithah al-Alam a l-I slam i dan Dar al-Ifta wa al-Irsyad yang 
bcmarkas bcsar di Saudi Arabia Mu/amma Khadim at-Haramam al-Syanfam at- Malik 
Fahduntuk Penceiakan Mushaf. telah mcncetak terjemah al-Qur’an dalam berbagai baha- 
sa, scpcrti lnggris. Perancis, Turki, Urdu, cma, Hausadan Indonesia 

C. T erjemahan ke dalam bahasa Indonesia 

Al-Qur’an telah diteijemahkan pada pertengahan abad ke 17 olch Abdul Ra’uf 
Fansun, seorang ulama dari Singkcl. Acch, kc dalam bahasa Melayu. Walaupun mung- 
kin terjemahan itu ditinjau dari sudut ilmu bahasa Indonesia modern belum sempuma. 
tetapi pekerjaan itu adalah bcsar jasanya scbagai pckcrjaan pcrintis jalan 

Di antara terjemahan-terjemahan Al-Qur’an ialah terjemahan yang dilakukan 
oleh Kemajuan Islam Yogyakarta; Qur’an Kejawen dan Qur’an Sundawiah; penerbit- 
an percetakan A.B. Sitti Syamsiah Solo, di antaranya Tafsir Htdayaiur Rahman oleh 
K H. Munawar Chalil; tafsir Qur'an Indonesia oleh Mahmud Yunus (1935), At Furqan 
oleh A. Hasan dari Bandung (1928); Tafsir Al-Qur’an oleh H. Zainuddin Hamid 
cs (1959); Hibarna disusun K.H. Iskandar Idris; 
71fl/5ir^/-Qur'anu///aki/nolehH.M.KasimBakry cs (1960); 
dan banyak lagi yang lain, ada yang lengkap, ada yang belum scpcrti penerbitan terjemah 
dan tafsii dari pcrkumpulan Muhammadiyah, Persatuan Islam Bandung dan A1 
Ittihadul Islamiyah (A.I.I. di bawah pimpinan K.H.A. Sanusi Sukabumi), beberapa 
penerbitan terjemahan dari Medan, Minangkabau dan latn-lain. Sementara terjemahan 
kedalam bahasa Jawa diantaranya, At /bn 2 . oleb K. Bisyn Musthafa .Rembang 
(1960); At-Qur an Suci Rasa Jawi. oleh Prof. K. H R Muhammad Adnan (1969), 
Al-Huda, oleh Drs. H. Bakri Syahid (1972). 

Pemerintah Rcpublik Indonesia mcnaruh perhatian besar terhadap terjemahan 
Al-Qur'an ini Hal ini terbukti bahwa penterjemahan Al-Qur’an ini termasuk dalam 
Pola 1 Pembangunan Semes ta Berencana, sesuai dengan keputusan MPR. Untuk melaksa- 
nakan pekerjaan mi oleh Menteri Agama telah dibentuk sebuah Lembaga diketuai oleh 
Prof. R.H A Soenarjo, S.H. mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. yang beranggotakan ulama-ulama dan sarjana-sarjana Islam yang mempu- 
nyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. 

Dari Repelita ke Rcpelita, Pemerintah selalu mcncetak Kitab Suci A1 Qur'an. Pada 
Repclita IV (1984-1989) telah dicctak 3.729.250 buah Kitab Suci, terdin dari Mushaf Al- 
Qur'an, Jua ’Amma, Al-Qur’an dan Terjemahnya dan Al-Qur'an dan Tafsirnya. 

Atas masukan dan saran masyarakat dan pendapat Musyawarah Keija Ulama Al- 
Qur’an ke XV (23-25 Maret 1989), terjemah dan tafsir Al-Qur’an tersebut disempumakan 
oleh Pusat Penclitian dan Pcngcmbangan Lcktur Agama bersama Lajnah Pcntashih 
Mushaf Al-Qur’an. 


37 


BAB DUA 

NABI MUHAMMAD S A W 

A. PERLUNYAAl. QURAN DITUR UN KAN. 

Scwaktu A) Qu'an diturunkan pada empat be las abaci yang laiu. di dunia su- 
dah teidapat banyak agama dan banyak kitab yang dianggap suci olch pcngikut 
pengikutnya Di sekitar negara Arab terdapatlah orang-orang yang percaya kepada 
Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Bam. Banyak orang-orang Arab yang 
menjadi Nasrani atari condong ke arah agama Nasrani Di antara orang-orang Arab 
itu ada juga yang memeluk agama Yahudi Di antara mereka yang mcmeluk agama 
Yahudi adaiah penduduk Madmah sendiri, seperli Ka'ab bin Asyraf seorang kepaia 
suku di Madinab dan musuh Islam. Di Mckah sendiri di samping budak-budak yang 
beragama Nasrani terdapat juga orang-orang Mckah yang condong kepada agama Nasrani. 
Waraqah bin Naufal panun dan Kbadijah. isleri pertama Nahi Muhammad s.a.w. juga meme- 
luk agama Nasrani la faham bahasa Ibrani dan mcntericmahkan Kitab lnjil dan bahasa Ibrani 
ke bahasa Arab 

Di scbclah ujung lain negeri Arab, hiduplah orang-orang Persia yang 
juga mempercayai seorang nabi dan sebuah kitab suci. Sekalipun kitab Zend 
Avesta telah mengaiami perubahan-perubahan olch tangan manusia. tetapi kitab 
itu masih dianggap suci oleh beratus ribu pengikutnya dan suatu negeri yang kuat 
menjadi pendukungnya. Adapun di India maka kitab Weda dipandang suri be- 
ribu-ribu tahun lamanya Di situ ada juga kitab Gita dari Shri Krisna dan ajaran 
Buddha, Agama Kong Hu Cu menguasai negeri Tiongkok. tetapi pengaruh Buddha 
makin hari makin mcluas di negeri itu. 

Dengan adar.ya kitab-kitab yang dipandang suci oleh pengikut-pengikutnya dan 
ajaran-ajaran itu, apakah durua ini memeilukan Kitab Suci yang lain lagi? lnilah 
sebenarnya satu pertanyaan yang ada pada setiap otang yang mempelajan Al Qur’an. 
Jawabannya bisa diberikan dalam beberapa bentuk. 


Pertama, apakah adanva hcrbagai agama itu. tidak menjadi alasan yang cu- 
kup untuk datangnya agama yang baru lagi untuk semua? 


Kedua apakah akal manusia itu adak mengaiami proses evolusi sebagai- 
mana badannva'’ Dan karena evolusi fisik itu akhirnya mcncapai bentuk yang 
sempurna. apakah evolusi mental ilan roham itu tidak menuju ke aiah kesem- 
pumaan yang terakhu. yang sebenarnya merupakan tujuan daripada adanva ma- 
nusia itu? 

Kenga. apakah agama agama yang dulu itu dianggap ajaran-ajatan yang di- 
bawanya itu ajaran ajaran terakhii’ Apakah mereka ndak mengharapkan per- 
kembangan kerohanian yang terns menerus? Apakah mereka tidak selalu mem- 
beritahukan kepada pengikut-pengikutnya lentang akan datangnya utusan terakhir 
yang akan menyatukan scluruh umat manusia dan membawg mereka kearah 
tujuan yang terakhir? 

Jawaban teihadap pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas adaiah merupakan 
jawaban yang mengharuskan supaya Al Qur’an diturunkan, sekalipun sudah ada 
kitab-kiub yang dianggap sud oleh umat-umat yang dahulu. 

Di bawah ini akan dicoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu satu demi 
satu. 

Bukankah perbedaan antara agama yang satu dengan lainnya itu sudah cu- 
kup menjadi alasan akan perlu datangnya ajaran yang baru lagi. sebagai agama terakhir ? 


PERLUNYA AL QUR'AN DITURL'NKAN 


38 


a. Mabi Isa a.s. diutus untuk sesuaru kaum tertenru. 

DaUm A1 Qur’an surat (3) Ali Imran, ayat 49 dinyatakan: 

^ SiiLr'l 

”l)an (sebagai) Rasul kepada Bani Israil ” 


Hal ini dibuktikan juga oleh ayat-ayat dalam Injil: 

Maka kata Daud kepada Abigail: Segala pup bag) Tuhan, Allah orang I trail, lebab 
dituruhkannya engkau mendapatkan aku pada hari ini. (I Samuel 15: 32). Dan lagi 
Utah baginda demildan Segala puji bap Tuhan, Allah orang I trail, yang 
mengaruniakan pada han ini teorang yang duduk di atas takhta kerajaanku, se 
hingga mataku sendin telah melihatnya. (I Raja-raja 1:48). 

Segala puji bap Tuhan, Allah orang brail, daripada kekal da tang kepada kckal Ma- 
ka hendaklah aegrnap orang banyak mengatakan. Amin. Segala puji bagi Tuhan! (I 
Kitab Tawareh 16:26) Maka kata baginda Segala puji bagi Tuhan. Allah orang 
Israil, yang telah ber firman dengan mulutnya kepada ayahku Daud. dan yang su 
dah menyampaikan dia dengan tangannya, firmannya. (I Kitab Tawareh 6:4). 

Yesus juga menganggap dinnya sebagai nabd untuk Rani Israil. Apabila ada 
orang lain mendekati dia maka ia mengusirnya. Dalam Matius XV: 21-26, orang 
dapat membaca: 


Maka Yeiui keluarlah dan tana, srrta berangkat ke jajahan Tsur dan Sidon. 
Maka adalah seorang pcrempuan Kanani da tang dan jajahan itu, testa bertenak, 
katanya: Ya Tuhan. ya anak Daud, kasihanikanlah hamba; kaitna anak hamba 
yang perempuan diraiuk tetan terlalu ungat 

Tetapi lepatah katapun tiada dijawab oleh Yeaus kepada perempuan itu. Maka da 
tangiah muridnya meminta kepadanya, aerta berkata: Suruhlah perempuan itu 
pcrgi. k arena ia bertertak-tcnak di belakang kita. 

Maka jawab Yesus, katanya: Tidaklah aku disuruhkan kepada yang Lain hanya 
kepada Kgala domba yang aeaat dan an tar a Bani Israil 

Maka da tangiah perempuan itu supid menytmbah du. katanya: Ya Tuhan. tolong- 
lah hamba! 

Tetapi jawab Yesus, katanya. Tiada patut diambd roh dan anak-anak, lalu me- 
nyampaikan kepada anjing. 

b. Kitab Weda adalah Kitab untuk sesuatu golongan. 

Di antan pengikut-pengikut Weda, maka membaca kitab Wcda itu menjadi 
hak yang khusus bagi kasta yang tinggi saja. Demikianlah, maka Gotama Risyi ber- 
kata: 

Apabila orang Sudra kebetulan mendengarkan kitab Weda dibaca. miKa adalah ke- 
wajiban raja untuk mengecoi corcoran timah dan malam dalam kupingnya; apa 
bill aeorang Sudra membaca mantra-mantra Weda maka raja harus memotong 
lidahnya, dan apabila ia beruiah* untuk membaca Weda, maka raja harut memo- 
tong badannya (Gotama Smart] 12). 

A gams Kong Hu Cu dan a gams Zoroaster adalah juga agama-agama 
nasional. Kedua agama itu tidak berusaha untuk mengajarkan ajaian-ajaiannya 
ke seluruh dunia, juga mereka tidak berusaha untuk mengembangkannya dalam 
daerah yang luas. Orang Hindu menganggap negeri India sebagai negcri pilihan 
bagi Tuhannya, demikian juga agama Kong Hu Cu menganggap negeri Ttongkok 
satu-satunya kerajaan Tuhan. Dalam hal ini, ada dua jalan untuk menyelesaikan 
pertentangan antara satu agama dengan lainnya itu, yaitu bahwa orang harus per- 
caya bahwa Tuhan itu banyak, atau Tuhan itu Esa. Dan kalau orang percaya 
bahwa Tuhan itu Esa, maka orang harus mengganti agama yang berbeda-beda itu 
dengan ajaran yang bisa mehputi seluruhnya. 


39 


PtRLLNYAAL QUR'AN DITURUNKAN 


c. Tuhan adalah Em. 

Duma kinl telah maju. Orang tidak perlu bcrusaha untuk membuktikan bahwa 
apabila dunia ini mempunyai pencipta, maka la harus Pencipta Yang tsa Tuhan 
dari oiang-orang Israil, Tuhan dari orang-orang Hindu, Tuhan daii negeri 
Tiongkok dan Tuhan daii negeri Iran adalah tidak berbeda Juga Tuhan dari ne- 
geri Arab, Afganistan dan Eropa adalah tidak bcrlainan. Juga Tuhan dari orang- 
orang Mongol dan Tuhan orang-orang Semit adalah tidak berbeda. Tuhan ada- 
lah Esa, dan hukum yang mengatur dunia ini juga satu hukum, dan sistim yang 
menghubungkan satu bagian dari dunia ini dengan lainnya adalah juga satu 
sis rim. llmu pcngetahuan memberikan keyakinan, bahwa semua perubahan- 
pembahan alarm dan mekanis di mana saja. adalah pcmyataan hukum yang sama. Dunia 
ini hanya mempunyai satu prinsip : ialah gerak. sebagaimana pcmyataan ahli-ahli filsafat 
matcrialis. Atau dunia ini hanya mempunyai satu pencipta. Apabila dcmiktan halnya, 
maka pcmyataan sepcrti Tuhan pada orang-orang Israil. Tuhan orang-orang Arab, 
Tuhan orang-orang Hindu adalah tidak berarti sama sekali. Tetapi apabila Tuhan itu 
satu. mcngapa dunia ini mempunyai banyak agama? Apakah agama-agama itu hasil 
pemikiran otak manusia? Apakah karcna itu, maka riap-tiap bangsa dan tiap-tiap kelom- 
pok umat manusia menyembah Tuhannya sendiri? Apabila agama-agama itu bukan 
merupakan hasil pemikiran manusia, mcngapa ada pcrbedaan antara satu agama dengan 
agama lain? Apabila dulu ada alasan tentang adanya pcrbedaan ini. apakah dcwasa mi 
masih tcpat bahwa pcrhcdaan-pcrbedaan itu terns berlangsung? 


d. Agama adalah bukan hasil pemikiran umat manusia. 

Persoalan apakah agama itu merupakan hasil pemikiran manusia, maka jawab- 
nya sudah harang tentu, ialah bahwa ia bukan hasil pemikiran manusia; dan sebab- 
nya adalah banyak Agama-agama yang merata di dunia ini mempunyai ciri-ciri yang 
khas: 


Pertama menurut ukuran yang biasa, maka pembawa agama adalah orang- 
orang biasa. Mereka tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang tinggj. 
Sungpuhpun demikian, mereka berani memberikan ajaran, baik kepada orang- 
orang besar maupun orang-orang kecil; dan dalam waktu yang tertentu mereka 
dengan pengikut-pengikutnya mcningkat dari kedudukan yang rendah sampai ke- 
pada kedudukan yang tinggi. Ini membuktikan bahwa meteka itu dibantu oleh 
Kekuasaan Yang Maha Agung. 

Kedua. semua pembawa agama itu, adalah orang-orang yang sejak sebelum 
jadi Nabi dihargai dan dinilai tinggi oleh masyarakatnya karena ketinggun budi 
pekertinya, sekalipun oleh orang-orang yang kcmudian haii menjadi musuhnya, 
setelah mereka itu menyatakan tentang kenabiannya, Oleh karena itu, tidak 
masuk akal sama sekali. bahwa mereka yang tidak pernah dusta terhadap manu- 
sia. dengan serta merta berdusata terhadap TUhannya. Pengakuan yang universil 
tentang kesucian dari kehidupannya, sebelum mereka itu menyiarkan agama yang 
mereka bawa, adalah suatu bukti tentang kebenaran pengakuan mereka. A1 Qur’- 
an telah mcnckankan hal ini dengan menyatakan: 






ICatakanlah. "Jikalau Allah menghendata, nucaya aku tidak akan membacakannya 
kepadamu dan tidak (psila) Allah membericahulcannya kepadamu. Sesungguhnya aku 
telah Ungjcal benamamu bebeiapa lama scbelumnya. Apakah kamu tidak memikii- 
kannya?”. 


(Surat (10) Yunus ayat 16). 


PF.RLUNYA AL QUR’AN DtTURUNKAN 


40 


Ayat ini berarti, bahwa Nabi Muhammad s.a.w, men y a taka n kcpada mereka 
bahwa ia telah lama hidup bersama-sama dengan mereka, dan mereka mem- 
punyai kesempatan yang cukup panjang untuk mengamat-amati dia. Juga me- 
reka telah menjadi saksi tentang kejujurannya. Maka bagaimanakah mereka 
dapat berkata bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pada waktu itu berani berdusta tcr- 
hadap Tuhannya' 

Demikian juga A1 Qur’an menyaUkan, 




"Sesungguhnya Allah telah memheri karunsa kepada orang-orang yang benman ke- 
tika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dan golongan mereka sendin. la 
memtacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (p*®) mereka dan 
mcngajarkan kepada mereka Al Kjrab dan Al Kikmah. Dan tesungguhnya tebehim 
(kedatangan Nabi) itu, mereka her a da dalam kesesatan yang nyata". 


Juga 


(Sunt (3) Ali Imran ayat 164). 



"Setungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dan bangsa kamu sendiii. be- 
rat terasa olehnya penderitaanmu, sangal menginginkan (keimanan dan kebaha- 
giaanlmu, terhadap orangorang mu'min ia amal pengasih lag] penyayang". 


(Surat (9) At Taubah ayat 128). 


Ini berarti. bahwa Rasul yang diturunkan kepada mereka itu adalah salah seorang 
di antara mereka, yang mereka tahu benar tentang kemurnian moralnya dan kebaik- 
an budi pekeninya 

Tentang Nabi-nabi lainpun Al Qur'an juga menyatakan demikian, bahwa para 
rasul itu adalah dart antara mereka sendui. Olch karena itu adalah mustahil bahwa 
mereka tidak mcngeiti tentang Nabi-nabi mereka sendin Demikianlah, maka Al 
Qur’an menyatakan: 




^ :• o/i a3 Ijt a>»'' 'jdJ- 1 


t-alu Kami kiiim kepada mereka seorang Rasul dari anura mereka (yang berkata): 
"Sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu Tuhan selatn daripadaNyi. Mengapakab 
kamu tidak beriakwa?", 


(Surat (23) Al Mu'minuun ayat 32). 


41 


PERLUNYA AL QUR’AN DITURUNKAN 


Juga: 



Din (ingatlih), tuatu han (yarn di hart itu) Kami bangkitkan dan tiaptiap umat, te- 
orang sakti, kemudian odak akan dlumkan kepada urang-orang yang kafu (menge- 
mukakan suatu alasart). dan tidak dtbulehkan (pula) mereka meminta maaf 


(Surat (16) An Nahl ayat 84) 



Dan (Kami telah mcnguius) kepada kaum 'Aad, taudara mereka Hud. la berkata: 
"Hat kaumku, tembahlah Allah, te kali-kali tidak ada Tuhan bagimu iclainNya. 
Mengapa kamu tidak berukwa kcpada-Nya' 1 

(Surat (7) A1 A’raaf ayat 65) 


J&Aji- .La L>-'' J>'t) 

t3 jJs=g&'& r 


Dan (Kami telah mengutuj) kepada kaum Ttamud taudara mereka Shaieh. la ber- 
kata: "Hai kaumku, tembahlah Allah, iekait-ka]i tidak ada Tuhan bagimu telatn-Nya. 
Sesungguhnya telah dating bukti yang nyata kepadamu dart Tuhanmu. t'nta betina 
dan Allah ini menjadt tan da bagimu Katena itu biarlah dia agar dia makan di burnt 
Allah, dan jangartlah kamu mengpnggunya. dengan gangguan a pa pun, nanti kamu 
dibmpa riktaan yang pedih". 

(Surat (7) Ai A'raaf ayat 73). 



) 





Dan (Kami telah mengutui) kepada penduduk Mad-yan taudara mereka Syu'aib. la 
berkata: "Hal kaumku, tembahlah Allah, tekab-kah tidak ada Tuhan bagimu selaia- 
Nya. Seaungguhnya telah dating kepadamu bukti yang nyata dan Tuhanmu. Ka- 
rena itu aempurnakanlah takaran dan ombangan, dan janganlah kamu kurangkan 
bagi manusia harang-barang takaran dan timbangannya. dan janganlah kamu mem- 
buat kerutakan di muka bumi, sesudah (Tuhan) memperbaikinya. Yang demikian itu 
lebih baik bagimu, jika benar-benar kamu orang-oting yang betiman”. 

(Suiat (7) AI A’taaf ayat 85). 

Ayat-ayit ini menunjukkan bahwa Nabi-nabi Hud, Shaieh, Syu’aib dan nabi- 
nabi yang lavn-lain, adalah bukan orang-otang yang tidak diketahui oleh masya- 
takatnya masing-masmg. Mereka tahu benar tentang kehidupan yang dialami 
oleh para nabi-nabi itu, baik sebelum, maupun setelah menerima wahyu, bahwa 
mereka adalah orang-orang jujur, bertakwa dan saleh, Oleh karena itu maka 
tidaklah masuk akal bahwa mereka dengan serta merta berusaha untuk menipu 
kaumnya. 

Ketxga, bahwa pembawa agama itu tidak mempunyai kekuataan dan alat-alat 
yang pada umumnya dapat dikatakan menjamin suksesnya pimpinannya. 
Umumnya mereka yedikit sekali mengetahui tentang seni atau kebudayaan 


PF.RLUNYA AL QUR’AN DITURUNKAN 


42 


masanya. Sungguhpun demikian, a pa yang meteka ajarkan adalah sesuatu yang 
lebih maju dari pada a pa yang ada dalam masa itu; tidak sama dcngan apa yang 
bcrlaku pada masanya. Dengan mcngambil ajaian-ajarannya itu, maka manusia 
akan sampai kepada peradaban dan kcbudayaan yang tingp dan sanggup mem- 
peitahankan kebesarannya itu untuk beiabad-abad lamanya. 

Hanya pembawa-pembawa agama yang benar sajalah yang dapat bcibuat demi- 
kian itu. Oleh karena itu adalah muslahil bahwa orang yang tidak mengerti sama 
sekali ten tang peradaban, kemajuan yang terdapat pada waktunya, setelah ber- 
buat dusta terhadap Tuhannya, akan mempunyai kekuatan yang luar biasa, 
hingga ajaian-ajarannya itu dapat mengalahkan ajaran-ajaran yang ada pada 
waktu itu. Kemenangan yang sedemikian itu adalah mustahil dengan tidak ada- 
nya ban turn dan Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Keempat, apabila diperhatikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh pembawa- 
pembawa agama itu, maka dapat diketahui bahwa ajaran-ajaran itu selalu ber- 
tentangan dengan pikiran-pikiran yang htdup pada waktu itu. Apabiia ajaran- 
nya itu sama dengan pikiran-pikiran yang hidup di dalam waktunya, maka hal itu 
dapat dikatakan bahwa ajaran mcrcka itu adalah merupakan pemyataan saja 
dari pada pikiran-pikiran yang ada pada waktu itu. Scbaliknya apa yang mereka 
ajarkan adalah sangat berlainan dengan alam pikiran yang ada dalam waktunya. 
Pcrtentangan yang sengit itu timbul, menjadikan daerah tempat penyiaran aga- 
ma itu $eolah-olah menjadi terbakar. Sungguhpun demikian, mereka yang me- 
nentang ajaran-ajaran itu akhirnya tunduk. Ini membuktikan bahwa pembawa- 
pembawa agama bukanlah orang-orang yang tidak memenuhi kehendak masanya, 
tetapi mereka adalah Nabi-nabi dan Rasul-rasul, dalam arti sebagaimana mereka 
sendiri mengakuinya 

Dalam zaman Musa as., alangkah anehnya ajaran yang ia bawa, ialah tentang 
keesaan Tuhan. di waktu dunia diliputi oleh Polytheisme. Sewaktu Nabi Isa as. 
yang dilahirkan dalam dunia yang materialistis dari pa da orang-orang Yahudi dan 
yang sangat terpengaruh oleh kemewahan Romawi, maka alangkah anehnya 
ajaran yang dibawanya, yang menekankan kepada kejiwaan. Alangcah sum- 
bangnya ajaran yang ia bawa untuk memberikan ampunan kepada orang-orang 
zalim yang telah menganiaya rakyat yang sekian lamanya hidup di bawah tirani 
serdadu-ierdadu Romawi, yang sudah sekian lamanya pula mengharapkan dapat 
hak untuk menuntut kebenaran. Nabi Muhammad s.a.w. di negeri Arab menggjar 
orang-orang yang telah mendengarkan ajaran-ajaran Yahudi dan Nurani. Alang- 
kah ganjilnya bags mereka yang per cay a, bahwa sebenamya tidak ada ajaran 
yang benar di luar ajaran mereka sendiri. Dan ia mengajar kepada orang-orang 
kafir Mckah, bahwa Tuhan adalah tsa, dan bahwa semua manusia itu sama. 
Alangkah ganjilnya ajaran itu bagi masyarakat yang percaya bahwa 

bangs any a adalah golungan yang paling tinggi Untuk mengajar penyembah- 
penyembah berhala, peminum nunum-minuman keras dan penjudi-penjudi ulung 
tentang jeleknya perbuatan mereka. untuk mengerilik hampu semua dan apa saja 
yang meieka percayai auu mereka perhuat, untuk memberikan kepada mereka 
ajaran yang bam, laiu mendapatkan sukses. adalah merupakan suatu hal yang 
mustahil. Itu adalah seperti usaha beienang melawan banjir dengan kekuat- 
an yang luar biasa. Itu adalah di luar kemampuan manusia. 

Kfltrrw pendiri-pendiri dari agama-agama itu semua menunjukkan tanda- 
tanda bukti dan mu’jizat-mu'jizat. Sctiap orang dari mereka, menerangkan 
sejak permulaan, bahwa ajarannya itu akan berhasil dan bahwa mereka yang ber 
usaha untuk mcnghancurkan itu. akan hancur sendiri Padahal mereka tidak 
mempunyai kekualan-kckuaian lahir. Ditambah lagi bahwa ajaran-ajaran me 
teka itu bertentangan dengan kepercayaan-kepercayaan dan kebiasaan kcbiasa- 
an masyarakat dan mcnimbulkan pcrtentangan yang luar biasa. Sung- 

guhpun demikian mereka berhasil dan apa yang mereka katakan itu benar- 
benar tcijadi. Mengapa kata-kata mereka itu terbukti dan janji-janjuiya itu bisa 
terlaksana’.’ Memang selain nabi ada juga jenderal-jendcral dan diktator-diktator 
yang mendapatkan sukses para nabi itu, sukses yang dikatakan terlebih dahulu, 
yang disandarkan kepada Tuhan sejak daripada permulaannya. sukses yang 
menjadi taruhan dan selumh kehormatannya dan yang dapat dicapai sekalipun 


43 


PFRLUNYA AL QCR’AN DITURL’NKAN 


adanya oposisi yang luai biasa. Orang seperti Napoleon. Hitler dan Jenghi/ 
Khan, dapat meneapai tingkatan yang tinggi dan kedudukan yang rendah Te- 
tapi mereka tidaklah berbuat scsuatu yang bcrtentangan dengan alam pikiran 
pada waktunya. Juga mereka bdak mengatakan bahwa Tuhan tclah menjanjikan 
mereka kemenangan, sekalipun ada tantangan yang bagaimanapun. Jupi mereka 
tidak harus berhadapan dengan oposisi yang besar dari orang-arang yang ye- 
zaman dengan mereka. Tetapi apabila mereka kalah, maka sebenamya mereka 
tidak kehilangan apa-apa. Mereka masih dianggap besar dan tinggi oleh rakyat- 
nya dan tidak ukut apa-apa. Hal yang demikian itu adalah sangat berbeda 
dengan Nabi Musa a.*., Nabi 'Isa a.s. dan Nabi Muhammad s.a.w. 

Memang, mereka tidak gagal Tetapi andaikata mereka itu gagal mereka 
akan kehilangan segala-galanya. Mereka tidak akan dibangga-banggakan oleh 
masyarakatnya, tetapi mereka akan dimaki-maki sebagai nabi-nabi palsu dan pem- 
bohung-pembohong. Sejarah tidak akan menghargai sedikitpun kepada mereka 
dan hinaan dan cercaan selama-lamanya adalah sebagai pembalasan bagi me- 
reka. Di antara mereka dan orang-orang seperti Napoleon atau Hitler terdapat- 
lah perbedaan yang jauh sekali sebagaimana juga terdapat perbedaan antara 
sukses-sukses kedua golongan itu. Sebenamya tidaklah banyak orang yang meng- 
hargai kepada Napoleon, Hitler atau Jenghiz Khan itu. Memang ada juga orang- 
orang yang menganggap mereka itu pahlawan dan kagum akan perbuatan-per- 
buatannya, akan tetapi apakah mereka itu dapat memperoleh ketaatan dan kc- 
tundukan yang sebenamya? Ketaatan dan ketundukan hanya diberikan ke- 
pada pembawa-pembawa agama seperti Musa a.s., Isa a.s., dan Nabi Muham- 
mad s.a.w. Juga kepada Krishna, Zoroaster dan Buddha bagi orang-orang yang 
menganggap mereka sebagai Nabi. Berjuta-juta umat manusia yang rela men- 
jalankan apa yang diperintahkan oleh pembawa-pembawa agama itu dan ber- 
juta-juta pula orang yang rela meninggalkan apa yang dilarang oleh martka itu. 
Fikiran mereka yang sekecil-kccilnya, perbuatan-perbuatan dan kata-kata me- 
reka adalah didasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi-nabi mereka. 

p Mengapo hukum-hukum dari agama -agama itu berbeda ? 

Imlah sebenamya yang menjadi pertanyaan’ Apabila Nabi-nabi itu semua- 
nya dari Tuhan. mengapa ajaran-ajaran mereka itu berbeda-beda satu sama lain- 
nya? Apakah Tuhan inengajarkan soal-soal yang berbeda-beda pula'’ Orang bia- 
sa sajapun akan berusaha untuk tetap kepada apa yang diajarkannya dalam wak- 
tu dan tempat yang berbeda-beda. Jawaban pertanyaan ini ialah bahwa bila kca- 
daan itu tetap sebagaimana biasa, maka adalah tidak perlu dikeluarkan petunjuk 
yang beibeda beda. Tetapi sewaktu keadaan itu sudah berubali, adalah suatu ke- 
bijaksanaan hahwa ajaian itu harus berbeda. Pada masa Adam a.s. umat manusia 
itu hidup dalam satu tempat, oleh karena itu maka ajaran yang cotaknya satu itu 
telah inencukupinya Hingga zaman Nabi Nuh a.s. umat manusia itu hidup daiam 
tempat-tempat yang terpencil. Setelah Nuh a.s. inilah. maka umat manusia itu roc- 
rata di pclbagai duma ini. Tetapi pengaruh ajaran Nuh a.s. im mulai berkurang. 
Mak3 datanglah Rasul-rasul yang lain, dan pengaruh mereka berangsur-angsur ber- 
kurang pula dan tiap-tiap Rasul itu diutus untuk kaumriya masing masing dan untuk 
masa tertentu. 

Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan hukum-hukum antara satu agama 
dengan lainnya. tcrutama lagi karena akal manusia bclum benar-benar berkem- 
hang. Karena kecerdasan umat manusia belum berkem bang, maka untuk tiap ne- 
gen dikinm utusan yang scsuai dengan perkembangan pikiran yang ada pada 
waktu itu. 

Sewaktu umat manusia itu sudah maju, dan makin banyak negeri yang 
ditempati, dan jarak antara satu negeri dengan lainnya menjadi tidak berarii lagi 
dan alat-alat komunikasi menjadi lebih baik, maka fikiran orang mulai meng- 
hargai akan pcrlunya ajaran yang universil yang mencukupi untuk menguros 
perikehidupan scluruh umat manusia ini. Dengan perantaraan saling hubungan 
antara satu kelompok umat manusia dengan lainnya, maka orang mulai 
mcmahami tentang kesatuan umat manusia dan hanya Pencipta dan Zat Yang Esa 
yang mengatur mereka. Di Jazirah Arab Tuhan membangkitkan utusan-Nya 


PERLUNYA AL QUR’AN DITURUNKAN 


44 


yang terakhir untuk umat manusia, dan itulah Nabi Muhammad sa.w. Oleh 
kaiena itu tidak mengherankan bahwa risalahnya ltu dimulai dengan menyeru 
manusia kepada keesaan Tuhan, yang menguasai alam scmcsta Ayarannya itu 
mcnyatakan tentang Tuhan yang beihak discmbah, yang membcrikan petunjuk 
kepada semua goiongan umat manusia di semua negeri dan tidak dhujukan kepada 
sesuatu negeri teuentu atau sesuatu goiongan umat manusia tertentu saja. Oleh ka- 
tena itu Nabi Muhammad s.a.w. adalah yang diutus untuk seluruh umat manusia 
dan ajarannya adalah univcrsil. Nabi yang mcmbawa usalah itu dapat dikatakan 
Adam kedua. Sebagaimana pada Adam yang pcrtama hanya ada satu macam risalah 
dan satu macam goiongan umat manusia, maka di dalam waktu Adam yang kedua, 
dunia mcnjadi satu lagi, dengan satu macam usalah dan satu macam umat manusia. 
Oleh karena itu apabila dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yang Esa, dan apabila 
Tuhan itu juga memelihara semua umat manusia di negeri mana saja dan di waktu 
kapan saja, maka adalah mejupakan suatu keharusan, bahwa akhirnya kelompok- 
kclompok manusia yang bexbeda-beda itu dengan tradisi tradisi yang betbeda-beda 
pula, beisatu dalam satu ikatan kcpercayaan dan pandangan hidup. Andaikata A1 
Qur’an tidak diturunkan, maka tujuan kerohanian tentang penciptaan manusia 
itu akan lenyap. 

Kcnyataannya umat manusia dewasa ini tcibagi atas pclbagai agama. Dari 
keadaan ini dapat diibaratkan sebagai scbuah sungai yang mempunyai beberapa 
anak sungai. tetapi akhirnya menjadi satu sungai yang besar dan mengalir ke 
dalam laut dan di situlah kebagusan dan kemegahannya keliliatan. 

Risalah yang dibawa oleh Musa a.s., 'Isa a.s.. dan Iain-lain Nabi ke pclbagai dunia ini 
adalah laksana anak-anak sungai mengalir menuju ke satu aliran sungai besar dan menuju 
kc samudra raya Memang semua risalah yang dibawa oleh Nabi-nabi itu, baik. Tetapi 
adalah suatu keharusan bahwa sungai-sungai itu harus mengalir ke satu tujuan, talah 
samudra raya. dan membuktikan tentang keesaan Tuhan dan tncngajarkan satu tujuan 
agung yang peghabisan yaitu agama Islam, yang untuk tujuan itu manusia diciptakan; 
Apabila Al Qur’an tidak mcmbawa ajaran ini, maka ajaran dan Nabi manakah yang akan 
menerangkan? Sudah barang tentu bukanlah kitab Injd, karena Injd hanya membicara- 
kan soal Tuhan anak cucu Israil. Juga sudah barang tentu bukan ajaran 'Isa a s., karena 
Isa a.s. sendin adalah bukan seorang Nabi untuk seluruh umat manusia. Ia sendin 
mcnyatakan : 


"Janganlah karnu uuigkakan Atru da tang hen dak merombak hukum Tor at atau 
Kitab nab>-nib<: bukannya Aku dating htndak merombak. melunkan hendak meng 
genaptnya. Karena setungguhnya Aku berkata kepadamu, tehingga langit dan bumi 
lenyap, satu noktah atau satu titikpun sekali kih uada akan lenyap daripada hukum 
Torat itu sampai temuanya telah jadi" 

(Matius 5 : 17, 18). 


Apa yang diajarkan oleh Musa a.s dan Nabi-nabi yang dulu itu sudah jelas. 
Memang penyiar-penyiar agama Kristen pergi ke seluruh dunia untuk menyiar- 
kan ajaran 'Isa a.s., tetapi ’Isa a.s. sendiri tidak mempunyai maksud yang demi- 
kian itu. Pcrsoalannya adalah bukan apa yang dicoba untuk dikerjakan oleh pe- 
nyiar-penyiar Kristen. Tetapi pcrsoalannya adalah apa yang dimaksud oleh 'Isa 
a.s. sendiri. Apa yang sebenamya dimaksud oleh Tuhan dalam mengutus ’Isa a.s. 
ini! Tentang hal ini rasanya tidak ada orang yang lebih pa tut memben kete 
rangan sclain ’Isa a.s. sendin, dan dengan jelas la mcnyatakan 

Maka jawab Yesus. katanya: nadaiah aku disumhkan kepada yang lain, hanya ke- 
pada legala domba yang sesat dan antara Bani Israil 

(Matius 1 5 24). 


Oleh karena itulah, maka jelas bahwa ajaran 'Isa a.s. itu hanya untuk Bani Is- 
rail dan bukan untuk lainnya. 


45 


PERLLNYAAL Ql'R’AN DITL'RUNKAN 


Para rasul-rasulpun menganggap Udak berul mengajarkan Injil kepada orang- 
utang yang bukan Bani lsrail. Demtkian maka orang membaca 

Mika sefcaban orsnjt yang berpecah-beUh oleh icbab amaya yang berbangklt karena 
Stepan uj itupun mcagcmbanlah sampai ke Feniki dan Kiperun dan Antnchia, teiapi 
tiada membentakan firman i(u kepada itotangpun kecuali kepada orang Yahudi 

(Kisah Rasul-rasul II . 19) 

Demikianlah juga sewaktu para rasul-rasul ‘ha a s. mendengar Petrus di 
suatu tempat mengajarkan Injil kepada orang-orang bukan Bani lsrail, maka 
mereka marah 

Setelah Petrus tiba di Yeruralem, maka orang yang menu rut adat bersunat itupun 
beibantah-bantahan den gar dia Sambtl be r kata F.nsjcau sudah petgj kepada orang 
yang tiada benunat, serta makan bersama-iama dengan mereka itu. 

(Kisah Rasul-rasul II : 2. 31 

Juga bukan kitab yang dibawa oleh Zoroaster, karena kitab itu mengajarkan bah 
wa petunjuk Tuhan itu hanya diberikan kepada bangsa Iran belaka. Juga bukan 
oleh kitab We da, karena para Rishi mengajarkan keharusan adanya hukuman 
menuangkan umah yang mendidih kc dalam telinga orang-orang sudra, - pen 
duduk India ash - yang berani mendengarkan hacaan kitab Weda. Juga bukan 
Buddha, karena sekalipun kepcicayaan tentang Buddha itu tersiat ke negeri 
Tiongkok setelah Buddha memnggai, tetapi ajaran Buddha itu sendiri tidak per- 
nah mebntasi daerah petbatasan India. 

Oleh karena itu memang sebelum datangnya Nabi Muhammad s.a.w, tidak 
ada seorang Nabtpun yang diutus kepada seluruh umat manusia dan sebcluin Al 
Qur'an, tidak ada sebuah kitab sucipun yang ditujukan kepada seluruh uma: 
manusia. Hanya Nabi Muhammad s.a.w. yang menetangkan: 



Artinya : Kaukanlah "Hu manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu se 
mua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan Ungit dan bumi, udak ada Tuhan setain 
Oia, yang menghidupkan dan memabkan. Karena itu berimanlah kamu kepada Allah 
dan Rtsul-Nya, Nabi yang ummi yang ben man kepada Allah dan kabmat-kaltmat- 
Nya (kitab-kltab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk" 

(Surat (7) Al A'raaf ayat 158), 

Dengan ini jelaslah bahwa tujuan diturunkannya Al Qur’an itu adalah untuk 
menghtlangkan perbedaan-perbedaan itu dan untuk menghapuskan petbedaan 
antara satu agama dengan agama lainnya dan antara sckclompok umat manusia 
dengan kelompok umat manusia lainnya. Petbedaan itu tidak bisa dicegah kare- 
na terhatasnya ajaran-ajaran Nabi-nabi yang dulu. Apabila Al Qur’an tidak di- 
turunkan, maka perbedaan itu akan berlangsung. Dunia tidak akan mengenal 
Sang Pencipta Yang Esa dan juga tidak dapat memahami bahwa penciptaannya 
Hu mempunyai tujuan yang agung. Perbedaan antara agama agama sebelum ke- 
datangan Islam itu merupakan suatu keharusan dan bukan penghalang akan kedatangan 
seorang Nabi terakhir. Itulah Nabi Muhammad s a w. 


Pertanyaan yang kedua: Apakah pikiran manusia itu tidak mengalami pro- 
set evotusi yang akhi rnya sampai kepada tingkat kesempumaan? 


PERLLNYAAL QUR'AN DITURUNKAN 


46 


Untuk menjawab pertanyaan ini, orang harus ingat hahwa sewaktu orang 
mempdajari peradaban dan kebudayaan pelbagai negtri, maka orang akan men- 
dapatkan bahwa daiam beberapa periode, peradaban sesuatu negen itu demikian 
maju, hingga kalau tidak mempcrhitungkan kemajuan-kcmajuan yang dicapai 
oleh mesin daiam abad modern ini, maka kemajuan-kemajuan yang diperoleh da- 
lam zaman-zaman yang talu dan scjarah umat manusia itu rupa-rupanya tidak 
demikian berbeda dengan kemajuan-kemujuan yang dicapai daiam waktu kita 
sckarang ini. 

Perlu diterangkan di sini bahwa "peradaban" adalah suatu konsep yang mur- 
ni material LStik. Apabiia kemajuan materi tercapai, maka terdapatlah kenikmatan 
daiam hidup ini. Kemk’matan daiam hidup ini merupakan peradaban. Tctapi 
"kebudayaan" adalah lain dari peradaban. Menurut pertimbangan yang wajar 
hubungan antara kebudayaan dengan peradaban, adalah seperti hubungan anta- 
ra ’jiwa” manusia dengan "tubuh"nya. Perbedaan-petbedaan daiam peradaban 
adalah pcrbedaan-perbedaan daiam kemajuan materi. tetapi perbedaan-perbeda- 
an kebudayaan. disebabkan k arena perbedaan kemajuan rohani. Kebudayaan 
sesuatu golongan dapatiah dikatakan lerdiri dari ide-ide yang tumbuh di bawah pengaruh 
ajaran-ajaran agama. Ajaran-ajaran agama irulah yang memberikan dasar kebudayaan. 

Daiam sesuatu waktu peradaban dan kebudayaan kadang-kadang terpisah, 
kadang-kadang tidak. Bisa juga sesuatu bangsa pada sesuatu zaman mencapai 
peradaban yang tinggi, tetapi tidak mencapai kebudayaan yang besai. Kadang- 
kadang sebaliknya, sesuatu negeri mencapai kebudayaan yang tinggi, tetapi per- 
adabannya tidak. Romawi daiam zaman kebesarannya adalah pemilik peradab- 
an yang besar, tetapi tidak mempunyai kebudayaan yang tinggi. Pada waktu 
abad-abad pertama dan agama Nasrani, maka agama Nasram itu tidak memberi- 
kan peradaban kepada dunia, tetapi memberikan kebudayaan yang sangat tinggi. 
Kebudayaan itu ke luar dari pandangan hidup tertentu dan oleh karena itu mem- 
punyai ciri-ciri yang tersendiri pula Orang-orang Nasrani pada abad-abad per- 
tama, kegiatan mereka itu berurat berakar pada prinsip-prinsip tertentu, kehidup- 
an mereka itu ditentukan oleh batas-batas tertentu pula. Prinsip-prinsip dan batav 
batas itu ditentukan oleh ajatan agama meteka. Sebaliknya prinsip-pnnsip dan 
batas-batas yang membimbing alam pikiran Romawi, adalah karena dorongan- 
dorongan yang materialistik. Pendeknya dunia Romawi daiam zaman ke- 
besarannya adalah contoh yang baik sekali tentang peradaban besar dan agama 
Nasrani yang pertama-tama adalah merupakan contoh kebudayaan yang 
tinggi. Kemudian di Romawi itu peradaban dan kebudayaan campur menjadi 
satu. Sewaktu Romawi menjadi Nasrani maka ia mempunyai kebudayaan 
dan peradaban. tetapi peradabannya itu kalah dengan kebudayaannya. Dewasa 
ini Eropa mcmiliki kebudayaan dan peradaban. tetapi karena desakan konsepsi- 
konsepsi yang materialistik, maka kebudayaannya menjadi terdesak oleh per- 
adabannya. 

Peradaban dan kebudayaan yang timbul sebelum datangnya Islam adalah ti- 
dak universil daiam konsepsinya. Pada agama Yahudi sudah barang tentu ada usaha 
untuk menghimpun peradaban dan kebudayaan itu. Daiam Perjanjian Lama, daiam 
banyak tempat ide-ide sosial itu dlsatukan dengan konsep-konsep materiil, dan 
kedua-duanya itu berpusat di sekitar agama. Tetapi usaha Perjanjian Lama itu bi- 
sa digambarkan sebagai usaha yang pertama dan bukanlah usaha yang peng- 
habisan. Demikian juga ajaran-ajaran Hindu dan Zoroaster. Scribu satu per- 
soalan hidup rupa-rupanya memetlukan ideologi dan sistim pemikiian yang 
cukup elastik untuk dipergunakan sebagai petunjuk hagi pelbagai persoalan itu 
daiam waktu kapan dan di tempat mana saja. Ideologi yang sedemikian itu tidak 
dapat diberikan oleh agama-agama yang lalu. 

Nabi Musa a.s. memberikan kepada Bani Israil agama dan peradaban tetapi 
ajaran-ajarannya itu hanya untuk Bani Israil yang hidup pada masa itu dan tidak 
untuk scluruh umat manusia. 

Setelah Bani Israil mulai berfikir menurut iikiran-fikitan baru dan mulai mem- 
punyai ide-ide yang baru pula, maka ajaran Musa a.s mulai kclihatan tidak sang- 
gup untuk mencukupinya. Ajaran itu tidak sanggup untuk mencetak manusia- 


47 


PFRLUNYA AL QUR’AN DITURUNKAN 


manusia utama dari gcncrasi baru Ban! Istail. Memang mereka masih 
mengaku juga mengikuli ajaran-ajaran Nabi Musa a.s. Ictapi mcrcka itu se- 
benamya telah menyimpang dari ajaian itu. ha a.s. dengan ajarannya tidak sc- 
suai dengan scbajpan ajaran-ajaran Musa a.s. yang scmpit itu, karena itu ia mcm- 
bawa beberapa perobahan. Dengan mi dapat dipahami bahwa sewaktu Musa a.s. 
itu mengikat pengikut-pengikutnya dengan ajaran yang sangat sempit, maka Isa 
a.s membebaskan orang daii sebagian ajaran-ajaran yang tidak sesuai lag) itu. 
Demikian pula ajaran-ajaran Nabi Isa a.s karena beliau hanya diutus untuk se- 
suatu kaum saja, maka ajaran-ajarannya itu tidak mencukupi tag) untuk menam- 
pung keperluan-keperluan yang beraneka ragain daripada keeiatan umat manu- 
sia. Dalam keadaan yang demikian, maka dengan melintasi pelbagai tingkatan. 
maka agama-agama yang ada sebelum Islam itu, tidak sanggup untuk melintasi 
batas-batas bangsa, aaman dan waktu. Proses dan tingkatan peradaban dan ke- 
budayaan itu menunjukkan bahwa kedua-duanya juga mengalami kemajuan. Ke- 
budayaan umat manusia dan peradabannya harus sampai kepada kesempumaan 
yang slabi] dan pertumbuhannya itu harus mendapat bimbingan dari ajaran-ajar- 
an againa. Agama-agama sebelum Islam tidak sanggup lags untuk memberikan 
bimbingan itu. Dan ini menunjukkan perlunya A1 Qur'an diturunkan, yang akan 
memberi petunjuk kepada scluk-beluk tingkah laku umat manusia dengan pel- 
bagai macam ragamnya. sesuai dengan kebudayaan umat manusia. 

Pertanyaan yang ketiga ialah: Bukankah agama-agama yang dulu itu meng- 
a/arkan tentang adanya kt-mafuan kerohantan yang akhtrnya akan sampai ke- 
padc ajaran yang universil untuk seluruh umat manusia? 

Memang kitab-kitab suci yang dulu itu menjanjikan ten tang akan datangnya se- 
orang Nabi yang paling sempurna Nabi itu adalah keturunan dari Nabi Ibra- 
him a.s. Kabar gembira yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, bahwa dari kc- 
turunannya itu akan tahir scorang Nabi yang sempuma dapat dibaca di antara 
Iain dalam kitab Kejadian 12 : 2. 3; 13 : 15; 16 . 10-12 dan masih banyak lagi 
Adapun nubuwat bahwa kedatangan seorang Nabi yang paling besar itu dari Nabi 
Ismail a.s. orang dapat membaca dalam kitab Kejadian 21 13. 

Maka anak sahayamu itupun akan kujadikan suatu bangsa, karena iapun daripada 

benihmu. 

Demikian juga dalam Kejadian 21 : 13. 


Bangunlah rngkau. angkatlah budak itu. lokonglah dia. katena Aku hendak men- 
jadlkan dia Htu bangsa yang besar. 


Juga dalam kitab Kejadian 17 : 20. 

Maka akan hal Ismail itupun telah kululuskan permintaanmu bahwa sesungguhnya 
Aku telah memberkau akan dia dan membiarkan du dan memperbanyakkan du 
amat sangat dan duabelas orang raja-raja akan bcrpcncar daripad&nya dan Aku akan 
menjadikan dia satu ban pa yang besar. 


Sudah barang tentu yang dimaksud tidak lain adalah Nabi Muhammad s.a.w. 

Adapun nubuwat-nubuwat lain ialah umpamanya nubuwat Nabi Habakuk 
yang menyatakan (Habakuk 3 : 3): 


Bahwa Allah dating dari Teman dan yang miha suci dan pcgunung&n Pinn-Selah 
Mska kemulyiannya menudungilah segala langit dan bumipun adalah penuh dengan 
pujtnya. 


PF.RLUNYAAL QUR'AN DITURUNKAN 


48 


Di sini diterangkan tenting leman dan orang yang suci dan pegunungan Pa ran 
(Arab ■ Faron), dan yang dimaksud ini tidak lain adalah Nabi Muhammad s.a.w. 

Demikian juga nabi Musa a.s. datam kitab Ulangan 18 17-22 telah me- 

nyatakan kedatanggn Nabi Muhammad s.a.w. itu: 


Maka pada masa itu bctfirmanlah Tuhan kepadaku (Muia). 

Benartah katamereka itu (Bam brail) 

Bahwa Aku (Allah) akan mcniadikan bagi mrieka itu seotani nabi danantara acgala 
saudaranya (yaitu dan Bani Ismail) yang seperti tngkau (hai Musa), dan Aku akan 
member! segala firman Ku da lam mulutnya dan diapun akan menga takan kepada 
nya segda yang Kusuruh akan dia. 

Bahwa sesungguhnya barang siapa yang tiada mau dengatakan segala firman -ku, 
yang akan dikatakan olehnya dengan nama-Ku, niicaya Aku menuntutnya kelak ke- 
pada orang Itu 

Tctapi adapun yang melakukan dirinya dengan sombong dan mengatakan firman de- 
ngan nama-Ku, yang tiada Kusuruh katakan, atau yang berkata dengan nama dewa- 
dewa. orang nabi itu akan man dibunuh hukumnya. 

Maka jikalau kiranya kamu berkau dalam hatimu demikian 

Dcnpn apakah boleh kami ketahui akan perkataan itu bukannya firman Tuhanada- 
nya. 

Bahwa jikalau nabs itu berkau demi nama Tuhan lalu orang dikaukannya tudajadi 
auu tuda da tang, yaitulah perkataan yang bukan firman Tuhan adanya. maka nabi 
Itupun telah berkau dengan sombongnya. janganlah kamu ukutakan du. 


Dalam enam ayat Taurat di atas ada bebetapa isyaiat yang menjadi dalil un- 
tuk menyatakan Nubuwat Nabi Muhammad s.a.w. itu. 

"Seorang Nabi dariantara segala saudaranya". 

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang dinubuwatkan oleh Tuhan itu akan tim- 
bul dan saudara saudara Bani Israil, tctapi bukan dari Bani Israil sendirL Ada- 
pun saudata-saudara Bani Isiail itu ialah Bani Ismail (Bangsa Arab), sebab Is- 
mail adalah saudara tua dari Ishak bapak dari Israil (Ya’kub). Dan Nabi Mu- 
hammad s.a.w. sudah jelas adalah ketunrnan Bani IsmaiL 

Kemudian kali mat yang seperti engkau, memberikan arti bahwa Nabi yang akan 
da tang itu harustah seperti Nabi Musa a.s., maksudnya Nabi yang mem- 
bawa agama bani seperti Nabi Musa a.s. Dan seperti diketahui Nabi Mu- 
hammad itulah satu-satunya Nabi yang membawa syari'at baru (agama Islam) 
yang juga berlaku untuk bangsa Israil. 

Kemudian diterangkan lags, bahwa Nabi itu tidak sombong tidak akan mati 
dibunuh. Muhammad s.a.w. seperti dimaklutni, bukanlah orang yang sombong, 
baik sebehim jadi Nabi, apalagi sesudah jadi Nabi Sebelum jadi Nabi beliau su- 
dah disenangi umum terbukti dengan gelamya "Al Amin" artinya orang yang di- 
percayai Kalau beliau sombong tentulah beliau tidak akan diberi gelar yang amat 
terpujiitu. Sesudah jadi Nabi beliau itu tambah ramah. 

Umat Nasxani menyesuaikan nubuwat itu kepada Nabi Isa a.s. di samping 
mcreka mengakui pula bahwa Isa a.*. sungguh mati lerbunuh (karena disalib). 
Hal ini jelas bertentangan dengan ayat nubuwat itu sendiri. Sebab Nabi itu harus- 
lah tidak mati terbunuh (tersalib atau lainnya). 

Itulah bebetapa nubuwat tentang kedatangan Nabi Muhammad s.a.w Se- 
benamya masih ada lagi beberapa nubuwat yang diberikan oleh Nabi Yesaya 42 
1.4, Nabi Yermia 31 : 31, 32, Nabi Daniel 2 : 3845 dan beberapa lagi yang untuk 
menghindari tcrlalu panjang tidak perlu disebutkan di sini. 

Itulah nubuwat-nubuwat yang diberikan Nabi-nabi sebelum kedatangan Mu- 
hammad s.a.w. Ini semua, membawa makin kuatnya akan kcharusan datangnya 
Al Qur'an, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sa.w. 


49 


SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S A W. 


B. SEJARAH RISC.KAS SABI MUHAMMAD S.A. W. 

I. SEJARAH RJSGKAS. 
a. Kota Mekah. 

Mekah pads zaman kuno tcrletak di garis lalu lintas perdagangan antara Ya 
man (Arabia Selatan) dan Syatn dekat Laulan Tcngah. Kcdua negani ini zaman 
dahulu telah mencapai peiadaban yang tinggi dan dihubungkan oleh bebetapa 
ncgen-ncgcn kedl antara lain Mekah. Dipandang dan sea gcogratis, kota Mekah 
hampir terletak di ten^h-tengah jaziiah Arabia. Oleh karena itu kabilah-kabilah 
Arab dari scgala penjuru tidaktah tcrlalu sutit mencapai Mekah. seperti haJ- 
nya jugs penduduk kota Mekah, tidaklah amat sukar baa mcreka bepergian kc 
negeri-negeri tetangganya seperti ke Syam, Hirah dan Yam an Tidaklah meng- 
herankan, bilamana semangat dagang berkenibang di kalangan penduduk Mekah. 

Dalam kota Mekah itu terdapat nimah suci yang disebut Baitullah atau Ka‘- 
hah. Bangsa Arab pada umumnya memuhakan tempat suci ini. Pcmbangunan 
Baitullah ini menurut sejarah Islam diiakukan oleh Sabi Ibrahim a.s. bersama 
puteranya Ismail a.s. Ismail a.s. kemudian kawin dengan penduduk Mekah dari 
suku Jurhum yang benisal dan Yaman dan terus menetap di kota ini turun temu- 
run. Keturunan Nabi Ismail ini disebut Banu Ismail alau Adnaniyyun. 

Pada waktu bendungan besa: di Ma’rib di Arabia Selatan pecah dan me- 
nimbulkan malapetaka yang besar pada penduduknya. maka kabilah-kabilah 
Arab Selatan ini berbondong-bondong mcninggalkan daerahnya menuju ke arah 
Utara. Di antara meteka satu rombongan yang dipimpin oleh Hants bin 'Amir 
yang bcrgclar Khuiaah berpindah menuju Mekah; mcreka berhasil mcngalah- 
kan penduduk Mekah (suku Jurhum) dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri 
ini turun temurun. 

Dalam masa pemerintahan Khu/.a'ah inilah Banu Ismail berkembang biak 
dan dengan berangsur-angsur mereka mcninggalkan negeri ini bertebaran ke pelo- 
sok-pelosok jazirah Arab. Hanya yang tinggal di kota ini dan Banu Ismail ialah 
suku Qumisy. Mereka sama sckali tak punya kekuasaan atas kota Mekah ini dan 
jugaatas Ka’bah. 

Kira-kira abad ke 5 M. scorang pemimpin kabilah Quarisy yang bernama 
Qushai telah berhasil merebut kekuasaan kota Mekah dari tangan kaum 
Khuza'ah, setelah mereka berabad-abad lamanya mcnguasai kota Mekah. Ke- 
kuasaan yang diiebutnya itu meliputi bidang pemerintahan dan keagamaan. De- 
ngan demikian Qushai menjadi pemimpin agama dan pemerintahan kota Mekah 

Di bidang pemerintahan Qushai meletakkan dasar-dasar demokrasi. Dia 
membagi-bagi kekuasaan antara pemimpin Quraisy. Untuk tempat bermusya- 
warah para pemimpin itu dibangunnya balai permusyawaratan yang mereka 
namakan " Daarunnadwah ". Di tempat inilah mcreka membahas dan mcmecah- 
kan segala persoalan-persoalan yang dmbul dalam masyarakat Ketua dari balai 
ini adalah Qushai sendui. Kekuasaan dan kepemimpinan Qushai atas kota Me- 
kah ini mendapat dukungan dan segenap kabilah-kabilah Arab. 

Pada ina sa- masa selanjutnya, narnpaklah pertumbuhan kota Mekah dengan 
organisasinya yang sederhana itu, iebih-lebih sesudah kcrajaan Himyariah di Ata 
bia Selatan mulai runtuh kira-kira pada permulaan abad ke 6 M. Kesadaran 
hahwa kepentingan kota harus lebih diutamakan dan kepentingan suku sendin, 
sudah pula tumbuh pada penduduk Mekah. Segala sengketa antara mcreka sela- 
lu dapat diselesaikan secara damai. Mereka nienghindari terjadinya pertumpahan 
darah di dacrah kota Mekah, karena hal itu berarti mcnodai kesudan kota itu 
yang sudah menjadi kcpercayaan sejak berabad-abad lamanya. Selain danpada 
itu mcrckapun sangat berkepentingan akan ketenteraman kota Mekah. Setiap 
tahun pada bulan-bulan haji bangsa Arab dari segala penjuru. datang ber 
kunjung ke Mekah sebagai suatu kewajiban agama. Tidak *dikit keuntungan 
penduduk Mekah dari hasil kunjungan keagamaan mi. Kunjungan itu berjalan 
lancar bilamana keadaan kota Mekah itu selalu aman dan tenteram serta ke- 
suciannya senanbasa terpelihara. Kaum Quraisylah yang dibeii kepercayaan oleh 
bangsa Arab untuk inenjaga kesudan dan keamanan kota Mekah ini. 


SEJARAH RINGKAS NAB1 MUHAMMAD S.A.W. 


50 


Mengenai keagamaan, scjak Qushai berhasil menggulmgkan kekuasaan 
orang-orang Khuza'ah. dialah yang mcmcgang pimpinan agama. Bangsa Aiab 
mengikui bahwa hak pcmeliharaan atas Ka'bah dalam kota Mekah itu hanya 
pada keturunan Nabi Ismail a.J. Karena itu ondakan Qushai mengambil alih kc 
kuasaan atas Ka'bah daii orang-orang Khuza'ah segera dibenarkan dan diakui 
oleh bangsa bangsa Arab, karena Qushai adalah kcturunan Nab) Ismail a.s. 
Dengan demikian hanya dialah yang bcrhak menjaga, mcmbuka dan menutup 
pintu Ka’bah serta memimpin upacaia keagamaan di rumah suci itu. Sctclah Qushai 
meninggal. pimpinan dilanjutan oleh keturunannya, 

b. Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w, 

Di kala umat manusia dalam kegelapan dan kchilangan pegangan hidupnya, 
lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana, di kota Mekah, seoiang bayi yang 
kclak membawa perobahan besar bap sejarah petadaban dunia. Bayi itu yatim; 
bapaknya yang bemama Abdullah meninggal ±_ 7 bulan scbclum dia lahir Ke- 
hadiran bayi itu disambut oleh kakeknya Abdul Muththahh dengan penuh kasih 
sayang dan kemudian bayi itu dibawanya kc kaki Ka’bah. Di tempat sue) inilah 
bayi itu diberi naina Muhammad suatu nama yang bclum pemah ada sebelum- 
nya. Menurut penanggalan para ahli, kclahiran Muhammad itu pada tanggal 12 
Rabiulowal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 M. 

Adapun sebab dinamakan tahun kelahiian Nabi itu dengan tahun Gajah, 
karena pada tahun itu, kota Mekah diserang oleh suatu pasukan tentara orang 
Nasrani yang kuat di bawah pimpinan A bra hah, gubernur dari kerajaari Nasrani 
Abessinia yang memerintah di Yaman, dan mcrcka bermaksud menghancuikan 
Ka'bah. Pada waktu itu Abrahah berkendaraan gajah. Belum lagi maksud mcrc- 
ka tercapai, mereka sudah dihancurkan oleh Allah s.w.t dengan mengirimkan bu- 
rung ahabil. Oleh karena pasukan itu mempergunakan gajah, maka orang Arab 
menamakan bala tentara itu pasukan bergajah, sedang tahun tetjadinya peris- 
tiwa ini disebut Tahun Gajah. 

Nabi Muhammad s.a.w. adalah kcturunan dari Qushai pahlawan suku Qurai- 
isy yang berhasil menggulmgkan kekuasaan Khuza'ah atas kota Mekah. 
Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdumanaf 
bin Qushai bin Kilab bin Murrah dari golongan Arab Banu Ismail, lbunya ber- 
nama Aminah bind Wahab bin Abdumanaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah, 
di sinilah silsilah kcturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad s.a.w. bertemu. 
Baik keluarga dari pihak bapak maupun dari ibu keduanya termasuk golongan 
bangsawan dan teihormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. 

Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekah, terutama pa- 
da orang-orang yang tergolong bangsawan, menyusukan dan menitipkan bayi- 
bayi mereka kepada wanita badiyah (dusun di padang pasir) agar bayi-bayi itu 
dapat menghirup hawayangbersih, terhindar dari penyakit-penyakit kota dan su- 
paya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang mumi dan fasih, Demi- 
kranlah halnya Nabi Muhammad s.a.w. beliau diserahkan oleh ibunya kepada se- 
orang perempuan yang haik, Halimah Sa'diyah dari Bam Sa'ad kabitah Hawazin, 
tempatnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi 
Muhammad s.a.w. diasuh dan dibesarkan sampai berusia lima tahun. 

c. Kematian Ibu dan kakek 

Sesudah berusia lima tahun, Muhammad s.a.w. diantarkannya ke Mekah 
kembali kepada ibunya. Sitti Aminah. Setahun kemudian, yaitu sesudah ia ber- 
usia kira-kira enam tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah, bersama-sama 
dengan Ummu Aiman, sahaya peninggalan ayahnya. Maksud membawa Nabi ke 
Madinah. pertama untuk memperkenalkannyu kepada keluarga neneknya Bam 
Najjar dan kedua untuk menziarahi makam ayahnya. Maka di situ dipcrlihatkan 
kepadanya rumah tempat ayahnya dirawat di waktu sakit sampai meninggal, dan 
pusara tempat ayahnya dimakamkan. Agaknya mengharukan juga cerita Aminah 
kepada anaknya tentang ayahnya itu; demikian terharunya. sehingga sampai sesudah 
ia diangkat menjadi Rasul dan sesudah ia berhjjrah ke Madinah, peristiwa itu sering 
disebut-sebutnya. 


51 


SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S A W 


Mereka ttnggal di situ ktra-kira satu bulan, kemudian pulang kembali ke Me- 
kah. Dalam perjalanan mereka pulang, pada suatu tern pat, Abwa ' namanya riba- 
tiba Aminah jatuh sakit schingga meninggal dan dimakamkan di situ juga. 
(Abwa' ialah nama sebuah desa yang tciletak antara Madinah dan Juhfah, kira- 
kiia sejauh 23 mil di sebelah sela tan kota Madinah) 

Dapatlah dibayangkan beta pa sedih dan bmgungnya Muhammad s.a.w. 
menghadapi bencana kemalangan atas kcmadan ibunya itu. Batu bcbcrapa hari 
saja ia mendengar ccritera ibunya atas kemaban ayahnya yang telah meninggal- 
kannya selagi Muhammad s.a.w dalam kandungan. sekarang ibunya telah me- 
ninggal pula di hadapan matanya sendin, sehingga ia sudah ttnggal sebatang- 
kara, mcnjadi seorang yatim-piatu, tiada berayah dan tiada beribu. 

Setelah selesai pemakaman ibundanya, Nabi Muhammad s.a.w scgera me- 
ninggalkan kampung Abwa' kembali ke Mekah dan tinggal bersama-sama dengan kakek- 
nya Abdul Muththalib. 

Di sinilah Nabi Muhammad s.a.w. diasuh scndiri oleh kakcknya dengan 
penuh kecintaan. Usia Abdul Muththalib pada waktu itu mendekati 80 tahun. Dia 
adalah seorang pemuka Quraisy yang disegani dan dihotmati oleh segenap kaum 
Quraisy pada umumnya, dan penduduk kota Mekah pada khususnya. Demikian 
penghormatan bagi kedudukannya yang dnggi dan mulia itu, sampai anak-anak- 
nya scndiri ddak ada yang berani mendahului menduduki tikar yang disediakan 
khusus baginya di sis Ka'bah. 

Disebabkan kasih sayang kakcknya, Abdul Muththalib, Muhammad s.a.w. 
dapat hiburan dan dapat mclupakan kemalangan nasibnya karena kemadan ibu- 
nya. Tetapi. kcadaan ini ddak lama berjalan, sebab baru saja berselang dua ta- 
hun ia merasa terhibur di bawah asuhan kakcknya, orang tua yang baik had itu 
meninggal pula, dalam usia delapan puluh tahun. Muhammad s.a.w. ketika itu baru 
berusia delapan tahun. 

Meninggalnya Abdul Muththalib itu, bukan saja merupakan kemalangan be- 
sar bagi Muhammad s.a.w. tetapi juga merupakan kemalangan dan kerugian ba- 
gi segenap penduduk Mekah. Dengan meninggalnya Abdul Muththalib itu, pen- 
duduk Mekah kchilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas, bijak- 
sana, berani dan perwira yang tidak mudah mcncari gantinya. 

Sesuai dengan wasiat Abdul Muththalib, maka Nabi Muhammad s.a.w. di- 
asuh oleh pamannya Abu Thalib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih 
sayang yang dicurahkan kepada keponakannya ini tidaklah kurang dan apa yang 
diberikannya kepada anaknya sendin Selama dalam asuhan kakek dan pamannya, 
Nabi Muhammad menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan 
kehidupan mereka. 

& Pengalaman pengalaman penring :\abi Muhammad s.a.w. 

Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad s.a.w. mengikuti pamannya Abu 
Thalib membawa barang dagangan ke Syam. Sebetum mencapai kota Syam, ba- 
ru sampai ke Bushra, bertemulah kafilah Abu Thalib dengan seorang pendeta 
Nasrani yang alim, "Buhaira” namanya. Pendeta itu melihat ada tanda-tanda ke- 
nabian pada diri Muhammad s.a.w. Maka dinasihatilah Abu Thalib agar scgera 
membawa keponakannya itu pulang ke Mekah, sebab dia khawatir kalau-kalau 
Muhammad s.a.w. ditemukan oleh orang Yahudi yang past! akan menganiaya- 
nya. Abu Thalib segera menyelesaikan dagangannya dan kembali ke Mekah. 

Nabi Muhammad s.a.w., sebagaimana biasanya pada masa kanak-kanak itu, 
dia kembali kepekerjaannya mcnggembala kambing: kambing kcluarga dan kam- 
bing penduduk Mekah yang lain yang dipercayakan kepadanya. Pekerjaan meng- 
gembala kambing ini membuahkan didikan yang amat baik pada diri Nabi, kare- 
na pekerjaan ini memerlukan keuletan, kesabaran dan ketenangan serta ketram- 
pilan dalam tmdakan. 

Di waktu Nabi Muhammad s.a.w berumur ± 15 tahun tcrjadilah peristiwa 
yang bersejarah bagi penduduk Mekah. yaitu kejadian peperangan antara suku 
Quraisy dan Kinanah di satu pihak, dengan suku Qais 'Allan di lain pihak. Nabi 
Muhammad s.a.w. ikut aktif dalam peperangan ini memberikan bantuan kepada 
paman-pamannya dengan menycdiakan keperluan peperangan. 


SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S A W. 


52 


Peperangan iru terjadi di daerah tuci pada bulan-bulan lud pula yaitu pada 
bulan Zulqacdah. Menurut pandangan bangsa Arab periitiwa itu adatah pe- 
langgaran terhadap kesucian, karena mclanggat kesucian bulan Zulqacdah, sebcnar- 
nya dilarang berkelahi, berpcrang menumpahkan darah. Oleh karena demikian, 
perang tersebut dinamakan Harbul Fijar yang artinya perang yang memecahkan ke- 
sucian. 

Scmenjak wafatnya Abdul Muththalib, kora Mckah mcngalami kemc- 
rosoian. Ketertiban kota Mekah tidak tcrjaga. Keamanan harta bcnda, diri pri- 
badi tidak mendapat jamman. Orang-orang asing menderita iega!a macani peme- 
rasan terang-terangan. Kadang-kadang mcreka dirampok, bukan taja barang dan 
harta bendanya, akan tetapi juga istcri dan anak perempuannya. Pcrbuatan-per- 
buatan yang demikian membawa suasana Mekah kacau dan genting. Jjka hal iru 
dibiarkan bcrlarut-larut akan mcrugikan pcnduduk Mckah sendin (Quraisy). 
Akhirnya timbullah keinsyafan di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy untuk 
memulihkan kembali ketertiban kota Mekah itu. Maka berkumpullah pcmuka- 
pemuka dari Bani Hasyim, Bani Mutluhalib. Bani Asad bin 'Uzza, Bani Zuhrah 
bin Kilab dan Bani Tamim bin Murrah, Dalam pertcmuan ini pemimpin- 
pemimpin Quraisy mengikat suinpah; bahwa tidak scotangpun yang akan ter- 
aniaya lagi di kota Mckah batk oleh penduduknya sendiri ataupun orang lain. 
Barangsiapa yang tcraniaya, dia hatus dibcla bersama-sama, Demikianlah isi dan 
sumpah itu yang dalam sejarah disebut Halfulfudhul, Nabi Muhammad s.a.w 
sendui mengatakan sesudah menjadi Rasul bahwa dia menyaksikan pertcmuan 
paman-paman beliau itu di rumah Abdullah bin Juda’an, di waktu berusia hclasan 
tahun. 

Ilasil pertcmuan pemuka pemuka Quraisy itu membawa perobahan yang 
baik bagi kota Mekah. hingga kota ini kembali aman dan selanjutnya memegang 
peranan pen ting dalam sejarah perkembangan bangsa Arab. 

Memngkat masa dewasa. Nabi Muhammad s.a.w. mulai berusaha sendiri da- 
lam penghidupannya. Karena dia tcrkcnal orang yang jujur, maka seorang janda 
kaya bernama Siti Khadiiah mempercayat beliau untuk membawa barang 
dagangan ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam beliau ditemani oleh seorang pembantu 
Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Sctclah sclcsai mcnjual bclikan barang dagangan 
di Syam, dengan memperoleh laba yang tidak sedikit, merekapun kembali ke Mekah. 

Sesudah Nabi Muhammad s.a.w. putang dari perjalanan kc Syam itu. datang- 
lah lamaran dari piliak Sib Khadijah kepada beliau, lalu beliau menyarnpaikan 
hal itu kepada pamannya. Sctelah tercapai kata sepakat pernikahanpun di- 
langsungkan, pada waktu itu umur Nabi ± 25 tahun sedang Sitti Khadijah ± 40 
tahun. 

Pe.-kawinan ini telah memberi Muhammad s.a.w. ketenangan dan keten- 
teraman. Muhammad s.a.w memperoleh cinta kasih yang lulus dan seorang perempuan 
yang kemudian hari mcrupakan orang yang pertama-tama mengakui kerasulannya, dan 
senantiasa siap sedia menyertai dia dalam scgala pendcritaan dan kesusahan dengan 
pengorbanan harta sekalipun. 

Nama Nabi Muhammad s.a.w. bertambah populer di kalangan penduduk 
Mckah, sesudah beliau mendumjikan pvmuka-pemuka Quraisy dalam sengketa 
mercka memperbaharui bentuk Ka’bah. Pada permutaannya mereka nampak ber- 
satu dan bcrgotnng royong mengeriakan pembaharuan Ka’bah itu. Tetapi ketika 
sampai kepada pcletakan Bata ttiiam <Al Ha/arul A wadi kc tempai asalnya, 
tcijadilah perselisihan sengit antara pemuka-pemuka Quraisy. Mercka masing- 
masing mcrasa berhak untuk mengembalikan batu suci itu kc tempat asal- 
nya scmula. Akhirnya disepakati yang akan menjadi hakim adalah orang yang per- 
tama datang dan pada saat yang kritis ini, datanglah Muhammad s.a.w. yang disam- 
but dan segera disetujui mereka; maka diambilnyalah sehelai kam, lalu dihampar- 
kannya dan A1 Hajarul Aswad diletakkannya di tengah-tengah kain itu. Kemudian 
disuruhnya tiap-tiap pemuka golongan Quraisy bersama-sama mengangkat tepi kain 
kc tempat asal A1 Hajarul Aswad itu. Ketika sampai ke lempatnya, maka batu hitam itu 
diletakkan dengan tangannya sendiri kc tempatnya. 

Dengan demikian selesailah persengketaan itu dengan membawa kepuasan 
pada masing-masing golongan. Pada waktu kejadian ini usia Nabi sudah 35 
tahun dan dikenal dengan nama ’’Al Amin” yang dipercaya. 


53 


SEJARAH RINGKAS NAB1 MUHAMMAD S.A.W. 


e. Akhlak ;Va hi Muhammad s. a. w. dan masa kanak-kanak hingga dc new. 

Dalam perjalanan hidupnya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan 
aampai diangkat menjadi Rasul, beliau terkenal sebagai seorang yang jujur. bei- 
budi luhur dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Tak ada sesuatu perbuatan 
dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya, bcrlainan 
sekali dengan tingkah laku dan perbuatan kebanyakan pemuda-pemuda dan pen- 
duduk kota Mekah pada umumnya yang gemar berfoya-foya dan bermabuk- 
mabukan. Karena demikian jujumya dalam perkataan dan perbuatan, maka beliau 
diberi julukan "Al Amin'', artinya. orang yang dapat dtpercayat. 

Ahli sejarah menuturkan, bahwa Muhammad s.a.w. sejak kecil hingga dewa- 
sa tidak pernah menyembah berhala, dan tidak pernah pula makan daging hewan 
yang disembelih untuk korban berhala-berhala seperti lazimnya orang Arab jahi- 
liyah pada waktu itu. la sangat bena kepada berhala itu dan menjauhkan din da- 
ri keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada berhala itu. 

Untuk mencukupi keperluan hidupnya schan-hari. dia berusaha sendin mencari 
nafkalt, karena orang tuanya tidak meninggalkan harta wansan yang cukup. Se- 
sudah dia menikah dengan Sitti Khadijah, dia beidagang bersanta dengan isterinya 
dan kadang kadang berdagang pula dengan orang lain. 

Sebagai seorang manusia yang bakal menjadi pemimbing umat manusia. 
Muhammad saw mcmiliki bakat-bakat dan kemampuan jiwa besar, ke- 
cerdasan pikirannya, ketajaman otaknya, kehalu&an perasaannya, kekuatan mgat- 
annya, keccpatan tanggapannya. kekerasan kemauannya. Sej^ila pengalaman hi- 
dupnya, inendapat pengolahan yang sempuma dalam jiwanya. Dta mengetahui 
babak-babak sejarah negerinya, kesedihan tnasyarakat dan kcruntuhan agama 
bangsanya. Pemandangan itu tidak dapat hilang dari pikirannya 

Dta mulai "menyiapkan dirinya" ( bertahannuts ) untuk mendapatkan pc- 
musatan jiwa yang lebih sempuma Untuk bertahannuts ini dipilihnya tempat di 
scbuah gua kecil yang bemama ” Hira " yang tcrlctak pada sebuab bukit yang 
bernama " Jabal Nur" (Bukit Cahaya) yang tcrlctak kira-kira dua atau tiga mil 
sebetah utara kota Mekah. 

Walaupun Muhammad s.a.w. dengan daya pikirannya yang jernih itu ber- 
usaha merenungkan tentang pcncipta a) am raya ini, namun scbelum kenabian- 
nya dia tidaklah sampai kepada hakikat penciptanya, sebagaimana diisyaratkan 
oleh Allah s.w.t. dalam Al Qur’an surat (42) As Syuuraa ayat 52. 






Artinya : Dan bcgitulah telah Kami wahyukan kepadamu suatu ruh (Al Qur'an) dari penntah 
Kami; kamu belum pernah mengetahuiapakah kitab, dan apakah iman ...... ", 


Dan surat (93) Adh Dhuha ayat 7. 


yoll 


Artinya : Dan Dia mcndapalimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia membenkan petunjuk, 

/. Muhammad menjadi Rasul. 

Ketxka menginjak usia empat puluh tahun, Muhammad s.a.w. lebih banyak menger- 
jakan tahannuts dari waktu-waktu scbclumnya. Pada hulan Ramadhan dibawanya perbe- 
kalan lebih banyak dan biasanya. karena akan ber-tahannuts lebih lama dari waktu-waktu 
scbclumnya. Dalam mclakukan tahannuts kadang-kadang beliau bcrmimpi, mimpt yang 
benar. (Arru'yaa oshshaadiqah). 

Pada malam 17 Ramadhan bertcpaian dengan 6 Agustus tahun 610Mascht. 
di waktu Nabi Muhammad s.a.w. sedang bertahannuts di gua Hira, datanglah 
Malaikat Jibril as. membawa wahyu dan menyuruh Muhammad s.a.w. untuk 
mernbacanya. katanya: Bacalah". Dengan teipeianjat Muhammad s_a.w. men- 

jawab; "Aku tidak dapat membeea." Beliau lalu diicngkuh beberapa kali oleh 
Malaikat Jihril a.s.. hingga nafasnya sesak, lalu dilepaskan olehnya seraya di- 
suruhnya membaca sekali lagi. Bacalah ". Ictapi Muhammad s.a.w. masih tetap 
menjawab "Aku tidak dapat membaca " Begitulah keadaan bcrulang sampai ti- 
ga kali, dan akhirnya Muhammad s.a.w. berkata "A pa yang kubaca" kata Jibril 


SEJARAH R1NGKAS NABI MUHAMMAD S A W 


54 




Artinya: 

Bacalah dtngan nama Tuhan mu yang menjadikan Yang menjadikan manuals dan 
segumpa) darah. Bacalah, dan Tuhanmu tetama< Mulia. Yang mtngaj«:k»n dengan 
pcna (lulii Baca). Mengajarkan kepada manutia a pa yang tidak diketahuinya. 

(Surat (96) A1 'Alaqayat 1-5). 

lnilah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada Nabi 
Muhammad s.a.w. Dan inilah pula saat penobatan beliau sebagai Raiulullah, 
atau utusan Allah kepada scluruh umat manusia, untuk menyampaikan nsalah- 
Nya. 

Pada saat meneiima pengangkatan menjadi Rasul ini, umur beliau mencapai 
40 tahun 6 bulan 8 hari menurut tahun bulan (qamariyah) atau 39 tahun 3 bulan 
8 han menunit tahun matahari (syamiiah), 

Setelah menerima wahyu itu beliau terus pulang ke tumah dalam keadaan geme- 
tar, sehingga minta diselimuti oleh uterinya, Sitti Khadijah. 

Isteri yang patuh dan setia itu segera menyelimutinya. Setelah agak re da 
cemasnya, maka diceritakannya kepada isterinya segala yang teijadi atai duinya 
dengan perasaan cemas dan khawatir. Tetapi isteri yang bijaksana itu sedikitpun 
tidak memperlihatkan kckhawatiran dan kcccmasan hatinya bahkan dengan khid- 
mat ia menatap muka suaminya, seraya berkata: "Bergembiralah hai anak 
pamanku, tetapkanlah hatimu, demi Tuhan yang jiwa Khadijah di dalam tangan- 
Nya, saya harap engkaulah yang akan menjadi Nabi bagi umat kita mi Allah 
tidak akan mcngecewakan engkau; bukankah engkau yang lenanQata berkata be- 
nar yang selalu menumbuhkan tali silaturrahim, bukankah engkau yang senantiasa 
menolang anak yatim. memuliakan tetamu dan mcnolong sc trap orang yang ditimpa 
kemalangan dan kesengsaraan?" Demikianlah Sitti Khadijah menenteramkan hati 
suaminya. 

Karena terlampau lelah setelah mengalami peristiwa besar yang baru saja 
terjadi itu, maka bebaupun tertidur. Sementara itu Sitti Khadijah pergi ke rumah 
anak pamannya Waraqah bin Sautal. seorang yang tidak menyembah berhala, 
telah lama memeluk agatna Nasrani dan dapat menulis dengan bahasa Ibrany. te- 
Lah mcmpelajari serta menyalin ke bahasa Arab isi kitab Injil dan Taurat, uria- 
nya sudah lanjut dan matanya sudah buta, talu diceriterakannya oleh Sitti Kha- 
dijah, apa yang terjadi atas diii suaminya. 

Setelah didengarnya cerita Khadijah itu lalu ia berkata: "Quddus, quddus, de- 
mi Tuhan yang jiwa Waraqah di dalam tanganNya, jika engkau membenarkan 
aku, ya Khadijah, scsungguhnya telah datang kepadanya (Muhammad) namus 
akbar (petunjuk yang maha besan, sebagai pemah datang kepada Nabi Musa 
a. a; dia sesungguhnya akan menjadi Nabi bagi ummat kita ini. Dan katakanlah 
kepadanya hendaklah ia tetap tenang’” 

Sitti Khadijah kembali ke rumahnya, lalu diceriterakannya apa yang dikata- 
kan oleh Waraqah bin Naufal kepada Kasulullah dengan kata-kata yang lemah- 
lembut yang dapat menghilangkan kcccmasan dan kekhawatiran Rasulullah. 

Di dalam kitab-kitab tarikh dtriwayatkan, bahwa setelah badan Nabi Mu- 
hammad t.a.w. kelihatan telah segar kembali dan telah seperti scdiakala. suara- 
nya sudah berangsur terang, maka Khadijah mengajak Nabi untuk segera pergi 
menemui Waraqah bin Naufal di rumahnya, dengan maksud hendak bertanya 
lebih lanjut secara langsung kepadanya tentang penstiwa yang telah merumpa diri 
Nabi yang terjadi dalam gua Hira itu. 

Sesampainya Nabi bersama Khadijah di rumah Waraqah bin Naufal, lalu sa- 
tu sama lain menyampaikan penghormatannya. Kemudian Waraqah menanya- 
kan maksud kedatan^n Nabi berdua dengan Khadijah. 


55 


SKJARAH R1NGKAS NABI MUHAMMAD SAW 


Setelah Khadijah mempcrkenalkan Nabi kepada Waraqah, lalu Nabi men- 
centakan apa-apa yang baru dialaminya, Kemudian Waraqah berkata "Quddus, 
Quddui' Hat (Muhammad) anak laudaraku, itu adalah rahasta yang paling be- 
sar yang pernah drturunkan AUah kepada Nabi Musa a.s. Wahai kiranya aku da- 
pat menjadi muda dan kuat, semoga aku masih hidup, dapat mclihat, kctika eng- 
kau dikeluarkan (dium) kaumrnu”. 

Nabi setelah mcndengar peikataan Waraqah yang scdemikian itu, lalu betiau 
bertanya "Apakah mereka (kaumku) akan mcngusir aku?” Waraqah men- 
jawab: "Ya, semua orang yang datang membawa scperti apa yang cngkau bawa 
ini, mereka tetap dimusuhi. Jikalau aku masih menjumpai hari dan waktu engkau 
dimusuhi itu, aku akan mcnolong cngkau dcngan sckuat tenagaku." 

Dengan keterangan Waraqah itu, Nabipun merata mendapat keterangan dan 
pcnjelasan yang jelas tentang peris tiwa yang baru dialaminya itu. Juga Khadijah 
memcgang teguh ketcrangan-kctcrangan Waraqah itu, dan mcmang itulah yang dinanti- 
nantikan selama ini, berita gembira tentang kcangkatan suammya mcnjadt Rasul. 

g Percman Khadijah di saat-saat Nabi Muhammad s.a.w menerima wahyu 

Siti Khadijah adalah masih satu kcturunan dcngan Nabi Muhammad s.a.w,, 
yaitu bertemu pada Qushai. 

Jika diuraikan siliilah keturunan Nabi Muhammad s,a.w. dan Sitti Khadijah 
adalah demikian: 

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdul Manaf 
bin Qushai. 

Khadijah bind Khuwailid bin Asad bin Abdul ’Uzza bin Qushai. 

Jadi di antara isteri-isten Nabi Muhammad s.a.w. Sitti Khadijah inilah yang 
paling dckat nasabnya dcngan beliau. 

Sitti Khadijah adalah seorang janda keturunan bangsawan Quraisy. la tclah 
dua kali kawin, yang pertama dengan ’Atieq bin 'Aabld Al-Makhzumy seorang 
laki-laki masih tergolong kcluarga bangsawan Quraysi. 

Perkawinan Sitti Khadijah dengan suaminya yang pertama ini lama ber- 
langsung, hanya menurunkan seorang puten bemama Hindun, karena 'Atieq me- 
ninggal dunia. Kemudian Sitti Khadijah kawin lagj dengan Nabbasy bin Zurarah 
Attaimy juga seorang laki-laki masih keturunan keluarga bangsawan Quraisy. 
Perkawinan Sitti Khadijah dengan Nabbasy ini menurunkan seorang putera ber- 
nama Halal dan seorang puteri juga bemama Hindun. Perkawinan dcngan tuami- 
nya yang kedua impun tidak lama berlangsung, karena Nabbasy meninggal du- 
nia pula. Sehingga kedua kalinya Sitti Khadijah menjadi )anda. 

Sitti Khadijah mempunyai pnbadi luhur dan akhlak yang mulia. Dalam ke- 
hidupannya schan-hari senantiasa mcmclihara kesudan dan martabat dirinya; u 
jauhi adat istiadat yang tidak senonoh wanita-wanita Arab Jahiliyah pada waktu 
itu, sehingga oleh penduduk Mekah ia diberi gelar "At Thahirah". la mempunyai 
pikiran yang tajam, lapang-dada, kuat himmah dan tinggi cita-citanya. la suka me- 
nolong orang-orang yang hidup dalam kckurangan dan sangat penyantun kepada 
otang-orang yang lemah. Di samping itu ia adalah seorang wanita yang pandai ber- 
dagang. Pcrdagangannya tidak dikerjakannya sendiri, melainkan dibawa oleh be- 
berapa orang kepercayaannya atau oleh orang-orang yang sengaja mengambil upah 
untuk membawakan dagangannya ke negeri Syam dan lain-lain. Perdagangannya 
sangat maju, sehingga ia adalah terhitung seorang wanita yang kaya-taya dan sangat 
dermawan dalam inasyarakat Quraisy kota Mekah pada saat itu. 

Meskipun Sitti Khadijah telah dua kali kawin, tclah menjadi janda dan mem- 
punyai anak, tetapi banyak laki-laki yang meminangnya untuk mcngambilnya men- 
jadi isteri. Tetapi semua pinangan yang dimajukan itu ditolaknya dengan cara yang 
bijaksana dan sangat halus, sehingga laki-laki yang telah ditolak pmangannya itu 
tidak merasa tersinggung atau merasa dihina Dcmikianlah kebesaran pnbadi dan 
ketinggian budi wanita pilihan, yang telah ditetapkan oleh Allah dalam qadar-Nya, 
bahwa wanita pilihan ini akan menjad: isteri seorang Utusan Allah, yang akan memper- 
baiki akhlak kaumnya dan mengangkat dcrajat ksumnya yang bcrgcltmang dalam lumpur 
kesesatan dan kchinaan, ke derajat kemuliaan dan kebahagiaan yang kckal abadi. 


SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S A W 


56 


Adapun peranan Siti Khadijah, isten Nabi Muhammad sa w yang patuh 
dan scoa ini. di saat -saat Nabi mcnerima wahyu dan kcangkatan sebagai Rasulut- 
lah (Utusan Allah) sccara ringkas dapat disimpulkan sebagai benkut: 

1. Siti Khadijah kenal benar akan jiwa, pribadi seita akhlak suaminya (Mu- 
hammad s.a.w.) sejak kecil. tungga dewasa dan kemudian menjadi suami- 
nya, yang tidak puas bahkan sangat lidak suka kepada adat-istiadat kaumnya 
menyetnbah dan mendewakan patung dan bcrhala. Demikian pula ia sangat benci 
kepada kegemaran kaumnya heijudi dan meminum khamar serta mclakukan per- 
buatan-perbualan di luar peri kemanusiaan seperti membunuh bayi perempuan 
mereka hidujj-hidup, karena malu dan takut miskjn. 

2. Sill Khadijah memben suaminya kesempatan dan keleluasaan yang sebesar- 
besamya untuk memasuki kehidupan berpikir dan alam naf'sani, untuk mencari 
hakikat yang benar dan mutlak. Suaminya dibcn dorongan semangat, agar te- 
rus mencan hakikat yang benar dan mutlak ltu. dengan tidak dibebani persoal- 
an-persoalan rumah tangga dan untuk membantu melancatkan loda perdagangannya, 
karena kesemuanya itu telah Jiurus oleh Sitti Khadijah sendiri. Danketika suaminya 
berlatakur atau bertahannuts di gua llira’ disediakannya peibekalan untuk tinggal 
sclama beberapa han dalam mclakukan tahannuts mcncari hakikat yang benar itu 


3. Kctika Muhammad s.a.w. dalam kcraguan dan kebimbanganmenghadapi ke- 
jadian-kcjadtan yang dilihatnya dalam tidumya (mimpi yang benar), Siti Kha- 
dijah teba^i is ten yang setia meyakinkan suaminya, bahwa dengan akhlaknya 
yang multa dan tidak peniali berdusta atau menyakiti hati nrang lain, mustahil ia 
akan diganggu atau digoda oleh jin dan setan. 

4. Ketika Nabi Muhammad s.a.w dalam kegelisahan dan kebingungan setelah 
mcnerima wahyu yang pertama, Sitti Khadijah menghibur dan meyakinkan hati 
suaminya, bahwa suaminya akan menjadi Nabi dan akan mengangkat derajat 
kaumnya dari lembah kehinaan dan kesesatan ke derajat kemuliaan dan kebaha- 
giaan abadi. Kemudian setelah hilang keraguan dan kecemasan suaminya, pcrgilah 
ia ke Waraqah bin Naufal menceritakan penhal yang dialami suaminya. Dan oleh 
Waraqah ditegaskan berdasarkan pengetahuannya dalam kitab Injil yang dipelajari- 
nya, bahwa Muhammad s.a.w. akan menjadi Nabi 

5. Ketika suaminya menenma wahyu yang kedua berisi perintah menyuruh mulai 
beketja dan beijuang menyiarkan agama Allah dan mengajak kaumnya kepada agama 
tauhid, Siti Khadijah adalah orang wanita pertama yang pcrcaya bahwa suami- 
nya adalah Rasulullah (Utusan Allah), dan kemudian ia menyatakan ke-Islam annya 
tanpa ragu-ragu dan bimbang sedikit juapun. 

Peranan Sitti Khadijah sebagai isteri dan wanita pilihan yang memang telah 
ditetapkan oleh Allah dalam qadar-Nya. adalah sangat besar sekali dalam usaha 
suaminya untuk menyeru dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid, dan me- 
mnggalkan agama berhala dan adat-istiadat jahiliyah. 

h . Tugas Nabi Muhammad -t.a u 

Menurut riwayat, selama lebili kurang dua setengah tahun lamanya sesudah 
menenma wahyu yang pertama, barulah Rasulullah mcnerima wahyu yang ke- 
dua Di kaia menunggu-nunggu kedatangan wahyu kedua itu, kembali Rasulullah di- 
liputi perasaan icmas, dan khawatir kalau-kalau wahyu itu putus, malahan ham- 
pit saja heliau berputus asa, akan tetapi ditetapkannya hatinya dan bchau terus 
bertahannuts sebag-aimana biasa di Gua Hira. Tiba-tiba terdengarlali suara dan 
langit. beliau menengadah, tampaklah Malaikat Jibril a.s sehmgga bchau meng- 
gigii ketakutan dan segera pulang ke rumah, kemudian minla kepada Sitti Kha- 
dijah supaya menyelimutinya. Dalam kcadaan bcrsclimut itu. datanglah Jibnl a s. 
menyampaikan wahyu Allah yang kedua kepada beliau yang berbunyi: 


57 


StJARAH RINGKAS NAM MUHAMMAD S A W. 






Artinya: "Hu orang yang bctvdimut 6 an gun dan berilah peringaun! Bciaikanlah (nama) Tu- 

hanmu. bcrsihkanlih pakaianmu. jauhilah perbualan ma'uau janganlah kamu mem- 
betl, kaicna hendak mcmpaoleh yang leblh banyak. Dan hendaklah kamu bcrubar 
untuk memenuhj perintah Tuhanmu. 

(Sural (74) Al Muddataoir ayat 1-7). 


Dengan lurunnya wahyu ini, maka jclaslah sudah apa yang harus bcliau 
kerjakan dalam menyampaikan risalah-Nya, yaitu mengajak umat manusia me- 
nyembah Allah Yang Maha tsa, yang liada beranak dan tidak pula diperanak- 
kan sena tidak sekutu bagi-Nya. lnilah pcintulaan perintah menyiarkan Agama Allah 
kepada scluruh umat manusia 


t. Menyiarkan Agama Islam secara sembunyi-sembunyi 

Scsudah Rasulullah s.a.w. menenma wahyu yang kedua yang menjelaskan 
tugas atas duinya, mulailah beliau sccara sembunyi-sembunyi menyeru keluarga- 
nya yang tinggal dalam satu rumah dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat, se- 
orang denu seorang, agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya me- 
nyembah Allah Yang Maha hsa. Maka yang mula-mula iman kepadanya lalah 
Uteri beliau sendiri Sin Khadi/ah, disusul oleh putera pamannya yang mash 
amat muda Alt bin A hi Thalib dan Zaid bin Hannah, budak beliau yang ke- 
mudian menjadi anak angkat beliau. 

Setelah itu lalu beliau menyeru Abu Bakar Siddiq, seorang sahabat karib 
yang telah lama bergaul dan Abu Bakar pun segera beriman dan memeluk agama 
Islam. 

Dengan perantaraan Abu Bakar, banyak orang-otang yang memeluk agama 
Islam, an tar* lain ialah: Unman bin 'Affan. Zubair bin Awwam, Saad bin A hi 
Waqqash, Abdurahman bin Auf, Thalhah bin ‘Uboidillah, Abu ‘L'baidillah bin 
Jarrah, Arqam bin A bit Arqam. h'atimoh binn Khaththab (adik Umar bin 
Khaththab r.a.J beseria suarntnya Said bin Zaid Al 'Adawi don beberapa orang 
penduduk Mekah lainnya dan kabilah Quraisy. Mereka itu diben gelar "As Saabi- 
quurwl awwaluun” Artinya: Orang-orang yang terdahulu yang periama-tama 
masuk agama Islam. 

Mereka ini dapat gcmblcngan dan pelajaran lentang agama Islam dari Rasul 
sendin di tempat yang tersembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam daiam kota 
Mekah. 

j. Menyiarkan agama Islam secara terang-terangan, 

Tiga tahun lamanya Rasulullah s.a.w melakukan dawatul afraad yaitu: aja- 
kan masuk Islam seorang demi seorang sccara diam-diam atau secara sembunyi- 
sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lain 

Kcmudian sesudah ini, turunlah firman Allah surat (15) Al Hijr ayat 94 yang ber- 
bunyi 


Artinya: 




Mak* jalankanbh apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari 
orang-orang musynk. 


Ayat iru memerinlahkan kepada Rasul agar menyiarkan Islam dengan terang- 
terangan dan meninggalkan cara sembunyi-sembunyi itu. Maka mulailah Nabi 
Muhammad s.a.w. menyeru kaumnya secara umum ditempat-ternpat terbuka un- 
tuk menyembah Allah dan mengesakan-Nya. Pettama kali setuan ida'wah) yang 
be rsif at umum ini beliau tujukan kepada kerabatnya sendin, lalu kepada pen- 
duduk Mekah pada umumnya yang terdiri dan bcrmacam-macam lapisan masya- 
rakat, baik golongan bangsawan, hartawan maupun hamba sahaya, kernudian ke- 


SEJARAH RINGKAS NAB1 MUHAMMAD S.A.W 


58 


pada kabilah-kabilah Arab dan pel hagai daerah yang datang ke Mekah untuk me- 
ngerjakan haji. 

Dengan seruan yang bersifat umum dan terang-terangan ini, maka Nabi Mu- 
hammad s a.w, dan agama bam (Islam) yang dibawanya, mcnjadi pcrhatian dan 
pembicaraan ramai di kalangjn masyarakat kola Mekah. 

Pada mulanya mereka anggap gerakan Nabi Muhammad sa w. itu adalah 
suatu gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan dan bertahan hidup hanya se- 
bentar saja. Oleh kaiena itu sikap mereka terhadap Nabi acuh tak acuh dan mere- 
ka membiarkannya. Gerakan Nabi Muhammad s.a.w. semakin meluas dan peng- 
lkut-pengikutnya bcrtambah banyak dan seruan Nabi Muhammad s. a.w. se- 
makin tegas dan lantang. Beliau juga mulai mengecam agama bcrhala kaumnya 
dengan mencela sembahan mereka serta membodohkan pula nenck moyang me- 
reka yang mcnycmbah berhaia-bcrhala itu. 


k Reaksi orang Quraisy. 

Ketika orang-orang Quraisy melihat gerakan Islam serta mendengar bahwa 
mereka dengan nenek moyang mereka dibodoh-bodohkan dan berhala-berhala 
mereka dihina-hina, bangkitlah kemarahan mereka dan mulailah mereka melan- 
carkan permusuhan terhadap Nabi dan pengjkut-pengjkutnya. fianyaklah pengi- 
kut Nabi yang kena siksa di luar peri-kemanusiaan, terutama sekali pengikut dari 
golongan rendah. Terhadap Nabi sendiri, mereka tidak bcraru melakukan gang- 
guan badan, karena beliau masih dihndungi paman beliau Abu Thalib dan di tam- 
ping itu beliau adalah keturunan Bam Hasyim yang mempunyai kedudukan dan 
martabat yang tinggi dalam pandangan masyarakat Quraisy sehingga beliau diie- 
gani. 

Pada suatu ketika, datanglah beberapa pemuka-pemuka Quraisy menemui 
Abu Thalib meminta agar dia menghentikan segala kegiatan Nabi Muhammad 
sa.w. dalam menyiarkan Islam, dan jangan mengtcam agama mereka, serta 
menghina nenek moyang mereka. Tuntutan mereka ini ditolak secara baik oleh 
Abu Thalib. Setelah mereka melihat perutusan itu tidak memberi hasil, datanglah 
mereka kembali kepada Abu Thalib untuk menyatakan bahwa mereka tidak da- 
pat membiarkan tingkah laku Nabi Muhammad s.a.w. itu dan mereka menga- 
jukan pilihan kepadanya: menghentikan ucapan-ucapan Nabi Muhammad *.a.w. 
atau mereka sendiri yang melakukannya. Setelah Abu Thalib mendengar kete- 
gasan perutusan itu timbullah rasa kekuatiran akan teijadinya perpecahan dan 
permusuhan kaumnya, namun tak sampai hati juga ia melarang keponakannya 
itu. Akhimya dip&nggilnya Nabi Muhammad s.a.w. dan dia berkata: "Wahai 
anakku'. Sesungguhnya aku drjumpai oleh pemimpin-pemimpin kaummu. Mereka 
mengatakan kepadaku supaya aku mcncegah kamu melakukan penyiaran Islam 
dan tidak mencela agama serta nenek moyang mereka. maka jagalah diriku dan 
dirimu, janganlah aku dibebani dengan sesuatu perkara di luar kesanggupanku". 

Mendengar ucapan itu Nabi Muhammad sa.w. mengua pamannya tidak ber- 
sedia lagi melindunginya. Beliau berkata dengan tegas: 

"Demi Allah wahai paman'. seldranya mereka letakkan macahari di ttbelah 
kananku, dan bulan di sebelah kiriku. dengan maksud agar aku tinggalkon 
pekerjaan ini (menyeru mereka kepada agama Alkih) sehingga to rersiar (di 
muka bumi ini) atau aku akan binasa karenanya, namun aku tidak akan 
menghentikan pekerjaan ini. ” 

Sesudah mengucapkan kata-kata itu Nabi Muhammad s.a.w berpaling sera- 
ya mcnangis. Ketika berpaling hendak pergi itu Abu Thalib memanggil. "Meng- 
hadaplah kemari hai anakku!" Nabipun kembali menghadap. Berkatalah paman- 
nya: "Pergilah dan katakanlah apa yang kamu kehendaki, demi Allah aku tidak 
akan menyerahkan kamu karena suatu alasanpun selama-iamanya." 

Demikianlah tekad dan pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi seterusnya, wa- 
laupun pemuka-pemuka Quraisy berkali-kali membujuknya. Dalam pada itu beliau 
menginsyafi pula kckompakan orang-orang Quraisy menghadapi beliau. Oleh karena 


59 


SEJARAH R1NGKAS NAB1 MUHAMMAD S.A.W 


itu beliau mengmgatkan Bani Hasyim dan Bani Muththalib agar tctap mcmcbhara scma - 
ngai sctia-keluarga. bahwa bilamana salahscorang dari mercka teraniaya, maka scluruh 
kcluarga harus bangkit serentak membclanya. Pcringalan Abu Thalib ini disambut mere- 
ka dcngan sungguh-sungguh, baik yang sudah Islam maupun yang masih kafir. 

Ada beberapa faktor yang mendorong orang Quraisy menentang Islam dan 
kaum Musliinin, antara lain ialah: 

Pertama: Persaingan berebut kekuasaan. Dalam kabilah bear Quraisy, sudah 
sejak lama terdapat golongangolongan (keluarga besar) yang saling bersaing un- 
tuk merebut pengaruh dan kekuasaan. lunduk kepada Muhammad menu nit pen- 
dapat mcrcka, sama dengan tunduk menyerahkan pimptnan alau kekuasaan 
kepada keluarga Muhammad, Bani Abdul Muththalib Mereka lak dapat membeda- 
kan antara kenabian dan kekuasaan. 

Kedua. A/aran persamaan hak dan derajat yang dibavua [slam. Orang Quraisy 
memandang diri mereka adalah lebih mulia dan tinggi dari golongan bangsa Arab 
lainnya, sedang agama Islam memandang manusia itu sama saja hak dan martabat- 
nya ddak her be da antara hamba sahaya dengan tuannya, antara orang kulit putih 
dengan orang kulit hitam, sebagaimana firman Allah: 



Artinya: 

. Sesungguhnya orang yang paling mulia pads sui Allah, ialah orang yang pa 
Ung uqwa ”. (Surat (49) Al Hujurat ayat 1 3). 

Oleh sebab itu orang Quraisy enggan masuk agama Islam yang menurut ang- 
gapan mereka menurunkan martabat diri mereka dan merugikan kedudukan 
mereka. 

Ketiga Taklid kepada nenek moyang. Sc gala adat istiadat, kcpcrcayaan-kc- 
percayaan dan upacara-upacaia keagamaan yang mercka dapati dari leluhur 
mereka. ditenma dan dipcgangi secara membabi buta, sebagaimana tersebut 
dalam Al Qur'an" 


iXLli' 


Artinya: 

” Cukuplah bagi kami «pa yang telah kami terima dari nenek moyang kami 

•• (Surat (S) Al Maa'idah ayat 104) 

I. Hijrah ke Habasyah (Ethiopia). 

Setclah orang-orang Quraisy merasa bahwa usaha usa'na mcrcka untuk 
melunakkan Abu Thalib tidak berhasil, maka mereka melancarkan hermacam- 
macam gangguan-gangguan dan penglunaan kepada Nabi dan memperhebat sik- 
saan-siksaan di luar peri-kemanusiaan terhadap pengikut-pengikut beliau. Akhir- 
nya Nabi tak tahan melihat penderitaan sahabat-sahabatnya itu lalu menganjurkan 
agar mereka hijrah ke Habsyah (Abisinia) yang rakyatnya menganut agama Kristen 
dan Rasul mengetahui bahwa raja Habasyah yaitu Najasyi dikenal adil.maka berang- 
katlah rombongan pertama terdiri dari sepuluh orang laki-laki dan empat orang pc- 
rempuan. Kemudian disusul oleh rombongan-rombongan yang lain hingga mencapai 
hampir seratus orang. Di antaranya Utsman bin Affan beserta isteri beliau Rukayyah 
(putcri Nabi), Zubcr bin Awwam, Abdurrahman bin Auf. Ja'far bin Abu Thalib 
dan lain-lain Pcristiwa ini terjadi pada tahun ke S se sudah Nabi Muhammad menjadi 
Rasul (615 M). 


SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S A W. 


60 


Setibanya di negeti Habasyah mercka mendapa! pcneriinaan dan perlindungan 
yang baik daii rajanya. 

Sikap baik yang ditunjukkan raja Najasyi membawa kegelisahan orang Quraisy. 
Kaienanya mereka mengutus Amru bin Ash dan Abdullah bin Rabiah yang meminta 
agar mcngembalikan orang-orang Mckah yang hijrah itu dan pcrmintaannya ditolak 
raja. 

Sementara itu Rasulullah, tetap tinggal di Mekah, menyeru kaumnya ke 
dalam Islam walaupun gangguan bertambah sengit. Scoring demi scoring pengi- 
kut bcliau bertambah. Bcrkat rahmat Allah masuklah ke dalam agama Islam 
pada masa ini dua orang pemimpin Quraisy yang sangat perkasa yakni; Hamzah 
bin Abdul Muththalib dan Umar bin Khaththab. Kedua orang ini pada mulanya 
penentang Islam yang amat kcras. Kehaduan mereka dalam bar is an Islam meng- 
hidupkan semangat kaum Muslimin, karena mereka akhimya menjadi benteng Is- 
lam, Masuknya Umar ke dalam agama Islam itu menimbulkan kejengkelan dan 
reaksi yang kuat di pihak Quraisy. Oleh sebab itu mereka memperhebat usaha- 
usaha mereka untuk melumpuhkan gerakan Nabi Muhammad s.a.w. 

m. Pemboikotan terhadap Bani Hasyim dan Bani Muththalib. 

Sesudah orang Quraisy melihat, bahwa segala jalan yang mereka tempuh un- 
tuk mcmadamkan da'wah (seruan) Nabi Muhammad s.a.w. hdak memberi hasil, 
karena Bant Hasyim dan Bani Muththalib - dua keluarga besar Nabi Muham- 
mad, baik yang sudah Islam ataupun yang belum - tetap melindungi bcliau, 
maka mcrcka mcncah taktik haru untuk melumpuhkan kekuatan Islam Mere- 
ka mengadakan pertemuan dan mengambil keputusan untuk mclakukan pem- 
boikotan terhadap Bani Hasyim dan Bani Muththalib ialah dengan jalan memu- 
tuskan segala perhubungan: hubungan perkawinan, jual beli, ziarah metuiarahi dan 
lain-lain. Keputusan mereka itu ditulis di atas kertas dan digantungkan di Ka'bah. 

Dengan adanya pemboikotan umum ini, inaka Nabi Muhammad s.a.w. dan 
orang-orang Islam serta keluarga Bani Hasyim dan Bani Muththalib, terpaksa 
menyingku dan menyelamatkan diri ke luar kota Mekah. Selama tig a tahun la- 
manya menderita kemiskinan dan kesengsaraan. Banyak juga di antara kaum 
Quraisy yang merasa sedih akan nasib yang dialami keluarga Nabi itu. De- 
ngan sembunyi-sembunyi pada waktu malam hari, mereka mengirim makanan 
dan keperluan lainnya kepada kaum kerabat mereka yang terasing di luar kota 
seperti yang dilakukan oleh Hisyam bin Amt. Akhirnya bangkitlah beberapa pemuka- 
Quraisy menghentican pemboikotan itu dan mcrobek-robek kertas pengumum- 
an di atas Ka’bah itu. Dengan itu pulihlah kembali hubungan Bani Hasyim dan 
Bani Muththalib dengan orang Quraisy. Akan tetapi nasib pengikut-pengikut Nabi 
Muhammad bukanlah menjadi baik, bahkan orang-orang Quraisy lebih meningkat- 
kan sikap permusuhan mercka. 

n. Sabi mengalami tahun kesedihan. 

Belum lagi sembuh kepedihan yang dirasakan Nabi Muhammad akibat pem- 
boikotan umum itu, tibalah pula musibah yang besar mcnimpa dirinya, yaitu 
wafatnya pamac bcliau Abu Thalib dalam usia 87 tahuo. Tidak berapa la- 
ma kemudian disusul oleh istennya Sits Khadijah. Kedua musibah terjadi pa- 
da tahun ke 10 dan masa kenabian. Tahun mi dalam sejarah disebut " Aamu I 
huzni" (Tahun kesedihan). Baik Abu Thahb maupun Siti Khadijah telah banyak 
memberikan bantu an kepada Nabi, moril dan mater iiL Abu Thahb adalah 
orang yang amat berpengaruh dalam masyarakat; dia merupakan perisai yang 
setiap saat memberikan perlindungan kepada Nabi. Siti Khadijah, adalah seo- 
orang wanita bangsawan dan hartawan di kota Mekah; dia juga mempunyai 
pribadi dan pergaulan yang baik dalam masyarakat. Dialah yang menghibur hati 
Nabi di waktu susah, dan menghidupkan jiwa Nabi di waktu mengalami kesukar- 
an; dikorbankannya hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Kedua orang yang 
dicintainya itu telah meninggalkan beliau, di saat-saat permusuhan Quraisy 
terhadap beliau sedang menjadi-jadi Mereka sudah mulai berani menyakiti badan 
Nabi. Akan tetapi segala macam musibah dan penganiayaan itu ddaklah mengen- 
dorkan semangat perjuangan Rasulullah. 


61 


SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S A W. 


Sesudah beliau melihat bahwa, Mekah tidak lap scsuai menjadi pusat da’wah 
Islam, maka beliau berda'wah keluar kota Mekah. Negeri yang dituju ialah 
Tha'if daerah kabilah Tsaqif. Bcliau menjumpai pemuka-pcmuka kabilah ltu dan 
diajaknya mereka kepada agama Islam. Ajakan Nabi Muhammad itu ditolak 
mereka dengan kasar. Nabi diusir, disorak-soraki dan dikcjat-kejar sambil diletn- 
pari dengan batu sampai berlindung di bawah pohon anggui di kebun Utba dan 
Syaiba (anak Rabi’a). 

o. Nabi Muhammad s.a.w. menjalani Isra ' dan Mi'raj. 

Di saat-saat menghadapi ujian yang maha berat dan tingkat perjuangan su- 
dah pada puncaknya ini, gangguan dan hinaan, aniaya serta siksaan yang dialami 
beliau dengan pengikut-pengikut beliau semakin hebat, maka Nabi Mu- 
hammad s.a.w. dipciintahkan oleh Allah s.w.t. menjalani Isra* dan Mi'raj dan 
Mekah ke Baitul Maqdis di Palestine, terus naik ke langit ketujuh dan Sidratul 
muntaha. Di situlah beliau menerima perintah langsung dari Allah tentang shalat 
lima waktu. Hikmah Allah memerintahkan Isra' dan Mi'raj kepada Nabi dalam 
perjalanan saw malam iw, adalah unwk lebih menambah kekuatan iman dan 
keyakinan bcliau sebajpi Rasul, yang diutus Allah ke tengah-ten^h umat manu- 
sia. untuk membawa risalah-Nya. Dengan demikian akan bertambahlah kekuat- 
an batin se waktu menerima cobaan dan musibah serta siksaan yang bagaimana- 
pun juga besamya, dalam memperjuangkan cita-cita luhut, mengajak seluruh 
umat manusia kepada agama [slam. 

Peristiwa Isra’ dan Mi’raj mi terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke 11 se- 
sudah beliau diangkat menjadi Rasul. Kejadian Isra’ dan Mi'raj ini, di samping 
memberikan kekuatan batin kepada Nabi Muhammad s.aw. dalam perjuangan 
menegakkan agama Allah, juga menjadi ujian bagi kaum Muslimin sendiri, apa- 
kah mereka beriman dan percaya kepada kejadian yang menta'jubkan dan di luax 
akal manusia iW, yaitu perjalanan yang beraws-ratus mil serta menembus tujuh 
lapis langit dan hanya ditempuh dalam saw malam saja. 

Bagi kaum Quraisy peristiwa Isra’ dan Mi'raj ini. mereka jadikan senjata un 
Wk menuduh Nabi sebagai seurang yang tidak beres otaknya, dan mereka 
jadikan bahan bermacam-macam hinaan dan olok-olokan yang sangat keji. 

llmu pengetahuan dewasa ini ditantang dengan membuka tabir rohani penge- 
tahuan yang diberikan Allah kepada Nabi melalui peristiwa Isra dan Mi’raj. Penemuan 
ilmu membenarkan teori telepati transmisi masa dengan radio, telephotography 
(facsimile), dan Lain -lain yang semula dianggap pekerjaan lamunan belaka. 

P- Orang Yatsrib masuk Islam. 

Pada wakW musim haji tiba, datanglah ke Mekah kabilah-kabilah Arab dari 
segala penjuru tanah Arab. Di antara mereka itu, terdapat jemaah Khazraj 
dari Yatsrib. Scbagaimana biasanya setiap musim hap, Nabi Muhammad me- 
nyampaikan seruan Islam kepada kabilah-kabilah yang sedang melakukan haji. 
Kali ini beliau menjumpai orang-orang Khazraj. Mereka ini sudah mem- 
punyai pengertian tentang agama ketuhanan, dan kerap kali mendengar dari 
orang Yahudi di negen mereka. tentang akan lahirnya seorang Nabi pada 
waktu dekat. Segeralah mereka mcncurahkan perhatian kepada da’wah 

yang disampaikan Nabi kepada mereka itu. Pada waktu itu juga 

langsung beriman setelah mereka yakin bahwa Muhammad iw Nabi yang di- 
nan ti-nantikan. Peristiwa mi merupakan tatik terang bagi perjalanan risalah 
Muhammad s.a.w. Orang Khazraj yang masuk Islam ini lebih dari enam 
orang, tetapi metckalah yang membuka lcmbaran barn sejarah perjuangan Nabi 
Muhammad s.a.w. 

Sctibanya mereka di Yatsrib dari Mekah, mulailah mereka menyiarkan kepa- 
da kaum kerabat mereka, tentang kebangkitan Nabi akhir zaman, Muhammad 
s.a.w. yang berada di Mekah. Bcrkat kegiatan mereka, hampir setiap rumah di 
Madinah sudali mendengar dan mcmbicarakan tentang Nabi Muhammad s.a.w. 

Pada tahun kedua betas sesudah kenabian. datanglah ke Mekah di inusim haji 
12 orang laki-laki dan seorang wamta penduduk Yatsrib. Mereka mcnemui 
Rasulullah sccara rahasia di Aqabah. Di tempat inilah mereka mengadakan 


SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD S.A.W. 


62 


bai’at (pcijanjian) a tas dasar Islam dengan Nabi, bahwa mereka tidak akan 
mempersckutukan Allah, tidak akan mencuri, hcrzina, membunuh anak-anak. fit- 
nah memfitnah dan tidak akan mendurhakai Muhammad s a w. Perjanjian ini 
dalam sejarah dinamakan Baiatu I Aqaba til Via (Perjanjian Aqabah yang per- 
tama), karena dilangsungkan di 'Aqabah untuk pcrtama kalinya. Dinamakan pula 
Bai'atun Nisaa' (Perjanjian wanita) karena dalam hai'at itu ikut seorang wanita 
bcrnama 'A fra bind 'Abid bin Tsa'labah. Scsudah selesai pembai'atan ini, 
Rasulullah mengrim Mush’ab bin Umair bersama mereka ke Yatsrib untuk 
mengajarkan A1 Qur'an dan agama Islam. Maka, agama hlampun tersebar ke 
setiap rumah dan kcluarga pcnduduk Yatsrib, kccuali beberapa keluarga kecil orang 
A us. 

Pada tahun ke tiga betas dari kenabian, berangkatlah serombongan kaum 
Muslimin dari Yatsrib ke Mekah untuk inengerjakan haji. Orang-orang Islam itu 
mengundang Kasul agar mengadakan pertemuan dengan mereka di 'Aqabah 
pada hari tasyriq. Scsudah selesai mclakukan upacara haji, kcluarlah orang-orang 
Islam dari perkemahan mereka menuju 'Aqabah sccara sembunyi-sembunyi pada 
waktu tengah malam. Di tempat itulah mereka berkumpul menunggu Nabi. 
Jumlah mereka 73 orang laki-taki dan 2 orang wanita. Rasulullah pun datang 
didampingi oleh Abbas, paman bcliau yang di masa itu masih belum menganut 
agama Islam. Setelah mereka duduk semuanya, maka yang berbicara per- 
tarna kali, adalah Abbas, katanya: 'Tara Khar raj ' Kamu semua telah mengc- 
tahui bahwa Muhammad s.a.w. ini adalah salah seorang di antara kaum kami. 
Kami telah membelanya, sebab itu dia terhormat dan terjaga di negerinya. Seka- 
rang dia ingin mcnycbelah dan menggabungkan diri dengan kamu Sckiranya 
kamu benar-benar bermaksud akan setia kepadanya dalam se^la hal, yang kamu 
kemukakan kepadanya, dan kamu akan membelanya dari semua orang yang 
mcnantangnya, dapatlah saya menyerahkan Muhammad kepada kamu, atas 
pettanggungan jawab kamu sendiri. Akan tetapi sekiranya kamu akan menye- 
rahkan kepada musuh-musuhnya dan mengecewakannya, maka tinggalkanlah 
dia dari sekarang". Pembicaraan Abbas ini dijawab oleh Khazraj- 'Telah kami 
dengar apa yang kamu katakan, ya Abbas. Maka cobalah Rasulullah sendiri 
berbicara. AmbiUah ya, Rasulullah apa yang kamu inginkan buat dirimu dan 
buat Tuhanmu!” Maka berbicaralah Rasulullah dan beliau baca ayat-ayat A1 
Qur’an kemudian beliau berkata: "Saya in gin mengambi! perjanjian dari ka- 
mu semua, bahwa kamu akan menjagi saya sebagai kamu menjaga keluarga 
dan anak-anakmu sendiri". Kemudian berdirilah 12 orang pemuka-pemuka 
Khazraj dan Aus dari pcnduduk Yatsrib itu, masing-masing mewakili golong- 
an yang ada dalam kabtlah mereka. Mereka berjanji akan membela Nabi Mu- 
hammad sa w, walaupun harta dan jiwa mereka habis tandas karenanya. Se- 
orang demi seorang menjabat tangan Rasul, tanda bai’at yang berarli pernyataan dan 
sumpah setia. Peristiwa ini dalam sejarah dinamakan Boi'otul Aqabah Art Tsaaniyah 
(Perjanjian Aqabah kedua). 

1- Hijrah ke Yanrih. 

Sejak zaman dahulu kota Yatsrib - empat belas hari pcrjalanan ke sebclah 
utara Mekah — merupakan stasiun yang penting yang teiletak di lalu-lintas pei- 
dagangin dari Mekah ke Syria. Orang Yahudi dan orang Arab yang beragama 
Yahudi, sejak sebelum Masehi sudah berkuasa di negeri ini. Barulah pada abad ke 
3 Masehi orang Khazraj dan Aus berpindah dari Arabia Sclatan, dan ikut mene- 
tap di Yatsrib. Karena hidup mereka berdekatan dengan orang Yahudi, maka 
mereka sedikit banyaknya sudah mengerti tentang ketuhanan, kenabian, wahyu 
dan hari akhirat. Maka tidaklah mengherankan, apabila orang Arab Yatsrib mudah 
mcncrima agama Islam. 

Tatkala Nabi Muhammad s.a.w. melihat tanda-tanda baik pada per- 
kembangan Islam di Yatsrib. disuruhnyalah para sahabat-sahabainya berpindah ke sana. 
Berkata Rasul kepada sahabat-sahabatnya : "Sesungguhnya Allah Azza WaJalla telah 
menjadikan orang-orang Yatsrib sebagai saudara-saudara bagimu dan negen itu sebagai 
tempat yang aman bagimu". 

Orang-orang Quraisy sangat terperanjat setelah mengetahui perkembangan 
Islam di Yatsrib itu. Mereka merasa khawatir jika Nabi Muhammad s.a.w. 


63 


SEJARAH RINGKAS NABi MUHAMMAD S.A.W. 


bcrkuasa di Yatsrib itu; karena tentulah Muhammad dan pcngjkutnya akan 
mcnyerang kafilah-kafilah dagang mereka yang pulang pcrgi ke Syam. Hal demi- 
kian berarti kerugjan bap pemiagaan mereka. Oleh karena itu sebelum terlambat 
mereka hams bertindak cepat dan tegas terhadap Nabi Muhammad s.a.w. selagj 
dia belum ikut pindah ke Yatsrib. Maka bersidangiah pemuka-pemuka Quraisy di 
Daarun Nadwah untuk merencanakan dndakan apakah yang akan diambil terha- 
dap Nabi Akhimya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad harus 
dibunuh, demi keselamatan masa depan mereka. Untuk melaksanakan pem- 
bunuhan ini, setiap suku Quraisy mengirimkan seorang pemuda pilihan. Dengan 
demBrian, bilamana Nabi Muhammad s.a.w. berhasil dibunuh, keluarganya tidak akan 
mampu menuntut beta kepada seluruh suku. 

Rencana keji kaum Quraisy iru telah diketahui oleh Muhammad s.a.w. 
dan beliau diperintahkan oleh Allah s.w.t. agar segera pindah ke Yatsrib. Hal ini, 
beliau beritahukan kepada sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar minta kepada Na- 
bi supaya diizinkan mencmani beliau dalam perjalanan yang bersejarah ini. Nabi 
setuju, dan lalu Abu Bakar menyediakan persiapan untuk perjalanan ini. 

Pada malam hari waktu pemuda-pemuda Quraisy sedang mcngepung ru- 
mah Nabi dan siap akan membunuh beliau, Rasulullah berkemas-kemas un- 
tuk memnggalkan rumah. Ali bin Abi Thalib disuruh menempati tempat tidur be- 
liau supaya orang-orang Quraisy mcngira bahwa beliau masih tidur. Kepada Ali 
diperintahkan juga, supaya mcngembalikan barang-barang yang dititipkan kepada 
beliau kepada pemiliknya manng-masing. Kcmudian dengan diam-diam beliau keluar 
dari rumah. Dilihatnya pemuda-pemuda yang mengepung rumah beliau sedang ter- 
tidur, tak sadarkan dir i. "Alangkah kejinya mukamu” kata Rasulullah s.a.w. scraya 
mclcmparkan pasir di atas kepala mereka. Dengan sembunyi-scmbunyi beliau pcrgi 
menuju rumah Abu Bakar. Kcmudian mereka berdua keluar dari pinlu di bcla- 
kang rumah dengan menaiki unta yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar, menuju 
sebuah gua di bukit Tsuur sebeiah selatan kota Mekah, lalu mereka bersembunyi 
dalam gua itu, 

Setelah pemuda-pemuda itu mengetahui, bahwa Nabi tidak ada di rumah dan tcr- 
lepas dari kepungan mereka, maka mereka menjeiajahl seluruh kota untuk men- 
cati Nabi, tetapi tidak juga bertemu. Akhirnya mereka sampai juga di gua Tsuur, 
tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi Tetapi dengan perlindun^n Allah, di 
muka gua itu terdapat sarang labah-iabah bcrlapis-lapis, seolah-olah tcrjadinya 
telah lama sebelum Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalamnya. Melihat keadaan 
yang demikian, pemuda Quraisy itu sedikitpun tidak menaruh curiga. Setelah ti- 
ga hari lamanya mereka bersembunyi dalam gua itu dan keadaan sudah dirasa- 
kan am an, maka Nabi dan Abu Bakar (dengan penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqit) 
barulah meneruskan perjalanan mcnyusur pantai Laut Merah, dan Ali bin Abi Thalib 
menyusul kcmudian. 

Dengan berpindahnya Nabi Muhammad s.a.w. dari Mekah ini berakhirlah 

periode pertama sejarah risalahnya, tidak kurang 13 tahun lamanya ber- 
juang antara hidup dan mati mcnegakkan agama Allah di tengah masyarakat 
Mekah. Penstiwa sejarah tersebut, dituangkan dalam firman Allah s.w.t.: "Dan 
(ingatlah) ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu 
untuk mcnangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. 
Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah 
sebaik-baik pembalas tipu daya” Q.S. 8 : 30 dan lihal pula Q.S: 9 : 40. 
r. Ya tsrib menjadi Madina run Na biy. 

Setelah mengarungi padang pasir yang sangat luas dan amat panas, akhirnya 
pada hari Sen in tanggal 8 Rabi'ulawal tahun 1 Hijrah, tibalah Nabi Muhammad s.a.w. 
di Quba, sebuah tempat ktra-kira sepuhih kilometer jauhnya dari Yatsrib. Selama 
empat hari beristirahat. Nabi mendirikan sebuah Meqid, yaitu Meijid Quba'. Inilah 
mesjid yang pertama kali didirikan dalam sejarah Islam. 

Pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi'ulawal tahun 1 Hijrah. bertepatan dengan 
tanggal 24 September tahun 622 M, Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib 
memasuki kota Yatsrib, dengan mendapat sambutan yang hangat, penuh kerin- 
duan dan rasa hormat dari penduduknya. Pada hari itu jupt, Nabi mengadakan 
sholat jum'at yang pertama kali dalam sejarah Islam, dan beliaupun berkhutbah 
di hadapan kaum Muslimin (Muhajirin dan Anshar). Sejak ini Yatsrib berobah nama- 


NABI MUHAMMAD S A W. MEMB1NA MASYARAKAT ISLAM 64 


nya menjadi Madmatun Nabiy artinya: “Kota Nabi" selanjutnya disebut Madinah. 

Setelah menetap di Madinah, barulah Nabi mcmulai rcncana mengatur siasat 
dan membentuk maiyarakat Islam, yang bebas dan ancaman dan tekanan, 
mempertalikan hubungan kekeluargaan antara Anshar dan Muhajirin, 
mengadakan perjanjian saling membantu, antara kaum Muslimin dengan orang- 
orang yang bukan Islam, dan menyusun siasat, ekonomi, sosial scrta dasar-dasar 
Daulah Islamiyah. 

Dalam usaha membentuk masyarakat Islam di Madinah ini, sckaligus beliau 
berjuang pula memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam yang dibtna 
itu dan rongron^n musuh, baik dari dalam maupun dan luar. Dengan demildan 
gerak perjuangan Nabi di Madinah ini bersifat dua segi. Pertama, membina 
masyarakat Islam. Kedua, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam 
itu. 

II. NABI MUHAMMAD SAW. MEMBINA MASYARAKAT ISUiM. 

Dalam membina masyarakat Islam di Madinah ini, usaha-usaha pokok yang 
terlebih dahulu dikerjakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. antara Iain: 

1. Mendtrikan mesjid. 

Beliau dahulukan mendirikan bangunan mesjid, sebelum mengerjakan 
bangunan-bangunan lainnya sclain rumah tempat kediaman beliau sendiri, k arena 
mesjid mempunyai potensi yang san^t vital, dalam menyatukan umat dan 
menyusun kekuatan mereka lahir batin, untuk membina masyarakat Islam atau 
Daulah Islamiyah berlandaskan semangat tauhid. Di dalam mesjid Nabi Muham- 
mad s.a.w. dapat mengadakan benteng pertahanan yang bersifat moril dan 
spirituiL yaitu semangat jihad di jaian Allah, sehingga kaum Muslimin yang wak- 
tu itu jumlahnya belum berapa banyak, rela mengorbankan harta benda dan sege- 
nap kesenangan rnateri mereka. Di dalam mesjid beliau senantiasa mengajarkan 
doktrin tauhid, dan mengajarkan pokok-pokok agama Islam kepada kaum 
Muhajirin dan Anshar. Dan di dalam mesjid pula kaum Muslimin melakukan 
ibadat bcijemaah dan senantiasa dapat bertemu, bermusyawarah untuk merun- 
dingkan masalah-masalah, yang bersama-sama mereka hadapi. 

Mesjid selatn tempat untuk bersujud kepada Allah, juga digunakan oleh 
Nabi Muhammad s.a.w sebagai pembinaan umat Islam yang berjiwa tauhid. Karena 
mesjid adalah tempat yang paling effektif untuk menyusun dan menghimpun po- 
tensi umat Islam. 

2. Mempersaudamkan kaum Muhajirin dengan Anshar. 

Kaum Muhajirin yang jauh dari sanak keluarga dan kampung halaman mere- 
ka, dipererat oleh beliau dengan mempersaudarakan mereka dengan kaum 
Anshar, karcna kaum Anshar lelah mcnolong mereka dengan ikhlas dan tidak 
mcmpcrhitungkan keuntungan-keuntungan yang bersifat materi, melainkan 
hanya karena mengharap keridhaan Allah semata-mata. Abu Bakar, beliau per- 
saudarakan dengan Hantsah bin Zaid. Ja'far bin Abi Thalib, beliau persaudara- 
kan dengan Mu’az bin Jabal, dan Umar bin Khaththab. beliau persaudarakan 
dengan 'Itbah bin Malik. Begitu seterusnya tiap-tiap orang dari kaum Anshar 
dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin, dan persaudaraan itu hukumnya sebagai 
saudara kandung. 

Dengan dcmikian. maka kaum Muhajirin yang bertahun-tahun terptsah de- 
ngan sanak saudara dan kampung halamannya, mcrasa tcntcram dan aman men- 
jalakan syari'at agamanya. Di tempat yang baru itu, sebagian dari mereka ada 
yang hidup bemtaga, dan ada pula yang beriam (sepem Abu Bakar, Utsman dan 
Ali), mengetjakan tanah kaum Anshar. Dengan ikatan yang teguh ini, dapatlah Nabi 
Muhammad s.a.w. mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri dari bermacam-macam 
suku dan kabilah itu, ke dalam satu ikatan masyarakat Islam yang kuat. dengan se- 
mangat bekerja bergotong-royong, senasib sepenanggungan, seperasaan, sesakit, 
sesenang dengan semangat persaudaraan Islam. 

Segolongan orang Arab yang menyatakan masuk Islam dalam keadaan miskin 
disediakan tempat tinggal di hagtan mesjid yang kemudian dikcnal dengan Ashhah 
Shujja. Keperluan hidup mereka dipikul bersama diantara Muhajinn dan Ansbar 
yang teiah berkecukupan. 


65 NABI MUHAMMAD S A W. MEMB1NA MASYARAKAT ISLAM 


3. Per/anjian perdamaian dengan kaum Yahudi. 

Guru mcnciptakan suasana tenteram dan aman di kola bam bag) Hlam 
(Madinah), Nabi Muhammad s.a.w mcmbuat perjanjian pcrsahabatan dan per- 
damaian dengan kaum Yahudi yang bcrdiam di dalam dan di sekeliltng kola Ma- 
dinah. Dalam pcrjanjian ini ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan nap-dap 
golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Inilah salah satu perjanji- 
an polidk yang memperhhatkan kebijaksanaan Nabi Muhammad uw. sebagai 
seorang ahli polidk yang ulung. Tindakan seperti mi. belum pernah dilakukan oleh 
Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang tcrdahulu, baik oleh Nabi 'Isa a.s- maupun Nabi 
Musa a.s. atau Nabi-nabi sebelum mereka. 

Kedudukan Nabi Muhammad s.a.w. bukan saja hanya sebagai seorang Nabi dan 
Rasul, letapi juga dalam masyarakat Islam bctiau sebagai ahli polidk. diplomat 
yang bijak. Ditcngah-lengah mcdan pcrang beliau sebagai pahlawan yang gagah 
berani, dan di dalam memperlakukan musuh yang sudah kalah, beliau seba^i se- 
orang kesatna yang tidak ada taranya. 

Di antara isi pcrjanjian yang dibuat Nabi dengan kaum Yahudi itu antara lain: 
Bahwa kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum Mu slim in; ke- 
dua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agsma masing-masing. 

— Kaum Muslimm dan kaum Yahudi wajib bertalong-tolongan. untuk melawan 
siapa saja yang memerangj mereka. dan orang-orang Islam memikul belanja me- 
reka sendiri pula. 

— Kaum Mushmin dan kaum Yahudi wajib nasehat-mcnaschati, tolong-mcnolong dan 

melaksanakan kebajikan dan keutamaan. 

— Bahwa kota Madinah adalah kota Suci yang wajib dihormau oleh mereka yang 
tetikat dengan pcrjanjian itu. 

Kalau terjadi persclisihan di antara kaum Yahudi dengan kaum Muslimin. se- 
kiranya dikhawatirkan akan men^kibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka 
urusan itu hendakJah discrahkan kepada Allah dan Rasul. 

Bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar dari kota Madinah. wajib 
dilindungi keamanan dinnya (kccuali orang yang zahm dan bcrsalah) sebab Allah 
menjadi pelindung orang-orang yang baik dan berbakti. 

Perjanjian politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad s.a w sejak 14 abad yang 
silam, menjamin kemerdekaan beragama dan meyakini hak-hak kehormatan jiwa 
dan harta golongan bukan Islam. Perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad 
s.a.w. ini, merupakan peristiwa baru dalam dunia politik dan peradaban, sebab waktu 
itu di pclbagai pelosok bumi, masih berlaku perkosaan dan perampasan hak-hak 
asasi manusia. 

Disebabkan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad s.a.w. dengan kaum 
Yahudi: dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuatnya dengan kaum Yahudi Bani 
Quraizhah, maka kota Madinah menjadi sebuah kota sud atau "Madina tu! Harant” 
dalam arti kata yang sebenar-benarnya karena setiap penduduk mempunyai tang- 
gungjawab dan memikul kewajiban bersama. untuk menyetenggarakan keamanan, 
dan guna membela serta mempertahankan terhadap setiap serangan musuh dari 
manajuapun datangnva. 

4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial untuk masyarakat Islam. 

Karena masyarakat Islam tclah terwujud, maka sudah tiba saatnya bagi Nabi 
Muhammad s.a.w. untuk mcnentukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat Islam 
yang baru saja terwujud itu. baik di lapangan politik, ekonomi, sosial maupun yang 
Iain-lain. Hal itu disebabkan karena dalam periode perkembangan agama Islam di 
Madinah inilah, telah turun wahyu llahi yang mengandung perintah berzakat, ber- 
puasa dan hukum-hukum yang bcrtalian dengan pelanggaran atau larangan, jinayat 
(pidana) dan lain-lain. Ayat-ayat yang diturunkan dalam periode Madinah ini seba- 
gian besar yang beisangkutan dengan pembinaan hukum Islam. Di antara ayat-ayat 
yang belum jelas dan belum ada keterangannya secara terperinci (detail), dijelaskan 
oleh Nabi Muhammad s.a.w. dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan 
beliau. Maka timbullah dari padanya dua buah sumber yang menjadi pokok hukum 
Islam, yaitu Kitabullah ( A l Qur'an) dan Sunnah Rasulullah (Hadits). 


NABI MEMEUHARA MASYARAKAT ISLAM 


66 


Dengan ditetapkannya dasardasar poLitik, ekonomi, sosial dan lain-lain. 
maka semakin teguhlah bentuk masyarakat Islam, sehmgga dan hari ke han pe- 
ngaruh a gam a Islam di kola Madinah semaktn bertambah besar. 

111. SABI MUHAMMAD SA W MEMEUHARA DAS MEMPERTAHASKAS 

MASYARAKAT ISLAM. 

Ada dua kekuatan yang ingin memadamkan api Islam di Madtnah, yaitu 
kekuatan dan dalam dan dan luar. Kekuatan dan dalam ialah golongan orang 
Yahudi dan orang munafik. scdang kekuatan dari luai ialah orang Quraisy de- 
ngan sekutunya. 

I. Penggerogotan oleh orang-orang Yahudi. 

Orang Yahudi sejak scbeium masehi sudah hidup di Madinah (Yatsrib). Orang 
Yahudi di Madinah itu tcidin aus tiga golongan: Bani Qainuqa', Bani Nadhir dan 
Bani Qurairhah. Dengan ketiga golongan ini Rasulullah sudah mengikat pcrjanjian 
persahahatan, guna menjaga kesejahteraan dan keamanan kota Madinah. Bangsa 
Yahudi meinandang diii rnereka sebagai putera dan kekasih Allali. dan keriabian itu 
hanyalah hak bagi orang Yahudi. Bctapa sakitnya hati orang Yahudi itu ketika me- 
lihat agama Islam dibawa oleh orang yang bukan Yahudi, kemudian agama itu ber- 
kembang denukian cepatnya. 

Maka, dengan diam-diam rnereka berusaha memadamkan agama 
Allah ini. Mula-mula mcrcka tempuh dengan jalan berdebat Dengan jalan per 
debatan mi rnereka kira akan dapat menyelusupkan rasa sangsi dan ragu ke 
dalam d3da kaum Musbmin, dengan demikian kaum Muslimin akan meningeal 
kan Nabi Muhammad s a w. Tipu mushhat rnereka semacam ini disebutkan oleh 
Al Qur'an dalam surat (2) A1 Baqarah ayat 109. 


"Sebihagun beur Ahli Kitab menginginkin agar rnereka dapat mcngcmbabkin 
kamu kepada kekafinn ictelah kamu beriman, karma dengki yang (dmbul) dari dirt 
rnereka tendirl eetelah nyata bagl rnereka kebenaran. Maka ma'aflunlah dan Uar- 
kanlah rnereka aampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah kua- 

aa a tai sepia aciuatu." 


Lsaha-usaha rnereka hendak menjatuhkan Nabi mclalui perdebatan itu tidak 
berhasil. Bahkan kepalsuan rnereka akhirnya dibongkar oleh Allah s.w.t. Mereka 
mengadakan perdebatan dengan Nabi bukan hendak mencari kebenaran. tapi ha- 
nya untuk menjatuhkan beliau semata-mata. Kedudukan Nabi bertambah kuat, 
pengjkut bcliaupun semakin banyak, karena dapat menunjukkan kebenaran risa- 
lah beliau. 

Orang Yahudi kemudian menempuh jalan yang tidak sah. yaitu jalan kckcras- 
an. Mcrcka mengadakan keonaran, hasutan-hasutan serta propokasi di kalangan 
penduduk Madinah. Yang mula-mula merusak peijanjian dengan Nabi ialah orang 
Yahudi Bani Qainuqa '. 

Pada suatu hari seorang wanita Arab dianiaya dengan cam yang amat keji 
sewaktu dia masuk pasar Banu Qainuqa’. Seorang Arab yang kebctulan lewat di 
tempat terse but berusaha menolong wamta itu, tetapi ia dikeroyok oleh orang- 
orang Yahudi sampai mati Perbuatan mereka ini membangkitkan kemarahan 
kaum Muslimin. Oleh karena itu terjadilah perkelahian-perkclahian yang menum- 
pahkan darah antara kedua belah pihak. Nabi Muhammad s.a.w. datang ke tem- 
pat tersebut dan mengambil tmdakan tegas terhadap orang-orang Banu Qainu- 
qa*. karena sudah acap kali meteka menunjukkan sikap permusuhan terhadap 
kaum Muslimin. Mereka tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi tinggal di Ma- 
dinah, karena amat membahayakan bagi masyarakat Islam yang bani tumbuh 



Artinya : 



67 


NABI MEMEL1HARA MASYARAKAT ISLAM 


itu. Nabi Muhammad s.a.w. segera menjatuhkan hukuman atas mereka dengan 
pengusiran dan kota Madinah. Peristiwa ini teijadi sehabis perang Badar. 

Kira-kiia setahun kemudian sesudah peristiwa ini. orang Yahudi Banu 
Nadhir mclakukan pula suatu pengkhianatan yang keji. Mereka mencoba mela- 
kukan pembunuhan atas diri Nabi, sewaktu bebau dengan beberapa orang saha- 
bat berkunjung ke peikampungan mereka untuk suatu keperluan. Hanya berkat 
pertolongan Allah, beliau selamat dan percobaan pembunuhan ini Komplotan 
para pengkhianat ini akhimya terbongkar. Tcrhadap mereka. Nabi menjatuhkan 
hukuman yang serupa dengan saudara mereka yang terdahulu Banu Qainuqa’, 
yaitu pengusiran dari kota Madmah. Hukuman ini sebenarnya adalah terlalu 
ringan dibandmgkan dengan akibat yang mungkin tetjadi dari perbuatan mereka 
itu. Allah s.w.t. menyebutkan kejadian ini scbagai suatu ni'mat atas beliau dan 
sahabat-sahabatnya dalatn surat (5) At Maa-idah ayat 11. 




Artinya . "Hai oran^otang yang beriman, ingatlah kamu akan ni’mat Allah (yang dibenkan- 
Nya) kepadamu. diwakm suatu kaum bernuksud hendak memanjangkan tangannya 
krpadamu (untuk berbuat jahall, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu 
Dan bertaqwalah kepada Allah dan hanva kepada Allah sajalah orang-orane mu'min 
itu hatus berlawakal”. 

Pengusiran Banu Nadhir ini terjadi pada bulan Rabi'ul awwal. tahun kc 4 H, 
Di antara orang Yahudi Bani Nadhir yang kena usir itu ada yang menctap di 
Khaibar. Karena kckayaan mereka. mereka kemudian mendapat kedudukan se- 
bagai ketua-ketua dan pembesar-pembesar di Khaibar itu. Orang-orang Banu 
Nadhir ini sama sekali tak dapat merasakan belas kasihan Nabi Muhammad 
s.a.w. atas hukuman yang mereka alami itu. Malahan mereka melan- 
jutlcan permusuhan kepada Nabi. Mereka menghasut kabriah-kabilah Arab 
yang besar seperti Quraisy dan Ghathfan serta kabilah-kabilah lainnya untuk ber- 
ama-sama menghancurkan Nabi Muhammad s.a.w. serta umatnya di Madinah. 
Hasutan mereka berhasil Kedua kabilah yang besar itu dibantu oleh kabilah- 
kabilah lainnya termasuk Banu Nadhir inengadakan persekutuan untuk kemu- 
dian bersama-sama menyerang kota Madinah. Peperangan im dikenal dengan na- 
ma perang Al Ahzaab yang berarti persekutuan golongan-golcngan terjadi pada 
tahun S H. Peperangan ini adalah yang teramat berat dirasakan oleh kaum Mus- 
limin, karena mereka menderita kelaparan sampai mengikatkan batu ke perut 
mereka. Musuh-musuh mereka mengepung rapat kota Madinah. Pada xaat yang 
keritis ini orang Yahudi Bani Quraizhah. warga kota Madinah. mengkhianati 
kaum Muslirnin dari dalam. Pemimpin mereka Ka’ab bin Asad dihasut oleh 
pemimpm Banu Nadhir Huyai bin Akhthab dan diajaknya agar membatalkan 
perjanjian dengan Nabi Muhammad s.a.w. serta menggabungkan diri kepada Al 
Ahzaab yang sedang mengepung Madinah itu. 

Berita pengkhianatan Bani Quraizhah ini menggemparkan kaum Musli- 
min. Rasulullah segera mengurus dua orang sahabatnya, Sa 'ad bin Mu'adz ke- 
pala suku Aus dan Sa’ad bin Ubadah kepala suku Khazraj kepada Banu 
Quraizhah, untuk menasehati mereka agar mereka jan^n meneruskan peng- 
khianatan itu. Sctibanya kedua utusan itu ke tempat kepala Banu Quraizhah 
Ka'ab bin Asad, keduanya segera menyampaikan pesan-pesan Rasulullah. 
Akan tetapi mereka ditolak dengan sikap yang kasar dan penuh dengan ke- 
angkuhan dan kesombongan. Pengkhianatan terns dilakukannya. 

Pengkhianatan Bani Quraizhah ini sangat menyusahkan kaum Muslirnin dan 
menakutkan had mereka, karena orang Yahudi itu berada dalam kota Madinah. 
Dengan pertolongan Allah s.w.t. pasukan sekutu (Al Ahzaab) itu bercerai be- 
rai pulang kcmbali kc negeri masing-masing tanpa membawa hasil sama sekali 
Tinggallah sekarang Bam Quraizhah sendirian. Nabi beserta kaum Muslirnin se- 


NAB1 MEMtLIHARA MASYARAKAT ISLAM 


68 


gera membual perhitungan dengan para pengkhianat ini Sctelah dua puluh lima 
hari lamanya mereka dikcpung dalam benteng, mercka mau menyerah kepada 
N'abi dengan syarat hahwa yang akan menjadi hakim atas perbuatan mereka 
ialah Sa'ad bin Muadz kepala suku Aus. lalu Nabi menerima syarat itu. Sesudah 
mempertimbangkan sematang-matangnya, Sa'ad kemudian mcnjatuhkan hukum- 
an mati: laki-laki mereka dibunuh. sedang wanita dan anak-anak mereka ditawan. 

Hukuman demikian adalah wajar bag] pengkhianat-pengkhianat masyarakat 
yang sedang dalam keadaan perang. lcbih-lebih pcngkhianatan itu dilakukan ke- 
tika musuh sedang melancarkan serangannya. Masyarakat Islam di Madinah, 
masyarakat yang bam tumbuh, masyarakat yang sedang berrevolusi. Mereka 
membina suatu negara di atas konsepsi bam (Islam) dengan mengadakan pen- 
dobrakan unsur-unsur lama secara revolusionet. Maka wajarlah bila pada 
hukuman yang dijatuhkan kepada Bani Quraizhah yang menjadi pengkhianat itu, 
bcrlaku hukum perang. hukum revolusi, karena sifat perbuatan mereka itu peng- 
gerogotan dari dalam. Akibat perbuatan mereka itu, dapat mcmatikan semangat 
Islam. Dengan dilenyapkannya orang-orang Yahudi itu, bcrakhirlah riwayat mereka di 
kota Madinah. Ummat Islam merasa aman dan tentcram dalam kota Madinah. Mereka 
mendapat kesempatan scluas-luasnya menyusun dan membangun masyarakatnya. 

2. Penggerogotan orang-orang munafik, 

Di samping orang-orang Yahudi, ada pula satu golongan di kota Madinah 
yang sclalu bemsaha mclemahkan perjuangan ummat Islam. Mereka itu ialah 
orang-orang munafik. Golongan munafik ini tidak begitu berpengaruh, sebab 
mereka tidak mcmcgang peranan penting dalam masyarakat. Pada mereka 
masih tersimpan suatu rahasia yang tidak baik, yaitu kegemaran mereka 
menyembah berhala. Mereka ini dikepalai oleh Abdullah bin Vbaiy. Abdullah 
mempunyai kedudukan sebagai kepala suatu suku, yang sclalu mcmimpikan 
akan menjadi raja di kota Madinah. Untuk kepentingan ini ia mengumpulkan 
orang-orang di sckchlingnya untuk dijadikan pengikut-pengikutnya. Scgala 
sesuatu telah disiapkan untuk setiap waktu sedia merebut kckuasaan. Rencana itu 
akan mereka laksanakan bilamana Nabi tidak ada lag). Usaha mereka yang uta 
ma ialah menghalangi orang-orang masuk Islam. Mereka sama sekali tak dapat 
kesempatan untuk bertindak terhadap kaum Muslimin. karena penjagaan Nabi 
terhadap masyarakat Islam yang baru itu tak putus-putusnya. Sikap Nabi 
terhadap golongan munafik mi, adalah amai lunak sekali. tidak seperti halnya 
terhadap orang Yahudi Bcliau selalu berusaha memberi pcngajaran-pengajaran 
kepada mercka dengan penuh harapan supaya mereka pada satu ketika insyaf 
dan beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Harapan Nabi itu terbukti 
sesudah Abdullah bin Ubay mati, maka golongan ini tidak nampak lagi dalam 
masyarakat Islam. Golongan munafik ini mengadakan hubungan yang baik 
dengan orang-orang Yahudi. Mercka ini pernah menjanjikan bantuan 

kepada Bam Quraizhah sewaktu mercka sedang mengkhianati kaum Musli- 
min. Untunglah bantuan itu tak jadi mereka berikan. Di waktu Nabi pergi me- 
mimpin barisan kaum Muslimin untuk menghadapi perang Uhud, golongan 
munafik ini ke luar dari barisan secara demonstratif untuk tidak mengikuti pepe- 
rangan. Dalam peristiwa "qishshatul ifki" (cerita bohong) yang menyangkut dirt 
pribadi Siti 'Aisyah, isteri Nabi, maka orang munafik ini pula yang menjadi biang- 
keladinya. Banyaklah perbuatan-perbuatan mereka yang rnerugjkan kaum Mus- 
limin. Namun demikian Nabi tetap tidak mengadakan tindakan-tindakan terha- 
dap orang munafik ini; beliau dengan penuh kesabaran dan harapan terns mem- 
bimbing sampai mercka beriman sebaik-baiknya. Dalam A1 Qur'an , pada surat- 
sura! yang diturunkan di Madinah banyak diceriterakan keadaan orang-orang 
munafik ini. Surat yang ke 63 bernama A) Munafiqun menggambarkan sifat-afat 
mereka itu. 

3. Rongrongan orang Quraisv dan sekutu-sekutunya. 

Orang Quraisy sejak masa permulaan Islam lahir, sudah berusaha keras un- 
tuk memusnahkan Islam. Tiga bclas tahun lamanya Nabi Muhammad s.a.w. di 
Mekah menegakkan Islam mendapatkan perlawanan yang sengit dari mereka. 


69 


NAB1 MLMLLIHARA MASYARAKAT ISLAM 


Sedang pcnpkut-pcngjkut bcbau pada waktu itu di siksa di luar perikemanusia 
an Oleh sebab demikian beliau meninggalkan daerah yang pcnduduknya menen- 
tangnya dengan sangat itu dan mencari daerah yang subur untuk perkembangan 
Islam yaitu Madinah. 


Walaupun umat Islam sudah meninggalkan Mekab, orang Quraisy masih tetap 
juga memusuhinya, dan bertekad untuk menghancurkannya. Pendirian orang 
Quraisy ini disadari oleh Rasulullah bahwa sclama beliau mcnycbarkan Islam 
selama itu pula orang Quraisy memusuhinya. Segala harta milik orang-orang Is- 
lam yang ditinggaikan di Mekah, semuanya di.dta oleh orang-orang Quraisy dan me- 
rcka bagi-bagikannya scbagai harta rampasan. 

Nabi Muhammad s.a.w. bukanlah hanya scbagai seorang pemimpin agama 
saja. yang setiap waktu mcmberikan wejangan-wcjangan dan pelajaran-pelajaran 
kepada pcngikut-pengikutnya, akan tctapi beliaupun juga seorang pemimpin 
dari suatu masyarakat yang scdang membangun suatu ncgara yang se- 
dang bcrjuang untuk mcnegakkan keadilan dan kebenaran yang hakiki. Oleh 
karena itu, beliaupun rnempunyai kewajiban pula membela masyarakat itu dari 
setiap rongrongan yang membahayakannya. Untuk tugas ini, Allah s.w.t. menu- 
runkan ayat yang mengizinkan kepada Nabi dan ummatnya. mengangkat scnjata 
guna membela diri Firman Allah s.w.t dalam surat (22) Al Haj ayat 39 -40. 


^ C } 



Artinya: "Diuwksn berptting kepada mereka yang dipeiangi, karena mereka sesungguKnya 

dun lay a dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka. yaitu orang-orang 
yang diusir ke luar dari kampungnya tanpa suatu alasan yang patut". kecuali karena 
mereka bcrkata: "Tuhan kami lalah Allah ...” 


Lntlah ayat yang pcrtama kali mengenai peperangan. Dengan turunnya ayat ter- 
sebut di atas, Rasulullah lalu membentuk pasukan-pasukan tentara yang berke- 
wajiban pertama-tama untuk berjaga-jaga di luat kota Madinah terhadap scrang- 
an mendadak yang mungkin dilakukan oleh suku-suku Badui ataupun kaum 


Quraisy. Suatu peperangan pcrtama kali terjadi antara kaum Muslimin 
dengan kaum Quraisy di satu tempat yang bernama Badar pada tangg^l 17 
Ramadhan tahun 2 H Peperangan ini dalam sejarah dinamakan Perang Badar. 
Dalam perang Badar ini kaum Muslimin memperoleh kemenangan yang besar. 
walaupun kckuatan mereka lebih kccil dart kaum musynkin Quraisy. Al Qur'an 
menamakan peperangan ini dengan " Yaumul Furqaan " yang berarti hart 
memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Peperangan inilah yang menen- 
tukan jalannya sejarah perkembangan agama Islam. Sckiranya umat Islam kalah 
dalam peperangan ini. maka lenyaplah Islam untuk selama -lamany a. Kedudukan 
ummat Islam sesudah peperangan ini menjadi kuat dan kokoh. Orang Yahudi sc- 
sudah mendengar kemenangan kaum Muslimin ini, merasa kecewa dan geram. 
Oleh sebab itu, mulailah mereka membuat huru-hara dan kconaran dalam kota 
Madinah dan berusaha menusuk umat Islam dari belakang, sebagaimana telah 

dikemukakan sewaktu membicarakan tentang penggerugotan orang Yahudi. 

Orang Quraisy merasakan kekalahan perang Badar itu, scbagai suatu pukulan 
yang besai atas mereka. Karena itu mereka bertekad untuk mengadakan pem- 
balasan. Maka disiapkannyalah petbekalan yang cukup dan tentaia dengan sen 
jata yang lengkap berjumlah tidak kurang dari 3000 orang. Turut pula mem- 
bantu orang-orang Quraisy ini bebetapa kabilah Arab lain seperti Arab 
Kinanah dan Tihamah. Pada pertengahan bulan Sya’ban tahun 3 H berangkat- 
lah pasukan kaum musynkin iru menuju Madinah. Setelah Nabi mendengar 
gerakan musuh ini, beliaupun keluar kota Madinah dengan kekuatan 1000 
orang tentara untuk menyongsong musuh yang menyerang. Tetapi baru 

saja beliau berangkat, keluailah dari bansan segolongan kaum munatik yang 

dipimpin oleh Abdullah bin L’bay yang jumlahnya hampn sepertiga dari ba- 
risan itu. Lasykar yang masih setia kepada Nabi terns berangkat bersama 
beliau. 


NAB1 MEMEL1HARA MASYARAKAT ISLAM 


70 


Di kaki gunung Uhud yang terletak di sebelah utara Madinah. bertemulah ke- 
dua pasukan yang bermusuhan ltu. Muta-mula kaum Muslimin menguasai jalan 
pertempuian itu, akan tetapi karena ada di antara mereka yang tidak disiplm. 
maka berubahlah kcadaannya, umat Islam Icrdcsak dan mcndenta kcrugian yang 
tidak sedikit Pahlawan Islam Ha in 7 ah, paman Nabi, gugur dalam pcrtempuian 
ini, sedang Nabi sendiri mendapat luka-luka. Dalam pepetangan ini dari kaum 
Muslimin gugur sebagai syuhada 70 orang. Pepetangan ini dalam sejarah Islam 
disebut Perong Uhud. k arena teijadinya di kaki gunung Uhud pada bulan 
Sya'ban tahun 3 H. Kaum Muslimin mendapat pengalaman yang tidak scdikit 
dari pepetangan Uhud ini, walaupun mereka pada lahimya mcnderita kekalahan 
Mereka berusaha untuk mendapatkan kembali kedudukan mereka scmula. 
Semeniara itu orang-orang yang bukan Islam, menggiatkan pula kerja sama 
mereka untuk menyempumakan kemenangan yang telah dicapai oleh Quiaisy 
dalam perang Uhud ini. Terutama sckali orang-orang Yahudi yang ada di Madi- 
nah. Orang Yahudi Bani Nadhir, melakukan percobaan pembunuhan atas diri 
Nabi. Usaha mereka gagal, dan mereka kemudian diusir dari Madinah. Tetapi 
mereka menggabungkan diri dengan Quraisy untuk menggempur kaum 

Muslimin di Madinah. Pada bulan Syawwal tahun S H. berhimpunlah lasy- 
kar A 1 Ahzab (persekutuan golongan-golongan) yang terdiri dari kaum Quraisy, 
Ghathfaan, Bani Salim, Bani Asad. Bani Murrah, Bani Asya’ dan orang Yahudi 
Bam Nadhir. Peristiwa inilah pertama kali dalam sejarah Arabia mempersaksi- 
kan lasykar yang berjumlah lebih kurang 10.000 orang memanggul senjata yang 
menyerbu kota Madinah. Perang inilah dalam sejarah disebut Perang Al Ahzaob, 
karena yang melibatkan diri dalam peperangan ini beberapa kabilah Arab. Dalam 
peperangan ini posisi kaum Muslimin, mempertahankan dan mcmbcla diri Merc- 
ka telah membuat pant yang dalam dan lebar sebelah utara kota Madinah Kare- 
na itu peperangan ini dinamakan pula Perang Khandaq (Perang Parity Bahagian 
kota lainnya mereka jaga dengan rapi dan kuat. Rumah-rumah dihubungkan dan 
lorong-lorong ditutup, sehingga kota Madinah merupakan scbuah benteng. Kc- 
tika tentara Al Ahzaab tiba di pinggir kota Madinah, mereka tak dapat tnenye- 
berangi pant karena selalu dihujam anak panah oleh kaum Muslimin. Pihak 
penyerang berusaha mcnembus garis-garis pertahanan lainnya, tetapi selalu dapat 
digagalkan. Lebih dari dua puluh hari lamanya mereka mengepung kota Ma- 
dinah, sehingga kaum Muslimin menderita kckurangan makanan. Pada saat 
yang kritis inilah, orang Yahudi Bani Quraizhah, yang masSi menjadi warga kota 
Madinah, melakukan pengkhianatan terhadap kaum Muslimin dari dalam, seper- 
ti yang sudah pemah diccriterakan di atas. Oleh suatu sebab, tcijadilah perselisih- 
an paham di antara kaum penyerang yang menyebabkan keretakan di antara 
mereka. Memang wajar hal itu terjadi, karena mereka itu terdiri dati golon^n- 
golongan yang tidak sama tujuan dan kepentingan mereka dalam peperangan itu. 
dan masing •Biasing ingm merebut pimpman Pada waktu yang tepat ini, Allah 
menurunkan di malam hari hujan lebat dan angin kencang kepada pasukan 
Ah/.aab itu yang menyapu bersih kemah-kemah dan petbekalan mereka serta 
mengkucar-kacirkan pasukan-pasukannya. Masing-masing golongan dan penye- 
rang itu, pulang ke negerinya tan pa membawa haul apa-apa. Dalam peperangan 
ini, di pihak kaum Muslimin gugur sebagai syuhada enam orang di antaranya 
Sa'ad bin Mu’adz akibat luka yang dideritanya. Dia meninggal sesudah sclesai 
menjatuhkan hukuman kepada Bani Qurai/.hah. Di pihak kaum Musyrikin, jatuh 
korban tiga orang. Cerita perang Ahzaab ini, dituturkan dalam Al Qur'an dalam 
surat ke 33 yang namanya sesuai dengan peperangtn itu yaitu "Surat Al 
Ahzaab". Sesudah peperangan mi masuklah kc dalam agama Islam dua 
orang pemimpin yang gagah perwua dan Quraisy: Ami bin ’Ash Asahmi dan 
Khalid bin Walid Al Makhtuumi, Peristiwa ini adalah pertanda bahwa perang 
akan berakhir antara Quraisy dengan kaum Muslimin, karena sesudah ini tak akan 
terjadi lagi peperangan antara kedua belah pihak. 

Pada tahun keenam Hijrah, Nabi Muhammad s.a.w. beserta pengikut-pengi- 
kutnya amat rindu kepada Baitullah, kiblat mereka, dan mereka ingin ziarah ke 
Mekah mengunjungi sanak famili dan kampung halaman yang sudah lama 
ditinggalkan. Pada bulan Zulqaedah tahun itu, berangkatlah beliau dan pengikut- 
pengikutnya yang berjumlah tidak lebih dan 1000 orang menuju Mekah, dengan 


71 


NABI MF.MELIHARA MASYARAKAT ISLAM 


nut scmata-mata melakukan 'umiah dan hajL Untuk menghilangkan persangka- 
an yang bukan-bukan dari pihak Quraisy, rruka kaum Muslimin mcmakai pakai- 
an ihram dan membawa hewan-hcwan untuk disembelih (hadya) di Mina. Mere- 
ka ddak memanggul scnjata, hanya membawa pcdang dalam safungnya sekcdar 
mcnjaga dm datam perjalanan. Setclah sampai ke suatu tempat yang bemama 
"Hudaibiah", Rasulullah berhenti bersama kaum Muslimin lainnya. Di sinilah 
Nabi bermusyawarat dengan para sahabat-sahabatnya untuk menentukan lang- 
kah-iangkah selanjutnya. Akhimya Nabi mengutus Utsman bin 'Affan kepada 
kaum Quraisy untuk mengadakan pembicaraan dengan kaum Quraisy serta 
mcnjelaskan maksud kaum Muslimin ke Mekah. 

Utsnun ditahan oleh orang Quraisy dan kemudian terdengar desas-desus ia 
dibunuh. Mendengar berita itu, Rasulullah pun mengadakan ’’Bai’atur ridhwaan” 
dengan sahabat-sahabatnya yaitu bai'at untuk berpetang mad-matian sampai tcr- 
capai kemenangan. Berita itu ternyata tidak benar, karena Utsman kembali dan 
bcliau berhasil melunakkan had kaum Quraisy. Sesudah ini datanglah utusan 
Quraisy Suhail bin 'Amruh Aamin menjumpai Nabi untuk mengadakan perun- 
dingan. Dalam pcrunduigan ini tercapai persetujuan damai yang dalam scjarah di- 
kenal "Shulhul Hudaibiyah" (Perdamaian Hudaibiyah). Di antara isinya ialah kaum 
Muslimin membaialkan rencana mcrcka ke Mekah tahun ini dan dibolchkan ke 
Mekah tahun benkutnya, dan pcqanjian damai sclama sepuluh tahun antara 
kedua belah pihak, Dengan adanya pcrjanjian damai ini kaum Muslimin beikescm- 
patan mengkunsolidasikan masyarakat mereka. Nabi Muhammad s.a.w. mulai me- 
nyebarkan Islam kepada kabilah kabilah Arab lainnya dan banyak pula di antara 
mcrcka memcluk a gam a Islam. Kemudian beliau mengirim surat-surat yang dibawa 
oleh utusan-utusannya kepada kaisar-kaisai dan raja-raja, antara lain Khusru Parviz, 
Kis:a Parsia, dan kepada Hetaclius, Kaisar Romawi. yang maksudnya agar kaisai- 
kaisar dan raja-raja tersebut masuk agama Islam. Scorang utusan lain telah dikirim 
kan pula kemudian kepada Amir Ghassan, pangeran di bavsah Meraclius, berteinpal 
tinggal di Busra dekat Damaskus. Utusan Nabi Muhammad s.a.w ini ditolak se- 
cara kasar oleh raja itu dan kemudian dibunuh oleh kepala suku orang Ghasan yang 
lain. Pcrbuatan yang melanggar adat mtemasional ini, menyebabkan timbulnya pe- 
perangan dan konflik antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi. Nabi Muham- 
mad s.a.w. mengirim satu pasukan yang terdiri dari 3000 orang, dipimpin oleh Zaid 
bin Haritsah. Tentara Romawi yang berada di Syria yang jumlahnya mencapai 
100.000 orang itu sctclah mendengar gerakan tentara Islam itu, segera menyosong 
mereka. Di suatu tempat yang bemama Mu'tah bertemulah kedua pasukan itu. Pc- 
ristiwa ini terjadi pada tahun ke S H. yang dalam scjarah disebut "Perang 
Mu’tah”. Karena kekuatan musuh terlalu besai, maka tentara Islam mengun- 
durkan diri dari medan perang. Gugur dalam peperangan ini Zaid bin Harit- 
sah, Ja'fat bin Abi Thabb dan Abdullah bin Rawahah. lentaia yang masih 
tinggal dipimpin oleh Khalid bin Walid dan kembali ke Madinah Dalam 
tahun itu juga (8 H) orang Quraisy menyerang Bani Khuza'ah sekutu kaum 
Muslimin. Mcnurut perjanjiart antara kedua belah pihak tidak boleh ada 
penyerangan termasuk penyetangan terhadap sekutu masing-masing. Maka 
tindakan orang Quraisy menyerang Bani Khu/a'ah itu adalah pembatalan 
terhadap perjanjian yang sudah disepakati. Memcrangi sekutu kaum Muslimin 
sama dengan mcmerangi kaum Muslimin sendiri. Pada tanggal 10 bulan 
Ramadhan 8 H, berangkatlah Rasulullah dengan 10.000 orang laki-laki, 
menuju Mekah. Orang Quraisy mendengar berita pasukan besar yang dipimpin 
Nabi Muhammad sai.w. menjadi gemetar ketakutan dan putus asa. Akhirnya Abu 
Sofyan, pemimpin Quraisy, pergi menemui Nabi di luar kota Mekah untuk mc- 
nyerah dan menyatakan keislamannya. Rasulullah kemudian memerintahkan pa- 
sukannya mcmasuki kota Mekah dari empat jurusan. Dengan demikian Mekah jatuh 
ke dalam kekuasaan kaum Muslimin tanpa perlawanan sama sekab. Palung-patung 
dan berhala-berhala di sekeliling Ka*bah, mereka hancurkan seraya meneriakkan ayat 
81 (surat (17) A1 Israa’) 


Artinya:'.' telah da tang kebenaran. dan telah lenyap kcbalilan, sesungguhnya kebatiUn itu pasU 



lenyap”. 


NABI MEMtLIHARA MASYARAKAT ISLAM 


72 


Orang Qurauy yang dahulu mcngejar-ngejar dan menyakib Nabi dan saha- 
bat -sahabatnya dan tews mencnis memusuhi mereka. sckarang berkerumun di 
sekeliling beliau laksana sekumpulan orang- orang tawanan yang it dang mcnung- 
gu putusan tcrakhir. Berkata Nabi Muhammad s.a.w. kepada bekas musuh- 
musuhnya itu: "Tindakan apakah yang menurut kiraanmu yang akan kuambil 
ter ha dap kamu sekalian?” Mereka menjawab: "Engkau, wahai Muhammad, 

adalah saudara kami yang mulia, dan putera dan saudara kami yang mulia”. 
Rasuluflah menyahut: ”Ya, pergilah! Sekarang kalian bebas scmuanya." Dengan 
demikian padamlah api permusuhan sclama bertahun-tahun antara Quraisy dan 
kaum Mu slim in pa da hari yang bcrsqarah itu. Sesudah selesai penaklukan Mekah 
bcbcrapa hari lamanya, Nahi Muhammad s.a,w. menghadapi lagi kabt- 
lah-kabilah Arab yang masih membangjtang dan memusuhi kaum Muslimin. Dua 
kabilah Arab yang terkenal be ram dan kuat yaitu Hawazin dan Tsaqif berhim- 
pun untuk menyerang kaum Muslimin. Berita ini sampai kepada Nabi, beliaupun 
segera menyusun kekuatan tentara yang terdiri dari 12.000 nrang, setelah itu 
berangkat menuju tempat musuh. Orang Hawazin dan Tsaqif memilih lempai 
pcrtempumn yang stmegis yaitu tanah pegunungan yang berbukit-bukit dan ber 
liku-iiku. Mereka bersembunyi dibalik bukit-buldt menunggu tentara kaum Mus- 
limin liwat di jalan sempit di bawahnya. Ketika kaum Muslimin tiba di tempat 
tersebut yang dinamakan lembah Hunain datanglah serbuan yang mendadak dan 
musuh. Tentara kaum Muslimin menjadi panik dan lari bercerai-berai. Peristiwa 
ini diceritakan dalam A1 Qur’an pada surat (9) At Taubah ayat 25. 



Artinya: 

Soungguhny a Allah teUh rr.cnotong kamu (hai para mu'min) di medan peperangan 
yang banyak. 1 rtapi dt peperangan Humain di waktu kamu menjadi congkak karena 
banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manta 'at kepada- 
mu sedikitpun. Dan burnt yang luat Itu telah teiasa sempit alehmu. kcmudian kamu 
Ian ke helakang dengan bercetai-betai." 

Berkat ketenangan dan ketrampilan Nabi Muhammad s.a.w. dapatlah beliau 
menghimpun kembali pasukan kaum Musbmin yang kacau balau itu. Serangan 
pembalasan kcmudian dilancarkan sampai musuh dapat dikalahkan. Sisa pasuk- 
an musuh yang kalah, melarikan dni ke Tha-if. Dalam benteng Tha-if intlah mu- 
suh mcmpeitahankan diri. Bcbcrapa waktu lamanya kaum Muslimin mengepung 
benteng ini, namun tak berhasil juga menundukkannya. Akhirnya Nabi pulang kc 
Ja'ranah. tempat tawanan dan rampasan-rampasan, meninggalkan benteng itu, 
tapi mcmblokir daerah sekttainya Di Ja'ranah Nabi dtdatangi oleh delegasi 
Hawazin. Mereka menyatakan taubat kepada I uhan dan masuk Islam. Hawazin 
memohon kepada Nabi Muhammad s.a.w. supaya harta benda dan kaum keluar- 
ga mereka yang ditawan dibebaskan dan dikembalikan kepada mereka. Rasulul- 
lah sa w. dan kaum Muslimin tiada keberatan mengabulkan pemtohonan meie- 
ka itu; semua tawanan dan rampasan dari mereka dikembalikan kepada mereka 
seluruhnya. Sedang penduduk Tha-if karena tak tahan menderita akibat blokade 
kaum Muslimin akhirnya mereka mengiritnkan delegasi kepada Rasulullah untuk 
menyampaikan keinginan mereka menganut agama Islam. Dengan demikian ber 
akhirlah peperangan dengan kabilah Tsaqif itu. 

Pada tahun ke 9 H. Nabi Muhammad sa.w mempersiapkan pasukan untuk 
menghadapi tentara Romawt di sebelah utaia. Banyak kesulitan yang dihadapt 
Nabi ketika menyusun tentara, karena mulai datangnya musim panas dan di 
Madinah kebetulan waktu itu sedang musim panen, dan lagi medan perang yang 
dituju amat jauh, lawan yang bakal dihadapt pun bukan sembarangan yaitu tenta- 
ra Romawi yang terkenal kuat dan terlatih. Di samping itu ada segolongan umat 
Islam (orang munafik) yang tidak mau memcnuhi penntah Rasul sebagaimana 


73 


TUGAS NAB1 MUHAMMAD S.A.W SLLLSAl 


yang diterangkan dalam A! Qur'an surat (9) At laubah antara bin ayat 38. 42, 
81-83. Orang-orang rnunafik mendapat kesempatan untuk melemahkan irnan 
orang-orang Islam. Akan tctapi pahlawan-pahlawan Islam yang jiwa mereka 
sudah pasrah kepada Tuhannya, senaniiasa slap sedia rnemanggul senjata men- 
taati perintah Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah telah berhasil membentuk tenta- 
ra yang dinamakan " Jaisyul'usrah ” (Lasykar Saat Kesulitan). Pasukan Islam ini 
kemudian mcninggalkan Madinah mcnuju ke utara. Orang-orang Romawi, yang 
scmula mau menyerang, amat terkejut mcnyaksikan bala tcntara Islam itu dalam 
jumlah yang besai dan diprmpin olch Nabi sendiri dan pahlawan-pahlawan pa- 
dang pasir yang tak kcnal mundui Oleh karena itu, mereka mundur kembali ke 
dalam ncgertnya untuk membeb diri. Lasykar lsbm tidaklah mengejar mereka 
tetapi berkeituh di suatu tempat yang bernama Tabuk, karenanya peperangan ini 
dinamakan 'Tcrang Tabuk". Dari tempat inilah Nabi inengnimkan pasukan- 
pasukannya kepada kabibh-kabilah Arab yang tinggal di tapal batas tanah Ara- 
bia dengan Syam. untuk mengadakan pcrjanjian-peijanjian dengan kaum Muslt- 
min. Sesudah 10 malam lebili berkemah di Tabuk. Nabi pun beserta pengikut- 
pengikutnya kembali pulang ke Madinah. Dengan demikian sclesailah peperang- 
an Tabuk; dan peperangan inilah yang paling tcrakhir diikuti oleh Rasulullah 
s.a.w. 

Sesudah kota Mekah ditaklukkan. peperangan Tabuk telah selesai, Rasulul- 
lah tidak lagi menghadapi tugas-tugas berat. Dalam tahun kcsembilan hijrah mi, 
Nabi s.a.w. mcncrima utusan-utusan kabibh-kabilah Arab dan segala penjuru 
yang datang berduyun-duyun menghadap Rasulullah Mereka menyatakan bah- 
wa suku mereka menjadi pcmeluk agama Islam. Peristiwa yang menggembirakan 
ini. diceritakan dalam Al Qur'an surat (110) An Nashr ayat 1 3, 


Jatuhnya Mekah dan Baitullah ke dalam kekuasaan lsbm serta masuknya 
orang Quraisy ke dalam agama lsbm. mempengaruhi pendirian dan sikap orang 
Badui itu terhadap agama lsbm. Menurut anggapan mereka tidaklah dapat 
mcnguasai Baitullah yang suci itu. kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha 
Kuasa yang disembah oleh masing-masing mereka. Oleh sebab itu mereka yakin, 
bahwa di saniping kaum Muslimin ada kekuatan yang menolongnya. 

Demikianlah, agama Islam telah dapat merata ke seluruh jazirah Arab Nabi 
Muhammad s.a.w telah dapat menyaksikan buah perjuangannya yang dilaku- 
kannya sebma leblh dan dua puluh tahun. Bangsa Arab yang tadinya hidup ber- 
pccah belah dan saling bermusuhan, kini hidup bersatu di bawah satu pimpinan 
dan bernaung di bawah satu panji, pan/i Islam, 

4. Tugas Nabi Muhammad s.a.w. selesai 

Kctika para utusan kabibh-kabilah Arab datang menghadap Nabi untuk 
menjadi pemeluk agama lsbm kemudian disusul dengan turunnya surat (110) An 
Nashr yang menggambarkan kedatangan utusan-utusan itu serb menyuruh Na- 
bi memohonkan ampun untuk meicka, maka teiasalah oleh beliau bahwa tugas- 
nya hampir selesai. Karena merasa bahwa pekerjaannya tebh hampir pada akhu- 
nya, beliau berniai untuk melakukan Haji wada’ (Haji Perpisahan) ke Mekah. 
Pada tanggal 25 Zulqaedah tahun ke 10 H., Rasululbh meninggalkan Madinah 
menuju Mekah dengan kaum Musbnun yang ikut mengerjakan haji ktra-kira 
100.000 orang. 




Ardnya: 


Apahila pertolongan Allah dan kemenangan Itu telah datang. dan tebh kamu tihat 
manusia dengrn berduyun-duyun memasuki agama Islam, maka berbsbihlah 
memuji Tuhanmu dan meminta ampun kepada Nya, sesungguhnya Allah ilu Pe- 
nenma taubat". 


PERUBAHAN YANG DIB AW A NABI TERHADAP BANGS A ARAB 


74 


Scbclum mcnyelesaikan ibadah haji , Rasulullah s.a w mengucapkan scbuah 
pidato amanat yang bernilai di hadapan kaum Muslimin di bukit 'Arafah pada 
tang pal 9 Zulhijjah 10 H., bcrsamaan dengan 7 Maiet 632 Masehi. Setelah selesai 
mengerjakan ibadah haji, Nabi pun kcmbali ke Madinah. 

Kira-kira tiga bulan sesudah mengerjakan haji wada’ itu, Nabi menderita dc- 
mam beberapa hari, schingga tak dapat mcngimami shalat jemaah, maka disuruhnya- 
lah Abu Bukar menggantikan beliau menjadi imam. 

Pada tanggal 12 Rabi*ul awal tahun 11 Hijrivah bertepatan dengan 8 Juni 
632 Masehi, Nabi Muhammad s.a.w. kembali ke hadirat Allah s.w.t. dalamusia 
63 tahun. Dua puluh tiga tahun lamanya, sejak beliau diangkat menjadi Rasul Allah, 
berjuang tak mengenal lclah dan dcrita untuk mcnegakkan agama Allah, agama Islam. 

Nabi Muhammad s.a.w. telah wafat, telah memnggalkan umatnya; tak ada 
harta benda yang beraio yang akan diwaiiskan kepada anak isterinya. letapi 
beliau meninggalkan dua buah pusaka yang diwaiiskannya kepada seluruh umat- 
nya. Sabdanya: 



Artinya: 

"Kuonggalkan untuk kamu dua perkan (pusaka). taklah kamu akan tersesat jetama- 
lamanya, selama kamu maiih berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sun- 
nah Rasul Nya”. 


IV. PERUBAHAN YANG DIBAWA OLEH AJARAN NABI MUHAMMAD S.A W. 

TERHADAP BAN GSA ARAB 

Perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. terhadap bangsa Arab, 
meliputi segala segi dan bidang kehidupan. Apa yang telah dicapainya un- 
tuk kejayaan bangsanya itu merupakan suatu sukses besar yang menakjubkan 
dalam sejarah dunia. Dia bangkitkan bangsanya dari lembah kebodohan, untuk 
kemudian diserahi mengemban tugas sud, yakni membawakan risalahnya (aga- 
ma Islam) kepada seluruh umat manusia. 

Sebab utama dari kemcnangan yang besar itu terletak pada kebenaran agama 
yang dibawanya, agama yang diturunkan dari Allah Rabbul Alamin, Agama Is- 
lam yang memuat ajaran ajaran ten tang kepercayaan, kemasyarakatan, politik 
dan lain-lain yang kesemuanya itu ditrapkan oleh Nabi Muhammad saw. ke 
dalam kehidupan bangsa Arab. Karena itu pengaruh atau efek dari agama Islam 
nampak pula di pelbagai segi dan bidang kehidupan bangsa Arab. Secara ringkas 
dapatlah dikemukakan garis besar perubahan yang dibawa Nabi Muhammad 
s.a.w. terhadap bangsa Arab sebagai berikut: 


l. Segi keagamaan. 

Bangsa Arab di zaman Jahiliyah, menyembah patung-patung dan batu-batu 
berhala dan meieka menyembelih hewan-hewan korban di hadapan patung-pa- 
tung itu untuk memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam ke- 
musyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah serta saling bermusuhan dan 
berperangan. Setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka. mereka serahkan pe- 
nyelcsaiannya kepada pern impm-pemim pin mereka. Kemudian datanglah agama Islam 
membawa undang-undang dari Allah s.w.t. yakni al Qur’an . yang mengatur 
kehidupan mereka baik yang mengenai hubungan antara individu-individu 
maupun yang mengenai kepercayaan, seperti: percaya kepada keesaan Allah, hari 
berbangkit, dan yang mengenai ibadat seperti: puasa, shalat dan zakat dan lain- 
lain. Kitab Suci Al Qur’an benar-benar telah menghidupkan jiwa bangsa Arab. 


15 PF.RIJBAHAN YANG DIBAWA NAB! TERHADAP BANGSA ARAB 


dan sudah pula bcrjalin menjadi satu dengan jiwa mereka. Dengan demikian 
bangsa Arab telah mencapai kebudayaan dan peradaban yang tinggL A dal ah sua- 
tu hal yang unik da lam sejaiah dunia, satu bangsa yang sederhana setelah menak- 
lukkan bangsa-bangsa yang sudah bcrkebudayaan tinggi dia tidak luluh ke da- 
lam kebudayaan bangsa taklukannya itu, bahkan dia telah memberi bentuk yang 
lebih pusitif kepada kebudayaan bangsa itu. 


2. Segi kemasyarakatan. 

Satu pcngaruh yang menonjol dan Islam terhadap mental bangsa Arab, 
ialah timbulnya kesadaran akan arti dan pentingnya disiplin dan ketaatan. Sebe- 
lum Islam keinsyafan yang demikian itu sangat tipis bagi mereka. Padahal untuk 
membina suatu masyarakat yang teratur dan tertib amat diperlukan disiplin dan 
kepatuhan kepada pimpinan, hal ini pada masa Jahiliyah belum jelas keiihatan. 
Dalam mengatur masyarakat, Islam mengharamkan menumpahkan darah dan 
dilarangnya orang menuntut beta dengan cara menjadi hakim sendiri-sendiri 
seperti zaman jahiliyah, tetapi Islam menyerahkan penuntutan bela itu kepada 
pemerintah. Banyaklah Islam meletakkan dasar-dasai umum masyarakat yang 
mengatur hubungan antani individu dengan individu, antara individu dengan 
masyarakatnya, antara suatu kclompok masyarakat dengan kelompok lainnya, 
hukum keluarga sampai kepada soal bcrnegara 

Islamlah yang pertama-tama menyangkat derajat wanita, memberikan hak- 
hak kepada wanita sesuai dengan kewanitaannya. Islam menegakkan pula ajaran 
persamaan antara manusia dan memberantas perbudakan. 


3. Segi pnUhk. 

Bangsa Arab sebelum Islam, hidup bersuku-suku (kabtlah-kabilah) dan ber- 
diri sendiri-sendiri, satu sama lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka 
tidak mengenal rasa ikatan nasional, yang ada pada meteka hanyalah ikatan 
kabilah. Dasar perhubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Rasa 
ashabiyah (kcsukuan) amat kuat dan mendalam pada mereka, schingga bila 
mana terjadi salah seorang di antari mereka teraniaya maka seluruh anggota- 
anggota kabilah Itu akan bangkit membelanya. Semboyan mereka "tolong sauda- 
ramu baik dia menganiaya atau teraniaya.” 

Sesudah bangsa Arab mcmcluk agama Islam kekabilahan itu ditinggalkan. 
dan timbullah kesatuan persatidaraan dan kcsatuan agama, yaitu kcsatuan umat 
manusia di bawah satu naungan panji kalimah syahadah, Dasar pertalian darah di- 
ganti dengan dasar pertalian apma. Demikianlah bangsa Arab yang tadmya 
hidup berecrai-bcrai, berkclompok-kclompok. bcrkat agama Islam mereka mcn- 
jadi satu keatuan bangsa, kesatuan umat, yang mempunyai pemerintah an pu- 
sat, dan mereka tunduk kepada satu hukum yaitu hukum Allah dan Rasul- 
Nya. 


76 


BAB TIGA 


KANDUNGAN AL QUR AN 


AI Qur'an adalah Kitab Suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 
s.a.w. yang mengandung pctunjuk-perunjuk bagi umat manusia 

Ai Qur’an diturunkan untuk menjadi pegangan bagi meteka, yang ingin men- 
capai kcbahagiaan dunia dan akhixat. Tidak diturunkan hanya untuk suatu umat 
atau untuk suatu abad, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang 
masa. karena itu luas ajaian-ajarannya adalah sama dengan luasnya umat 
manusia. 

Ajaran-ajarannya beptu luas scrta ditujukan kepada umat manusia dalam pe- 
ri kehidupan yang hagaimanapun juga, kepada kaum yang masth keadaan primi- 
tif. maupun kepada kaum yang telah mencapai pcradaban dan kebudayaan yang 
tinggi, bagi seotang pertapa, orang yang tidak bcgitu menpndahkan harta, mau- 
pun bagi seoiang usahawan, orang yang kaya maupun yang miskin, yang pandai 
maupun yang bodoh. pokoknya unmk seluruh golongan masyarakat, meliputi sc- 
gaja lapangan kegiatan manusia. 

Islam mengliendaki agar sifat-sifat yang ditanair.kan pada manusia diper 
tunjukkan dengan syarat, yaitu sifat-sifat itu hendaknya ditrapkan pada waktu- 
waktu yang tepaL Dikehendakinya sifat suka membeti ma'af, tetapi sebaliknya di- 
kehendaki pula supaya kejahatan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Sifat 
suka membeti ma'af jangan sampai menggampangkan timbulnya kejahatan. la 
menghendaki agat manusia itu jujut dan betani mcnerangkan yang benar. sek&h 
pun perkataan yang benar itu akan membawa dia dalam kesuhtan, la meng- 
hendaki agar manusia itu sclalu berbuat baik. sekalipun tethadap orang yang 
pemah berbuat jahat terhadapnya. Selanjutnya AI Qur'an mengajarkan supaya 
manusia tetap suci. tetapi tidak dengan jalan dikebiiL Manusia harus berbakti 
kepada Tuhan, tetapi jangan menjadi rahib. Manusia haius beiendah hati. tetapi 
jangan melupakan harga diri. Manusia dapat menggunakan hak-haknya, tetapi 
dengan tidak mengganggu hak -hak orang lain. Manusia diwajibkan menda'wah- 
kan agama. tetapi dengan cara bijaksana. 

Dermkianlah sekedar contoh-contoh ajaran-ajaran AI Qur'an. 

Dalam sunit (2) AI Raqarah ayat 2, 3 dan 4 ditegaskan: 


"Kitab (AJ Qur'an) ini tidak ada keraguan pedanya; petunjuk bagi mereka yang ber- 
takwa. (Yaitu) mereka yang bcnmin kepada yang ghaib, yang mendirikan ihalat. 
dan mcnafkahkan sebagian rerld yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mere- 
ka yang bertman kepada Kitab (Ai Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan 
kiub-kitab yang telah diturunkan tebelummu, scrta mereka yakin akan adanya fke- 
hjdupanjakhint". 


AI Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang 
mcmelihara din dan siksaan Allah dengan mengikuti segala penntah-Nya. scrta men- 
jauhi segala larangan-Nya. 

Ayat-ayat tersebut di atas mengandung S prinsip, ya'ni: 

1. Percava kepada yang ghaib, yaitu kepada Allah dan para Malaikat-Nya. 

2. Peicaya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah. 

3. Percaya kepada adanya akhiiat. 



Artinya : 


77 


KANDUNGAN AL QUR’AN 


4. Mendinkan shalat. 

5. Menafkahkan sebagian dan rezki, yang dianugcrahkan kepadanya oleh Allah. 


I. Percaya kepad a yang ghaib. 


A1 Qur’an , yang menyebut Allah sampai 2799 kali mulai dengan menerang- 
kan tentang kcesaan Tuhan dan mengakhiri dengan keesaan Tuhan pula. Ayat- 
ayat yang mengcnai keesaan Tuhan antara lain terdapat di sural (7) Al A'raaf 
ayat 59: 





Ajtwya 


Sembahlah Allah, Mkaii-kali tak ada Tuhan btgimu leliin-Nyi 


Ayat-ayat yang bunyinya demikian terdapat pula di ayat 65, 73, 85 surat (7) Al 
A'raaf. 

Ayat-ayat yang bunyinya hampir sama terdapat dalam surat (11) Hud ayat 26, 
50, 61 dan 84. Masih banyak lagi ayat-ayat Al Qur’an yang mengandung ajaran 
tentang keesaan Tuhan. Bahwa ajaran tentang keesaan Tuhan telah diberikan 
oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dapat dibuktikan dengan ayat 25 
surat (21) Al Anbiyaa: 








Artinya 


"Dan tidak Kami utui Rasul icbelum kamu. melaudun Kami wahyukan kepadanya, 


bahwa tidak ada Tuhan selarn Aku; karena itu sembahlah Aku" 


Di antara sifat-sifat Allah yang banyak disebut dalam Al Qur’an adalah 
’’Rabb” , yang berarti: Yang memiliki, Mendidik dan Memehhara, yang dalam Al 
Qur’an terdapat sampai 967 kali 

Yang juga banyak disebut dalam Al Qur'an sampai S60 kali adalah sifat 
"Rahmaan” dan ’’Rahiim" (Maha Pemurah dan Maha Penyayang). Juga "Gha- 
fuur” (Malta Pengampun) tersebut dalam Al Qur'an sampai 233 kali 

Sifat yang keempat, yang juga kerap kali disebut dalam Al Qur'an adalah 
"Maabk”: Yang menguasai, Yang memiliki. atau kalau "mim" dipendekkan baca- 
annya berarti "Raja”. 


Sifat-sifat yang lain adalah: 

Al Waahid atau Ahad (Yang Maha Esa); Al Hayy (Yang Hidup Abadi •; Al 
Qayyuum (Yang tcrus mcncrus mcngatur langit dan bumi serta seisinya); Al Ghaniyy 
(Yang Tidak perlu pada orang lain); Al Awwal (Yang Pcrtama) , Al Akhir (Y ang Akhir); 
Al Qudduus (Yang Maha Suci); Ash Shamad (Yang tidak tergantung pada orang lam, 
tctapi scgala scsuatu tergantung pada-Nya); Al Haqq (Yang sejati); Al Khaaliq (Yang 
Mencipta); Al Baari (Yang mencipta jiwa); Al Mushawwir (Yang membentuk rupa); 
Badii'u-s-samaawaati wal ardhi (Pencipta langit dan burnt dengan indah); Ar Ra'uuf 
(Yang Menyayangi); At Tawwaab (Yang sclalu memberi ampun), Al Haliim (Yang Maha 
Penyantun): Al 'Afuw (Yang Pengampun); Asy Syakuur (Yang memberi pahala dengan 
bcrlipat-lipat ganda); As Salaam (Yang menciptakan perdamaian): Al Mu'mtn (Yang 
memberi kcamanan); Al Muhaimin (Penjaga scgala scsuatu); Al Jabbaar (Maha Perka- 
sa); Al Barr (Yang Maha Dermawan); Rafii'u-d-darajaat (Yang Maha Tinggi dcrajat); 
Al Waasi’ (Pembert yang berlimpah-ltmpah); Al Wahhaab (Yang Maha Pemberi); Ar 
Razzaaq (Yang Maha memberi rezki), Al ’Azhiim (Yang Agung): Al 'Azitz (Yang Maha 


KANDUNGAN AL QUR’AN 


78 


Kuasa); A1 Qaadir atau A! Qadnr atau A1 Muqtadir (Yang Maha Berkuasa), A1 'Aliyy 
atau AlMuta'aal (Yang Maha Tinggi);AIQawiyy (Yang Maha Kuat): AJQahhaarfYang 
Maha Tinggi); A1 Mutakabbir (Yang memiliki segala kebesaran); Al Kabiir (Yang Maha 
Agung); Al Kariim (Yang Maha Mulia); Al Hamiid (Yang Maha Tcrpuji), Al Majiid 
(Yang Maha Megah); Al Matiin (Yang Maha Kuat); Az Zhaahir (Yang Maha Tinggi, 
tiadadi atas-Nya suatu apapun) , Dzul Jalaali wal Ikraam (Yang memiliki kemegahan dan 
kemuIiaan);Al'Aliim(Yang Maha Mcngctahui); AlHakiim (Yang Maha Bijaksana);Ax 
Samir (Yang Maha Mendengar); Al Khabiir (Yang Maha Mengetahui), Ar Raqnb(Yang 
Maha Mcnjaga); Al Baathin (Yang tiada sesuatupun yang mcnghalangi-Nya, dan Dia 
lebih dekat kepada makhluk -Nya daripada makhluk itu sendiri kepada dirinya), Al Wakiil 
(Yang mcmclihara segala sesuatu); Al Waliyy (Yang Maha Mclindungi); Al Haflizh 
(Yang Maha Menjaga); Al Malik (Raja); Al Maalik (Yang Menguasai); Al Fattaah 
(Hakim Yang Agung); AlHasiib atau AlHaasib (Yang Maha Mcnghisab); Al Muntaqim 
atau Dzuntiqaam (Yang mcnetapkan pcmhalasan); AIMuhiithfYang menguasai segala 
sesuatu). 

Demikianlah antara lain sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Al Qur’an. 
2. Beriman kepada malaikat. 


Henman kepada malaikat, didasaikan atas ayat 177 surat (2) Al Baqaiah 

Cr*' * Jrj # 


& . . . 



Artinya: 


"BuktmUh menghadapkan uajah kamu ke arah timur dan barat >lu nulu kehajikan. 
akan teUtpt Knmjguhnya kcbajtkan iiu ialah beriman kepada Allah, ban kemudtan 
mabikai-malaikat. kitab-kitab. nabi nabi " 

Didasarkan pula atas ayat 285 surat (2) Al Haqarah 


aJ)Lj J*\ l ' ‘ 


Artinya 



"Rasul lelah beriman kepada Ai-Qut'an yang diturunkan kepadanya dan Tuhannya 
denukian (pula) orang-orang yang benman. semuanya beriman kepada Allah, malai- 
kat-malaikaiNya. kitab-kitab-Nya dan rasul-nsul-Nya " 


Malaikat adalah makhluk yang (idak nampak dan mempunyai fungsi fungsi yang 
tertentu. 

Sebagai konsekwensi beriman kepada Allah, maka otang Islam harus 
benman kepada malaikat. Malaikat, menurut hadits yang diriwayatkan uleh 
'Aisyah r.a., diciptakan dari nur (eahaya), sedang jin diciptakan dari nar (api). 

Adapun fungsi malaikat adalah bermacam-macam, pertama sebagai utusan 
untuk menyampaikan wahyu Allah kepada rasul-iasul-Nya. 

Ayat-ayat 192, 193, 194 surat (26) Asy Syu'araa', menerangkan yang arti- 
nya: "Dan s esungguhnya Al Qur'an ini benar-henar diturunkan oleh Tuhan 

semesta clam, Dia dibawa turun oleh Ar Ruh Al A mien ke dalam haiimu ( Mu- 
hammad \) agar kamu men/adi salah seorang di antara orang-orang yang mem- 
beri peringatan." 

Fungsi yang kedua Malaikat adalah bertmdak sebagai pcrantaia untuk mem per - 
kuat para Nabi dan kaum Mu slim in. 

Ayat 87 surat (2) Al Baqarah menerangkan, yang artinya; "Dan sesungguh- 
nya Kami telah mendatangkan Al Kttab (Tauratj kepada Musa dan Kami telah 
menyu.su/inya (hertunit-iurut) sesudah itu dengan rasul-rasul dan telah Kami 
berikan bukti-bukti kebenaran fmu'/izat) kepada '/so purera Maryam dan Kami 
memperkuatnya dengan Ruhul Qudus l fibril ) ... 

Ayat 253 surat (2) Al Baqarah menguatkan lagi, bahwa Nabi 'Isa a.s. 
diperkuat dengan Ruhul Qudus: "rasul-rasul itu Kami lebihkan sehagian (dan) 
merekaatas sebagtan yang lain, Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata 


79 


KANDUNGAN AL QUR’AN 


(langsung dengan diaj dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. 
fhn Kami btrikan kepada 'Isa putera Maryam, beberapa mu'jizat serta Kami 
perkuar dia dengan Ruhul Qudus (Jibnlj ", 

Pada waktu perang Badar, Rasulullah s.a.w. dibantu dengan seribu malai- 
kat; ayat 9 sutat (8) Al Ar.faal menerangkan, yang artinya: "flngatlah) ketika 
kamu memohon pertolongon kepada Tuhanmu, lain diperkenankan-Sya bagimu 
fseraya berkata): ‘Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala banruan kepada 
kamu dengan seribu malaikat yang da rang berturui-rurut". 

Fungsi kenga dari malaikat adalali untuk mendatangkan azab pada 
umat yang zalim serta mengingkari ayat-ayat Tuhan. 

Ayat 210 surat (2) Al Baqarah menerangkan yang artinya: Tiada yang 

mereka nanli-nantikan . melainkan datangnya Allah: pa ita hari kiamatldalam naungan awan 
dan malaikat. dan diputuskanlah perkaranya. dan kepada Allah dikembatikan segala urusan 

Ayat 27 surat (47) Muhammad menerangkan yang artinya "Bagai- 
manakah (keadaan mereka kelak) apabita malaikat mencabut nyawa mereka, se 
raya memukul muka dan punggung mereka 7 ". 

Fungsi keempat dari malaikat adalah menolong dengan memintakan ampun bagi 
mereka yang ada di bumi 

Ayat 5 surat (42) Asy Syuuraa menerangkan, yang artinya: "Hampir sa/a 
langit itu pecah sebelah atasnya IKarena kebesaran Tuhan). dan para malaikat 
itu bertosbih memu/i Tuhannya serta memohonkan ampun bagi orang-orang 
yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Peng 
ampun lag i Maha Penyayang". 

Ayat 7 surat (40) Al Mu’min menerangkan. yang artinya: “(Malaikar-malai- 
kat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekeliltngnya bertasbih 
memu/i Tuhannya dan mereka heriman kepada-, \'ya serta memintakan ampun 
bagi orang-orang yang beriman fseraya mengucapkanj • "Ya Tuhan kami, 
rahmat dan ilmu Engkau meliputi segpla sesuatu, maka ben ampunlah kepada 
orang-orang yang bertauhat dan mengikuti jalan/alan Engkau dan peliharalah 
mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala”. 

Fungsi yang kelima dari malaikat talah membantu mcningkatkan kehidupan roha- 
niyah manusia di dunia maupun di akhirat, dengan sclalu memberi ilham kepada manusta 
untuk berbuat yangbaik. Sebaliknya syaitan berusaha agar manusia berbuat jahat. 

Pada han Kiamat akan datang tiap-tiap jiwa diiringt oleh seorang pengiring 
dan seorang saksi, yaitu syaitan dan malaikat. 

Ayat 21 surat (50) Qaaf menerangkan, yang artinya: "Dan datanglah tiap-tiap din 
hersama dengannya seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat pe- 
nyaksi". 

Fungi yang lain yang keenam dan malaikat adalah untuk mencatat segala pebuatan 
manusia. 

Ayat 10, 11 dan 12 surat (82) Al Infithaar menyatakan, yang artinya: "Pada 
hal sesungguhnya bagi kamu ada ( malaikat -malaikat ) yang mengawasi (peker 
iaanmu), yang multa ( disisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-peker/aan- 
mu itu). Mereka mengetahui a pa yang kamu kerjakan", 

Dalam pada itu terdapat beberapa malaikat yang mempunyai fungsi terten- 
tu, seperti mencabut nyawa, menjaga neraka, meniup sangkakaia dan sebagai- 
nya. 

i. Percaya kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah S.A.W. 

Percaya kepada wahyu yang diturunkan Allah, berarti tidak hanya percaya 
kepada Al Qur'an tetapi juga percaya kepada segala wahyu yang diturunkan dalam 
semua masa, serta yang diturunkan kepada tiap-tiap umat 

Mcnurut ajaran Al Qur’an tiap-tiap umat, di manapun ia berada di muka 
bumi ini, kepada umat itu diturunkan wahyu. Karena itu orang Islam harus per- 
caya pada Kitab Taurat, Injil dan lain-lain wahyu yang diturunkan Allah s.w.t. 
Surat (35) Faathir ayat 24 menerangkan. 

^ 


KANDUNGAN AL QURAN 


80 


Artinya ** . . dan tidak ada luaiu umatpun. melainkan (etah ada padanya reorang pembcri 
perinicaun" 

Surat (10) Yunus ayat 47 menerangkan. ^ , 

Altinya: "Dan tup tup umat mempunyai rasul". ... 

Diamara kedudukan Al Qur'an terhadap kitab-kitab suci yang lain adalah mem- 
benarkan turunnya wahyu kepada nabi sebelumnya dengan kitab sucinya masing- 
ma'ing sebagai disebut dal am surat (5) Al-Maa-idah ayat 48. 

e- - ^ ^ ^ ^ ' \“C * ** f \ 

i-!Ui 0 • • • 

Aiunya "Dan Kami telah turunkan kepadamu Kitab Al Qur 'an dengan mcmbawa kebenai 
an. membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan »ebe- 
lumnya). dan batu upan terhadap kitab-kitab yang lain itu 
Al Qur'an membenarkan kitab-kitab suci yang lain dan juga mcnguji kemuinian 
dan kitab-kitab suci itu. ICarena itu Al Qut'an memuat kisah kisah dari nabi-nabi 
yang dahulu, sclain untuk mengambil pclajaran, juga mcndudukkan kejadian yang 
sebenarnya. Begitulah Al Qur'an memuat kisah-kisah dan nabi-nabi Adam a.s., 
Nuh a.s., Ibrahim a.s., Musa a,s„ Daud a.s.. Sulaiman a.s„ 'Isa a.s. dan sebagainya. 
4. Percaya kepada adanya akhirat. 





Menurut Al Qur’an kchidupan akhirat adalah lanjutan dari kehidupan di 
dunia ini. Barangsiapa yang bertakwa dan mengerjakan amalan-amalan saleh di 
dunia, maka di akhirat mendapat pahala dari Allah s.w.t. Sebaliknya barangsiapa 
yang bcrbuat jahat di dunia ini mendapat siksaan dan di akhirat demikian pula. 
Surat (55) Ar Rahman ayat 46. 

Artinya: 


"Din bag] orang yang ukut akin han berhadapan dengan Iuhannya. (baginya) ada 
dua buah kebun" 


Surat (17) Al Israa' ayat 72. 



Artinya: 


"Dan baringsiapa buta (di dunia) mi akan buta (pulaj di akhirat dan lebih teriesat 
(lag!) dari jaUn (yang benar)" 


Surat (32) As-Sajdah ayat 21 


*-i* b 


Artinya. 

"Dan sesungguhnya akan Kami ratakan kepada mereka sebagian dari siksaan yang 
dekat (di dunia) ichelum uksaan yang bear (di akhirat). agar mereka kembali (pada 
)alan yang benar)" 


Surat (68) Al Qalam ayat 33. 


Artinya: 



"Scperti itu lab arab (dunia) Dan Ksungguhnya a*ab akhirat lebih boarjika mereka mengetihui 

Hari kebanykiian dan kubur dalam Al Qur'an kadang-kadang disebut 
sebagai yaumul qiyamah (hari kebangkitan besar) tersebut dalam surat (75) Al 


81 


KANDUNGAN AL QUR’AN 


Qiyaamah ayat 1, yaumul fashl (hart keputusan) tersebut dalam surat (77) A1 
Mursalaat ayat 13; yaumul hisaab (hari perhitungan) tersebut dalam surat (38) 
Shaad ayat 26, dalam surat (32) As Stydah ayat 29 disebut scbagiiyaumul fat-h 
(hari keputusan), dalam surat (40) A1 Mu'min ayat (15) disebut scbagai yaumul 
ralaaq (hari pertemuan); dalam surat (42) Asy Syuuraa ayat 7 disebut sebagai 
yaumul /ami (hari berkumpul), dan masih banyak lagi ma’na-ma’na kiamat 
tersebut dalam A1 Qur’an. 

Pada hari itu akan ditimbang amalan amalan yang baik dan perbuatan- 
perbuatan yang jahat. Mengenai ha) itu dalam A1 Qur'an diteranj^can, yang arti- 
nya "Dan Kami pada Han Kiamat akan mengadakan timbangan yang adil, sehingga 
teseorang tidak akan dirugikan barang sedikitpun, dan kalau ada (perbuatan) se- 
besar bi/i sawipun, niscaya akan Kami kemukakan kepadanya dan cukuplah Kami 
sebagai Pentmbang". (surat (21) Al Anbiyaa’ ayat 47). 

"Dan timbangan pada hari itu adalah kebenaran (keadilan), maka stapa 
yang berat timbangan kebaikannya. maka mereka itulah orang-orang yang 
beruntung (sukses). Dan barangsiapa yang nngan timbangan kebaikannya, 
maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka 
selalu mengingkari ayat-ayat Kami", (surat (7) Al A'raaf ayat 8 dan 9). 

Selain kebaikan dan keburukan manusia pada hari itu ditimbang, maka akan 
diperlihatkan pula kitab catatan pcrbuatannya. 

Surat (13) Ar Ra’d ayat 11 menyatakan yang artinya "Bagi manusia ada 
malotkot-malaikat yang mengikutinya hergiliran, di muka dan di belakangnya, 
mereka men/a ganya atas perintah Allah , ..." 

Scdang surat (43) Az Zukhruf ayat 80 menyatakan, yang artinya: " Apakah 
mereka mengira. bahv,a Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan 
mereka ? Sebenamya (Kami mendengar ) dan utusan-utusan fmalaikat-malaikatj 
Kami selalu mencatat di sisi mereka". 

Surat (82) Al lnfithaar ayat 10 sampai 12 menyatakan, yang artinya' 
"Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malatka r mala i ka t) yang mengawasi 
( peker/aanmu ), yang mulia (di sisi Allah ) dan yang mencatat peker/aan-peker- 
/aanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan ' '. 

Mengenai catatan perbuatan manusia terdapat pula pada ayat 29 surat (45) 
Al Jaatsiah yang menyatakan, yang artinya: " Intlah Kitab (catatan) Kami, yang 
menururkan kepadamu dengan benar, karena sesungguhnya Kami telah menyumh 
mencatat segala perbuatan yang pernah kamu ker/akan ", 

Catatan- catatan itu pada hari Kiamat akan dikemukakan kepada yang ber- 
sangkutan. 

Ayat 13 dan 14 surat (17) Al Israa’ menyatakan yang artinya; "Dan tuip- 
tiap manusia itu. telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetap- 
nya kalungj pada lehernya, dan Kami keluarkan baginya di hari Kiamat satu 
kitab yang dijumpainya dengan terbuka. Bacalah kitabmu cukuplah dirimu sen 
diri pada hari ini sebagai penghisah terhadapmu". 

Sedang ayat 49 surat (18) Al Kahfi menyatakan yang artinya: "Dan diletakkan- 
lah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan ter- 
hadap apa yang t tertulis ) dalam kitab itu. dan mereka akan herkata: Aduhai 1 
celaka kamil Kitab apakah ini t Yang tidak mentnggalkan yang kecil dan tidak 
(pula) yang hesar , tetapi i a mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang 
telah mereka kerjakan ada ( tertulis ) dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang 
juapun", 

Demikianlah serba sedikit mengenai han Kiamat. Terhadap mereka yang ber- 
buat baik, pahalanya adalah sepuluh kali daripada yang dikerjakannya, malah di- 
ibaratkan, bahwa perbuatan baik itu seba^i sebutir biji gandum, yang tumbuh 
sampai 7 bulir, sedang tiap-tiap bulir memuat 100 butir biji. 

Tetapi apabila manusia berbuat jahat. maka ia hanya men da pat siksaan setimpal 
dengan kejahatannya. 

Ayat 160 surat (6) Al An’aam menyatakan. yang artinya "Barangsiapa 
yang membawa amal yang baik. maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat 
amalnya dan barangsiapa membawa perbuatan yang jahat. maka dla tidak diberi 
pembalasan melainkan fseimbang dengan) kejahatannya sedang mereka sedikit- 
pun tidak dianiaya (dirugikan)". 


KANDUNGANAL QUR'AN 


82 


Sedang ayat 2fil surat (2) A1 Baqarah menyatakan, yang artinya: "Perumpa- 

moan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya 
di 'atari Allah adalah serupa dengan sebutir henih yang menumbuhkan tujuh hu- 
Ur. pada riap-nap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan ( ganjaran ) bagi 
siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas fkurnia-Nya) lag i Maha 
Mengeiahui". 

Suiat (28) At Qashash ayat 84 menyatakan, yang artinya: "Barangsiapa 

membatva amalan yang baik. maka baginya pahala yang lehih danpada amalan- 
nya itu , barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka orang-orang 
yang berbuat kejahatan itu tidak akan dibaias melainkan sekedar a pa yang telah 
mereka kerjakan". 

Dcmikianlah sekedar gainbaran ten tang pembalasan perbuatan-perbuatan 
yang jahat menurut ajaran A! Qur’an. 

Adapun mengenai surga dan neraka. A1 Qur'an hanya memberi gambaran 
agar manusia yang mempunyai pancaindera yang serba sempuma itu. dapat 
menggambarkan bagaimana nikmatnya di surga dan bagaimana sengsaranya di 
neraka. 

Surga string kali digambarkan sebagai taman yang mengahr sungai-sungai 
di bawahnya. 

Ayat 15 surat (47) Muhammad memberi gambaran tentang surga dan neraka 
sebagai berikut. 


Artinya Perampamaan surga yang di)anjtkan kepula orang-orang yang bertakwa: yang <Si 


dalamnya ada sungai-sungai daii air yang tidak berobah. dan sungai-sunpi dan air 
susu yang tidak berubab tasanya, dan tungai-aungai khamai yang legal bag] orang- 
orang yang memimimnya, dan sungai sungai dari madu yang telah dilating - dan 
bagi mereka di dalamnya terdapat pula segaia macam buah-buahan serta ampunan 
dari Tuhan mereka - (Apakah mereka mi) lima dtngan mereka yang kekal dalam 
neraka dan kepada mereka diberi minum air yang mendidih tehingga air itu memutui- 
mutus usui mereka”. 


Masih banyak tagi ayat-ayat At Qur'an yang menggambarkan keadaan sur- 
ga dan neraka bagaimana ni’mamya bciada dalam surga dan bagaimana 
sengsaranya berada di nciaka. 

Tetapi cukup kiranya ayat satu ini saja dikemukakan. Bagaimana se- 
sungguhnya keadaan yang sebenarnya, aka] manusia tidak sampai untuk meng- 
gambarkannya, karena mcmang bukan barang yang terdapat di dunia ini, A] 
Qur’an sendiri dalam ayat 17 surat (32) As Sajdah meneran^can, yang artinya. 
Maka tidak ada teorang diripun yang mengeiahui apa yang disembunyikan bagi 
nya, yaitu apa yang akan dinikmati oleh mala sebagai pembalasan bagi apa 
yang telah mereka kerjakan". 

Ayat di atas sesuai dengan hadus qudsi yang terdapat dalam shahih al Bukhari 
yang mcnerangkan tentang surga yang artinya sebagai berikut: 'Raxulullah 

bersabda 'Allah herfirman. Aku menyedtakan bagi hamba-hamba-Ku yang tu- 
tus. apa yang belum terlihat oleh mata dan helum terdengar oleh telinga dan apa 
yang belum tergurit dalam hati manusia . " 

Ptinsip-prinsip tersebut di atas termasuk Rukun Iman; adapun Rukun Iman 
lainnya adalah: Perea ya kepada nabi-nabi, rasul-rasut dan percaya kepada qa 
dar. 

Ayat 177 surat (2) Al Baqarah menerangkan 




83 


KANDUNGAN AL QUR’AN 



Artinya; "Bukunteh roenghiulapkan »ajah kamu ke arah timur dan harat itu suatu kebajikan. 


akan tetapi Knmgguhnya kebajikan itu lalah benman kepada Allah, han kemudian. 
malaikat malaikat, kitab-kttab, nabi-iubi, dan membcnkin harta yang dinntamya 
kepada kerabatnya, inak-anak yaom. oranj-otang mislan, muufii (yang mtmerlj- 
kan peitnlongan): orang-oiang yang memmta-minti, dan (memerdekakan) hamba 
tahaya, mendinkan ahalat. dan menunaikan lakat dan arang-orang yang menepati 
janjinya. apabila ia berjanp, dan orang-otang yang tabar dalam kesempitan. pen- 
dentaan dan dalam peperangan; mereka ltulah arang-orang yang bcnar (imannya) 
dan mereka ltulah orangorang yang bertakwa.” 


5. Benman kepada nabi-nabi 

Beriman kepada AllahS.W T. membawa konsekwensi beriman pada wahyu- 
Nya Dan karena wahyu Allah diiainpaikan oleh para nabi atau rasul, maka se- 
orang mu’min harus percaya kepada nahi atau rasul yang diutus oleh Allah S W T . 
scpcrti yang diterangkan dalam ayat 47 surat (10) Yunus: 


Artinya: "Din dip-tup umat mempunyai rasul". 



Artinya "Seiungguhnyi Kami mengutui kamu dengan kebeninn, sebipu pembawi beriti 


gembira dan >ebigu pembcrl peringatan. tak ada suatu umat, mdainkan tclah ada sc- 
oring pern ben peringatan dl antari meteka.” 


Dalam A1 Qur'an disebut dua puhih lima nabi. yang diantaranya ada yang tidak 
disebut dalam Kitab Injil, seperti Nabi Hud a.s„ Nabi Shaleh a.s. dan sebagainya. 

Selain nabi-nabi yang naroanya disebut dalam Al Qur’an, masih ada lagi nama- 
nama nabi yang tidak disebutkan, lihat surat (4) An Nissa’ ayat 164 dan surat (40) 
Al Mu'min ayat 78 Nabi-nabi itu diutus kepada umatnya masmg-masmg, begitulah Nuh 
a.s. diutus kepada umatnya. bcgitu pula Nabi Shaleh a.s., Syu'aib a.s. Musa a s., 'Isa a.s. 
dan sebagainya 

Dalam ayat 59 surat (7) Al A’raaf Allah telah berflrman yang artinya: "Se 
sungguhnya Kami telah mengutus Huh kepada kaumnya." 

Ayat 65 surat (7) Al A'raaf mcnerangkan yang artinya: "Dan (Kami telah 
men gurus/ kepadakaum 'Aad saudara mereka Hud. 

Ayat 73 surat (7) Al A'raaf menerangkan yang artinya: "Dan (Kami telah 
mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka Shaleh " 

Ayat 85 surat (7) Al A'raaf menerangkan yang artinya: "Dan ( Kami telah 
mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka Syu'aib. . . 

Musa a.s. diutus kepada kaumnya untuk membawa kaumnya dari kegelapan 
kepada cahaya yang terang bendcrang. Ayat 5 surat (14) Ibrahim mcnyatakan, 
yang artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutui Musa dengan mem- 

hawa ayat-ayat Kami ( dan Kami perintahkan kepadanya); ’’ Keluarkanlah kaum- 
mu dari gelapgulita kepada cahaya yang terang henderang, dan ingatkanlah 
mereka kepada hari-hari Allah " 

Demikianlah pula Nabi 'Isa a.s. diutus kepada Bani lsiaiL Ayat 48 dan 49 su- 
rat (3) Ali ’Imran menerangkan yang artinya: " Dan Allah akan mengajarkan ke- 
padanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil, dan (sebagpi) rasul kepada Bani 

Israil " (1) Bagi para Rasul mempunyai sifat-sifat yaitu thidiq (Q s 19 : 41, 

50, 56); amanah (Q s 26 : 107 ; Q s 28 : 26) ; tabligh (Q s 42 ; 48); dan fathanoh 
(eeidas), Q s 6 : 80. (2) Nabi-nabi terdahulu diutus untuk masa dan kaum tertentu. 
Nabi Nuh untuk Bani Kasib (Q s 7 59 : dan Q s 71 : 1); Nabi Hud untuk Bani ’Ad di 
Yaman (Q s 7 : 65) Nabi Shaleh untuk kaum Tsamud (Q s 7 : 73) di Hijr (antara Hijr 



KANDUNGAN AL QUR’AN 


84 


dan Syam); Nabi Syuaib untuk kaum Madyan (selatan Palestina); 

Nabi Muhammad ».a.w. a dak diutus kepada umat tertentu, tetapi diutus kc- 
pada semua umat 

Ayat 28 sural (34) Saba' mcncgaskan yang artinya: "Dan Kami lidak 

mengurus hi mu, melainkan kepada seluruh umat manusia seluruhnya sebagai pern- 
bawa berita gemhira dan sebagai pemberi peringatan. tetapi kehanyakan rmnuua 
tidak mengetahui". 

Sedang ayat 158 surat (7) Al A’taaf menerangkan: Katakanlah, "Hai manu- 
sia, sesungguhnya aku adalah utumn Allah kepadamu semua. yaitu Allah yang 
mempunyai kerajaan langit dan bumi, lidak ada Tuhan selain dan Dia, yang 
menghidupkan dan yang mematikan. Karena itu benmanlah kepada Allah dan 
Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat- 
kalimat-.\ya ( kitab-kitab-Nya ) dan ikurilah dia supaya kamu menJapat pe- 
tun/uk ” 

Al Qur'an scndiri string discbut sebagai pcmbcri peringatan pada semua 
umat manusia. Ayat 1 surat (25) Al hurqaan menyatakan, yang artinya: Maha 
Suci (Allah) yang telah menurunkan Al Furqaan kepada hamha-hamha-Nya, 
agar ia menjadt pemberi peringatan pada seluruh alam ", 

Dari ayat-ayat tersebut di atas nyata bahwa Nabi Muhammad $ a.w. diutus 
untuk seluruh umat manusia. bahkan schagai rahmat bagi semesta alam. Sete- 
lah kepada umat-umat, masing-masing diutus seorang nabi, tibalah waktunya un- 
tuk mengutus seorang rasul bagi seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad 
s.a.w,, sebagatmana tersebut pada ayat 107 surat (21) Al Anbiyaa’: 




Artinya ’Dan tidakUh Kami mengutus kamu. melainkan untuk menjadi rahmat bap aemeata 
alam." 

Rahmat yang ditsmbulkan oleh pengutusan Nabi Muhammad s.a.w. itu tidak saja 
meliputi alam semesta, tetapi mcliputi pula jin dan malaikat. 

Alam semesta itu tidak hanya terbatas pada bumi ini saja, tetapi juga me- 
liputi planit-planit yang lain Bahwa di planit-planit yang lain ada makhluk pula 
dapat dibaca dalam ayat 29 surat (42) Asy Syuraa: 






Artinya: “Dan di antan ayat-ayat (tan da- tan di kckuataan)Nyi itlah menciptakan langit dan 

bumi dan makhluk me lata yang ditebarkan-Nya pada keduanya dan Dia Maha Kuaaa 
mengumpulkan semuanya apabila dikchendakiNya." 








Artinya: "Dan kepada Allah ajalah bersujud wgala »pa yang ada di langit dan segala makh- 
luk melata yang ada di bumi. dan jup pan malaikat sedang mereka (malaikat) 
tidak menyombongkan dirt." 


Kata-kata "daabbah” dalam kedua ayat ini diterjemahkan dengan "Makhluk 
melata". Menurut Al Muhith "daabbah" adalah hewan (sesuatu yang hidup) yang 
melata dan biasanya dipergunakan untuk hewan yang dapat ditungggngj. "Daab- 
bah” itu mempunyai badan dan memerlukan tempat berpijak. Karena tempatnya 
ada di langit tentunya "daabbah" itu terdapat di planit yang ada di langit itu. Ber- 
lainan dengan malaikat atau makhluk-makhluk halus yang lain, yang tidak me 
merlukan tempat berpijak. 

Manusia dengan alat teknologi maju dan alat perhubungan yang ia miliki dewasa 
ini telah mcnemukan planit-planit yang lain. Dengan demikian maka terbukti ke- 
benaran dari ayat-ayat Al Qur'an tersebut di atas. 

Oleh karena pengutusan Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah meliputi seluruh 
alam. maka andaikata pada planit-planit itu ada makhluk yang berakal. perutus- 
an Muhammad s.a.w. telah meliputinya; tidak pcrlu lap diutus rasul lain vang akan 
menyampaikan risalah kepada mereka, Diantara para Rasul terdapat Li ul Azmi 


85 


KANDUNCAN AL QUR’AN 


sepcrti yang discbutkan dalam Al-Qur'an suiat Al-Ahqaaf (46) ayat 36 yaitu Nabi-nabi; 
Nuh a s., Ibrahim a.s., Musa a s., Isa a.s.. dan Muhammad s.a.w Ulul A/mi adalah 
karcna keieguhan hati mercka yang luar biasa. 

6. Beriman kepada qadar, 

Beriman kepada qadar atau takdu berarti percaya bahwa segala scsuatu itu 
ditentukan oleh Allah s.w.t dengan tidak menghilangkan kcwajiban bcrikhtiar se- 
kuat tenaga. Orang diwajibkan berikhtiai sekuat tcnaga, tetapi menycrahkan ha- 
sil uuhanya kepada takdir Ilahi. 

Demikianlah sekedar keterangan ten tang mkun I man. 

Rukun [man ini hams diamalkan, karena apabila tidak diamalkan, raaka akan 
merupakan iman yang kosong belaka. Untuk mengpmalkan mkun Iman ini ditetap- 
kan kcwajiban-kcwajiban yang drsebut rukun Islam yaitu- 

7. Rukun Islam. 

1) Mengucapkan dua Kalimah Syahadat- 

2) Mendirikan Shalat. 

3) Mengeluarkan Zakat. 

4) Puasa dalam bulan Ramadhan. 

5) Haji bagi mcieka yang mampu. 

1 Mengucapkan dua Kalimah Syahadat. H3l ini berarti mengakui bahwa ti- 
dak ada Tuhan mclainkan Allah dan Nabi Muhammad s.a.w. adalah Rasul-Nya. 


Ayat 158 suiat (7) A1 A’taaf menyatakan 



Artinya. "KatakanUh Hai manuua. sesungguhnya sku »<Ul*h utuun Allah kepadamu «- 
mui. yaitu Allah yang mempunyai kenjaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan if lain 
dart Dia, Yang menghidu pkan dan Yang mcmatikan. ...” 

I) Mengucapkan dua Kalimah Syahadat harus disertai dengan melaksanakan 
perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang diwahyukan kepada Nabi 
Muhammad s.a.w. 

Tindakan yang wajib adalah perbuatan yang diharuskan. yang apabila ditinggal- 
kan mendapat siksaan, sedang apabila dilaksanakan mendapat pahala. 

Ada dua macam fatdhu. fardhu ain dan fardhu kifayah. Fardhu 'aw adalah 
wajib bag] nap-tiap Muslim, sedang fardhu kifayah adalah apabila tclah dilaku- 
kan oleh seseorang, anggauia-anggauta masyarakat Mam lainnya bebas dan kc- 
w-ajiban itu. 

Antara wajib dan latangan (haraml ada tiga macam perbuatan yaitu: 

a. perbuatan yang termasuk sunnah (diutamakan), mustahab (diharapkan) atau 

mandub (dianjurkan). Perbuatan yang termasuk golongan ini, apabila di- 
laksanakan, mendapat pahala. sedang apabila tulak dilaksanakan tidak men- 
dapat siksaan. 

b. perbuatan yang termasuk mubah atau ja-iz, perbuatan yang diperkenankan, 

yang apabila dilaksanakan tidak mendapat pahala inaupun siksaan. 

c. peibuatan yang termasuk makruh, yang apabila tidak dilakukan mendapat 

pahala. sedang apabila dilakukan tidak mendapat siksaan maupun pahala. 

Tindakan yang haram ialah tindakan yang dilarang yang apabila ditinggal- 

kan mendapat pahala. sedang apabila dilaksanakan mendapat siksaan. 


2) Shalat 

Shalat menurut A1 Qur’an adalah alat yang sesungguhnya untuk mensuci- 
kan hati manusia agar dapat berhubungan dengan Allah s.w.t. 

Ayat 45 suiat (29) A1 ’Ankabuut 





KANDUNGAN AL QUR’AN 


86 


Artinya: ”B*cak*nlah apt yang telah diwahyukan kepadamu dan A1 Kiub dan duikuilah 
thalat, sciunggu hnys ihalat itu mencegah manuiia dan perbuatan yang kcji dan mun- 
kar dan lungguh ing»( pada AUah adalah lebih bear (manfaatnya). dan Allah mange- 
tahui apt yang kamu kojakan.” 

Shalat adalah perbuatan rohaniyah dan juga jasmaniyah manusia, scbagaimana ba- 
dan manusia mcmcrlukan makanan, maka jiwa manusia memerlukan makanan pula. 
Lima kali dalam sehari semalam seorang Muslim wajib mengcrjakan shalat. 
Islamlah yang pertama-tama menginiegrasikan shalat dengan kehidupan sehari- 
hari. Islam tidak mengcnal "sabbat" scbagai yang dikenal oleh agama-agama 
yang lain, yaitu sehari dalam scminggu khusus diadakan peiibadatan dengan ti- 
dak mengerjakan peketjaan lain, Islam sebaliknya menghendaki, bagaimanapun 
sibuknya manusia den^n urusan duniawinya, ia harus rngat kepada Tuhannya. 
Han Jum’at tidak khusus untuk beribadah, setelah mengcrjakan shalat Jum'at. 
orang bebas mengcrjakan uiusannya masing-masing. 

Adapun shalat yang wajib adalah: 

1. Shalat Subuh yang dilakukan setelah hari merekah, sebelum matahari terbit. 

2. Shalot Zhuhur, dilakukan setelah matahari mulai turun sampai matahari da- 
lam pertengahan jalan dalam menurunnya. 

3. Shalat 'Ashar, dilakukan pada waktu matahari telah sampai di pertengahan 
jalan dalam menurunnya hingga terbenam. 

4. Shalat Magnb. dilakukan segera setelah matahari terbenam. 

5. Shalat ' hya . dilakukan setelah warns merah di langit hilang. 

Kecuali shalat wajib tersebut di atas. ada pula shalat sunnat. Yang sangat di 
anjurkan oleh At Qur’an adalah shalat Tahajjud yang dilakukan pada tengah 
malani sampai fajar. Kemudian shalat Dhuhaa yang dilakukan pada waktu ± 
jam 7 pagi sampai waktu akan masuk Zhuhur, 

Shalat Jum'at dilakukan berama-sama pada hari Jum'at sebagai pengganti 
shalat Zhuhur. 

Selain shalat-shalat yang wajib dilakukan juga shalat sunnat rawatib, yai- 
tu dua raka'at sebelum shalat Zhuhur dan dua raka’at sesudahnya. dua ra- 
ka'at sesudah shalat Magrib. dua raka'at sesudah shalat 'Isya. (kemudian shalat witr di mana 
ianya sunnat muakkadah) kemudian dua raka'at sebelum shalat Subuh. 

Sebelum melakukan sembahyang orang harus mengerjakan wudhu’ lebih du- 
lu yaitu mensudkan dengan air bagianbagian yang tertentu dari badan atau apa- 
bila air tidak terdapat. dilakukan tayammum. 

Aturan-aturan bagaimana melakukan shalat, wudlu*, tayammum dan sebagainya, 
kiranya tidak perlu diterangkan di sini. 

3). Shaum atau Puasa. 


Puasa diwajibkan oleh AUah s.w.t. A1 Qur'an ayat 183 surat (2) A1 Baqa- 


rah: 




Artinya 




"Hai orangonng yang berunan, diwajibkan atas kamu bexpuasa scbagaimana di 
wajibkan alas anngorang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." 

Puasa adalah alat untuk mensueikan jiwa manusia, agar dapat mengtundarkaa din 
dari perbuatan jahat. Puasa tidak hanya menjauhkan dtri dari makanan dan mi- 
numan, tetapi juga menjauhkan diii dari segala macam perbuatan yang tidak baik. 

Selanjutnya puasa selain untuk mclatih dirt menghadapi lapar dan dahaga. 
mengekang hawa nafsu, juga untuk dapat mcrasakan bagaimana penderitaan orang yang 
miskin yang merasakan lapar dan dahaga, hingga dapat mcnimbulkan rasa betas kasrhan 
pada si miskin, dan dengan mudah melakukan kcwajiban yang lain seperti memberikan 
zakat dan zakat-fithrah pada yang miskin. 

Selain itu puasa baik pula bagi kesehatan manusia. Puasa dilakukan dalam bu- 
lan Kamadhan, yang lamanya 30 hari atau 29 hari. 

Orang-oiang yang merasa hcrat melakukan puasa. seperti orang-orang yang 
sudah lanjut usianya dapat dibebaskan dan kewajiban itu dengan membayar ftd- 
yah pada fakir miskin. 


87 


KANDUNGAN AL QUR'AN 


4). Zakot. 

Kasih sayang pada sesama manusia, dianjuikan pula oleh agama-ugama 
yang lain, tctapi Islam mewajibkan pada penganut-penganutnya untuk memberi- 
kan zakat pada golongan-golongan tertcntu. Ayat 60 sural (9) At Taubah (A1 
Baraaah) - 





Artinya 

"Serungguhnya zakat- zakat itu, hanyalah untuk orang-nrang fakir, orang- orang mis- 
kin, pengurur-pengurui zakat, para mualiaf yang dibujuk hatinya, untuk (me- 
merdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang 
yang aedang dalam perjalanan tebagai auatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan 
Allah Maha Mengetahul lag! Maha Bijakiana.” 

Orang kaya tidak dapat menjadi muslim yang sungguh-sungguh, kecuali apa- 
bila la bersedia mengorbankan sebagian kekayaannya untuk dibagikan 
kepada 8 golongan terscbut di atas, yakni: 

1. Fakir. 

2. Miskin. 

3. Pengurus zakat 

4. Mualiaf. 

5. Memerdekakan budak. 

6. Orang yang berhutang untuk kepcrluan agama. 

7. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat, yang mcmerlukan per- 
tolongan. 

8. Fii sabilillah yaitu untuk kepcrluan keagamaan dan kepentingan umat Islam 
seperti membangun gedung pendidikan, rumah sakit dan Iain-lain. 

Dengan jalan demikian, maka antara yang kaya dan yang miskin tidak ada kcccnt- 
buruan sosial dan menciptakan hubungan kasih sayang, yang dapat menghilangkan 
rasa benci-membcnci di antara si-kaya dan si-miskin. Dari tiap-tiap kekayaan yang 
tertimbun selarna satu tahun wajib dikeluarkan 2V4% (dua setengah persen ) sebagai 
zakat. Dalam hal kekayaan berupa barang-barang yang tidak bergerak, kewajiban 
zakat diambilkan dari sewa atau penghasilan lain yang diperoleh dan barang tak ber- 
gerak itu. Masih ada aturan-aturan lagi mengenai zakat ternak, tanam-tanaman dan 
sebagainya. Dunia kapitalisme mcnimbulkan pada satu fihak imperialisme (penin- 
dasan bangsa-bangsa), pada lain pihak mengakibatkan lahirnya komunisme dan 
akhimya dmbullah ketegangan yang hebat di dunia ini. Salah satu jalan untuk 
menghilangkan ketegangan itu adalah pemungutan zakat secara konsekwen di- 
bayar oleh yang wajib berzakat sccara tulus dan tkhlas serta dibagikan kepada yang 
berhak. 


5) Haji 

Haji diwajibkan kepada yang mampu berdasarkan Al Qur’an ayat 97 surat (3) 
Ali Imran : 

^ 

Artinya: ” mengeijakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 

orang yang langgup mengadakan perjalanan kepadanya. ...." 


Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap muslim berkewajiban 
melakukan ibadah haji sekurang-kurangnya satu kali selarna hidupnya dengan 
syarat: 

1 . Dia dalam keadaan sehat 

2. Perjalanannya aman. 

3. Ada kesanggupan untuk membiayai perjalanan dan memberi nafkah selarna kc- 
pergiannya kepada keluarga yang ditinggalkan yang menjadi tanggungannya. 

Ibadah haji dilakukan dalam bulan Dzulhipah. 

Adapun rukun Haji adalah sebagai berikut: 
a. mat benhram melakukan haji 


KANDUNGAN AL QUR’AN 


88 


b. berada di Aiafah. 

c. melakukan thawaf tujuh kali sekitar Ka'bah 

d. melakukan sa-’i tujuh kali antara Shafaa dan Marwah 

e. mencukur habis auu mcmendekkan rambut dan mencukur habis adalah lebih afdhal. 

Ketika wukuf di Padang Aiafah dimana beikumpul jutaan umat Islam da] am 
keadaan yang sama, tak ada perbedaan kutit, tak ada pcrbcdaan maitabat, tak ada 
raja, tak ada kepala ncgara, semua dalam keadaan yang sama, merupakan pandangan 
yang mengharukan Sungguh ibadah haji mcrupakan suatu latihan untuk meyakinkan 
bahwa manusia di hadapan Allah pada hakekatnya adalah sama dalam derajat dan 
martabatnya kccuali karcna taqwanya 

Di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas Al Qur'an mengandung pula 
pokok-pokok maul ah tentang manusia, masyarakat, sosial, ekonomi, politik, se 
jarah, hukum-hukum perkawinan. hukum wans, hukum peqanjian, hukum pidana, 
prinsip disiplin dan prinsip musyawarah, hukum pcrang, hukum antar bangsa-bangsa 
dan sebagainya 

Disebutkan di sini bcberapa ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum ter- 
sebut: 

HUKUM PERKA WINAN. 

Surat (2) AJ Baqanh ayat 221. 

Surat (5) Al Maaidah ayat 5. 

Sunt (4) An Nisaa ayat 22, 23, 24. 

Surat (24) An Nur ayat 32. 

Surat (60) Al Mumtahinah ayat 10, 11. 

HUKUM WaRJS. 

Sunt (4) An Nisaa’ ayat 7, 8. 9, 10, 11, 12, 176 
Surat (2) Al Baqanh ayat 180. 

Surat (5) Al Maa-idah ayat 106. 

HUKUM PER JA Nil AN. 

Sunt (2) Al Baqanh ayat 279, 280, 282. 

Sunt (8) Al Anfaal ayat 56, S8. 

Surat (9) At Taubah ayat 4, 

HUKUM PI DAS A. 

Sunt (2) Al Baqarah ayat 178. 

Surat (4) An Nisaa’ ayat 92. 93. 

Sunt (5) Al Maa-idah ayat 38. 

Surat (10) Yunus ayat 27. 

Surat (17) Al lsraa’ ayat 33 
Sunt (42) Asy Syuuna ayat 40. 

PRINSIP DISIPLIN. 

Sunt (4) An Nisaa’ ayat 59. 

PRINSIP MUSYA WA RA H. 

Sunt (3) Ah Imran ayat 159 
Sunt (42) Asy Syuuna ayat 38 
HUKUM PERANG. 

Sunt (2) Al Baqanh ayat 190, 191, 192, 193 
Surat (8) Al Anfaal ayat 39, 4 1 . 

Surat (9) At Taubah ayat 5, 29, 123. 

Sunt (22) Al Hajj ayat 39, 40. 

HUKUM ANTAR BANGSA BANGSA. 

Surat (49) Al Hujutat ayat 13. 

Hukum Islam laaun pula dibagp menjadi empat bagian yaitu: Ihadat, Munakahat 
(Nikah. Talak, Ruju’), Mu a mala t (jual beb, gadai, perjanjian), Uqubah (pidana, 
pengadilan). 


89 


AL QUR’AN SEBAGAI MU’JIZAT 


BAB EMPAT 

A L QUR’AN SEBA GA I MU'JIZA T 


Mu'jizat artinya sesuatu yang luat biasa yang tiada kuasa manusia mem- 
buatnya karena hal itu adalah di luar kesanggupannya. 

Mu'jizat ini hanya diberikan kepada nabi nabi untuk mcnguatkan kenabian 
dan kcrasulannya, dan bahwa ajama yang dibawanya bukanlah bikinannya sen- 
diri tetapi benar-benar dari Allah s.w.t. Kepada nabi-nabi sebelum Nabi Mu- 
hammad s.a.w. telah dibcnkan mu’jizat yang bermacam-macam, scperti tongkat 
yang diberikan kepada Nabi Musa a.s. yang dapat mcnelan semua ulai yang di- 
datangkan tukang-tukang sihu Fir’aun dan dapat membelah laut, sehingga Nabi Musa 
as. dan kaumnya dapat menyelamatkan diri dan kejaran tentaia Fir'aun de- 
ngan menyeberangi laut yang telah terbclah dua dan akhimya Fir aun bersama 
tentaranya karam di iautan, sebagai tersebut dalam surat (26) Asy Syu’araa ayat 
45 dan ayat 63, 64, 65 dan 66: 







i 


Artinya: "Ktmudian Musa manjatuhkan longkatnya, maka tibanba ia men elan benda-benda 

pilau yang mertka ada-adakan itu.” 

LaluKami wahyukan kepada Musa ’Tukuhah laut dengan tonjjcatmu," maka terbo- 
kahlah iautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperb gununt yang bear. Dan di una- 
tih Kami dakatkan golongan yang lain. Dan Kami selamatkan Mua be sou urang- 
orang yang bersama dengan du semuanya. Kemudian Kami tenggelamkan golong- 
an-golongan yang lain itu.” 

Mu’jizat yang dapat menghidupkan orang mati dan sebagainya yang diberikan 
kepada Nabi ’Isa a.s. sebagai tersebut dalam surat (3) Ali Imran ayat 49 ; 


4 ■ 


: jj 

o s* ^S' 


Artinya: 

Dan (sebagai) rasul kepada Bani lsrail (yang berkata kepada meieka): "Sesungguh- 
nya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mu'jizat) dari 
Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah sebagai bentuk burung, kemu- 
dian aku meniupnya, maka ia menjadi veekor burung dengan seizin Allah; dan aku 
menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit so- 
pak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan apa 
yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada 
yang dentikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu 
sungguh-sungguh beriman”. 

Demikian pula kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w. telah diberikan be- 
berapa mu'jizat di antaranya Israa' dan Mi'raj dalam waktu satu malam sebagai 
tersebut dalam surat (17) A) Israa' ayat 1 dan keluamya air dari ujung jarinya 


AL QUR’AN SEBAGAI ML'MIZAT 


90 


ketika kctiadaan an. Mu)izat yang tcrbesar yang diberikan kepada Nabi Mu- 
hammad s.a.w. adalah A1 Qur’an, suatu mu’jizat yang dapat disaksikan oleh 
seluruh umat manusia sepanjang masa karena mcmang beliau diutus oleh Allah 
untuk keselamatan manusia di mana dan di masa apapun mercka bcrada. Oleh 
sebab itu Allah menjamin keselamatan Al Qur'an sepanjang masa. 

Artinva: "Saungguhny. Kami Iclah menunjnkan Al Qur'an Jan «aun**uhnya Kami letup 

nwmeUhannya." (Sural (1J) Al Hlji »yat (9). 

Di dalam mcmberikan definisi kepada Al Qur'an sengaja dicantumkan kata 
"yang mempunyai mu’jizat” karena inilah segi keutamaan Al Qur'an dan bedanya 
dari kitab-kitab lain yang diturunkan kepada nabi-nabi. Mu'jizatnya itu terletak 
pada tashahah dan balaghahnya, keindahan susunan dan gaya bahasanya serta isi- 
nya tidak ada tara bandingannya. Mustahil manusia dapat membuat susunan yang se- 
rupa dengan Al Qur'an yang dapat menandinginya. Di dalam Al Qur'an sendui 
tcrdapai ayat-ayat yang menantang setiap orang dan mengatakan kendatipun ber- 
kumpul jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al Qur'an, mereka 
tidak akan dapat membuatnya, seperti fuman Allah: 







•1^— .Vi 


Artinya: 'Xatakanlah: Seiunjjuhnyu jika manual dan jkn berkumpul untuk mengatakan 

ying serupu Al Qur'an inj, oucayu tulak mereka akan dapat membuatnya. boarpun 
tebigiin mereka mem bin tu lebagUn (yang lain).'' (Sunt (17) Alltraa'ayai gg). 

Bagi yang tidak mengerti bahasa Arab, amal sulit untuk menemukan di 
mana letak i'jaznya Al Qur’an, karena mengetahui ketinggian mutu sesuatu susunan 
kata-kata tidak akan dapat dipahami, kalau kita tidak dapat merasakan keindahan 
bahasa itu sendiri. Oleh sebab itu cukuplah kalau diketahui bagaimana pengaruh 
Al Qur'an terhadap sasterawan-sasteriwan penantang Islam dan reaksi mereka ter- 
hadap tantangan-tantangan Al Qur’an sendiri. karena pengakuan musuh-musuh 
Islam adalah bukti yang nyata atas kebenaran i'jaznya kitab suci ini. 

Contohnya; 

1. Beberapa pemimptn Quraisy telah berkumpul untuk merundingkan cara-cara 
menundukkan Rasulullah. Akhtmya mercka sepakat untuk mengutus Abul 
Walid. seorang sasterawan Arab yang jarang ada bandingannya, agar ia 
mengajukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. supaya meninggalkan da’wah- 
nya dengan janji bahwa beliau akan diberi pangkat, harta dan sebagainya. 
Setelah R at u lull all mendengar ucapan-ucapan Abul Walid, beliau membawa- 
kan kepadanya suiat (41) Fushshilat dari awal sampai akhir. Abul Walid 
amat tertarik dan terpesona mendengarkan ayat itu sehingga ia termenung- 
menung memikirkan keindahan gaya bahasanya. kemudian langsung kem- 
bali kepada kaumnya tanpa mengucapkan sepatah katapun kepada 
Rasulullah. 

Kaumnya yang telah lama menunggunya dengan gelisah dan tiada sabar lap 
melihat perubahan pada mukanya scgeia bertanya: ”Apa basil yang 
kamu bawa dan mengapa engkau bermuram durja?” Abul Walid men- 
jawab: ”Aku belum pernah mendengarkan kata-kata yang seindah itu. Itu 
bukanlah syair, bukan sihir dan bukan pula kata-kata ahli tenung. Se- 
sungguhnya Al Qur'an itu ibarat pohon yang daunnya rindang, akamya ter- 
hunjam ke dalam tanah. Susunan kata-katanya manis dan cnak didengar. Itu 
bukanlah kata-kata manusia. ia adalah tinggi dan tak ada yang dapat meng- 
atasinya ” Mendengar jawaban mi mereka menuduh Abul Walid telah ber- 
khianat terhadap agama nenek moyangnya, cenderung kepada agama Islam. 


91 


AL QUR AN SEBAGAI MU'JIZAT 


2. Mengenai reaksi ahli syair dan sastera terhadap tantangan A1 Qur’an, mere- 
ka hungkam scribu bahasa, tak ada yang bcrani tampil ke muka, karena 
memang tidak sanggup dan takut akan mendapat ccmooh dan hinaan. 
Memang banyak di antara permm pin-pemimpin dan ahli sastera Arab yang 
mencoba dan meniru A1 Qur'an, bahkan kadang-kadang ada yang mcn- 
da'wakan dirinya jadi nabi seperti Musailimah a! Kazzab, Thulaihah, Haba- 
lah bin Ka'ab dan latn-lain. Tetapi mereka itu semuanya menemui kegagalan, 
bahkan mendapat ccmooh dan hinaan dan masyarakat. Sebagai contoh di bawah ini 
kata-kata Musailimah al Kazzab yang dianggapnya dapat menandingi sebagian ayat-ayat 
A1 Qur'an 

Artinya: Hai katafc (kodok) anak dari dua katak, bcrkuaklah sesukamu, 

bahagian atas engkau di air dan bahagian bawah engkau di tanah. 

Seorang sasterawan Arab yang termasyhur, yaitu Al Jahiz telah memberikan 
pcnilaiannya atas gubahan Musailimah ini dalam bukunya yang bemama Al 
Hayawan sebagai berikut: "Sava tidak mengerti apakah gcrangan yang meng- 
gerakkan jiwa Musailimah menyebut katak (kodok) dan scbagainya itu. Alang- 
kah kotomya gubahan yang dikatakannya sebagai ayat Al Qur'an itu yang turun 
kepadanya sebagai wahyu.” 

Syckh Muhammad • Abduh dalam kitabnya Rasaalatut Tauhid mencrang- 
kan bagaimana ketrnggpan dan kemajuan bahasa di masa turunnya Al Qur’an : 
”A1 Qur’an diturunkan pada suatu masa yang telah sepakat ahli-ahli riwayat 
mengatakan, bahwa masa itu adalah masa yang amat gemilang ditinjau dari segi 
kemajuan bahasa dan pada masa itu banyak sekali terdapat ahli-ahli sastera dan 
ahli-ahli pidato.” Kemudian ia berkata mengenai tantangan Al Qur’an terhadap 
ahli-ahb sastera itu "Benarlah. bahwa Al Qur'an itu suatu inu'jizat 'Iclah ber- 
lalu masa yang panjang, telah silih berganti datangnya angkatan demi angkatan, 
tantangan Al Qur'an tetap bcrlaku, tetapi tak seorangpun yang dapat mcn- 
jawabnya, semua kembah dengan tangan hampa karena lemah dan tiada 
berdaya." "Bukankah lahimya kitab Al Qur’an ini. dibawa oleh seorang yang 
buta huruf, suatu mu'jizat yang terbesar yang membuktikan bahwa ia bukanlah 
buatan nunusia. Memang ia adalah suatu mu'jizat yang membuktikan kebenar- 
an Nabi Muhammad s.a.w., dan suatu Nur yang terpancar dan ilmu llahi.” 

Di samping Al Qur'an ditinjau dari segj bahasanya adalah suatu mu'jizat yang 
besar, maka ditinjau dari segi isinyapun ia mengandung mu’jizat pula. 

Bcbcrapa contoh. antara lain : 

1. Di dalam Al Qur'an terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa 
yang akan datang. Kejadian-kejadian yang akan tetjadi di masa depan ada- 
lah di luar kckuasaan manusia untuk mengetahuinya. Memang ada ramalan- 
ramalan tukang tenung mengenai masa depan, tetapi itu hanya ramalan yang 
tiada dapat dijamin kebenarannya, tetapi semua beiita-berita dan janji-janji 
yang tersebui dalam Al Qur’an adalah benar dan telah menjadi kenyataan 
seperti: kerapkalt bum Musyrikin Mekah scbelum hijrah menamang kaum 
muslimin dan mengatakan: "Bangsa Rum yang mempunyai kitab Injil telah 
dikalahkan oleh orang Persia (waktu itu menganut agama Maiusi)." Maka 
kami pash akan ntengalahkan kamu, karena kamu adalah ahli kitab pula. 
Kemudian turunlah surat (30) Ax Rum ayat 2 - 3: 



Artinya: ”Tehh dikalahlun kerajaan Rum di negeri yang teidekat dan mereka retudah kalah 

itu akan menang lags dalam beberapa tahun," 


Memang kerajaan Rum di waktu turunnya ayat ini dalam keadaan sangat lemah 
dan tidak rnungkin akan bangun lagi. Tetapi apa yang diberitakan Al Qur'an tc- 
lah menjadi kenyataan dalam bcbcrapa tahun kemudian. 


AL QUR'AN SEBAGAI MU'JIZAT 


92 


2. Di dalam A1 Qur'an terdapat pula fakta-fakta ilmiah yang tidak mungkin 
diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu, tctapi fakta-fakta tersebut 
dijelaskan dcngan tepat dan sekarang diakui kebenaiannya, seperti: Pada ma- 
sa turunnya A1 Qur'an tlmu kedokteran di tanah Arab boleh dikatakan tidak 
ada, yang ada hanya ilmu pcngobatan secara primidf dan takhyul. Namun 
dcmikian A1 Qur’an menerangkan dalam surat (23) Almu'minuun ayat 12, 13 
dan 14: 


"Dan sesungguhnya Kami telah menciptak&n manusia dari suatu saripati (berasal) 
dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang diampan) dalam tern- 
pat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpa) darah, lalu 
(segumpal) darah itu Kami jadikan segumpa) daging dan segumpa) daging itu Kami 
jadikan tulang bclulang. Kemudian tulang-tulang itu Kami bungkus dengan daging. 
Scsudah itu Kami jadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah 
Allah Pencipta Yang Paling Bade." 

Pada mulanya ahli-ahli ilmu falak mcnetapkan bahwa matahari tetap, tidak bet- 
jalan (beredar) dan hanya bumilah yang beredar di sekeliling matahari, tetapi Al 
Qur’an mcnegaskan bahwa matahari juga bcijalan. Dalam surat (36) Yasin ayat 


Artinya: "Dan rrutahan itu baedai ditempat peredirannyi Demikianlah keletipan dari Yang 


Demikianlah dengan ringkas dapat disimpulkan bahwa Al Qur'an itu adalah 
suatu mu'jizat dipandang dart segi bahasanya dan menpindung mu'jizat pula di- 
tiniau dari segi isinya dan mu’jizat ini akan kekal sepanjang masa karena ia telah 
dijamin tcrpeliharanya oleh Allah Subhanahu Wata'ala. 

Allah swt akan metnperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya di seluruh pen- 
juru dunia dan pada diri manusia sendiri schingga terbukti kebenaiannya bahwa 
Al Qur’an adalah benar dan merupakan Mu'jizat Nabi Muhammad. 

hungsi diturunkannya adalah untuk memberikan jawaban kepada berbagai per- 
soalan umat manusia dan memberi jalan keluar dalam mcnyclcsaikan persoalan- 
persoalan dan perselisihan yang dihadapi masvarakat. 




Artinya: 


38: 



Maha Perkin lag) Maha Mengetahui." 


93 


AL QUR’AN DAN 1LMU PENGETAHUAN 


BAB LIMA 


AL QUR AN DAN ILMU PENGETAHUAN 


Al Qur’anul Karim sebagai suatu mujtzat yang tcrbesar bagi Nabi Mu- 
hammad si*,, amat dicintai oleh kaum Muslimin, katena fashahah serta bala- 
ghahnya dan sebagai sumber petunjuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal 
ini tcrbukti dcngan perhatian yang amat besar terhadap pcmeliharaannya semcnjak 
turunnya di masa Rasulullah sampai kepada tersusunnya sebagai suatu mushhaf 
di masa Utsman bin ’Affan. Kemudian sesudah Utsman, mcreka mcmpcrbaiki 
tulisannya dan menambah harakat dan titik pada huruf-hurufnya, agar supaya 
mudah dibaca oleh umat Islam yang bclum mengerti bahasa Arab. 

Karena kecintaannya kepada Al Qur'an , dan untuk membuktikan kebenaran- 
nya, mcreka mengarang dan menterjemahkan bermacam-macam buku ilmu 
pengetahuan, baik yang mengenai bahasa Arab, syari’at, filsatat dan akhlak. 
maupun yang mengenai kesenian dan ckonomi, sehingga penuhlah dengan buku- 
buku ilmiyah perpustakaan-perpustakaan Islam di kota-kota yang besar seperti 
Cairo, Cardova dan Iain-lain. Hal ini sesuai dengan anjuran Al Qur’an sendiri. Ayat 
yang mula-mula turun ialah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yaitu : 


0 Jl 


oissii & 0 


Artinya: "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Yang menciptakan. Dia telah mencip- 

takan manuua dan scgumpsl darnh Bacalah! dan Tuhaiunu-tah yang Msha Pc- 
murah. Yang telah mengajar (manusu) dengan perantaraan kaiam Dia telah me- 
ngajarkan kepada manutia a pa yang Qdak diketahuinya." 

(Surat (96) Al ‘Alaq ayat 1 sampai dengan 3) 


Demikian pula ayat-ayat yang lain seperti tersebut dalam surat (39) A/.- 
Zumar ayat 9 : 


J V' ' si • . 


Artinya: Katakanlah "Adakah sama LVang-orang yang mengetahui dengan arang- 

orang yang a dak mengetahui? Seaungguhnya ornng yang berakatlah yang dapat 
menerima pelajatan." 


Dan surat (58) Al Mujaadalah ayat 11 : 

c 





Aronya: •• Allah memnggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang 

yang (tltirn itmu pengetahuan, beherapa derayal — ” 


Umu-ilmu pada masa kectnasan Islam dapat digolongkan menjadi empat, 
yaitu: 

1. Ilmu Bahasa Arab 

2. Ilmu Syari’at. 

3. Sejarah, 

4. Al Iliktnah dan FiLsafah (ilmu-ilmu selain bahasa dan agama). 

1. ILMU BAHASA ARAB. 

Ilmu Bahasa ini terdiri dan beberapa ilmu, di antaranya ilmu Nahwu, ilmu 
Sharaf, Balaghah, Ilmu Bahasa dan Ilmu ’Arudh. 


AL QUR’AN DAN ILMU PENGF.T AHUAN 


94 


a. Ilmu Nahwu dan Sharaf. 

Pada mulanya bahasa Arab dapat bertahan dengan kuat terhadap kemundur- 
an yang mulai tcrasa pada akhir-akhir masa Bani Umaiyah, karena (ampuk 
pemerintahan, seperti jabatan panglima-panglima. gubernur-gubcmur dan ke- 
dudukan-kedudukan penting lainnya masih dipegang oleh orang Arab, yang 
bahasanya tetap bahasa (tasih) murni lebih lagi mercka amat fanatik terhadap bangsa 
dan bahasanya. 

Di masa itu scseorang pemimpin yang mcnyimpang dari tata bahasa yang fa- 
sih, walaupun sedikit saja sudah dianggap rendah dan terccla. Tiap-tiap pemimpin, 
baik ia pemimpin politik maupun pemimpin pcrang atau pemimpin sosial, se- 
menjak dari khalifah sampai kepada kepala dacrah, adalah orang-orang yang ahli 
dalam bahasa, cakap berpidato dan dapat mengeritik kasidah-kasidah yang di- 
ucapkan di hadapannya. Kefasihan dan kctinggian mutu bahasa ini bukan saja di- 
miliki oleh para pemimpin, tetapi juga dimiliki oleh umumnya bangsa Arab, kare- 
na perasaan bangga terhadap kcturunan dan nasab serta perasaan bahwa mere- 
ka adalah golonjpn yang tertinggi dan teristimcwa, sangat mendalam dalam jiwa 
mereka (meskipun sifat ini bertentangan dcngan prinsip agama Islam) sehingga 
mereka enggan bergaul dengan orang yang bukan bangsa Arab dan merasa ren- 
dah bila ikut bekerja bersama-sama orang 'ajam (bukan bangsa Arab). 

Di antara orang-orang Arab itu jarang sekali yang mau bertani, bertukang, 
beternak dan sebagainya. Dengan demikian bahasa Arab dapat terpelihara ke- 
mumiannya, karena pcrcakapan-percakapan di antara orang-orang Arab tidak 
dapat dipengaruhi oleh kelemahan dan kekurangan mutu bahasa yang dipakai se- 
hari hari oleh orang asing (ajam) itu. Tetapi karena berdirinya kerajaan Bani Abbas 
bolch dikatakan atas bantuan dan dukungan orang-orang Persia, (crutama atas ban- 
tuan Abu Muslim Al Khurasan), maka sebagai balas java, diserahkanlah kepada 
mereka be be ra pa jabatan yang penting dalam negara. Dan dengan berangsur- 
angsur bertambah banyaklah di antara mereka yang menduduld posisi-posisi yang 
tinggi seperti menjadi gubernur, panglima dan men ter i. 

Makin lama bertambah naik nama dan kedudukan mereka, dan dengan sen- 
dirinya mengurangi kedudukan orang Arab. Akhirnya tidak sampai satu abad 
semenjak berdirinya kerajaan Bani Abbas, semua kedudukan yang penting, 
kecuali pangkat khalifah, telah dipegang oleh orang Persia. Oleh karena yang me- 
megang kckuasaan bukan orang Arab lagi, maka hiianglah perasaan bangga ter- 
hadap nasab dan kcturunan, atau perasaan bahwa mereka adalah golongan yang 
tinggi dan mulia. Kalau dahulu mereka enggan bekerja sebai^i petani, petemak 
dan tukang, sekarang mereka telah mcmasuki semua lapangan. bahkan banyak di 
antara wanita-wanita Arab yang kawin dengan peranakan Arab-Pcrsia, bahkan 
ada yang kawin dengan orang-orang Persia sendiri. 

Dengan beTasimilasinya orang-orang Arab ke dalam masyarakat Persia, 
mulailah bahasa Arab mengalami kemunduran. Apalagi pemimpin-pemimpin 
yang berkuasa bukan orang Arab, sehingga timbullah vatu bahasa pasai yang 
tidak dapat dianggap sebagai bahasa Arab yang mumi seperti yang terjadi di 
Mesir dan Damaskus. 

Hal ini menimbulkan kesadaran para ulama dan ahli bahasa Arab, sehingga 
mcrcka bangun serentak untuk mempertahankan bahasa Arab dari keruntuhan- 
nya. Dengan rusaknya bahasa Arab tentu tidak akan ada lagi yang dapat me- 
mahami Al Qur’anul Karim, sedangkan Al Qur’an itu adalah Kitab Suci yang 
harus selalu dipelihara dan dipcrdalam isi dan maknanya Karena itu mercka me- 
rasa, bahwa di atas pundak merekalah terletak kewajiban untuk memelihara Al 
Qur’an dengan jalan mempertahankan kemumian bahasa Arab. 

Untuk itu mereka telah mengarang Ilmu Nahwu (Gramatika bahasa Arab) 
agar bahasa Arab itu dapat dipelajari dengan baik oleh umat yang tidak ber- 
bahasa Arab, sehingga mereka terhindar dan kcsalahan-kesalahan pengucapan dan 
dapat membaca dengan fasih. 

Ilmu ini telah dirintis penyusunannya, mula-mula oleh Abul Aswad Ad Duali, 
atas nasehat Ali bin Abi Thalib. Kemudian ilmu ini berkembang di Bashrah.dan 
menjadi luas pembahasannya, sehingga banyak ulama -ulama atau ahli-ahli baha- 
sa yang mengarang kitab-kitab Nahwu. Di antara pengarang-pengarang kitab 


95 


AL QUR’AN DAN ILMU PENGETAHUAN 


Nahwu, adalah Abu Ishaq Al Hadhrami yang wafat tahun 117 H., Isa bin 
Umai yang wafat tahun 149 H. pengarang kitab Al Jaami dan Al-Ikmal: Al 
Khalil bin Ahmad, Sibawaihi, Abu Amir bin Al-’Ala’ yang wafat tahun 154 H, 
dan Al-Ahfasy, murid Sibawaihi. Ilmu Nahwu ini bcrkembang pula di Kufah 
yang dipclopori oleh Mu'adz Al-Hana’. Abu Ja’far Ar Ruasi dan kedua murid- 
muridnya Al-Kisai dan Al-barra', sehingga tetjadilah dua aliran dalam ilmu Nah- 
wu ini, yaitu aliran Bashrah dan aliran Kufah. Akhirnya kedua aliran ini bertemu 
di Baghdad, pusat pcmerintahan Abbasiyah - masing-masing dibahas oleh Ibnu 
Qutaibah dan Hanifah Al-Dinauri. 
b Balaghah. 

Mereka menyusun pula Ilmu Balaghah yang mcncakup Ilmu Bayan, Ma'ani 
dan Badi’ untuk menjelaskan keistimewaan dan kcindahan susunan bahasa dan 
segi-scgi 1'jaz Al Qur'an Ilmu tni disusun sctclah sclcsai dikarang Nahwu dan 
Sharaf. 

Kitab yang mula-mula dikarang dalam ilmu Bayan ialah Kitab Majazul Qur an oleh 
'Ubaidah, murid Al Khalil. Kemudian disusul oleh beberapa ulama. Dalam ilmu Ma'ani. 
kitab Ijaazul Qur'an yang dikarang oleh Al-Jahizh, dan dalam Ilmu Badi’ kitab yang 
dikarang oleh Ibnu al-Mu’taz dan Qudamah bin Ja'far. 

Kemudian berturut-turut ulama mengarang bcrmacam-macam kitab dalam ilmu 
Balaghah sampai muncullah seorang ahlt Balaghah yang termasyhur, yaitu Abdul Qaahir 
Al-Jurjam yang mengarang kitab Dalailul Ijaz dalam ilmu Ma'ani dan kitab Asrarul 
Balaghah dalam ilmu Bayan, dan As-Sakaki yang mengarang kitab Miftahul Ulum yang 
mcncakup segala masalah dalam ilmu Balaghah. 
c. Ilmu Bahasa. 

L'ntuk mcmelihara pengertian kata-kata dalam Al Qur’an mereka menga- 
rang kamus bahasa Arab. Pada mulanya kamus-kamus ini hanya merupakan 
kitab-kitab kecil yang mengupas bermacam-macam kata, seperti kata-kata yang 
berhubungan dengan manusia. binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda. 
Kemudian muncullah Al-Khalil yang mengumpulkan kata-kata bahasa Arab 
dalam suatu Kitab dan menyusunnya berdasorkan huruf-huruf yang dimulainya 
dengan huruf £ , .karena itu kitab tni dinamakan " Kttabul ’Ain ", Kemudian di- 
susun sebuah kamus yang tersu$un menurut huruf hija-iyah oleh Abu Bakar bin 
Duraid yang dinamakan "AlJamharah". Lalu timbullah bermacam-macam kamus 
yang dikarang oleh ahliahli bahasa, di antaranya: Ash-Shihah yang dikarang oleh 
Al-Jauhari, Al-Muhkam yang dikarang oleh Ibnu Snyyidih.AI-Muhtth yang dikarang oleh 
Ash-Shahib bin 'Ibad, An-Nihayah oleh Ibnu al-Atsir, Lisanul Arab oleh Ibnu Muqarran 
dan lain-lain sebagamya. 

2. ILMU SYARl’AT. 

Ilmu Syari’at terdiri dari beberapa cabang ilmu pengetahuan di antaranya 
Tafsir. Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Ilmu Kalam dan lain-lain. 


a. Tafsir. 

Di dalam Al Qur'anul Karim ada ayat-ayat yang muhkamaai (terang dan je- 
las arbnya) dan avat-ayat yang mutasyaahihaal, (kurang terang dan kurang )e- 
las artinya atau dapat ditafsirkan). Para sahabat dalam memahami ayat ayat Al 
Qur'an itu mempunyai pendapat yang herlain-lainan, karena perbedaan cara mema- 
haminya, seperti perbedaan ^ f ^ dalam surat Al Baqarah ayat 238 : 

Scbagian mcncrangkan bahwa yang dimaksud dengan ash Shalat al Wustha ialah 

shalat 'Ashar, sedang yang lain menerangkan bahwa yang dimaksudkan itu ada- 
lah shalat Shubuh.. _ , _ 

Demikian pub Mufahid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata 
dalam ayat 63 Al-Baqarah : 

e'yCS' w' ... \ t>. j \j 


AL QUR’AN DAN ILMU PENGETAHUAN 


96 


ialah "bukit" pada umumnya, sedang Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang di- 
maksudkan itu ialah bukit "Tursina", Dan yang lain berpendapat, bahwa yang di- 
maksudkan itu ialah bukit yang bertumbuh-tumbuhan. 

Karena adanya perbedaan ini. maka ahli-ahli tafsii dalam menafsirkan ayat- 
ayat mutasyabihat. lalu beipcgang kepada tafsiian Rasulullah dan hadits. Apabila 
mereka tidak mendapatkan hadits-hadits, maka lalu berijtihad sendiri dengan ber- 
pcduman kepada ayat-ayat yang lain dan hadits-hadits yang ada. Kadang-kadang 
mereka juga her pe do man kepada sejaiah, terutama yang bcrhubungan dengan 
ayat-ayat yang mengenai kisah-kisah otang dahulu. 

Pada mulanya tafsir-tafsii itu hanya mengenai bcbeiapa surat atau kumpul- 
an tafsiran bebeiapa ayat saja. Barulah pada masa pemerintahan Abbasiyah ada 
tafsii yang lengkap meliputi seluruh A1 Qur’an 

Di antaia ahli tafsii pada pchode peitama ialah Sofyan bin TJyainah (wafat 
lahun 198 H), Waki' bin Janah (wafat tahun 198 H), Ishaq bin Rahawaih (wafat 
tahun 238 H), Muqatil bin Sulaiman Al-Balhi dan Al-Farra’. Ahli-ahli tafsii terse- 
but mcndasaikan tafsii mcieka kepada tafsii Ibnu Abbas. Tokoh-tokoh yang ter- 
masyhur pada pcnodc kcdua ialah Muhammad bin Jarir Ath-Thaban. Tafsimya di- 
anggap sebagai tafsir yang besar yang berdasaikan madzhah salaf. Kemudian di- 
ikuti oleh Ats-T'sa'labi dan AbWahidi. Sesudah itu barulah muncul beberapa ahli 
tafsii yang memasukkan ke dalam tafsirnya perubahan-perubahan mengenai berma- 
cam-macam ilmu, sepeiti: Nahwu, Fiqh, Ushul Fiqh, llmu Kalam, Balaghah dan 
Kisah-kisah. 

b. Hadits dan Mushthalah Hadits. 

Hadits mempunyai nilai yang tinggi sesudah A1 Qui'anul Karim, karena ba- 
nyak ayat-ayat Al Qur’an yang dikemukakan secara umum dan memcilukan pe- 
rincian. Maka ayat-ayat itu tidak dapat difahami maksudnya dengan jelas dan 
terperinci kalau tidak berpedoman kepada hadits-hadits.. Oleh kaiena itu maka 
limbullah keinginan para ulama untuk membukukan hadits-hadils Rasulullah. 
Apalagi setelah ternyata bahwa banyak sekali hadits-hadits yang lemah dan hadits 
yang palsu. 

Pada mulanya hadits itu tidak dikumpulkan seperti Al Qur'an ul Karim, ka 
rena banyak ucapan-ucapan Rasulullah yang maksudnya melarang membuku- 
kan hadits. Larangan itu antaia lain teisebut dalam hadits yang diiiwayatkan oleh 
Imam Muslim dan Abu Said Al-Khudri, yang berkata; "Bcnabda Rasulullah 
s.a.w.: Janganlah kamu tuliskan ucapan-ucapanku' Siapa yang menuliskan 

ucapanku sclain Al Qur'an, hcndaklah dihapuskan, dan kamu bolch meriwayat- 
kan perkataan-perkataan ini. Siapa yang dengan sengaja berdusta terhadapku, 
maka tempatnya adalah neraka.” 

Baru pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz <7 17 -720 M) hadits-hadils ini 
dibukukan. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja*far Al-Mansur dan putcra- 
puteranya, para ulama mengumpulkan hadits-hadits atas anjuran Khalifah-kha- 
lifah tersebut. Di antaia tokoh-tokoh yang termasyhur dalam membukukan 
hadits-hadits ialah: Imam Malik bin Anas (713 789 M) yang menyusun Al Muwaihtha '. 
Imam Bukhari dan Imam Muslim yang membukukan Hadits-hadits yang shahih saja. 
Imam Ibnu Hanbal (780 8SS M), At Turmudzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan An Nasai. 
karangan-kaiangsn mereka ini dianggap sebagai induk kitab-kitab hadits yang disusun 
kemudian. 

Tatkala ternyata ada hadits-hadits palsu yang diiiwayatkan oleh orang-orang 
Yahudi dan Zmdiq, maka untuk menyaring mana hadits yang shahih dan 
mana yang palsu, para Ulama hadits membuat pedoman-pedoman yang dapat 
menetapkan bahwa sesuatu hadits shahih atau lemah atau palsu, urnpamanya de- 
ngan memeriksa pribadi-pribadi yang mula-mula meriwayatkan hadits tersebut 
sampai kepada perawi yang terakhir. Pedoman-pedoman ini disusun menjadi 
suaui ilmu yang dinamakan Ilmu Mushthalah Hadits. 

c. Fiqh dan Ushulul Hqh, 

Al Qur'anul Karim dan hadits-hadits menguraikan masalah pokok secara garis 
besar dan tidak mencakup semua masalah yang limbul kemudian, karena 
masalah-masalah itu tidak akan habis-habisnya sesuai dengan kemajuan dalam segala 


97 


AL QUR’AN DAN ILMU PENGETAHUAN 


lapangan kehidupan. Tcntu saja ada rnasalah yang baru yang bclum pcinah tcrjadt 
di masa Rasulullah s.a.w. Untuk menctapkan sesuatu hukum dalam rnasalah yang 
baru itu, para ulama berijtihad dcngan mendasarkan ijtihad mereka itu kepada AI Qur’an. 
Sunnah dan Ijma'. 

Dalam berijtihad ini ulama-ulama Hijaz mengutamakan hadits sebagai dasar 
hukum dan pclopor mcrcka talah Imam Malik bin Anas (713 789 M). sedang ulama Irak 
mengutamakan pcdoman mereka kepada qiyas dan pclopor mereka ialah Abu 
Hanifah (699-767 M). Sebabnyamak a mereka lebih mengutamakan qiyas sebagai pcdo- 
man mereka, karena hadits-hadits banyak yang lemah dan palsu. Kemudian setelah 
ulama-ulama bertemu dan berkumpu! dcngan ulama-ulama Irak serta dapat dike- 
tahui man a hadits yang shahih dan mana hadits yang lemah dan palsu. para ula- 
ma tersebut sama-sama mendasarkan ijtihad mereka kepada hadits dan apabila 
tidak terdapat hadits, barulah mereka mendasarkan ijtihad itu kepada qiyas. 
Akhirnya timbullah behcrapa madzhab, yang tcrmasyhur di antaranya ialah 
madzhab empat yaitu llanafi, Maliki, Syafii dan Hambali. Bagi masing-masing 
madzhab ini ada ulama-ulamanya yang terkenai. 

Dalam berijtihad untuk menctapkan sesuatu hukum, haruslah mengetahui 
cara-cara mengistimbatkan untuk mengambil kesimpulan mengenai hukum itu 
dari ayat-ayat Al Qur’an dan hadits-hadits. Cara-cara ini mula-mula disusun oleh 
bnam Syafi’i (757-820 Ml dalam kitabnya yang bcmama/lr Risolah. llmu tnikemu- 
dian terkenai dengan llmu Ushutul Fiqh Lalu muncullah beberapa ulama yang me- 
lengkapi dan menyentpumakan llmu ini dengan cara yang lebih baik. 
d. llmu Kalam. 

Pcrsoalan aqidah (keyakinan) di masa sahabat dan tabi’in adalah soal 
yang sudah tetap dan jclas berdasarkan kepada Al Qur'an dan Sunnah. Antara 
mereka tidak ada perselisihan pendapat dalam persoalan ini. Meskipun 
di dalam Al Qur'an terdapat beberapa ayat yang mutasyaabih. mcrc- 
ka tidak mempcrsoalkannya, karena khawatir bila ayat-ayat itu dita’wilkan menu- 
rut pendapat mereka masing-masing, akan membawa kepada persclisihan dan 
mungkin menimbulkan peipecahan antara mereka sendiri. Yetapi setelah agama 
Islam dianut oleh umat-umat yang dahulunya menganut bermacam-macam aga- 
ma dan madzhab mereka tak mau menerima sesuatu aqidah, kecuali setelah diper- 
debatkan dan diperbandingkan dengan aqidah mereka yang lama. Maka terpaksalah 
ulama Islam melayani mereka dcngan dalil-dalil dan hujjah-hujjah sesuai dengan cara- 
cara mereka berfikir. Hal ini mendapat sokongan dan bantuan dari Khalifah-khalifah, 
di antaranya Khalifah Al-Mahdi yang mendorong ulama menulis dan menyusun llmu 
Kalam. 

Akhirnya dalam llmu Kalam ini timbullah dua golongan yang terbesar. 
Golongan pertama ialah golongan At Jama 'ah dan golongan kedua ialah golong- 
an Mu 'tazilah, yang berbeda pendapat dengan golongan yang pertama dalam beberapa 
rnasalah. Golongan yang kedua ini dipelopori oleh Washil bin 'Atha*. Madzhab ini 
disokong dan dianut oleh pemimpin-pemimpin pemerintahan Abbasiyah. 

Kemudian muncullah Abul Hasan Al Asy'ari lahir di Basrah (837 M), wafat di 
Bagdad (935 M) yang berusaha mengkompromikan madzhab Al-Jama’ah dcngan 
madzhab Mu’tazilah dan dia dapat mengemukakan suatu madzhab baru, yang kemu- 
dian dinamai madzhab Al-Asy’ariah*). Selain dari itu ada lagi madzhab yang lain, seperti 
madzhab Syi'ah, Khawarij, Ibadhiyah dan lain-lain. 

3. SEJARAH. 

Sebabnya maka ulama-ulama Islam banyak menulis sejarah, karena di da- 
lam Al Qur'an banyak terdapat kisah-kisah orang-orang Yahudi, Nasrani, Sha- 
bun dan Majusi. Di samping itu ada pula terdapat hal-hal mengenai kejadian 
kejadian yang penting dalam Islam, seperti: peperangan Badar, Uhud. Per- 
damaian Hudaibiyah dan lain-lain. Kisah-kisah mengenai kejadian-kejadian ter- 
sebut terdapat pula dalam hadits-hadits Nabi. Tetapi yang mula-mula dipenting- 
kan oleh pembahas-pembahas dan pcnyelidik-penyelidik ialah yang mengenai 


★), Ini adalah tahap kedua dalam sejarah ketudupan Abul Hasan Al Asy'an di mana dalam tahap 
ketiga hidupnya, beliau berpegang dengan aqidah As-Salaf (Para sahabal Nabi s.a.w. dan 
Imam-imam rnazhab empat) sampai beliau meningg&l dunia. 


alqur-an dan ilmu pengetahuan 


98 


sejarah Nabi Muhammad s.a.w. sendiri. 

Adapun di antara ahli-ahll sejarah Nabi yang termasyhur pada periode per- 
tama ialah 'Urwah bin Zubair (wafat tahun 92 H), Aban bin Utsman bin Affan 
(wafat tahun 105 H), Wahab bin Munabbih (wafat tahun 110 H). dan Syarahbil 
bin Sa’ad (wafat tahun 123 H). 

Pada periode kcdua yang termasyhur ialah Ibnu Syihab Az-Zuhri (wafat ta- 
hun 124 H), 'Ashim bin ’Ami bln Qatadah (wafat tahun 130 H) dan Abdullah 
bin Abuhakar (wafat tahun 135 H). 

Sedangkan pada periode ketiga yang termasyhur ialah Musa bin 'Aqabah 
(wafat tahun 141 H). Mu'ammar bin Rasyid (wafat tahun 150 H), Muhammad 
bin Ishaq (wafat tahun 152 H), Al-Waqidi (wafat tahun 207 H) Kemudian baru- 
lah muncul lbnu Hisyam (wafat tahun 218 H). 

Kejadian-kcjadian penting dalam Islam amat dipentingkan pula oleh ahli-ahli 
sejarah Islam, karena dalam kejadian-kejadian itu banyak bahan-bahan yang da- 
pat dijadikan dasar hukum bagi hubungan antara umat Islam dengan umat lain- 
nya. Kejadian itu misainya peperangan-peperangan yang terjadi antara kaum 
Muslimin sendiri, seperti perang Jamal dan Shiffin dan peperangan-peperangan 
yang terjadi antara kaum Muslimin dengan bangsa-bangsa lain, seperti dengan 
bangsa Persia, Romawi, Afrika Utara, Spanyol dan lain-lain. Umpamanya: 
tindakan-tindakan yang diambil oleh Umar bin Khaththab di negeri-negcri yang 
dikalahkan, mengenai hubungan dengan ahli dzimmah (orang-orang yang bukan 
Islam yang di bawah kekuasaan kaum Muslimin), peraturan pajak, peraturan gaji 
tentara, yang kesemuanya itu ada dasamya dalam A1 Qur'an dan Hadits, 

Apalagi perselisihan antara sesama kaum Muslimin itu telah mengakibatkan 
timbulnya persoalan-persoalan baru seperti soal Khilafah, yaitu siapakah yang 
berhak menjadi Khalifah? Apakah yang berhak itu hanya orang Quraisy, atau 
hanya keturunan ’Ali, ataukah tiap-tiap Muslim mempunyai hak untuk menjadi 
Khalifah? Karena itu timbullah madzhab Syi'ah dan Khawarij yang masing- 
masing menguatkan pendiriannya dengan kejadian-kejadian sejarah sampai di da- 
lam kitab Hadits sendiri dapat dijumpai beberapa fasal yang mengenai soal-soal 
sejarah, di antaranya fasal-fasal mengenai khilafah, syarat-syarat orang yang 
patut dijadikan imam yang ditaati. pembantu-pembantu imam dan keutamaan-ke- 
u tama an para sahabaL 

Di antara penulis-penulis sejarah yang termasyhur dalam hal ini ialah: Abu 
Mikhnaf bin Yahya, Saif bin Umar Al-Kufi, Ali bin Muhammad Al Madani dan 
Zubair bin Bakkar. 

Kemudian barulah timbul penulisan mengenai sejarah bangsa-bangsa yang 
lain, seperti Persia, Romawi, Yunani, India, Afrika, Spanyol dan sebagainya, se- 
hingga banyak sekali ahli-ahli sejarah Islam bukan saja dari orang-orang Arab 
bahkan banyak pula dari bangsa-bangsa lain yang telah memeluk a^ma Islam. 
Yang termasyhur di antara mereka itu ialah Muhammad bin Jarir Ath Thabari 
pengarang kitab "Akhharur Ruxut wal Muluk" Abu Hasan Ah Al-Mas'uudi pengarang 
kitab Muruj udz-Dzahub dan Ma adinul Jauhar , Ibnu Maskawaih pengarang kitab Tujari - 
bul Vmam; Ishaq bin yazid; Ibnu Khillikan; 'Izzuddin Ibnul Atsir, Ibnu Khaldun yang 
terkenal dengan Muqaddimahnya. 


4. A L HI KM A H DA.\ FILS A FA T 

Al -Hikmah dan Filsafat pada pokoknya mengandung empat macam ilmu,, 
yaitu: Ilmu Manthiq, Ilmu Atom, Ilmu Fasti dan Ilmu Ke-Tuhanan. Tcrmasuk 
Ilmu Alam itu, ialah Ilmu Kimia, Ilmu Kedokteran, Pharmasi, Ilmu Hewan dan 
Ilmu Fertaman. Yang termasuk Ilmu Pasti ialah Berhitung. Aljabar,, Ilmu Ukur, 
Ilmu Mekanika, Ilmu Falak, dan Geografi. Termasuk Ilmu ke-Tuhanan ialah 
Meta/isika yaitu pembahasan mengenai Pcneipta, jiwa. jin, Malaikat dan sebagainya. 


Mereka mempelajari ilmu-ilmu tersebut, karena dorongan Al Qur'an yang 
menganjurkan supaya mereka menuntut ilmu, dan karena di dalamnya terdapat 
ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu-ilmu tersebut. 

Yang mengenai Ilmu Falak di antaranya seperti tersebut dalam surat (10) 
Yunus ayat 5; 


T . *U V *T" 



99 


AL QUR’AN DAN ILMU PENGETAHL'AN 








Artinya: "DiaLah yang menjadikan matahari bersinar dan bubn bercahaya dan ditetapkan- 

Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi peijalanannya, jupaya kamu 
mengetahui bilingar. tahun dan perhitungan Allah Qdak mendptakan yang demikian 
itu mebinkan denjstn hak Dia menjelatkan tan da tarda (kebeaaran-Nya) kepada 
nrang-arang yang mengetahui." 


Dalam sunt (36) Yaiin ayat 38 40: 






Altinya: "Dan matihiri itu betjalan di tempat percdarannyi. Itulah ketentuan dan Yang Maha 

Pcrkasa dan Maha Mengetahui Dan tdah Kami letapkan bagi bn Ian mannlnh (tem- 
pat) pcijalanan, tehtngga (tetelah dia aatnpai ke manzilah yang tttakhir) kembalUah 
la aebagai bentuk tan dan yang tua Tidaklah mungkin bagi matahazi mcndapatkan 
bulan dan malampun odak da pat mendahului riang. Dan mating- mating bcredat 
pada garit edamya.” 

Yang mengenai Ilmu He wan seperti tcisebut dalam surat (16) An-Nahl ayat 66: 






^ * 

Artinya: "Dan icsungguhnya pada binatang temak itu teidapat pebjann bagtmu. Kami 
memberimu minum dart pada a pa yang benda dalam perutnya (berupa) turn yang 
bertih in tan tahj dan datah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang hendak me- 
minumnya." 


Yang mengenai Ilmu Tumbuh-tumbuhan seperti tersebut dalam surat (13) Ai- 
Ra’d ayat 4: 


t"r f >1'".' 'A » ' s' n\'~ • - 

iii’i ' 4 3 jUJ ^-4 




Artinya: "Dan di bumi ini tcrdapat hagun-hagian yang berdamptogan dan kebun-kcbun 

anggur, tanam-tanaman dan pohan karma yang bercabang dan yang udak ber- 
cabang. di tua itu dengan air yang lama, Kami mekbihkan tebahagian tanam-tanam- 
an itu itai tebahagian yang lain, tenting rata (dan bentuknyak Seaungguhnyalah pada 
yang demikian itu teidapat tanda-tanda (kekuataan Allah) bagi kaum yang berliklf. 


Yang mengenai Ilnm Bumi dan Ilmu A lam seperti tersebut dalam surat (SO) Qaaf 
ayat 7-8: 



tr^ 


Artinya "Dan Kami ham park an bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang 
kokoh dan Kami tumouhkan padanya segala macam tanaman yang indah di- 
pan dang nuta. Untuk menjadi penjpjaran dan penngatan bagi tiap-nap hamba yang 
kembali (mengingat) Allah.” 


AL QUR’AN DAN ILMU PENGETAHUAN 


100 


Dalam surat (34) Saba* ayat 18: 



Artinya: "Din Kami jadiktn mtara mereka dan antari negen-regen yang Kami limpahkan 

berkat kepadmya, be be rape negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara 
negennegen itu (Jank-jarak) perjalanan. BerjalanUh kamu di negen-negeri i(u pada 
malam dan liang ban dengan aman " 

Yang mengenai roh seperti tersebut dalam surat ( I 7) A1 Isra’ ayat 85 . 



Artinya: "Dm mereka berunya kepadamu tentang rdh Katakanlah: "Roh itu termasuk 
uruam Tuhan-ku." dm bdaklah kamu diberi pengetahuan. melainkan sedikit saja." 

Yang mengenai jiwa seperti teisebut dalam surat (91) Asy-Syams ayat 7-10. 





Aitinya: "Din jiwa aerta penyempumaan (eiptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada 
Jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhny* betuntunglah orang yang 
mcniudkm jiwa itu. Dm aesungguhnya merugilah orang-otang ymg mengotonnya." 


Yang mengenai qadha dan qadar tersebut dalam surat (35) Faathir ayat 11: 







A A n - f'.'v: 


) < > vV -z'i 1 T 


Artinya: "Dm Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dan an mam. kemudun Dia 
menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang 
petempum yang mengmdung dm Odak (pula) melahirkan melainkan dengan le- 
pengetahuan-Nya. Dm tidak dipanjangkan umur seseorang yang bcrumui panjang 
dm bdak pula dikuranfl umumya. melainkan (sudah di tetapkan) dalam Kitab 
(Lauh Mahfuzh) Seeungguhnya yang dcmikiaii itu bagi Allah adalah mudah " 

Karena Umu-flmu yang dimiliki oleh kaum Mushmtn tentang hal-hal tersebut 
di atas belum lengkap, maka mereka memulai usahanya dengan cara menter- 
jemahkan buku-buku dari bahasa asing. Adapun usaha penterjemahan ini telah 
dtmulai sejak masa Bani Umayah (661 750 M.) dan digiatkan di masa pemenntahan 
Abbasiyalt (749-1258 M.) yang didorong pula oleh Khalifah-khalil'ab. Abu Ja’fat 
A1 Mansur (754-775 M.) telah nicrulatanykan ahli-ahli terjemahyang menterjemahkan 
kitab-kitab Kedukteran, llmu falak dan llmu Pemenntahan dari bahasa-bahasa 
Yunani, Persia dan India, 

Di masa Khalifah Ma'mun (813-817 M.) aktivitas ini bertambah maju dan bcliau 
mengirim suatu rombongan ahli terjemah ke Roma seperti Al-Bathriq, Salm, pc- 


101 


AL QUR AN DAN 1LMU PENGETAHUAN 


mimpin Baitul Hikmah. Al-Hajjaj bin Mathar dan Hunain bin Ishaq. Di sana 
mereka memilih buku-buku ilmu pengetahuan yang behim dipunyai oleh umat 
Islam dan membawanya ke Baghdad untuk diterjcmahkan, diteliti dan dibahas se- 
dalam-dalamnya. 

Behim nmpai satu abad berdirinya pcmerintahan Abbasiyah, ulama-ulama 
Islam telah memiliki ilmu teisebut dan lahirlah di antara mereka ahli-ahli al hikmah 
dan falsafah yang tidak kurang mlainya daii ahli-ahli filsafat Yunani. Di antaranya 
Abu Yusuf YaTtub bin Ishaq bin As-Shabagh al-Kindi, Ahmad bin Thayyib As- 
Sarakha, Muhammad bin Musa, Ahmad bin Musa, Al-Hasan bin Musa yang ter- 
masyhur dalam Ilmu Pasti dan Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi penemu ilmu 
Aljabar. 

Sesudah gerakan terjcmah dan penelitian ini barulah datang masa penyem- 
pumaan, penyusunan dan penemuan sendiri. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam 
hal ini ialah Abu Nashr Muhammad bin Tharkhan Al Farabi atau Atphanabius (wafat 
tahun 961 M) pencipta alat musik yang dmamaj Al Qanun yang kemudian ditiru oleh 
orang Barat dengan nama piano, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razy 
(wafat tahun 311 H), ahli Ilmu Kedokteran dan Kimia, Syekh Abu Ali Al Husein 
bin Sina atau Aviciena (980 1037 M.), dan Abur Raihan Ahmad bin Muhammad At 
Rairuni (wafat tahun 430 H). ahli Ilmu Falak dan Ilmu Bumi Alam. 

Di antara tokoh-tokoh yang termasyhur di kerajaan Fathimiyah di Mesir 
ialah Ibnu Yunus dalam Ilmu Falak dan Ilmu Alam dan Ibnu Kidhwan dalam 
Ilmu Kedokteran. Dan di antara tokoh-tokoh yang termasyhur di Spanyol ialah 
Abul Walid Al Qadhi Ahmad Ibn Rusyd alau Averroes (1126-1198 M.) dan Abul 
Qasim Al-Zahrawi. 

Para ulama tcrsebut telah mengarang ratusan buku dalam bahasa Arab yang 
kemudian diterjemahkan oleh orang Barat ke dalam bahasa mereka. Orang Ba- 
rat, yang pada waktu itu masih terbelakang dalam lapangan ilmu pengetahuan, 
terpaksa mempelajari bahasa Arab supaya dapat menteqemahkan bermacam- 

macam buku yang dikarang oleh para ulama Islam. Mereka datang ke Spanyol 
dari Italia, Perancis, Jerman dan lnggeris scngaja untuk bclajar dan men- 

terjemah. 

Setelah mereka puas, barulah mereka kembali ke negermya masing-masing, 
lalu mereka mendirikan sekolah-sekolah untuk mengembangkan ilmu yang di- 
dapainya, maka berduyun-duyuniah orang mcmasuki sekolah-sekolah itu dan 
dengan dcmikian berkcmbanglah ilmu tcrsebut di kalangan mereka. Jasa 
ulama Islam ini memang diakui oleh orang Barat sendiri. Mereka mengatakan 
bahwa Islam itu adalah ibarat jembatan yang menghubungkan antara kemajuan 
Eropa di masa dahulu kala dengan kemajuan Eropa di masa sekarang, 

Dari uraian-uraian di itss nyatalah bahwa kegiatan-kegiatan para ulama 
Islam dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan baik agama maupun umum adalah 
karena: 

1. Al Qur'an sendiri menganjurkan supaya manusia memperdalam pengetahu- 

annya dalam pelbagai ilmu pengetahuan. 

2. Ayat-ayat Al Qur’an banyak menyinggung persoalan-persoalan ilmiah 
walaupun secara garis besamya saja. Karena itu para ulama ingin membukti- 
kan kcbenaran ayat-ayat itu dengan menyelidikinya secara mendalam. 

3. Rasa tanggung jawab para ulama terhadap pcmeliharaan, penyiaran Al 
Qur'an mendorong mereka untuk menciptakan dan menyusun ilmu bahasa 
Arab dan bermacam-macam ilmu yang berhubungan dengan itu. 


102 


BAB ENAM 

KEUTA MA A N ME MB A CA A L QUR’AN DAN 
CARA MEMBACANYA 


I , Membaca A l Qur 'an. 

A1 Qur'an adalah Kitab Suci yang merupakan sumber utarna dan pertama ajaran 
Islam menjadi petunjuk kehidupan uniat manusia diturunkan Allah kepada Nabi Mu- 
hammad s.a.w., sebagai salah $atu rahmat yang tak ada taranya bag) alam semesta. 
Di dalamnya terkumpul wahyu Haiti yang menjadi petunjuk, pedoman dan pc- 
lajaran bagi siapa yang mempercayai seita mengamalkannya. A1 Qur’an adalah Kitab 
Sue) yang terakhir diturunkan Allah, yang isinya mcncakup segala pokok-pokok 
syari'at yang terdapat dalam Kitab-kitab Suci yang diturunkan sebelumnya. Karena 
itu, setiap orang yang mempercayai A1 Qur’an, akan bertambah cinta kepadanya. 
cinta untuk mcmbacanya, untuk mempelajari dan mcmahaminya serta pula untuk 
mengamalkan dan mengajarkannya sampai merata rahmatnya dirasai dan dikecap 
oleh penghuni alam semesta. 

Setiap Mu’min yakin, bahwa mcrnbaca Al Qur’an saja, sudah termasuk amal 
yang sangat mulia dan akan mendapat pahala yang berlipat-ganda, sebab yang 
dibacanya itu adalah Kitab Suci. Al Qur'an adalah sebaik-baik bacaan bagi 
orang Mu’min, baik di kala senang maupun di kala susah, di kala gembira atau 
pun di kala sedih. Malahan membaca Al Qur'an itu bukan saja menjadi amal dan 
ibadah, tetapi juga menjadi obat dan penawar bag) orang yang gelisah jiwanya. 

Pada suatu ketika datanglah seseotang kepada sahabat Rasulullah yang ber- 
nama Ibnu Mas’ud r.a. mcminta naschat, katanya: "Wahai lbnu Mas’ud, berilah 
naschat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang gebsah. Dalam be- 
berapa hari ini aku merasa tidak tenteram, jiwaku gebsah dan fikiranku kusut; 
makan tak enak, tidurpun tak nyenyak." 

Maka Ibnu Mas’ud mcnasehatinya, katanya: "Kalau penyakit itu yang me- 
ntmpamu maka bawalah habmu mengunjungi tiga tempat, yaitu kc tempat orang 
membaca Al Qur’an , engkau baca Al Qur’an atau engkau dengar baik-baik 
orang yang membacanya; atau engkau pergi ke Majlis Pengajian yang meng- 
ingatkan hat) kepada Allah: atau engkau can waktu dan tempat yang sunyi, di 
sana engkau berkhalwat menyembah Allah, umpama di waktu tengah malam 
buta, di saat orang sedang tidm nyenyak, engkau bangun mengetjakan shalat ma- 
lam, mcminta dan memohon kepada Allah ketenangan jiwa, ketenteraman fikir- 
an dan kemumian hati. Seandainya jiwamu bclum juga terobat dengan cara ini, 
engkau minta kepada Allah, agar diberi-Nya hati yang lain, sebab had yang kamu 
pakai itu, bukan lagi hatimu.” 

Setclah orang itu kembali ke rumahnya, diamalkannyalah nasihat Ibnu 
Mas'ud r.a. itu. Dia pergi mengambil wudhu kemudian diambilnya Al Qur’an, te- 
rus dia baca dengan hati yang khusyu’. Selesai membaca Al Qur’an, berubahlah 
kembali jiwanya, menjadi jiwa yang tenang dan tenteram, fikirannya jernih, ke- 
gebsahannya hilang sama sekali. 

Tentang keutamaan dan kelebihan membaca Al Qur’an, Rasulullah me- 
nyatakan dalam sebuah h adits yang diriwgyatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang 
maksudnya demikian: "Ada dua golongan manusia yang sungguh-sungguh orang 
dengki kepadanya, yaitu orang yang diberi oleh Allah Kitab Suci Al Qur’an ini, 
dibacanya siang dan malam; dan orang yang dianugerahi Allah kekayaan harta, 
sung dan malam kekayaan itu digunakannya untuk segala sesuatu yang diridhai 
Allah.” 

Di dalam hadits yang lain, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pula, 
Rasulullah menyatakan tentang kelebihan martabat dan keutamaan orang mem- 
baca Al Qur'an, demikian maksudnya' "Perumpamaan orang Mu'min yang 
membaca Al Qur'an , adalah seperti bunga utrujjah, baunya ha rum dan rasanya 
lezat; orang Mu’min yang tak suka membaca Al Qur'an , adalah seperti buah 


103 


KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR'AN 


korma, baunya tidak begitu harum, tapi mams ra sanya; orang munafiq yang 
membaca A1 Qur'an ibarat sekuntum bunga, bcrbau harum, tetapi pahit rasa- 
nya; dan orang munafiq yang tidak membaca A1 Qur'an, tak ubahnya seperti buah 
hanzalah, tidak berbau dan ra sanya pahit sekali.” 

Dalam sebuah hadits, Rasululiah juga menetangkan bagaimana besamya 
rahmat Allah terhadap orang- orang yang membaca A1 Qur'an di rumah-rumah 
ibadah (mesjid, surau, mushalla dan lain-lain). Hal ini dikuatkan oleh se- 
buah hadits yang masyhur lagi shahih yang aitinya sebagai berikut: ’'Kepada 
kaum yang suka berjcmaah di rumah-rumah ibadat, membaca A1 Qur'an 
sccara bergiliran dan mengajarkannya terhadap sesamanya, akan turunlah 
kepadanya ketenangan dan ketcntcraman, akan terlimpah kcpadanya rahmat dan 
mereka akan dijaga oleh malaikat, juga Allah akan selalu mengingat mereka" (di- 
riwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah). 

Dengan hadits di atas nyatalah, bahwa membaca Al Qur’an, baik menge- 
tahui artinya ataupun tidak, adalah termasuk ibadah, amal shaleh dan memberi 
rahmat serta manfaat bagi yang melakukannya; memberi cahaya ke dalam hati 
yang membacanya sehingga terang benderang, juga memberi cahaya kepada ke- 
luarga rumah tangga tempat Al Qur’an itu dibaca. Di dalam sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Baihaqi dari Anas r.a., Rasululiah bcrsabda: "Hendaklah 
kamu bcri nur (cahaya) rumah tanggamu dengan shalat dan dengan mem- 
baca Al Qur’an!" 

Di dalam hadits yang lain lagi, Rasululiah menyatakan tentang memberi ca- 
haya rumah tangga dengan membaca Al Qur’an itu. Dalam hadits yang di- 
riwayatkan oleh Daru Quthni dari Anas r.a., Rasululiah memerintahkan: "Per- 
banyaklah membaca Al Qur'an di rumahmu, sesungguhnya di dalam rumah 
yang tak ada orang membaca Al Qur'an, akan sedikit sekali dijumpai kebaikan 
di rumah itu. dan akan banyak sekali kejahatan, serta penghuninya selalu me rasa 
sempit dan susah." 

Mengenai pahala membaca Al Qur’an , Ali bin Abi Thalib mengatakan 
bahwa. tiap-bap orang yang membaca Al Qur'an dalam sembahyang, akan men- 
dapat pahala lima puluh kebajikan untuk tiap-tiap huruf yang diucapkannya, 
membaca Al Qur'an di luar sembahyang dengan berwudhu', pahalanya dua- 
puluh lima kali kebajikan bag) tiap-tiap huruf yang diucapkannya dan membaca Al 
Qur'an di luar sembahyang dengan tidak berwudhu', pahalanya scpuluh ke- 
bajikan bagi tiap-tiap huruf yang diucapkannya. 


2. Mendennarkan bacaan At Qur 'an. 


Di dalam ajaran Islam, bukan membaca Al Qur'an saja yang menjadi iba- 
dah dan amal yang mendapat pahala dan rahmat, tetapi mendengarkan hacaan 
Al Qur’an-pun begitu pula. Sebahagian ulama mengatakan, bahwa mendengar- 
kan orang membaca Al Qur’an pahalanya sama dengan orang yang membaca- 
nya. 

Tentang pahala orang mendengarkan bacaan Al Qur’an dengan jelas dalam 
jurat (7) Al A’raaf ayat 204 disebut sebagai berikut: 






Aitinya. "Dan apabila dihacafcan Ai Qur'an, maka deogark&nlah (baik-baikj dan perhalikan- 
Uh dengan tenang, ipr kamu mendapat rahmat.*' 


Mendengarkan bacaan Al Qur'an dengan baik, dapat menghibur perasaan 
sedih, menenangkan jiwa yang gclisah dan melunakkan hati yang kcras, serta 
mendatangkan petunjuk. Itulah yang dimaksudkan dengan rahmat Allah, yang 
diberikan kepada orang yang mendengarkan bacaan Al Qur’an dengan baik. 
Demikian besar mu'jizat Al Qur'an sebagai wahyu llahi, yang tak bo&an-bosan 
orang membaca dan mendengatkannya. Malahan semakin sering orang mem- 
baca dan mendengarkannya, semakin terpikat hatinya kepada Al Qur’an; bila Al 
Qur'an dibaca dengan lidah yang fasih, dengan suara yang baik dan merdu akan lebih 
memberi pengaruh kepada jiwa orang yang mendengarkannya dan bertambah iman- 
nya. Bagaimana keadaan orang Mu'min tatkala mendengarkan bacaan Ai Qur'an 


KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR’AN 


104 


itu, digambarkan oleh firman Allah sebagai berikut: 


JU*V. 


Artinya: "Setunttguhnya onng-onng yang benman itu, hanyalah mereka yang apabila di- 

jebut (nama) Allah, gcmetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka 
ayat-ayat-Nya. hertanibahlah tman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka 
bertawakkal.” (Surat (8) A1 Anfaal ayat 2), 

Diriwayatkan bahwa pada suatu rnalam, Nabi Muhammad s.a.w. men- 
dengarkan Abu Musa A1 Asy’ari membaca A1 Qur'an sampai jauh rnalam Se- 
putang beliau di rumah, beliau ditanya oleh isteri beliau Aisyah r.a., apa sebab- 
nya pulang sampai jauh rnalam. Rasutullah mcnjawab, bahwa beliau tcrpikat oleh 
kcmerduan suaia Abu Musa Al Asy’ari membaca A1 Qur’an, seperti meidunya 
suara Nabi Daud a.s. 

Di dalam riwayat, banyak sekah diceriterakan, betapa pengaruh bacaan Al 
Qur’an pada masa Rasutullah teihadap hati orang-orang kafir yang setelah men- 
dengarkan bacaan Al Qur'an itu. Tidak scdikit hati yang pada mulanya kcras dan 
marah kepada Muhammad s.a.w. serta pengikut-pengikutnya, berbalik menjadi 
lunak dan mau mengikuti ajatan Islam. 

Rasulullah sendiri sangat gemar mcndengatkan bacaan Al Qur’an dari orang 
lain. Dalam scbuah hadits; yang diiiwayatkan oleh Bukhari disebutkan, bahwa 
Abdullah Ibnu Mas’ud menceritakan sebagai berikut: Rasulullah berkata ke 
padaku: "Hai Ibnu Mas’ud, bacakanlah Al Qur'an untukku!”. Lalu aku men- 
jawab: "Apakah aku pula yang membacakan Al Qur'an untukmu, ya Rasu- 
lullah, padahal Al Qur'an itu diturunkan Tuhan kepadamu?”. Rasulullah mcn- 
jawab: "Aku senang mendengarkan bacaan Al Qur'an itu dari orang lain.” 

Kemudian ibnu Mas'ud membacakan beberapa ayat dari surat An Nisaa’. 
Maka tatkala bacaan Ibnu Mas'ud itu sampai kepada ayat 41 yang berbunyi: 



Artinya: 

"Maka bagaimanakih ihalnya orang kafir nanti), apabila Kami mendt tangkan te 
orang akri (rasul dan nabi) dari tup-dap umat dan Kami menda tangkan kamu 
(Muhammad) rebagai ukri aUi meteka itu (umatmu)", 

sedang ayat itu sangat mengharukan hati Rasutullah, lalu beliau berkata: 
"Cukuplah sekian saja, ya Ibnu Mas'ud!”. Ibnu Mas’ud metthat Rasulullah me- 
neteskan air matanya serta menundukkan kepalanya. 

3. Membaca Al Qur'an sampai khaiam (tamat/. 

Bagi seorang Mu'min, membaca Al Qur’an telah menjadi kecintaannya. 
Pada waktu membaca Al Qur’an , ia sudah merasa seolah-olah jiwanya meng- 
hadap ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, menerima amanat dan hikmat suci, 
memohon limpah karunia serta nihmat dan pertolongan-Nya. Membaca Al 
Qur'an telah menjadi wiridnya yang tertentu, baik siang ataupun rnalam. Dibacanya 
halaman demi halaman, surat demi surat dan juz demi juz. akhimya sampai khatam 
(tamat). Tidak ada suatu kebahagiaan di dalam hati seseorang Mu'min mclamkan bila dia 
dapat membaca Al Qur'an sampai khatam. Bila sudah khatam, itulah puncak dan segala 
kebahagiaan hattnya. 

Di dalam kitab Ihya' Vlumuddin, Imam Al Ghazali mencatat bebetapa ha- 
dits dan riwayat mengenai pembacaan Al Qur’an sampai khatam. Digambar- 
kannya, bagaimana para sahabat, dengan keimanan dan keikhiasan hati, bci- 
lomba-lomba membaca Al Qur’an sampai khaiam, ada yang khatam dalam se- 
hari semalam saja, bahkan ada yang khatam dua kali dalam sehaii se rnalam dan 


105 


KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR’AN. 


seterusnya. Di dalam scbuah hadits yang shahih, Rasulullah mcnyuruh Abdullah 
bin 'Umar, supaya mengkhatamkan A1 Qur’an sekali dalam seminggu. Begitulah 
para sahabat sepcrti Utsman, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas’ud dan TJbaiyy bin 
Ka’ab, telah menjadi wiridnya untuk mengkhatamkan A1 Qur’an pada tiap-tiap 
hari Jum'at. 

Adapun mereka yang mengkhatam A1 Qur'an sckali dalam seminggu, A1 
Qur'an itu dibagt tujuh, menurut pcmbagian yang sudah mereka atur. Utsman 
bin 'Affan r.a. pada malatn Jum’at, memulai membacanya dari surat Al Baqarah 
sampai surat Al Maa-idah, malam Sabtu dari surat Al An'aam sampai surat Hud, 
malam Ahad dari surat Yusuf sampai surat Maryam, malam Senin dari surat 
Thaha sampai surat ~ L , malam Sclasa dari surat ’Ankabuut sampai surat 
Shaad, malam Rabu dari surat Tanzil sampai surat Al Rahmaan, dan meng- 
khatamkan pada malam Kemis. Tapi Ibnu Mas’ud lain Iagi membaginya, yaitu: 
hari yang pertama 3 surat, hari kedua 5 surat, hari ketiga 7 surat, hari keempat 9 
surat, hari kebma 11 surat, hari kcenam 13 surat dan hari kctujuh adalah surat 
yang selebihnya sampai tamat fkhatam). 

Di tamping itu, ada juga di antara para sahabat yang membaca Al Qur'an 
sampai khatam dalam sebulan, untuk mem per dalam penyelidikannya mengenai 
maksud yang terkandung di dalamnya. 

4 A dab membaca Al Qur 'an. 

Al Qur'an sebagai Kitah Suci, wahyu llahi, mempunyai adab tcrscndiri bagi 
orang-orang yang membacanya. Adab itu sudah diatur dengan sangat baik, untuk 
penghormatan dan keagungan Al Qur'an tiap-tiap orang hams berpednman kepada- 
nya dalam ntengerjakannya. 

Imam Al Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menguraikan de- 
ngan sejelas-jelasnya bagaimana hendaknya tata-cara membaca Al Qur'an. 
Imam Al Ghazali telah membagi adab membaca Al Qur'an menjadi adab 
yang mengenai hatin, dan adab yang mengenai lahir. Adab yang mengenai 
batin itu, diperinci lagi menjadi arti memahami asal kalimat, cara hati mem- 
besarkan kalimat Allah, menghadirkan hati di kala membaca sampai kc ting- 
kat memperluas, mempcrhalus peraaaan dan membersihkan jiwa. Dengan demi- 
kian kandungan Al Qur'an yang dibaca dengan perantaraan lidah, dapat ber- 
semi dalam jiwa dan meresap ke dalam hati sanubarinya. Kesemuanya ini adalah 
adab yang berhubungan dengan batin, yaitu dengan hati dan jiwa. Sebagai contoh 
Imam Al Ghazali mcnjelaskan, bagaimana cara hati membesarkan kalimat Allah, 
yaitu bagi pcmbaca Al Qur'an ketika dia tnemulainya, maka lerlebih dahulu ia 
harus menghadirkan dalam hatinya. betapa kebesaran Allah yang mempunyai 
kalimat-kalimat itu. Dia harus yakin dalam hatinya, bahwa yang dibacanya itu 
bukanlah kalam manusia, tapi adalah kalam Allah Azza wa lalla. Membesarkan 
kalam Allah itu, bukan saja dalam membacanya, tetapi juga dalam menjaga 
tulisan-tulisan Al Qur'an itu sendiri. Sebagaiinana yang diriwayatkan, Tkrimah 
bin Abi Jahl, sangat gusar hatinya bila melihat lembaran-lembaran yang bertulis- 
kan Al Qur’an berscrak-serak seolah-ulah tersia-sia, lalu ia memungutnya selem- 
bar demi selembar. sambil berkata: "Ini adalah kalam Tuhanku! Ini adalah kalam 
Tuhanku, membesarkan kalam Allah berarti membesarkan Allah." 

Adapun mengenai adab lahir dalam membaca Al Qur’an, selain didapati di 
dalam kitab Ihya 'Ulumuddin, juga banyak terdapat di dalam kitab-kitab lain- 
nya. Misalnya dalam kttab Al hqan oleh Al Imam Jalaluddm As Suyuthi, ten- 
tang adab membaca Al Qur’an itu diperinctnya sampai menjadi beberapa bagian. 

Diantara adab membaca Al Qur’an, yang lerpenting ialah : 

1. Disunatkan membaca Al Qur’an sesudah berwudhu, dalam keadaan bersih, 
sebab yang dibaca adalah wahyu Allah. Kemudian mengambil Al Qur’an 
hendaknya dengan tangan kanan; sebaiknya memegangnya dengan kedua bc- 
lah tangan. 

2. Disunatkan membaca Al Qur'an di tempat yang bersih, seperti: di rumah. di 
surau, di mushalla dan di tempat-tempat lain yang dianggap bersih. Tapi yang 
paling utarra ialah di mesjid. 

3. Disunatkan membaca Al Qur'an menghadap ke qiblat, membacanya dengan 


KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR'AN 


106 


Ithusyu' dan tenang; sebaiknya dengan berpakaian yang pantas. 

4. Ketika membaca A1 Qur’an , mulut hendaknya bersih, tidak berisi makanan, 
sebaiknya sebelum membaca AIQui'an mulut dan gigi dibersihkan lcbih da- 
hulu. 

5. Sebelum membaca A1 Qur’an, disunatkan membaca ta’awwudz, yang bet- 

bunyi: audzubtllahi minasy syaithanirrajim. Sesudah itu barulah dibaca 

BismUlahirmhmanir rahim. Maksudnya, diminta lebih dahulu perlindungan 
Ailah, supaya terjauh dari pengaruh tipu-daya syaitan, schingga hati dan 
ftkiran tetap tenang di waktu membaca A1 Qur’an, terjauh dari gangguan atau 
godaan. Biasa juga sebelum atau sesudah membaca ta’awwud 2 itu, bcrdoa de- 
ngan maksud memohon kepada Allah supaya hatinya mcnjadi terang. Do’a itu. 
berbunyi seperti berikut: 





Artinya: Ya Allah, bukakanUh kiranya kepada kam; hikmai-Mu dan tabuxkanlah kepada 

kamt rahmat dan khaeanah-Mu. ya Allah Yang Maha Pengasih lags Penvayang. 


6 . 


Disunatkan membaca A1 Qur’an dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan 
pclan dan tenang, sesuai dengan firman Allah dalam surat (73) A1 Muazammil 
ay at 4 






Artinya: ” . Dan bacalah Ai Qur an itu dengan tarull”, 


Membaca dengan tartil itu lebih hanyak memberi bekas dan mempengaruhi jiwa, 
serta lebih mendatangkan ketenangan batjn dan rasa hormat kepada AI 
Qur'an . 

Telah berkata Ibnu Abbas r.a. "Aku lebih suka membaca surat AI Baqarah 
dan AU 'Imran dengan tartil, daripada kubaca seluruh AI Qur’an dengan cara 
terburu-buru dan cepat-cepat." 

7. Bagi orang yang sudah mengerti arti dan maksud ayat-ayat AI Qur'an, disu 
natkan membacanya dengan penuh perhatian dan pemikiran tentang ayat- 
ayat yang dibacanya itu dan maksudnya. Cara pembacaan seperti inilah yang 
dikehendaki, yaitu lidahnya bergerak membaca. hatinya turut memperhati- 
kan dan memikiikan arti dan maksud yang terkandung dalam ayat-ayat yang 
dibacanya, yaitu membaca AI Qur'an serta mendalami isi yang terkandung di 
dalamnya. Hal itu akan mendorongnya untuk mengamalkan isi AI Qur'an 
itu. Firman Allah dalam surat (4) An Nisaa’ ayat 82 berbunyi sehagai beri- 
ikut: 

© 

Artinya: " Apakah mereka tidak iriCmperhabkan (isi) AlQur'an'.’, 

BUa membaca AI Qur'an yang selalu disertai perhatian dan pemikiran arti 
dan maksudnya, maka dapat dilakukan ketentuan-ketentuan terhadap ayat- 
ayat yang dibacanya. Umpamanya: Bila bacaan sampai kepada ayat tasbih 
maka dibacanya tasbih dan tahmid, bila sampai kepada do'a dan isttgh- 
far, lalu berdo’a dan minta am pun, bila sampai kepada ayat azab, lalu me 
minta perlindungan kepada Allah, bila sampai kepada ayat rahmat, lalu me 
minta dan memohon rahmat dan begitulah setcrusnya. Catanya, boleh di 
ucapkan dengan iisan atau cukup dalam hati saja. Diriwayatkan oieh Ahmad 
dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas yang maksudnya sebagai berikut 
"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w apabda membaca ■ , '‘Xu 


\>V. ©^ 


betiau lalu membaca 



Diriwayatkan pula oleh 


Abu Daud, dari Wa-il bin Hijr yang maksudnya sebagai berikut: "Aku 
dengar Rasulullah membaca surat AI Faatihah, maka Rasulullah sesudah 


107 


KFUTAMAAN MEMBACA AL QUR'AN 


membaca lalu membaca 

Demikian juga disunatkan sujud, bila membaca ayat-ayat sa/dah, dan sujud 
itu dinamakan sujud tilawah 

Ayat-ayat sajdah itu terdapat pada IS tempat, yaitu. 

1. dalam surat Al-A'raaf ayat 206. 

2. dalam surat Ar-ra'd ayat IS. 

3. dalam surat An-Nahl ayat SO. 

4. dalam surat Al-lsraa’ ayat 109. 

5. dalam surat Maryam ayat 58. 

6. dalam surat Al-Hajj ayat 18 dan ayat 77. 

7. dalam surat Al-Furqan ayat 60. 

8. dalam surat An Naml ayat 26. 

9. dalam surat As-Sajdah ayat 15. 

10. dalam surat Shaad ayat 24. 

11. dalam surat Fusbshilat ayat 38. 

12. dalam surat An-Najm ayat 62. 

13. dalam surat Al-lnsyiqaq ayat 21, dan 

14. dalam surat AI-'Alaq ayat 19. 


8. Dalam membaca A1 Qur’an jtu, hcndaklah benar-benar diresapkan art) dan 
maksudnya, lebih-lcbih apabila sampai pada ayat-ayat yang menggambar- 
kan nasib orang-orang yang berdosa, dan bagaimana hebatnya siksaan yang 
discdiakan bag) mereka. Sehubungan dengan itu, mcnurut riwayat, para saha- 
bat banyak yang mencucurkan air matanya di kala membaca dan mendengar 
ayat-ayat sud Al Qur’an yang menggamharkan bctapa nasib yang akan di- 
denta oleh orang-orang yang berdosa. 

9. Disunatkan membaca Al Qur’an dengan suara yang bagus lagi merdu, se- 
bab suara yang bagus dan merdu itu menambah keindahan uslubnya Al 
Qur'an . Rasulullah s.a.w. telah bersabda 



Artinya; ’ Hcndaklah kamu sekalian hiasi Al Qur'an itu dengan suaramu yang mer- 
du!” 

Diriwayatkan, bahwa pada suatu malam Rasulullah s.a.w. menunggu-nunggu 
isterinya, Sitti 'Aisyah r.a. yang kebctulan agak terlambat datangnya. Setelah 
ia datang, Rasulullah bertanya kepadanya: "Bagaimanakah keadaanmu?” 

’Aisyah menjawab: ”Aku terlambat datang, karena mendengarkan bacaan Al 
Qur’an seseorang yang sangat bagus lag) merdu suaranya. Belum pemah aku 
mendengarkan suara sebagus itu.” Maka Rasulullah terus berdiri dan pergi 
mendengarkan bacaan Al Qur’an yang dikatakan ’Aisyah itu. Rasulullah 
kembali dan mengatakan kepada 'Aisyah: "Orang itu adalah Salim, budak 
sahaya Abi Huzaifah. Puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan orang yang 
suaranya seperti Salim itu sebaggi ummatku.” 

Oleh sebab itu melagukan Al Qur'an dengan suara yang bagus, adalah di- 
sunatkan, asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan tata-cara mem- 
baca seba^imana yang telah ditetapkan dalam ilmu qiraat dan tajwid, 
seperti menjaga madnya, harakatnya (barisnya) idghainnya dan lain-lainnya. 
Di dalam kitab Zawaidur raudhah. diterangkan bahwa melagukan Al Qur'an 
dengin cara bermain-main serta melanggar ketentuan-ketentuan seperti ter- 
sebut di atas itu, haram hukumnya; orang yang mcmbacanya dianggap fa- 
siq, juga orang yang mendengarkannya turut berdosa. 

lO.Kctika membaca Al Qur'an janganlah diputuskan hanya karena hendak ber- 
bicara dengan orang lain. Hendaknya pembacaan diteruskan sampai ke batas 
yang telah ditentukan, barulah disudahi. Juga dilarang tertawa-tawa, bermain- 
main dan Lain -lain yang semacam itu. ketika sedang membaca Al Qur'an. Sebab 
pekerjaan yang seperti itu tidak baik dilakukan sewaktu membaca Kitab Suci dan 
berarti tidak menghormati kesuciannya. 


KEUTAMAAN MF.MBACA AL QUR’AN 


108 


Itulah di antara adab, tata cara yang terpenting yang harus dijaga dan diperhati- 
Ican, sehingga dengan demikian kesucian A1 Qur'an dapat terpelihata dengan sebaik- 
baiknya 

5. Belajar Al Qur'an dan mengajarkannya. 

Setiap mu’min yang mempercayai Al Qur’an, mempunyai kewajiban dan 
langgung jawab tcrhadap Kitab Sucjnya. Di antara kewajiban dan tanggung 
jawab itu ialah mempelajarinya dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan 
Al Qur'an adalah kewajiban suci lagi mulia. Rasulullah s.a.w. telah mengatakan; 
"Yang sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al Qur’an dan meng- 
ajarkannya." Dalam hadits tain Rasulullah mengatakan: "Sesungguhnya scse- 
orang yang betpagj-pagi pergi mempelajari ayat-ayat dalam Kitabullah lebih baik 
yang seperti itu daripada mengerjakan sembahyang sunat seratus rakaat." Dari 
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah juga mengatakan: "Siapa- 
aapa yang mempelajari Kitabullah, kemudian diamalkannya isi yang terkandung 
di dalamnya, Allah akan menunjulanya dan kesesatan dan akan dipeliharanya pada 
han kiamat dan stksa yang berat." 

Belajar Al Qur'an itu merupakan kewajiban yang utama bagi setiap mu’min, 
begitu juga mengajarkannya. Belajar Al Qur’an itu dapat dibagi kepada 
beberapa tingkatan, yaitu belajar membacanya sampai lancar dan baik. 
menuruti qaedah-qaedah yang berlaku dalam qiraat dan tajwid; belajar ard dan 
maksudnya sampai mengerti akan maksud-maksud yang terkandung di dalam- 
nya. dan terakhir belajar menghafalnya di luar kepala, sebagaimana yang di- 
kerjakan oleh para sahabat pada masa Rasulullah, demikian pula pada masa tabi’in 
dan sekarang diseluruh negeri Islam. 

Belajar Al Qur’an itu hendaklah dan semenjak kecil, sebaiknya dan se- 
menjak berumur 5 atau 6 tahun. sebab umur 7 tahun sudah disuruh mengerjakan 
sembahyang. Rasulullah sudah mengatakan "Suruhlah anak-anakmu mengerja- 
kan sembahyang, bila sudah berumur 7 tahun dan pukullah (marahilah) bila dia 
tidak mengerjakan sembahyang kalau sudah berumur 10 tahun" 

Menjadikan anak-anak dapat belajar Al Qur'an mu lai semenjak kecil 
itu, adalah kewajiban orang tuanya masing-masing Berdosalah orang tua yang 
mempunyai' anak-anak. tetapi anak-anaknya tidak pandai membaca Al Qur’an. 
Tidak ada malu yang paling besar di hadapan Allah nantinya, btlamana anak- 
anaknya tidak pandai membaca Al Qur'an Sebaliknya, tidak ada kegpmbiraan 
yang lebih memuncak nantinya, bilamana orang tua dapat menjadikan anaknya 
pandai membaca Al Qur'an. Rasulullah s.a w. telah mengatakan: 'Tidak ada 
suatu keuntungan bagi searang yang telah menjadikan anaknya pandai mem- 
baca Al Qur'an, kccuali baginya nanti pada hari kiamat akan dibenkan suatu mah- 
kota dari dalam syurga." 

Pada tingkat pertama ini, yaitu tingkat mempelajari membaca Al Qur'an de- 
ngan baik, hendaknya sudah meiata dilaksanakan, sehingga tidak ada lagi orang 
yang buta huruf Al Qur’an di kalangan masyarakat Islam. Oi tiap-tiap rumah 
tangga orang Islam hendaknya diaktifltan benar-benar pemberantasan buta huruf 
Al Qur'an, sehingga setiap muslim yang menjadi keluarga rumah tangga itu su- 
dah pandai semuanya membaca Al Qur'an dengan baik. Batas untuk mempelajari 
Al Qur'an itu hanya bila seseorang sudah di antar kc lubang kubur. 

Jadi tidak ada alasan untuk tidak mempelajarinya, misalnya saja karena tua, 
karena sudah dewasa dan sebagainya. Dalam tingkatan pertama sekedar pandai 
membaca Al Qur'an dengan baik, hal ini berlaku bagi anak-anak. orang dewasa 
maupun orang tua, pria ataupun wanita, semuanya berkewajiban untuk mempela- 
jarinya. 

Sesudah itu, barulah mengtnjak ke tingkat yang kedua. yaitu mempelajari arti 
dan maksud yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Al Qur'an itu 
betul-betul menjadi pelajaran, petunjuk dan peraturan bagi setiap muslim dalam 
mencapai kebahagiaan hidup yang diridhai Allah. Untuk itulah terjemah Al 
Qur'an ini disusun dan diterbitkan oleh pemerintah, dengan maksud agar ter- 
jemah Al Qur'an itu dapat dipelajari secara me rata oleh seluruh rakyat Indo- 
nesia dengan mudah. Terjemah ini disusun oleh para ahli menurut bidangnya ma- 
sing-masing. Pelaksanaannya dLsetahkan kepada suatu Lembaga Negara yang di- 


109 


KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR’AN 


beri natna; Lembaga Penyelenggpm Penterjemah Kitab Sud Al Qur'an. 

Selain mempelajari cara membaca serta mendalami aru dan maksud yang tei- 
lcandung di dalam Al Qur’an, yang terpenting adalah mengajarkannya. Jadi be- 
lajar dan mengajar merupakan dua tugas yang mulia lag) sud, yang tidak dapat 
dipisah-pisahkan. Sedapat mungkin hasil yang dipelajari itu terus diajarkan pula, 
dan demikianlah seterusnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasululiah s.a.w , 
demikian beliau mencrima wahyu, waktu itu juga terns diajaikannya kepada pa- 
ra sahabat, seketika sclcsai wahyu itu turun. Para sahabatpun berbuat sedemi- 
kian itu pula. Seterusnya orang yang mendapat pelajaran dari para sahabat itu, 
melanjutkannya kepada orang yang Lain. Demikianlah secara sambung menyambung 
seperti rantai yang tidak putus-putusnya. 

Mengajarkan Al Qur'an merupakan tugas yang sangat mulia di sisi Allah. Di 
dalam tugas mengajarkan Al Qur'an itu terkandung tigakemuliaan, yaitu: kemuliaan 
mengajar yang merupakan warisan tugas Nabi; kemuliaan membaca Al Qur'an se- 
mentara mengajar, dan kemuliaan memperdalam maksud yang terkandung di dalam- 
nya. Dengan mengajar tcrus-menerus, ia akan menjadi orang yang mahir memahami 
Al Qur’an. 

Dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari 
Sitti 'Aisyah r.a. Rasululiah telah bersabda; 




Artinya: "Oring yang membaca Al Qur’an, lag) pula ia mahir, kelak mendapat trmpat dalam 

lyurga betsama sama dengan tasul-raail yang mulia lag) balk; dan orang yang mem 
baca Al Qur’an, tetapi tidak mahir, membacanya tertegun-tegun dan tampak apk 
berat Udahnya (belum lan car), ia akan mendapat dua pahala’’. 


6. Tajwid. 

Sebagian be sir ulama mengatakan. bahwa tajwid itu adalah suatu cabang 
Imu yang sangat penting untuk dipelajan, scbelum mempelajari ilmu Qiraat Al 
Qur'an. Ilmu tajwid adalah pelajaran untuk memperbaiki bacaan Al Qur'an. 
Dalam Ilmu Tajwid itu diajarkan bagaimana cara metafazkan huruf yang berdiri 
sen din, huruf yang dirangkaikan dengan huruf yang lain, melalih Udah mengc- 
luarkan huruf dari makhrajnya. belajar mengucapkan bunyi yang panjang dan 
yang pendek, cara menghilangkan bunyi huruf dengan menggabungkannya ke- 
pada hurof yang sesudahnya (idgham), berat atau nngan, berdesis atau tidak, 
mempelajari tan da tan da berhenti dalam bacaan dan lain-lain sebagainya Ilmu 
Tajwid itu diajarkan sesudah panda] membaca huruf Arab dan telah dapat mem- 
baca Al Qur'an sekedamya. 

7. Cora pembacaan Al Qur an dan peruilisannya. 

Setelah wafat Utsman, Mushhaf Al Imam tetap merupakan satu-satunya Mushhaf 
yang dijadikan pegangan umat Islam dalam pembacaan Al Qur’an. Meskipun de- 
mikian terdapat juga beberapa perbedaan dalam pembacaan tersebut. Scbab-sebab 
timbulnya perbedaan itu dapat disimpulkan dalam dua hal. 

pertama : penulisan Al Qur’an itu sendirL 

kedua ; perbedaan lahjah (dialek) orang-orang Arab. 

Penulisan Al Qur’an itu dapat menimbulkan perbedaan pembacaan, oleh 
karena Mushhaf Al Imam ditulis oleh sahabat-sahabat yang tulisannya belum 
dapat dimasukkan ke dalam golongan tulisan yang baik, sebagaimana ditcrang- 
kan dalam buku ’’Muqaddimah Ibnu Khaldun”. Dalam buku tersebut Ibnu Khal- 
dun berkata: "Pethatikanlah akibat-akibet yang terjadi disebabkan tulisan Mush- 
haf yang ditulis sendiri oleh sahabat-sahabat dengan tangannya. Tulisan itu tidak 
begitu baik, sehingga kadang-kadang terjadilah beberapa kesalahan dalam pe- 
nuluan, jika ditinjau dan segi tulisan yang baik dan bagus. 

Untuk mengambil berkat, para tabi'in dalam menjalin Al Qur'an mengikuti 
saja bentuk tulisan Mushhaf Al Imam, karena Mushhaf itu ditulis oleh sahabat 
Rasululiah sendiri yang menerima Al Qur'an langpung dari Nabi. 


KEUTAMAAN MEMBACA AL QUR'AN 


110 


Di Jamping itu penulisan Mushhaf A I Imam adalah tan pa titik dan bans. 
Adapun peibedaan lahjah orang-orang Arab telah menimbulkan macam-macam 
qiraat (bacaan). sehungga pa da tahun 200 H. muncullah ahli-ahli qiraat yang ti- 
dak terhitung banyaknya, sepcrti qiiaat Ibnu Mas'ud . 


Di antara lahjali -lahjah bahasa Arab yang mashur ialah Lahjah-iahjah Qura- 

isy, Hudzail, Tamim, Asad. Rabi'ah Hawazin dan Sa'ad. 

Dan di antara qan-qari yang termashyur ialah: 

1. Abdullah bin 'Amir, meninggal di Syam pada tahun 118 H. Perawi-perawi- 
nya yang termasyhur ialah A1 Bazzi Abdul Hasan Hamid bin Muhammad 
dan Qunbul Abu Umar Muhammad. 

2. Abu Ma'bad Abdullah bin Katsir, meninggal di Mekah tahun 120 H. Perawi- 
perawinya yang termasyhur ialah Abu Bakar Syu'bah bin Ilyas dan Abu 
’Amr Hafas bin Sulaiman. 

3. Abu Bakar ’Ashim bin Abi An Nujud, meninggal di Kufah tahun 127 H 
Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Abu Syu’bah bin Ilyas dan 
Abu ’Amr Hafah bin Sulaiman. 

4. Abu ’Amr bin A1 ’Ala’, meninggal di Bashrah tahun 154 H, Perawi-perawi- 
nya yang termasyhur ialah Ad Durawi, Abu Amr Hafas dan As Susi Abu 
Syu’aib Shaleh bin Ziyad. 

5. Nafi' bin Na'im meninggal di Madinah tahun 109 H. Perawi-perawinya yang 
termasyhur ialah Qulum Abu Musa 'Isa bin Mina dan Warasy Abu Sa’id Uts- 
man bin Sa’id. 

6. Abdul Hasan ’Ali bin Hamzah Al Kisai, meninggal di Bashrah tahun 189 H. 
Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Abdul Harits Al Laits, bin Khalid 

dan Ad Durawi tersebut di alas 

7. Abu 'Imarah Hamzah bin Habib, meninggal tahun 216 H. Perawi-perawinya 
yang termasyhur ialah Abu Muhammad Khalaf bin Hisyam dan Abu 'Isa Khallad 
bin Khalid. 


Qiraat-qiraat ini dimasyhurkan orang dcngan nama Qiraat Sab 'ah (bacaan yang 

tujuh). Kemudian timbul lagi qiraat yang lain, yang qari-qannya ialah: 

1. Abu Muhammad Yakub bin Ishaq Al-Hadhrami, meninggal di Bashrah 
tahun 225 H. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Ruwais Muhammad 
bin Al-Mutawakkil dan Rauf bin Abdul Mukmin. 

2. Abu Muhammad Khalaf bin Hisyam tersebut di atas yang meninggal di Ku- 
fah tahun 229 H Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Ishaq Al Warraq 
dan Idris Al Madda. 

3. Abu Jafat Yazid bin Al Qa’qa’ Al Makhzumi meninggal di Madinah tahun 
230 H. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Ibnu Wardan dan Ibnu Jam- 
maz. 


Dengan tambahan yang tiga ini qiraat itu menjadi sepuluh dan disebut 
''Qiraat Yang Sepuluh". 


Kemudian timbul lagi empat qiraat yang lain pula, yang qari-qarinya ialah 
Muhammad bin Mahaishiz Al-Makki. Al A'masy Al-Kufi, Al-Hasan Al-Bashri 
dan Yahya Al-Yazidi 

Semuanya menjadi "Qiraat Yang Empat Belas". Qiraat yang tujuh adalah qi- 
raat yang mutawatir (yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang banyak) dan 
qiraat yang tiga adalah qiraat ahad (yang diriwayatkan oleh seorang perawi). 
Sedang qiraat yang empat adalah qiraat yang syadz (lemah atau jarang). 


Ill 


KELTAMAAN MEMBACA AL QUR’AN 


Adapun qiraat yang batil ialah qiraat yang menambahkan kata-kata di da- 
lam ayat sebagai pentafsiran, seperti qiraat Sa'ad bin Abi Waqqas yang me- 


Sebagaimana diterangkan di atas, A1 Qur'an mula-mula ditulis tan pa titik 
dan bans. Namun dcmikian hal ini tidak mempengaruhi pernbacaan A1 Qur’an, 
karcna para sahabat dan para tabi’in adalah orang-orang yang fasih dalam baha- 
sa Arab. Oleh sebab itu mcreka dapat mcmbacanya dengan baik dan tepat. Teta- 
pi setelah agama Islam tersiar dan banyak bangsa yang bukan bangsa Arab 
memeluk agama Islam, sulitlah bagi mercka membaca A1 Qur’an tanpa titik dan 
baris itu 

Apabila kcadaan demikian dibiarkan, dikhawatirkan bahwa hal ini akan menim- 
bulkan kesalahan-kesalahan dalam pcmbacaan A1 Qur’an. 

Maka Abul Aswad Ad-Duali mengambil inisiatif untuk memberi tanda-tanda 
dalam A! Qur’an dengan tinta yang bcrtainan wamanya dengan tulisan A1 
Qur’an. Tanda-tanda itu adalah titik di atas untuk fat-hah. titik di bawah untuk 
kasrah, titik di sebelah kiri atas untuk dhammah dan dua titik untuk tanwin. Hal 
ini terjadi pada masa Muawiyah. 

Kemudian di masa Khali fall Abdul Malit bin Marwan (685- 705 M.), Nashir bin 
Ashim dan Yahya bin Ya’mar menambahkan tanda-tanda untuk huruf-huruf yang ber- 
titOc dengan tinta yang sama dengan tulisan Al Qur’an. Itu adalah untuk membcda- 
kan an tar a maksud dari titik Abul Aswad Ad Duali dengan titik yang baru ini 
Titik Abul Aswad adalah untuk landa baca dan titik Nashir bin Ashim adalah 
titik huruf. Cara penulisan semacam ini tetap berlaku pada masa Bani Umaiyah, 
dan pada permulaan Abbasyah, bahkan tetap dipakai pula di Spanyol sampai per- 
tengahan abad ke 4 H. Kemudian teroyata bahwa cara pemberian tanda seperti 
ini menimbulkan kesulitan bagi para pembaca Al Qur'an, karena terlalu banyak 
titik, sedang titik itu lama kelamaan hampir menjadi serupa wamanya. 

Maka Al Khalil mengambil inisiatif. untuk membuat tanda-tanda yang baru, 
yaitu huruf vwaw kecil ( / ) di atas untuk tanda dhammah, huruf alif kecil 

( / ) untuk tanda fat-hah, huruf yaa kecil ( f ) untuk tanda kasrah, kepala 

huruf tyin ( w ) untuk tanda syaddah, kepala ha ( 4 ) untuk sukun dan 

kepala ain ( <jr ) untuk hamzah. 

Kemudaian tanda-tanda ini dipcrmudah, dipotong dan ditambah sehingga men- 
jadi bentuk yang ada sekarang ini. 






sehingga menjadi 



112 


DAFTAR JUDUL 

SURA TAL FAA T/HAH 

MUQADD1MAH SURAT AL PAATIHAH 3 

PF.NUTUP SURAT AL FAATIHAH 6 

SURAT AL BAQARAH 

MUOADDiMAH SURAT AL BAQARAH 7 

TIG A GOLONGAN MANUSIA DALAM MENGHADAPI AL QUR'AN 8 

Golongan Mu'min. . ....... 8 

Golongan kafir 9 

Golongan munafik 9 

KEESAAN DAN KF.KUASAAN TUHAN II 

Perintah menyembah Tuhan Yang Malta Esa 11 

Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al Qur'an 12 

Balasan tcrhadap orang-orang yang beriman 12 

Perumpamaan-perumpamaan dalam Al Qur’an dan hikmah- hikmah- 

nya 12 

Bukti-bukti kekuasaan Tuhan 13 

Pcnciptaan manusia dan pcnguasaannya di bumi 13 

PERINGATAN TUHAN KEPADA BANI ISRA1L 15 

Bebcrapa perintah dan larangan Tuhan kepada Bani Israil 15 

Pcrincian nikmat Tuhan kepada Bani Israil 17 

Pembalasan tcrhadap stkap dan perbuatan Bani Israil 19 

Pahala orang yang beriman 19 

Pembalasan texhadap Bani Israil yang melanggar perjanjian dengan 

Tuhan • 20 

Kisah penycmbelihan sapi betina 20 

Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah s.a.w 22 

Bani Israil mengingkaii janjinya dengan Allah 23 

Sikap orang Yahudi terhadap para Rasul dan Kitab-kitab yang diturunkan 

Allah 24 

Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi, 
merupakan sebagai lambang bagi kecenderungan ntereka kepada ben- 

da 26 

Memusuhi libril bcrarti mcmusuhi Allah yang mengutusnya 27 

Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman a.s. 28 

Kctidak sopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sa- 

habatnya 29 

Menasakhkan scsuatu ayat adalah urusan Allah 29 

Tindakan-tindakan menghalangi peribadatan 30 

Larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. 31 

Perjanjian dengan Nabi Ibrahim a.s. . 32 

Agama Nabi Ibrahim a.s 34 


JUZ2 

KEESAAN TUHAN LAH AKHIRNYA YANG MENANG . ........... 36 

Sekitar pcmindahan kiblat 36 

Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran 38 

Manasik Haji 39 

La’nat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan ter- 
hadap orang-orang kafir 40 

Allah yang berkuasa dan yang menentukan 40 

Makanan yang halal dan yang haiam 42 


113 


Pokok-pokok kebajikan 43 

Qishaash dan hikmatnya 43 

Wasiat . . . 44 

Puasa . . 44 

Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah 46 

Haji 47 

Pcrbuatan orang-orang munafik 49 

Hikmah diutusnya para Rasul dan pelbagai cobaan bagi para pcngikutnya ... 51 

BEBERAPA HUKUM SYARI’AT 52 

Orang-orang yang diberi nafkah 52 

Hukum perang dalam Islam . 52 

Khamar, judi, harta yang dinafkahkan dan pemeliharaan anak yatim 53 

Pokok-pokok hukum perkawinan, perccraian dan penyusuan 53 

Kewajiban mengerjakan Shalat biarpun dalam keadaan takut 58 

Wasiat untuk isteri dan mut'ah 59 

Kewajiban berjihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah 59 

JU7.3 

TENTANG RASUL-RASUL DAN KEKUASAAN ALLAH 62 

Keistimewaan dan perbedaan derajat Rasul-rasul 62 

Anjuran membelanjakan harta . 62 

Ayat Kursi 63 

Tidak ada paksaan memasuki agama Islam 63 

Mcmbangkilkan kembali orang-orang yang sudah mati 64 

CARA-CARA PENGGUNAAN HARTA DAN HUK UM -HUKUM- 

NYA 65 

Menalkahkan harta di jalan Allah 65 

Hukum riba 69 

Kesaksian dalam mu’amalah 70 

Pujian Allah terhadap para mukmin dan do’a mcreka 71 

PENUTUP SURAT AL BAQARAH 72 

SURAT A U IMRAN 

MUQADDIMAH SURAT A LI ’IMRAN 74 

KEESAAN DAN KEKUASAAN ALLAH 75 

A1 Qur’an dan Kitab-kitab yang sebelumnya 75 

Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda du- 

niawi 76 

Pcmyataan Allah tcntang kecsaan dan keadilan-Nya serta agama yang di- 

ridhai-Nya 78 

Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh Nabi-nabi 78 

Orang-orang Yahudi betpaling dari hukum Allah . 79 

Rukti-bukti kckuasaan dan kebenaran Allah s.w.t. 79 

Larangan berpihak kepada orang kafir 80 

Bukti cinta kepada Allah s.w.t 80 

KELUARGA IMRAN 80 

Keutamaan keluarga ’Imran 80 

Kisah AI Masih ’Isa putera Maryam 83 

Ajakan kepada agama Tauhid 'Millatu Ibrahim” 86 

Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam . 87 

Keburukan orang-orang Yahudi 88 

Seorang Nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya 89 

Janji para Nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad s a.w 89 

JUZ 4 

BANTAHAN ALLAH TERHADAP PENDAPAT-PENDAPAT AHLI KITAB 
YANG KEL1RU 91 


114 


Bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan 91 

Bantahan tethadap pengakuan Ahli Kitab tentang rum ah ibadah yang per- 

tama 91 

Keharusan menjaga pemtuan 92 

Kelebihan umat Islam dan umat yang lain 94 

Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir 95 

Larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman kepercayaan. 95 

KISAH PERANG BADAR DAN UHUD 96 

Sabar dan tawakkal kepada Allah pan^tal kemenangan 96 

Larangan melakukan riba dan perintah untuk bertakwa 97 

Perm tali ta'at kepada Allah dan Rasul, serta sifat orang-orang yang bertak- 
wa 97 

Teguran kepada sebagian sahabat yang tidak beiduiplin 99 

Peringatan supaya waspada terhadap ajaran orang-orang kafir 100 

Sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam pcrang Uhud 101 

Menanamkan jiwa berkorban dan berjihad 103 

Akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad *.a.w 103 

Beberapa sifat orang-orang munafik 104 

Pahala orang-orang yang mati syahid 105 

Ayat-ayat untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad s.a.w 107 

Kebakhilan dan dusta serta balasan-balasannya 108 

Faedah selalu ingat kepada Allah dan merenungkan ciptaan-Nya 109 

Kesenangan semen tara bagi orang-orang kafix dan kebahagiaan abadi bagi 

orang-orang mu' min Ill 

PENUTUP SURAT A LI ‘IMRAN 112 

SURAT AN NISAA’ 

MUQADDIMAH SURAT AN NISAA’ 113 

HUKUM KELUARGA 114 

Kewajiban para Washi terhadap asuhannya dan kewajiban para Wali terhadap 

orang yang di bawah perwaliannya 114 

Pokok-pokok hukum warisan 116 

Dasar-dasar untuk mcnctapkan pcrbuatan-pcrbuatan keji dan hukum- 

nya 118 

Cara mempergauli istcri . 119 

JUZS 

Beberapa hukum perkawinan 120 

Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan 122 

Beberapa peraturan hidup bersuami isteri 123 

KEWAJIBAN TERHADAP ALLAH DAN TERHADAP SESAMA 

MANUS1A 123 

KESL’CIAN LAHIR DAN BATIN 125 

Kcsucian lahir dan batin dalam sembahyang 125 

Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman AUah terhadap me- 

reka 125 

DASAR-DASAR PEMFRINTAHAN 128 

TAKTIK, TUJUAN DAN ADAB PERANG DALAM ISLAM 130 

Keharusan siap siaga terhadap musuh 130 

Stkap-sikap orang munafik dalam menghadapi peperangan 131 

Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya 133 

Cara menghadapi orang-orang munafik 134 

Hukum membunuh seorang Muslim 135 

Berlaku telitilah mengambil suatu tindakan 136 

Pcrbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur, 

dengan yang tidak berjihad 136 

Kewajiban berhijrah di jalan Allah dan balasannya 137 

Kewajiban mengerjakan shalat dalam kcadaan bagaimanapun 137 


115 


KFHARUSAN MENJAGA KEBENARAN DAN KEAD1LAN 139 

Keharusan adil dan tidak mcmihak dalam menetapkan scsuatu hukum 

kejelekan syirik dan pengaruh syaitan 141 

Pcmbalasan itu seiuai dengan perbuatan bukan menu rut angan-angan 142 

Keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cars menyelesaikan 

kesulitan rumah tangga 143 

Keharusan bertakwa 144 

Keharusan berlaku adil 144 

Beberapa kejelekan orang munafik , 145 

JU7.6 

Larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang 147 

Akibat kckafuan dan buah keimanan 148 

KESATUAN AGAMA ALLAH 148 

Pcmbalasan Allah terhadap pelanggaran-peianggaran orang-orang Ya- 

hudi 148 

Persamaan pokok-pokok Agama yang diwahyukan kepada para Rasul 150 

Pandangan A1 Qur'an terhadap Nabd 'Isa as 152 

Masalah pusaka kalalah 153 

PENUTUP SURAT AN N1SAA’ 154 

SURAT ALMAAIDAH 

MUQADD1MAH SURAT AL MAA-IDAH 155 

JANJI-PRASETIA KEPADA ALLAH DAN PF.NYEMPURNAAN AGAMA 

ISLAM 156 

WUDHU, MAND1 DAN TAYAMMUM 158 

KEWAJIBAN BERLAKU ADIL DAN JUJUR 159 

PENGINGKARAN JANJI PRASET1A OLF.H ORANG-ORANG YAHUD1 

DAN NASRAN'I 160 

KEENGGANAN BANGSA YAHUDI MENTA'ATl PERINTAH NABI MUSA A S 
MEMASUK1 PALESTINA DAN AK1BATNYA KISAH PEMBUNUHAN 162 

PERTAMA DAN BESARNYA MALAPETAKA AKIBAT PEMBUNUHAN ... 163 

HUKUM TERHADAP PERUSUH DAN PENGACAU KEAMANAN 164 

PENGINGKARAN ORANG-ORANG YAHUDI TERHADAP HUKUM- 
HUKUM TAURAT DAN KEHARUSAN MEMUTL'SKAN PERKARA 

MENURUT HUKUM YANG DITURUNKAN ALLAH. 165 

LARANGAN BLRTEMAN AKRAB DENGAN ORANG-ORANG YAHUDI 

DAN NASRANI DAN AKIBAT PELANGCARANNYA 169 

KUTUKAN ALLAH TERHADAP ORANG-ORANG YAHUDI 171 

KEWAJIBAN RASULULL AH S A W MENYAMPAIKAN AGAMA 172 

PERNYATAAN ALLAH TENTANG KEKAFIRAN ORANG YANG 

MENG'ITIKADKAN ISA A S. ITU TIJHAN 173 

SEBAB-SEBAB KUTUKAN ALLAH TERHADAP ORANG-ORANG 

YAHUDI 174 

ORANG-ORANG YAHUDI DAN NASRANI SERTA HUBUNGAN MEREKA 
DENGAN ORANG-ORANG MU'MIN 175 

JUZ 7 

PER1NGATAN KEPADA KAUM MUSLIMIN TERHADAP ADAT ISTIADAT 

JAHILIAH YANG TERLARANG 176 

Larangan mengharamkan makanan halal 176 

Sumpah dan kaffaratnya 176 

Larangan mcminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi 

nasib . 176 

Menghormati Ka'bah sebagai sokoguru kehidupan manusia 177 

Larangan bertanya tentang hal yang menyebabkan kemudharatan 179 

ANJURAN BERWAS1AT DENGAN PERSAKSIAN 180 


116 


SALAH SATU PERISTIWA DI HAR1 K.1AMAT 181 

BEBERAPA KISAH TENT ANG 'ISA A S 181 

PENUTUP SURAT AL MAA-IDAH 184 

SURA TAL AS" A AM 

MUQADDIMAH SURAT AL AN'AAM 185 

KEYAKINAN TENT ANG KEESAAN ALLAH ITULAH AKHIRNYA YANG 

MENANG 186 

Dalil-dalil tentang keetaan Allah 186 

Sebab-sebab kekafiran kaum mutyrikin dan ancaman terhadap mcreka 186 

Keagungan Allah dan persaksian-Nya alas kcnabian Muhammad s.a.w 188 

Kesaksian kaum mutyrikin terhadap dirinya sendiri dan keadaan me- 

reka di hari kiamat 189 

Firman Allah yang membetarkan hati Nabi Muhammad s.a.w 191 

Kesempumaan ilmu Allah dan bukti-bukti kekuasaan-Nya 192 

TUNTUNAN-TUNTUNAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT 194 

CARA NABI IBRAHIM A S MEMIMPIN KALMNYA KEPADA ACiAMA 

TAL'HID 199 

MEREKA YANG TELAH DIBERI KITAB. HIKMAT DAN KENABlAN .... 200 

KEBENARAN WAHYU. AKIBAT BERBUAT DOSA TERHADAP ALLAH 

DAN LARANGAN MEMAKA1 BERHALA 202 

JUZ8 

S1KAP KEPALA BATU KAUM MUSYRIK1N DAN SIKAP MEREKA 

TERHADAP KERASULAN MUHAMMAD SAW 206 

DERAJAT SESEORANG SEIMBANG DF.NGAN AMALNYA 209 

PERATURAN-PERATURAN YANG DIBUAT-BUAT OLF.H KAUM 
MUSYRIKIN DAN PIMPINAN ALLAH TERHADAP KAUM MUS- 

L1MIN 210 

PENUTUP SURAT AL AN’ A AM 217 

SURAT AL A RAAF 

MUQADDIMAH SURAT AL A’ RAAF 219 

KEWAJIBAN MENGIKUTI WAHYU DAN AKIBAT MLNANTANG- 

NYA 221 

PERMUSUHAN DAN GODAAN SYAITAN TERHADAP MA- 

NUSIA 222 

Penghatgaan Allah s.w.t. kepada Nabi Adam a.s dan keturunannya 222 

Pcringatan Allah terhadap gudaan syaitan . 224 

Adab berpakaian, makan dan minum. 225 

Pengusutan para Rasul dan akibat pcncrimaan dan pcnoiakan kerasulan .... 226 

Siapakah Tuhan semesta alam dan bagaimana bermohon kepadaNya 230 

Bukti kekuataan Allah membangkitkan manusia sesudah mati 230 

KISAH BEBERAPA ORANG RASUL 231 

Kisah Nabi Nuh a.s 231 

Kitah Nabi Hud a.s 232 

Kisah Nabi Shaleh a.s 233 

Kisah Nabi Luth a.s 234 

Kisah Nabi Syu'aib a.s 235 

JUZ 9 

Kisah Nabi Musa a.s 238 

PENGHINAAN ORANG-ORANG YAHUDI TERHADAP PERJANJIAN 

MANUSIA DF.NGAN ALLAH 250 

Ketauhidan sesuai dengan Curat manusia 250 

Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah 251 

Sifat-sifat penghuni neraka 251 

Kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya 


117 


dengan car a istidraj 252 

Hanya Allah- Lah yang mcngctahui datangnya hari kiamat 253 

Tuhan mengingatkan manusia kepada asal usul kejadiannya 25 3 

Berhala tidak patut disembah 254 

Dasar-dasar al akhlaqul kanimah 255 

ADAB MENDENGAR PEMBACAAN AL QUR’AN DAN BER 

ZIKIR 255 

PENUTUP SURAT AL A’ARAAE 257 

SURA T AL AN FA A L 

MUQADDIMAH SURAT ALANEAAL 258 

K1SAH PERANG BADAR 260 

Cara pembagian ghanimah terserah kepada Allah dan Rasul 260 

Sifat-ofat orang mu 'min 260 

Keengganan bebcrapa sahabat untuk peigi ke peperangan Badar dan p«r- 

tolongan Allah terhadap kuam muslimin 261 

Larangan mclarikan din dari pcrtempuran 262 

Larangan menyalahi perintah-petintah Allah 263 

Kewajiban menta'ati perintah Allah dan Raiul-Nya terutama dalam peperang- 
an. 264 

Larangan berkhianat dan faedah bertakwa 264 

Fermusuhan kaum musyrikin Terhadap Nabi dan kewajiban memerangi me- 

reka sampai terpelihara agama Allah 265 

JUZ 10 

Cara pembagian ghanimah 267 

Rahmat Allah kepada kaum Muslimin dalam peperangan Badar 267 

Kewajiban berteguh hati, bersatu dalam peperangan dan larangan bertaku 

torn bong dan ria 268 

Pengkhianatan syaitan terhadap janjinya kepada pengikut-pengikutnya 269 

Kebinasaan sesuatu kaum adalah lantaran perbuatan mereka sendiri 269 

Syirik adalah doia yang paling besar dan sikap menghadapi kaum musyrikin 

dalam peperangan 270 

Cinta perdamaian dan keharusan mempcitebal semangat jihad 271 

PENUTUP SURAT ALANEAAL 274 

SURAT ATTAUBAH 

MUQADDIMAH SURAT AT TAUBAH 276 

PENGUMUMAN TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN DAMA1 

DENGAN KAUM MUSYRIKIN 277 

Orang Islam bebas dari tanggung jawab terhadap perjanjian dengan kaum 

musyrikin 277 

Pengumuman perang terhadap kaum musyrikin 278 

Sebab-tebab perjanjian damai dibatalkan 278 

Ujian keimanan 280 

Orang -orang yang layak memakmurkan meqid-mesjid 280 

Umat Islam mendapat kemenangan dalam pelbagai pcrtempuran 281 

Kepercayaan orang-orang Yahudi dan orang -orang Nasrani serta sikap- nkap 

mereka . 282 

Bulan-bulan yang dihormati 283 

K1SAH PERANG TABUK 284 

Anjuran untuk berjihad 284 

Hanya orang munafiklah yang tidak mau berperang 286 

Sikap orang munaflk terhadap pembagian sedekah 288 

Ketentuan-ketentuan pembagian zakat 288 

Tuduhan-tuduhan orang munaftk terhadap Nabi 289 

Hasutan-hasutan orang-orang munaflk dan ancaman Allah terhadap mereka . . 290 

Anjuran kepada orang-orang mu’min dan janji Allah terhadap mereka 29 ] 

Keharusan bersikap tegas terhadap orang kafir dan munaflk 291 


118 


Ikrar orang munafik tak dapat dipercaya, 292 

Kemunafikan adalah dosa yang tidak diampuni Allah 292 

Keadaan orang-oiang munafik yang tidak mau turut berjihad 293 

Laiangan menyembahyangkan jenazah orang munafik 293 

Keengganan orang munafik untuk berjihad dan pah ala orang yang berjihad . . . 294 

Uzur-usur yang dibenarkan lyara’ untuk tidak berjihad 295 

JUZ 11 

Kcharusan Penguasa memungut rakat 297 

Keharusan waspada terhadap tipu muslihat orang yang mempergunakan meqid 

tebagai alatnya 298 

Penghargaan Allah terhadap par a syuhada 299 

Larangan mcmintakan ampun untuk orang-orang musyrik 300 

PENUTUP SURAT AT TALBAH 303 

SURAT YUNUS 

MUOADD1MAH SURAT YUNUS 304 

TANDA-TANDA KEBFSARAN ALLAH DALAM ALAM SEMtSTA 30S 

Wahyu dan dasar-dasar kebenarannya 305 

Pcmbalasan terhadap pengingkaran dan pencrimaan wahyu 306 

Manusia adalah satu umat yang memcluk agama yang sama 308 

Perlakuan Allah yang penuh rahmat 309 

Scruan Allah ke Darussalam dan penolakannya 310 

Bukti-bukti kekuasaan Allah yang membatalkan kepercayaan orang 

musyrik 311 

Jaminan Allah tentang kemumian A1 Qur'an 312 

Penyesalan manuiia di akhirat kclak 315 

Segala perbuatan manusia tidak lepas dari pengawasan Allah 316 

Kisah-kisah Nuh a.s.; Musa a.s.; dan Yunus a.s. untuk jadi tamsil ibarat bagi 

manusia 317 

Da’wah Islam 322 

PENUTUP SURAT YUNUS 323 

SURAT HUD 

MUQADDIMAH SURAT HUD 325 

BUKTI-BUKTI KEESAAN DAN KEKUASAAN ALLAH 326 

Perintah menyembah Allah 326 

Pcrbcdaan sifat-sifat orang kafir dan sifat-sifat orang mu'min 327 

JUZ 12 


Kebenaran wahyu 328 

Kisah Nabi Nuh a.s 330 

Kisah Nabi Hud a.s 335 

Kisah Nabi Shaleh a.s 336 

Kisah Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Luth a.s 338 

Kisah Nabi Syu'aib a.s 340 

Kisah Nabi Musa a.s 342 

Pelajaran dari kisah-kisah beberapa nabi 342 

PENUTUP SURAT HUD 346 

SURAT YUSUF 

MUQADDIMAH SURAT YUSUF 347 

KISAH NABI YUSUF A.S 348 

Yusuf bernumpi 348 

Yusuf dengan saudara-saudaranya 349 

Yusuf mendapat godaan 351 

Yusuf di penjara 352 


119 


Da’wah Yusuf daiam penjara 353 

Ta’bir Yuiuf tentang mimpi raja 355 

Yusuf dibcbaikan dari pcnjara 356 

JUZ 13 

Pertcmuan Yusuf a.s. dengan saudara-saudaranya 357 

Pertemuan Yusuf a.s. dengan kedua orang tuanya 363 

Do'a Yusuf a.s 364 

Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Yusuf a.s 364 

PENUTUP SURAT YUSUF 366 

SURAT AR-RA’D 

MUQADDIMAH SURAT AR-RA’D 367 

KEBENARAN AL QUR'AN 368 

Bukti-bukti kekuasaan Allah dan kesempumaan ilmunya 368 

Kebangkitan dan keiuntuhan suatu bangsa texgantung pada sikap dan tindakan 

mereka sendiri 370 

Tanda-tanda keesaan Allah s.w.t 370 

TIAP-TIAP MANUS1A MEMPEROLEH BALASAN AMAL PERBUATAN 

MAS1NG-MASING 371 

Beberapa sifat dan perbuatan yang mulia daiam Islam 371 

Di antara sifat-sifat dan perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah .... 373 

Ketentraman had orang-orang yang beriman serta pembalasan bagi mereka 373 
PENGUTUSAN RASUL-RASUL KEPADA UMAT MANUSIA MERUPAKAN 

SUNNAH ALLAH 373 

Allah mengutus Muhammad s.a.w. kepada umatnya sebagaimana Dia me- 

ngutus Rasul-rasul kepada umat-umat mereka 373 

A1 Qur'an kitab yang menggoncan^tan dunia 374 

Penentang-pencntang rasul pasti akan hancur 374 

Gambaran surga 375 

Orang-orang mu'min menerima A1 Qur’an keseluruhannya 375 

Hidup berkeluarga tidak bcrlawanan dengan kerasulan 376 

Tiap-tiap masa mempunyai tantangan danjawabannya sendiri-sendiri 376 

PENUTUP SURA 1 AR-RA’D 377 

SURAT IBRAHIM 

MUQADDIMAH SURAT IBRAHIM 378 

WAHYU ALLAH MENGHAPUS KEGELAP AN 379 

A1 Qur’an menunjuki semua umat manusia kc jalan yang terang 379 

Musa a.s. dan rasul-rasul schclum Nabi Muhammad s a w adalah pcmimpin 

kaum mereka maxing-masing 379 

SIKAP UMAT MANUSIA MF.NGHADAPI AJARAN RASUL 380 

Tiap-tiap kebenaran pada permulaannya ditolak 380 

Akibat yang didcrita oleh kaum yang menolak kebenaran 381 

PENGAKUAN SYA1TAN SF.TF.LAH ALLAH MENJATUHKAN KFPUTUSAN 

NYA YANG TERAKHIR 383 

KFMAMPUAN TENTANG KEBENARAN DAN KEBAT1LAN 383 

TINDAKAN-TINDAKAN PEM1MPIN YANG MENYEBABKAN KF.HAN- 

CURAN PENGIKUT-PENG1KUTNYA 384 

Akibat kufur kepada ni’mat Allah serta mempersekutukannya 384 

Perintah Allah unluk mendirikan shalat dan memberikan sedekah 384 

Beberapa nikmat Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya 385 

PERMOHONAN-PERMOHONAN NABI IBRAHIM A S 385 

HUKUM TERHADAP PF.NANTANG ALLAH 386 

Orang-orang yang zalim pasti dapat azab. 386 

Segala makar akan gagal 387 

PENUTUP SURAT IBRAHIM 388 


120 


SURAT AL HIJR 

MUQADDIMAH SURAT AL HI JR 389 

JAMINAN ALLAH TERHADAP KEMURNIAN AL QUR’AN DAN KE- 

JAYAAN ISLAM 390 

KEKUASAAN ALLAH MEUPUT1 ALAM SEMESTA 391 

PANDANGAN ISLAM TENTANG KEJAD1AN MANUS1A 393 

RAHMAT ALLAH BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAQWA 394 

K1SAH BEBERAPA ORANG NABI 395 

Kisah Nabi Ibrahim a.s dengan tamunya 395 

Kisah Nabi Luth a-i. 396 

Kisah Nabi Syu’aib a.s 397 

Kisah kaum Tvamud 398 

ANUGRAH ALLAH YANG TERBESAR DAN PER1N1 AHNYA KEPADA 

NABI MUHAMMAD S.A.W 398 

PENUTUP SURAT AL HIJR 400 

JVZ 14 

SURAT AN NAHL 

MUQADDIMAH SURAT AN NAHL 401 

BUKT1-BUKT1 KEBESARAN ALLAH DALAM KEHIDUPAN ALAM SE- 402 

MESTA 

Kepastian hari kiamat dan kebesaran Wahyu 402 

Alam itu merupakan suatu kesatuan yang membuktikan kckuasaan Maha 

Pencipta 402 

Ketakburan itu menjadikan seseorang ingkar kepada kebenaran 405 

Balasan bap orang-orang yang beriaqwa 406 

Orang-orang yang binasa karena perbuatannya sendiri 406 

Tiap-tiap uniat mempunyai rasul yang diutus untuk menerangkan kebenaran. . 407 

Manusia yang dalam keadaan terjepit ingat kembali kepada Allah 409 

Tidak wajamya sikap orang-orang musyrik menisbahkan sesuatu kepada Allah 410 

Segi-acp pelajaran yang dapat diambil dan kehidupan alam semesta 411 

Tiap-tiap rasul menjadi saksi atas umatnya di hari kiamat 414 

Pokok-pokok akhlah yang baik 415 

Allah lebih mengetahui apa yang bermanfa’at dan yang sesuai dengan suatu 

masa 417 

Orang-orang yangjauh dan hidayah Allah 418 

Makanan yang halal dan yang haram 419 

Nabi Ibrahim as. adalah teladan yang baik 420 

Dasar-dasar da'wah dan sikap Islam terhsdap lawan 421 

PENUTUP SURAT AN NAHL 422 

JVZ IS 

SURAT ALISRAA' 

MUQADDIMAH SURAT Al. ISRAA' 423 

ISYARAT KEPADA UMAT ISLAM SEBAGAI SUATU UMAT YANG AKAN 

MENJADI BESAR 424 

I sraa' dari Mekah ke Baitul Maqdis sebagai penghormatan terhadap Nabi Mu- 
hammad &.a.w . 424 

Penghormatan terhadap Nabi Musa a.s. dengan menurunkan Taurat kepadanya 424 

Kehancuran Bani Israil karena tidak mengikuti ajaxan Taurat 425 

Al Qur’an petunjuk ke jalan yang benar 425 

Tiap-tiap orang memikul do sanya sendiri 426 

Beberapa tata krama pergaulan 427 

Sanggahan-sanggahan terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah 

s.w.t. . 430 

Orang orang kafir tidak dapat memahami Al Qur'an 430 


121 


Bagaimana cara membantah keingkaran kaum musyrikin 431 

Kaum yang rngkar pasti mcndapat hukuman 432 

Permusuhan dan godaan syaitan terhadap manusia yang menycbabkan ke- 

kufurannya 433 

Peringatan-peringatan tentang ni'mat Allah dengan bcbcrapa kejadian pada 

hari kiamat 434 

Perlawanan terhadap Nabi Muhammad s.aw. akan gagal seperti terhadap nabi- 

nabi dahulu 435 

Petunjuk-petunjuk Allah dalam menghadapi tantangan 436 

Tantangan dari Nabi Muhammad s.a.w. terhadap manusia untuk me nandingi 

A1 Qur'an 437 

Keingkaran orang-orang kafir, dan bantahan terhadapnya 438 

Beberapa kisah pengalaman Nabi Musa a.s. sebagai pelipur kesusahan hati 

Nabi Muhammad i.a.w 438 

PENUTUP SURAT AL ISRAA 441 

SURAT ALKAHF1 

MUQADDIMAH SURAT AL KAHT1 442 

ANCAMAN TERHADAP KEPERCAYAAN BAHWATUHAN PUNYA 

ANAK 443 

KISAH ASHHAABUL KAHFl 444 

PETUNJUK TENTANG DA’WAH 448 

Teguran kepada Nabi agar jangan memcntingkan orang-orang terkemuka saja 

dalam berdaVah 448 

Tamsil kehidupan dunia dan orang-orang yang tertipu padanya 449 

Beberapa kejadian pada hari kiamat dan kcdurhakaatiiblis 451 

Akibat tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah s.w.t 452 

NABI MUSA A S. MENCARI ILMU 453 

Nabi Musa a.s. bertemu dengan Khidhr a.s 453 

Khidhr a.s. membocorkan perahu 454 

Khidhr membunuh seorang pcmuda 455 

JV7. 16 

Khidhr a,s. membetulkan dindmg rumah 455 

Hikmah-hikmah dari perbuatan-perhuatan Khidhr a.s 455 

DZUL QURNAJN DENGAN YA'JUJ DAN MA’JUJ 456 

AZAB BAGI ORANG-ORANG MUSYRIK DAN PAHALA BAGI ORANG- 

ORANG BER1.MAN 459 

Celakalah orang-orang musyrik 459 

Amat merugilah orang-orang yang tcrpedaya oleh dirinya sendiri 459 

Syurga Firdaus bagi orang-orang yang beramal shaieh 459 

LUASNYA ILMU ALLAH TIDAK TERHINGGA 459 

PENUTUP SURAT AL KAHF I 460 

SURAT MARYAM 

MUQADDIMAH SURAT MARYAM 46 1 

KISAH NABI ZAKARIYA A S DAN NABI YAHYA A S 462 

Scbab Zakariya bcrdo'a mcmohon keturunannya 462 

Terkabulnya do’a Zakariya sebagai bukti kckuasaan Allah 463 

Pengangkatan Yahya sebagai nabi dan sifat-sifat keutamaannya . 463 

KISAH MARYAM DAN NABI ISA A.S 464 

Kehamilan Maryam tanpa sentuhan seorang laki-laki 464 

Kelahiran Nabi Isa a s 465 

Tuduhan terhadap Maryam dan pembelaan Nabi Isa a.s. kepada ibunya 465 

Pertentangan pendapat tentang Isa a.s 465 

KISAH NABI IBRAHIM A.S DENGAN BAPAKNYA 467 

KISAH BEBERAPA NABI YANG LAIN 468 

AZAB BAGI ORANG-ORANG YANG MENENTANG PARA NABI DAN 


122 


PAHALA BAGI ORANG YANG MF.NTAATINYA 470 

KF.PALSUAN AJARAN BAHWA TUHAN MEMPUNYAl ANAK 472 

PENUTUP SURAT MARYAM 473 

SURAT THAHA 

MUQADDIMAH SURAT THAHA 475 

AI. QUR’AN DITURUNKAN SEBAGA1 PERINGATAN BAGI MANUSIA 476 

KISAH NABI MUSA A S 477 

Nabi Musa a s meneiima permulaan wahyu 477 

Dua macam mu'jiaat Musa a.s . . . 477 

Perintah Allah kepada Nabi Musa a.s dan pcrmohonan Nabi Musa. ....... 478 

Nikmat Allah kepada Nabi Musa a s. sejak kecilnya 479 

Musa a.s. dan Haiun a.s. dipeiintah menghadap Fix’aun 480 

Nabi Musa a.s. tnenundukkan tukang-tukang sihir Fir’aun . 482 

Tukang-tukang sihir Fir’8un menjadi orang-orang yang berinian 483 

Pembelahan laut dan pembebasan Barn Israil 484 

Teguran Allah kepada Nabi Musa a.s 485 

Pcngkhianatan Samiri 485 

Teguran Musa a s kepada Harun a.s. dan pembelaan Harun a.s 487 

Haidikan Musa a.s. terhadap Samin 487 

Arab yang ditimpakan kepada Samiri 487 

Kisah umat-umat yang dahulu merupakan peringatan bagi manusia 488 

Keadaan pada haii kiamat 488 

KISAH NABI ADAM A S. DAN PEMBANGKANG AN 1B1.1S 490 

BEBERAPA PERINGATAN DAN AJARAN TENTANC MORAL 491 

PENUTUP SURAT THAHA 493 

JL'Z 17 


SURAT AL ANBIYAA' 

MUQADDIMAH SURAT AL ANBIYAA’ 494 

OCEHAN KAUM MUSYRIK1N TERHADAP KFRASULAN MUHAMMAD 
SAW. SERTA WAHYU YANG DIBAWANYA DAN PENOLAKAN AL 

QUR'AN TFRHADAPNYA 495 

BUKT1-BUKT1 KESALAHAN KEPERCAYAAN ORANG-ORANG MU- 

SYRIK 498 

KISAH BEBERAPA ORANG NABI 501 

PENUTUP SURAT AL ANBIYAA' 509 

SURAT AL HAJJ 

MUQADDLMAH SURAT AL HAJJ 510 

KF.HIDUPAN DI HARI KEMUDIAN 511 

Kedahsyatan han kiamat 511 

Celaan terhadap orang-orang yang membantah Tuhan 511 

Proses kejadian manusia dan tumbuh-tumbuhan adalah bukti yang nyata 

ten tang kebenaran hari berbangkit 512 

Celaan terhadap orang-orang yang membantah Tuhan karena kesombongan dan 

untuk menyesatkan orang lain 512 

Celaan terhadap orang-orang yang tidak berpendihan 513 

Balasan terhadap orang yang beriman dan beramal saleh 513 

Pertolongan Allah pasti datang 513 

Keadaan orang-orang kafir di dalam neraka dan balasan terhadap orang-orang 

yang beriman 514 

HAJI, MANAS1KNYA DAN SYI’ARNYA 515 

IZIN BFRPERANG BAGI ORANG-ORANG MU'MIN 518 

AYAT-AYAT ALLAH SEBAGAI PENAWAR HATI NABI MUHAMMAD 

S.A.W 518 

TUGAS RASUL ADALAH MEMBF.RI PERINGATAN 519 

BALASAN TERHADAP ORANG-ORANG YANG MAT I DALAM BER- 


123 


HIJRAH DI JALAN ALLAH 520 

NIKMAT ALLAH KEPADA MANUSIA 521 

T1AP-TIAP L'MAT MEMPUNYAI SYARI’AT YANG TERTENTU 522 

KELEMAHAN PEN Dl RIAN ORANG-ORANG KAEIR DALAM MF.NYEM- 

BAH SF.LA1N ALLAH 522 

AGAMA ISLAM BUKANLAH AGAMA YANG SEMP1T 523 

PENUTUP SURAT AL HAJJ 524 

JUZ 18 

SURAT AL MUMINUUN 

MUQADDIMAH SURAT AL MU'MINUUN 525 

KF.MENANGAN ORANG-ORANG MU'MIN 526 

Tujuh buah sifat yang mcnjadikan orang-orang mu'min sukses. ......... 526 

Perkembangan kcjadian manusia dan kehidupan dl akhirat 527 

Langit dan segala sesuatu yang di bumi, diciptakan olch Allah untuk kelanjut- 

an kehidu pan manusia yang wajib disyukuri 527 

KISAH BEBERAPA ORANG RASUL 528 

AGAMA YANG D1BAWA NABI-NABI ADALAH SATU 532 

Hawa nafsu memecah belah manusia * 532 

Sifat-sifat seorang mu slim yang mukhlis 532 

Kewajiban mcnjalankan agama mcnurut kadai kemampuan manusia ........ 533 

Tempelakan tcrhadap orang-orang kafir dan azab yang diancamkan kepada 

merek 8 5 33 

Kcndatipun dalil-dalil bagj kemungkinan terjadiny a berbangkit di akhuat cukup 

banyak. namun orang-orang kafir tetap mengingkarinya 535 

Sanggahan teihadap pendirian orang-orang kafir yang bathil terutama 

anggapan bahwa Tuhan punya anak atau sckutu 536 

Do'a agar kita tidak dimasukkan kc dalam golongan orang-orang zalim, pe- 
dotnan dalam menghadapi lawan dan perintah berlindung dari godaan-godaan 

syaitan 537 

Peristiwa-peristiwa pada hart kiamat dan kcdahsyatannya 538 

Tuhan mcncipiakan manusia bukanlah pcrcuma 540 

PENUTUP SURAT AL MU’MINUUN 540 

SURAT AN NUR 

MUQADDIMAH SURAT AN NUR 542 

HUKUM HUKUM PF.R7.INAAN DAN HUKUM-HUKUM PERGAULAN .... 543 

Hukum perzinaan 543 

Hukum menuduh wanila yang baik-baik berztna 543 

Hukum Li'an 544 

Tuduhan yang bohong tcrhadap Aisyah i.a., Ummul Mu'minin 544 

Pedoman untuk memasuki rumah orang lain 547 

Pedoman pergaulan antara lain laki dan wanita yang bukan mahram 548 

Anjuran berkawin 549 

Pencerminan ayat-ayat AJ Qur'an sebagai nur Ilahi pada langit dan bumi .... 549 

Mereka yang mendapat pancar an nur Ilahi 550 

Mercka yang tidak mendapat pancaran Nur Ilahi 551 

Pencerminan kckuasaan Allah 

Perbedaan sikap orang-orang munafik dan orang-orang mu'min dalam bertah- 

kim kepada rasul 552 

Kckuasaan yang dijanjikan Allah kepada orang yang taat dan mengerjakan 

amal saleh 55 3 

Pedoman pergaulan dalam rumah tangga 554 

Adab pergaulan orang-orang mu'min terhadap Rasulullah S.A.W 555 

PENUTUP SURAT AN NUR 556 

SURAT AL FURQAAN 

MUQADDIMAH SURAT AL FURQAAN 558 

AL QUR'AN ADALAH PERINGATAN UNTUK SELURUH MANUSIA ... 559 

Kekuasaan Allah dan keharmonisan ciptaan-Nya 559 


124 


Tuduhan-tuduhan palsu dari orang-orang kafir terhadap A1 Qur'an 559 

Keheranan orang-orang kafir tentang diutusnya rasul dari manusia biasa 560 

Seal jawab antara Allah dengan sembalian-sembahan orang-orang kafir dihari 

kiamat 561 

Para rasul diulus daii manusia biasa. 562 

JUZJ9 

Keadaan manusia yang tidak membenarkan A1 Qur'an pada hari kiamat .... 562 

PELAJARAN-PELAJARAN DARI KISAH-KISAH UMAT YANG DAHULU 564 

TANDA KEKUASAAN ALLAH DALAM ALAM 566 

SIFAT-SIFAT HAMBA ALLAH YANG MENDAP AT KFMULIAAN 568 

PENUTUP SURAT AL FURQAAN 570 

SURAT ASY SYU’ARAA' 

MUQADIMMAH SURAT ASY SYU'ARAA' 571 

MUHAMMAD S A W. T1DAK USAH BERSED1H HATH ERHADAP KE 

INGKARAN KAUM MUSYR1KIN 572 

KISAH NABI MUSA A.S 573 

Pcrintah Tuhan kepada Nabi Musa a.s. untuk menyeru Fir’aun 573 

Soal jawab antara Musa a s dan Fir'aun 574 

Perintah Tuhan kepada Musa a.s. untuk mcnyclamatkan Bani Israil dari Fir’aun 

dan kebinasaan Fir'aun. 577 

KISAH IBRAHIM A.S 578 

KISAH NUH A S. DENGAN KAUMNYA 581 

KISAH HUD A.S 583 

KISAH SHALEH A.S 583 

KISAH LUTH A.S. DENGAN KAUMNYA 585 

KISAH SYU’AIB A.S 586 

AL QUR'AN DIBAWA TURUN OLEH JIBRIL KEPADA NABI MUHAM- 
MAD S.A.W. DALAM BAHASA ARAB 587 

Perintah memberi peringatan kepada ketuarga dan bersikap lemah lembut 

terhadap orang-orang mu’min 587 

Syaitan turun kepada pembohong-pembohong dan peringatan kepada penyair- 

penyair 589 

PENUTUP SURAT ASY SYU’ARAA’ 590 

SURAT AN NAML 

MUQADIMMAH SURAT AN NAML 591 

AL QUR’AN ADALAHPEDOMANHIDUPDANBERITAGEMB1RA 

BAGI ORANG -ORANG MU’MIN 593 

MUSA A.S. MENERIMA WAHYU DARI TUHAN, MUHAMMAD PUN 

MENERIMA WAHYU DARI TUHAN YAITU AL QUR'AN 593 

KISAH DAUD A.S. DAN SULA1MAN A.S S94 

Sulaiman a.s. mewaiisi kerajaan Daud a.s 594 

Pembicaraan Sulaiman dengan burung Hud-Hud 595 

PELAJARAN-PELAJARAN DARI KEINGKARAN KAUM SHALEH 599 

PERBUATAN-PERBUATAN CABUL DARI KAUM LUTH 600 

PERINTAH TUHAN KEPADA MUHAMMAD S A W. UNTUK MF.N- 

SYUKURI NIKMAT DAN KEWAJIBAN MFNYF.MBAH ALLAH 

SF.MATA-MATA 601 

JUZ 20 

KEINGKARAN ORANG-ORANG KAFIR TERHADAP HARI KEBANG- 

KITAN 602 

KENAB1AN MUHAMMAD S A W. DAN AL QUR'AN. ADALAH BUKTI 

KEBFNARANNYA 603 

TANDA-TANDA KEDATANGAN HARI KIAMAT DAN HURU-HARA 

SA’AT DATANGNYA KIAMAT ITU 604 

PENUTUP SURAT AN NAML 606 


125 


SURAT AI. QASHASH 

MUQADD1MAH SURAT AL QASHASH 607 

KISAH MUSA A S. DAN FlR'AUN SFBAGAI BUKTI KEBENARAN AL 

QUR'AN. 609 

Kekejaman Rr'aun dan pertolongan Allah kcpada Bani Israil kaum yang ter- 

tindas 609 

Musa a.s. dicampakkan ke dalam sungai Nil untuk mcnyelamatkan kaumnya 

dari kekejaman Fir ’aun 610 

Musa a s. diberi ilham dan hikmah scbagai persiapan untuk menjadi rasul 611 

Musa a.s. mendapat nasehat supaya meninggalkan negeri Mesir. .... 612 

Musa a.s pulang ke Mesir dan mcnerima wahyu untuk menyeru Fir’aun # gj 4 
Permohonan Musa a.s kcpada Allah untuk mcngangkat Harun a.s. menjadi 

pembantunya 615 

Kesumbongan Fix'aun dan keganasannya 616 

Taurat diturunkan untuk menjadi pctunjuk bagi Bani Israil 616 

Kisah Musa a s mcnerima Taurat hanya diketahui Muhammad s.a.w dengan 

wahyu 616 

Orang-orang kafir selalu mcngingkari bukti, sckalipun dahulu dimintanya . . . 617 

Sebagian ahli kitab ada yang berunan kepada Muhammad s.a.w. sesudah 

menyaksikan bukti kebenaran 618 

Hanya Allah-lah yang dapat member! taufik kepada hamba-Nya untuk bex- 

iman 619 

TUHAN 1IDAK AKAN MtMBlNASAKAN StSUATU L'MAT StBELUM 

DIUTUS KEPADA MERF.KA SEORANG RASUL 619 

kf:hidupan duniawi adalah BAYANGAN BF.LAKA DAN KEHI- 

HIDUPAN AKHIRATLAH YANG KEKAL DAN ABAD1 620 

PERMINTAAN PF.RTANGGUNGAN JAWAB DI HARI KIAMAT KEPADA 
ORANG-ORANG YANG MEMPERSEKUTUKAN TUHAN DAN KEME- 

NANGAN BAGI ORANG-ORANG MU'MIN 620 

HANYA ALLAH SENDIR1LAH YANG BERH.AK MENENTUKAN SEGALA 

SESUATU 621 

BUKTI KEBENARAN ALLAH YANG MENGHARUSKAN KITA MEMU1I 

DAN MENSYUKURINYA 621 

ORANG MUSYRIKIN MEMPERSEKUTUKAN ALLAH LANTARAN 

HAWA NAFSUNYA 622 

KISAH KARUN DAN KEKAYAANNYA YANG HARUS MENJADI PE- 

LAJARAN BAGI MANUSIA 622 

SL’ATU KEBAJIKAN DIBALAS TUHAN DENGAN BERUPAT GANDA . . 624 

JANJ1 ALLAH AKAN MEMENANGKAN MUHAMMAD S A W ATAS 

KAUMNYA 624 

PENUTUP SURAT AL QASHASH 625 

SURA TAL AS'KABUUT 

MUQADD1MAH SURAT AL ANKABUUT 627 

COBAAN ITU ADALAH UKURAN BAGI SEMPURNA ATAU TIDAKNYA 

IMAN SESEORANG 628 

Cobaan itu adalah perlu 628 

Tiap-tiap usaha manusia kemanfaatannya kembali kcpada dirinya sendui . . .. 628 

Ajakan mempersekutukan Tuhan harus ditentang sckalipun datangnya dari 

ibu bapa 629 

Sikap orang yang lemah imannya dalam menghadapi cobaan 629 

Cobaan terhadap Nabi Nuh a.s 630 

Cobaan terhadap Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Luth a.s 630 

Cobaan terhadap Nabi Syu’aib a.s, 633 

Cobaan terhadap Nabi Hud a.s dan Nabi Shaleh a.s, 633 

Cobaan terhadap Nabi Musa a.s 634 

Perlawanan terhadap kebenaran pasti hancur 634 


126 


JU7.21 

AL QUR'AN MENSUC1KAN JIWA MANUSIA 635 

Shalat mcnccgah kejahatan 635 

Cara berdebat dengan orang-orang yang bukan Islam 635 

Azab Allah past! datang pada waktunya 636 

KEHIDUPAN AKHIRAT ADALAH KEHIDUPAN YANG SEBENARNYA . . 637 

Kabar gembira untuk orang-orang yang bcriman 637 

Allah menentukan rezki tiap-tiap makhluk 637 

Dalam keadaan bahaya, manusia mengakui kekuasaan Allah 638 

JAMINAN ALLAH TF.RHADAP KEAMANAN TANAH SUCI 638 

PENUTUP SURAT AL’ANKABUUT 639 

SURAT A R RUUM 

MUQADDIMAH SURAT AR RUUM 640 

KEBENARAN PEMBERITAAN AL QUR'AN TENTANG PERIST1WA 

YANG AKAN TERJ ADI 641 

Berita kemenangan bangsa Rumawi, Ahli Kitab, atas bangsa Persia musyrik. . . 641 

Kaum yang menentang Nabi Muhammad s.a.w. akan hancur scperti halnya 

kaum yang menentang Nabi-nabl zaman dahulu 642 

BUKTI KEBENARAN HAR1 BERBANGKIT DAN PENGGOLONGAN 

MANUSIA PADA HAR1 ITU KEPADA MU'MIN DAN KAFIR 643 

BUKT1-BUKTI KEBESARAN ALLAH S W T YANG TERDAPAT PADA 

A LAM SEMESTA 644 

ISLAM ADALAH AGAMA HTRAH 645 

Suatu tamsil yang terdapat pada keadaan manusia ten tang keesaan Allah .... 645 

Manusia mcnurut fltrahnya beragama tauhid 645 

Sifat-sifat manusia yang tercela . 646 

Allah mengatur pemberian rezki dan penggunaannya 646 

AKIBAT YANG BURUK DAN YANG BAIK DARI PERBUATAN MANUSIA 647 
MEMPERHAT1KAN ALAM MENAMBAH KEYAKINAN TERHADAP 

ALLAH 648 

BUKTI-BUKTI TENTANG KEKUASAAN ALLAH. MENGHIDUPKAN 
ORANG-ORANG MAT1 DAN KEADAAN MANUSIA PADA HAR1 KIAMAT . 649 

ANJURAN MEMPERHATIKAN TAMSIL IBARAT YANG TERDAPAT 

DALAM AL QUR'AN 650 

PENUTUP SURAT AR RUUM 651 

SURAT LUQM AN 

MUQADDIMAH SURAT LUQMAN 652 

AL QUR'AN UL KARIM MENJAMIN SUKSESNYA ORANG-ORANG 
YANG BERIMAN 653 

NASIHAT LUQMAN KEPADA ANAKNYA 654 

KEKUASAAN ALLAH ADALAH MUTLAK DAN AKIBAT PENG1NGKAR- 

AN TERHADAPNYA 655 

PENUTUP SURAT LUQMAN 658 

SURAT AS SAJDAH 

MUQADDIMAH SURAT AS SAJDAH 659 

AL QUR’AN ADALAH WAHYU DARI TUHAN 660 

A1 Qur’an bukanlah ciptaan Muhammad s.a.w 660 

Masa terciptanya alam semesta 660 

Proses kejadian manusia dan kebangkitanny a di hari kiamat 661 

Scbuah perbandingan an tar a orang mu ’min dengan orang kafir 66 1 

Perintah Allah untuk menerima Al Qur'an dengan tidak ragu-ragu 663 

PENUTUP SURAT AS SAJDAH 664 


127 


SURAT AL AHZAB 

MUQADDIMAH SURAT AL AHZAB 665 

HUKUM KEKELUARGAAN HARUSLAH BERDASARKAN KETETAPAN 

ALLAH DAN RASUL 666 

Takwa dan tawakkal kepada Allah s.w.t. . . , 666 

Hukum zhihai dan kcdudukan anak angkat 666 

Kedudukan hubungan darah dalam hubungan wans 667 

BANTUAN ALLAH KEPADA KAUM MUSLIMIN DALAM PEPERANGAN 

AHZAB 668 

PERANG DENGAN BAN1 OU R AIZ AH (,7\ 

KETENTUAN-KETENTUAN ALLAH TERHADAP 1STER1 NABI 671 

JUZ22 

S1FAT-SIEAT ORANG MU’MIN DAN KEWAJIBAN MEREKA TERHADAP 

PER1NTAH RASUL 673 

MF.NURUT HUKUM ANAK ANGKAT T1DAK SAMA DENGAN ANAK 

KANDUNG 673 

KEHARUSAN MENG1NGAT ALLAH 674 

MUHAMMAD ADALAH RASUL YANG DltfTUS UNTUK SEGENAP UMAT 

MANUS1A 675 

BEBERAPA KETENTUAN ISLAM TENTANG HUKUM PERKAWINAN ... 675 

Wanita yang diccraikan sebelum dicampuri tidak ada iddah, dan harus diberi 

mut’ah 675 

Wanita yang halal dinikahi oleh Rasul s a w 675 

Nabi bolch memilih di antara isteii-istcrinya, siapayang akan tetap dipegang- 

nya dan siapa yang akan dilcpaskannya 676 

Nabi tidak bolch kawin lagi scsudah ayat ini diturunkan 677 

ADAB DAN SOPAN SANT UN DALAM RUMAH TANGGA NABI S.A.W. 677 
KEHARUSAN WANITA PAKA1 JILBAB, BILA BERADA Dl LUAR RUMAH 678 

ANCAMAN-ANCAMAN TERHADAP ORANGORANG MUNARIK’ DAN 

ORANG-ORANG YANG MEMBl AT KERUSUHAN Dl MADINAH 679 

HANYA ALLAH-LAH YANG MENGETAHU1 KAPAN TERJADINYA HARI 

BERBANGKIT 679 

ANCAMAN TERHADAP ORANG-ORANG KAFIR 679 

TAKWA KEPADA ALLAH MEMBAWA PFRBAIKAN AMAL DAN AM- 

PUNANDOSA 680 

SEG1 KEZALIMAN DAN KF.BODOHAN MANUSIA IALAH MAl.’ MFNF- 

RIMA TUGAS TETAPI TIDAK MELAKSANAKANNYA 680 

PF.NUTUP SURAT AL AHZAB 681 

SURAT SABA' 

MUQADDIMAH SURAT SABA’ 682 

AMATTFRPUHLAH ALLAH DAN AMAT SFMPURNAl.AII ll.MU-NYA 683 

KEPANDAIAN-KFPANDAIAN YANG DIBE.RIK AN KEPADA DAUD 
A S. DAN KEKUASAAN YANG DIBF.RIKAN KEPADA SULA1MAN A S. 68« 

KE1NGKARAN KAUM SABA TERHADAP N I'M AT ALLAH DAN AKI- 

BATNYA 685 

SF.MBAHAN-SLMBAHAN SFLA1N ALLAH TIDAK MEMPUNYAI KEKUA- 
SAAN SEDIK1TPUN 687 

RISALAH MUHAMMAD S A W ADALAH UNIVERSIL 688 

KFINGKARAN-KF.INGK ARAN ORANG KAE1R DAN KF.ADAAN MF 688 

RF.KA Dl AKHIRAT 

PERNYATAAN ALLAH TENTANG MUHAMMAD S.A.W DAN IUGAS- 

TUGASNYA 6S1 

PF.NUTUP SURAT SABA 693 

SURAT FAATHIR 

MUQADDIMAH SURAT FAATHIR 694 


128 


ALLAH ADALAH PENCIPTA, PENGUASA DAN PEMBER1 RAHMAT .... 695 

JANJI ALLAH PAST1 DATANG 696 

ORANG YANG TERTIPU DF.NGAN AM ALAN YANG Bl'RUK TIDAK 

LAH SAMA DF.NGAN ORANG TIDAK TER1 IPU 696 

SEGI-SEGI KEKUASAAN ALLAH YANG TLRCERMIN DALAM ALAM 

SEMESTA 696 

HANYA ALLAH -LAH YANG MAHA KAYA DAN TERPUJI 698 

MASING-MASING MANUSIA HANYA MLMIKl'L KESALAHANNYA 

SENDIR1. 698 

NAB1 MUHAMMAD S.A.W. PEMBAWA KEBENARAN 699 

HANYA ORANG-ORANG YANG BERPFNGFT AHUANLAH YANG SE- 

BF.NARNYA TAKUT KEPADA ALLAH 699 

HANYA ORANG-ORANG YANG MFMAHAMI KITAB ALLAH MENDIRI- 
KAN SEMBAHYANG DAN BFRNAFKAH Dl JALAN ALLAH ITL'LAH 

YANG MENGHARAP PAHALA YANG KEKAL 700 

T1NGKAT-TINGKATUMAT ISLAM YANG MENF.RIMA AL QUR’AN ... 700 

KEBENARAN ALLAH DAN TIDAK BF.RDAYANYA SEMBAHAN-SEM- 

BAHAN SELAIN ALLAH 701 

ANJURAN ALLAH AGAR MENGADAKAN PERLAWATAN DI MUKA 

BUMI UNTUK MEMBUKTIKAN KEKUASAAN ALLAH 703 

PENUTUP SURAT FAATHIR 704 

SURAT YAA SIM 

MUQADDIMAH SURAT YAA SUN 705 

PERNYATAAN DARI AL LAH BAHWA MUHAMMAD SAW ITU BF.NAR- 
BENAR SEORANG RASUL YANG MEMBAWA AL QUR AN SEBAGAI 

WAHYU DARI ALLAH 706 

Gunanya A1 Qur’an diturunkan kcpada Muhammad S.A.W 706 

Kebanyakan orang kafu past! mendapat azab k arena trdak mengindahkan 

penngatan Allah, 706 

Peringatan hanya berguna bagi orang yang takut kepada Allah . . . 707 

Kisah penduduk scbuah kota yang hams menjadi pelajaran 

bagi penduduk Mekah 707 

JUZ23 

Pcnyesalan terhadap orang-orang yang tidak benman 709 

Tanda-tanda kekuasaan Allah s.w.t 709 

Keadaan orang-orang mu’min di hari kiarnat • 711 

Tempelak (cercaan) Allah terhadap orang-orang yang tidak beriman 712 

Muhammad S.A.W. bukanlah seorang pen y air 713 

Kekuasaan Allah membangkitkan manusia di hari kiarnat 713 

PENUTUP SURAT YAA SUN 715 

SURAT ASH SHAAFFAAT 

MUQADDIMAH SURAT ASH SHAAFFAAT 716 

BUKTI-BUKTI KEESAAN ALLAH 717 

Alam langit dipelihara dan gangguan syailan 717 

Tuhan mematahkan dalil-dalil kaum musyrikin. 718 

Keadaan orang-orang musyrfle di akhirat 718 

Keadaan orang-orang mu’min di syurga 720 

Buah pohon zaqqum makanan ahli neraka 721 

Akibat yang diderita umat dahulu yang membangkang terhadap kebenaran. . . 722 

Allah mengabulkan permohonan Nabi Nuh a.s 722 

Nabi Ibrahim a.s. menghancurkan bcrhala 723 

Penyembelihan Ismail a.s 724 

Kabai gembira ten tang kelahiran Ishaq 726 

Nikmat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi Musa a.s. dan Harun a.s. 

Ilyas, a.s. Luth a.s. dan Yunus a.s 726 

Tak layak Allah mempunyai anak perempuan 728 


129 


Kaum musyrikin beserta scmbahan-sembahannya tidak berdaya 729 

Para rasul dan pengikutnya pasti mendapat kemenangan 730 

PENUTUP SURA I ASH SHAAFFAAT 730 

SURAT SH A AD 

MUQADD1MAH SURAT SHAAD 732 

MUSUH PARA NABI AKAN HANCUR 733 

KISAH BEBERAPA NABI 735 

Nabi Daud mendapat cobaan dati Allah 735 

Nabi Sulaiman a.s mendapat cobaan dari Allah 736 

Nabi Ayyub a.s. dan kesabarannya 738 

Beberapa orang Nabi pilihan 738 

Pahala bagi pengikut Nabi-nabj 739 

Azab tethadap orang-orang yang menentang Nabi 739 

Adam dan godaan iblis 741 

PENUTUP SURAT SHAAD 743 

SURAT AZ ZUMAR 

MUQADD1MAH SURAT AZ ZUMAR 744 

BF.RIBADAT KEPADA AI.LAH DENGAN HATI YANG PFNUH KF.IKH- 

LASAN 745 

PERBANDLNGAN ANTARA ORANG-ORANG MU’MIN DAN ORANG- 
ORANG YANG KAFIR 747 

JU7.24 

Orang kafir akan menemui a 2 ab netaka dan orang-orang yang berbuat kc- 

baikan akan mendapat pahala yang berganda 750 

Hanya kepada Allah orang-orang Mu’min bertawakal 751 

Sctiap orang akan memetik buah amatnya sendin. 751 

ORANG-ORANG YANG ZALIM TIDAK DAPAT MF.NGHINDARI SIKSA- 

AN HAR1 K1AMAT 752 

Syafaat itu semata-mata adalah hak Allah 752 

Salah satu sifat orang-orang yang tak beriman kepada kehidupan akhirat .... 752 

Sal ah satu watak manusia yang buruk 753 

Allah menentukan kadar rezki hamba-Nya 753 

LARANGAN BERPUTUS ASA TERHADAP RAHMAT ALLAH 753 

Perintah segera bertaubat sebelum datangnya azab 753 

Perbedaan keadaan orang yang bertakwa dengan orang yang mendustakan hari 
kiamat 754 

GAMBARAN TENTANG KEKUASAAN ALLAH DI HARI KIAMAT 755 

Peringatan supaya menjauhi kemusyrikan 755 

Beberapa peristiwa yang terjadi pada hari kiamat 755 

PENUTUP SURAT AZ ZUMAR 757 

SURAT A L MU ‘MIS 

MUQADDIMAH SURAT AL MU’MIN 758 

PENENTANGAN TERHADAP AGAMA PASTI MENEMUI KEGAGALAN . . 759 

Orang-orang mu'min janganlah terpedaya oleh kemakmuran orang-orang 

musyrik 759 

Para malaikat bertasbih kepada Allah dan tnendoa'kan orang-orang rnu’tnin . . 760 

Keinginan orang-orang kafir hend3k keluar dari neraka 760 

Kewajiban menunaikan ibadat kepada Allah 761 

Pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari kisah Musa a.s 762 

Pengingkaran terhadap kekuasaan Allah hanyalah karena kesombongan se- 

mata 767 

Allah akan memperkenankan do‘a hamba-Nya 767 

Kekuasaan Allah yang tercermin pada alam semesta 767 

Nasib orang yang menentang ayat-ayat Allah dan rasul-Nya 769 

Rasul ada yang disebutkan kisahnya dalam A1 Qur’an dan ada yang tidak 


130 


disebutkan . 770 

Pelajaran yang dapat diambil dari pcristiwa yang terjadi pada umat-umat 

yang tcrdahulu 770 

Iman di wakru aaab telah datang tidak bcrguna tag] . . 771 

PENUTUP SURAT AL MUTdlN 771 

SURAT FUSHSHILAT 

MUQADDIMAH SURAT FUSHSHILAT 772 

NABI ADALAH MANUS1A BIASA YANG D1BLR1 WAHYU YANG ME- 

NO AJAX KEPADA KEBENARAN 773 

ALLAH MENCIPTAKAN LANG IT DAN BUMI DALAM BEBF.RAPA PE- 

RIODE 774 

PERINGATAN K.EDAPA KAUM QURA1SY TENTANG PER1STIWA- 

PERISTIWA YANG DIALAMI KAUM AAD DAN TSAMUD 774 

ANGGOTA TUBUH MANUSIA AKAN MENJADI SAKS1 DI HA- 
RI KIAMAT TERHADAP PERBUATAN-PERBUATAN DI DU- 
NIA 775 

PEMBALASAN ALLAH TERHADAP ORANG-ORANG KAFIR DAN TER- 
HADAP ORANG-ORANG YANG BERIMAN 777 

ALQURANUL KAR1F.M ADALAH PETUNJUK DAN PENAWAR 778 

PENUTUP SURAT FUSHSHILAT 781 

JVZ 25 

SURAT ASY SYUURA 

MUQADDIMAH SURAT ASY SYUURA 782 

POKOK-POKOK DATVAH PARA RASUL ADALAH SAMA 783 

Wahyu Allah kepada malaikat sama dengan wahyu-Nya kepada rasul-rarsul 

sebelumnya 783 

Para malaikat memohonkan arr.pun kepada Allah untuk penghuni bumi 783 

A1 Qur'an adakh iebagai penngatan untuk seluruh umat manusia 784 

Persebnhan-perselisihan umat manusia dikembalikan penyelcsaiannya 

kepada Kitab Allah 784 

Semua para rasul mengajak untuk menyembah kepada Allah Yang Maha Esa, . 785 

Allah memberikan pembalasan kepada amal seseorang menurut niatnya 786 

Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa hamba-Nya 788 

Kewajiban beimusyawarat tentang masalah ke duniaan .... 789 

Bersabar dan memberi maaf lebih baik dari pada mengambil pembalasan .... 789 

Orang-orang yang dibiarkan sesat oleh Allah tidak akan menemukan pemuti- 

pin yang memberi petunjuk 790 

Cara wahyu diturunkan kepada rasul 791 

PENUTUP SURAT ASY SYUURA 792 

SURAT AZ ZUKHRUF 

MUQADDIMAH SURAT AZ ZUKHRUF 793 

KAUM MUSYRIKIN MENGAKUI BAHWA ALLAH-LAH PENCIPTA 
LANG1T DAN BUMI, KENDATIPUN MEREKA MENYEMBAH BERHALA 794 
KEINGKARAN KAUM MUSYRIKIN HANYALAH KARENA BLRPEGANG 

TEGUH KEPADA TRAD1SI LAMA 795 

NABI IBRAHIM SEBAGAI NENEK MOYANC MEREKA SENDIRI ME- 

NENTANG TRADISI LAMA 797 

KEKAYAAN DAN PERHIASAN HANYALAH KENTMATAN HIDUP 
DUN1AWI SEDANG KEBAHAG1AAN DI AKHIRAT HANYA DAPAT 

DICAPAI DENGAN TAKWA 798 

KEHANCURAN FIR’AUN HENDAKLAH MENJADI PELAJARAN BAGI 

UMAT YANG DATANG KF.MUD1AN 800 

NABI ISA AS. MENGAJAK KAUMNYA UNTUK BERIMAN KEPADA 

ALLAH 801 

KEBAHAGIAAN YANG DINI’MATI OLEH PENDUDUK SYURCA DAN 


131 


KLSENGSARAAN YANG DIALAMI OLEH PENDUDUK NERAKA 803 

BANTAHAN AL QUR AN TF-NTANG KEPERCAYAAN TUHAN MEM- 

PUN YAI ANAK 804 

PENUTUP SURAT AZ ZUKHRUF ' 805 

SURAT AD DU KH A AN 

MUQADDIMAH SURA1 AD DUKHAAN 807 

KAUM MUSYRIKIN D1AZAB OLEH TUHAN DENG AN HUKUMAN KE- 

LAPARAN SEBAGA1 HUKUMAN YANG RINGAN 808 

KARENA KAUM MUSYRIKIN TETAP INGKAR ALLAH MENDATANG- 

KAN AZAB YANG BESAR 809 

KISAH MUSA DENGAN FIR'AUN SEBAGAI PELAJARAN BAGI ORANG- 

ORANG KAFIR 809 

PF.RBUATAN JELF.K DAN AMAL YANG SALEH AKAN MENDAPAT 

PEMBA LASAN YANG SETIMPAL 812 

PENUTUP SURAT AD DUKHAAN 813 

SURAT AL JAATSIYAH 

MUQADDIMAH SURAT AL JAATSIYAH 814 

BUKTI-BUKTI TENTANG ADANYA ALLAH S.W.T PADA ALAM SEMF.STA 815 

KccelaJiaanlah bap orang yang mendustakan wahyu 815 

Perbuatan manusia baik atau buruk kembali kepada dirinya sendiri 816 

Bam Israil mengmgkan kcrasulan Muhammad sesudah meteka mengetahui 

bukti-bukti kebenarannva 817 

Tak ada yang d3pat mcmbcri petunjuk kepada penyembah-penyembah hawa 

natsu 818 

Pada hari umat manusia dihisab, meteka bctlutu! dan disuruh membaca 

catatan pcrbuatannya sclama di dunia 818 

PENUTUP SURAT AL JAATSIYAH 820 

JUZ 26 

SURAT A L AHQAAh 

MUQADDIMAH SURAT AL AHQAAF 821 

KLBENARAN TAUHID DAN KEBATHILAN SYIR1K 822 

KEWAJIBAN MENGHORMAT1 1BU BAPA 824 

KEHANCURAN KAUM 'AAD 825 

PENY1ARAN AL QUR AN PADA GOLONGAN JIN 827 

PFNUTUP SURAT AL AHQAAF 828 

SUR.A T MUHAMMAD 

MUQADDIMAH SURAT MUHAMMAD 829 

KETENTUAN-KETENTUAN PEPERANGAN DALAM ISLAM 830 

Sikap menghadapi orang-orang kafir dalam pepcrangan 830 

Orang-orang mu'min past! mcnang dan orang-orang kafir past) hancur . .... 831 

Ancaman terhadap orang-orang munafik dan orang-orang rnurlad 833 

PENUTUP SURAT MUHAMMAD . . 835 

SURAT AL PATH 

MUQADDIMAH SURAT AL FATH 836 

PERDAMAIAN HUDAIBIYAH ADALAH SUATU KEMENANGAN YANG 

BESAR BAGI KAUM MUSLIMIN 837 

Khabar gembira kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan kaum mu slim in ... 837 

Terjadinya Baiaturrldhwan 838 

Celaan terhadap orang-orang yang takut berperang 839 

Allah meredhai orang-orang yang tnengadakan Baiaturridhwan dan men- 

janjikan kcmcnangan bagi kaum muslimin 840 

Kebenaran mimpi Nabi Muhammad s.a w. memaniki Mekah akan terbukti 842 
Sifat-sifat Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabatnya di dalam Taurat 


132 


dan Injil 843 

PENUTl.'PSURAI AL FAIH 843 

SURAT AL HU JURA T 

MUQADDIMAH SURAT AL UUJURAT 844 

TATAKRAMA TERHADAP RASULULLAH S.A.W 845 

PERATURANPFRATURAN TENTANG PERGAULAN UMAT ISLAM .... 846 

Bagaimana menghadapi perkhabaian yang dibawa orang fasik 846 

Cara menyelesaikan pcrscngkctaan yang Ombul antara kaum mu slim in 846 

Larangan memperolok-olokkan, hanyak prasangka dan lain-lain 847 

Manusia diciptakan berbagai bangsa untuk kenal mengenal 847 

Ciri-ciri iman yang sebenarnya 848 

PENUTUP SURAT AL HU JURAT 849 

SURAT QA A F 

MUQADDIMAH SURAT QAAF 850 

HARI BERBANGKIT 851 

Pengingkaran kaum musyrikin terhadap kenabian Muhammad S.A.W. dan 

haii berbangkit 851 

Kejadian-kejadian dalarn alam membuktikan kcbcnaran adanya hari ber- 
bangkit 851 

Pelajaran yang dapat diambil dari umat-umat yang dahulu yang menentang 

para nabi 852 

Gerak-gerik manusia dan perkataannya dicatat oleh para malaikat ........ 852 

Balasan terhadap amal yang baik dan perbuatan yang jelek 854 

Ancaman terhadap orang-orang yang inengingkari hari berbangkit 854 

PENUTUP SURAT QAAE 855 

SURAT ADZ-DZAARI YAA T 

MUQADDIMAH SURAT ADZ-DZAARI YAAT 857 

PENEGASAN TENTANG HARI BERBANGKIT 858 

KISAH TENTANG UMAT-UMAT YANG DAHULU YANG MENDUSTA- 

KAN AKAN PARA NABI 859 

PENUTUP SURAT ADZ-DZAARI YAAT 863 

JUZ27 

SURA TATH THUUR 

MUQADDIMAH SURAT ATH THUUR 864 

SUMPAH-SUMPAH ALLAH YANG MENANDASKAN BAHWA AZABNYA 
PASTI DATANG KEPADA ORANG-ORANG YANG MENDUSTAKAN 
DAN KARUN1ANYA PASTI DILIMPAHKAN KEPADA ORANG-ORANG 

YANG TAKWA 865 

BANTAHAN-BANTAHAN ALLAH TERHADAP OCEHAN-OCEHAN KAUM 

MUSYRIKIN 867 

KEHARUSAN BF.RSABAR, BERTASB1H DAN BF.RSF.M BAH YANG MA- 

LAM 869 

PENUTUP SURAT ATH THUUR 869 

SURAT AN NAJM 

MUQADDIMAH SURAT AN NAJM 870 

TUHAN BERSUMPAH BAHWA WAHYU YANG DITURUNKAN KF.PADA 

NABI MUHAMMAD S A W. ADALAHBENAR 871 

CELAAN-CELAAN ALLAH KEPADA KAUM MUSYRIKIN YANG MENG- 

HARAPKAN SYAFAAT DARI MALAIKAT 873 

ORANG-ORANG YANG MENJAUHl DOSA-DOSA BESAR MENDAPAT 

AMPUNAN DAN PEMBALASAN YANG BAIK DARI ALLAH 873 

KEHANCURAN ORANG YANG MENDUSTAKAN KEBENARAN DAN 
PFRTANGGUNGAN JAWAB MASING-MAS1NG MANUSIA ATAS PER- 

BUATANNYA 874 

PENUTUP SURAT AN NAJM 876 


133 


SURAT A L QAMAR 

MUQADDIMAH SURAT ALQAMAR 877 

MUSUH-MUSUH NABI MUHAMMAD S A W. AKAN MENGALAM1 KE- 

HANCURAN SFBAGAIMANA MUSUH-MUSUH RASUL DAHULU 878 

Berita kehancuran musuh Nabi Muhammad s.a.w 878 

Kehancuran kaum Nuh a.s . 879 

Kehancuran kaum 'Aad 880 

Kehancuran kaum T&amud 880 

Kehancuran kaum Luth 881 

Kehancuran Fir’aun 882 

Peringatan kepada kaum musyrikin bahwa mereka tidak Icbih kuat dari umat- 

umat yang telah dihancurkan Tuhan 882 

Balasan terhadap orang yang berdosa dan pahala bap orang yang takwa 882 

PENUTUP SURAT ALQAMAR 883 

SURAT AR RAHMAAN 

MUQADDIMAH SURAT AR RAHMAAN 884 

BEBERAPA NI'MAT ALLAH S.W.T. YANG DAPAT D1RASAKAN Dl DUMA 885 
ANCAMAN ALLAH TF.RHADAP PERBUATAN-PF.RBUATAN DURHAKA 887 

PAHALA BAGI ORANG-ORANG YANG BERT AKWA 888 

PENUTUP SURAT AR RAHMAN 890 

SURAT Al WAAQUAH 

MUQADDIMAH SURAT AL WAAQI'AH 891 

KEJADIAN-KEJADIAN BESAR PADA HARI KIAMAT 892 

Pada hari kiamat manusia terbagi kepada tiga golongan 892 

Golongan kanan, golongan kiri dan orang-orang yang paling dahulu beriman . . 892 

Balaian kepada orang-orang yang paling dahulu beriman. 893 

Balaian kepada golongan kanan 894 

Aaab alas golongan kiri dan tcmpelak untuk mereka 894 

SUMPAH ALLAH TENTANG KFMULIAAN AL QUR AN 897 

PENUTUP SURAT ALWAAQ1AH 898 

SURAT AL HAD/ID 

ML'QADIMMAH SURAT AL HAD11D 899 

SEGALA SESUATU PADA HAKEKATNYA MILIK ALLAH MAKA JA- 
NGANLAH KAMU MERASA BF.RAT MENAFKAHKaN HARTA DAN RE- 

ZEKIMU DI JALAN ALLAH 900 

BES1 ADALAH KARUNIA ALLAH YANG MERUPAKAN POKOK KE- 
KUATAN UNTUK MEMBELA AGAMA ALLAH DAN MEMENUHI KE- 

PERLUAN HIDUP 904 

TIDAK ADA RAHBANIAH (KERAH1BA.N) DALAM AGAMA ISLAM ... 905 

PENUTUP SURAT AL HADIID 906 

JUZ 28 

SURA T AL MU JAADILAH 

MUQADDIMAH SURAT AL ML JAADILAH 907 

BEBERAPA KETENTUAN DALAM ISLAM 908 

HukumZhihar 908 

Celaan terhadap perundingan rahasia unluk mcmusuhi Islam 909 

Sopan santun menghadiri majlis Nabi 910 

Larangan berteman dengan orang-orang yang memusuhi Islam 911 

PENUTUP SURAT AL ML JAADILAH 913 

SURAT A l. HASYR 

MUQADDIMAH SURAT AL HASYR 914 

PENGUSIRAN ORANG-ORANG YAHUDI DARI MADINAH 915 


134 


Pcngusiran Bani Nadhir dan Madinah 915 

Hukum fai-i * ^ ^ 

Orang munafik tidak menepati janjinya terhadap orang Yahudi. 917 

Brberapa peringatan 919 

Bcbcrapa A1 Asmaa' al Husna 919 

PENUTUP SURAT AL HASYR 920 

SURA TAL M UM T AH AS' AH 

MUQAD1MMAH SURAT AL MUMTAHANAH 921 

BEBERAPA KETENTUAN DALAM KEADAAN PERANG 922 

Larangan menjadikan seseorang dari golongan musuh sebagai teman sctia- . . . 922 

Hubungan antara orang Islam dan orang kafir yang tidak memusuhi 

Islam tidak dilarang, . . . 924 

Perlakuan terhadap wanita wanita mu’min yang masuk daerah Islam 924 

PENUTUP SURAT AL MUMTAHANAH 926 

SURAT ASH SHAFF 

MUQADIMMAH SURAT ASH SHAFF 927 

JALAN UNTUK MENCAPA1 KF.MF.NANGAN 928 

Keharusan umat Islam mempertahankan agamanya dalam barisan yang ter- 

atur 928 

Kemenangan dapat diperoleh hanya dcngan pengorbanan 929 

PENUTUP SURAT ASH SHAFF 930 

SURA TAl. JUMU’AH 

MUQADOIMAH SURAT ALJUMU’AH 931 

PENGUTUSAN MUHAMMAD S A W. ADALAH KARUN1A ALLAH KE- 

PADA UMAT MANUSIA 932 

PERINGATAN KEPADA UMAT ISLAM SUPAYA JANGAN SEPFRTI 
ORANG YAHUDI YANG TIDAK MENCAMALKAN ISI KITAB SUCI- 

NYA 932 

BEBERAPA HUKUM YANG BF.RIIUBUNGAN DENGAN SHALAT JUM’AT 933 
PENUTUP SURAT ALJUMU’AH 934 

SURAT Al. MUNAAFIQUN 

MUQADD1MAH SURAT AL MUNAAFIQUN 935 

ORANG-ORANG MUNAFIK 936 

Sifat-sifal orang-orang munafik 936 

Peringatan kepada orang-orang mu’min 937 

PENUTUP SURAT AL MUNAAFIQUN 938 

SURA TAT TAGHAABUN 

MUQADDIMAH SURAT AT TAGHAABUN 939 

KESALAHAN-KESALAHAN MANUSIA AKAN D1TAMPAKKAN ALLAH 

PADA HAR1 KIAMAT 940 

HATI-HATILAH TERHADAP KEH1DUPAN DUN1AWI 941 

PENUTUP SURAT AT TAGHAABUN 943 

SURAT A TH THALAAQ 

MUQADDIMAH SURAT ATH THALAAQ 944 

BEBERAPA KETENTUAN TENTANG THALAAQ DAN IDDAH 945 

HUKUM-HUKUM YANG D1BAWA NABI MUHAMMAD S.A.W. MEMBAWA 

KEBAHAGIAAN BAGI UMAT MANUSIA 947 

PENUTUP SURAT ATH THALAAQ 948 


135 


SURAT AT TAHRIM 

MUQADDIMAH SURAT AT TAHRIM 949 

BEBERAPA TUNTUNAN TENTANG KEHIDUPAN RUMAH TANGGA. ... 950 

Nabi Muhammad s.a.w. dengan isteri-isterinya 950 

Perintah taubat dan berjihad 951 

CONTOH-CONTOH TENTANG 1STRI YANG TIDAK BA1K DAN 1STR1 

YANGBAIK 952 

PENUTUP SURAT ATI AHRIM 953 

JUZ. 29 

SURAT A l. MUl.K 

MUQADDIMAH SURAT AL MULK 954 

KERAJAAN ALLAH MELIPUTI KERAJAAN DUMA DAN AKH1RAT .... 955 

Kckuasaan dan ilmu Allah yang tergarnbar di alam scmcsta 955 

Azab yang didcrita orang-orang kafir di akhirat . 955 

Janji-janji Allah kepada orang-orang mu 'min 956 

Ancaman Allah kepada orang-orang kafir 957 

PF.NUTUP SURAT AL MULK 958 

SURA T A L QA TAM 

MUQADDIMAH SURAT ALQALAM 959 

BANTAHAN ALLAH TERHADAP TUDUHAN-TUDUHAN ORANG-ORANG 

KAHR KEPADA NABI MUHAMMAD SAW 960 

Muhammad s.a.w. adalah scoring yang berakhlak agung 960 

Larangan mcniaati orang-orang yang mendusiakan kebcnaran 960 

ALLAH TELAH MENIMPAKAN COBAAN KF.PADA ORANG-ORANG 
KAFIR SEBAGAI YANG DITIMPAKAN KEPADA PF.MILIK-PEM1LIK 

KEBUN 961 

ALLAH SEKAL1-KALI TIDAK MFNYAMAKAN ORANG-ORANG YANG 

BAIK DFNGAN ORANG-ORANG YANG BURUK 963 

PENUTUP SURAT AL QALAM 965 

SURA TAL HAAQQAH 

MUQADDIMAH SURAT AL-HAAQQAH 966 

KEPASTIAN ADANYA HARI KIAMAT 967 

Orang-orang yang mendustakan kebenaran pasti binasa 967 

Peristiwa-peristiwa di waktu lerjadinya hari kiamat 968 

Sa’at berhisab dan peristiwa-peristiwa berikutnya. 969 

AL QUR'AN BENAR-BENAR WAHYU ALLAH 970 

PENUTUP SURAT AL -HAAQQAH 971 

SURAT A L MA AAR1J 

MUQADDIMAH SURAT AL-MA'AARIJ 972 

KEPASTIAN DATANGNYA AZAB KEPADA ORANG-ORANG KAFIR . . 973 

AJARAN ISLAM UNTUK MENGATASI SIFAT-SIFAT YANG JELEK 

PADA MANUS1A 974 

AZAB YANG MENGH1NAKAN AKAN MENIMPA ORANG-ORANG YANG 

MENDUSTAKAN ALLAH 975 

PENUTUP SURAT AL MA'AARIJ 976 


136 


SURAT NUH 

MUQADD1MAH SURAT NUH 977 

K1SAH NUH DENGAN KAUMNYA 978 

Seruan Nabi Nuh a.s kepada kaumnya 978 

Pengaduan Nuh a.s. kepada Allah tcntang keingkaran kaumnya 978 

Azab yang ditimpakan kepada kaum Nuh a s . . 980 

PENUTUP SURAT NUH. 981 

SURAT A L JIN 

MUQADDIMAH SURAT AL JIN 982 

1SLAMNYA JIN SETELAH MENDENGAR AL QUR’AN 983 

PEMEUHARAAN ALLAH TERHADAP WAHYU YANG DITURUNKAN 

KEPADA NABI 985 

PENUTUP SURAT AL JIN 986 

SURAT AL MUZZAMMIL. 

MUQADDIMAH SURAT AL MUZZAMMIL 987 

PETUNJUK-PETUNJUK ALLAH KEPADA NABI MUHAMMAD S.A.W. 

UNTUK MEMPF.RSIAPKAN DIRI DALAM BERDA'WAH 988 

Kewajiban shalat malam atas Nabi Muhammad s.a.w . 988 

Bcberapa pctunjuk lainnya untuk Nabi Muhammad s.a.w 989 

BEBERAPA PETUNJUK BAGI KAUM MUSLIMIN 990 

PENUTUP SURAT AL MUZZAMMIL 990 

SURA TAL MUDPA TSTS1R 

MUQADDIMAH SURAT AL MUDDATSTSIR 991 

PERINTAH KEPADA NABI UNTUK BERDA’WAH 992 

Bcberapa petunjuk dalam berda'wah 992 

Orang yang ingkax urusannya kepada Allah ... 992 

Yang menerima dahvah akan mendapat pahala dan yang menotaknya akan 

masuk neraka 994 

PENUTUP SURAT AL MUDDATSTSIR 996 

SURAT AL QIYAAMAH 

MUQADDIMAH SURAT AL QIYAAMAH 997 

HARI KIAMAT DAN HURU HARANYA 998 

Kekuasaan Allah menghidupkan manusia seperti semula 998 

Tertib ayat-ayat dan surat-surat dalam A1 Qur'an menurut ketentuan Allah .. 999 

Keadaan manusia di saat sakaratul maut 1000 

Manusia dijadikan Allah tidak dengan sia-sia 1000 

PENUTUP SURAT AL QIYAAMAH 1001 

SURAT AL INSAAN 

MUQADDIMAH SURAT AL INSAAN 1002 

KEH1DUPAN MANUSIA MENUJU KESEMPURNAAN 1003 

Proses kejadian manusia 1003 

Balasan Allah kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dan tingkatan- 

tingkatan balasan itu 1003 

Tuntunan-tuntunan Allah kepada Muhammad s.a.w 1005 

PENUTUP SURAT AL INSAAN 1006 


137 


SURA TAL MURSAIAA T 

MUQADDIMAH SURAT AL MURSALAAT 1007 

KEADAAN MANUSIA DI HARI KEPUTUSAN 1008 

Segala an cam m Allah pasti terjadi 1008 

Azab^azab yang ditimpakan atas orang-orang yang mcndustakan kcbenaran 

dan balasan kepada orang-orang yang bertakwa 1010 

PENUTUP SURAT AL MURSALAAT 1012 

JU7.30 

SURA T AN NASA 

MUQADDIMAH SURAT AN NABA 1013 

HARI BERBANGKIT 1014 

Kekuasaan Allah menciptakan alam dan ni’mat-ni'mat yang dibcrikanNya 

adalah bukti bagi kekuasaan-Nya membangkitkan manusia 1014 

Kehebatan hari bcrbangkit 1015 

Balasan terhadap orang yang durhaka 1015 

Balaian terhadap orang yang bertakwa 1016 

Perintah agar manusia memilih jalan yang benar kepada Tuhannya 1016 

PENUTUP SURAT AN NABA' 1017 

SURA TAN NAA ZI'AAT 

MUQADDIMAH SURAT AN NAAZI’AAT 1018 

PENEGASAN HARI BERBANGKIT KF.PADA ORANG-ORANG 

ML'SYRIK YANG MENG1NGKARINYA 1019 

K1SAH MUSA A S. DAN F1R AUN SEBAGA1 PENGHIBUR BAGI MUHAM- 
MAD S.A.W 1020 

MEMBANGKITKAN MANUSIA ADALAH MUDAH BAGI ALLAH SEPERTI 

MENCIPTAKAN ALAM SEMESTA 1021 

DI HARI KIAMAT ITU TER1NGATLAH MANUSIA AKAN PERBUATAN- 

NYADIDUNIA 1021 

PENUTUP SURAT AN NAAZ1AAT 1022 

SURAT ABASA 

MUQADDIMAH SURAT ABASA 1023 

TEGURAN KEPADA RASULULLAH S.A.W 1024 

PERINGATAN TUHAN KEPADA MANUSIA YANG TIDAK TAHU HAKI- 

KAT DIR1NYA 1025 

PENUTUP SURAT ABASA 1026 

SURAT ATTAKW1IR 

MUQADDIMAH SURAT AT TAKW1IR 1027 

DI KALA TERJADINYA PERISTIWA-PERISTIWA BESAR PADA HARI 
KIAMAT. TAHULAH TIAP-TIAP JIWA APA YANG TELAH DIKERJA- 

KANNYA WAKTU DI DUNIA . 1028 

MUHAMMAD BUKANLAH SEORANG GILA, MELAINKAN RASUL 

KEPADANYA DITURUNKAN AL QUR AN 1029 

PENUTUP SURAT AT TAKWIIR 1030 

SURAT AL 1NFITHAAR 

MUQADDIMAH SURAT AL INFITHAAR 1031 

CELAAN TERHADAP MANUSIA YANG DURHAKA KEPADA ALLAH . . . 1032 
SEMUA PERBUATAN MANUSIA D1CATAT OLEH MALAIKAT DAN 

AKAN MENDAP AT BALASAN YANG SE1MBANG 1032 

PENUTUP SURAT AL INFITHAAR 1033 


138 


SURAT AL MUTHA FFIFIIN 

MUQADDIMAH SURAT AL MUTHAFFIFIIN 1034 

ANCAMAN TERHADAP ORANG YANG CURANG DALAM MENAKAR 

DAN MEN1MBANG 1035 

KEADAAN ORANG-ORANG YANG DURHAKA PADA HAR1 K1AMAT . . . 1035 
KEADAAN ORANG-ORANG YANG BERBAKTI KEPADA ALLAH PADA 

HAR1 K.IAMAT 1036 

EJEKAN-EJEKAN TERHADAP ORANG MU'MIN DI DUN1A DAN BALAS- 

ANNYA D1 AKH1RAT 1037 

PENUTUP SURAT AL MUTHAFFIFIIN 1038 

SURA T ALINS YIQAA Q 

MUQADDIMAH SURAT AL 1NSYIQAAQ 1039 

ORANG-ORANG MU'MIN MF.NERIMA CATATAN AMALNYA DI SEBE- 
LAH KANAN DAN AKAN MENERIMA PEMERIKSAAN YANG MUDAH . . 1040 
ORANG-ORANG DURHAKA MENERIMA CATATAN AMALNYA DARI 

BELAKANG DAN AKAN DIMASUKKAN KE DALAM NERAKA 1040 

MANUSIA MENGALAMI PROSES KEHIDUPAN TINGKAT DEMI TING- 

KAT 1041 

PENUTUPAN SURAT AL INSYIQAAQ 1042 

SURAT AL BURUUJ 

MUQADDIMAH SURAT AL BURUUJ 1043 

ORANG-ORANG YANG MENENTANG MUHAMMAD S A W. AKAN MENG- 
ALAMI KEHANCURAN SEBAGAIMANA YANG DIALAMI UMAT-UMAT 

DAHULU YANG MENENTANG RASUL RASUL MEREKA 1044 

PENUTUP SURAT AL BURUUJ 1046 

SURAT ATH THAARIQ 

MUQADDIMAH SURAT ATH THAARIQ 1047 

TIAP-TlAP MANUSIA ITU ADA YANG MENJAGANYA 1048 

ALLAH YANG KUASA MF.NCIPTAKAN MANUSIA, KUASA PULA MEM 

BANGKITKANNYA 1048 

ALQU RAN PEMISAH ANTARA YANG HAK DAN YANG BATHIL ... 1049 
PENUTUP SURAT ATH THAARIQ 1049 

SURAT ALA LAA 

MUQADDIMAH SURAT AL A 'LAA 1050 

BERTASBIH DAN MENSUC1KAN DIRI ADALAH PANGKAL KF.BERUN- 

TUNGAN 1051 

PENUTUP SURAT AL A’LAA 1052 

SURAT AL GHAASYIYAH 

MUQADDIMAH SURAT AL GHAASYIYAH 1053 

KEADAAN PENGHUN1-PENGHUNI NERAKA DAN PENGHUNI-PENG- 

HUNISYURGA 1054 

ANJURAN MEMPERHATIKAN ALAM SEMESTA 1055 

PENUTUP SURAT AL GHAASYIYAH 1055 


139 


SURAT AL FA JR 

MUQADDIMAH SURAT AL FAIR 1056 

MEREKA YANG MENENTANG NABl MUHAMMAD S A W. FASTI BINASA 
SEPERTI UMAT-UMAT DAHULU YANG MENENTANG RASULNYA .... 1057 
KEKAYAAN DAN KEMISKINAN ADALAH UJIAN TUHAN BAGI HAM 

BA-HAMBANYA 1058 

PENYESALAN MANUSIA YANG TENGGELAM DALAM KEH1DUPAN 

DUNIAWI DI HARl KIAMAT 1058 

PENGHARGAAN ALLAH TERHADAP MANUSIA YANG SEMPURNA 

IMANNYA 1059 

PENUTUP SURAT AL FAIR 1059 

SURA T AL BALAD 

MUQADDIMAH SURAT AL BALAD 1060 

H1DUP MANUSIA PENUH DENGAN PERJUANGAN 1061 

PENUTUP SURAT AL BALAD 1062 

SURAT ASY SY AMS 

MUQADDIMAH SURAT ASY SYAMS 1063 

MANUSIA DIILHAMI ALLAH JALAN YANG BURUK DAN YANG BAIK . 1064 
PENUTUP SURAT ASY SYAMS 1065 

SURAT AL LAIL 

MUQADDIMAH SURAT AL LAIL 1066 

USAHA MANUSIA ADALAH BF.RMACAM MACAM YANG TLRPENTING 

1ALAH MENCARI KEREDHAAN ALLAH 1067 

PENUTUP SURAT AL LAIL 1068 

SURAT ADH DHUHAA 

MUQADDIMAH SURAT ADH DHUHAA 1069 

BEBERAPA NI'MAT YANG DIANUGRAHKAN KEPADA NABI MUHAM 

MAD S.A.W 1070 

PENUTUP SURAT ADH DHUHAA 1071 

SURAT ALAM NASYRAH 

MUQADDIMAH SURAT ALAM NASYRAH 1072 

PERINTAH ALLAH KEPADA NABI MUHAMMAD SA W AGAR TERUS 

BERJUANG DENGAN IKHLAS DAN TAWAKAL 1073 

PENUTUP SURAT ALAM NASYRAH 1074 

SURAT AT TUN 

MUQADDIMAH SURAT AT TUN 1075 

MANUSIA D1CIPTAKAN DALAM BENTUK YANG SEBAIK-BAIKNYA . . . 1076 
YANG MENJADI POKOK KEMULIAAN MANUSIA 1ALAH IMAN DAN 

AMALNYA 1076 

PENUTUP SURAT AT TUN 1077 


140 


SURAT AL AlAQ 

MUQADDIMAH SURAT AL \ALAQ 1078 

TULIS BACA ADALAH KUNCI ILMU PENGETAHUAN 1079 

MANUSIA MENJADl JAHAT KARENA MERASA CUKUP 1079 

PENUTUP SURAT AL'ALAQ 1080 

SURAT AL QADR 

MUQADDIMAH SURAT AL QADR 1081 

KF.MULIAAN LAJLATUL QADR 1082 

PF.NUTUP SURAT AL QADR 1082 

SURAT AL BA Y YIN AH 

MUQADDIMAH SURAT BAYYINAH 1083 

AHLl KITAB BERPECAH BELAH MENGHADAPI MUHAMMAD s a w 

SFDANG AJARAN YANG DIBAWANYA ADALAH WAJAR 1084 

PENUTUP SURAT AL BAYYINAH 1085 

SURAT AZ ZALZALAH 

MUQADDIMAH SURAT AZ ZALZALAH 1086 

DI HAR1 BERBANGKIT MANUSIA MELIHAT BALASAN PERBUATAN- 

NYA BIARPUN YANG SEBESAR ZARRAH 1087 

PENUTUP SURAT AZ ZALZALAH 1088 

SURAT AL'AADIYAAT 

MUQADDIMAH SURAT AL'AADIYAAT 1089 

MANUSIA MENJAD1 KIK1R KARENA TAMAKNYA KEPADA HARTA ... 1090 
PENUTUP SURAT AL 'AADIYAAT 1091 

SURAT AL QAARI'AH 

MUQADDIMAH SURAT AL QAARI’AH 1092 

ORANG YANG BERAT DAN YANG R1NGAN PERBUATANNYA Dl HARI 

KIAMAT 1093 

PENUTUP SURAT AL QAARI'AH 1094 

SURA TATTAKAATS UR 

MUQADDIMAH SURAT AT TAKAATSUR 1095 

ANCAMAN ALLAH TERHADAP ORANG-ORANG YANG LALAl DAN 

BERMEGAH-MEGAH 1096 

PENUTUP SURAT AT TAKAATSUR 1097 

SURAT A L AS HR 

MUQADDIMAH SURAT AL ASHR 1098 

AMAT RUGILAH MANUSIA YANG TIDAK MF.MANFAATKAN WAKTU- 

NYA UNTUK BERBAKTI 1099 

PENUTUP SURAT AL’ASHR 1099 


141 


SURAT AL HUMAZAH 

MUQADDIMAH SURAT AL HUMAZAH 1100 

AMAT CELAKALAH PENIMBUN 1IARTA YANG TIDAK MENAFKAH- 

KANNYADIJ ALAN ALLAH 1101 

PENUTUP SURAT AL HUMAZAH 1102 

SURAT A l. F1IL 

MUQADDIMAH SURAT AL EI1L 1103 

AZAB ALLAH KF.PADA Th.NTAR A BERGAJAH YANG AKAN MENG- 

HANCURKAN KA'BAH 1104 

PENUTUPSURAT AL F1IL 1104 

SURAT QURAISY 

MUQADDIMAH SURAT QURA1SY 1105 

KEMAKMURAN DAN KETENTERAMAN SEHARUSNYA MENJADIKAN 

ORANG BERBAKTI KEPADA ALLAH 1106 

PENUTUPSURAT QURAISY 1106 

SURA TALMAA VUN 

MUQADDIMAH SURAT ALMAA’UUN 1107 

BFBERAPA SIFAT YANG D1PANDANG SEBAGA1 MENDUSTAKAN 

AGAMA 1108 

PENUTUP SURAT AL MAA’UUN 1108 

SURAT A L KAUTSAR 

MUQADDIMAH SURAT AL KAUTSAR 1109 

SHALAT DAN BERKORBAN TANDA BERSYUKUR KEPADA N I'M AT 

ALLAH 1110 

PENUTUP SURAT AL KAUTSAR 1110 

SURAT AL KAAFIRUUN. 

MUQADDIMAH SURAT Al. KAAF1RUUN 1111 

TIDAK ADA TOLERANS1 DALAM HAL KE1MANAN DAN PE RIB AD AT - 

AN 1112 

PENUTUP SURAT AL KAAFIRUUN 1112 

SURAT AN NASHR 

MUQADDIMAH SURAT AN NASHR 1113 

PERTOLONGAN DAN KEMENANGAN ITU DATANGNYA DARI ALLAH, 

MAKA PUJILAH D1A 1114 

PENUTUPSURAT AN NASHR 1114 

SURAT AL LAHAB 

MUQADDIMAH SURAT AL LAHAB 1115 

TUKANG FITNAH PASTI AKAN CELAKA 1116 

PENUTUP SURAT AL LAHAB 1 116 


142 


SURAT A L IKHLASH 

MUQADDIMAH SURAT AL IKHLASH 1117 

ARTI KEESAAN TUHAN 1118 

PENUTUP SURAT AL IKHLASH 1118 

SURAT AL FALAQ 

MUQADDIMAH SURAT AL FALAQ 1119 

ALLAH PELINDUNG DARI SEGALA KEJAHATAN 1120 

PENUTUP SURAT AL FALAQ 1120 

SURAT AN NAAS 

MUQADDIMAH SURAT AN NAAS 1121 

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN BIS1KAN SYAITAN 

DAN MANUSIA 1122 

PENUTUP SURAT AN NAAS 1122 


143 


DAFTAR KEPUSTAKAAN 


Abdul Baqi, Muhammad Fuad, Al Mu'/am al Mufahras li Alfazh al Qur'an al Karim, Dar 
AsySya’b, Cairo, 1945, 

Ahmad, Abdullah. Tafsir al Qur 'an al Jalit Haqaiqu al Ta'wil. Maktabah al ’Amawiyah, 
Beirut 

Ali, Abdullah Yusuf. The Holy Qur'an. Darul ’Arabiyah, Beirut 

Al Ashfahani, Abil Qasim Husain Raghib. Al Mufradat fi Gharib a! Qur'an. Mushthafa al 
Babi al Halabi. Cairo. 

Al Alusi, Syihabuddin as Sayyid, Ruh al Ma dm ft Tafsir al Qur an a I 'Azhim Wassah i al 
Matsani. Dar lhya'at Turats al Arabi, Beirut 

Al Baghdadi, Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim, Tafsir al Khazin, Maktabah Tijariyah al 
Kubra, Cairo. 

Al Baidhawi, Abdullah ibn Umar, Anwaruttanzil >va Asrarutta v.il 
Al Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, Shahih Bukhari, Sulaiman Mara’i 
Singapura 

Al Fakhrur Ran, At Tafsir al Kabir. Dar al Kutub al Islamiyah, Teheran. 

Al Fairuzzabadi, Abi Thahir Muhammad ibn Ya'qub. Tanwir al Miqbas min Tafsir Ibn 
Abbas. Masyhad al Husaini, Cairo. 

Al Hakim, Assayyid Muhammad. I’Jaz al Qur 'an, Dar at Ta'lif, Cairo, 

Al Hijazi, Muhammad Mahmud, Tafsir a! Wadhih, Maktabah al Istiqlal al Kubra, Cairo, 
1961 

Al Jutjani, Ali ibn Muhammad Syarif, Kitabat Ta'rtfat, Maktabah Lubnan, Beirut. 

Al Jashshash, Abu Bakr Ahmad, Ahkum a! Qur'an. Dar al Kitab al Arabi. Beirut. 

Al Maraghi. Ahmad Musthafa. Tafsir al Maraghi, Dar a) Fikn, Beirut 
Al Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad, Al JamT li Ahkam al Qur 'an, Dar asy Sya'h, Cairo 
Al Qasimi, Muhammad Jamaluddin, Mahasin at Ta'wil. Dar Ihya' al Kutub al Arabiyah, 
Beirut, 

Al Qaththan, Manna’, Mabahits fi Ulum al Qur 'an. Muassasah ar Risalah, Beirut. 

An Nasafi, Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud. Madarik at Tamil wa Haqaiqu at Ta 'wil. 
Ar Radhi, asy Syarif. Talkhts al Bayan ft Majazat a! Qur'an. Dar lhya’ al Kutub al Arab- 
iyah, Cairo, 1955, 

Ar Rummani, (dkk), Tsalats Rasailft Ijazal Qur 'an. Dar Ma'arif, Mekah. 

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi Prof, Tafsir A! Qur'anul Madjied An-Nur’, Bulan Bintang. 
Jakarta 1970. 

, Tafsir a! Bayan. Al Ma'arif, Bandung, 1960. 

Ash Shabuni, Muhammad Ali. Rawa i al Bayan Tafsir Ayat a! Ahkam. Maktabah al 
Ghazali, Damaskus 1980 

, Shafwat at Tafasir. Dar al Qur'an al Karim. Beirut. 

As Sayuti, Jalaluddin Abdurrahman, Al llqanfi Ulum al Qur 'an. Daral Fikr, Cairo. 

, dan al Mahalli, Jalaluddin, Tafsir al Jalalatn. Dar al Fikr, Cairo. 

Asy Syaukani, Fat-h al-Qadir. 

Ath Thabari5i. Abu Ali Fadhl ibn al Hasan, Mqjma' at Bayan fi Tafsir al Qur 'an. Dar 
Maktabah al Hayah, Beirut. 

Ath Thabari, Abu Ja’far Muhammad, Jamt’ al Bayan fi Tafsir a! Qur'an, Mushthafa al 
Babi al Halabi. Mesir, 1954. 

Az Zarqani, Muhammad Abdul ’Azhim, Manahil al 'Irfan fi Ulum al Qur'an. Dar Ihya’ al 
Kutub al Arabiyah. Cairo. 

Az Zamakhsyari, Mahmud ibn Umar, Al Kasysyaf. Mushthafa al Babi al Halabi, Mesir, 
1966. 

Badawi. Ahmad, Min Balaghat al Qur'an. Dar Nahdhah al Mishr, Cairo. 

Haikal, Muhammad Husain, Hayatu Muhammad. Dar Ma’arif, Cairo, 1977, terjemahan 
bahasa Inggns, The Life of Muhammad, oleh Ismail Ragi al Farugi, terjemahan 
Indonesia, Sejarah Hidup Muhammad. Ali Audah, Pustaka Jaya, Jakarta, 1974 
Ibnu Hayyan, Tafsir a! Bahru a! Muhith. Maktabah an N'ashr al Jaridah, Cairo 
Ibnu al Arabi, Abu Bakr Muhammad ibn Abdilah, Ahkam at Qur 'an. Isa al Babi al Halabi, 
Cairo. 

Ibnu Muhammad, Nizhamuddin al Hasan. Gharaib al Qur'an wa Raghaib al Qur'an. Mush- 
thafa al Babi al Halabi, Mesir. 1962. 

Ibnu Saurah, Sunan at Turmudzi Mushthafa al Babi al Halabi. Mesir. 1938 
Ibrahim, Muhammad Ismail, Al Qur'an wa I'Jazuhu al Ilmt Dar al Fikr al Arab i, Cairo. 


DAFTAR KEPUSTAKAAN 


144 


Ibnu Hisyam. As Sirah an Nahawiyyah. Dar at Taufiqiyah, Cairo, tcricmahan bahasa 
Inggns dcngan pcngantar dan notes, A. Guillaume. The Life of Muhammad. Karachi, 
Oxford University Press, 1970, 

lbnu Katsir. Abu at Fida' Ismail. Tafsir al Qur an al 'Azhim. Dar Ihya’ al Kulub al Arabi- 
yah, Cairo. 

Jauhan.Thanlhawi. Al Jawahir fi Tafsir al Qur an al Karim. Mushthafa al Babi al Hatabi, 
Cairo. 

Makhiuf, llasanain Muhammad, Shqfwat al Rayan li Maani al Qur an Kcmentcrian 
Waqaf dan Urusan Kcislaman. Kuwait, 1987. 

• Kalimat al Qur 'an Tafsir ho Bayan. 

Marmaduke, Ptcklhall. The Glorious Koran. George Allen & Unwin, London, 1976. 

Naesabun, Abt al Hasan Ali ibn Ahmad al Wahidi, Ashab an S’uzul dengan hamisy 
An Nasikh »al Mansukh Abi al Qastm. Mathba'ah Htndtyyah, 1315 H Edisi baru Dar 
al Kutub al 'Ammah. Beirut. 

Naufal, Abdul Ra7? ,iq , Mu'jizat at Arqam wai Tarqim. Dar al Kutub al Arabiyah. Cairo. 
1961. 

Nashir, Abdurrahman. Tafsir Taiuruar Rahman. Muassassah Mekah. Mckah. 1398 H 

Poerwadarmtnta, W J S , Kamus Bahasa Indonesia, olahan kcmbali Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976. 

Quthub, Sayyid.Ft Zhilal al Qur'an. Dar al Arabiyah, Beirut. 

Ridha , Muhammad Rasytd, Tafsir al Manor. Maktabah al Qahirah, Cairo. 

Syahin, Abdushshabur, Tarikh al Qur 'an. Dar al Qalam, Cairo, 1966. 

Wajdi, Muhammad Farid, Dairah al Ma 'arif al Qarn al Isyrin. 

Wensinck, A. J., Al Mu'jam at Mufahras li Alfazh al Hadiis an S'abau i an Kuluh as Sitlah 
ho an Musnadad Darimi wa Muwaththa' Malik h a Musnad Ahmad ibn Hanbal. E J. 
Brill, Leiden. 1955. 

Yunus, Mahmud, Prof. Dr., Tafsir A! Qur'an al Karim, FT Hidakarya Agung, Jakarta, 
1979: 1 399 H 


145 


EJAAN YANG DIPAKA1 

Ejaan dan tanda-tanda penulisan dalam Terjemah ini, bainpii bersamaan 
dengan yang dipakai olch buku-buku lain yang sudah lama teisiar di kalangan 
masyarakat. Kalimat-kalimat yang sudah biasa terpakai dalam bahasa Indo- 
nesia, maka ditulis menu rut yang sudah biasa itu, umpamanya menuliskan. takwa, 
mu’min, saleh, kisah dan lain-iain. Tapi ada beberapa kalimat ditulis dengan ejaan 
yang menunjukkan kcpada asalnya, seperti A1 Faatihah, ummul Kitaab, Syu- 
hadaa', Shaalihiin dan lain-lain. Karena kalimat-kalimat seperti itu bclum biasa 
terpakai dalam bahasa Indonesia. 

Daftai huruf-huruf dan tanda-tanda Latin yang menggantikan huruf-huruf Arab, 
adalah sebagai berikut: 


Kh 

B 

t 

fkhaa’) 

Sy 

V 

• u* 

(syiin) 

Dh 

= 


fdhaad) 

Ts 

— A 

(tsaa‘) 

Th 

C 


(thaa) 

Z 

B J 

(Zaai) 

Sh 

= 


(shaad) 

Q 

= J 

(qaaf) 

Zh 

S 


(zhaa'j 

H 

* > - £. (haa’l 

Gh 

= 

l 

(ghain) 

• 


(Hamz 

Dz 

B 

5 

(dzal) 

• 

- L 

(’ain) 


aa . dipakai sebagai tanda bacaan a yang panjang, seperti A1 Maa-idah 

ii , dipakai sebagai tanda bacaan i panjang seperti shaalihiin 

uu , dipakai sebagai tanda bacaan u panjang. seperti miuun 








Mushaf 

Al-Mudinah An-Nabawiyah 


Kompleck Percetakan A1 Qur'an 
A1 Karim Kepunyaan Raja Fahd. 


JUZ 1 


1. AL FAATIHAH (PFMBUKAAN) 


3 


AL FAATIHAH 
(Pcmbukaan) 


MUQADDIMAH 


Sural "Al Faatihah’’ (Pcmbukaan) yang dituiunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat adalah 
jurat yang pertama-tama diturunkan dcngan lengkap di antaxa surat-surat yang ada da lam Al 
Qur'an dan teimasuk golongan Surat Makkiyyah. 

Surat ini disebut "Al Faatihah" (Pcmbukaan), karcna dcngan surat inilah dibuka dan dimulai- 
nya Al Qur’an. 

Dinamakan "Ummul Qur’an” (induk Al Qur’an) atau "Ummul Kitaab" (induk Al Kitaab) 
karena dia merupakan induk bagi scmua isi Al Qur’an, serta menjadi inti sari dari kandungan 
Al Qur’an . dan karena itu diwajibkan membacanya pada tiap-tiap shaiat. 

Dinamakan pula ”As Sab*ul matsaany” (tujuh yang berulang-ulang) karena ayatnya tujuh dan 
dibaca berulang-ulang dalam shaiat. 

Surat ini mengandung bebeiapa unsur pokok yang mcnccrmtnkan seluruh tsi Al Qur’an, 
yaitu: 


/, Keimanan: 


Beiiman kepada Tuhan Yang Maha tsa terdapat dalam ayat 2, dimana dtnyata- 
kan dcngan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas sesuatu ni’mat itu bagi 
Allah, karena Allah adalah Pencipta dan sumbei segala ni’mat yang terdapat dalam 
alam ini. 

Di antara ni'rnat itu ialah: ni’mat mcnciptakan, ni’inat mendidik dan menumbuh- 
kan, sebab kata "Kabb" dalam kalimat "Rabbul-’aalamiin" tidak hanya berarti 
,r Tuhan” dan "Penguasa”, tetapi juga mengandung arti tarbiyah yaitu mendidik 
dan menumbuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa segala ni’mat yang dilihat oleh 
seorang dalam dirinya sendtri dan dalam segala alam ini bersumber dari Allah, 
karena Tuhan lah Yang Maha Bcrkuasa di alam ini. Pendidikan. penjagaan dan 
penumbuhan oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh 
manusia scdalam-dalamnya, sehingga menjadi sumber pclbagai macam ilmu penge- 
tahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemu- 
liaan Allah, serta berguna bagi masyarakat. Oleh karena keimanan (ketauhtdan) 
itu merupakan masalah yang pokok, maka didalam surat Al Faatihah tidak cukup 
dinyatakan deny an isyarat saja, tetapi ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat 5, yaitu; 
"lyyaaka naTmdu wa iyyaaka nasta’iin” (hanya hngkau-lah yang kami sembah, 
dan hanya kepada Lngkau-lah kami mohon pcrtolongan) 

Yang dimaksud dcngan ’’Yang menguasai hati pcmbalasan’’ ialah pada hari itu 
Allah-lah Yang berkuasa, segala sesuatu tunduk kepada kcbcsaran-Nya sambil meng- 
harap ni’rnat dan takut kepada siksaan-Nya. 

Hal ini mengandung arti janji untuk membert pahala terhadap perbuatan yang baik 
dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. "Ibadat” yang terdapat pada ayat 
S semata-mata ditujukan kepada Allah, selanjutnya Lihat not 6. 


4 


I AL FAATIHAH (PEMBUKAAN) 


JUZ 1 



2. Hukum-hukum. 


Jalan kebahagiaan dan bagaimana scharusnya mcncmpuh jalan itu untuk mem- 
peroleh kcbahagiaan dunia dan akhirat. Maksud ”hidayah" di sini ialah hidayah 
yang menjadi sebab dapatnya keselamatan, kcbahagiaan dunia dan akhiiat. baik 
yang mcngenai keyakinan maupun akhlak. hukum-hukum dan pelajaran. 


Kisah paia nabi dan kisah oiang-orang dahulu yang mcncnlang Allah, Sebahagian 
besar dari ayat-ayat A1 Qur'an memuai kisah kisah para nabi dan kisah oiang- 
orang dahulu yang menentang Allah. Yang dimaksud dengan orang yang dibcri 
ni’mat dalam ayat ini, ialah para nabi, para shiddieqiin (orang-urang yang sung- 
guh-sungguh beriman), syuhadaa (orang-orang yang mati syahid), shaalihiin (orang- 
orang yang salch). 

"Orang-orang yang dimuikai dan orang-oiang yang scsat," ialah golongan yang 
menyimpang dari ajaran Islam. 


Perincian dari yang telah disebutkan di atas terdapat dalam ayat-ayat A1 Qur'an pada sural 
surat yang lain. 


JUZ 1 


1. AL FAATIHAH (PEMBUKAAN) 


5 


* & 



mm 



AL FAATIHAH (PEMBUKAAN) 

SURAT KE 1 : 7 »yat 
JUZ 1 


1. Dcngan menyebut nama Allah Yang 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 1 ). 

2. Segala puji 2 3 ) bagi Allah, Tuhan semesta 
alam J ), 

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, 

4 . Yang menguasai 4 ) hart pembalasan 5 ). 


t 

0 - V j 


1) Berarti: sava memulai mcmbaca Al Kaatihah ini dcngan menyebut nama Allah. Tiap-tiap pekerja- 
an yang balk itu hendaknya dimulai dengan menyebut nama Allah, seperti makan, mmum, me 
nyembelih binatang untuk dimakan dan sebagainya. Allah ialah nama Zat yang Maha Suci, yang 
berhak disembah dengan sebenar-benarnya; yang tidak membutuhkan makhluk-Nya, tetapi makh 
luk membutuhkan-Nya. Ar Rahmaan (Maha Pemurah) salah satu daii nama Allah, yang 
member! pengernan, bahwa Allah melimpahkan karama-Nya kepada makhluk-Nya, sedang Ar 
Rahim (Maha Penyayang) member! pengertian. bahwa Allah senanliasa bersifat rahmal yang me 
nyebabkan Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. 

2) Alhamdu (segala puji). Memuji oiang adalah karena perbuatannya yang balk yang dikerjakan de- 
ngan kemauannya sendiri. Maka memuji Allah berarti menyanjung-Nya karena perbuatan-Nya 
yang baik. Lain halnya dengan syukur yang berarti mcngakul kcutamaan sescorang terhadap 
ni'mat yang dlberikannya. Kita menghadapkan segala puji kepada Allah lalah karena Allah adalah 
sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. 

3) Rabh (Tuhan) berarti Tuhan yang dita’ati Yang Memiliki, Mendidik dan Memelihara Lafa/h 
"rabb" tidak dapat djpakai selain untuk Tuhan kecuali kalau ada sambungannya, seperti rabbul- 
bait (tuan mmah). 

'Aalamiin (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang tcrdiri dan berbagai-bagai jents dan 
macam, seperti: alam manusia, alam hewan. alam rumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan se- 
bagainya Allah Pcncipta semua alam-alam itu. 

4) Maalik (Yang menguasai), dengan memanjangkan "mim” la berarti pemibk (yang empunya). 
Dapat pula dibaca dengan Malik (dengan memendekkan "mim") berarti raja. 

5) YaumidJin (hari pembalasan): hari yang di waktu itu masmg masing manusia mencrima pem- 
balasan amalannya yang baik maupun yang buruk Yaumiddin disebut juga yaumulqiyaamah. 
yaumulhisaab, yaumuljaraa' dan sebagainya. 


6 


1 AL FAAT1HAH (PLMBUK.AAN) 


JUZ 1 


5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah 6 7 ) 
dan hanya kepada Engkaulah kami mo- 
tion peitolongan ‘ ) 

6. Tunjukilah 8 )kami jalan yang luius, 




7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Eng- 
kau anugerahkan ni’mat kepada mcreka; 
bukan (jalan) mcreka yang dimurkai , dan bukan 
(pula jalan) mcreka yang scsal 9), 




PENUTUP 


Suiat "Al Eaatihah" ini melengkapi unsur-unsui pokok Syari'at Islam, kemudian dijeiaskan 
pcrindannya oleh ayat-ayai A1 Qur’an yang 113 sural berikutnya. 

Persesuaian surat ini dengan sural "At Baqarah" dan surat-surat sesudahnya ialah sural A1 
Eaatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al Baqarah dan 
surat-surat yang sesudahnya. 

Di bahagian akhir surat "Al Eaatihah" disebutkan permohonan hamba supaya diberi pe- 
tunjuk oleh Tuhan ke jalan yang lurus, sedang surat ”Al Baqarah" dimulai dengan penunjuk- 
an "Al Kitab" (Al Qur’an) yang sempuma sebagai pedoman menuju jalan yang dirnaksudkan 
itu. 


6) - No kudu diambil dan kata Ibacdal. kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan 

ten tang kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mem- 
punyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. 

7) Nasta'iin (mints peitolongan), diambil dari kata isn'aanah mengharapkan bantuan untuk dapat 
menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup disclesaikan dengan tenaga sen dir i 

g). Ihdtna (tunjukilah kami), diambil dari kata hidaayal member! petunjuk ke suatu jalan yang benar 
Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufik. 
9). Yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang 
menyimpang dari ajaran Islam. 


JUZ l 


2. AL BAQARAH (SAP1 BET1NA) 


7 


AL BAQARAH 
(Sapi betina) 


MUQADDIMAH 

Surat "A1 Baqarah” yang terdiri dari 286 ayat ini turun di Madinah yang sebahagian besar diturun- 
kan pada permuiaan tahun Hijrah, kecuaii ayat 281 diturunkan di Mina pada Hajji wadaa’ (hajji 
Nabi Muhammad s.a w. yang terakhir) Seluruh ayat dari surat Al Baqarah tcrmasuk golong- 
an Madaniyyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat surat Al Qur’an yang di dalam- 
nya tcrdapat pula ayat yang terpanjang (ayat 282). 

Surat ini dinamai "Al Baqarah” katena di dalamnya disehutkan kisah penyembelihan sapi 
betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67 sampai dengan 74). di mana dije- 
laskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dinamai "Fusthaathul-Qur'an” (puncak Al Qur- 
aan) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam sutat yang lain. Dinamai 
juga surat "alif-laam miim" karena surat ini dimulai dengan Altf-laam-miim. 

Pokok-pokok tsinva 


1. Keimanan: 

Da’wah Islamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musy- 
rikin. 

2. Hukum-hukum: 

Pcrmtah mengerjakan stialat; nienunaikan zakat; hukum puasa; hukum haji dan 
umrah; hukum qishash; hal-hal yang halal dan yang haram; bemafkah di jalan 
Allah; hukum arak dan judi; cara menyantuni anak y at ini, larangan riba; hu- 
tang piutang; nafkah dan yang berhak inenerimanya; wasiyat kepada dua orang ibu- 
bapa dan kaum kerabat; hukum sumpah; kewajiban menyampaikan amanat; sihir; 
hukum merusak mesjid; hukum merubah kitab-kitab Allah; hukum haidh, ’iddah, 
thalak. khulu'.ilaa’ dan hukum susuan; hukum melamar, mahar. larangan mengawini 
wanita musyrik dan sebaltknya; hukum perang. 

3. Kisah kisah 

Kisah penriptaan Nabi Adam a.s.; kisah Nabi Ibrahim a.s.; kisah Nabi Musa a.s. 
dengan Bani Israil. 

4 Don lain -lain: 

Sifat-sifat orang yang bertakwa; sifat-sifat orang munaftk; sifat-sifat Allah; per- 
umpamaan-perumpamaan; kiblat, kebangkitan sesudah mati. 


8 


2. ALBAQARAH (SAPI RETINA) 


JUZ 1 


IP) 




W§S*SI 

#R '. 


AL BAQARAH (SAPI BETINA) 

SURAT KE2 : 286 ayat. 


Dengan mcnycbul nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

TIGA GO LONG AS MANUSIA DALAM MF.NG- 
HADAPIAI. QUR AN. 


Golongan Mu min 


1. Alif laam miim 10 ), 

2. Kitab * 1 1 ) (Al Qur’an ) ini tidak ada ke- 
raguan padanva; petunjuk bapi mereka 
yang bertakwa 2 ), 

3. (yaitu) mereka yang beiiman I3 ) kepada 
yang ghaib 1 4 ), yang mendirikan shalat 1 5 X 
dan menafkahkan sebahagian rezki 16 ) 
yang Kami anugerahkan kepada mereka. 


0# 


^ o u -j 


10) . Ialah huruf-huruf abjad yang tcrletak pada permulaan sebahagian dan surat-surat Al Qur'an 

seperti: AUl' laam miim, alif laam raa, alif laam mum shaad dan sebagamya. 

Lh antara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang 
termasuk ayat-ayat mulasyaabihaat. dan ada pula yang menafsirkannya. Golongan yang me- 
nafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat. dan ada pula yang berpendapat bahwa 
huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan 
Al Qur'an itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Qur'an itu diturunkan dalam bahasa 
Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al Qur'an 
diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad sa.w. semata-mata, maka cobalah 
mereka buat semacam Al Qur’an itu, 

11) . Tuhan mcnamakan Al Qur'an dengan Al Kitab yang di sini berarti "yang ditulis", sebagai isyarat 

bahwa At Qur 'an diperintahkan untuk ditulis. 

12) . Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya; dan 

menjauhi segala larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja. 

13) . /man ialah kepetcayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. 

Tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu. 

14) . Yang ghaib ialah yang lak dapal ditangkap oleh pancaindera. Percaya kepada yang ghatb yaitu. 

meng-i’tikadkan adanya sesuatu "yang maujud” yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, 
karena ada dalit yang menunjukkan kepada adanya, seperti: adanya Allah, Malaikat-malaikat, 
Han akhirat dan sebagainya. 

15) . Shalat menutut bahasa 'Atah: do'a. Mcnutut istilah syara' ialah ibadat yangsudah dikenal, yang 

dimuiai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdi- 
an dan kerendahan diri kepada Allah. Mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teraiut, de- 
ngan melengkapi syara t-syarat. rukun-rukun dan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang ba- 
dn. seperti khusyu". memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. 

16) Reiki segala yang dapat dtambil manfa atnya Menafkahkan sebahagian reiki, ialah membeti- 
kan sebahagian dari harta yang telah direr kikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'at- 
kan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin. kaum kerabat, 
anak-anak yatim dan lam-lain 


JUZ 1 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


9 


r-« 


dan mereka yang beriman kepada Kitab 
(Al Our'an) yang telah diturunkan ke- 
padamu dan Kitab-kitab yang telah di- 
turunkan sebclummu 17) , serta mereka 

yakin akan adanya (kchidupan) akhi- 




rat 


18 


)• 


5. Mereka itutah yang tetap mendapat petunjuk 
dari Tuhan mereka, dan merekaJah orang- 
orang yang benitung 15 ) 

Colon gan Kafir. 

6. Scsungguhnya orang-orang kafir, sama 
saja bagi mereka, kamu beri permgatan 
atau tidak kamu beri peringatan, mereka 
tidak akan beriman. 


ut 4)^' ^ j \ 3)j' cLj 


7. Allah telah mengunci-mati hati dan pen- 
dengaian mereka ) , dan pcnglihatan mc- 
reka ditutup 21 ) . Dan bagi mereka stksa 
yang amat berat. 

Golongan munafik. 

8. Di antara manusia ada yang mengata- 
kan: "Kami beriman kepada AUah dan 
Hari kemudian” 22 ) , pada hal mereka itu 
sesungguhnya bukan orang-orang yang 
beriman. 


>.! .S' 


Ayi \j 5^1 Hati j y~ij* j*j 

. If _ >A". 


17) Kitab-kitab yang telah diturunkan scbclum Muhammad r.e.w, iatah kitab-kitab yang diturunkan 
scbelum Al Qur’an seperti: Taurat, Zabur, Injil dan Shuhuf-shuhuf yang tersebul dalam Al 
Qur'an yang diturunkan kepada para Rasul, Allah menurunkan Kitab kepada Katul ialah de- 
ngan memberikan wahyu kepada iibril as lalu Jibtil menyampaikannya kepada Rasul. 

18) Yakin ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun Akhiral la wan 
dunia. Kchidupan akhtrat ialah kchidupan sesudah dunia berakhir. Yakin akan adanya kchidup- 
an akhiral iatah benarbenar percaya akan adanya kchidupan sesudah dunia berakhir 

19) Ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada AUah sesudah meng- 
usahakannya. 

20) - Yakm orang itu tidak dapat menciima petunjuk. dan segala macam nasehatpun tidak akan ber- 

bekas padanya 

21) . Maksudnya mereka tidak dapat memperhatikan dan memaharm ayat-ayat Al Qur'an yang 

mereka dengar dan tidak dapat mengambjl pelajaran dari tanda-tanda kebesaran AUah yang 
mereka lihat di cakrawala, di permukaan bum) dan pada dtri mereka sendiri 

22) . Hari kemudian ialah: mulai dan waktu makhluk dikumpulkan di padang mahsyar sarnpai waktu 

yang tak ada batasnya. 


10 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


JUZ 1 


9. Mereka hendak menipu Allah dan orang- 
orang yang beriinan, pada hal mereka ha- 
nya menipu dirinya sendiri sedang mere- 
ka tidak sadar. 


©OjJi 


10. Dalam hati mereka ada pcnyakit 23 ) , lalu 
ditambah Allah penyakitnya; dan bagi 
mereka siksa yang pedih, disebabkan me- 
reka berdusta. 

11. Dan bila dikatakan kepada mereka: 
langanlah kamu membuat kerusakan di 
muka bumi 24 ), mereka menjawab: "Se- 
sungguhnya kami oiang-orang yang mc- 
ngadakan perbaikan." 

12. lngatlah, sesungguhnya mereka itulah ^ 
orang-orang yang membuat kerusakan, W ' 
tetapi mereka tidak sadar. 

13. Apabila dikatakan kepada mereka: "Ber- 
imanlah kamu sebagaimana orang-orang 
lain tclah beriman” , mereka menjawab : 
"Akan berimankah kami sebagaimana 
orang-orang yang bodoh itu telah ber- 
iman 1 ” lngatlah, sesungguhnya mereka- 
lah orang-orang yang bodoh, tetapi mere- 
ka tidak tahu. 

14. Dan bila mereka berjumpa dengan orang- 

orang yang beriman, mereka mengata- 
kan: "Kami telah beriman", Dan bila 

mereka kembali kepada syaitan-syaitan 
mereka 25 ) , mereka mengatakan: "Se- 
sungguhnya kami sependirian dengan ka- 
mu, kami hanyalah berolok-olok". 

15. Allah akan (membaias) olok-olokan mere- 
ka dan membiarkan mereka terombang- 
ambing dalam kesesatan mereka. 


Ail l 3 j-3 j 

3-415 

J-y'J J Oj - >V i ^ ' 

Oil' $ 


+’ 


16. Mereka itulah orang yang membeli ke- 
sesatan dengan petunjuk, maka tidaklah 
beruntung pemiagaan mereka dan tidaklah 
mereka mendapat petunjuk. 




23) . Ya'ni keyakinan mereka terhadap kebenaran Nabi Muhammad s a w. lemah. Kclemahan keya- 

kinan itu, menlmbulkan kedengkian. ui-hati dan dendam terhadap Nabi s.aw.. agama dan 
orang-orang Islam. 

24) Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti kcrusakan benda. mclamkan 
menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam. 

25) . Maksudnya: pemimpin-pemimpin mereka 


I x ^ NS > 


JUZ 1 


2 AL BAOARAH (SAPI BF.TINA) 


11 


17. Perumpamaan mcrcka adalah seperti 
orang yang menyalakan api 26 ) , maka sete- 
lah api itu menerangi sekelilingnya Allah 
hilangkan cahaya (yang menyinari) mere- 
ka, dan membiarkan mcrcka dal am kc- 
gelapan. tidak dapat melihab 




18. Mereka tuli, bi.su dan butt 27 ) , maka tidak - 
lah mereka akan ketnbali (ke jalan yang 
benar). 

19. atau seperti (orang-orang yang ditimpa) 
hujan lcbat dari langit disertai gelap guli- 
ta, guruh dan kilat; mereka mcnyumbat 
telinganya dengan anak jarinya, karena 
(mcndengar suara) peril, sebab takut akan 
mati 28 ). Dan Allah melipari orang-orang 
yang kafir 29 ). 

20. Hampir-hampir kilat itu menyambar 
penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu 
menyinari mereka, mereka bcrjalan di 
bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa 
mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah 
menghendaki, niscaya Dia melenyapkan 
pendengaran dan penglihatan mereka. Se- 
sungguhnya Allah berkuasa atas scgala 
tetuatu. 

KEESAAN DA.\ KEKUASAAN TUHAN 

Perintah menyembah Tuhan Yang Maha Esa. 

21 Hai manusia, sembshlah Tuhanntu Yang 
telah menciptakanmu dan orang-orang 
yang sebelummu, agar kamu bertakwa. 


22. Dialah Yang mcnjadikan bumi sebagai 
hamparan bagimu dan langit sebagai atap, 
dan Dia menurunkan air (hujan) dari 
langit, lalu Dia mcnghastlkan dengan hu- 
jan itu segala buah-buahan sebagai rezki 
untukmu; karena itu janganlah kamu 



U id S) O yS\ J X>- ( 










sM 


26) . Orang-orang munatik itu tidak dapat menpmbil manfa'at dan pelunjuk-prtunjuk yang datang 

dari Allah, karena sifat-sifat kemunafikan yang bersemi dalam da da mereka. Kcadaan mereka 
digambatkan Allah seperti dalam ayat tersebut di atas. 

27) . Walaupun pancamdcra mereka schat mcrcka dipandang lull. bisu. dan buta oleh karena tidak da- 

pat menerima kebenaran. 

28) . Keadaan orang-orang munafik itu, keoka mendengar ayat-ayat yang mengandung peringatan, ada- 

lah seperti orang yang ditimpa hujan lebat dan petir. Mereka mcnyumbat telinganya karena tidak 
sanggup mendengar peringatan-penngatan Al Qur'anitu. 

29) Maksudnya pengetahuan dan kekuasaan Allah mcliputi orang-orang kafir. 



12 


2. AL 8AQARAH <S API BET1NA) 


JUZ l 


mengadakan sekutu-sckutu bagi Allah 30 ) . 
padahai kamu mengetahui. . 

Taniangan kepada kaum musyriktn mengenai 
.41 Qur'an 

23. Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan 
tenting A1 Qur'an yang Kami wahyukan 
kepada hamba Kami (Muhammad), buat- 
lah 31 ) satu surat (saja) yang semisal A I 
Qur'an itu dan ajaklah pcnolong-pe- 
nolongmu selain Allah, jika kamu otang- 
orang yang benar. 

24 Maka jika kamu tidak dapat mem- 
bual(nya) dan past! kamu tidak akan da- 
pat membuat(nya). peliharalah dirimu da- 
ri neiaka yang bahan bakamya manusia 
dan batu, yang disediakan bagi orang- 
orang kafir. 

Bala san terhadap orang-orang yang beriman. 

25. Dan sampaikanlah berita gembira ke- 
pada mereka yang beriman dan bcrbuat 
baik. baliwa bagi mereka disediakan 
surga-surga yang mengalir sungai- 
sungai di dalamnya. Setiap mereka dibeii 
re/ki buah-buahan dalam surga-surga 
itu, mereka mengaukan: "Inilah yang per- 
nah diberikan kepada kami dahulu". 
Mereka diberi buah-buahan yang serupa 
dan untuk mereka di dalamnya ada isteri- 
isieri yang suci dan mereka kekal di 
dalamnya 32 ) . 

Perumpamaan-perumpamaon dalam Al Qur'an 
dan hikmah-hikmahnya. 

26. Sesungguhnyi Allah tiada scgan mem- 
buat perumpamaan berupa nyamuk atau 
yang lebih rendah dari itu 33 ) Adapun 
orang-orang yang beriman, maka mereka 
yakin bahwa perumpamaan itu benax dari 


K Jfs s- ? • ) „ x . 

ftlr v * ’ il - * 
|-*J rjj ^ 

j*\ a j'J 4J|) 

\Jsk <J& 


30) lalah segala sesuatu yang discmbah di sampinp mcnyembah Allah seperti berhala berhala. dewa- 
dewa dan sebagainv a. 

31) . Ayat ini mcrupakan (antangan bagi mereka yang meragukan kebenaran Al Qur'an itu ti- 

dak dapat dituu wataupun dengan mengetahkan scrnua ahli sastera dan bahasa karena ia mcrupa- 
kan mu’jirat Nabi Muhammad s a w. 

32 1 Kem'matan di surga itu adalah kem'matan yang serba lengkap. baik jasmani. maupun roham. 

33). Di waktu turunnya ayat 73 sural 22 Al Hajj yang di dalamnya Tuhan menerangkan bahwa her 
hala-bcihala yang mereka sembah itu tidak dapat mcmbuat lalat, sckalipun mereka krrjakan her 
sama-sama, dan turunnya ayat 41 surat Al 'Ankabuut yang di dalamnya Tuhan meng 
gambarkan kelemahan berhala berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik itu se- 
hagai pelindung sama dengan lemahnya sarang labaJaba. 



JUZ 1 


2. AL BAQARAH (SAP1 BET1NA) 


13 


Tuhan mcreka. tetapi mereka yang kafir 
mengatakan: "Apakah maksud Allah 

menjadikan ini untuk petumpamaan?". 
Dengan petumpamaan itu banyak orang 
yang disesatkan Allah 34 ) , dan dengan pet- 
umpamaan itu (pula) banyak orang yang 
dibeti-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang 
discsatkan Allah kecuali orang-orang 
yang fasik, 

27. (yaitu) orang-orang yang melanggar pet- 
janjian Allah resudah pcqanjian itu te- 
guh, dan memutuskan apa yang di- 
perintahkan Allah (kepada mereka) untuk 
menghubungkannya dan membuat ke- 
rusakan di muka bumi. Mereka itulah 
orang-orang yang rugi. 


l s/'s „ 

Z4j ^ AtjSX+l J 

X - 1 ^j'l 




> i 




- .„r <f, 

) 




M 


Buktibuku kekuasaan Tuhan. 

28. Mengapa kamu kafir kepada Allah, pada- 
hal kamu tadinya mati, lalu Allah meng- 
hidupkan kamu, kemudian kamu dimati- 
kan dan dihidupkan-Nya kcmbali, kemu- 
dian kepada-Nya-lah kamu dikcmbali- 
kan? 


29. Dia-lah Allah, yang menjadikan scgala 
yang ada di bumi untuk kamu dan Dia 
berkehendak menuju langit . lalu di- 
jadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha 
Mengclahui scgala sesuatu 


*> .K 


-T K *K 5 C 
auu j 


W? jiH ' — 4 £ '> 


t (A ' s *- 

1 s _ .. - - v t 


Ptnciptaan manusia dan penguasaannya di 
bumi. 

30 Ingatlah ketika Tuhanmu berftrman ke- 

pada para Malaikat: "Scsungguhnya Aku 
hendak menjadikan scorang khalifah di 
muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa 
En^cau hendak menjadikan (khalifah) di 
bumi itu orang yang akan membuat ke- 
rusakan padanya dan menumpahkan da- 
rah, padahal kami senan tiara bertasbih 
dengan memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau?" Tuhan berfirman. "Sesung- 
guhnya Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui". 


4 

. 

} “ / X . ,X , X X_ « *- I -X . -X .» I. 

aJu J* y \s aJ uLi- ' 

> ■ K t. 

r-r— J ‘ 




a "‘f - 




34). DUeutkan Allah berarti: bahwa orang itu icsat berhubung keingkatannya dan tidak mau me- 
mahami petunjuk-petunjuk Allah. Dalam ayat ini. karena mcreka itu ingkar dan tidak mau mc- 
mahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai petumpamaan, maka mereka itu men- 
jadi resat. 



14 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


JUZ 1 


31. Dan Dia mengajarkan kepada Adam 
nama-nama (benda-bcnda) seluruhnya, 
kemudian meng«mukakannya kepada 
paia Malaikat lalu berfirman: "Sebut- 

kanlah kepada-Ku nama benda-benda itu 
jika kamu memang orang-orang yang 
benai!" 


32. 


34. 


Mcreka mcnjawab: "Maha Suci Engkau. 
tidak ada yang kami ketahui selain dari 
apa yang telah Engkau ajaxkan kepada 
kami; sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mengetahut lag) Maha Bijak- 
sana 3 5 ' 


‘ 3$ ). 


33. 


Allah berfirman: "Hai Adam, beritahu- 
kanlah kepada mereka nama-nama benda 
ini'’. Maka setelah diberitahukannya ke- 
pada mereka nama-nama benda itu, Allah 
berfirman: ’’Bukankah sudah Ku katakan 
kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku 
mengetahui rahasia langjt dan bumi dan 
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan 
apa yang kamu sembunyikan’” 

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman ke- 
pada para malaikat: ’’Sujudlah 36 ) kamu 
kepada Adam,” maka sujudlah mereka 
kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan 
adalah la termasuk golongan orang-orang 
yang kafir. 

Dan Kami berfirman: ”Hai Adam, diarm- 
lah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan 
makanlah makanan-makanannya yang 
banyak lag) baik di mana saja yang kamu 
sukai, dan janganlah kamu dekad pohon 
ini 37 ) , yang menyebabkan kamu tcr- 
masuk orang-orang yang zalim. 


36. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan 
dari turga itu 36 ) dan dikeluarkan dari 


35. 


A" 

e'ij-A J La3 1.J) ' 


'aSs JL+j i*. j 1 

fcii ^-355 I35j 

'> O a !* 

T • i " r-'-'T Vi"" t i'. iif kif 


35) . Sebenamya teijemahan "Hakim” dengan "Maha Bijaksana" kurang tepat. karena art) "Hakim" 

talah: yang mempunyai hikmah. llikmah lalah penuptaan dan penggunaan sesuatu sesuai dengan 
sifat, guna dan faedahnya. Di sini diartikan dengan "Maha Bijaksana" karena dianggap arti ter- 
sebut harnpir mendekati arti "Hakim". 

36) . Sujud di stni beiarli menghormati dan memubakan Adam, bukanlah berarti sujud memperhamba- 

kan diri, karena sujud mempethambakan diri itu hanyalah semala-mata kepada Allah. 

37) . Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipasokan, sebab A1 Qur'an dan Hadist 

tidak menerangkannya. Ada yang menamakan pohon khuldi sebagarmana tersebut dalam surat 
Thaha ayat 120. tapi itu adalah nama yang dibenkan syaitan. 

38) . Adam dan Hawa dengan tipu daya syaitan memakan buah pohon yang dilarang itu, yang meng- 

akibatkan keduanya ke luar dari surga , dan Allah menyuruh mereka turun ke dunia. Yang di- 
maksud dengan syaitan di sini iatah iblis yang disebut dalam ayat 34 sutai .41 Baqarah di atas. 


JUZ 1 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


15 


r-« 


39 \ 

keadaan semula ) dan Kami berfirman: 
"Turunlah kamu! sebahagian kamu mcn- 
jadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu 
ada ternpat kcdiaman di bumi, dan kc- 
senangan hidup sampai waktu yang diten- 
tukan". 

37. Kemudian Adam menciima bebcrapa 
kalimat ) daii Tuhannya, maka Allah 
meneiima (aubatnya. Sesungguhnya Allah 
Maha Pcnerima taubat lagi Maha Pe- 
nyayang. 

38. Kami berfirman: "Turunlah kamu semua 
dari surga itu! Kemudian jika datang 
petunjuk-Ku kepadamu. maka barang- 
siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, nis- 
caya tidak ada kekhawatiran atas mereka, 
dan tidak (pula) mereka bcrsedih hati". 

39 Adapun orangorang yang kafir dan men- 
dustakan ayat-ayat Kami, mereka itu 
penghuni neraka; mereka kekal di dalam- 
nya. 


3 J 'ouij 




- -r ' a ' > ' - > 

s -ob s5-ub 

u]M 


PFRIMGA TAM 
ISRAIL 


TV HAM KF.PADA BAMI 


Be here pa perintah dan larannan Tuhan kepada 
Bani Israil. 

40. Hai Bani Israil 41 ) , ingatlah akan ni’mat- 
Ku yang tclah Aku anugerahkan kepada- 
mu, dan penuhilah janjimu kepada- Ku 4 2 ) , 
niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; 
dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus 
takut (tunduk). 

41. Dan berimanlah kamu kepada apa yang 
telah Aku turunkan (Al Qur'an ) yang 
membenarkan apa yang ada padamu 
(Taurat), dan janganlah kamu menjadi 
orang yang pertama kafir kepadanya, dan 


Ji V- \Ssr-L 

f-Jy 

1 


39) . Maksud keadaan semula ialah kcni'matan, kemewahan dan kemuliaan hidup dalam surga. 

40) . Tentang bebcrapa kalimat (ajaran-ajaian) dari Tuhan yang diterima oleh Adam sebahagian ahli 

Tafsir mengartikannya dengan kata-kata untuk bertaubat. 

41) Israii adalah sebutan bagi Nabi Ya'qub. Bani Israil adalah turunan Sabi Ya'qub; sekaiang ter- 
kenal dengan bangsa Yahudi. 

42) . lanji Bani Israil kepada Tuhan ialah bahwa mereka akan menyembah Allah dan tidak memper- 

sckutukan-Nya dengan sesuatu apapun, serta beriman kepada rasul-rasul-Nya di antaranya Nabi 
Muhammad s aw sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. 


16 


2. AL BAQARAH (SAPI BET1NA) 


JUZ 1 




janganlah kamu menukarkan ayat-ayat- 
Ku dengan harga yang rendah, dan hanya 
kepada Akulah kamu harus beriakwa 

42. Dan janganlah kamu campur adukkan 
yang hak dengan yang bathil dan jangan- 
lah kamu sembunyikan yang hak itu 4 ^), 
sedang kamu mengetahui. 

43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat 
dan ruku’lah beseita orang-orang yang 
ruku 44 ). 


Mengapa kamu suruh orang lain (me- 
ngerjakan) kebajikan, sedang kamu melu- 
pakan diii (kewajiban)mu sendiri, padahal 
kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka 
tidakkah kamu berpikir? 


ij&Sfc'igCS 

a \j\lj s jLii ' "yLij 
j o jr 'ill ■ ' oW 


45. Dan mintalah penolongan (kepada Allah) den- 
gan sabar dan shalat Dan scsungguhnya yang 
demikian ilu sungguh berat, kecuali bagi orang- 
orang yang khusyu', 

46. (yaitu) orang-orang yang meyakini, bah- 
wa mereka akan menemui Tuhannya, dan 
bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. 


47. Hai Bani Israil, ingatlah akan ni'mat-Ku 
yang telah Aku anugerahkan kepadamu 
dan (ingatlah pula) bahwasanya Aku telah 
melebihkan kamu atas scgala umat 45 ) - 


>S]}i 


48. Dan jagalah dirtmu dari ('azab) hari 
(kiamat, yang pada hari itu) seseorang tl- 
dak dapat membela orang lain, walau 
sedikitpun, dan (begitu pula) tidak diteri- 
ma syafa'at 46 ) dan tebusan dari padanya, 
dan tidaklah mereka akan ditolong. 






43) . Di antara yang mereka sembunyikan itu ialah: Tuhan akan mengutus seseorang Nabi dari ke- 

turunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari. yaitu Nabi Muhammad 
saw. 

44) Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah- 
perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk. 

45) Bani Israil yang telah diberi rahmat oleh Allah dan dilebihkannya dari segala ummat ialah nenek 
moyang mereka yang berada di masa Nabi Musa a s. 

46) Syafa’at: usaha peranUraan dalam memberikan sesuatu manfa’at bagi orang lain atau mengelak- 
kan sesuatu mudharat bagi orang lain. Syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah 
sya(a'at bagi orang-orang kafir. 


JU7. 1 


2. AL BAOARAH (SAPI BFTINA) 


17 


Per incun ni'mar Tuhan kepada Rani Israil. 

49. Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan 
kamu dari (1'ir’aun) dan pengikut-pcng- 
lkutnya; mcrcka menimpakan kcpadarnu 
siksaan yang seberat-beratnya, mereka roe- 
nyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan 
membiarkan hidup anak-anakmu yangpcrem 
puan. Dan pada yang demikian itu (erdapat 
cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. 

50. Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut un- 
tukmu, lalu Kami selamatkan kamu dan 
Kami tenggelamkan (Fir’aun) dan peng- 
ikut-pengikutnya sedang kamu sendiri me- 
nyaksikan 47 ) 

51. Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji ke- 
pada Musa (memberikan Taunt, se- 
sudah) empat puluh malam, lalu kamu 
menjadikan anak lembu 48 ) (sembahanmu) 
scpeninggalnya dan kamu adalah orang- 
orang yang zalim. 

52. Kcmudian sesudah itu Kami ma'afkan ke- 
salahanmu, agar kamu bcrsyukui. 


53. Dan (ingatlah), ketika Kami berikan ke- 
pada Musa A1 Kitab (Taunt) dan ke- 
terangan yang membedakan antara yang 
benar dan yang salah, agar kamu men- 
dapat petunjuk. 

54. Dan (ingatlah), ketika Musa berkata ke- 
pada kaumnya: ”Hai kaumku, se- 

sungguhnya kamu telah menganiaya dir l- 
mu sendiri k arena kamu telah menjadi- 
kan anak lembu (sembahanmu), maka 
bertaubatlah kepada Tuhan yang men- 
jadikan kamu dan bunuhlah dmrnu 47 \ 
Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi 











Z J 


'Si j\j JCP 


47) . Waktu Nabi Musa a.s. membawa Bam Israil ke luai daii negeri Mesir menuju Palestina dan di- 

kejar oleh Fir’aun, mereka harus mcLaiui laut Mcrah sebelah utara. Maka Tuhan memetintahkan 
kepada Musa memukul laut itu dengan tongkatnya. Pcrintah itu dilaksanakan oleh Musa hingga 
bclahlah laut itu dan tcrbentanglah jalan raya di tengah-tengahnya dan Musa melalui jalan itu 
sampai sclamatlah ia dan kaumnya ke seberang. Sedang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya mela- 
lui jalan itu pula, tetapi di waktu meieka berada di tengah-tengah laut. kembalilah taut itu se- 
bagaimana biasa, lalu tenggelamlah mereka. 

48) . Anak lembu itu dibuat mereka dan emas untuk disembah. 

49) . "Membunuh dirunu" ada yang mengartikan: otang-orang yang tidak menyembah anak lembu itu 

membunuh orang yang menyembahnva. Ada pula yang mengartikan: orang yang menyembah pa- 
tung anak lembu itu sating bunub-membunuh. dan ada pula yang men^rtikan meieka dtsuruh 
membunuh dirt mereka masing-masing untuk bertaubat 






18 


2. AL BAQARAH (SAP1 BETINA) 


JL’Z I 





Tuhan yang menjadikan kamu; maka 
Allah akan mencrima taubatmu. Se- 
sungguhnya Dialah Yang Maha Penerima 
taubat lag) Maha Pcnyayang " 

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: 
”Hai Musa, kami tidak akan beriman ke- 
padamu scbelum kami melihat Allah de 
ngan terang 50 )r\ karena itu kamu di- 
sambar halibntai, scdang kamu me- 


nyaksikannya 5 ) . 




56. Setelah itu Kami bangkitkan kamu se- 
sudah kamu mati ) , supaya kamu ber- 
syukui. 


57. Dan Kami naungi kamu dengan awan, 
dan Kami turunkan kepadarnu "manna’' 
dan "salwa" 53 ) . Makantah dan makanan 
yang baik-baik yang telah Kami berikan 
kepadarnu. Dan tidaklah mereka meng- 
aniaya Kami, akan tetapi meiekalah yang 
menganiaya diri mereka sendiri. 

58. Dan (ingatlah), ketika Kami betfuman: 
"Masuklah kamu ke negen ini (Baitul 
Maqdis), dan makanlah dan hasil bumi- 
nya, yang banyak lagi enak di mana yang 
kamu sukai. dan masuldlah pintu gerbang- 
nya sambil bersujud 54 ) , dan katakanlah: 
"Bebaskanlah kami dari dosa”, niscaya 
Kami ampuni kcsalahan kesalahanmu. 
Dan kclak Kami akan menambah (pem- 
berian Kami) kepada orang-orang yang 
berbuat bade", 

59. Lalu orang-orang yang ralim mengganti 
perintah dengan (mengeijakan) yang ti- 
dak diperintahkan kepada mereka. Scbab 
itu Kami timpakan atas orang-orang yang 
aalim itu siksa dari langit, karena mereka 
berbuat fasik. 

60. Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air 
untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: 
"Pukullah batu itu dengan tongkatmu". 






? * .» 






\y li=s> to 


50) Maksudnya melihat Allah dengan mata kcpala. 

51) . Karena perminlaan yang semacam ini menunjukkan kemgkaran dan ketakaburan mereka, 

sebab itu mereka disambar halilinrar sebagai azab dari Tuhan. 

52) Yang dimaksud dengan mati di sini menurut sebagian mufassuin lalah; mati yang sebenamya. dan 
menurut sebagian yang lam lalah pmgsan akibat sambaran halibntar. 

53) . Salah satu ni'mat Tuhan kepada mereka lalah: mereka selalu dinaungi awan di waktu mereka ber- 

jalin di panas terik padang pasir. 

Manna lalah makanan mams sebagai madu 
Salwa ialah: burung sehangsa puyuh. 

54) . Maksudnya menurut sebagian ahb tafsir menundukkan diri 


JUZ 1 


2. AL BAQARAH (SAPI BET1NA) 


19 


JA 


Lalu memancarlah daripadanya dua be- 
tas mala air. Sungguh tiap-tiap suku tclah 
mengetahui tempat minumnya (masing- 
masing) 55 ) Makan dan minumlah retki 
(yang diberikan) Allah, dan janganlah 
kamu bcrkcliaran di muka bumi dcngan 
berbuat kerusakan. 

Pembalasan terhadap likap dan perbuatan Bani 

Israil. 

61. Dan (ingatlah), kctika kamu berkata: 
"Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) 
dcngan satu macam makanan saja. Sebab 
itu mohonkanlah uniuk kami kcpada Tu- 
hanmu, agar Dia mengeluarkan bagi ka- 
mi dari apa yang ditumbuhkan bumi, 
yaitu; sayur-mayurnya, ketimunnya, ba- 
wang putihnya, kacang adasnya dan 
bawang merahnya". Musa berkata 
“Maukah kamu mengambil sesuatu yang 
rendah sebagai pengganti yang lebih baik 1 
Pergilah kamu ke suatu kola, pasli kamu 
memperoleh apa yang kamu minta". Lalu 
ditimpakanlah kepada mcreka nista dan 
kehinaan. serta mereka mendapat ke- 
murkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) kare- 
na mereka selalu mengmgkari ayat-ayat 
Allah dan membunuh para nabi yang memang 
tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) kare- 
na mereka selalu berbuat durhaka dan me I am - 
paui batas. 

Pahala orang yang beriman 

62. Scsungguhnya orang-orang mu'min, 
orang-orang Yahudi. orang-orang Nas- 
rani dan orang-orang Shabiin 56 ), siapa 
saja di antara mcreka yang benar-benar 
beriman kepada Allah 57 ) hari kemudian 
dan beramal saleh 58 ) mereka akan mene- 
rima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada 
kckhawatiran terhadap mereka, dan tidak 
(pula) meteka bersedih hati. 


» i<t * ' y 








>4^ 


ai' j ‘<y 'u ZJV j Z\ 




55) . lalah sebanyak suku Bam Israil scbagaimana tersebut dalam surat Al A'raaf ayat 160. 

56) Shabiin ialah orang-orang yang mengikut syan'at Nabi-nab) zaman dahulu atau orang-orang yang 
menyembah hintangatau yang menyembali dewa-desva 

57». Oiang-orang nsi’imn begitu pula orang Yahudi. Nasrani dan Shabiin yang berunan kepada Allah 
termasuk berunan kepada Muhammad s.a.w., percaya kepada hah akhirat dan mengeijakan 
amalan yang saleh, mereka mendapat pahala dari Allah. 

58). lalah perbuatan yang baik yang diperinlahkan oleh Agama Islam, baik yang berhubungan dengan 
ibadah atau tidak 


20 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


JUZ 1 


Pembaksan terhadap Bam fsrail yang meknggar 
perjan/ian dengan Tuhan, 

63. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil 
janji dari kamu dan Kami angkatkan gu- 
nung (Thursina) di atasmu (scraya Kami 
berfirman): "Peganglah teguh-teguh apa 

yang Kami berikan kcpadamu dan ingat- 
lah sclalu apa yang ada di dalamnya, agar 
kamu bertakwa'*. 




64. Kemudian kamu berpaling setelah (ada- 
nya perjanjian) itu. maka kalau tidak ada 
karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu, 
niscaya kamu tergolong orang-orang yang 
rugi. 

65. Dan scsungguhnya telah kamu ketahui 
orang-orang yang melanggar di antaramu 
pada hari Sabtu* 9 ) , lain Kami berfirman 
kepada mereka: "Jadilah kamu kera 60 ) 
yang hina". 


l' ill'i xJa J* j£~ij > 

Cr*~~ ' j> 1) -vSp' 1 \ Xilj 


66. Maka Kami jadikan yang deinikian itu 
peringatan bagi orang-orang di masa itu, 
dan bagi mereka yang datang kemudian, 
-scrta menjadi pelajaran bagi orang-orang 
yang bertakwa 




<§>• 


Kitah penyembelihan sapi betina 61 )l 

67. Dan (ingatlah), kctika Musa berkata ke- 
pada kaumnya: "Sesungguhnya Allah mc- 
nyuruh kamu menyembelih seekor sapi 
betina". Mereka berkata; "Apakah kamu 
hendak menjadikan kami buah ejek- 
an 62 )?" Musa menjawab: ”Aku berlindung 
kepada Allah agar tidak meniadi salah se- 
orang dari orang-orang yang jahil". 




Hari Sabtu talah ban yang khusus untuk bcnbadat bagi orang-orang Yahudi. 

Scbahagian ahli Tafsir memandang bahwa ini sebagai suatu perumpamaan, arlinya hati mereka 
menyerupai hati kera, karma sama-sama tidak mcnerima naschat dan peringatan Pendapat 
jumhur mufassir talah mereka betul-betul berobah menjadi kera. hanya tidak beranak. tidak mi- 
kan dan minum, dan hidup tidak lebih dan tiga hari. 

Surat ini dinarnai sural Al Baqarah (Sapi Betina) k arena mengandung kisah penycmbelihan sapi 
Hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi lalah supaya hilang rasa penghormatan mereka ke- 
pada sapi yang pernah mereka sembah. 


JUZ 1 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


21 


68. Merck* mcnjawab; "Mohonkanlah ke- 
pada Tuhanmu untuk kami, agar Dia me- 
neiangkan kepada kami. sapi betina apa- 
kah itu." Musa mcnjawab: "Sesungguh- 
nya Allah berftrman bahwa sapi betina itu 
adalah sapi betina yang tidak tua dan 
tidak muda; pertengahan antara itu; maka 
kerjakanlafi apa yang dipcrintahkan ke- 
padamu”. 

69. Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada 

Tuhanmu untuk kami agar Dia mene- 
rangkan kepada kami apa wamanya". 
Musa mcnjawab: "Sesungguhnya Allah 

berfirman bahwa sapi betina itu adalah sa- 
pi betina yang kuning, yang kuning tua 
wamanya, lagi menyenangkan orang-orang 
yang mcmandangnya.” 

70. Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada 

Tuhanmu untuk kami agar Dia mene- 
rangkan kepada kami bagaimana ha- 
kikat sapi betina itu, karena sesungguh- 
nya sapi itu (masih) samar bagi kami dan 
sesungguhnya kami insya Allah akan men- 
dapat pclunjuk (untuk memperoleh sapi itu)." 

71. Musa berkata: "Sesungguhnya Allah ber- 
firman bahwa sapi betina itu adalah sapi 
betina yang belum pemah dipakai untuk 
membajak tan ah dan tidak pula untuk 
mengairi tanaman. tidak bercacat, tidak 
ada belangnya." Mereka berkata: "Seka- 
rang barulah kamu menerangkan hakikat 
sapi betina yang sebenarnya”. Kemudian 
mereka mcnyembclihnya dan hampir saja 
mereka tidak melaksanakan perintah 
itu‘ 3 )l 


J^S Jej Ls'j sj_i> JytS 








/f-'t \ j'a 


1) As jpt) l; 1 


■ i ^ t . 


72. Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh 
seorang manusra lalu kamu saling tuduh 
menuduh tentang itu. Dan Allah hendak 
menyingkapkan apa yang selama ini ka- 
mu sembunyikan. 


o. 


63). karena sapi yang menuiui syaral yang discbuikan itu tukar diperoleh. hampir mereka tidak dapat 
menemukannya. 


22 


2. AL BAOARAH (SAPI BET1NA) 


JUZ 1 


73. Lalu Kami berfuman: "Pukullah mayat 
itu dengan sebahagian anggota sapi bc- 
ttna itu!” Demikianlah Allah tnenghidup- 
kan kembali orang-orang yang telah mati, 
dan memperlihatkan padamu tanda tan- 
da kekuasaan-Nya agar kamu menger- 

n 64 r 

74 Kemudian setelah itu hatimu menjadi ke- 
ras scperli batu, bahkan Icbih keras lagi. 
Padahal di antara batu batu itu sungguh 
ada yang mengalir sungai-sungai dari- 
padanya dan di antaranya sungguh ada 
yang terbelah lalu keluarlah mala air dari- 
padanya dan di antaranya sungguh ada 
yang meluncur jatuh, karcna takut ke- 
pada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak 
lengah dan apa yang kamu keijakan. 

Ketmanan orang Yahudi sukar diharapkan di 
masa Raiulullah s.a.w. 

75. Apakah kamu masih mengharapkan mc- 
reka akan percaya kepadamu, padahal se- 
goiongan dari mereka mcndengar firman 
Allah, lalu mereka mengubahnya setelah 
mereka memahamtnya, sedang mereka 
mengetahui? 65 ) 

76. Dan apabila mereka berjumpa dengan 

orang-orang yang beriman, mereka ber- 
kata: "Kamipun telah beriman," tetapi 

apabila mereka berada sesama mereka 
saja, lalu mereka berkata. "Apakah kamu 
mcnccritakan kepada mereka (orang-orang 
mu'min) apa yang telah diterangkan Allah 
kepadamu, supaya dengan demikian mereka 
dapat mcngalahkan hujjahmu di hadapan 
Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti'”’ 66 ) 






>' tr l -C- 1 


A ^ j i J'* \ c 

JPjSykJLf-u* JjC jt 




> J y"^ <■ 


'jkssCSi 

_^i==vj X&. 

©^5*1 


64). Menurut jumhur mufassirin ayat uu ada hubungannya dengan peristiwa yang dilakukan oleh se- 
orang dari Ban! I stall. 

Masmg-masing mereka tuduh-menuduh tentang siapa yang melakukan pembunuhan itu Setelah 
mereka membawa persoalan itu kepada Nabi Musa a s., Allah tnenyuruh mereka mcnycmbclih se- 
ekor sapi betin3 agar orang yang terbunuh itu dapat hidup kembali. dan menerangkan siapa 
yang membunuhnya setelah dtpukul dengan sebahagjan dari tubuh sapi itu 
6$). Yang dimaksud salah nenck moyang mereka yang menyimpan Taurat. lalu Taurat itu dirobah- 
robah mereka; di antaranya silat-sifat Nabi Muhammad s.a.w yang tetsebut di dalam Taurat itu 
66). Sebagian Bani Israil yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. itu pernah benerita 
kepada otang-orang Islam, bahwa dalam Taurat memang disebutkan tentang kedatangan Nabi 
Muhammad s.a.w. Maka goiongan lain menegur mereka dengan mengatakan "Mcngapa kamu 
ceritakan hal itu kepada orang-orang Islam sehingga hujjah mereka bettambah kuat?" 


JUZ 1 


2. AL BAQARAH (SAPI BET1NA) 


23 


77. Tidakkah mcrcka mengetahui bahwa 
Allah mengetahui segala yang mcrcka 
scmbunyikan dan scgala yang mereka 
nyalakan? 

78. Dan di antara mcrcka ada yang buta 
huruf, tidak mengetahui A1 Kilab (Tau- 
rat), kecuali dongcngan bohong belaka 
dan mereka hanya menduga-duga 6 ' \ 

79. Maka kccclakaan yang besarlah bagi 
orang-orang yang menulis A1 Kitab de- 
ngan tangan mereka sendiri. lalu dikata 
kannya: "Ini dari Allah", (dcngan mak- 
sud) untuk memperoleh keuntungan yang 
scdikit dcngan perbuatan itu. Maka ke- 
celakaan besarlah bagi mereka, akibat dari 
a pa yang ditulis oleh tangan mereka sen- 
dirt, dan kecclakaan besarlah bagi me- 
reka, akibat dari apa yang mereka keijakan. 

80. Dan mereka berkata- "Kami sekali-kali ti- 
dak akan disentuh oleh api neraka. ke- 
cuali selama beberapa hari saja.” 

Katakanlah: "Sudahkah kamu menerima 
janji dari Allah sehingga Allah tidak akan 
memungkiri janji-Nya ataukah kamu ha- 
nya mengatakan terhadap Allah apa yang 
tidak kamu ketahui?’’. 

81. (Bukan demikian), yang benar, barang 
siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi 
oleh dosanya, mereka itulah penghuni 
neraka, mcrcka kckal di dalamnva 




i 




4.) * Aj 

*>4 


T > - S 

-" I - - <i? > 

•Jo dii'j ilp 


82. Dan orang-orang yang beriman serta ber- 
amal sal eh. mereka itu penghuni surga; 
mereka kekal dr dalamnya. 

Rani brail mengtngkari tanjinya dengan Allah. 

83. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil 
janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah 
kamu menyembah selain Allah, dan ber- 
buat baiklah kepada ibu bapa, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, dan orang- 
orang miskin, serta ucapkantah kata-kata 
yang baik kepada manusia, dirikanlah 
shalat dan tunaikanlah zakat. Kcmudian 
kamu tidak memenuhi janji itu. kecuali se- 
baliagian kecil daripada kamu, dan kamu 
selaiu bcrpaling. 


slij-ii ' I s'i s aiW 'l 

• > > 


' y - - ^ 


67) kebanyakan bangsa Yahudi itu buta huruf. dan tidak mengetahui isi Taurat selain dan dongeng- 
dongeng yang dicentakan pendrta-pendeta mereka 


24 


2. AL BAQARAH (SAPl BFTINA) 


IUZ 1 


84. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil 
janji dan kamu (yaitu): kamu tidak akan 
menumpahkan darahmu (membunuh 
orang), dan kamu tidak akan mengusir 
dinmu (saudaramu scbangsa) dari kam- 
pung halamanmu, kemudian kamu ber- 
ikrar (akan memenuhinya) sedang kamu 
mempersaksikannya. 

85. Kemudian kamu (Bani Isiail) membunuh 
dirimu (saudaramu sebangsa) dan meng- 
usir segolongan daripada kamu dari kam- 
pung halamannya, kamu bantu mem- 
bantu terhadap mercka dengan membuat 
dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka 
datang kcpadamu sebagai tawanan, kamu 
tebus mereka. padahal mengusir mereka 
itu (juga) terlarang bagimu Apakah kamu 
beriman kepada sebahagiar A1 Kitab 
(Taurat) dan ingkax terhadap sebahagian 
yang lain? Tradaiah baJasan bagi orang 
yang bcrbuat demikian daripadamu, me- 
lainkan kerustaan datam kehidupan du- 
nia, dan pada hari kiamat mercka di- 
kembalikan kepada siksa yang sangat be- 
at Allah tidak lengah dari apa yang ka- 
mu perbuat 68 ). 

86. Itulah orang-orang yang membeli ke- 
hidupan dunia dengan (kehidupan) akhi- 
rat, maka tidak akan diringankan siksa 
mereka dan mercka tidak akan ditolong. 

Sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan 
kitab- kitab yang diturunkan Allah. 

87. Dan sesungguhnya Kami telah men- 
datangkan A1 Kitab (Taurat) kepada 
Musa, dan Kami telah menyusutinya (bet- 
turut-turut) sesudah itu dengan rasul- 
rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti 
kebenaran (mu'jizat) kepada ‘Isa putcra 


-£=»«!* a o ji-1 


J " - K 


V * fy'"’ ^ s' if 

cjulf }£r>d ’ 4 \ 

V^iSo 


'u’Clji" uiij 1 

^ y.. , a 

^*\ ^ i'''' \ i +* r 

jt 

* >>'\1 > K-’A' f* A\ 

jC-od' j*Aj* 


68). Ayat ini berkenaan dengan cerila orang Yahudi di Madinah pada permulaan Hijrah Yahudi Bam 
Quraizhah bersekutu dengan suku Aus. dan Yahudi dart Bam Nadhir bersekutu dengan orang- 
orang Khazraj. Antara suku Aus dan suku Khaziaj sebelum Islam setalu terjadi persengketaan dan 
peperangan yang menyebabkan Bani Quraizhah membantu Aus dan Bani Nadhir membantu 
orang-orang Khazraj. Sampai antara kedua suku Yahudi itupun (erjadi peperangan dan tawan me- 
nawan, karena membantu sekutunya. Tapi jika kemudian ada orang-orang Yahudi tertawan, maka 
kedua suku Yahudi itu bersepakat untuk mcnebusnya kendatipun mereka ladinya berpetang- 
perangan. 


JL'Z 1 


2. AL B AO A RAH (SAPI BETINA) 


25 


Maryam dan Kami memperkuatnya de- 
ngan Ruhul-Qudus 69 ) Apakah setiap 
datang kepadamu seorang rasul mcm- 
bawa sesuatu (pebjaran) yang tidak se- 
sesuai dengan keinginanmu ialu kamu 
angkuh, maka bebeiapa orang (di an- 
tara mereka) kamu dustakan dan be- 
berapa orang (yang bin) kamu bunuh? 

88. Dan mereka berkata: "Hati kami ter- 

tutup". Tetapi sebenarnya Albh telah me- 
ngutuk mereka karena keingkaran mere- 
ka; maka sedikit sckali mereka yang bet- 


A-' '• ' 


A ^.9 ^ ^ p 9 


89. Dan setebh datang kepada mereka A1 
Qur’an dari Albh yang membenarkan 
apa yang ada pada mereka' 0 ), padahat se- 
belumnya mereka biasa memohon (ke- 
datangan Nabi) untuk mendapal ke- 
menangan atas orang-orang kafir, maka 
setclah datang kepada mereka apa yang 
telah mereka ketahut, mereka blu ingkar 
kepadanya. Maka b’nat AIbh-bh atas 
orang-orang yang ingkar itu. 

90. Alangkah buruknya (pcrbuatan) mere- 
ka yang menjual dirinya sendiri dengan 
kekaftran kepada apa yang telah diturun- 
kan Allah, karena dengki bahwa Albh 
mcnurunkan karunia-Nya' 1 ) kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya di antara hamba- 
hamba-Nya. Karena itu mereka men- 
dapat murka scsudah (mendapat) ke- 
murkaan 72 ). Dan untuk orang-orang ka- 
fir siksaan yang menghmakan. 

91. Dan apabib dikatakan kepada mereka: 
"Berimanlah kepada A1 Qur’an yang di- 
turunkan Albh”, mereka berkata "Kami 
hanya beriman kepada apa yang diturun- 








69) 


Maksudnya: kejadsan Isa a.s adabh kejadian yang luar biasa. tanpa bapak. yaltu dengan tiupan 
Kuhul Qudus oleh libni kepada dill Maryam Ini tetmasuk mu’jirat ’Isa a.s Mcnurul jumhur 
mufassirin, bahwa Ruhul Qudus itu lalah mataikat Jtbril. 

Maksudnya: kedatangan Nabi Muhammad saw yang tersebut dalam Taurat di mana ditcrang- 
kan sifat-sifatnya 

Maksudnya Allah mcnurunkan wahyu (kenabian) kepada Muhammad s.a.w 1 
72), Maksudnya: mereka mendapat kemurkaan yang berlipat-ganda yailu kemurkaan karena ridak ber- 
iman kepada Muhammad saw dan kemurkaan yang disebabkan pcrbuatan mereka dahulu, yaitu 
rnembunuh nabi. mendustakannya. metobah-robah isi Taurat dan sebagainya. 


70) . 

71) . 



\ >J - > ^ .1 r > -'•*.1 

Lj«» 

yJ4 slS £ 

- > Si 

A t In \<" 



26 


2. AL BAQARAH (SAPI BFTINA) 


JUZ 1 


kan kcpada kami". Dan mereka kafir kc- 
pada A1 Qur'an yang diturunkan sesu- 
dahnya. sedang Al Qur'an itu adalah (Ki- 
tab) yang hak; yang membenarkan apa 
yang ada pada mcreka. Katakanlah: "Me- 
ngapa kamu dahulu membunuh nabi-na- 
bi Allah jika benar kamu orang-orang 
yang beriman?" 

Penyembahan yang ditakukan bangse Yehudi 
terhadap anek sapi. mempakan tanda bagi 
kecenderungan mereka kcpada hen da 

92. Sesungguhnya Musa telah datang ke- 
padamu membawa bukti-bukti kcbcnaran 
(mu’jizat), kemudian kamu jadikan anak 
sapi (sebagai sembahan) sesudah (ke- 
pergian)nya 73 ) , dan sebenarnya kamu 
adalah orang-orang yang zalim. 

93. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil 

janji dari kamu dan Kami angkat bukit 
(Thursina) di atasmu (seraya Kami ber- 
firman): "Peganglah teguh-tcguh apa yang 
Kami beak an ke padamu dan dengarkan- 
lah!" Mereka menjawab: "Kami men- 

dengarkan tetapi tidak menta'ati". Dan te- 
lah diresapkan ke dalam hati mereka itu 
(kecintaan menyembah) anak sapi karena 
kekafirannya Katakanlah "Amat ja- 
hat 7 *) petbuatan yang diperintahkan 
imanmu kepadamu jika betul kamu ber- 
iman (kepada Taurat)”. 

94. Katakanlah: "Jika kamu (menganggap 

bahwa) kampung akhirat (auiga) itu khu- 
sus untukmu di sisi Allah, bukan untuk 
orang lain, maka inginilah 75 ) kematian 
(mu), jika kamu memang benar, 


93. Dan sekali-kali mereka tidak akan meng- 
ingini kematian itu selama-lamanya, kare- 
na kesalahan-kesalahan yang telah diper- 
buat oleh tangan mereka (sendiri). Dan 
Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang 
yang aniaya. 


A 




r & 


i > 


' -i > „Tx • 'S' 
jlSu j & 




ny-t 


2 aj Lj sy as jLj^a.^r-s^ 

\y-''' l^tf > it-f 




73) Maksudnya kepetgian Musa a s. ke bukit Thur yang tcrlclak di Sinai, sesudah dtdatangkan ke- 
padanya mu'jizat-mu'jizal. 

74) . Perbuatan jahat yang mereka kctjakan lalah menyembah anak sapi. membunuh nabi-nabi dan 

melanggai janji 

7$). Maksudnya: mintalah agar kamu dimalikan sekarang saja. 


JUZ 1 


2. AL BAQARAH (SAPI BET1NA) 


27 


r.m 




96. Dan sungguh kamu akan mendapati me- 
reka, manusia yang paling loba kcpada 
kehidupan (di dunia), bahkan (lebih loba 
lagi) dari orang-orang musyrik. Masing-ma- 
sing mereka ingin agar diberi umut seribu 
tahun, padahal umur panjang itu sekali- 
kali tidak akan mcniauhkannya dari siksa. 
Allah Maha Mcngctahui apa yang mereka 
kcrjakan. 




Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang 
mengutusnya. 

97. Katakanlah: Barangsiapa yang menjadi 

musuh Jibril. maka Jibril itu telah mc- 
nurunkannya (A1 Qur’an) kc dalam hati- 
mu dengan seizin Allah; membenatkan 
apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan 
menjadi petunjuk serta berita gcmbira 
bagi orang-orang yang beriman. 




UijJ ^3“ 4 ^ iU 


} ✓ w ^ ^ 




98. Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, 
Jibril dan Mikail, maka scsungguh- 

nya Allah adalah musuh orang-orang 
kafu. 


99. Dan sesungguhnya Kami telah menurun- 
kan kepadamu ayat-ayat yang jelas; dan 
tak ada yang ingkar kepadanya, melain- 
kan orang-orang yang fasik. 


100. Patutkah (mereka ingkar kepada ayat- 
ayat Allah), dan setiap kali mereka mcng- 
ikat janji, segolongan mereka melempar- 
kannya? Bahkan sebahagian besar dari 
mereka tidak beriman. 


z j aA J -A_C- j '&= /y* 

/ ^ ^ ' -5- v v 

y,} &L4 


101. Dan setelah datang kepada mereka se- 
orang Rasul dari sisi Allah yang mcm- 
benarkan apa (kitab) yang ada pada tne- 
reka, sebahagian dari orang-orang yang 
diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab 
Allah ke betakang (punggung) nya scolah- 
olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu 
adalah kitab Allah). 


. • y ) * f \ f ' 


3 


r i 


;\jj a 333 \ A>< 


28 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


JUZ 1 




Tuduhan orang Yahudi lerhadap Sabi Sulaiman 

a.s. 

102. Dan mereka mengjkuti apa 76 ) yang di- 

baca olch syaitan-syaitan * 7 ) pada mas a 
kerajaan Sulaiman (dan mereka menga- 
takan bahwa Sulaiman itu mengeijakan 
sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak 
mcngcrjakan sihir), hanya syaitan-syaitan 
itulah yang kafir (mengerjakan sihir). 
Mereka mengajarkan sihir kepada manu- 
sia dan apa yang diturunkan kepada dua 
orang malaikat 7 *) di negeri Babi) yaitu 
Harut dan Marut, sedang keduanya tidak 
mengajarkan (sesuatu) kepada seorang- 
pun sebelum mengatakan: "Sesungguh- 

nya kami hanya cobaan (bagimu). sebab 
itu janganlah kamu kafir". 

Maka mereka mempelajari dari kedua 
malaikat itu apa yang dengan sihir itu, 
mereka dapat menceraikan antara se- 
orang (suami) dengan istcrinya ) . Dan 
mereka itu (ahli sihir) tidak memberi 
mudharat dengan sihirnya kepada 
seorangpun kecuali dengan iztn Allah, 
Dan mereka mempelajari sesuatu yang 
memberi mudharat kepadanya dan tidak 
memberi manfaat. Demi, sesungguhnya 
mereka telah meyakini bahwa barang- 
siapa yang menukamya (kitab Allah) de- 
ngan sihir itu, tiadalah baginya keuntung- 
an di akhirat, dan amat jahatlah perbuat- 
an mereka menjual dirinya dengan sihir, 
kalau mereka mengetahul 

103. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan 
bertakwa. (niscaya mereka akan men- 
dapat pahala), dan sesungguhnya pahala 
dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau 
mereka mengetahul. 


>4 

V ' A" 

'' ’I-* . . , f-r > ^ 

> i-'v ' • 

r* 








j ,4J U Aj ji ] Xa>3 




76) Maksudnya: kitab-kitab sihix. 

7 7). Syaitan-syaitan itu menyebarkan benta-benta bohong. bahwa Nabi Sulaiman mcnyimpan Icmbaran- 
Icmbaran sihir. (Ibnu Katsir). 

78) Para mufassirin bcrlatnan pendapat tentang yang dimaksud dengan 2 orang Malaikat itu. Ada 
yang berpendapat. mereka betul-betul Malaikat dan ada pula yang berpendapat. orang yang di- 
pandang saJch seperti Malaikat dan ada pula yang berpendapat. dua orang jahat yang pura-pura 
saleh seperti Malaikat 

79) Bermacam-macam sihir yang dikerjakan orang Yahudi. sampai kepada sihir untuk mencerai-berai- 
kan masyarakat. seperti mencerai-beraikan suami isteri. 


JL’Z 1 


2. AL BAQARAH (SAP1 BETINA) 


29 


Ketidak sopanan omng-orang Yahudi terhadap 
,\'abi dan sahabat-sahabatnya. 

104. Hai oiang-orang yang betiman, jangan- 
lah kamu katakan (kepada Muhammad): 
"Raa'ina”, tetapi katakanlah: ’’Unzhur- 
na”, dan "dengarlah". Dan bagi orang- 
otang kafir siksaan yang pedih 80 ) . 


105. Orang-nrang kafir dari Ahli Kitab dan 
urang-orang musyrik tiada menginginkan 
diturunkannya sesuatu kebaikan kepada- 
mu dan Tuhanmu. Dan Allah menentu- 
kan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk 
diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah 
mempunyai karunia yang bcsar. 


p*' 0*1 

a _ if- < x 

*= +* J ^= =K i, ■> CAflr>- 


Mtnasakhkan sesuatu ayat a da la h urusan 

Allah. 

106. Ayat mana saja 81 ) yang Kami nasakhkan, 
atau Kami jadikan (manusia) lupa ke- 
padanya, Kami datangkan yang lebih balk 
daripadanya atau yang sebanding dc- 
ngannya. Tiadakah kamu mengetahui 
bahwa scsungguhnya Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu? 

107. Tiadakah kamu mengetahui bahwa ke- 
rajaan langit dan bumi adalah kepunyaan 
Allah? Dan tiada bagimu sclain Allah se- 
orang pelindung maupun seorang pc- 
nolong. 


jwOt ^ aJj'c ja U S» 

j0j ijLaift 

^ Jj jt Jt psd Uj 


108. Apakah kamu menghendaki untuk me- 
minta kepada Rasul kamu seperti Bani Is- 
rail meminta kepada Musa pada zaman 
dahulu? Dan barangsiapa yang menukai 
iman dcngan kekafiran, maka sungguh 
orang itu telah scsat dari jalan yang lurus. 


< ) s’* < 1 


Q pp i'y* -kii ^ 


80) . ‘Ran mu ' berarU sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Di kala para sahabat menghadap- 

kan kata itu kepada Kasulutlah. orang Yahudipun memakai pula kata ini dengan digumam seakan- 
akan menyebut "Raa 'ina'\ padahal yang mcrcka katakan ialah "Ru’uunah" yang berarti: ke- 
bodohan yang sangat. sebaga: ejekan kepada Rasulullah. I'.ulah sebabnya Tuhan menyuruh su 
paya sahabat-iahabal menukai perkataan "Raa ’ina" dengan "Unrhurna" yang juga sama arti- 
nya dengan "Raa ’ina". 

81) . Para mufastitin berlainan pendapat lentang arti "ayat" ada yang mengartikan ayat Al Qur’an, 

dan ada yang mengartikan mu'jizat. 


30 


2. AL BAQARAH (SAP1 BETINA) 


JUZ 1 


109. Sebahagran bcsar Ahli Kitab mengingin- 
kan agar mereka dapat mengembalikan 
kamu kepada kekafiran setelah kamu ber- 
iman, karena dcngki yang (timbut) dari di- 
(i mereka sendiri, setelah nyata bagi me- 
reka kcbenaran. Maka ma'afkanlah dan 
biarkanlah mereka, sampai Allah menda- 
tangfcan perintah-Nya 82 ) . Sesungguhnya 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


110. Han dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. 
Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan 
bagi dirimu, tcntu kamu akan mcndapat 
pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu 
kerjakan. 

111. Dan mereka (Yahudi dan Nasraru) ber- 
kata: “Sckali-kali tidak akan masuk sur- 
ga kecuali orang-orang (yang beragama) 
Yahudi atau Nasrani’’. Demikian itu (ha- 
nya) angan-angan mereka yang kosong 
belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah buk- 
d kebenaranmu jika kamu adalah orang 
yang bcnar”. 

112. (Tidak demikian) bahkan barangsiapa 
yang menyerahkan dir i kepada Allah, se- 
dang ia bcrbuat kebajikan, maka baginya 
pahala pada sisi Tuhannya dan bdak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 
(pula) mereka bersedih had. 

113. Dan orang-orang Yahudi bcrkata: 
“Orang-orang Nasrani itu tidak mem- 
punyai suatu pegangan". dan orang-orang 
Nasrani berkat3; “Orang-orang Yahudi 
Udak mempunyai sesuatu pegangan." 
padahal mereka (sama-sama) membaca 
A1 Kitab. Demikian pula orang-orang 
yang tidak mengetahui, mengatakan 
seperd ucapan mereka itu. Maka Allah 
akan mengadili di an tar a mereka pada 
hari kiamat, ten tang apa-apa yang mere- 
ka berselisih padanya. 

Tindakan-tindakan menghalangi beribodah 

1 14. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada 
orang yang menghalang-halangi me- 
nyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid- 


i j! 1 1 

\S i • ^ f * 

Jt' *- » >»• 

''"A-' *'? • „ 1-1 , 

U a-*? jt 1 

5.» ^ LjaSv J) j-J ‘j jyLC-li 

® ^S' J d^= = ‘5r £ ' Q 


J \j=s=» \ jJ ' J ls_J 

/t* W * J ' * > S' ■*,*■ 'y w\ * ' Xf 

I, A)i 4J1 j \ ^ 






82). Maksudnya: keizinan memerangi dan mengusir orang Yahudi. 


JUZ 1 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


31 


rm 


Nya, dan berusaha untuk meroboh- 
kannya? Merck. a itu tidak sepatutnya ma- 
suk ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali 
dengan rasa takut (kepada Allah). Mere- 
ka di dunia mendapat kehinaan dan di 
akhirat mendapat siksa yang beiat 




115. Dan kepunyaan Allah-lah timur dan ba- 
rat, maka ke manapun kamu menghadap 
di situlah wajah Allah 83 ) . Sesungguhnya 
Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lag) Ma- 
ha Mengetahui. 

116. Mereka (orang-orang kafir) berkata: 
"Allah mempunyai anak". Maha Suci 
Allah, bahkan apa yang ada di langjt dan 
di bumi adalah kepunyaan Allah; semua 
tunduk kepada-Nya. 

117. Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila 
Dia berkehendak (untuk mcnciptakan) se- 
suatu, maka (cukuplah) Dia hanya me- 
ngatakan kepadanya; "Jadilah”. Lalu 
jadilah ia. 

118. Dan orang-orang yang tidak mengetahui 

berkata: "Mengapa Allah tidak (lang- 

sung) berbicara dengan kami atau datang 
tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada ka- 
mi?” Demikian pula orang-orang yang se- 
belum mereka telah mengatakan scpeiti 
ucapan mereka itu; hati mereka serupa. 
Sesungguhnya Kami telah menjelaskan 
tanda-tanda kckuasaan Kami kepada kaum 
yang yakin. 







. ^ J'i 1 fr Ljj ' 


t,> v. 




Lorangan mengikun Yahudi dan Nasrani. 

119. Sesungguhnya Kami telah mengutusmu 
(Muhammad) dengan kebenaran; sebagai 
pembawa benta gembira dan pemberi per- 
ingatan. dan kamu tidak akan diminta 
(pertanggungan jawab) tentang penghuni- 
penghuni neiaka. 




83). Ath lhabari menyebutkan bahwa ayat ini turun berken&an tentang suatu kaum yang 
suatu ketika tidak dapat melihat atah kiblal yang tepat, sehingga mereka shalat ke arah 
yang berbeda-beda. 


32 


2. AL BAQARAH (SAP1 BET1NA1 


JUZ 1 


120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak 
akan scnang kepada kamu hingga kamu 
mengikuti agama mereka. KatakanUh: 
"Sesungguhnya petunjuk Allah itulah pe- 
tunjuk (yang benar)*\ Dan sesungguhnya 
jika kamu mengikuti kcmauan mereka 
setelah pengetahuan datang kepadamu, 
maka Allah tidak Lagi menjadi pelindung 
dan penolong bagimu. 




121 . 


122 . 


Orang-orang yang telah Kami berikan A1 
Kitab kepadanya. mereka membacanya 
dengan bacaan yang sebenarnya 84 ) . mere- 
ka itu beriman kepadanya. Dan barang- 
siapa yang ingkar kepadanya, maka mere- 
ka itulah orang-orang yang rugi. 

Hal Bani Israil, ingatlah akan ni'mat-Ku 
yang telah Ku-anugerahkan kepadamu 
dan Aku telah mclebihkan kamu atas 
scgala umat 8 


.85 )_ 


123. 


Dan takutlah kamu kepada suatu hari di 
waktu seseorang tidak dapat mengganti- 
kan 86 ) seseorang lain sedikitpun dan tidak 
akan diterima suatu tebusan daripadanya 
dan tidak akan memberi manl'a'at sesuatu 
syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mere- 
ka akan ditolong. 


Perjanjian dengan Nabi Ibrahim a.s. 

124. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji 87 ) 
Tuhannya dengan beberapa kalimat (pe- 
rintah dan larangan), lalu Ibrahim me- 
nunaikannya. Allah berfirman: "Se- 

sungguhnya Aku akan menjadik&nmu 
imam bag) selunih manusia”. Ibrahim ber- 
kata: "(Dan saya mohon juga) dari ke- 
turunanku" 88 ) . Allah berfirman: "Janji- 
Ku (ini) tidak mengcnai orang-orang yang 
zalim". 










84). Maksudnya: bdak merobah dan menta’wilkan Al Kiub sekehendak hatinya 
83). Maksudnya: umat yang semasa dengan Bani IsraiL 

86) . Maksudnya: dosa dan pahala seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. 

87) . L'jian terhadap Nabi Ibrahim a.s. di antaranya: membangun Ka'bah, membersthkan Ka'bah dari 

kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapi raja Namrudi dan Urn-lain. 

88) . Allah telah mengabulkan do'a Nabi Ibrahim a.s, karena banyak di antara rasul-rasul itu adalah 

keturunan Nabi Ibrahim a.s. 


JUZ 1 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


33 


r.m 


12S. Dan {ingatlah), ketika Kami menjadikan 
rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul 
bagi manusia dan tempat yang aman. Dan 
jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim 89 ) 
tempat shalat. Dan telah Kami perintah- 
kan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersih- 
kanlah mmah-Ku untuk orang-orang 
yang thawaf, yang i’tikaaf, yang ruku' dan 
yang sujud”. 


126. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo'a: 
"Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, nege- 
ri yang aman sentosa, dan berikanlah rez- 
ki dan buah-buahan kepada pcnduduk- 
nya yang beriman di antara mereka kepa- 
da Allah dan hari kemudian. Allah berfu- 
man; "Dan kepada orang yang kafirpun 
Aku beri kesenangan semen tara, kemudi- 
an Aku paksa ia menjalani siksa neraka 
dan itulah seburuk-buruk tempat kemba- 
li”. 

127. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggi- 
kan (membina) dasar-dasar Baitullah ber- 
sama Ismail (seraya berdo'a): ”Ya Tuhan 
kami tenmaiah daiipada kami (amalan 
kami), sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 

128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua 
orang yang tunduk patuh kepada Engkau 
dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami 
umat yang tunduk patuh kepada Engkau 
dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara 
dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan 
terimalah taubat kami. Sesungguhnya 
Engkaulah Yang Maha Pencrima taubat 
lag) Maha Penyayang. 

129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sc- 
oxang Rasul dari kalangan mereka, yang 
akan membacakan kepada mereka ayat- 
ayat Engkau, dan mengajarkan kepada 
mereka Al Kitab (Al Qur'an) dan Al-Hikmah 
(As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Se- 
sungguhnya Engkaulah yang Maha Pcrkasa 
lagi Maha fiijaksana. 






ii % % 


0*4; j JtJ j 




89) lalah tempat berdiri Nabi Ibrahim a.s. di waktu membuat Ka’bah. 



34 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


JUZ 1 


Agama Sabi Ibrahim a.s. 

130. Dan tidak ada yang bend kepada agama 
Ibrahim, melainkan orang yang memper- 
bodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami 
telah memilihnya 50 ) di dunia dan se- 
sungguhnya dia di akhirat benar-benar 
termasuk orang-orang yang saleh. 


lli j\\ jj} 4J Jjd 

' 4 


131. Ketika Tuhannya bcrfirman kepadanya: 
'Tunduk patuhlah'" Ibrahim menjawab: 
"Aku tunduk patuh kepada Tuhan se- 
mesta alam”. 




132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan 
itu kepada anak-anaknya, demikian pula 
Ya’qub. (Ibrahim berkata): ”Hai anak- 
anakku! Sesungguhnya Allah telah me- 
milih agama ini bagimu, maka janganlah 
kamu mati kecuali dalam memeluk agama 
Islam’’. 

133. Adakah kamu hadii ketika Ya'qub ke- 

datangan (tanda-tanda) maut, ketika ia 
berkata kepada anak-anaknya: "Apa 

yang kamu sembah scpcninggalku?" Me- 
reka menjawab: ’’Kami akan menyem- 
bah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang- 
mu, Ibrahim, Isma’il dan Ishaq, (yaitu) 
Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya 
tunduk patuh kepada-Nya.” 

134. Itu adalah umat yang lalu; bagjnya apa 
yang telah diusahakannya dan bagimu 
apa yang sudah kamu usahakan, dan ka- 
mu tidak akan diminta pertanggungan 
jawab tentang apa yang telah mereka 
kerjakan. 

135. Dan mereka berkata: ’’Hcndaklah kamu 
menjadi penganut agama Yahudi atau 
Nasrani, niscaya kamu mendapat pe- 
tunjuk". Katakanlah: ”Tidak, bahkan (kami 
mengikuti) agama Ibrahim yang turns. 
Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan 
orang musyrik”. 


/■// r - ) f, t\*’ . ■ 


• i i "\\ I *' i -> 

>44 j 







90). Di anuranya menjadi: imam, rasul, banyak keturunannya yang menjadi nabi, diben gelar khali- 
lullah. 


JUZ 1 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


35 




M 


/, 


/IS. 


136. Katakanlah (hai orang-orang mu'min): 
"Kami beriman kepada Allah dan apa 
yang diturunkan kepada kami, dan apa 
yang diturunkan kepada Ibrahim, kma’il, 
Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya. dan apa 
yang diberikan kepada Musa dan ’Isa scr- 
(a apa yang diberikan kepada nabi-nabi 
dari Tuhannya. Kami tidak membeda- 
bedakan seorangpun di antara mereka 
dan kami hanya tunduk patuh kepada- 
Nya’\ 

137. Maka jika mereka beriman kepada apa 
yang kamu telah beriman kepadanya, 
sungguh mereka telah mendapat pe- 
tunjuk; dan jika mereka berpaling, se- 
sungguhnya mereka berada dalam per- 
musuhan (dengan kamu). Maka Allah 
akan memelihara kamu dari mereka Dan 
Dialah Yang Maha Mcndengar lagi Maha 
Mcngetahui. 

138. Shibghah Allah 91 ) Dan siapakah yang le- 
bih baik shibghahnya daripada Allah? 
Dan hanya kepada-Nya-lah kami me- 
nyembah. 

139. Katakanlah: "Apakah kamu memper- 

debatkan dengan kami tentang Allah, 
padahal lira adalah Tuhan kami dan Tu- 
han kamu; bagi kami amalan kami. bag) 
kamu amalan kamu dan hanya kepada- 
Nya kami mengikhlaskan hatr, 

140. ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi 

dan Nasrani) mengatakan bahwa Ib- 
rahim, Isma'il, Ishaq, Ya’qub dan anak 
cucunya, adalah penganut agama Yahudi 
atau Nasrani? Katakanlah: ’’Apakah 

kamu yang lebih mcngetahui ataukah 
Allah, dan siapakah yang lebih ralim dari- 
pada orang yang menyembunyikan 
syahadah dari Allah 92 ) yang ada pada- 
nya?" Dan Allah sekali-kal) tiada lengah 
dari apa yang kamu kerjakan 


3 iri ' '3>j Uj 
0 jA Jfi-J J^-'l 





^OjLJo U^-JaLw aiVuj <os\ J* 


YjJ. 


r 

MT 


kV, 



36 


2. AL BAQARAJI (SAPI BETINA) 


JUZ 2 


141. Itu adalah umat yang iclah lalu; baginya 
apa yang diusahakannya dan bagimu apa 
yang kamu usahakan; dan kamu tidak 
akan diminta pettanggungan jawab ten- 
tang apa yang telah mereka keijakan. 


• L» yxJic>-as <C*' liijj 


© 




JUZ 2 

KEESAAN TV HAN L AH AKH1RNYA YANG 
MENANG. 


Sekitar pemindahan kiblat. 

142. Orang-oiang yang kurang akalnya 93 ) di 
antara manusia akan berkata "Apakah 
yang mcmalingkan mereka (umat Islam) 
dart kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahu- 
lu mereka telah berkiblat kepadanya?" 
Katakanlah; "Kepunyaan Allah-lah timui 
dan barat; Dia mcmberi petunjuk kepada 
siapa yang dikehcndaki-Nya kc jalan yang 
lurus 94 ) 

143. Dan demikian (pula) Kami telah mcnjadi- 
kan kamu (umat Islam), umat yang adil 
dan pdihan 9s ) agar kamu menjadi saksi 
atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas (per- 
buatan) kamu. Dan Kami tidak menetap- 
kan kiblat yang menjadi kiblatmu (seka 
rang) mclainkan agar Kami mengetahui 
(supaya nyata) siapa yang mengikuti Ra- 
sul dan siapa yang membelot. Dan sung- 
guh (pemindahan kiblat) itu terasa amat 
berat, kecuali bagi orang-orang yang te- 
lah diberi petunjuk oteh Allah; dan Allah 
tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Se- 
sungguhnya Allah Maha Pcngasih lagi 
Maha Penyayang kepada manusia 




^ jL-%3 V 


93) Maksudnya ialah orang-orang yang kurang pikirannya sehingga tidak dapat memahami maksud 
pemindalian kiblat. 

94) . Di waktu Nabi Muhammad s.a w. betada di Mekah di tengah-tengah kaum musyrikin beliau ber- 

kiblat ke Baitul Maqdis. Tetapi sctelah 16 atau 17 bulan Nabi berada di Madinah di tengah-tengah 
orang Yahudi dan Nasrani beliau disuiuh oleh Tuhan untuk mcngambil Ka’bah menjadi kiblat. 
terutama sekali untuk memben pengertian bahwa dalam 'ibadat shalat itu bukanlah arah Baitul 
Maqdis dan Ka'bah itu menjadi tujuan, tetapi menghadapkan dui kepada Tuhan. Untuk persatuan 
umat Islam. Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. 

95) . Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan. karena mereka akan menjadi saksi atas perbuat- 

an orang yang menyimpang dart kcbcnaran baik di dunia maupun di akhuat. 



JL'Z 2 


2. AL BAQARAH (SAP1 BETINA) 


37 




144. Sungguh Kami (sering) meiihat mukamu 
mencngadah ke langit 96 ) , maka sungguh 
Kami akan memalingkan kamu ke kiblat 
yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu 
ke aiah Masjidil Haiam. Dan di mana 
saja kamu bcrada, palingkanlah mukamu 
ke arahnya. Dan sesungguhnya orang- 
utang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi 
Al Kitab (Taurat dan lnjil) mcmang 
mengetahui, bahwa berpahng ke Masjidil 
Haram itu adalah benar dari Tuhannya; 
dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa 
yang mereka kerjakan. 

145. Dan sesungguhnya jika kamu mcn- 
datangkan kepada orang-orang <Yahudi 
dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat 
dan lnjil), semua ayat (keterangan), mere- 
ka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan 
kamupun tidak akan mengikuti kiblat 
mereka, dan sebahagian mereka pun tidak 
akan mengikuti kiblat sebahagian yang 
lain. 

Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti 
kcinginan mereka sctclah datang ilmu ke- 
padamu, sesungguhnya kamu kalau begi- 
tu termasuk golongan orang-orang yang 
zalim. 

146. Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang 
telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan ln- 
jil) mengenal Muhammad seperti mereka 
mengenal anak-anaknya sendiri® 7 ) . Dan 
sesungguhnya sebahagian di antara mere- 
ka menyembunyikan kebenaran, padahal 
mereka mengetahui. 


JL /• » a/ /■*£ ✓ y v. 

£^fu; e - 

-yjo C-iA ' J&J 




147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, 
sebab itu jangan sekali-kali kamu ter- 
masuk orang-orang yang ragu. 


0 1-d j>} 




96) Maksudnya ialah Nabi Muhammad s.a.w. sering rnekhat ke langit mendo'a dan menunggu-nunggu 
turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah. 

97) . Mengenal Muhammid s aw. yaitu mengenal sifat-ufatnya sebagai yang tersebut daiam Taurat dan 

lnjil. 



38 


2. AL BAQARAH (SAP! BETINA) 


JUZ 2 






148. Dsn bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya 
(sendiri) yang ia menghadap kepadanya. 
Maka beilomba-lombalah kamu (dalam 
berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu 
berada past! Allah akan mengumpulkan 
kamu sekalian (pada hari kiamat). Se- 
sungguhnya Allah Maha Kuasa atas se- 
gala sesuatu. 

149. Dan dari mana saja kamu ke tuar.maka pa- 
hngkanlah wajahmu kc arah Masjidil Ha- 
ram; scsungguhnya kctcnluan itu benar- 
benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan 
Allah sckali-kali tidak lcngah dan apa yang 
kamu kerjakan. 

150. Dan dari mana saja kamu kcluar, 

maka palingkanlah wajahmu ke arah 
Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu 
(sekalian) berada, maka palingkanlah wa- 
jahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah 
bagi manusia atas kamu, kecuali or&ng- 
orang yang zalim di antara mereka. Maka 
janganlah kamu takut kepada mereka dan 
takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempur- 
nakan ni’mat-Ku atasmu, dan supaya 
kamu mendapat petunjuk. 












151. Sebagaimana (Kami telah menyempumakan 
ni'mat Kamikepadamu) Kami telah mengu- 
tus kepadamu Rasul di antara kamu yang 
membacakan ayat-ayat Kami kepada 
kamu dan mensucikan kamu dan meng- 
ajarkan kepadamu A1 Kitab dan AlHikmah 98 
serta mengajarkan kepada kamu apa yang 
belum kamu kelahui. 

152. Karens itu, ingatiah kamu kepada -Ku nts- 
caya Aku ingat (pula) kepadamu") , dan 
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah 
kamu mengjngkari (ni'mat)-Ku. 

Cobaart berat dalam menegakkan kebenaran. 

153. Hai orang-orang yang beriman, mimalah per- 
lolongan (kepada Allah) dengan sabax dan shalat, 
scsungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar. 


X" a 

^ ** 4^' j'. 'j 


98) . A1 Hikmah ialah As Sunnah An Nabawiyah. 

99) . Maksudnya: Aku limpahkan rahmit dan ampunan-Ku kepadamu. 



JUZ 2 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


39 


rm 


154. Dan janganlah kamu mengatakan ter- 
hadap orang-orang yang gugur di jalan 
Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan 
(sebcnarnya) mereka itu hidup 100 ) , tetapi 
kamu tldak menyadarinya. 

155. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan 
kepadamu, den pan sedikit ketakutan, kc- 
laparan, kekurangan harta. jiwa dan 
buah-buahan. Dan berikanlah benta gem- 
bira kepada orang-orang yang sabai. 


156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa 
mushibah. mereka mengucapkan. "Innaa 
lillaahi wa innaa tlaihi raaji’uun" 1 01 ) 


157. Mereka itulah yang mendapat keberkatan 
yang sempuma dan rahmat dari Tuhan 
mereka, dan mereka itulah orang-orang yang 
mendapat petunjuk. 

Manasik Haji. 

158. Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah 
sebahagian dari syi’ar Allah 102 ) . Maka ba- 
rangsiapa yang beribadah haji ke Bailul- 
lah atau ber-'umrah. maka tidak ada dosa 
baginya 103 ) mengerjakan sa'i antaxa ke- 
duanya. Dan barangsiapa yang mengerja- 
kan suatu kebajtkan dengan kerelaan hati, 
maka sesungguhnya Allah Maha Men- 
syukuri 104 ) kebaikan lagi Maha Mcnge- 
tahul 


'J '' Gri )&j 
0 Cy*-=ri) 


— 


♦ •"-r -T tv< < tf* > 

l) UUaal ' 

j \ aji- ry>- 


100) 


101 ). 


102) 

103). 


104 ) 


Yaitu hidup dal&m alam yang lain yang bukan alam kita tni, di mana mereka mendapat keni'mat 
an-kcm'matan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana kcadaan hidup 
itu. 

Artinya: Sesungguhnya karru adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali Kalimat ini 
dinamakan kalimat "istirjaa" (pernyataan kembali kepada Allah), Disunatkan menyebutnya wak- 
tu dttimpa marabahaya baik besar maupun kecil. 

Syi’ar-syi'ar Allah: tempat-tempar beribadah kepada Allah. 

Tuhan mengungkapkan dengan perkataan "tidak ada dosa" sebab sebahagian sahabat merasa ke- 
beiatan mengerjakannya sa'i di situ, karma tempat itu bekas tempat berhala. Dan di masa jahk 
liyahpun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu 
Allah menutunkan ayat ini 

Allah mensyukun hamba-Nya: mernben pahala terhadap amal-amal hamba-Nya. mema'afkan ke- 
salahannya, menambah nfmat-Nya dan sebagainya 


40 


2. AL 8AQARAH (SAFI BETINA) 


JUZ 2 


La'nat terhadap orang-orang yang mertyem- 

bunyikan ayat-ayat Allah dan terhadap orang- 

orang kafir. 

159. Sesungguhnya orang-orang yang me- 
nyemt>unyikan apa yang telah Kami 
turunkan berupa keterangan-kctcrangan 
(yang jelas) dan petunjuk, setclah Kami 
menerangkannya kepada manusia da lam 
A1 Kitab, mereka itu dila’nati Allah dan 
dila'nati (pula) oleh semua (makhluk) 
yang dapat mela'nati, 

160. kecuali mereka yang telah taubat dan 
mengadakan perbaikan l0s ) dan me- 
netangkan (kebenaran), maka terhadap 
mereka itu Aku mencrima taubatnya 
dan Akulah Yang Maha Penerima taubat 
lagi Maha Penyayang. 

161. Sesungguhnya orang-orang kafir dan me- 
reka mati dalam keadaan kafir, mereka ttu 
mendapat la’nat Allah, para malaikat dan 
manusia seluruhnya. 

162. Mereka kekal di dalam la’nat itu; ttdak 
akan diringankan sdcsa dari mereka dan 
tidak (pula) mereka diberi tangguh. 

Allah Yang Berkuasa dan Yang menentukan. 

163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha 
Esa: tidak ada Tuhan (yang berhak disem- 
bah) melatnkan Dia, Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang, 

164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit 
dan bumi, silih bcrgantinya malam dan 
siang, bahtcra yang bcrlayar di laut mem- 
bawa apa yang berguna bag] manusia, 
dan apa yang Allah turunkan dari langit 
berupa air, lalu dengan air itu Dia hidup- 
kan bumi sesudah mati (kcring)-nya dan 
Dia sebarkan di bumi itu segala jcnis 
hewan, dan pengisaran angin dan awan 
yang dikendalikan antara langit dan bu- 
mi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (ke- 
esaan dan kebcsaran Allah) bag) kaum 
yang inemikirkan. 


® SjJi 


JlLU 

© 


AjO Jeji ' 4j CU-lS Jj J* 

, .•c-.-t-'I i. 


10S) Mengadakan perbaikan berarti melakukan pekcryaan-pckenaan yang balk untuk rnenghilangkan aki- 
bat-akibat yang jelck dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. 



JUZ 2 


2 AL BAQARAH (SAP! BET1NA) 


41 




(fj. 




Ui 




165. Dan di antara manusia ada orang-orang 
yang menyembah tandingan-tandingan se- 
lain Allah; mereka mencintainya sebagai- 
mana mereka mencintai Allah. Adapun 
orang-orang yang beriman sangat cinta ke- 
pada Allah. Dan jika scandainva orang- 
orang yang berbuat zalim itu 1 ) mcnge- 
tahui ketika mereka mellhat siksa (pada 
hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepu- 
nyaan Allah semuanya dan bahwa Allah 
amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka 
mcnycsal). 

166. (Yaitu) ketika orang-orang yang diikuli itu 
berlepas diri dari orang-orang yang 
mengkutinya, dan mereka melihat siksa; 
dan (ketika) segala hubungan antara 
mereka terputus sama sckali. 

167. Dan berkatalab orang-orang yang me- 
ngikuti: "Seandainya kami dapat kembali 
(kc dunia), pasti kami akan berlepas diri 
dari mereka, scbagaimana mereka ber- 
lepas diri dari kami." Dcmikianlah Allah 
memperlihatkan kepada mereka amal per* 
buatannya menjadi sesalan bagi mereka; 
dan sekali-kali mereka tidak akan ke luar 
dari api neraka. 

168. Hai sekalian manusia, ntakanlah yang 
halal lagi baik dan a pa yang terdapal di 
bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-Iangkah lyaitan; karena resting- 
guhnya syaitan itu adalah rriusuh yang 
nyata bagimu. 


169. Sesungguhnya syaitan itu hanya me- 
nyuruh kamu berbuat jahat dan kcji, dan 
mengatakan terhadap Allah apa yang ti- 
dak kamu ketahui. 


170. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 
"Ikutilah apa yang tclah diturunkan 
Allah,” mereka menjawab: "(Tidak). teta- 
pi kami hanya mengikuti apa yang tclah 
kami dapati dari (perbuatan) nenek 
moyartg kami”. ’’(Apakah mereka akan 
mengikuti juga), walaupun nenek moyang 
mereka itu tidak mengetahui suatu apa- 
pun, dan tidak mendapat petunjuk?" 


^ ai 1 J'j 

Af 

J-tf- >M 

Y>\j \3 Jpl u \y^\JL^ 




106). Vang dimaksud dengan orang yang zalim di sini ialah orang-orang yang menyembah selain Allah 




42 


2. ALBAQARAH (SAP! BETINA) 


JUZ 2 




171. Dan peiumpamaan (orang yang me- 
nyeru) orang-orang kafu adalah seperti 
penggembaia yang memanggil binatang 
yang tidak mendengar selain panggilan 
dan seruan saja 107 ). Mereka lull, bisu dan 
buta.'maka (oleh sebab itu) mereka tidak 
mengerti. 

Makanan yanghalal Jan yang haram. 

172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah 
di antara re/ki yang baik-baik yang Kami 
berikan kepadamu dan bersyukurlah ke- 
pada Allah, jika benar-benar hanya ke- 
pada-Nya kamu menyembah. 


173. Sesungguhnya Allah hanya mengharam- 
kan bagimu bangkai, darah, daging babi, 
dan binatang yang (ketika disembelih) di- 
sebut (nama) selain Allah 108 ) . Tetapi ba- 
rangsiapa daiam keadaan terpaksa (mc- 
makannya) sedang ia tidak mengingjn- 
kannya dan tidak (pula) melampaui batas, 
maka tidak ada dosa bagjnya. Sesungguh- 
nya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

174. Sesungguhnya orang-orang yang me- 
nyembunyikan apa yang telah diturunkan 
Allah, yaitu A1 Kitab dan menjualnya de- 
ngan harga yang sedikit (murah), mereka 
itu sebenamya tidak memakan (tidak me- 
nelan) ke daiam pexutnya melainkan 
api 109 ) , dan Allah tidak akan ber- 
bicara 1 10 ) kepada mereka pada hari 
kiamat dan tidak akan mensueikan mereka 
dan bagi mereka siksa yang amat pedih. 


175. Mereka itulah orang-orang yang membeli 
kese satan dengan petunjuk dan siksa de- 
ngan ampunan. Maka alangkah berani- 
nya mereka menentang api neraka! 






si 

J-j Ail 1 * j*' 1 


U & jjju 

jUl W j 

/<’■' < .ft! / • f , < i 


107) Daiam ayat ini orang kafir disamakan dengan binatang yang tidak mengerti arti panggilan peng- 
gembalanya 

108) . Haram juga menumt ayat ini daging yang berasal dari sembebhan yang menyebut nama Allah 

tetapi disebut pula nama selain Allah. 

109) . Makaudnya lalah makanan yang dimikan berasal dari hasil menyembunyikan ayat-ayat 

yang diturunkan Allah , menyebabkan mereka masuk api neraka. 

1 10) . Maksudnya: Allah tidak berbicara kepada mereka dengan kasih sayang. tapi berbicara dengan 

kata-kata yang tidak menyenangkan. 



JUZ 2 


2. AL BAQARAH (SAP1 BF.TINA) 


43 


176. Yang dcmikian itu adalah karena Allah te- 
lah menurunkan A1 Kitab dengan mem- 
bawa kebenaran; dan sesungguhnya 
orang-orang yang bcrsclislh tentang (ke- 
benaran) Al Kitab itu, benar-benar dalam 
penyimpangan yang jauh. 

Pokok-pokok kebajikan. 

177. Rukanlah menghadapkan wajahmu ke 
arah timur dan barat itu suatu kebajikan, 
akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu 
ialah benman kepada Allah, hari kemu- 
dian, malaikat-malaikat. kitab-kitab. nabi- 
nabi dan memberikan ham yang dicintai- 
nya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, musafir (yang me- 
merlukan pertolongan) dan orang-orang 
yang meminta-minta; dan (memerdekakan) 
hamba sahaya, mendirikan shalat, dan 
menunaikan r.akat; dan orang-orang yang 
menepati janjinya apabila ia berjanji, dan 
orang-orang yang sabar dalam kesempit- 
an, penderitaan dan dalam peperangan. 
Mereka itulah orang-orang yang benar 
(imannya); dan mereka itulah orang-orang 
yang bertakwa. 


rZ > ' ' 




oj^-usJ 1 >L3'5 jj 

\¥= 9 s' 

r : — y iiSZyj 


Qishassh Jan hikmahnya. 

17R. Hai orang-orang yang beriman, diwapb- 
kan at as kamu qishaash berkenaan de- 
ngan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba dan wanita dengan wanita. 
Maka baxangsiapa yang mendapat suatu 
pema'afan dari saudaranya, hendaklah 
(yang mema'afkan) mengikuti dengan 
cara yang baik, dan hendaklah (yang di- 
beri ma'af) membayar (diat) kepada yang 
memberi ma'af dengan cara yang bade 
(pula). Yang demikian itu adalah suatu kc- 
ringanan dari Tuhan kamu dan suatu rah- 
mat. Barangsiapa yang melampaui batas 
sesudah itu, maka baginya sflesa yang sa- 
ngat pedih 1 1 1 ) 


c£\pz 

aJ>- ^ 


- ".t - 

'■ Ac- j 


111). Qishaash ialah mengambil pcmbalasan yang sama. Qishaash itu tidak dilakukan, bila yang mem- 
bunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti 
rugi) yang waja;. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak 
yang membunuh. dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan bade, umpamanya tidak 
menangguh-nangguhkannya Bila ahli warts sikorban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum 
ini. membunuh yang bukan sipembunuh, atau membunuh sipembunuh setelah menerima diat, 
maka terhadapnya di dunia diambtl qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. 



44 


2. AL BAQARAH (SAP! BETINA) 


JUZ 2 


179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan ke- 
langxungan) hidup bagimu, hai orang- 
orang yang berakal. supaya kamu ber- 
takwa. 

Wasiat. 

ISO. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di 
antara kamu kedatangan (tanda-tanda) 
maut, jika ia meninggalkan harta yang ba- 
nyak, bcrwasiat untuk ibu-bapa dan karib 
kerabatnya secara ma'ruf* 12 ) . (ini ada- 
lah) kcwajiban atas orang-orang yang bcr- 
takwa 

181. Maka barangsiapa yang mengubah wa- 
siat itu, setelah ia mendengarnya, maka 
sesungguhnya dosanya adalah bagi orang- 
orang yang mengubahnya. Sesungguh- 
nya Allah Maha Mendengar lagi Malta 
Mengetahui. 

182. (Akan tetapi) barangsiapa khawatir ter- 
hadap orang yang bcrwasiat itu. berlaku 
bcrat sebelah atau bcrbuat dosa. lalu ia 
mendamaikan 1 1 3 ) antara mereka, maka 
tidaklah ada dosa baginya. Scsungguh- 
nya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Pcnyayang. 

Aim. 

183. Hai orang-orang yang beriman, diwajib- 
kan atas kamu bcrpuasa sebagaimana di- 
wajibkan atas orang-orang sebelum kamu 
agar kamu bertakwa. 


184. (yaitu) dalam beberapa hari yang ter- 
tentu. Maka barang siapa di antara kamu ada 
yang sakit atau dalam pcrjalanan (lalu ia ber- 
buka), maka (wajiblah baginya berpuasa) 
sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada 
hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang- 
orang yang berat menjalankannya (jika 
mereka tidak berpuasa) membayar lid- 
yah, (yaitu): member! makan seorang mis- 
kin. Barangsiapa yang dcngan kerelaan 
hati mengerjakan kebajikan 114 ) , maka itu- 
lah yang lebih baik baginya. Dan ber- 
puasa lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui 


w-lj S'i 

a i d < 

^ jLJf Ajj) Cfjfi 


u-jIj 1 Jt v3' 

•V \ < J- f jg I - *Tx X X t “wT"^ * 


v ✓✓ t. x » X. - * 


. . ^ a "T <* x* 3 i ^ C e*. 




®0jT 




112) . Ma'ruf ialah adit dan baik. Wasial itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang 

yang akan meninggal itu. Ayat ini dinasakhkan dengan ayat mawaris. 

113) Mendamaikan ialah menyuruh orang yang berwasut berlaku adii dalam mewasiatkan scauai de- 
ngan batas-balas yang ditentukan syara . 

1 14) Maksudnya member! makan lebih dari seorang miskin untuk satu hart 


JUZ 2 


2. AL BAQARAH (SAP! BETINA) 


45 


JA 


185. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) 
bulan Ramadhan, bulan yang di dalam- 
nya diturunkan (permulaan) A1 Qur'an 
sebagai petunjuk bagi manuna dan pen- 
jelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu 
dan pembeda (an tan yang hak dan yang 
bathil). Karena itu, baiangsiapa di antaia 
kamu hadit (di negeri tempat tinggalnya) 
di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa 
pada bulan itu, dan barangiiapa sakit 
atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), ma- 
ka (wajiblah bagjnya berpuan), sebanyak 
hari yang ditinggalkannya itu, pada hari- 
hari yang lain. Allah mcnghendaki ke- 
mudahan bagimu, dan tidak meng- 
hcndaki kesukaran bagimu. Dan hendak- 
lah kamu mencukupkan bilangannya dan 
hendaklah kamu mengagungkan Allah 
atas petunjuk-Nya yang diberikan ke- 
padamu, supaya kamu berayukur. 

186. Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya 
kepadamu tentang Aku, maka (jawab- 
lah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 
mengabulkan permohonan orang yang 
beido'a apabila ia mcmohon kcpada-Ku, 
maka hendaklah mereka itu memenuhi 
(re gala petintah)Ku dan hendaklah mere- 
ka beriman kepada-Ku, agar mereka se- 
lalu bcrada dalam kebenaran. 

187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bu- 
lan Pima bercampur dengan isteri-isteri ka- 
mu ; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan 
kamu pun adalah pakaian bagi mereka. 
Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak 
dapat menahan nafsumu, karena itu Allah 
mengampuni kamu dan memberi ma’af 
kepadamu. Maka sekarang campurilah 
mereka dan carilah apa yang telah ditetap- 
kan Allah untukmu, dan makan minum- 
lah hingga terang bagimu benang putih 
dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian 
scmpumakanlah pua&a itu sampai(datang) 
malam, (tetapi) janganlah kamu campuri me- 
reka itu, sedang kamu bcn'tikaf 11 *) dalam 
mcsjid. Itulah larangan Allah, maka jangan- 
lah kamu mendckatinya Demikianlah Allah 
mencrangkan ayat-ayat-Nya kepada manu- 
sia. supaya mereka bertakwa. 


c . \C- >.Y\' 


>'■{> F'<\ A 


3 AA, -Ai'A* 'o'o 






I IS). ’Taksf" ialah beruda dalam mesjid dengan mat mendekatkan diri kepada Allah. 


46 


2. AL BACMRAH (SAPI BET1NA) 


JUZ 2 





188. Dan janganlah sebahagian kamu me 
makan harta sebahagian yang Iain di anta- 
ra kamu dcngan jatan yang ba til dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) har- 
ta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memikan scbahagian daripada harta ben- 
da oiang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, padahal kamu mengctahui 

Ber jihad den Ran jiwa dan harta di /alan Allah 
s.w.t. 

189. Mercka bcrtanya kepadamu tentang bu- 
lan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu 
adatah tanda-landa waktu bag) manusta 
dan (bag; ibadat) haji; Dan bukanlah kcbajik- 
an mcmasuki rumah-rumah dari bclakang- 
nya lls ) , akan tctapi kcbajikan itu ialah ke- 
bajikan orang yang bcrlakwa Dan masuklah 
ke rumah-rumah itu dart pintu-pmtunya; dan 
bcrtakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung. 


190. Dan perangilah di jalan Allah orang- 
orang yang memerangi kamu, (tctapi) 
janganlah kamu mclatnpaui bat as, karena 
sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang mcLampaui batas. 


191. Dan bunuhlah mcrcka di mana saja ka- 
mu jumpai mereka, dan usirlah mereka 
dati tempat mereka telah mengusir kamu 
(Mckah); dan fitnah 117 ) itu lcbih bcsar 
bahayanya dari pembunuhan, dan jangan- 
lah kamu memerangi mereka di Masjidil- 
haram, kecuali jika mereka memerangi 
kamu di tempat itu, Jika mereka me- 
merangi kamu (di tempat itu), maka 
bunuhlah mereka. Demikianlah balasan 
bagi orang-orang kafir. 

192. Kemudian jika mercka berhenti (dari me- 
musulu kamu), maka sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lap Maha Penyayang. 


4 i 


jdZ'j j&j J'y' [f&j 

Jr* ji' 

■rf «/l fC •! u. + 

f -ti’i 'y ~ 


1 161. Pada masa >ahiliah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka mcmasuki rumah dari bela- 
kang bukan dari depan Hal ini ditanyakan pula oieh para sahabat kepada Rasulullah raw, maka 
diturunkanlah aval ini 

U7i. Iitnah tmenimbulkan kekacauan) seperti mtngusii sahabat dari kampung haUmannya, me- 
rampas hatta meteka dan menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama. 


JUZ 2 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


47 


193. Dan perangilah metcka itu, sehingga ti- 
dakacla fitnah lap dan (sehingga) kctaatan 
itu hanya scmata-mata untuk Allah, Jika 
mereka berhenti (dari memusuhi kamu), 
maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali 
terhadap orang-orang yang zalim. 

194. Bulan haram dengan bulan haram 118 ) . 
dan pada sesuatu yang patut dihor- 
mati 115 ) , berlaku hukum qishaash. Oleh 
sebab itu barangsiapa yang menyerang 
kamu, maka seranglah ia, seimbang de- 
ngan serangannya terhadapmu. Ber- 
takwalah kepada Allah dan ketahuilah, 
bahwa Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa. 

195. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di ja- 
lan Allah, dan janganlah kamu menjatuh- 
kan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, 
dan berbuat baiklah, karena scsungguh- 
nya Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat baik. 


Dan sempumakanlah ibadah haji dan 
‘umrah karena Allah. Jika kamu ter- 
kepung (terhalang oleh musuh atau kare- 
na sakit), maka (sembelihlah) korban 120 ) 
yang mudah didapat. dan jangan kamu 
mencukur kepalamu 1 2 1 ) , sebelum korban 
sampai di tempat penyembelihannya. Jika 
ada di antaramu yang sakit atau ada 
gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), 
maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: 
berpuasa atau bersedekah atau bcr- 
korban. Apabila kamu telah (merasa) 
aman, maka bagi siapa yang ingin 
mcngcqakan 'umrah sebelum haji (di- 
dalam bulan haji), (wajiblah ia menyem- 
bclih) korban yang mudah didapat. Teta- 
pi jika ia tidak mencmukan (binatang kor- 
ban atau tidak mampu), maka wajib ber- 
puasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh 




j'd ai Vyjj: 'j t^\ \y*>& 


1 18) Kalau umat Islam disetanp di bulan haram. yang sebenamya di bulan itu tidak boleh berperang. 
maka dipetbolehkan membalas setangan itu di bulan itu juga, 

119) Maksudnya antara lain ulah bulan haram tbulan Zulkaidah, Zulhijjah. Muharram dan Rajab), 
tanah haram (Mekah). dan Ihrani. 

120) , Yang dimaksud dengan korban di sini ialah menyembelih binatang korban sebagai pengganti pe- 

kerjaan wajib hap yang ditinggaikan, atau sebagai drnda karena melanggar hal-hal yang terlarang 
mengerjakannya di dalam ibadah ha|i 

121) . Mencukur kepala adalah salah satu pekerjaan wajib dalam hajt. sebagai tanda selesai ihram. 




48 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


JUZ 2 


hart (lagi) apabila kamu telah pulang kem- 
bali. Itulah scpuluh (hari) yang sempurna. 
Demikian itu (kewajiban membayar fid 
yah) bag) orang-orang yang keluarganya 
tidak berada (di sekitar) Masjidil-baram 
(oiang-oiang yang bukan penduduk kota 
Mckah) Dan bertakwalah kepada Allah 
dan ketahuilah bahwa Allah sangat kcras 
siksaan-Nya 

197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang 
dimaklumi 1 22 ) , barangsiapa yang mc- 
neiapkan niatnya dalam bulan itu akan 
mengerjakan haji. maka tidak boleh ra- 
tals 123 ) , berbuat fasik dan berbantah- 
bantahan di dalam masa mengerjakan 
haji Dan apa yang kamu kerjakan be- 
rupa kebaikan, niscaya Allah mcnge- 
tahumya. Beibekallah, dan sesungguhnya 
sebaik baik beka! adalah takwa 124 ) dan 
bertakwalah kepada-Ku hat orang-orang 
yang berakal. 

198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencan 
karunia (rczki hasil pcrniagaan) dan 
Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bcr- 
tolak dan 'Arafat, berzikixlah kepada 
Allah di M asy 'ar ilharam 1 2 5 ) Dan bcr- 
tiktrlah (dengan menyebut) Allah se- 
bagaimana yang ditunjukkan-Nya ke- 
padamu; dan sesungguhnya kamu sebe- 
lum itu benar-benar termasuk orang- 
orang yang sesat. 


^ \J[ i^' 1 JoAj* aJd'i 


j iij rti-' 

'*< -s .-r! } ^ s -< 


t.i. 


i 




199. Kemudian bertolaklali kamu dari tempat 
bertolaknya orang-orang banyak ('Ara- 
fah > dan mohonlah ampun kepada Allah; 
sesungguhnya Allah Maha Pcngampun 
lagi Maha Pcnyayang 

200. Apabila kamu telah menvelesaikan ibadah 
hajimu, maka berzikirlah (dengan me- 
nyebut) Allah, sebagatmana kamu me- 


> 






1$ 


122) lalah bulan Syawal. Zulkaidah dan Zulhipah 

1 23 1 "Rafats" artinya mcngeluarkan perkataan yang memmbulkan berahi yang tidak senonoh atau ber- 
setubuh 

124) Maksud bekai takwa di sim lalah bekal yang cukup agar dapat memelihara dui dan perbuatan 
hina atau minta-minta selama dalam perjalanan haji 

125) lalah bukit Quzab di Mutdalifah 


I x ” XS -s 


JUZ 2 


2. AL BAQARAH (SAPI BET1NA) 


49 


nyefcut-nyebut (mcmbangga-banggakan) 
nenek moyangmu 1 26 ) , atau (bahkan) ber- 
zikirlah lcbih banyak dari itu. Maka di anta- 
ra manusia ada orang yang berdo’a : "Ya 
Tuhan karni, betilah kami (kebaikan) 
di dunia”, dart tiadalah baginya bahagian 
(yang menycnangkan) di akhirat. 

201. Dan di antara mereka ada oiang yang 
berdo'a: ”Ya Tuhan kami. bcrilah kami 

kebaikan di dunia dan kebaikan di akhi- 
rat dan peliharalah kami daii siksa nera- 
ka"' 27 ). 


202. Mereka itulah orang-orang yang men- 
dapat bahagian dari apa yang mereka 
usahakan; dan Allah sangat cepat per- 
hitungan-Nya. 

203. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah 
dalam beberapa hari yang berbilang 128 ) . 
Barangaiapa yang ingin cepat bcrangkat 
(dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada 
dosa baginya. Dan barangsiapa yang 
ingin menangguhkan (keberangkatannya 
dari dua hari itu), maka tidak ada dosa 
pula baginya 129 ) bagi orang yang ber- 
takwa Dan bertakwalah kepada Allah, 
dan ketahuilah, bahwa kamu akan di- 
kumpulkan kepada-Nya. 


l?>===oj * 

• < < -'•S - — r 

\0j 


Perbuatan orang-orang muna/ik. 

204. Dan di antara manusia ada orang yang 
ucapannya tentang kehidupan dunia me- 
narik hatimu, dan dipersaksikannya ke- 
pada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, 
padahal ia adalah penantang yang paling 
keras. 






126). 


127) . 

128) 


129 ) 


Adalah menjadi kebusaan orang-orang Arab Jahiliyah setclah menunaikan haji lalu bermegah- 
megahan tentang kebesaran nenekmoyangnya Setclah ayat tm diturunkan maka memegah- 
megahkan nenek -moyangnya itu diganli dengan zikir kepada Allah, 
lntlah do' a yang sebaik-baiknya bajp scorang musUm. 

Maksud riku di sim ialah membaca ukbir. tasbih. tahmid. talbiah dan sebagainya. 

Beberapa hari yang berbilang ialah Oga hart sesudah hari raya haji yaitu tanggal 1 1. 12 dan 13 bu- 
lan Zulhijjah Hari-hari itu dinamakan hari-hart tasynq. 

Sebatknya orang haji memnggalkan Mina pada sore han tetakhtr dan hari tasyriq, mereka boleh 
juga memnggalkan Mina pada sore han yang kedua 


50 


2. AL BAQARAH (SAPI BFTINA) 


JUZ 2 


205. Dan apabila ia berpaling (dan kamu), 
■a berjalan di burrn untuk mengadakan ke- 
rusakan padanya, dan merusak tanam- 
tanaman dan binatang ternak. dan Allah 
tidak menyukai kebutasaan 1 30 ) . 

206. Dan apabila dikatakan kepadanya: "Bet- 
takwalah kcpada Allah”, bangkitlah ke- 
sombongannya yang menyebabkannya 
berbuat dosa. Maka cukuplah (balasan- 
nya) neraka Jahannam. Dan sungguh 
neraka Jahannam itu tern pat linggal yang 
seburuk-buruknya. 




207. Dan di antara manusia ada orang yang 
mengorbankan dirinya karena mencari ke- 
ridhaan Allah, dan Allah Maha Pe- 
nyantun kcpada hamba-hamba-Nya. 




_ I < 


208. Hai orang-orang yang bcriman, masuk- 
lah kamu kc dalam Islam sccara keseluruh- 
annya, dan janganlah kamu turut langkah- 
langkah syaitan. Scsungguhnya syaitan 
itu musuh yang nyata bagimu. 


209. Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan 
Allah) sesudah da tang kepadamu bukti- 
bukti kebcnatan, maka ketahuilah, bah- 
waaanya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 




210. Tiada yang mercka nanti-nantikan melain- 
kan daiangnya Allah dan malaikal (pada 
han kiamal) dalam naungan awan 1JI ), dan 
diputuskanlah perkacanya. Dan hanya kc- 
pada Allah dikembalikan segala urusan 






© Jy*S ’ ' <i*\ J'J 


1 JO) Lngkapan mi adalah ibaiat dari orang-orang yang berusaha menggoncangkan iman orang-orang 
mu'min dan selalu mengadakan pengacauan. 

131). Naungan awan bcrsama malatkat biasanya mendatangkan hujan yang artinya rahmat, tetapi 
rahmai yang diharap-hatapkan itu tidaklah datang melainkan azab Allah-lah yang datang 



JUZ 2 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


51 


Htkmah diutusnya para ratul dan pelbagai co- 
baan bagi para pengikutnya. 

21 1 . Tanyakanlah kepada Bani Isratl: "Berapa 
banyaknya tanda-landa (kebcnaran) 132) 
yang nyata, yang telah Kami berikan ke- 
pada mereka", Dan barangsiapa yang me- 
nukar ni’mat Allah 133 ) yctelah datang 
ni'mat itu kepadanya, maka sesungguh 
nya Allah sangat kcras siksa-Nya, 

212. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam 
pandangan orang-orang kafir, dan merc- 
ka memandang hina orang-orang yang 
beriman. Padahal orang-orang yang ber- 
takwa itu lebih mulia daripada mereka di 
han kiamat Dan Allah memberi rezki ke- 
pada orang-orang yang dikehendaki-Nva 
tanpa batas. 

Manuita itu adalah umat yang satu. (Sete- 
lah timbul perselisihan), maka Allah 
mengutus para nabi, sebagai pemberi 
kabar gembua dan pembeii peringatan, 
dan Allah menurunkan bertama mereka 
Kitab dengan benar, untuk memben ke- 
putusan di antara manuna tentang per- 
kara yang mereka peraelisihkan. Tidaktah 
berselisih tentang Kitab itu melainkan 
orang yang telah didatangkan kepada 
mereka Kitab, yaitu sctelah datang 
kepada mereka keterangan-ketcrangan 
yang nyata, karena dengki antara mereka 
sendiri. Maka Allah memberi petunjuk 
orang-orang yang beriman kepada kc- 
benaran tentang hal yang mereka per- 
selisihkan itu dengan kehendak-Nya Dan 
Allah sclalu memberi petunjuk orang yang 
dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. 

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan 
masuk surga, padahal belum datang ke- 
padamu (cobaan) sebagaimana halnya 
orang-orang terdahulu sebelum kamu? 



jVi 

® J* yyj) i 


Yaitu tanda tanda kebcnaran yang dibawa nabi-nabi mereka. yang menunjulckan kepada keetaan 
Allah, dan kebcnaran nabi-nabi itu selalu mereka lolak. 

Yang dimaksud dengan ni'mat Allah di Jim latah pennuh-penntah dan ajaran-ajaran Allah 




52 


2. AL BAQARAH (SAPI BET IN A) 


JLZ 2 


Mereka dilimpa oleh malapctaka dan ke- 
sengsaraan, serta digoncangkan (dengan 
bermacam-macam cobaan) schingga ber- 
kataiah Rasul dan orang-orang yang ber- 
iman bersamanya. "Bilakah datangnya 
pertolongan Allah 7 " Ingatlah, sesungguh- 
nya pertolongan Allah itu amat dekat. 

BFBFRA PA HL'KUM S YA Rl A T 

Orang-orang yang diben nafkah. 

215. Mereka bertanya kepadamu tentang apa 

yang mereka nafkahkan. Jawablah. "Apa 
saja harta yang kamu nafkahkan hcndak- 
lah diberikan kepada ibu-bapak. kaum 
kcrabat, anakanak yatim. orang-orang 
miskin dan orang-orang yang scdang da- 
lam pcrjalanan," Dan apa saja kebajik- 
an yang kamu buat, maka scsungguhnya 
Allah Maha Mengetahuinya. 

Hukum perang dalam Islam. 

216 Diwajtbkan atas kamu berperang, pada- 

hal berperang itu adalah sesuatu yang ka- 
mu benei. Boleh jadi kamu membenci se- 
suatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, 
padahal la amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak menge- 
tahui. 


J&- 

^ t \ 9 < * if < \ ‘ 




217. Mereka bertanya kepadamu tentang ber- 
perang pada bulan Haram. Katakanlah: 

"Berperang dalam bulan itu adalah dosa 
besar; tetapi menghalangi (manusia) dari 
jalan Allah, kafir kepada Allah, (meng- ^ ^ ^ ^ 

halangi masuk) Masjidilharam dan meng- \ c — . 1 A 

usir penduduknya dari sekitamya, lebih ' g 

besar (dosanya) di sisi Allah 1 34 ). Dan ber- ' x '' 
buat fitnah 1 35 ) lebih besar (dosanya) dari- 
pada membunuh. Mereka tidak henti- 
hentinya mcmcrangi kamu sampai mere- 
ka (dapat) mengembalikan kamu dari aga- 




JO* 


134) . Jika kita ikuti pendapat Ai Raev, maka teijcmah ayat di atas sebagai bcrikut 

Katakanlah "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. dan (adalah berarti) menghalangi 
Imanusia) dart jalan Allah, kafir kepada Allah dan (menghalangi manusia dari) Masjidilharam 
Tetapi mengusir penduduknya dari Masjidilharam (Mekah) lebih besar lags (dosanya) di sia Allah 
Pendapat At Razy mi mungkin berdasarkan pcrtimbangan, bahwa mengusir Nabi dan sahabat- 
sahabatnya dan Masjidilharam sarna dengan menumpas agama Islam. 

135) . Fitnah dl sini artinya pengantayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk mcnindas 

Islam dan Muslnnin 


JUZ 2 


2. A L BAQARAll (SAPI BET1NA) 


SB 


raimu (kepada kckafiian), seandainya 
mereka sanggup Barangsiapa yang mur- 
tad di antara kamu dari agamanya, lalu 
dia mati dalam kekaftian, maka mereka 
itulah yang sia-sia amalannya di dunia 
dan dj akhiiat, dan mereka itulah peng- 
huni neraka, mereka kekal di dalamnya. 


218. Scsungguhnya orang-orang yang ber- 
iman, orang-orang yang berhijrah dan 
berjihad di jalan Allah, mereka itu meng- 
harapkan rahmat Allah, dan Allah Malta 
Pengampun tagi Malta Penyayang. 

Khamar, judi, harta yang dinajkahkan dan 
pemeliharaan anak yatim. 

219. Mereka bertanya kepadamu tentang kha- 
mar 134 ) dan judi. Katakanlah: ”Pada ke- 
duanya itu terdapat dosa besar dan be- 
berapa manfa’at bagi manusia, tetapi do- 
sa keduanya lebth besar dari manfa’at- 
nya”. Dan mereka bertanya kepadamu 
apa yang mereka nafkahkan. Katakan- 
lah: "Yang lebih dari keperluan." Demi- 
kianlah Allah mcnerangkan ayat-ayat- 
Nya kepadamu supaya kamu berfikir. 


220. tentang dunia dan akhirat. Dan mereka 

bertanya kepadamu tentang anak yatim, 
katakanlah: "Mengurus urusan mereka 

secara patut adalah baik, dan jika kamu 
menggauli mereka, maka mereka adalah 
saudaramu dan Allah ntengetahui siapa 
yang membuat kcrusakan dari yang meng- 
adakan perbaikan. Dan jikalau Allah meng- 
hendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan 
kesulitan kepadamu. Scsungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Pokok-pokok hukum perkawinon, perceraian 
dan penyusuan. 

221. Dan janganlah kamu nikahi wanita- 
wanita musyrik, sebelum mereka ber- 
iman. Scsungguhnya wanita budak yang 
mu'min lebih baik dari wanita musyrik, 
walaupun dia menarik hatimu. Dan 
janganlah kamu menikahkan orang-orang 
musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) 






11 




• ' t 


A 0 , ' \ 




136) Srgala minuman yang memabukkan. 


54 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


AJ Z 2 


sebelum mcrcka beriman. Sesungguhnya 
budak yang mu’ntin lebih balk dari orang 
musyrik walaupun dia mcnarik hatimu. 
Mereka mcnga)ak kc neraka, sedang 
Allah mcngajak ke surga dan ampunan 
dengan izin-Nya Dan Allah mcnerang- 
kan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah- 
Nya) kcpada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran 

222. Mereka bertanya kepadamu ten tang 
haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah 

kotoran” Oleh sebab itu hendaklah ka- 
mu menjauhkan dui 137 ) dari wanita di 
waktu haidh; dan janganlah kamu men- 
dekati mcrcka, sebelum mereka suci 138 ) 
Apabila mereka telah suci, maka campuri- 
lah mereka itu d) tempat yang diperintah- 
kan Allah kepadamu. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-urang yang taubat 
dan menyukai orang-orang yang mcn- 
sueikan diri. 

225. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tem- 
pat kamu bctcocok-tanam. maka da- 
tangilah tanah tempat bcrcocok-tanam- 
mu itu bagaimana saja kamu kehendaki 138 * 5 ). 
Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk 
duimu, dan bcrtakwalah kepada Allah 
dan ketahuilah bahwa kamu kclak akan 
menetnui-Nya. Dan berilah kabar gem- 
btra orang-orang yang beriman. 

224 Janganlah kamu jadikan tnamal Allah da- 
lam sumpahmu sebagai pcnghalang untuk 
berbuat kebajikan, bertakwa dan meng- 
adakan ishlah di antara manusia 139 ). Dan 
Allah Maha Mcndcngar lap Maha Me- 
ngetahui. 

225. Allah tidak menghukum kamu dtsebab- 
kan sumpahmu yang tidak dimaksud (un- 
tuk bersumpah). tetapi Allah menghukum 
kamu disebabkan (sumpahmu) yang di- 
sengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. 
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Pcnyantun 140 ) 


= > 


i ' J ' • t < > - ; 


'A'f At ' •?> '' 


w ■ 


ii' o>- 

iuj h 

ft: riA^A ili '| li JjLi fci===ij\ ' - ' c '-' 








137) . Maksudnya jangan menyetubuhi wanita di waktu haidh. 

138) . talah sesudah mandi. Ada pula yang menafsirkan sesudah berhenti darah kc luai. 

138 b). yailu melalui faraj. 

139) . Maksudnya: melarang bersumpah dengan mempeigunakan nama Allah untuk tidak mengerjakan 

yang baik. seperti derm Allah, saya tidak akan membantu anak yatim Tetapi apabila sumpah itu 
telah terucapkan. haruslah dilanggar dengan membayar kafarat. 

140) . Halim berarti pcnyantun. tidak segera menyiksa orang yang beibuat dosa 


JUZ 2 


2. AL BAQARAH (SAPI BF.TINA) 


55 




226. Kepada orang-orang yang mcng-ilaa’ iste- 
rinya 141 ) diberi Unggiih cmpat bulan 
(lamanya). Kemudiati jika mereka kcm- 
hali (kepada isterinya), maka sesungguh 
nya Allah Maha Pengampun lagi Malta 
Pcnyayang. 

227. Dan jika mereka bet 'a/am (bertetap hati 
untuk) talak, maka sesungguhnya Allah 
Maha Mcndcngar lagi Maha Mengetahui. 

228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah me- 
nahan diri (menunggu) tiga kali quru 142 ) 
Tidak boleh mereka menyembunyikan 
apa yang diciptakan Allah dalam rahim- 
nya. jika mereka benman kepada Allah 
dan hari akhirat. Dan suami-suaminya 
berhak mcrujuktnya dalam masa me- 
nanti itu, jika mereka (para suami) itu 
menghendaki ishlah. Dan para wanita 
mempunyai hak yang scimbang dengan 
kewajibannya menurul cara yang ma'ruf. 
Akan tetapi para suami, mempunyai satu 
tingkatan kelebihan daripada isterinya 143 ). 
Dan Allah Maha Perkasa lagi Malta Bijak- 
sana. 

229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Sete- 
lah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang 
ma'ruf atau menccratkan dengan cara 
yang baik. Tidak halal bagi kamu meng- 
atnbil kembalt dari sesuatu yang telah ka- 
mu berikan kepada mereka, kecuali kalau 
keduanya khawatir tidak akan dapal mcn- 
jalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu 
khawatir bahwa keduanya (suami isteri) 
tidak dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah, maka tidak ada dosa atas kedua- 
nya ten tang bayaran yang diberikan oleh 
isteri untuk menebus dirinya 144 ) . Itulah 
hukum-hukum Allah, maka janganlah 
kamu melanggarnya Barangsiapa yang 
melanggar hukum-hukum Allah mereka 
itulah urang-orang yang zalim. 




& SjU. 


141) . "Meng-tlaa' isteri maksudnya. bersumpah tidak akan mencantpuri isteri Dengan sumpah ini sc- 

oring wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya 
ayat ini, maka suami srtelah 4 bulan harus mcmilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi 
dengan membayar kafarat sumpah atau mcnceraikan 

1 42) Quru' dapat diarhkan suci atau haidh. 

143) . Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap kesclamatan dan kesejahteraan 

rum ah tangga (lihat ayat 34 surat An Nisaa”). 

144) . Ayat imlah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh Khulu’ yaitu permintaan 

cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh 


56 


2. AL BAQARAH (SAPl BET1NA) 


JUZ 2 




230 Kcmudian jika sisuami mcntalaknya tse- 
sudah talak yang kedua), maka perem- 
puan itu tidak halal lagi baginva hingga 
dia kawin dcngan suami yang tain, Kcmu- 
dian jika suami yang lain itu mencerai- 
kannya. maka tidak ada dosa bagi kedua- 
nya (bekas suami pcrtama dan isten) un- 
luk kawin kembali jika keduanya berpen- 
dapat akan dapat menjalankan hukum- 
hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, 
ditetangkan-Nya kepada kaum yang 
(maul mengetahui. 

231. Apabila kainu mcntalak isten-istcrimu, la- 
lu mereka mcndekati akhii iddahnya. ma- 
ka tujukilah mereka dengan cara yang 
ma’ruf. atau ceiaikanlah mereka dcngan 
cara yang ma'ruf (pula) Janganlah kamu 
rujuki mereka untuk memberi kemu- 
dharatan. karena dengan demikian kamu 
mengamaya mereka 145 ) Barangsiapa bei- 
buat demikian, maka sungguh ia telah ber- 
buat zalim terhadap dtnnya sendin. 
Janganlah kamu jadikan hukum-hukum 
Allah sebagai per main an. Dan ingatiah 
ni’mat Allah padamu, dan apa yang telah 
diturunkan Allah kepadamu yaitu A1 Kitab 
(Al-Qur'an) dan A! Hikmah (As-Sunnah). 
Allah member) pengajaran kepadamu dengan 
apa yangditurunkan-Nya itu. Dan bertakwa- 
lah kepada Allah serta kciahuilah bahwasa- 
nya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

232. Apabila kamu mentalak isten-isterimu, 
lalu habis iddahnya, maka janganlah ka- 
mu (para wati) menghaJangi mereka kawin 
lagi dengan bakal suaminya 146 ). apabila 
telah terdapat kerelaan di antara mereka 
dengan cara yang ma’ruf, Itulah yang di- 
nasehatkan kepada orang-orang yang ber- 
iman di antara kamu kepada Allah dan 
hari kemudian. Itu tebih baik bagimu dan 
tebih suci. Allah mengetahui, sedang 
kamu tidak mengetahui. 


O' '■ - (-} r - jli 
All' 3 J O' 


■Zf > jj - >•*■ > 3? 


«■ ✓ 


Q j JyJu Zi''J 


14$). Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan jalan khulu’ atau membtarkan mereka hidup 
terkatung-katung 

146). Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan Laki-laki yang lain 



JL'Z 2 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


57 


rm 


233. Pais ibu hendaklah ntenyusukan anak- 
anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 
bagi yang ingin menyempurnakan pe- 
nyusuan, Dan kewajiban ayah member) 
makan dan pakaian kepada paia ibu de- 
ngan cara yang ma’ruf Seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar ke- 
sanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaiaan kaiena anaknya 
dan juga seorang ayah karena anaknya, dan 
warispun berkewajiban demikian. Apa- 
bila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, maka tidak ada dosa 
atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak- 
mu disusukan oleh orang lain, maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberi- 
kan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwaiah kepada Allah dan ketahui- 
lah bahwa Allah Maha Metihat apa yang 
kamu kerjakan, 

234. Orang-orang yang memnggal dunia di 
antaramu dengan meninggalkan isteri- 
isteri (hendaklah para isteri itu) me- 
nanggtihkan dirinya (ber’iddah) empat bu- 
lan scpuluh hari. Kemudian apabila telah 
habis ’iddahnva. maka tiada dosa bagimu 
(para wall) membiarkan mereka berbuat 
terhadap diri mereka 147 ) menurut yang 
patut Allah mengetahui apa yang kamu 
perbuat. 

235. Dan tidak ada dosa bagi kamu mcminang 
wanita-wanita itu 148 ) dengan sindiran 149 ) 
atau kamu menyembunyikan (keinginan 
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah 
mengetahui bahwa kamu akan menyebut- 
nyebut mereka, dalam pada itu janganlah 
kamu mengadakan janji kawin dengan 
mereka sccara rahasia. kecuali sekedar 
mengucapkan (kepada mereka) perkata- 
an yang ma’ruf 150 ) . Dan janganlah kamu 
her’aram (bertetap hati) untuk beraqad 


'A'jy * 

siijd V&ri J&b 
j*i p zj yy '(I4J c 


x 


o' 

'o 3 0 \j»s 


147) . Berhias, atau bepergian atau menerima pinangan 

148) . Yang suammya telah mcninggal dan masih dalam iddah 

149) , Waiuta yang bolch dipinang secara sindiran wlah wanita yang dalam iddah kaiena meninggal 

suammya, atau karena talak bain, sc dang wanita yang dalam 'iddah talak raji'i tidak boleh di- 
puiang walaupun dengan sindiran. 

150) . Perkataan sindiran yang baik. 


58 


2. AL BAQARAH (SAPI BET1NA) 


JUZ 2 


nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ke- 
tahuilah bahwasanya Allah mcngetahui 
apa yang ada dalam hatimu; male a takut- 
lah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha Pcngampun lagi Maha Pe- 
nyantun. 






236. Tidak ada kew^iban membayar (mahar) 
atas kamu, jika kamu menceraikan isteri- 
isterimu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka dan sebelum kamu menentukan 
mahainya. Dan hendaklah kamu benkan 
suatu mut'ah (pemberian) kepada mere- 
ka. Orang yang mampu menurut ke- 
mampuannya dan orang yang miskin me- 
nurut kemampuannya (pula), yaitu pem- 
berian menurut yang patut- Yang demi- 
kian itu mcrupakan ketentuan bag) orang- 
orang yang berbuat kebajikan. 


^ (a illjJ 'yJiila 
J f-J 


IT 


237. Jika kamu menceraikan istcri-isterimu se- 
belum kamu bercampur dengan mereka, 
padahal scsungguhnya kamu sudah me- 
nentukan mahamya. maka bayarlah se- 
perdua dan mahar yang telah kamu ten- 
tukan itu. kccuali jika isteri-uterimu itu 
mema'afkan atau dima’afkan oleh orang 
yang memegang ikatan nikah 151 ), dan pe- 
ma'atan kamu itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan janganlah kamu melupakan 
keutamaan di antara kamu. Scsungguh- 
nya Allah Maha Melihat segala apa yang 
kamu kerjakan. 

Kewa/ihan rrtengeriakan shalat htarpun dalam 
keadaan takut. 

238 Peliharalah segala shalat(mu), dan (pe- 
liharalah) shalat wusthaa 152 ) . Berdirilah 
karena Allah (dalam shalatmu) dengan 
khusyu’. 


-ii) j\ Jls J* Jy 

.> >. . r ^ ' f\.f * S. 

i' Z > s ?\V\S-"A< *• " 1 

oy-o-ji a J. 

\ps*£ )iM &P> k 


O jL^aJ 1 '^iail>- 


151) . Ialah suarru atau walj. Kalau wali yang mema'afkan. maka suami dibebaskan dari membayar 

mahar yang seperdua, tedang kalau suami yang mema'afkan. maka dia membayar seluruh mahar. 

152) . "Shalat wusthaa" ialah shalat yang di tengah tengah dan yang paling utama Ada yang berpen 

dapat. bahwa yang dimaksud dengan "Shalat wusthaa" ialah shalat Ashat. Menurut kebanyakan 
ahli hadits ayat ini menekankan agar semua shalat itu ilikeijakan dengan sebaik-baiknya. 


JUZ 2 


2. AL BAQARAH (SAP1 BLT1NA) 


59 


239. Jika kamu dalam kcadaan takut (ba- 
hayaj, maka shalatlah sambil bcijalan 
atau beikendaraan. Kemudian apabila 
kamu tclah aman, maka sebutlah Allah 
(shalatlah), scbagaimana Allah telah 
mengajarkan kepada kamu apa yang be- 
lum kamu ketahui 






Wasiat untuk isteri dan mut'ah. 

240 Dan orang-orang yang akan meninggal 
dunia di amaramu dan meninggalkan 
isteri. hendaklah berwasiat untuk lstert- 
istciinya, (yaitu) diber) natkah hingga $e- 
tahun lamanya dcngan tidak disuruh pin- 
dab rdaii rumahnya). Akan tetapi jika 
mcreka pindah (sendiri), maka tidak ada 
dosa bagimu (wall atau warn dan yang 
meninggal) membiarkan mcreka berbuat 
yang ma'nif tcihadap diti meieka. Dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak- 
sana. 

241. Kepada wanita-wanita yang diceraikan 
(hendaklah diberikan oleh suaminya) 
mut’ah ls3 l menurut yang ma’ruf. sebagai 
suatu kewajiban bagi orang-orang yang 
takwa. 

242. Demikianlah Allah menerangkan kepada- 
mu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) 
supaya kamu mernahaminya. 


U- jj* 1 xS j 


>< 




Kewajiban ber/ihad dan mengeluarkan harta di 
/alan Allah s.w.t. 

243. Apakah kamu tidak memperhatikan 
orang-orang yang ke luar dari kampune 
halaman mcreka, sedang mcreka beribu- 
ribu (jumlahnya) karena takut mati, maka 
Allah beifirman kepada mereka: "Man- 
lah kamu“ ls4 ) , kemudian Allah meng- 
hidupkan mereka Sesungguhnya Allah 
mempunyaj karunia terhadap manusia 
tetapi kebanyakan manusia tidak ber- 
syukui. 


SW $ \jJ6 

iSS' 


153). Mut’ah Ipemberiani ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diteraikannya se- 
bagai penghibur. selain naikah scsuai dengan kemampuannya 
1541 Sebahagian ahli tafsir (seperti Al-Thaban dan Ibnu Katsir) mengaitikan man di sim dengan man 
yang sebenamyaiscdangkan sebahagian ahu tafsu yang lain mengai'.ikannva dengan mail 
semangat 


60 


2. ALBAQARAH(SAPIBFTINA) 


JL'Z 2 





244. Dar. bcrpcranglah kamu sckalian di jalan 
Allah, dan ketahuilah sevungguhnya Allah 
Malta Mendengar lap Maha Mengetahui. 


245 Siapakah yang mau mcmberi pinjaman 
kepada Allah, pinjaman yang baik (me- 
nafkahkan hartanya di jalan Allah), ma- 
ka Allah akan mcmperlipat gandakan 
petnbayaran kepadanya dengan lipat gan- 
da yang banyak. Dan Allah menyempit- 
kan dan melapangkan (rezki) dan ke- 
pada-Nya-lah kamu dikembalikan. 

246. Apakah kamu tidak memperhatikan pe- 
muka-pemuka Bant Israil sesudah Nabi 
Musa, yaitu ketika mereka berkata ke- 
pada seorang Nabi mereka: "Angkatlah 
untuk kami seorang raja supaya kami ber- 
perang (di bawah pimpinannya) di jalan 
Allah”. Nabi mereka menjawab: "Mungkin 
sckali jika kamu nanti diwajibkan ber- 
perang, kamu ttdak akan berperang.” 
Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak 
mau berperang di jalan Allah, padahal se- 
sungguhnya kami tclah dm sir dari kam- 
pung halaman kami dan dan anak-anak 
kami?” 15 *) . Maka tatkala perang itu di- 
wajibkan atas mereka, mereka pun ber- 
paling, kecuali beberapa orang saja di 
antara mereka. Dan Allah Maha Menge- 
tahui orang-orang yang zalim. 

247. Nabi mereka mengatakan kepada mere- 
ka: ’’Sesungguhnya Allah telah meng- 

angkat ,1'halut menjadi rajamu”. Mereka 
menjawab: "Bagaimana Thalut meme- 

rinah kami, padahal kami lebih berhak 
mengendalrkan penierintahan daripada- 
nya, sedang diapun tidak diberi kekayaan 
yang banyak?" (Nabi mereka) berka- 
ta: "Sesungguhnya Allah telah memilih- 
nya menjadi rajamu dan menganugerahi- 
nya ilmu yang luas dan tubuh yang per- 
kasa." Allah memberikan pemerintahan 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha 
Mengetahui. 




f ' ^ s'. 


Si J 1 


j \ iji 'o»3 'l3 ''jc. ii3 




0^1-0 Ail'll 


. >>. < '>\ \\i' 


J6 


> ^ 


155). Maksudnya: mereka diutir dan anak-anak mereka dttawan. 


JUZ 2 


2. AL BAQARAH (SAP1 BETINA) 


61 


248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada 

mereka: "Sesungguhnya tan da ia akan 

menjadi raja, ialah kembalinya tabut ke- 
padamu, di dalamnya terdapat ketenang- 
an IS ®) dari Tuhanmu dan sisa dari pe- 
ninggalan keluarga Musa dan keluarga 
Haxun; tabut itu dibawa oieh Malaikat. 
Sesungguhnya pada yang d«mikian itu 
terdapat tanda bagimu, jika kamu orang 
yang beriman. 

249. Maka tatkaia Thalut keluar rnembawa 

tentaranya. ia berkata: "Sesungguhnya 

Allah akan menguji kamu dengan suatu 
sungai. Maka siapa di antara kamu me- 
minum aimya, bukanlah ia pengikutku. 
Dan barangsiapa tiada meminumnya, 
kccuali menceduk seceduk tangan, maka 
ia adalah pengikutku." Kemudian mereka 
meminumnya kccuali beberapa orang di 
antara mereka. Maka tatkaia Thalut dan 
orang-orang yang beriman bersama dia 
telah menyeberangj sungai itu, orang- 
orang yang telah minum berkata ’Tak 
ada kesanggupan kami pada hari ini un- 
tuk melawan Jalut dan tentaranya." 
Orang-orang yang meyakini bahwa 
mereka akan menemui Allah berkata: 
"Bcrapa banyak teijadi golongan yang se- 
dikit dapat mcngalahkan golongan yang 
banyak dengan iiin Allah. Dan Allah 
beserta orang-orang yang sabar," 

250. Tatkaia mereka nampak oleh Jalut dan tenta- 
ranya, mcrckapun (Thalut dan tentaranya) 
berdo'a "Ya Tuhan kami, tuangkanlah ke- 
sabaran atas diri kami, dan kokohkanlah 
pendirian kami dan lolonglah kami terhadap 
orang-orang kafir”. 

251. Mereka (tentara Thalut) mengalahkan ten- 
tara Jalut dengan izin Allah dan (dalam 
peperangan itu) Daud membunuh Jalut, 
kemudian Allah memberikan kepadanya 
(Daud) pemerintahan dan htkmah 1 * 7 ), (se- 
sudah meninggalnya Thalut) dan meng- 
ajarkan kepadanya apa yang dike- 
hendaki-Nya. Scandainya Allah tidak me- 






•i > > 


J . - -r 

iX'S'i \j\X 

J ,[ o 

» j \y- = > ao-s v^CAc. >& yi«s (jj 

iy J OjJ 


Jf L^*' 1 -o' 


t >\' *\ ”■ \ > > <■ 






IMS 




^5 


156) . Tabut ialah peti tempat menyimpan Taunt yang membawa ketenangan bagi mereka 

157) . Yang dimaksud di sini ialah kenabian dan Kitab Zabur. 




62 


2. ALBAQARAH (SAPI BETINA) 


JUZ 3 


nolak (kcganasan) sebahagian manusia 
dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah 
burnt ini- Tetapi Allah mempunyai karu- 
nia (yang dicurahkan) atas scmcsta alajn. 

252. lru adalah ayat-ayat Allah. Kami baca- 
kan kepadamu dengan hak (benai) dan sc- 
sungguhnya kamu bcnar-bcnar salah *e- 
orang di antara nabi-nabi yang diutus. 

JUZ 3 

TENTANG RASVL-RASVI. DAN KEKUASAAN 

ALLAH. 

Keisrimewaan dan perbedaan derajat rasul- 

ratul. 

253. Rasul-rasul itu Kami lcbihkan scbagian 
mcicka atas sebagian yang lain. Di an- 
tara mereka ada yang Allah berkata-ka- 
ta (langsung dengan dia) dan sebagian- 
nya Allah meninggikannya 1 58 ) beberapa 
derajat. Dan Kami berikan kepada 'Isa 
putera Maryam beberapa mu’jizat serta 
Kami perkuat dia dengan Ruhul Qu- 
du*i”) . Dan kalau Allah menghendaki, 
niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang- 
orang (yang da tang) sesudah rasul-ra- 
sul itu, sesudah da tang kepada mereka be- 
berapa macam keterahgan, akan tetapi 
mereka berselisili, maka ada di antara me- 
reka yang beriman dan ada (pula) di an- 
tara mereka yang kafir. Seandainya Allah 
menghendaki, tidaklah mereka berbunuh- 
bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa 
yang dikehendaki-Nya. 

Anjuran membelanjakan harta. 

254. Hai orang-orang yang beriman, bclanja- 
kanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki 
yang telah Kami berikan kepadamu sebe- 
lum datang hari yang pada hari itu tidak 
ada lagi jual beli dan tidak ada lagi per- 
sahabatan yang akrab dan tidak ada lagi 
syafa’at 160 ) . Dan orang-orang kafir itulah 
orang-orang yang zalim. 


* -* _ ** . r . 


> x * i ^ - ^ . * v 

*-£ •S'i f i3!5o' j* 



' " -s 


JUZ 3 


2. AL BAQARAH (SAP1 BET1NA) 


63 


Ayot Kursi. 

2 55. Allah, tidak ada Tuhan (yang herhak 
disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal 
lag! terus menems mengurus (makhluk Nya) ; 
tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan- 
Nya apa yang di langit dan di burnt Ttada 
yang dapat mcmbcri syafa'al di sisi Allah 
tanpa tz lit Nya Allah mengetahui apa-apa 
yang di hadapan mercka dan di belakang 
mcreka, dan mereka tidak mengetahui 
apa-apa daii ilmu Allah melainkan apa 
yang dikchcndakt-Nya. Kursi 161 ) Allah 
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak 
merasa betat mcmclihaia keduanya, dan 
Allah Maha Ttnggi lap Malta Bern. 


j\Z#£3\ 

S Vj o ' 

0 


Tidak ada paksaan memasuki agama Islam. 

256, Tidak ada paksaan untuk (memasuki) 
agama (Islam); sesungguhnya telah jclas 
jalan yang benar daripada jaian yang se- 
sat. Kaicna ttu batangsiapa yang ingkar 
kepada Thaghut** 2 ) dan bertman kepada 
Allah, maka sesungguhnya ia telah ber- 
pegang kepada buhul tali yang amat kuat 
yang tidak akan putus. Dan Allah Maha 
Mendengar lag) Maha Mengetahui. 


di3 aio : jty3 OysliaJ ’'ojiissj 
>LJwaiuW Afjy ‘ 5JL 


257. Allah Peltndung orang-otang yang ber- 
iman; Dia mengeluarkan mercka daxi ke- 
gelapan (kekaftran) kepada cahaya li- 
man). Dan orang-orang yang kafir, pe- 
lindung-pelindungnya ialah syaitan, yang 
mengeluarkan mcreka dari cahaya kepada 
kegelapan (kekaftran). Mereka itu adalah 
penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. 


@ ^L>> 4^ 


161) . Kurv dalamayat imoleh sehagian mufassirindianikan dengan ilmu Allah dan ada pula yangmcngartikan 

dengan kekuasaan-Nya. Pen dapat yang sahih terhadap ma'na ''Kuna" ialah tempat letak telapak 
kakiNya. 

162) . Thaghui, ialah syattan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w t 


64 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


JUZ 3 


Membangkitkan kembali orang-orang yang su- 

Jah mati. 

258. Apakah kamu tidak memperhatikan 

orang 163 ) yang mcndebat Ibiahim tentang 
Tuhannya (Allah) kaiena Allah telah mem- 
berikan kepada orang itu pemetintahan 
(kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: 
"Tuhanku ialah Yang mcnghidupkan dan 
mematikan," orang itu bcrkata: "Saya 

dapat menghidupkan dan 1060 ^ 1 ^ 0 "' 64 ). 
Ibrahim bexkata; "Sesungguhnya Allah 
menerbitkan matahan dari timui, maka 
terbitkanlah dia dari batat," lalu hetan 
tcrdiamlah orang kafir itu ; dan Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang- 
oiang yang zalim. 

259. Atau apakah (kamu tidak mempcrhati- 
kan) orang yang melalui suatu negeri yang 
(tcmboknya) telah roboh mcnutupi atap- 
nya. Dia berkata "Bagaimana Allah 
menghidupkan kembali negeri ini setelah 
hancur?" Maka Allah mematikan orang itu 
seratus tahun, kemudian menghidupkan- 
nya kembali Allah bertanya; "Berapa 
lama kamu tinggal di smi?” la menjawab: 
"Saya telah tingeal di sun sehari atau se- 
tengah hari” Allah berfunian ’’Sebenarnya 
kamu telah tinggal di sun seratus tahun la- 
manya; lihatlah kepada makanan dan mi- 
nurnanmu yang belum lagi berobah, dan li- 
hatlah kepada kelcdai kamu (yang telah 
menjadi tulang belulang); Kami akan men- 
jadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi 
manusia; dan lihatlah kepada tulang belu- 
lang keledai itu, kemudian Kami menyusun- 
nya kembali, kemudian Kami mcmbalutnya 
dengan daging”. Maka tatkala telah nyata 
kepadanya (bagaimana Allah meng- 
hidupkan yang telah mati) diapun ber- 
kata: "Saya yakin bahwa Allah Maha 
Kuasa atas segala sc suatu". 






V SC Ail' OP 




aJo j.' 1 j& 

uiPii 

j Uj 


163) . Yaitu Namrudi raja Babilonia 

164) Maksud raja Namrudz dengan "mengludupkan" ialah membiarkan hidup, dan yang dunaksudnya 
dengan "mematikan" ialah membunuh. 

Perkataannya itu untuk mengejek Nabi Ibrahim a.v. 



JUZ 3 


2. AL BAQARAH (SAPI BET1NA) 


65 


260. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim beikata: 
"Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagai- 
mana kngkau menghidupkan orang mati”. 
Allah berflrman: "Belum yakinkah kamu?". 
Ibrahim menjawab: ”Aku tclah meyakini- 
nya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap 
(dcngan imanku)”. Allah berfirman- ”(Ka- 
lau demikian) ambillah cmpat ekor burung, 
lalu cincanglah 1 6 s ) semuanya olchmu. 
(Allah berflrman): "Lalu letakkan diatas 
tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagi- 
an bagian itu, kcmudian panggillah mereka, 
niscaya mereka datang kcpadamu dengan 
segera”. Dan kctahuilah bahwa Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 


jAaal • Jt 


CARA CARA PENGGUNAAN 
HVKUM HUKUMNYA 


HART A DAS 


Menaflcahkan haria di fa Ian Allah. 

261. Pcrumpamaan (nafkah yang dikeluarkan 
olch) orang-orang yang menafkahkan har- 
tanya di jalan Allah 166 ) adalah serupa de- 
ngan sebutir benih yang menumbuhkan 
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus 
biji. Allah mcbpat gandakan (ganjaran) 
bagi siapa yang Dia kehcndakL Dan Allah 
Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui. 


Ail \j Jy4= 


165) . Pendapat di alas adalah menurut Ai-Thabori dan Ihnu Katur, sedan g menurut Abu Muslim Al Ashfa- 

ham pcngertian ayat di atas talah bahwa Allah member! penjclasan kepada Nabi Ibrahim a.s. lentang 
cara Dia menghidupkan orang-orang yang mati Disuruh Nabi Ibrahim a s. mcngambil cmpat ekor 
burung lalu mrmeliharanya dan menjinakkannya hingga burung itu dapai dalang seketika. bilamana 
dipanggil Kemudian, hurung-burung yang sudah pandai itu, dilctakkan di atas tiap-tiap bukit seekor, 
lalu burung-burung itu dipanggil dcngan satu tepukan seruan, niscaya burung-burung itu akan datang 
dengan segera. walaupun tempatnya terpisah -pisah dan berjauhan Maka demikian pula Allah menghi- 
dupkan orang-orang yang mati yang tersebar di mana-mana, dengan iatu kalimat cipta "hiduplah 
kamu semua" pastilah mereka itu hidup kcmbalt. 

Jadt menurut Abu Muslim sighat amr (bentuk kau perintah) dalam ayat ini. pengertiannya kha- 
hat (bentuk beritaj sebagai cara penjelasan. Pendapat beliau ini dianut pula oleh Ar Ruy dan 
Rasyid Ridha 

166) , Pcngertian menatkahkan harta di jalan Allah melipuli belanja untuk kepentingan jihad, pc to 

bangunan petguruan. iumah sakit. usaha penyelidikan ilmiyah dan Iain-lain. 


66 


2. AL BAQARAH (SAPI BET1NA) 


JUZ 3 


» » 


262. Orang-orang yang mcnafkahkan harta- 
nya di jalan Allah, kemudian mcreka tidak 
mcngiringi apa yang dinafkahkannya itu 
dengan mcnyebut-nyebut pcmberiannya 
dan dengan tidak mcnyakiti (perasaan si- 
peneiima), mcreka mcmperoleh pahala di 
sisi Tuhan mereka. Tidak ada kckha- 
watiran terhadap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati, 

263 Pcrkataan yang baik dan pcmbcrian 
ma’af 1 67 j lebih baik dari sedekah yang di- 
iringi dengan sesuatu yang menyakitkan 
(perasaan sipcnerima). Allah Maha Kaya 
lagi Maha Penyantun. 

264 Hai orang-orang beriman, janganlah ka- 
mu menghilangkan (pahala) sedekahmu 
dengan menyebut-nyebutnya dan mc- 
nyakiti (perasaan sipcnerima), seperti 
orang yang menafkahkan haitanya kaie- 
na riya kcpada manusia dan dia tidak ber- 
iman kepada Allah dan hari kemudian. 
Maka perumpamaan orang itu seperti 
batu licin yang di atasnya ada tanah, 
kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, 
lalu menjadilah dia bcrsih (tidak ber- 
tanah). Mereka tidak menguasai sesuatu- 
pun dari apa yang mereka usahakan; dan 
Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang kafir 1 68 ) . 

26$. Dan perumpamaan orang-orang yang 
membclanjakan hartanya karena mencari 
keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa 
mereka, seperti sebuah kcbun yang ter- 
letak di dataran tinggi yang disiram oleh 
hujan lebat, maka kebun itu menghasil- 
kan buahnya dua kali lipat. Jika hujan le- 
bat tidak menyiraminya. maka hujan 
gcrimis (pun memadai). Dan Allah Maha 
Melihat apa yang kamu perbuat. 










V . "S' " 

JiyzJ rilt* 

y + -* . * m£- 




167) . Perkataan yang baik maksudnya menolak dengan can yang balk, dan maksud pembenan ma af 

ialah mema’afkan tingkah laku yang kurang sopan dari npeminta. 

168) . Mereka ini ndak mendapat manfa'at di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat 

pahala di akhirat 



JUZ 3 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


67 


266. Apakah ada salah seorang di antaramu 
yang ingin mempunyai kebun kuima dan 
anggur yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai; dia mempunyai dalam 
kebun itu segaia macam buah-buahan, 
kemudian datanglah masa tua pada orang 
itu sedang dia mempunyai keturunan yang 
masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup 
angin keras yang mcngandung api, lalu 
terbakarlah. Demikianlah Allah ine- 
nerangkan ayat-ayat-Nya kcpada kamu 
supaya kamu memikirkannyal69 \ 


267. 


268. 


Hai urang-orang yang bcriman, nafkah- 
kanlah (di jalan Allah) sebagian dati has il 
usahamu yang baik-baik dan sebagian da- 
ri apa yang Kami keluarkan dart bumi un- 
tuk kamu. Dan janganlah kamu mcmilih 
yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan 
daii padanya. padahal kamu sendiri tidak 
mau mengambilnya mclainkan dengan 
mcmicingkan mau terhadapnya. Dan ke- 
tahujlah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 
Maha Terpuji. 


269. 


Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) ka- 
mu dengan kemiskinan dan menyuruh 
kamu berbuat kejahatan (kikir); scdang 
Allah menjanjikan untukmu ampunan 
daiipada-Nya dan karunia 170 ). Dan Allah 
Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
MengeUhui. 

Allah menganugrahkan al hikmah (kefa- 
ham an yang dalam tentang Al Qur'an dan 
As Sunnah) kepada siapa yang Dia kchen- 
daki. Dan baiangsiapa yang dianugrahi al 
hikmah itu, ta benar-benai telah dianugrahi 
karunia yang banyak. Dan hanya orang- 
utang yang bcrakallah yang dapat me- 
ngambil pelajaran (dari firman Allah). 

270. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa 
saja yang kamu nazarkan ,71 J , maka se- 
sungguhnya Allah mengetahutnya. Orang- 
orang yang berbuat zalim tidak ada sc- 
orang penolongpun baginya. 


Ct jA) o^o 1 -*■===> A®-' 

Aj'Lys'j 


® ! -L-f- 3 

^ X-Jf- *-^ 1 ? 3 




iujj* a>. 


i -m_au la } 


;1 


169) Inilah perumpamaan orang yang menalkahkan hartanya karena nya. membangga-banggakan ten- 
tang pembmannya pada orang lain dan menyakiti hati orang. 

1 70) . Balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan rewaktu di duma 

I7|) \auir yaltu janji untuk metakukan sesuatu kebaktian terhadap Allah s.w.t. untuk mendekatkan 
dm kepada-Nya baik dengan syarat ataupun tidak. 


68 


2. AL BAQARAH (SAPI BFTINA) 


JUZ 3 


271. Jika kamu menampakkan sedekah 
(mul 1 72 ) , maka itu adalah baik sckali. Dan 
jika kamu menyembunyikannya 1 73 ) dan 
kamu berikan kepada orang-orang fakir, 
maka menyembunyikan itu lebih baik 
bagimu Dan Allah akan menghapuskan 
dari kamu sebagian kesalahankesalahan- 
mu; dan Altah mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 

272. Bukanlah kcwajibanmu menjadikan mere- 
ka mcndapat pctunjuk, akan tetapi Allah- 
lah yang memberi petunjuk (memberi 
tauflq) siapa yang dikehendaki-Nya Dan 
apa saja harta yang baik yang kamu 
nafkahkan (di jalan Allah), maka pahala- 
nya itu untuk kamu sendiri. Dan jangan- 
lah kamu membelanjakan sesuatu me- 
lainkan karena mencari keridhaan Allah. 
Dan apa saja harta yang baik yang kamu 
nafkahkan. mscaya kamu akan diberi 
pahalanya dengan cukup sedang kamu se- 
dikitpun tidak akan dianiaya(dirugikan). 

273. (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir 
yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; me- 
reka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; 
orang yang ttdaJt t&hu menyangka mere- 
ka orang kaya k arena memelihara dirt da- 
ri minta-minta. Kamu kenal mereka de- 
ngan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak 
meminta kepada orang secara mendesak 
Dan apa saja harta yang baik yang kamu 
nafkahkan (di jalan Allah), maka se- 
sungguhnya Allah Maha Mengetahui. 








Ail' } \Jt jJ=. 


Ij* \jjkjc3 '*AJ Aji'l 

\ 33 l 






^ _/ - x •* x 

jyi/t 


274. Orang-orang yang menafkahkan harta- 
nya di malam dan di siang hari secara ter- 
sembunyi dan terang-terangan, maka 
mereka mendapat pahala di sisi Tuhan- 
nya. Itdak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 
hati. 


s-4r'y [] 

V? * *\" 


1 72 >. Menampakkan sedekah dengan tujuan tupaya dicontoh orang lain. 

173). Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya. karena menampakkan itu dapat 
menimbulkan nya pada diri sipcmberi dan dapat pula menvakitkan hati orang yang diberi 



JUZ 3 


2. AL BAQARAH (SAPl BETINA) 


69 




Hukum nba. 

275. Orang-orang yang makan (mengambil) 
riba 174 ) tidak dapat berdiri melainkan 
seperu berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
glia 175 ) . Kcadaan mereka yang demikian 
itu, adalali disebabkan rnereka berkata 
(berpendapaO, sesungguhnya jual beli itu 
sama dcngan riba, padahal Allah telah 
mcnghalalkan jual bcli dan menghaiam- 
kan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 
terus bcrhenti (dari mcngambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu ,7 6) (scbelum datang larangan); 
dan urusannya (tcrserah) kcpada Allah. 
Orang yang mengulangi (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-pcnghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya. 

276. Allah memusnahkan riba dan menyubur- 
kan scdekah 177 ) Dan Allah tidak me- 
nyukai seoap orang yang tetap dalam ke- 
kaf'iran, dan selalu berbuat dosa 178 ). 

277. Sesungguhnya orang-orang yang ber- 
iman, mcngejjakan amal saleh, mendiri- 
kan sembahyang dan menunaikan zakat. 
mereka mendapat pahala di si&i Tuhan- 
nya. Tidak ada kckhawatiran terhadap 
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 
hati. 


278, Hai orang-orang yang beriman, ber- 
takwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa riba (yang belum dipungut) jika ka- 
mu orang-orang yang beriman, 


ft * -* fr \" x 

J kx* 

QjJyj&SiS 




'jji) id 1 ' ]yu>\ j k* \ C- - ^ 


174) . Riba itu ada dua macam; nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang di- 

syaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang de- 
ngan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang inenukarkan 
mensyaratkan demikian, seperti penukaran etnas dengan emai, padi dcngan padi dan 
sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda dan 
umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. 

175) . Makiudnya otang yang mengambil riba tidak tenteram jivmnya sepertt orang kemasukan syaitan. 

176) . Riba yang sudah diambil (dipungut) scbelum turun ayat ini, bolch tidak dikembahkan. 

177) . Yang dunaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan ber- 

kahnya Dan yang dimaksud dcngan menyuburkan scdekah ialah memperkembang harta yang 
telali dikeluarkan sedekahnva atau melipat gandakan betkahnya. 

1 78). Maksudnya ialah orang orang yang mcnghalalkan nba dan tetap metakukannya. 





70 


2. AL BAQARAH (SAP! BF.TINA) 


JUZ 3 


279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (me- 
ninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, 
bahwa Allah dan Raaul-Nya akan meme- 
rangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok 
hartamu; kamu cidak menganiaya dan ti- 
dak (pula) dianiaya. 

280. Dan jika (orang berhutang itu) dalam ke- 
sukaran, maka berilah tangguh sampai dia 
berkelapangan. Dan menyedekahkan (se- 
bagian atau semua utang) itu, lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui. 


> <>’<(' L 
jrj j sj <•- 

j jj==*£y^ 

ol » 'pA}jPj i 






281. Dan peliharalah dirimu dari (azab yang 
terjadi pada) hari yang pada waktu itu ka- 
mu semua dikembalikan kepada Allah. 
Kemudian masing-masing diri diberi 
balasan yang sempuma tcrhadap apa 
yang telah dikeijakannya, sedang mereka 
sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). 

Kewksun dalam mu 'a mala h. 




282. 


Hai orang-orang yang beriman. apabila 

kamu bermu'amalah*79 ^ udak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya. Dan hendaklah se- 
orang penulis di antara kamu menuliskan- 
nya dengan benar. Dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
telah mengajarkannya, maka hendaklah 
ia menulis. dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang 
akan ditubs itu), dan hendaklah ia ber- 
takwa kepada Allah Tuhannya, dan 
janganlah ia mengurangi sedikitpun dari- 
pada hutangnya. Jika yang berhutang itu 
orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan, maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. Dan persak- 
sikanlah dengan dua orang saksi dari orang- 
orang lelaki diantaramu). Jika lak ada 
dua orang lelaki, maka (boleh) seorang le- 
laki dan dua orang percmpuan dari saksi 
saksi yang kamu ridhai. supaya jika seorang 
lupa maka seorang lagi mengingatkannya. 



^ i f; -C 't ,A 

** ^ * 

i>.! >•> ,-r '■%')' > < ' A'V i" \\ 

a J jaJjj A)1i 

J** J 

Pp' LfPPs 

'Ci>p 'jPx* 


179 ). Btrmu a mala h ialah scpcrti berjual bell, berhutang piutang, atau sewa-menyewa dan sebagainya. 


s ^ 'A. / S. 



JUZ 3 


2. AL BAQARAH (SAPl BETfNA) 


71 


Janganlah saksi-saksi itu enggan (mem- 
beri ketcrangan) apabila meieka di- 
panggil; dan janganlah kamu jemu me- 
nulis hutang itu, baik kccil maupun besar 
sampai batas waktu membayamya. Yang 
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan Ic- 
bih dapat menguatkan persaksian dan le- 
bih dekat kepada tidak (menimbulkan) ke- 
raguanmu, (TulisLah mu'amalahmu itu), 
kecuali jika mu’amalah itu petdagangan 
tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
maka tak ada dosa bag) kamu, (jika) 
kamu tidak menulisnya. Dan persaksi- 
kanlah apabila kamu betjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit- 
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang 
demikian), maka sesungguhnya hal itu 
adalah suatu kefasikan pada diiimu. Dan 
bcrtakwalah kepada Allah; Allah meng- 
ajarmu; dan Allah Maha Mengetahui 
scgala sesuatu. 

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan ber> 
mu’amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak mcmperoleh seorang penulis, 
maka hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegang 180 ) (oleh yang berpi- 
utang). Akan tetapi jika sebagian kamu 
mcmpercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunai- 
kan amanatnya (hutangnya) dan hendak- 
lah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; 
dan janganlah kamu (paia saksi) me- 
nyembunyikan peisaksian. Dan harang- 
siapa yang menyembunyikannya, maka 
sesungguhnya ia adalah orang yang ber- 
dosa hatinya; dan Allah Maha Menge- 
tahui apa yang kamu kerjakan 


lerhadap para mu 'min 


f\ ■*>*>, \<< > > 

j j. ,»t ft t > - 

'JLic- ^ ) ill 1 

'j j 

\ s y' > \ : it 2 < a C "■ 

L>a»ii j-*' (J U 

**■ 


Pu/ian Allah 
mereka. 

284. Kcpunyaan Allah-lah segala apa yang ada di 
langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu 
mclahirkan apa yang ada di dalam hatimu 
atau kamu menyembunyikannya, 

Allah akan membuat perhitungan dengan 
kamu tentang perbuatanmu itu. Maka 




niscaya 


180 • Bating tanggungan (botg) iludiadakan bila utu sama lam tidak percaya mcmpercayai 




72 


2. AL BAQARAH (SAPI BF.TTNA) 


JL'Z 3 


Allah mcngampum siapa yang dikc- 
hendaki-Nya dan menyiksa siapa yang di- 
kchendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa 
alas sepal a sesuatu 

285. Rasul tclah beriman kepada A1 Qur'an 
yang diturunkan kcpadanya dari Tuhan- 
nya, dcmikian pula orang-orang yang ber- 
iman. Scmuanya beriman kepada Allah, 
malaikai-malaikat-Nya. kitab-kitab-Nya 
dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mcngata- 
kan): "Kami tidak membeda-bcdakan 

antara scseorangpun (dengan yang lain) 
dari rasul-rasul-Nya", dan mereka 
mengatakan: "Kami dengar dan kami 

ta’at". (Mereka berdo’a): "Ampumlah 

kami ya Tuhan kami dan kepada Engkau- 
lah tcmpat kembali”. 

286 Allah tidak membebani seseorang melain- 
kan sesuai dengan kesanggupannya. la 
mcndapat pahala (dari kcbaiikan) yang di- 
usahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kcjahatan) yang dikcqakannya. (Mereka 
berdo’a): "Ya Tuhan kami, janganlah 

Fngkau hukum kami jika kami lupa atau 
kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 
Fngkau bebankan kepada kami beban 
yang berat sebagaimana Fngkau beban- 
kan kepada orang-orang yang scbclum 
kami. Ya Tuhan kami, janganlah Fngkau 
pikulkan kepada kami apa yang tak sang- 
gup kami mcmikulnya. Beri ma'aflah 
kami; ampunilah kami; dan rahmatilah 
kami. Fngkaulah Penolong kami. maka 
tolonglah kami terhadap kaum yang ka- 
fir". 


[ u~' c i r -1 • 


• ^ < 


jjtij UlFfc 


PtNUTUP 

Keumpulan surat A I Baqarah talah: 

1 Menjelaskan beberapa hukum dalam agama Islam. 

2. Mengemukakan beberapa perumpamaan. 

3. Mengemukakan hujjah-hujjah 


JL'Z 3 


2. AL BAQARAH (SAPI BETINA) 


73 



74 


3. ALi IMRAN (KELL ARGA IMRAN) 


JLZ 3 


ALI IMRAN 
(Keluarga ’Imran) 


MUQADDIMAH 

Surat "Ali ‘Imran" yang terdiri dari 200 ayat mi adalah surat “Madaniyyah". Dinamakan 
AU ‘Imran karena memuat kisah keluarga ‘Imran yang di daJain kisah itu disebutkan kelahiran 
Nabi 'Isa a.s., pcrsamaan kcjadiannya dengan Nabi Adam a.s., kenabian dan beberapa mu’jizat- 
nya. scrta disebut pula kelahiran Maryam puteri 'Imran, ibu dari Nabi ‘Isa a.s. 

Surat A1 Baqarah dan Ali ‘Imran ini dinamakan ’’Ar Zahrawaani" (dua yang cemerlang), 
karena kedua surat ini menyingkapkan hal-hal yang disembunyikan oleh para Ahli Kitab, seperti 
kcjadian dan kelahiran Nabi ‘Isa a.s., kedatangan Nabi Muhammad s,a.w. dan sebagainya. 

Pokok-pokok isinya, ialah: 

/, Keimanan 

Dalil-dalil dan alasan-alasan yang membantah orang Nasrani yang mempertuhankan 
Nabi ’Isa a.s., ketauhidan adalah dasar yang dibawa oleh seluruh nabi. 

2. Hukumhukum 

Musyawarah ; bcrmubahalah : larangan melakukan riba. 

3. Kisahkisah 

Kisah keluarga 'Imran, perang Badar dan Uhud dan pelajaran yang dapat diambil 
dari padanya. 

4. Dan lain Jain: 

Golongan-golongan manusia dalam mcmahami ayat-ayat mutasyaabihaat; sifat- 
sifat Allah; sifai orang-orang yang bertakwa; Islam satu-satunya agama yang diti- 
dhai Allah ; kemudhara tan mengambil orang-orang kafir sebagai teman kcpercayaan; 
pengambilan perjanjian para Nabi oleh Allah; peruinpamaan-perumpamaan; peri- 
ngatan-peringatan terhadap Ahli Kitab; Ka'bah adalah rumah peribadatan yang 
tertua dan bukti-buktinya; faedah mengmgati Allah dan mcrenungkan ciptaanNya. 


JUZ 3 


3. AL1 ’IMRAN (KELUARGA IMRAN) 


75 





ALI ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 

SURAT KE 3 : 200 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pcmurah lagi Maha Pcnyayang. 


KEESAAN DAN KEKVASAAN ALLAH. 


A I Qur'an dan Kitab-kitab vang sebelumnya, 


Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak discm- 
bah) mclainkan Dia Yang Hidup kckal lagi 
terus mcnenis mengurus makhluk-Nya 1 ’ 1 ). 

Dia menurunkan A1 Kitab (A1 Qur’an ) 
kcpadamu dengan sebenamya; mem- 
benarkan kitab yang telah diturunkan se- 
belumnya dan menurunkan Taurat dan 
Injil. 

sebclum (A1 Qur'an), menjadi petunjuk 
bagi tnanusia, dan Dia menurunkan Al 
Kurqaan' 82 ) . Sesungguhnya orang-orang 
yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan 
memperoleh siksa yang berat; dan Allah 
Maha Perkasa lagi mempunyai balasan 
(siksa). 

Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu- 
pun yang tersembunyi di bumi dan tidak 
(pula) di langit 


0 

aji' 


JfH ' jj- Csr b[ 


Dialah yang membentuk kamu dalam ra- 
htm sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak 
ada Tuhan (yang berhak disembah) mclainkan 
Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 


181) Maksudnya Allah mengatur langit dan bumi serta isinya 

182) . Al Kurqaan ulah kitab yang membedakan antara yang benat dan yang ulah 



76 


3 ALI 'IMRAN (KELUARGA IMRAN) 


JUZ 3 





Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (A1 
Qur'an ) kepada kamu. Di antara (isi)nya 
ada ayat-ayat yang muhkamaat 183 ) itu- 
lah pokok-pokok isi Al Qur’an dan yang 
Iain (ayat-ayat) mutasyaabihaat 1 64 ) . 

Adapun orang-orang yang dalam hatinya 
condong kepada kesesatan, maka mercka 
mcngikuti sebahagian ayat-ayat yang muta- 
syabihat untuk ntenimbulkan fitnah dan 
untuk mcncari-cari taVilnya, padahal tidak 
ada yang mengetahui taVilnya melauikan 
Allah. Dan orang-orang yang mendalam 
ilntunya betkata: "Kami beriman kepada 
ayat-ayat yang mutasyabihat. semuanya itu 
dan sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat 
mengambtl pelajaian (dattpadanya) mclain- 
kan otang-orang yang bcrakal. 


8 . 


9. 


(Mercka berdo'a): ”Ya Tuhan kami, 

janganlah Fngkau jadikan hati kami con- 
dong kepada kesesatan sesudah Engkau 
ben petunjuk kepada kami, dan karunia- 
kanlah kepada kami rahmat dan sisi 
Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah 
Maha Pemberi (karunia)". 

”Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau 
mengumpulkan manusia untuk (mene- 
rima pembatasan pada) hari yang tak ada 
keraguan padanya''. Sesungguhnya Allah 
tidak menyalah) janji. 

Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan 
pengaruh harta benda duntawi. 

10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, 
harta benda dan anak-anak mereka, se- 
dikitpun tidak dapat menolak (slksa) 
Allah dari mercka. Dan mereka itu ada- 
lah bahan bakar api neraka, 


11. (keadaan mercka) adalah seperti keada- 
an kaum Tir'aun dan orang-orang yang 
sebelumnya, mereka mendustakan ayat- 
ayat Kami; karena itu Allah menyiksa 
mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan 
Allah sangat keras siksa-K'ya. 






Os-WjN <i£'. taj 

3 61 


Q s_AoL^ \ JO j 


183) . Ayal yang muhkamaat talah ayat-ayat yang teiang dan tegaj maksudnya, dapat dipahami de- 

ngan mudah. 

184) . Termasuk dalam pengertian ayat-ayat Mutasyaabihaat. ayat-ayat yang mengandung beberapa 

pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah disebdiki secara 
mendalam; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat 
yang bethubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, 
surga. neraka dan lain-tain. 


JUZ 3 


3. ALI 'IMRAN (KELLARGA ’IMRAN) 


77 






12. Katakanlah kepada orang-orang yang ka- 
fir ”Kamu past) akan dikalahkan (di du- 
nia ini) dan akan digiring kc dalam nera- 
ka Jahannam. Dan ilulah ternpat yang se- 
buruk-buruknya”. 

13. Sejungguhnya telah ada tanda bagi kamu 
pada dua golongan yang telah bertemu 
(bertempur) 1 8S ) . Scgolongan bcrpciang di 
jalan Allah dan (scgulongan) yang lain ka- 
fir yang dengan mata kepala melihat (se- 
akan-akan) orang-orang muslrmin dua ka- 
li jumlah mereka. Allah menguatkan de- 
ngan bantuan-Nya siapa yang dike- 
hcndaki-Nya. Scsungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat pelajaran bagi orang- 
orang yang mempunyai mata hati. 

14. Dtjadikan indah pada ( pandangan) manu- 

sia kecintaan kepada apa-apa yang di- 
ingiru, yaitu: waniu-wanita, anak-anak, 

harta yang banyak dari jenis emas, perak, 
kuda pilihan. binatang-binatang ter- 
nak ,8 6) dan sawah ladang. Itulah ke- 
senangan hidup di dunia; dan di sisi Allah- 
lah ternpat kembaii yang baik ( surga). 


15. Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan ke- 
padamu apa yang lcbih baik dari yang 
demikian itu?”. Untuk orang-orang yang 
bertakwa fkepada Allah), pada sisi Tuhan 
mereka ada surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isten- 
isteri yang disueikan serta kcridhaan AUah: 
Dan Allah Maha Melihat akan hamba- 
hamba-Nya. 

16. (Yaitu) orang-orang yang berdo'a: "Ya 
Tuhan kami, scsungguhnya kami telah 
beriman, maka ampunilah scgala dosa ka- 
mi dan pcliharalah kami dari siksa nc- 
raka,” 

17. (yaitu) orang-orang yang sabar, yang be- 
nar, yang tetap ta'at, yang menafkahkan 
hartanya (di jalan Allah), dan yang me- 
mohon ampun di waktu sahur 1 87 ) , 


fcl*' t .i 












Oil 

Q _)L1j ' C>\ 'oij LS? y j U-J 

QvLa.'-^ J \ 


185) Pertemuan dua golongan itu antara kaum musltmin dengan kaum musynkin, terjadi dalam pe- 
rang Badar Badar nama suatu ternpat yang '.erleiak antara Mekah dengan Madinah di mana ter- 
dapat mata air 

186) Yang dimaktud dengan bin a tang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jems unta, 
lembu, kambmg. dan bin-bin. 

187) . Sahur waktu sebelum fajar menytngsing mendekati subuh, 


78 


3. ALI 'IMRAN (KELLARGA IMRAN) 


JUZ 3 


Pernyataan Allah ten tang keesaan dan ke- 
adilan-Sya serta agama yang di ridhai-Nya. 

18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada 
Tuhan (yang berhak disembah) mclainkan 
Dia. Yangmencgakkan kcadilan Para Malai- 
kat dan orang-orang yang bcrilmu'”) (juga 
menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tu- 
han (yang berhak disembah) melainkan Dia. 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

19. Sesungguhnya agama (yang diridhai) di 
sisi Allah hanyalah Islam. Tiada bersc- 
lisih orang-orang yang telah diberi A1 
Kitab 18 *) kecuali sesudah datang penge- 
tahuan kepada mercka, karena kcdengki- 
an (yang ada) di antara mereka. Baxang- 
siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah 
maka sesungguhnya Allah sangat cepat 
hisab-Nya. 


\j 

L»j \ ol 


>> 


9* * } * 




20. Kemudian jika mereka mendebat kamu 
(tentang kebenaran Islam), maka kata- 
kanlah: "Aku menyerahkan diriku ke- 
pada Allah dan (demikian pula) orang- 
orang yang mcngjkutiku”. Dan kata- 
kanlah kepada orang-orang yang telah di- 
beri A1 Kitab dan kepada orang-orang 
yang ummil 90 ): "Apakah kamu (mau) 
masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, 
sesungguhnya mereka telah mendapat pe- 
tunjuk. dan jika mereka berpaling, maka 
kewajiban kamu hanyalah menyampai- 
kan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha 
Melihat akan hamba-hamba-Nya. 

Pembalasan terhadap orang-orang yang mem- 
bunuh nabi-nabi. 

21. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ke- 
pada ayat-ayat Allah dan membunuh pa- 
ra nabi yang memang tidak dihenarkan dan 
membunuh orang-orang yang menyuruh 
manusia berbuat adil, maka gembira- 
kanlah mereka bahwa mereka akan mene- 
rima siksa yang pedih 

22. Mereka itu adalah orang-orang yang le- 
nyap (pahala) amal-amalnya di dunia dan 
akhirat, dan mcrcka sekali-kali tidak 
memperoleh penolong. 




^ C.-T .--X- 'j_> 


188) . Ayat ini untuk menjelaskan martabat orang-orang berilmu. 

189) . Maksudnya ialah Kitab-lotab yang diturunkan sebelum Al Qur ’an. 

190) t/mmi artinya ialah orang yang tidak tahu tubs baca 

Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan ummi ialah orang musyrik Arab yang tidak 
tahu tubs baca. Menurut sebagian yang tain ialah orang-orang yang tidak diberi Al Kitab 


JL'Z 3 


3. ALI ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


79 


Orang-orang Yahudi her paling dari hukum 

Allah. 

23. Tidakkah kamu memperhatikan orang- 
orang yang tclah diberi bahagian yaitu Al 
Kitab (Taurat), mereka discru kepada 
kitab Allah supaya kitab itu menetapkan 
hukum di antara mereka; kemudian sc- 
bahagian dari mereka berpaling, dan 
mereka selalu membeiakangi (kebenar- 
an). 

24. Hal itu adalah karena mereka mengaku: 
"Kami tidak akan disentuh oleh api nera- 
ka kecuali beberapa hari yang dapat di- 
hitung”. Mereka diperdayakan dalam aga- 
ma mereka oleh apa yang selalu mereka 
ada-adakan. 

25. Bagaimanakah nanti apabila mereka 
Kami kumpulkan di hari (kiamat) yang ti- 
dak ada keraguan ten tang adanya. Dan 
disempurnakan kepada tiap-tiap din 
balasan apa yang diusahakannya sedang 
mereka tidak dianiaya (dinigikan) 

Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah 
s.w.t. 

26. Katakanlah: ’’Wahai Tuhan Yang mem- 
punyai kerajaan. Engkau berikan keraja- 
an kepada orang yang F.ngkau kehendaki 
dan Engkau cabut kerajaan dari orang 
yang Engkau kehendaki. Engkau mulia- 
kan orang yang Engkau kehendaki dan 
Engkau hinakan orang yang Engkau 
kehendaki. Di tangan Engkau lah scgala 
kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha 
Kua-sa atas scgala sesuatu. 

27. Engkau masukkan malam ke dalam siang 
dan Engkau masukkan siang ke dalam 
malam. Engkau kcluarkan yang hidup 
dari yang mati, dan F.ngkau keluarkan 
yang mati dari yang hidup' 91 ) . Dan Eng- 
kau beri rezki siapa yang Engkau ke- 
hendaki tanpa hisab (batas).’’ 




& 




»U Lf Ju jJ==* 


. +) » »* 


SjAA Qsj. AA j ' 0$ 
erf' 

^ 1 — >vh>- 


191). Sebagian mufassinn memheri misal untuk aval ini dengan mengeluarkan anak ayam dan 
telui, dan telut dari ayam. Dan dapat juga diarlikan bahwa pergiliran kekuasaan di antara bangsa- 
bangsa dan timbul tcnggclamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah. 


80 


3. AL1 ’IMRAN (KELUARGA ‘IMRAN) 


JUZ 3 


Larangan herpihak kepada ora rig kaftr. 


28 


Janganlah orang-orang mu’min meng- 
ambil orang-orang kafir menjadi wall 1 92 ) 
dengan meninggalkan orang-orang mu’- 
min, Barangsiapa berbuat dcmikian, nis- 
caya lepaslah la dan pertolongan Allah 
kecuali karcna (siasat) memelihara diri 
dari scsuatu yang ditakuti dari mere- 
ka. Dan Allah memperingatkan karnu 
terhadap diri (Jiksa)-Nya. Dan hanya ke- 
pada Allah kenibali (mu). 

29. Katakanlah: ”Jika kamu menyembunyi- 
kan apa yang ada dalam hatimu atau kamu 
melahitkannya, pasti Allah mcngctahui." 
Allah mengetahui apa-apa yang ada di 
langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan 
Allah Maha Kuasa atas segaia sesuatu. 


A ^ x 

<1 3d J a \*ijr j ^ 

"a&V ii 1 J 

\Si 


30. Pada hari ketika tiap-tiap din mendapati 
segaia kebajikan dihadapkan (dimukanya), 
begitu (juga) kcjahatan yang telah dikerja- 
kannya; ia ingin kalau kiranya antara ia 
dengan ban itu ada masa yang jauh; dan 
Allah memperingalkan kamu terhadap diri 
(sikaa)-Nya. Dan Allah sangat Penyayang ke- 
pada hamba-hamba-Nya. 


» \ a’"'- — > * \ * l 

O'j'-J)’ ift dJ*> ^ J 

• a \ jL s *)Vj5\ j’kjZj 


Bukti cinta kepada Allah s.w. t. 

31. Katakanlah: ”Jika kamu (benar-benar) 

mcncintai Allah, ikutilah aku. niscaya 
Allah mengasihi dan mengampuni dosa- 
dosamu.” Allah Maha Pengampun lag) 
Maha Penyayang. 

32. Katakanlah: "Ta’atilah Allah dan Rasul- 
Nya; jika kamu berpaling, maka se- 
sungguhnya Allah tidak mcnyukai orang- 
orang kafir”. 

KEI.UARGA ‘IMRAN 

Keutamaan keluarga ’Imran. 

33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, 
Nuh, kcluarga Ibrahim dan keluarga 
'Imran melcbihi segaia umat (di masa 
mereka masing-masing). 


• > -fr '/ •» 

^ All 1 Oi js 


. i 7. 


« >. < 


O'f \')y o' j dyt) '6 ' Ja 




192). Wall jamaknya aultyaa, berarti leman yang aktab. juga bcrarti pemimpin. pelmdung atau pcno- 
long. 


JUZ 3 


3. ALI 'IMRAN OCELUARGA ’IMRAN) 


81 


34. (sebagai) satu kcturunan van* scbagiannya 
(kcturunan) dari yang Iain. Dan Allah Ma- 
ha Mendengar lagi Maha Mengelahui. 

35 (Ingatlah), ketika isteri 'Imran bcrkata: 
’’Ya Tuhanku, sesungguhnya aku me- 
nazarkan kepada Engkau anak yang da- 
lam kandunganku menjadi hamba yang 
saleh dan bcrkhidmat (di Baitul Maqdis). 
K arena itu terimalah (nazar) itu dan- 
padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Mcnge- 
tahui”. 

36. Maka tatkala isteri 'Imran mclahirkan 
anaknya, diapun berkata: ”Ya Tuhanku, 
sesungguhnya aku melahirkannya se- 
orang anak perempuan; dan Allah lebih 
mengetahui apa yang dilahirkannya itu, 
dan anak laki-Iaki tidaklah seperti anak 
perempuan Sesungguhnya aku telah me- 
namai dia Maryam dan aku mohon pcrlin- 
dungan untuknya serta anak -anak keturun- 
annya kepada (pemeliharaan) Engkau dari- 
pada syaitan yang tcikutuk." 

37. Maka Tuhannva menerimanya (sebagai 
nazar) dengan penerimaan yang baik, dan 
mendidiknya dengan pendidikan yang 
baik dan Allah menjadikan Zakariya 
pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk 
untuk menemui Maryam di mihrab. ia 
dapati makanan di sislnya. Zakariya ber- 
kata. "Hai Maryam dan mana kamu 
memperoleh (makanan) ini?" Maryam 
menjawab. "Makanan itu dari sisi Allah". 
Sesungguhnya Allah memberi rezki ke- 
pada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa 
hisab. 

38. Di sanalah Zakanya mendo'a kepada Tu- 
hannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, 
berilah aku dari sisi Engkau seorang anak 
yang baik. Sesungguhnya F.ngkau Maha 
Pendengai do’a”. 

39. Kemudian Malaikat (Jibnl) memanggil 
Zakariya, sedang ia tengah berdin mcla- 
kukan shalat di mihrab (katanya): "Se- 




ojjo 1 

o:’ 1 ^ jU 


J o'j 


"* ■* x" 

^ * I ^ /■ ^ ^ 

ai' Jd-C ci'i '-CAdii 
Jlj-Jti Cjj j \i , aIjj ] uyL=>jk, a diVui 


4-0 CJ 


82 


3. ALI ’IMRAN (KELUARCA ’IMRAN) 


JUZ 3 


sungguhnya Allah mcnggcmbirakan kamu 
dengan kelahiran (seorang putcramu) 
Yahya, yang membenarkan kalimat 193 ) 
(yang datang) dan Allah, menjadi ikutan, 
menahan diri (dan hawa nafsu) dan se- 
orang Nabi termasuk kelurunan orang- 
orang salch.” 

40. Zakariya berkata: ”Ya Tuhanku, bagai- 
mana aku bisa rncndapat anak se dang aku 
tclah sangat tua dan isteriku pun seorang 
yang mandul?". Berflrman Allah: "Dcmi- 
kianlah, Allah berbuat apa yang dike- 
hendaki-Nya”. 


'C-kjj 


41. 


Berkata Zakariya: ’’Berilah aku suatu tan- 
da (bahwa isteriku tclah mengandung)”. 
Allah berfirman- "Tandanya bagimu, 
kamu tidak dapat berkata-kata dengan 
manusia selama tiga hari, kecuali dengan 
isyaiat. Dan sebutlah (nama) Tuhanrnu 
sebanyak-banyaknya serta bertashihlah di 
waktu petang dan pagi hari”. 


J » a O J J\S 


42 


Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) ber- 
kata: "Hai Maryam, scsungguhnya Allah 
telah memilih kamu. mensueikan kamu 
dan melebihkan kamu atas scgala wanita 
di durua (yang semasa dengan kamu). 

43. Hai Maryam, ta’atlah kepada Tuhanrnu, 
sujud dan ruku'tah bersama orang-orang 
yang ruku’ 194 ). 


44. Yang demikian itu adalah sebagian dari 
berita-berita ghaib yang Kami wahyukan 
kepada kamu (ya Muhammad); padahal 
kamu tidak hadir beserta mereka, ketika 
mereka melemparkan anak-anak pan ah 
mereka (untuk mengundi) siapa di antara 
mereka yang akan memelihara Maryam. 
Dan kamu tidak hadir di sisi mereka keti- 
ka mereka bersengketa. 


e„ 




193) Maksudnya: membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kalimat ”kun” (jadi- 
lah) tanpa bapak yaitu Nabi 'Isa a.s. 

194) . Bersembahyanglah dengan beijama’ah, 


JUZ 3 


3. ALI 'IMRAN (KELUARGA IMRAN) 


83 


Kisah A l Masih Isa Putera Maryam. 

45. (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hal 
Maryam, scsungguhnya Allah meng- 
gcmbirakan kamu (dengan kelahiran se- 
orang putera yang diciptakan) dengan 
kalimat 195 ) (yang datang) daripada-Nya, 
namanya A1 Masih ’Isa putera Maryam, 
seorang terkemuka di dunia dan di akhi * 
rat dan termasuk orang-orang yang dide- 
katkan (kepada Allah), 

46. dan dia berbicara dengan manusia dalam 
buaian dan ketika sudah dewasa dan dia 
termasuk di antara orang-orang yang Sa- 
leh.” 

47. Maryam berkata: ”Ya Tuhanku, betapa 

mungkin aku mempunyai anak, padahal 
aku belum pernah disentuh oleh seorang 
laki-lakipun.” Allah bexfuman (dengan 
perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah 
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. 
Apabila Allah berkehendak menetapkan 
scsuatu, maka Allah hanya cukup ber- 
kata kepadanya: ’’Jadilah", lalu jadilah 

Hifl 

48. Dan Allah akan rnengajarkan kepadanya 
A1 Kitab 196 ) , Hikmah, Taurat dan InjiL 


n - ^ ~ 

')> aJj X !>& $ sp XXi 




49. Dan (sebagai) Rasul kepada Rani Israil 
(yang berkata kepada mereka). ”Se- 
sungguhnya aku telah datang kepadamu 
dengan membawa sesuatu tanda (mu’- 
jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat 
untuk kamu dari tanah berbentuk bu- 
rung; kemudian aku meniupnya, maka ia 
menjadi seekor burung dengan seizin 
Allah; dan aku menyembuhkan orang 
yang buta sejak dari lahiinya dan orang 
yang bexpenyakit sopak, dan aku meng- 
hidupkan orang mati dengan seizin Allah; 
dan aku kabarkan kepadamu apa yang 
kamu makan dan apa yang kamu simpan 
di rumahmu. Scsungguhnya pada yang 
demikian itu adalah suatu tanda (ke- 
benaran kerasulanku) bagimu, jika kamu 
sungguh-sungguh beriman". 




4-r* 


'i j C; !>'lj o 

aji'. l> 


195) . Lihat not. 193. 

196) . Al Kitab di sini ada yang menafsirkan dengan pelajaran menulis, dan ada pula yang menafnj- 

kannya dengan kitab-kiub yang diturunkan Allah tebelumnya selain Taurat dan Injil 


84 


3. ALI 'IMRAN (KELL’ARGA IMRAN) 


JUZ 3 


50 Dan (aku dating kepadamu) membenar- 

kan Taurat yang da tang sebelumku. dan 
untuk menghalalkan bagimu stbagwn 
yang telah diharamkan untukmu, dan aku 
datang kepadamu dengan membawa 
suatu tanda (mu'ji/at) dan Tuhanmu 
Karena itu bertaqwalah kepada Allah 
dan ta'atlah kcpadaku. 

51. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan 
Tuhanmu, karena iru sembahlah Dia. Ini- 
lah jalan yang lurus”. 

52. Maka tatkala Isa mengetahui kcingkaran 

mereka (Rani Isiail) beikatalah du "Sia- 
pakah yang akan menjadi penolong-pe- 
nolongku untuk (menegakkan agama) 
Allah?" Para hawanyyin (sahabat-sa- 
habat selia) menjawab: "Kamilah pe- 

nolong-penolong (agama) Allah. Kami 
beriman kepada Allah; dan saksikanlah 
bahwa sesungguhnya kami adalah orang- 
oiang yang bersciah din. 

53. Ya Tuhan kami. kami telah beriman ke- 
pada apa yang telah Engkau turunkan 
dan telah kami ikuti rasul, karena itu 
masukkanlah kami ke dalam golongan 
orang-orang yang menjadi saksi (tentang 
keesaan Allah)": 

54. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, 
dan Allah membalas tipu daya mereka itu. 
Dan Allah sebaik-baik pcmbalas tipu 
daya. 

55. (Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai 
’Isa. sesungguhnya Aku akan menyam- 
paikan kamu kepada akhir ajalmu dan 
mengangkat kamu kcpada-Ku serla mem- 
bersihkan kamu dan orang-orang yang 
kafir, dan menjadikan orang-orang yang 
mengikuti kamu di atas orang-orang 
yang kafir hingga hari kiamat. Kcmu- 
dian hanya kepada Akulah kembalimu. 
lain Aku meniutuskan di antaramu ten- 
tang hal hal yang selalu kamu bersclisih 
padanya” 

56 Adapun orang-orang yang kafir, maka 

akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang 
sangat keras di duma dan di akhirat, dan 
mereka tidak memperolch penolong. 


>£=*} S^i-3 

y> , .T- 

' Xjt ji 

(g) 'Ci'u 








liii 






& 




JUZ 3 


3. ALI ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


8S 


rm 


57. Adapun orang-orang yang beriman dan 
mengeijakan amal-amal yang wleh, maka 
Allah akan memberikan kepada mcreka 
dengan semputna pahala miaJan-arr.alan 
mereka; dan Allah tidak menyukai orang- 
orang yang zalim. 

58. Demikianlah (kisah ’Isa), Kami mem- 
bacakannya kepada katnu sebagian dan 
bukti-bukti (kerasulannya) dan (mem- 
bacakan) A1 Qur’an yang penuh hikmah. 

59. Sesungguhnya misal (penciptaan) 'ha di 

sisi Allah, adalah sepeiti (penciptaan) 
Adam. Allah menciptakan Adam dari 
tanah, kemudian Allah berfirman ke- 
padanya: "Jadilah” (seorang manusia), 

maka jadilah dia. 

60. (Apa yang telah Kami ceritakan itu), itu- 
lah yang benar. yang datang dari Tuhan- 
mu, karena itu janganlah kamu termasuk 
orang-orang yang ragu-ragu. 

61. Siapa yang membantahmu ten tang kisah 
’la scsudah datang ilmu (yang meyakin- 
kan kamu), maka katakanlah (kepada- 
nya): "Marilah kita memanggil anak-anak 
kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri 
kami dan isteri-isteri kamu, diri kami 
dan diri kamu; kemudian marilah kita 
bermubahalah kepada Allah dan kita min- 
ta supaya la'nat Allah ditimpakan kepada 
orang-otang yang dusta 1 ®? 

62. Sesungguhnya ini adalah kisah yang be- 
nar. dan tak ada Tuhan (yang berhak discm- 
bah) sclain Allah; dan sesungguhnya Allah. 
Dia-lah Vang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana 

63. Kemudian jika mereka bcrpaling (dari 
kebenaran), maka sesungguhnya Allah Maha 
Mcngctahui oiang-orang yang berbuat ke- 
rusakan. 




0 sadS 
a\£ 






AdZ&j-zbj iniijt 

j^Xya.J 'o aa' 


197). Mubohalah ialah maung-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat mendo’a ke- 
pada Allah dengan sungguh-sungguh, agar Allah menjatuhkan la’nat kepada pihak yang ber- 
dusta Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah tetapi mereka tidak berani dan ini 
menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad s.a.w 


86 


3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 


JUZ 3 


Ajakan kepada agatm Tauhid. 

"Millatu Ibrahim”. 

64. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (bet- 
pegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) 
yang tidak ada perscbsihan antaia kami dan 
kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali 
Allah dan tidak kita persckutukan Dia de- 
ngan sesuatupun dan tidak (pula) sebagi- 
an kita menjadikan sebagian yang lain se- 
bagai tuhan selain Allah. Jika mereka bcr- 
paling maka katakanlah kepada mereka: 
"Saksikanlah, bahwa kami adalah orang- 
utang yang berserah diri (kepada Allah)'. 

65. Hai Ahli Kitab, mcngapa kamu bantah 
membantah > 9 *) ten tang hai Ibrahim, 
padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan 
melainkan sesudah Ibrahim. Apakah 
kamu tidak berpikir? 

66. Beginilah kamu, kamu ini (scwajarnya) 
bantah membantah tentang hai yang 
kamu ketahuil") . maka kenapa kamu 
bantah membantah tentang hai yang ti- 
dak kamu ketahui^OOj 7 ; Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui 

67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bu- 
kan (pula) seorang Nasiani. akan tetapi 
dia adalah seorang yang lurus 201 ) lagi ber- 
scrah diri (kepada Allah) dan sekali-kali 
bukanlah dia termasuk golongan orang- 
orang musyrik.'* 

68. Sesungguhnya orang yang paling dckat 
kepada Ibrahim talah orang-orang yang 
mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), 
seita orang-orang yang bcriman (kepada 
Muhammad), dan Allah adalah Pe- 
lindung semua orang-orang yang ber- 
iman. 


-jb-zz, tsz. 0 

I , ''sA'V’.-t 'A fc-vt' 





■'dAj 


'• Jj' 1 o'. 

® b 


198) . Orang Yahudi dan Nasrani masing-masing menganggap Ibrahim u. itu dari gulongannya. 

Lalu Allah membantah mereka dengan alasan bahwa Ibrahim aa. itu datang sebelum me- 
reka. 

199) . Yakni tentang Nabi Muu a.s., Isa a.a. dan Muhammad s.a.w 

200) Yakni tentang hai Ibrahim a.s 

201) Lurus berartijauh dari syirik ( mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan. 


JUZ 3 


3. AL1 ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


87 


r-« 


Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam 

69. Segolongan dari Ahli Kitab ingin me- 
nyesatkan kamu, padahal mereka (se- 
benarnya) tidak menyesatkan mcLainkan 
dirinya sendiri, dan mereka tidak me- 
nyadarinya. 

70. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu meng- 
ingkari ayat-ayat Allah 20 ?) , padahal ka 
mu mengetahui (kebenarannya). 


71. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu men- 

campur adukkan yang haq dengan yang 
bathfl203j t jan menyembunyikan ke- 
benaian 204 ) , padahal kamu mengetahui? 

72. Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata 

(kepada sesamanya); ’Terlihatkanlah (se- 
olah-olah) kamu beriman kepada apa 

yang diturunkan kepada orang-orang ber- 
iman (sahabat-sahabat Rasul) pada per- 
mulaan siang dan ingkaiilah ia pada 
akhirnya, supaya mereka (orang-orang 

mu’min) kembali (kepada kekadran). 

73. Dan janganlah kamu percaya melainkan 

kepada orang yang mengikuti agama- 
mu 2 ® 5 ) . Katakanlah: "Sesungguhnya pe- 
tunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk 
Allah, dan (janganlah kamu percaya) 
bahwa akan diberikan kepada seseorang 
seperti apa yang diberikan kepadamu, dan 
(jangan pula kamu percaya) bahwa mere- 
ka akan mengalahkan hujjahmu di siai 
luhanmu”. Katakanlah: ”Sesungguhnya 

karunia itu di tangan Allah, Allah mem- 
berikan karunia-Nya kepada hapa yang 
dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas 
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”; 


fljjJ ji' 1 
i-Ljy J* '' 


202) . Yakni: ayat-ayat Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. 

203) Yaitu menutupi firman-firman Allah yang termaktub dalam Taurat dan Ingil dengan perkataan- 
perkataan yang dibuat-buat mereka (ahli kitab) sendiri. 

204) Maksudnya: kebenaran tentang kenabian Muhammad s aw yang tersebut dalam Taurat dan 

Injil. 

203) Kepada orang-orang yang mengikuti agamamu maksudnya. kepada orang yang seagama dengan 
kamu (Yahudi/Nasrani) agar mereka tak jadi masuk Islam atau kepada orang-orang Islam yang 
berasal dari agamamu agar goncang iman mereka dan kembali kepada kckafiran. 



88 


3. A.LI ’IMRAN (KELUARGA IMRAN) 


JUZ 3 





74. Allah menantukan rahmat-Nya (kenabi- 
an) kepada siapa yang dikehendaki-Nya, 
dan Allah mempunyai karunia yang 
besar. 

Keburukan-ktburukan orang Yahudi. 

75. Oi antara Ahli Kitab ada orang yang jika 

kamu mempercayakan kepadanya hart a 
yang banyak, dikembalikannya kcpada- 
mu; dan di antara mereka ada orang yang 
jika kamu mempercayakan kepadanya 
satu dinar, tidak dikembalikannya ke- 
padamu, kecuali jika kamu selalu me- 
nagihnya- Yang demikian itu lantaran 
mereka mengatakan: 'Tidak ada dosa 

bagi kamj terhadap orang-orang urn- 
mi J06 ) . Mereka berkata dusta terhadap 
Allah, padahal mereka mengetahui. 

76. (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang 
mcnepati janji (yang dibuat)nya J07 ) dan 
bertakwa, maka scsungguhnya Allah me- 
nyukai orang-orang yang bertakwa 

77. Scsungguhnya orang-orang yang me- 
nukai janji (nya dengan) Allah dan sumpah- 
sumpah mereka dengan harga yang sedikit, 
mereka itu tidak mendapat bahagian (paha- 
la) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata- 
kata dengan mereka dan tidak akan me- 
lihat kepada mereka pada hah kiamat dan 
tidak (pula) akan mensueikan mereka. 
Bagi mereka azab yang pedih. 

78. Scsungguhnya di antara mereka ada 
segolongan yang memutar-mutar lidah- 
nya mcmbaca A1 Kitab. supaya kamu me- 
nyangka yang dibacanya itu sebagian dart 
Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab 
dan mereka mengatakan: "la (yang di- 
baca itu datang) dari sisi Allah", padahal 
ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata 
dusta terhadap Allah, sedang mereka 
mengetahui. 


kLia J* <= . 

A or ’ 

4>' A '' 

\ ** "f 

jf' 4wx^zca y>'**j*w ^ 


206) . Yang mereka maksud dengan orang-orang ummi dalam ayat ini adalah orang Arab 

207) . Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. 


JUZ 3 


3. All 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 


89 


Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia me- 
nyembah dirtnya. 

79. Tidak wajai bagi scscorang manusia yang 

Allah berikan kcpadanya A1 Kitab, hik- 
mah dan kenabian, lalu dia bcrkata ke- 
pada manusia: ’’Hendaklah kamu men- 

jadi penyembah-penyembahku bukan pc 
nyembah Allah." Akan tetapi (dia bcr- 
kata): "Hendaklah kamu menjadi orang- 
orang rabbani 208 ) , karena kamu selalu 
mengajarkan Al Kitab dan disebabkan 
kamu tctap mempelajarinya. 

80. Dan (tidak wajar pula baginya) me- 
nyuruhmu menjadikan malaikat dan pa- 
ta nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) 
dia mcnyuruhmu berbuat kskafuan di 
waktu kamu sudah (mcnganut agama) 
Islam?" 

Janji para nabi kepada Allah tentang kenabi- 
an Muhammad s.a.w. 

81. Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil 
perjanjian dari para nabi: "Sungguh. apa 
saja yang Aku berikan kepadamu berupa 
kitab dan hikmah, kemudian datang ke- 
padamu scurang rasul yang membenar- 
kan apa yang ada padamu. niscaya kamu 
akan sungguh-sungguh beriman kcpada- 
nya dan menolongnya" 209 ) . Allah ber- 
firman; "Apakah kamu mengakui dan 
menerima pctjanjian-Ku terhadap yang 
dcmikian itu"”* Mercka mcnjawab: "Kami 
mengakui". Allah betfirman: "Kalau be- 
gitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku 
menjadi saksi (pula) bersama kamu”. 

82. Barangsiapa yang berpaluig sesudah itu. 
maka mcreka itulah orang-orang yang fa- 
sik 210 ). 


83 Maka apakah mcrcka mencari agama 
yang lam dan agama Allah, padahal kc- 
pada-Nya-tah bcrscrah din segala 

apa yang di langit dan di bumi, balk de- 
ngan suka maupun tcrpaksa dan hanya 
kepada Allahlah mercka dikembalikan. 


'^y J yk p ~‘y>^J 


k i- 


***** * J Z 4 mt < 

rL^’M J# ' J 

Jt 

- > 

V- #. 


i-fc viLij’j xju 


208) Rabbani ialah orang yang scmpurna ilmu dan takwanya kepada Allah i w.t. 

209) Para nabi berjanji kepada Allah s.w.t. bahwa bilamana datang seorang Rasul bemama Muhammad 
mercka akan iman kepadanya dan menolongnya. 

Perjanjian nabi-nabi mi mengikat pula para ummatnya. 

210) Fasik ialah orang yang tidak mengindahkan perintah Allah iwl 




90 


3. ALI 'IMRAN (KELUARGA IMRAN) 


JUZ 3 


84 Katakanlah: "Kami bcriman kcpada 

Allah dan kcpada apa yang diturunkan 
kepada kami dan yang diturunkan ke- 

pada Ibrahim, Isma'il. Ishaq, Ya'qub, dan 
anak-anaknya, dan apa yang diberikan 

kcpada Musa, 'Isa dan para nabi dari 

Tuhan mereka Kami tidak membeda- 
bcdakan seorangpun di antara mereka 

dan hanya kepada-Nya-lah kami me- 
nycrahkan diri." 




Jj-j' } Ixj f - Jjr*'' 1 aji'q lL»' a Ji 


85. Barangsiapa mcncari agama selain aga- 
ma Islam, maka sckali-kali tidaklah akan 
diiciima (agama itu) daripadanya. dan dia 
di akhirat termasuk orang-orang yang 
rugi. 

86 Ragaimana Allah akan menunjuki suatu 

kaum yang kafir sesudah mereka ber- 
iman, serta mcrcka tclah mengakui bahwa 
Rasul itu (Muhammad) benar-benar ra- 
sul, dan keterangan-keteranganpun telah 
daiang kepada mereka? Allah tidak me- 
nunjuki orang-orang yang zalim. 

87. Mereka itu. balasannya ialah: hahwasa- 
nya la'nat Allah ditimpakan kepada mere- 
ka, (demikian pula) la'nat para malaikat 
dan manusia seluruhnya. 

88. mereka kekal di dalamnya, tidak di- 
ringankan siksa dan mereka. dan tidak 
(pula) mereka diberi tangguh, 

89. kecuab orang-orang yang taubat, sesudah 
(kafu) itu dan mengadakan perbaik- 
an 211 ) . Karcna sesungguhnya Allah Ma- 
ha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

90. Sesungguhnya orang-orang kaftr sesudah 
beriman, kemudian bertambah kekafiran- 
nya, sekali-kab tidak akan diterima 
taubatnya; dan mereka itulah orang-orang 
yang sesat. 

91. Sesungguhnya orang-orang yang kafir 
dan mat! sedang mereka tetap dalam ke- 
kafirannya, maka tidaklah akan diterima 
dari scseorang di antara mereka emas sc- 
penuh bumi, walaupun dia menebus diri 
dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi 
mereka itulah siksa yang pedih dan se- 
kaii-kali mereka tidak memperoleh peno- 
long. 


✓ •/* 


Xa) Uy 4Ji » ls> 

aji ' o i ‘iiJj' 1 


dj \ jsi 

’ j ajo yt 3* lu \ 

5 w* 'jJ* y 

J ‘JlL=» \j\*J \j ytL%-= * y% j\ 

Jf. iH\ ‘ 

£ 3 . 'jfctSS 


211). Mengadakan perbaikan berarti berbuat pekerjaan-pekerjaan yang balk untuk menghilangkan 
akibat-akibat yang jelek dan kesalahan-kcsalahan yang dilakukan. 


JUZ 4 


3. ALI 'IMRAN (KELUARGA IMRAN) 


91 


JUZ 4 


92. Kanui sekali-kali tidak sarnpai kepada ke- 
bajikan (yang scmpuma). scbclum kamu 
menafkahkan sebahagian harta yang ka- 
mu cintai. Dan apa saja yang kamu naf- 
kahkan, maka sesungguhnya Allah me- 
ngetahuinya. 

BANTAHAN ALLAH TERHADAP PEN- 
DAPAT-PENDAPAT AHLI KITAB YANG 
KEL1RU 

Bantahan terhadap la ran pan orang Yahudi tentang 
maka nan. 

93. Semua makanan adalah halal bagi Bani 
Israil melamkan makanan yang diharam- 
kan oleh Israil (Ya’qub) untuk dixinya sen- 
diri scbelum Taurat dituxunkan 1 12 ) , Kata- 
kanlah: "(Jika kamu mengatakan ada ma- 
kanan yang diharamkan scbclum turun 
Tauxat), maka bawalah Taurat itu, laiu 
bacalah dia jika kamu orangutang yang 
bcnai”. 

94 Maka barangsiapa mengada-adakan dus- 
ta teihadap Allah 213 ) sesudah itu, maka 
merckalah orang-oxang yangzalim. 


9$. Katakanlah: "Bcnarlah (apa yang difix- 
mankan) Allah". Maka ikutilah agama Ib- 
rahim yang lurus, dan bukanlah dia tex- 
masuk oxang-oiang yang musyrik, 

Bantahan terhadap pengakuan Ahh Kitah ten- 
tang rumah ihadah yang pertama. 

96. Sesungguhnya xumah yang mula-mula di- 
bangun untuk (tempat bexibadat) rnanu- 
sia. iatah Baitullah yang di Bakkali (Me- 
kah) yang diberkahi dan rnenjadi petun- 
juk bagi semua manusia 2 14 ) . 




- -s 


A -*■ . m f > .TV \ 

iiV j -u> Jj 
jj 1 ol 


212) . Sesudah Tauiat dituiunkan. ada bebeiapa makanan yang diharamkan bagi mereka sebagai hu- 

kuman. N’ama-nama makanan itu disebut di dalamnya. Lihat selanjulnya surat An Nissa' ayat 
160 dan suiat Al An'aam ayat 146. 

213) . Dusta terhadap Allah ialah dengan mengatakan bahwa sebelum Taurat dituxunkan, Allah telah 

mengharamkan beberapa makanan kepada Bani Israil 

214) . Ahh Kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Raitul Maqdis, 

oleh k arena itu Allah membantahnya. 


92 


3. ALI ‘IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


JUZ 4 


97. Padanya terdapat tan da- urn da yang nya- 
ta, (di antaranya) maqam Ibrahim 2 15 ) ; ba- 

ranpiapa memasukinya (Baitullah itu) 
menjadi amanlih dia; mengerjakan haji 
adalah kewajiban manusia terhadap 
Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup 
mcngadakan perjalanan kc Baitullah 216 ) ; 
Barangsiapa mengjngkari (kewajiban ha- 
jO. maka scsungguhnya Allah Maha Kaya 
(tidak memerlukan sesuatu) dari scmesta 
alam. 

98. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, mengapa 

kamu ingkan ayat-ayat Allah, padahal Allah 
Maha mcnyaksikan apa yang kamu 
kerjakan?”. 

99. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, mengapa 
kamu menghalang-halangi dan jalan Allah 
orang-orang yang tclah bcnman, ka- 
mu menghendakinya menjadi bengkok, 
padahal kamu menyaksikan?”. Allah 
sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu 
kcijakan 

Keharusan menjaga penatuan. 

100. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu 
mengikuti sebahagian dari orang-orang 
yang diberi Al Kitab, niscaya mereka 
akan mengembalikan kamu menjadi orang 
kafir sesudah kamu beriman. 

101. Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi 
kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan 
kepada kamu, dan Rasul-Nya pun bera- 
da di tengah-tengah kamu? Barangsiapa 
yang berpegang teguh kepada (agama) 

Allah maka sesungguhnya ia telah diben pc- 
tunjuk kepada jalan yang lurus. 

102. Hai orang-orang yang beriman, ber- 
takwalah kepada Allah sebenai-benai tak- 
wa kepada-Nya, dan janganlah sekali-ka- 
li kamu mat! melainkan dalam keadaan 
beragama Islam. 






'< \ >'A 




& 

A ^ 'f ^ /i 




ifc 'S'Zk 


215) . lalah tempat Nabi Ibrahim a s berdin membangun Ka'bah. 

216) . Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat alat pengangkutan serta sehat tu- 

maru dan perjtlananpun aman. 


JUZ 4 


3. ALI ’IMRAN (KF.LUARGA IMRAN) 


93 


103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepa- 
da tali (agama) Allah, dan janganlah 
kamu beicerai berai, dan mgatlah akan 
ni’mat Allah kepadamu ketika kamu 
dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh mu- 
suhan, maka Allah mempersatukan hati- 
mu. laiu mcnjadilah kamu karena ni'mat 
Allah orang-orang yang bersaudara; dan 
kamu telah be r ada di tepi jurang ncraka, 
laiu Allah mcnyelaniatkan kamu dan- 
padanya. Dcmikianlah Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu men- 
dapat petunjuk 

104. Dan hendaklah ada di antara kamu sego- 
longan umat yang menyeru kepada keba- 
jikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan 
mcncegah dan yang munkarZl 7 ) ; mcreka- 
lah orang-orang yang beruntung 


105 Dan janganlah kamu menyerupai orang- 
orang yang berceiai-berai dan betselisih 
sesudah datang keterangan yang jelas ke- 
pada mereka. Mereka itulah oiangoiang 
yang mendapat siksa yang berat, 

106. pada hari yang di waktu )tu ada muka ying 
putih bcucri, dan ada pula muka yang 
hitam muram. Adapun orangorang yang 
hitam muram mukanya (kepada mereka 
dikatakan): "Kcnapa kamu kafir sesudah 

kamu beriman? Karena itu rasakanlah 
azab discbabkan kekafuanmu itu”. 


$ JJX~V 

iiijj 

» t > \ 

J y j« 


107. Adapun orang-orang yang putih berseri 
mukanya, maka mereka bcrada dal am rah- 
mat Allah (surga); mereka kekal di dalam- 
nya. 

108. Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan 
ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; 
dan tiadalah Allah berkehendak untuk 
menganiaya hamba-hamba-Nya. 

109. Kepunyaan Allahlah segala yang ada di 
langjt dan di bumi; dan kepada Allahlah 
dikembatikan segala urusan. 


f r t > > > - < -.1 < -Ul't" 

v.' (jrul'U'j 


JfJ Si ' oyU 1 Jv iAj 


217). "Ma 'ruf''; segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, scdangkan munkat talah segala 
perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya 



94 


3. AL1 ’IMRAN (KELUARGA IMRAN) 


JUZ 4 


Kelebihan umat Islam dart umat yang lain. 

110. Kamu adalah umat yang terbaik yang 
dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari 
yang munkar, dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah 
itu lebih baik bagi mereka; di antara mere- 
ka ada yang beriman, dan kcbanyakan 
mereka adalah orang-orang yang fasik. 


111. Mereka sckali-kali tidak akan dapat mem- 
butt mudharat kepada kamu, selain dari 
gangguan-gangguan celaan saja, dan jika 
mereka berperang dengan kamu, pastilah 
mereka berbalik melarikan diri ke bela- 
kang (kalah). Kemudian mereka tidak 
mendapat pertolongan. 

112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja 
mereka berada, kecuali jika mereka ber- 
pcgang kepada tali (agama) Allah dan tali 
(perjanjian) dengan manusia 218 ) , dan 
mereka kembali mendapat kemurkaan 
dan Allah dan mereka diliputi kcrendah- 
an. Yang demikian itu 21 * ) karena mereka 
kafir kepada ayat-ayat Allah dan membu- 
nuh para nabi tanpa alasan yang benar. 
Yang demikian itu 22( >) disebabkan mere- 
ka durhaka dan melampaui batas. 

113. Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Ki- 
tab itu ada golongan yang berlaku lu- 
rus JJI ), mereka mcmbaca ayat-ayat 
Allah pada beberapa waktu di malam hari. 
sedang mereka juga bcrsujud (semfcahyang). 

114. Mereka beriman kepada Allah dan hari 
penghabisan mereka menyuruh kepada yang 
ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar 
dan bersegcra kepada (mengerjakan) pel- 
bagai kebajikan; mereka itu termasuk 
orang-orang yang saleh . 


& 1 L> 

l 

3 ' j ;Lj 3 


’) y ,1 » . ' 


■Laj Jji 1 tlj't ajaV j 

3 * Ltr 3 j ) 


218) . Maksudnya perlindun&an yang ditetapkan Allah dalam A! Qur'an dan perlindungan yang dibern 

Iran oteh pemertnUh Islam alas mereka. 

219) . Yakni. ditimpa kehinaan. kerendahan, dan kemurkaan dari Allah 

220) . Yakni kekafiran dan pembunuhan alas para nabi-nabi 

221) . Yakni golongan Ahli Kitab yang telah memcluk agama Islam. 


JUZ 4 


3. ALI ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


95 


115. Dan apa saja kebajikan yang mereka 
kerjakan, maka sekali-kati mereka tidak 

dihatangi (menerima pahala)nya; dan 
Allah Maha Mcngctahui orang-orang yang 
bertakwa. 

Perumpamaan harm yang dinafkahkan orang- 
orang kafir. 

116. Scsungguhnya orang-orang yang kafir 
baik harta mereka maupun anak-anak 
mereka. sc kali-kali tidak dapat menolak 
azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan 
mereka adalah penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya. 




j 'J ai' jt j S lj 








fm 


Jl£ 

‘ f 


117. Perumpamaan harta yang mereka nafkah- 
kan di dalam kehidupan dunia ini, adalah 
seperti perumpamaan angin yang mengan- 
dung hawa yang sangat din gin, yang me- 
nimpa tanaman kaum yang menganiaya 
diri sendiri, lalu angin itu mcrusaknya 
Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi 
merekalah yang menganiaya diri mereka 
sendiri 

fjirangan mengambil orang Yahudi sebagai te- 
rrain kepercoyaan. 

118. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu ambil menjadi teman keper- 
caya&nmu orang-orang yang di luar 
kalanganmu (karena) mereka tidak henti- 
hentinya (menimbulkan) kemudharatan 
bagimu. Mereka menyukai apa yang 
menyusahkan kamu. Telah nyata keben- 
cian dari mulut mereka, dan apa yang di- 
sembunyikan oleh hati mereka lebih be- 
sar lagi. Sungguh telah Kami terangkan 
kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 
memahaminya. 

119. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, 
padahal mereka tidak menyukai kamu, 
dan kamu beriman kepada kitab-kitab 
semuanya. Apabila mereka menjumpai 
kamu, mereka berkata: ’’Kami beriman’’; 
dan apabila mereka menyendiri, mereka 
menggigit ujung jari lantaran marah ber- 
campur benci terhadap kamu. Katakan- 
lah (kepada mereka): "Matilah kamu kare- 
na kemarahammu itu”. Scsungguhnya 
Allah mcngctahui scgala isi hati 


i •-'I y* 


"T \\\ * * 


UU'.r 

- { s 1 {J* ' O At J& 




*< x v 1 +•}<>*• vTm • f \r" 




-r / 









96 


3. ALI IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


JUZ 4 


120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya 
mereka bersedih hati, tetapi jika kamu 
mendapat bencana. mereka bergembira 
karenanya. Jika kamu bersabai dan ber- 
takwa, niscaya tipu daya mereka sedikit- 
pun tidak mendatangkan kemudharatan 
kepadamu. Sesungguhnya Allah mcnge- 
tahui segala apa yang mereka kerjakan. 

kisah perasg badar dam uhud 

Sabar dan towakkal kepada Allah pangkal ke- 

menangan 

121. Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat 
pada pagj hari dart (rumah) keluargamu 
akan menempatkan para mu’min pada be- 
berapa tempat untuk berperang 222 ) . Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Me- 
ngetahui, 

122. ketika dua golongan dan padamu 223 ) 
ingin (mundur) karcna takut.padahal Allah 
adalah pcnolong bagi kedua golongan 
itu. Karena itu hendaklah karcna Allah 
saja orang-orang mu'min bertawakkal. 

123. Sungguh Allah telah menolong kamu da- 
lam peperangan Badar 224 ) . padahal kamu 
adalah (ketika itu) orang-orang yang le- 
truth 223 ) . Karena itu bertakwalah kepada 
Allah, supayakamu mensyukuri-Nya. 

124. (Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepa- 
da orang mu’min: ’’Apakah tidak cukup 
bagi kamu Allah membantu kamu de- 
ngan tiga ribu mataikat yang diturunkan 
(dari langit)?” 

125. ya (cukup), jika kamu bersabar a an 
bertakwa dan mereka dating menye- 
rang kamu dengan seketika itu juga, 
niscaya Allah menolong kamu dengan li- 
ma ribu Malaikat yang mcmakai tanda. 


’S d i..;. A", , 



0 % 
? i- f ' -\\\ i-" 


4»\ i'j ii ji X&j 

J r^=C^oji J-yu i\ 

1 " 

® IrSL/J \ 

- > l\ l'*' A , 

Lal-tlh 

^ 


222) . Perutiwa lm terjadi pada perang Uhud yang menurut ahli sejarah terjadi pada tahun kc J H. 

223) . Yakni; Banu Salamah dan suku Kharraj dan Banu Haritsah dari suku Aus, keduanyt dari barisan 

kaum muslimln. 

224) . Lihat not 185 

225) . Keadaan kaum muslimm lemah karena jumlah mereka sedlkit dan perlengkapan mereka kurang 

mencukupl 


JU2 4 


3. AL1 'IMRAN (KELUARGA IMRAN) 


97 


r-« 


126. Dan Allah tidak menjadikan pemberian 
bala-bantuan ltu melainkan scbagai kha- 
bar gembira bagi (Tcemenangan)mu, dan 
agar tenteram hatimu karenanya. Dan 
kemcnanganmu itu hanyakh dari Allah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijak- 
sana. 

127. (Allali mcnolong kamu dalam perang Ba- 
dar dan member) bala bantuan itu) untuk 
membinasakan segolongan orang-orang 
yang kafu 226 ) , atau untuk menjadikan 
mereka hina, lalu mereka kembalj dengan 
tiada mempetoleh apa-apa. 

128. Tak ada sedikitpun campur tanganmu da- 
lam urusan mereka itu 227 ) atau Allah 
menerima taubat mereka, atau mengaaab 
mereka, karena sesungguhnya mereka itu 
orang-orang yang zalim. 

129. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit 
dan yang ada di butni. Dia memberi am- 
pun kepada siapa yang Dia kehendaki; 
Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki; 
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

Larangan melakukan riba dan perintah untuk 

bertakwa. 

130. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu memakan riba dengan berlipat 
ganda 228 ) dan bertakwalah kamu kepada 
Allah supaya kamu mendapat keberuntung- 
an. 


131. Dan petiharalah dirimu dari api neraka. 
yang disediakan untuk orang-orang yang 
kafir. 

Perintah ta'at kepada Allah dan Rasul serta 
sifatsifat orang-orang yang bertakwa. 

132. Dan ta’atilah Allah dan Rasul, supaya ka- 
mu diberi rah mat 


jyStAj j>2 AlSA 

>■ 

(£h 

y t£- x 

<S>5 > j 4 > 




226) . Yakni dengan terbunuhnya tujuh puluh pemimpin mereka dan tertawannya tujuh puluh orang 

Uinnya. 

227) . Menurut riwayat Bukhari mengenai turunnya ayat mi. karena Nabi Muhammad saw. beido’a 

kepada Allah agar menyelamarkan sebagian pemuka-pemuka musyrikin dan membinasakan 
sebagian laknnya. 

228) . Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba na- 

si’ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Lihat selanjutnya not. 174. 



98 


3. AL1 ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


JUZ 4 





Dan berscgcralah kamu kepada ampunan 
dan Tuhanmu dan kepada surga yang 
luasnya seluas langit dan bumi yang disc- 
diakan untuk orang-orang yang bertak- 
wa, 


(yaitu) orang-orang yang menafkahkan 
(hartanya), baik di waktu lapang maupun 
scmpit, dan orang-orang yang menahan 
amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) 
orang. Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat kebajikan. 


135. Dan (jug»l orang-orang yang apabila me- 
ngerjakan perbuatan keji atau meng- 
aniaya diri sendiri 229 ) , mcrcka ingat akan 
Allah, lalu memohon ampun terhadap do- 
sa-dosa mcrcka dan siapa lagi yang 
dapat mengampuni dosa selain dari pada 
Allah? - Dan mereka tidak mencruskan 
perbuatan kejinya itu, scdang mereka 
mengetahul 

136. Mereka itu balasannya ialah ampunan da- 
ri Tuhan mereka dan surga yang di da- 
lamnya mengalir sungai-sungai. sedang 
mereka kekal di dalamnya; dan itulah 
sebaik-baik pahala orang-orang yang ber- 
amal. 

137. Scsungguhnya tclah berlalu scbclum ka- 
mu sunnah-sunnah Allah 230 ) ; Karena itu 
bcrjalanlah kamu di muka bumi dan 
perhatikanlah bagaimana akibat orang- 
orang yang mendustakan (rasul-rasul). 

138. (A1 Qur’an) ini adalah penerangan bagi 
seluruh manusia, dan petunjuk serta pela- 
jaran bagi orang-orang yang bertakwa 

139. Janganlah kamu bersikap lemah, dan ja- 
nganlah (pula) kamu bersedih hati. pada- 
hal kamulah orang-orang yang paling 
tinggi (derajatnya), jika kamu orang- 
orang yang berirnan. 


0 Jc\ 

>3j iiv Si 




CaIC- j \j JJgi Jfji I j 

£ If '•*'*" / ) ^ l C’lt# \"\f' ^ 


229) Yang dimaksud perbuatan keji (faahisyah) iaJah dost besar yang mana mudharatnya tidak hanya 
menimpa dill sendtri tetapi juga orang lain, seperti iina. riba. Menganiaya diri send in ialah mcla- 
kukan dosa yang mana mudharatnya hanya menimpa diri sendiri bade yang besar atau kecil. 
Yang dimaksud dengan lunnah Allah di sini ialah hukuman-hukuman Allah yang berupa mala- 
petaka. bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang menduitakan rasuL 


230) 


JUZ 4 


3 ALI ’IMRAN (KELUARGA IMRAN) 


99 


140 Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat 
luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) 
itupun (pada perang Badar) mendapat 
luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan 
kehancuian) itu, Kami pergilirkan di an- 
tara manusia (agar mereka mendapat pe- 
lajaran); dan supaya Allah membeda- 
kan orang-orang yang beriman (dengan 
orang-orang kafir) dan supaya sebagian 
kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syu- 
hada 231 ) . Dan Allah tidak menyukai 
orang-orang yang ralim, 

141. dan agar Allah membersthkan otang- 
orang yang beriman (dari dosa mereka) 
dan membinasakan orang-orang yang ka- 
fir. 

142. Apakah kamu mengjra bahwa kamu akan 
masuk surga , padahal belum nyata bagi 
Allah orang-orang yang berjihad 232 ) di 
antaramu, dan belum nyata orang-orang 
yang sabar. 

143. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati 
(syahid) scbelum kamu menghadapinya; 
(sekarang) sungguh kamu telah melihat- 
nya dan kamu menyaksikannya 233 ). 

144. Muhammad itu tidak lain hanyalah se- 
orang rasul, sungguh telah berlalu sebe- 
lumnya bcberapa orang rasul 234 ) . Apa- 
kah jika dia wafat atau dibunuh kamu ber- 
balik ke belakang (murtad)? Barangsiapa 
yang berbalik ke belakang, maka ia tidak 
dapat mcndatangkan mudharat kepada 
Allah sedikitpun, dan Allah akan mernbe- 
ri balasan kepada orang-orang yang ber- 
syukur. 


> . 

• _j , 1 — .i — ' f -- — - 

A: 




-if * * i 





231) . Syuhada’ di suit ialah orang-orang Islam yang gugur di dalam p« perang an untuk menegakkan aga- 

nit Allah Sebagian ahli tafsir ada yang mengarukannya dengan ’’menjadi saksi atas manusia” 
sebagai lersebut dalam ayat 14 3 sural A1 Baqarah. 

232) . Jihad dapat berarti: 1. bcrpcrang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam; 2 

memerangi hawa nafsu, 3 mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam; 4. 
memberantas yang batil dan menegakkan yang hak 

233) . Maksudnya: sebelum perang Uhud banyak para sahabat terutama yang tidak turut perang Badar 

menganjurkan agar Nabi Muhammad s a w. ke lu&r dan kota Medinah memerangi orang-orang ka- 
fir. 

234) . Maksudnya. Nabi Muhammad s.a.w. ialah scorang manusia yang diangkat Allah menjadi rasul 

Rasul-rasul sebelumnya telah wafat, Ada yang wafat karena terbunuh adapula yang karena sakit 
biasa. Karena itu Nabi Muhammad s.a.w. juga akan wafat seperti halnya rasul-rasul yang ter- 
dahulu itu Di waktu berkecamuknya perang Uhud tersiarlah berita bahwa Nabi Muhammad 
s.a w. mati terbunuh. Berita ini mengacaukan kaum muslimin. sehingga ada yang bermaksud me- 


100 


3. ALI ’IMRAN (KELl'ARGA ’IMRAN) 


JUZ 4 


» * 


145. Scsuatu yang bemyawa tidak akan mati 
melainkan dens an izin Allah, sebagai ke- 
tetapan yang telah ditentukan waktunya. 
Baiangsiapa mcnghendaki pahala dunia, ms- 
caya Kami bcrikan kepadanya pahala dunia 
itu, dan barangsiapa mcnghendaki pahala 
akhiiat, Kami bcrikan (pula) kepadanya 
pahala akhirat. Dan Kami akan mem. 
ben balasan kepada oiang orang yang 
bersyukur. 

146. Dan berapa banyaknya nabi yang berpe- 
rang bersama-sama mereka scjumlah bc- 
sar dan pengikut (nya) yang berlakwa. Me- 
icka tidak menjadi lemah karena ben- 
cana yang mcnimpa mereka di jalan 
Allah, dan tidak lesu dan lidak (pula) menyc- 
rah (kepada musuh). Allah menyukai orang- 
orang yang sabar 

147. Tidak ada do’a mereka selain ucapan: 
"Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa 
kami dan dndakan-tindakan kami yang 
berlcbih-lcbihan dalam urusan kami* 3 *) 
dan tetapkanlah pendirian kami. dan to- 
longlah kami terhadap kaum yang kafir". 


148. Karena itu Allah memberikan kepada 
mereka pahala di dunia* 36 ) dan pahala 
yang baik di akhirat. Dan Allah menyu- 
kai orang-orang yang berbuat kebaikan. 

Peringatan supaya waspada terhadap a/akan orang- 
orang kafir. 

149. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu 
menta’ati orang-orang yang kafir itu, nis- 
caya mereka mengembalikan kamu ke be- 
lakang (kepada kckafiran), lalu jadilah ka- 
mu orang-orang yang rugi. 


i^* i f --i'T * r ' z - r 

T- — ^ i -'--I-'- _ 

2j*r2 1 J 


» J. > <•' < . "? • A' " 

'v_x< • as 1 j i jjj \ 


235) . 

236) 


mint* perlindungan kepada Abu Sufyan (pemimpin kaum Quraisy). Scmcntara itu orang-orang 
munafik mengatakan bahwa kalau Muhammad itu teorang Nabi tentulah dia tidak akan mati 
terbunuh Maka Allah menurunkan ayat ini untuk mcnenteramkan hati kaum muslimin dan mem- 
bantah kata-kata orang-orang munafik itu. (Sahih Bukhari bab Jihad). Abu Bakar r.a. menge- 
mukakan ayat ini - di mana terjadi pula kegelisahan di kalangan para sahabat di hari wafatnva 
Nabi Muhammad s.a.w. untuk mcnenteramkan Umar Ibnul Khaththab r.a. dan sahabat-saha- 
bat yang tidak per cay a tentang kewafatan Nabi itu. (Sahih Bukhari bab Ketakwaan Sahabat). 
Yaitu melampaui batas batas hukum yang telah djteupkan Allah s.w.t. 

Pahala dunia dapat berupa kemenangan kemenangan, mcmperolch harta rampasan pujian-puj lan 
dan Iain-lain. 


JUZ 4 


3. Al l 'IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


101 


150. Tetapi (ikutilah Allah), AUahlah Pelin- 
dungmu, dan Dia-lah sebaik-baik Peno- 
long. 

151. Akan Kami masukk&n ke dalam liati 
orang-orang kafir rasa takut, disebabkan 
mereka mempersekutukan Allah dengan 
scsuatu yang Allah scndiri tidak mcnu- 
runkan ketcrangan ten tang itu. Tempat 
kcmbali mereka ialah ncraka dan itulah 
seburuk-buruk tempat tinggal orang- 
orang yang zalim. 

Sebab-sebah kekalahan umai I item dalam pe- 

rang Vhud. 

152. Dan scsungguhnya Allah telah memenuhi 
janji-Nya kepada kamu, ketika kamu 
membunuh mereka dengan izin-Nya sam- 
pai pada sa’at kamu lemah dan berselisih 
dalam urusan itu 537 ) dan mendurhakai 
perintah (Rasul) sesudah Allah memper- 
tihatkan kepadamu a pa yang kamu 
sukai 238 ) . Di antaiamu ada orang yang 
menghendaki dunta dan di antara kamu 
ada orang yang menghendaki akhirat. 
Kcmudian Allah mcmaltngkan kamu dari 
mereka 239 ) unruk menguji kamu; dan sc- 
sungguhnya Allah telah mcma'afkan ka- 
mu. Dan Allah mempunyai karunia (yang 
dilimpahkan) atas orang-orang yang ber- 
iman. 


153. (Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak 
menoteh kepada seseoiangpun, sedang 
Rasul yang berada di antara kawan-ka- 
wanmu yang lain memanggil kamu, kare- 
na itu Allah menirnpakan atas kamu kesc- 
dihan atas kcsedihan 2 40 j t supaya kamu ja- 
ngan benedrh hati terhadap apa yang lu- 
put dari pada kamu dan terhadap apa 
yang mcnimpa kamu. Allah Maha Menge- 
tahui apa yang kamu kerjakan 



f » , _ 




t-Ti -- « 


jJ=^==L> >y u jt 






h'y j ^ «vr-' # 


- A J t >'\ 


if* -c 


A i 




Yakni urusan pelaksanaan perintah Nabi Muhammad s.a.w. karena bebau telah memetintahkan 
agar regu pemanah tetap bertahan pada tempat yang telah ditunjukkan oleh bellau dalam keadaan 
bagaimanapun. 

Yakm. kemcnangan dan harta rampasan. 

Maksudnya kaum muslimin tidak berhadl mcngalahkan mereka. 

Kesedihan kaum muslimin disebabkan mereka tidak menta'ati perintah Rasul yang mengakibat 
kan kekalahan bagi mereka. 





102 


3. AL1 'IMRAN (KELUARGA IMRAN) 


JL'Z 4 


154 Kcmudran setelah kamu berduka-cita 
Allah mcnurunkan kcpada kamu kcamanan 
(berupa) kantuk yang meliputi segolong- 
an dart pada kamu 24 1) _ sedang segolong- 
an lag) 243 ) tclah diccmaskan oleh diri 
mereka sendiri; mereka mcnyangka yang 
trdak benar terhadap Allah sepeiti sang- 
kaan jahiliyah 242 ) . Mercka berkata "Apa 
kah ada bagi kita baiang sesuatu (hak 
campur tangan) dalam urusan ini?” 
Katakanlah: "Sesungguhnya urusan itu 

seiuruhnya di tangan Allah”. Mereka 
mcnyembunyikan dalam hati mereka apa 
yang tidak mereka tcrangkan kepadamu; 
mereka berkata: "Sekiranya ada bagi kita 
barang sesuatu (hak campur tangan) da- 
lam urusan ini, niscaya kita tidak akan 
dibunuh (dikalahkan) di sini" Kata- 
kanlah. "Sekiranya kamu berada di ru- 
mahmu, niscaya orang-orang yang te- 
lah dilakdirkan akan mati terbunuh itu kc 
luar (juga) ke tempat mereka terbunuh”. 
Dan Allah (berbuat demikian) untuk 
menguji apa yang ada dalam dadamu dan 
untuk membersihkan apa yang ada da- 
lam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi- 
hati. 




-vr ' i 


** \ 6U 5 ' 

ji 'sSics’si l {sr 1 1 


155. Sesungguhnya orang-orang yang bcrpaling 
di antaramu pada haxi bertemu dua pa- 
sukan itu 244 ) , hanya saja mereka digetincir- 
kan oleh syaitan. dtsebabkan sebagian kesa- 
lahan yang telah mereka perbuat (di masa 
lampau) dan sesungguhnya Allah telah 
memberi ma'af kepada mereka Sesungguh- 
nya Allah Maha hrngampun lagi Maha 
Penyantun. 






241) . Yaitu: orang-orang Islam yang kuat keyakmannya 

242) . Yaitu: orang-orang Islam yang manh ragu-ragu. 

243) Ialah tangkaan bahwa kalau Muhammad sa.w. itu benar -benar nabi dan rasul Allah, tentu dia 
tidak akan dapat dikalahkan dalam peperangan 

244) Dua pasukan itu ialah pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin, 



JUZ 4 


3. ALI’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


103 


Menanamkan /iwa berk or hen dan bar jihad, 

156. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu seperti orang-orang kafir 
(orang-orang munaflk) itu, yang menga- 
takan kepada saudara-saudara meieka 
apabila mcrcka mengadakan pcrjalanan di 
muka bumi atau mereka berperang: "Ka- 
lau mereka tetap bersama-sama kita ten- 
tulah mereka tidak mab dan tidak dibu- 
nuh ” Akibat (dart perkataan dan keya- 
kinan mereka) yang demikian itu. Allah 
mcnimbulkan rasa penyesalan yang 
sangat di dalam hat) mereka Allah meng- 
hidupkan dan mematikan. Dan Allah 
melihat apa yang kamu kerjakan 

157. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan 
Allah atau meninggal* 45 ) . tentulah am- 
punan Allah dan rahmat-Nya lebih baik 
(bagimu) dari harta rampasan yang mere- 
ka kumpulkan. 

158. Dan sungguh jika kamu memnggal atau 
gugur, tentulah kepada Allah saja kamu 
dikumpulkan 

Akhlak dan beberapa sifar nabi Muhammad 

t a. *. 

159. Maka disebabkan rahmat daxi Allah-lah 
kamu berlaku lemah lembut terhadap me- 
reka Sekixanya kamu beisikap keras lag) 
berhati kasar. tentulah mereka menjauh- 
kan diri dari sekelihngmu. Karena itu 
ma’afkanlah mereka. mohonkanlah am- 
pun bagi mereka dan bermusyawaratlah 
dengan mereka dalam urusan itu 2 46^ Ke- 
mudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bcrtawakkal kepada-Nya. 


Jfji' 

\y\Z U 


& ai)\ J 'j jij 




245) . Maksudnya: mentnggal di jalan Allah fcukan karena peperangan 

246) Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal dumawiah larnnya. sepert) urusan politik. ekonomi. 
kemasyarakatan dan Iain-lain. 


104 


3 ALI ’IMRAN (KELUARC.A ’IMRAN) 


JL'Z 4 


160. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada 
orang yang dapat mengalahkan kamu: 
jika Allah membiaikan kamu (tidak mem- 
ben pcrtolongan), mak3 siapakah gerang- 
an yang dapat menolong kamu (selain) 
dan Allah scsudah itu'* Karena itu hen- 
daktah kepada Allah saja orang-orang 
mu’min bertawakkal. 

161. I'idak mungkin scorang nabi bcrkhianat 
(dalam urusan harta rampasan perang) 
Barangsiapa yang berkhianat (dalam urusan 
rampasan perang itu) maka pada hari kia- 
mat ia akan datang membawa apa yang 
dikhianatkannya itu; kemudtan tiap-liap 
diri akan diben pembalasan tenting apa 
yang ia kerjakan dengan (pembalasan) 
setimpal. sedang mereka tidak diamaya 

162. Apakah orang yang mengikuti keridhaan 
Allah sama dengan orang yang kcmbali 
membawa kemuikaan (yang besat) dari 
Allah dan tempatnya adalah Jahannam - ’ 
Dan ltulah seburuk-buruk tempat kem- 
bali. 

163. (Kedudukan) mereka itu bcrungkat-ting- 
kat di sin Allah, dan Allah Maha Metihat 
apa yang mereka kerjakan. 


164 Sungguh Allah tclah member! karurua ke- 
pada orang-orang yang beriman ketika 
Allah mengutus di antara mereka seorang 
rasul dari golongan mereka sendin. yang 
membacakan kepada mereka ayat-ayat 
Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan 
mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan 
Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum 
(kedatangan Nabi) itu, mereka adalah be- 
nar-benar dalam kesesatan yang nyata. 






* s* 

if u > ^ ,, 


ij yy0J 

1 Jliuj J, ajjUj 


jfc 

t-" •/ ' 9 s'"* > 

©OjUi» 
JP 4>i 1 ja -Ou 

4, -^ 'j^r. a- 


Beberapa sifoi orang-o'ong munaftk. 

16$. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musi- 
bah (pada pepetangan L’hud). padahal ka- 
mu teiah nienimpakan kckalahan dua kali 
lipat kepada musuh-musuhmu (pada pe- 
perangan Badat) kamu berkata: "Dan 

mana datangnya (kckalahan) ini'’" Kata- 
kanlah: "Itu dari (kesalahan) dtnmu sen- 
diri". Sesungguhnya Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. 


< 


•* . s 

'Jk> 






JUZ 4 


3. ALI 'IMRAN (KtLUARGA ’IMRAN) 


10S 


TM 


166. Dan apa yang menimpa kamu pada han 
bertemunya dua pasukan, maka (keka- 
lahan) ilu adalah dcngan izin (takdir) 
Allah, dan agai Allah mengetahui siapa 
orang-orang yang beriman. 

167. dan supaya Allah mengetahui siapa orang- 
orang yang munafik. Kepada mereka di- 
kaiakan: "Manlah betperang di jaian Allah 
atau pcrtahankanlah (dirimu)'’. Mereka bcr- 
kata "Sekiranya kami mengetahui akan 
terjadi peperangan, tentulah kami mengi- 
kuti kamu” 247 ) . Mereka pada hari itu 
lebih dekat kepada kckaftrar. dan pada 
keimanan. Mereka mengatakan dcngan mu- 
lutnya apa yang tidak terkandung dalam 
hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa 
yang mereka sembunyikan. 

168 Orang-orang yang mengatakan kepada 
saudara-saudaranya dan mereka udak tu- 
rut pergi betperang: ’’Sekiranya mereka 
mengikuti kita. tenrulah mereka tidak ter- 
bunuh", Katakanlah: ”Tolaklah kemau- 

an itu dati dirimu jika kamu orang-orang 
yang benar." 

Pahala orang-orang yang man iyahid. 

169. Janganlah kamu mengira baliwa orang- 
orang yang gugur di jaian Allah itu man: 
bahkan mereka itu hidup 24 5 ) di sisi Tu- 
hannya dcngan mendapat rezki. 


170 mereka dalam kcadaan gembira discbab- 
kan karunia Allah yang dibertkan-Nya 
kepada mereka. dan mereka bergirang ha- 
lt terhadap orang-orang yang rr.asih ting- 
gal di belakang yang bclum menyusul 
mereka 249 ) . bahwa tidak ada kckhawatir- 
an terhadap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih halt. 





r r * ''\y *\ w \ C* 


24?) Oeapan ini ditu)ukan kepada Nabi dan sahabat -sahabat beliau sebagai ejekan. katena mereka 
memandang Nabi tidak tahu laktik betperang. rebab beliau mclakukan peperangan ketika jumlah 
kaum muslimin sedikil. 

Ucapan mi dapat digunakan untuk mengelaklum cercaan yang ditujukan kepada din orang-orang 
munafik sendui. 

248) . Yaitu hidup dalam alam yang lam yang bukan alam kita mi. di mana mereka mendapat kcm'mat- 

an-kem’matan di usi Allah, dan hanya Allah saialuh yang mengetahui bsgaimana keadaari hidup 
itu. 

249) . Maksudnya lalah leman-temannya yang masih hidup dan terap berjihad di jaian Allah iwl 



aa. -f - -,} t , 


© St 





106 


3. AL1 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 


JUZ 4 



» * 


Mereka bergirang hati dengan m'mat dan 
karunia yang besar dari Allah, dan bah- 
wa Allah lidak menyia-nytakan pahala 
orang-orang yang beriman. 


(Yaitu) orang-orang yang menta'ati perin- 
tah Allah dan Rasul-Nya scsudah mereka 
mcndapat luka (dalam peperangan Uhud). 
Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan 
di antara mereka dan yang bertakwa ada 
pahala yang besar. 

173. (Yaitu) orang-orang (yang menta'ati Allah 

dan Rasul) yang kepada mereka ada 
orang-orang yang mengatakan: "Sesung- 

guhnya manusia 250 ) telah mengumpulkan 
pasukan untuk menyerang kamu, karena 
itu takutlah kepada mereka”, maka per- 
kataan itu menambah keimanan mereka 
dan mereka menjawab "Cukuplah Allah 
menjadi Penolong kami dan Allah adalah 
sebaik-baik Pelindung". 

174. Maka mereka kembalt dengan ni'mat dan 
karunia (yang besar) dari Allah, mereka 
tidak mendapat bencana apa-apa, mereka 
mengikuti keridhaan Allah. Dan AlLah 
mempunyai karunia yang besar 25 * ) 

175. Sesungguhnya mereka itu tidak lain ha- 
nyalah syaitan yang menakut-nakutr (ka- 
mut dengan kawan-kawannya (orang- 
orang musyrik Quraisy), karena itu ja- 
nganlah kamu takut kepada mereka, teta- 
pi takutlah kepadaKu, jika kamu benar- 
benar orang yang beriman. 




. 4 -* 








250) . Maksudnya: orang Quraisy. 

251) . Ayat 172, 173 dan 174, di alas membtearakan tenting peristiwa penny Badar Shughra (Badar 

kecil) yang teriadi setahun sesudah perang Uhud Sewaktu memnggaikan perang Uhud itu, Abu 
Sufyan pcmimpin orang Quraisy menantang Nabi dan uhabat-sahabal bebau bahwa dia bersedia 
bertemu kembali dengan kaum muslimin pada tahun bertkutnya di Badar Tetapi karena tahun 
itu (4 H) musim paceklik dan Abu Sufyan sendiri ketika itu merasa takut. maka dia beserta tenta- 
ranya tidak jadi meneruskan perjalanan ke Badar, lalu dia menyutuh Nu’aim Ibnu Mas\id dan ka- 
wan-kawan pergi ke Medinah untuk menakut-nakuti kaum muslimin dengan menyebarkan kabar 
bohong. seperti yang disebut dalam ayat 173 Namun demikian. Nabi, beserta sahabat -sahabat 
tetap mayu ke Badar. Oleh karena tidak teqadi perang, dan pada waktu itu di Badar kebctulan 
musim pasar maka kaum muslimin melakukan perdagangan dan memperoleh laba yang besar 
Keuntungan ini mereka bawa pulang ke Medinah seperti yang tersebut pada ayat 174 


JUZ 4 


3. ALl ‘IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


107 


Ayat-ayot untuk menenteramkan hati ,\'abi 

Muhammad s.a.w. 

176 Janganlah kamu disedihkan oleh orang- 
orang yang scgera mcnjadi kafir 252 ) ; 
sesungguhnya mereka Udak sckali-kali da- 
pat memberi mudhaiat kepada Allah se- 
dikitpun. Allah berkehcndak tidak akan 
memberi sesuatu bahagian (dari pahala) 
kepada mereka di hari akhirat, dan bagi 
mereka azab yang besar 

177. Sesungguhnya orang-orang yang menu- 
kar iman dengan kekafiran. vckali-kali me- 
reka tidak akan dapat memberi mudha- 
rat kepada Allah sedikitpun; dan bagi me- 
reka azab yang pedih. 

178 Dan janganlah sckali-kali orang-orang ka- 
fir menyangka bahwa pemberian tang- 
guh Kami kepada mereka 253 ) adalah te- 
bih baik bagi mereka. Sesungguhnya Ka- 
mi memberi tangguh kepada mereka ha- 
nyalah supaya bertambah-tambah dos'a 
mereka; dan bagi mereka azab yang 
menghinakan 

179. Allah sekali-kali tidak akan membiaikan 
orang-orang yang beriman dalam keada- 
an kamu sekarang ini 254 ) , sehingga Dia 
menyisihkan yang buruk (munafik) dari 
yang baik (mu'min). Dan Allah sekali-kali 
tidak akan memperlihatkan kepada kamu 
hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah me- 
milih siapa yang dikchendaki-Nva di antara 
rasul-rasulNya 25 *). Karena itu berunanlah 
kepada Allah dan rasul-rasulNya, dan jika 
kamu beriman dan bertakwa, maka bagunu 
pahala yang besar. 




'jlM 

4J1 c 

> S' " ^ 

aiU ilS J* t ti^r- '*& 


232). Yakni orang-orang kafir Mekah atau orang-orang munafik yang selalu merongrortg agama Islam. 

253) . Yakni: dengan memperpanjang umur mereka dan membiarkan mereka berbuat dosa sesuka hiti- 

nya. 

254) . Yaitu: keadaan kaum muslimin bercampur baur dengan kaum munafikln. 

255) . Di antara rasut-rasul. Nabi Muhammad s.a.w. dipilih oleh Allah dengan memberi keistlmewaan 

kepada betiau berupa pengetahuan untuk menanggapi isi hati manusia. sehingga bcliau dapat 
menentukan siapa di antara mereka yang betul-betul beriman dan siapa pula yang munafik atau 
kafir. 


108 


3. ALI IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


IUZ 4 


Kebakhilan dan dusia sena balasannya. 

180. SekaU-kali janganlah orang-orang yang 
bakhil dengan harts yang Allah benkan 
kepada meieka dari karurua-Kya me- 
nyangka, bahwa kebakhilan itu baik 
bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu 
adalah buruk bagi meieka. Harta yang 
mereka bakhilkan itu akan dikalungkan 
kclak di lehemya di hari kiamat. Dan 
kepunyaan AUah-lah segala warisan (yang 
ada) di langit dan di bumi. Dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kcrjaka.i. 

181 Sesungguhnya AUah telah mendengar per- 
kataan orang-orang yang mengatakan: 
"Sesungguhnya Allah miikin dan kami 
kaya”. Kami akan mencatat perkataan 
mereka itu dan peibuatan mereka mem- 
bunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, 
dan Kami akan mengatakan (kepada 
mereka)' "Rasakanlah olehmu azab yang 
membakar ” 

182. (Azab) yang demikian itu adalah disebab- 
kan perbuatan tanganmu sendin, dan bah- 
wasanya AUah sckali-kali tidak meng- 
aniaya hamba-hamba-Nya. 

183. (Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang 

mengatakan: "Sesungguhnya AUah telah 
mcmerintahkan kepada kami, supaya ka- 
mi jangan beriman kepada seseorang ra- 
sul, sebelum dia mendatangkan kepada 
kami korban yang dimakan api" Kata- 
kanlah: "Sesungguhnya telah datang 

kepada kamu beberapa orang rasul 
sebclumku, membawa ketcrangan-ke- 
terangan yang nyata dan membawa apa 
yang kamu sebutkan, maka mengapa ka- 
mu membunuh mereka jika kamu orang- 
orang yang benar". 

184 lika mereka menduslakan kamu, maka 
sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu- 
pun telah didustakan (pula), mereka mem- 
bawa mu’jizat-mu’jizat yang nyata, Za 
bur 2?6 j dan kitab yang memberi penjelas- 
an yang sempurna 2 * 7 '). 


< T \ 4 'V> 

ahjia^ ' .di 0 ^ 

Jfji [f 1 &#!■ 


> > 










A / /.I \ ** *1- s- - i » i -> t’d 


J&>4- 




256) . Zabur lalah lembaran-lcmbaran yang berui wahyu yang dlberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi 

Muhammad saw yang isinya mengandung hikmah-hikmah 

257) . Yakm kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang bensi hukum syari’at seperti Taurat. 

Injit dan Zabur. 



JUZ 4 


3. ALI 'IMRAN (KtLUARGA ’IMRAN) 


109 


185. Tiap-tiap yang bcqiwa akan meiasakan 
mat). Dan sesungguhnya pada hari kta- 
niat sajalah disempumakan pahalamu. 
Barangsiapa dijauhkan dait neraka dan 
dimasukkan ke dalam syurga maka sung- 
guh la tclah bcruntung. Kehidupan dunia 
itu tidak lain hanvalah kcsenangan yang 
metnpeidayakan. 

186 Katnu sungguh-sungguh akan dtuji tcrha- 
dap hartamu dan dirimu. Dan ljuga) ka- 
mu sungguh-sungguh akan mendengai dan- 
orang-orang yang dibcri kilab scbelum 
kamu dan dan orang-orang yang mcmpcr- 
sekutukan Allah, gangguan yang banyak 
yang menyakitkan hati. Jika kamu betsa- 
bar dan bcrtakwa. maka sesungguhnya 
yang demikian itu tcrmasuk uiusan yang 
patut diutamakan 

187 Dan (ingatlah). kctika Allah mengambi) 
janji dan orang-orang yang telah dibcri ki- 
tab tyaitu): ’’Hendaklah kamu menerang- 
kan isi kitab itu kepada manusia, dan ja- 
ngan kamu menyembunyikannya." lalu 
mereka melemparkan janji itu 25 ®')ke bela- 
kang punggurtg mcrcka dan mcrcka me- 
nukainya dengan hatga yang sedikit 
Amatlah buruk tukaran yang mereka tc- 
rtma. 

188. Janganlah sekali-kali kamu menyangka 

bahwa orang-orang yang gembira dengan 
apa yang telah mereka ketjakan dan 
mereka suka supaya dipuji terhadap per- 
buatan yang belum mereka kerjakan ja- 
nganlah kamu menyangka bahwa mereka 
terlepas dart siksa, dan bagi mereka stk- 
sa yang pedih. 

189 Kepunyaan Allah lali keraiaan langit dan 

burnt: dan Allah Maha Kuasa atas scgala 
sesuatu 


Faedah selalu ingat kepada Allah dan merenung- 
kan ciptaan-Nya. 

190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit 
dan bumi dan silih bergantinya malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagt 
orang-orang yang berakal. 


d JX0 *0 vs 

\J&3j \j^ j[j '(#==> 
j\ % 


* S' *' \+l\ *' • S*\ 


y y //>• f . e' * ^ . 1 17 

0 


o\ j j 

J. 


S\ 


258) Dt antara keterangan yang dtsembunyikan itu talah (entang kedatangan Nabi Muhammad s a w 


no 


3. ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) 


JUZ 4 


191. (yaitu) orang-orang yang mcngingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadaan berbaring dan mereka mcmikir- 
kan tcntang pendptaan langit dan bumi 
(seraya bcrkata); ”Ya Tuhan kami, tiada- 
lah Engkau mcndptakan ini dengan sia- 
$ia Maha Suci Engkau, rnaka pelihaialah 
kami dari siksa nezaka. 

192. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang- 
siapa yang Engkau masukkan ke dalam 
neraka, maka sungguh telah Engkau hina- 
kan ia, dan tidak ada bag) orang-orang 
yang zalim seorang pcnolorvgpun. 

193 Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami men- 
dengar (seruan) yang menyeru kepada 
iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada 
Tuhanmu”. maka kamipun beriman. Ya 
Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa- 
dosa kami dan hapuskanlah dari kami ke- 
salahan-kcsalahan kami, dan wafatkanlah 
kami beserta orang-orang yang berbakti. 




> > 


® 3 ■ jfr Cii 

Uj 



194 Ya Tuhan kami bczilah kami apa yang 
telah Engkau janjikan kepada kami dengan 
perantaraan rasuhrasul Engkau. Dan 
janganlah Engkau hinakan kami di hari 
kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak me- 
nyalahi janjl” 

195. Maka Tuhan mereka memperkenankan 
permohonannya (dengan berfirman): "Se- 
sungguhnya Aku tidak menyia-nyukan 
amal orang-orang yang beramal di antara 
kamu, baik laki-laki atau pcrempuan, 
fkarena) sebagian kamu adalah turunan 
dari sebagian yang lain 2 * 9 ) Maka orang- 
orang yang berhijrah, yang diusir dari 
kampung halamannya, yang disakiti pada 
jalan-Ku, yang bcrperang dan yang di- 
bunuh, pastilah akan Ku-hapuskan ke- 
salahan-kcsalahan mereka dan pastilah 
Aku masukkan mereka ke dalam surga 
yang mengatir sungai-sungai di bawahnya 
sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah 
pada sisi-Nya pahala yang baik " 




?•} 4,1 

- -• - >'■' v' ✓ V * 

> o JC Sf. dA )' } s-ir ^ ' 


259). Maksudnya scbagaimana laki-laki berasal dan laki-laki dan perempuan, maka deinikiin pula hal- 
nya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, lak ada 
kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. 


JUZ 4 


3. ALI ’IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


111 


Kesenangan sementara bagi orang-orang kafir 
dan kebahagiaan abadi bagi orang-orang 

mu 'min. 

196. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya 

olch kebebasan orang-orang kafir bergc- 
rak jdi dalam ncgen. 


197. Itu hanyalah kesenangan sementara, ke- 
mudian lempat tinggal mereka ialah Ja- 
hannam; dan Jahannam itu adalah tcm- 
pat yang seburuk-buruknya. 


V"* 


198. Akan tetapi orang-orang yang bcrtakwa 
kepada Tuhannya, bagi mereka surga 
yang mengalir sungai-sungai di dalam- 
nya, sedang mereka kekal di dalamnya 
sebagai tempat tinggal (anugerah) 261 ) da- 
ri sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah 
adalah lcbih baik bagi orang-orang yang 
bcrbakti 2 ® 2 ). 




>99. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab 
ada orang yang beriman kepada Allah 
dan kepada apa yang diturunkan kepada 
kamu dan yang diturunkan kepada mere- 
ka sedang mereka berendah hati kepada 
Allah dan mereka tidak menukarkan ayat- 
ayat Allah dengan harga yang sedikit. 
Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan- 
nya. Sesungguhnya Allah amat cepat per- 
hitungan-Nya. 


200. Hai orang-orang yang beriman. bersabar- 
lah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu 
dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan 
ncgerimu) dan bcrtakwalah kepada Allah 
supaya kamu beruniung. 


!S 


V /-n 


\jj^\ \pTc <J£ 


260) . Yakni kelanc-aran dan kemajuan dalam perdagangan dan perusahaan mereka. 

261) . Yakni tempat tinggal beserta perlengkapan petlengkapannya sepcrti makanan, minuman dan 

lain -lain 

262) . Maksudnya ialah penghargaan daji Allah di vamping tempat tinggal beserta perlengkapan pci 

lengkapannya itu, adalah lebih baik dan pada kesenangan duniawi yang dini'mati orang-orang 
kafir itu. 


112 


3 A LI "IMRAN (KELUARGA ’IMRAN) 


JUZ 4 



PENUTUP 


Surat Ali 'Imran mengandung dald-dalil dan alasan-alasan untuk membantah kaum Nasrani 
yang mcmpcr-Tuhankan Nabi "Isa a.s , mcr.erangkan pcpcrangan Badar dan Uhud, agar keme- 
nangan di peperangan Badar dan kekalahan di pcpcrangan Uhud yang dialami kaum muslimin 
itu, dapat dijadikan pclajaran. 


HU BUNG AN SURA TAU MR A N DENG A N SURA TAN NISAA 

1. Surat Ali 'Imran disudahi dengan perintah bertakwa, sesuai dengan permulaan surat An 
Nisaa'. 

2. Dalam surat Ali 'Imran disebutkan peperangan Badar dan Uhud dengan sempuina, keterangan 
mana sebahagiannya diulangi dalam surat An Nisaa'. 

3. Dalam surat Ali 'Imran dikisabkan peperangan Hamraa-ul Asad yang terjadi vesudah perang 
Uhud, dan peperangan itu disinggung pula dalam sural An Nisaa’. 

4. Dalam surat Ali 'Imran disebutkan bahwa banyak yang gugur di kalangan kaum muslimin 
sebagai Syuhadaa' yang berarti mereka mcninggalkan anak anak dan isteri-isteri mereka, maka 
dalam bahagian permulaan surat An Nisaa’ disebutkan perintah memelihara anak yatim serta 
pembahagian harta pusaka. 


JUZ 4 


4 AN NISAA’ (WANITA) 


113 


AN NISAA’ 
(Wanita) 


MUQADDIMAH 

Surat An Nisaa', yang tcrdiri dan 176 ayat itu, adalah surat Madaniyyah yang terpanjang 
sesudah surat A1 Baqarah. 

Dinamakan An Nisaa' k arena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan 
dengan wanita serta merupakan surat yang paling banyak membicarakan hal itu dibanding de- 
ngan surat-surat yang lain Surat yang lain yang banyak juga membicarakan tentang hal wanita 
ialah surat Ath Thalaq. Dalam hubungan ini biasa disebut surat An Nisaa' dengan sebutan. 
"Surat An Nisaa’ A1 Kubraa” (surat An Nisaa* yang besar), sc dang surat Ath Thalaq disebut 
dengan sebutan: "Surat An Nisaa' Ash Shughraa” (surat An Nisaa' yang kecil). 

Pokok-pokok isinya, ialalv 

1. Keimanan: 

Syirik (dusa yang paling besar); akibat kekafuan di haii kemudian. 

2. Hukum-hukum, 

Kcwajiban para washi dan para wait; hukum poligami; mas kawxn; memakan harta 
anak yatim dan orang-orang yang tidak dapat mengurus hartanya; pokok-pokok 
hukum warisan; perbuatan-perbuatan keji dan hukumannya, wanita wanita yang 
haram dikawuu; hukum mengawini budak wanita; larangan memakan harta secara 
bathil; hukum syiqaq dan nusyuz, kcsucian lahir batm dalam sembahyang; hukum 
suaka; hukum membunuh seorang Islam, shalat khauf; larangan melontarkan ucap- 
an-ucapan buruk; masalah pusaka kalalah. 

3. Kisah-kisah • 

Kisah-kisah tentang Nabi Musa a.s. dan pcngikut-pcngtkutnya. 


4 . 


Don Iain-lain: 
Asal 


manusia adalah satu: keharusan menjauhi adat-adat zaman jahiliyah dalam 
perlakuan terhadap wanita; norma-norma bergaul dengan isteri; hak scseorang 
sesuai dengan kewajibannya; perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang ditu- 
runkan kepadanya, dasar-dasar pemerintahan, cara mengadili perkara; keharusan 
siap-siaga terhadap musuh; sikap-sikap orang munafik dalam menghadapi pepe- 
rangan; berperang di jalan Allah adalah kewajiban tiap-tiap mukalaf; norma dan 
adab dalam peperangan; cara menghadapi orang-orang munafik; derajat orang yang 
berjihad. 


114 


4. AN NISAA’ (WANITA) 


JL'Z 4 




AN NISAA 1 (WANITA) 

SURAT KE 4 : 176 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagri Maha Penyayang 

HUKUM KELUARGA 

Kewajiban para washi trrhadap asuhannya dan 
kewajiban para wait terhadap orang yang di- 
bawah perwaliannya. 

1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepa- 
da Tuhan-mu yang telah menciptakan ka- 
mu dari diri yang satu, dan dan pada- 
nya 263 ) Allah menciptakan isterinya; dan 
dari pada keduanya Allah memperkem- 
bang biakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. Dan bertakwalah kepada 
Allah yang dengan (mempergunakan) na- 
ma-Nya kamu saling meminta satu sama 
lain 264 ) . dan (pctiharalah) hubungan sila- 
turrahim. Sesungguhnya Allah selalu men 
jaga dan mengawasi kamu. 

2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatirn 
(yang sudah balig) harta meicka, jangan 
kamu menukar yang baik dengan yang 
buruk dan jangan kamu makan harta 
mereka bersama hartamu. Sesungguhnya 
tindakan tindakan (menukar dan mema- 
kan) itu. adalah dosa yang besar. 




jj! i'w-i >£ jj' 




263) . Maksud dart padanya menurut juinhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam 

a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim Di samping itu adapula yang mcnafsirkan 
dart padanya ialah dari unsur yang scrupa ya'ni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciplakan. 

264) . Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka mcnanyakan sesuatu atau memintanya kepada 

orang lain mereka mengucapkan nama Allah sepetti "As aluka billah" artinya saya bertanya 
atau meminta kepadamu dengan nama Allah. 


JUZ 4 


4. AN NISAA’ fWANITA) 


Ii5 




vv ^3 


3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat 
berlaku adil tcrhadap (hak-hak) pcrcmpu- 
an yatim (bilamana kamu mcngawini- 
nya), maka kawinilah wanita wanita (lain) 
yang kamu senangi. dua, tiga atau empat. 
Kemudian jika kamu takut tidak akan 
dapat berlaku adil 265 ); maka (kawinilah) 
seorang saja 266 ), atau budak-budak yang 
kamu miliki. Yang demikian itu adalah 
lebih dckat kcpada tidak bcibuat aniaya. 

4 Bcrikanlah maskawin (mahar) kcpada wa- 
nita (yang kamu ntkahi) scbagai pcmbcri- 
an dengan penuh kerelaan 267 ) . Kemudian 
jika mereka menyerahkan kepada kamu 
scbagian dari maskawin ttu dengan se- 
nang hati, maka makanlah (ambillah) 
pembetian itu (sebagai makanan) yang se- 
dap lagi baik akibatnya. 

5. Dan janganlah kamu serahkan kepada 
orang-orang yang bctum sempurna akal- 
nya 268 ) , harta (mereka yang ada dalam 
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah se- 
bagai pokok kehidupan. Berilah mereka 
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) 
dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata 
yang baik. 

6. Dan ujilah 289 ) anak yatim itu sampai me- 
reka cukup umur untuk kawin. Kemudian 
jika menurut pendapatmu mereka telah 
cerdas (panda) memelihara harta), maka 
serahkanlah kepada mereka haita-harianya. 
Dan janganlah kamu makan harta anak 
yatim lebih dari batas kepatutan dan 
(janganlah kamu) tergesa-gesa (membclan- 
jakannya) scbelum mereka dewasa. Ba- 
rangsiapa (di antara pemelihara itu) mam- 
pu, maka hendaklah ia mcnahan dui (da- 
ri memakan harta anak yatim itu) dan 


0 b^ y^' 3 ^ 




, ^ , Xy X# 4 X y ^ ^ *X # I ^ X 


265) . Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meiadeni uteri srpcrti pakaian. tempat. giliran dan 

lain lain yang bersifat lahinyah. 

266) Islam memperbolehkan poligami dengan syaritsyarat tertentu Sebelum turun ayat ini poligami 
sudah ada. dan pernah pula dijalankan oleh para Sabi sebelum Nabi Muhammad s a w. Ayat mi 
membatasi pobgami sampai empat orang saja 

267) Pembetian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak. 
karena pembenan itu hams dilakukan dengan ikhlas 

268) . Oiang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang 

tidak dapat mengatur harta bendanya. 

269) Yakm mengadakan penyelidikan tcrhadap mereka tentang keagamaan. usaha-usaha mereka. 
kelakuan dan laui-lain sampai diketahui bahwg anak itu dapat dipercayai 


116 


4. AN NISAA’ (WANITA) 


JUZ 4 


barangsiapa niiskin, maka bolchlah ia 
makan harta ilu menurut yang patut. 
Kemudian apabila kamu menyetahkan 
harta kcpada mcrcka, maka hendaklah 
kamu adakan saksi-saksi (tcntang pcnye- 
rahan itu) bagi mcrcka. Dan cukuplah 
Allah sebagai Pengawas (atas persaksian 
itu). 

Pokok pokok hukum woman 

7. Pagi laki-laki ada hak bagian dari 
harta peninggalan ibu-bapa dan kerabat- 
nya, dan bagi wanita ada hak bagi- 
an (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa 
dan kerabatnya, balk sedikit atau banyak 
menurut bahagian yang telah ditetapkan. 

8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir 
kerabat 2 70 ^ ( anak yatim dan orang mis- 
kin, maka berilah mereka dari harta 
itu 27 !^ (sekedarnya) dan ucapkanlah kcpa 
da mereka pcrkataan yang baik. 

9. Dan hendaklah takut kcpada Allah orang- 
urang yang seandainya meninggalkan di 
bclakang mereka anak-anak yang lemah, 
yang mcrcka khawatir terhadap (kcscjah 
teraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bcrtakwa kepada Allah dan hen- 
daklah mcrcka mengucapkan perkataan 
yang bcnar. 

10. Sesungguhnya orang-orang yang merna- 
kan harta anak yatim secara zalim, sebe- 
narnya mcrcka itu menelan api sepenuh 
perutnya dan mereka akan masuk ke da- 
lam api yang menyala-nyala (neraka). 


'J o' Jlili J 












M\ 






11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang 
(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 
Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama 
dengan bahagian dua orang anak perem- 
puan 2, 2 j ; dan jtka anak itu scmuanya 
perempuan lebih dari dua 273 ) , maka bagi 
mereka dua pertiga dari harta yang diting- 
galkan; jika anak perempuan itu seorang 
saja, maka ia memperoleh separo harta. 


u>. 


270) . Kerabat di uni miktudnya kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dan harta benda pusaka 

271) . Pemberian sekadamya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. 

272) Bagian lakilaki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari 
perempuan, seperti kewajiban membayai mask aw in dan memberi nafkah. (Lihat ayat 34 surat an 
Nisaa). 

273) . Lebih dari dua maksudnya; dua atau lebih seauai dengan yang diamalkan Nabi. 



JUZ 4 


4. AN NISAA' (WANITA) 


117 


Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi ma- 
sing-tnasingnya sepcrcnam dari harta 
yang ditinggalkan, jika yang ineninggal itu 
mempunyai anak; jika oiang yang mc- 
ninggal tidak mcmpunyai anak dan ia di- 
warisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibu- 
nya mendapat sepertiga, jika yang me- 
ninggal itu mcmpunyai be be ra pa sauda- 
ra, maka ibunya mendapat seperemun. 
(Pcmbagian-pembagian tersebut di atas) 
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 
atau (dan) sesudah dibayat hutangnya. 
(Ten tang) orang tuamu dan anak -anak - 
mu, kamu tidak mengetahui siapa di an- 
tara mercka yang lebih dekat (banyak) 
manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetap- 
an dari Allah. Scsungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana 

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari 
harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri- 
mu. jika mcrcka tidak mempunyai anak 
Jika isteri-isterimu itu mcmpunyai anak, 
maka kamu mendapat sepeiempat dari 
harta yang ditinggalkannya sesudah 
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutangnya Para 
istcri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempu- 
nyai anak. Jika kamu mempunyai anak, 
maka para isteri memperoleh seperdela- 
pan dari harta yang kamu tinggalkan se- 
sudah dipenuhi wasiat yang kamu buat 
atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutang- 
mu. Jika seseorang mati. baik taki-laki mau- 
pun perempuan yang tidak mcrunggal 
kan ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki- 
laki (scibu saja) atau seorang sauda- 
ra perempuan (seibu saja), maka bagi ma- 
sing-masing dart kedua jenis saudara itu 
seperenam harta. Tetapi jika saudara- 
saudara seibu itu lebih dari seorang, ma- 
ka mereka bersekutu dalam yang seper- 
tiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di- 
buat olehnya atau sesudah dibayar hu- 
tangnya dengan tidak member! mudharat 
(kepada ahli waris) 274 ) . (Allah menetap- 
kan yang demikian itu sebagai) syari'at 
yang benai-benai dari AUah, dan Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun 


* i \ ' \ ^ X ^ ^ ^ 

> r{\ ’•••'*, t- 


jfA 


^^==>L>yk} ykz 

.» a* . 

* 


jt * t ?_/? . ^ if w 9 } £ if I ^ } * - 




274). Membeti mudharat kepada waris ialah lindakan -tindakan seperti ; 
a mewasratkan lebih dari sepertiga harta pusaka 

b berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kutang dari sepertiga bila ada 
mat mengurangi hak waris. juga tidak diperbolehkan. 


118 


4 . AN NISAA’ (WANITA) 


JUZ 4 


13. (Hukum-hukum tcrscbut) itu adalah kc- 
tcntuan-ketentuan dan Allah. Barang- 
siapa la'at kepada Allah dan Rasul-Nya. 
niscaya Allah memasukkaiuiya kc da Lain 
sutga yang mengalir di dalamnya sungai- 
sungai, scdang mereka kekal di dalam- 
nya; dan itulah kemcnangan yang besar. 




1 > 

3 


14. Dan barangsiapa yang mcndurhakai Allah 
dan rasul-Nya dan melanggar kctcn- 
tuan-ketcntuan-Nya. niscaya Allah me- 
masukkannya kc dalam api neiaka sc- 
dang ia kekal di dalamnya; dan baginya 
siksa yang menghinakan. 

Dasar danar untuk mvnetapkan perbuaian-per- 
buaian keji dan hukumnya. 

15. Dan (tcrhadap) para wanita yang mengcr- 
jakan peibuatan keji J7S ) . hcndaklah ada 
empal orang saksi diantara kamu (yang 
menyaksikannya). Kemudian apabila mc- 
reka iclah memberi persaksian, maka ku- 
runglah inereka (wanita-wanita itu) da- 
lam rumah sampai mcreka mencmui ajal- 
nya. atau sampai Allali memberi jalan 
yang lain kepadanya 27fi ) . 

16. Dan terhadap dua orang yang melakukan 
perbuatan keji di antara kamu. maka beri- 
lah hukuman kepada keduanya, kemudi- 
an jika keduanya bcrtaubai dan memper- 
baiki diri, maka biarkanlah mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima tau- 
bat lagi Maha Penyayang. 

17. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanya 
lah taubat bagi orang-orang yang menger- 
jakan kejahatan lantaran kejahilan z 77'| t 
yang kemudian mereka bertaubat dengan 
scgcra, maka mereka itulah yang diterima 
Allah taubatnya; dan Allali Maha Mengc- 
tahui lagi Maha Bijaksana. 


s_j Cjj J 3^ 


I' * 1 2 3 I y . 'I ^ a' * 4 <, 

’lLaj ilsi jVjJ Vj 

xLJp'j 

s 4-iri 


fjj. 


ly 


' 

f'- 

g, 

flls. 


Cy, 


275) Perbuatan keji. menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji Utah perbuatan zina, 
scdang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti: tina, homosek 
dan vang sejemsnya Menurut pendapat Muslim dan Mujahld yang dimaksud dengan 
perbuatan keji ialah musahaqah (homosek antara wanita dengan wanita). 

276) Menurut jumhur mufassirin jalan yang lain itu ialah dengan turunnya ayat 2 sural An Nuur. 

277) Maksudnya ialah: 

1. Orang yang berbuat ma'siat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah ma'siat 
kecuali jika dipikukan lebih dahulu. 

2. Orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak 

3. Orang yang melakukan kejahatan k arena kurang kesadaran lantaran sangat marah atau ka- 
tena dorongan hawa nafsu. 


k\\ 



JU7- 4 


4. AN NISAA’ (WANITA) 


119 


18. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah da- 
ri orang-orang yang mengetjakan kejahat- 
an (yang) hingga apabila datang ajal kepa- 
da scseorang di antaia mercka, (barulah) 
ia mengatakan: "Scsungguhnya saya ber- 
taubat sekarang" Dan tidak (pula diteri- 
ma taubat) orang-orang yang mati sc- 
dang mereka di dalam kckafuan Bagi 
oiang-otang itu telah Kami sedtakan sik- 
sa yang pcdih. 


ZZ& 5$* jt iL=-J6 


Cara hergaul dengan iitrri. 

19 Hai orang-orang yang bcriman. tidak 
halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan paksa 278 ) dan janganlab ka- 
mu menyusahkan mereka karena hendak 
mcngambil kembali sebagian dari apa 
yang telah kamu berikan kepadanya, ter- 
kecuali bila mereka melakukan pekeijaan 
keji yang nyata 279 ) . Dan bergaullah 
dengan mereka secara patut. Kemudian 
bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 
bcrsabarlah) karena mungkin kamu tidak 
menyukai sesuatu, padahal Allah menja- 
dikan padanya kebaikan yang banyak. 


20. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu 
dengan isteri yang lain 28 ®) , sedang kamu 
telah memberikan kepada seseorang di 
antara mereka harta yang banyak. maka 
janganlah kamu mengambil kembali dari 
padanya barang sedikitpun, Apakah ka- 
mu akan mengambilnya kembali dengan 
jalan tuduhan yang dusta dan dengan 
(menanggung) dona yang nyata? 




- > 




278) . Ayat mi tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. 

Menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang 
tertua atau anggou kehiarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda teraebut boleh dikawini 
sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang mahainya diambil oleh pewaris atau tidak di- 
bolehkan kawin lagi 

279) . Maksudnya; berzina atau membangkang perintah. 

280) . Maksudnya ialah: mencetaikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. 

Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin. namun meminta kem- 
bali pembenan-pembenan itu tidak dibolehkan. 




120 


4. AN NISAA’ fWANITA) 


JUZ 4 


21. Bagaimana kamu akan mengambilnya 
kembali, padahal scbagian kamu telah 
bergaul (bcicampur) dcngan yang lain 
scbagai suami-isteri. Dan tncrcka (isteri- 
isterimu) telah mengambil dan kamu per- 
janjian yang kuat. 

Beberapa hukum perkawinan. 

22. Dan janganlah kamu kawiiu wanita-wani- 
ta yang telah dikawini oleh ayahmu, tcr- 
kecuali pada masa yang telah lampau. 
Sesungguhnya perbuatan itu amat keji 
dan dibenci Allah dan seburuk-buruk 
jalan (yang ditempuh). 

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- 
ibumu; anak-anakmu yang perempu- 
an ; saudara - saudaramu yang petem- 
puan, saudara-saudara bapakmu yang 
perempuan; saudara saudara ibumu yang 
perempuan; anak-anak perempuan dari 
saudara -saudaramu yang laki-laki; anak- 
anak perempuan dari saudara-saudara- 
mu yang perempuan; ibu-ibumu yang me- 
nyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); 
anak-anak isterimu yang dalam peme- 
liharaanmu 281 )dari isteri yang telah kamu 
campuri. tetapi jika kamu belum campur 
dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), maka tidak berdosa kamu me- 
ngawininya; (dan diharamkan bagimu) 
isteri-isteri anak kandungmu (menantu); 
dan menghimpunkan (dalam perkawinan) 
dua perempuan yang bersaudara, kecuali 
yang telah terjadi pada masa lampau; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang, 


JUZ 5 

24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) 
wanita yang bersuami, kecuali budak-bu- 
dak yang kamu miliki^82^ (Allah telah me- 
netapkan hukum itu) sebagai ketetapan- 


i . r 'u . k t 

'gx. 

’o.3L%xA\}. 


i " A - y- 1" 




281) . Maksud ibu diawalayat ini ialah ibu. nenek dan seterusnya kc atas dan yang dimaksud dengan anak- 

anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga 
yang lain-tamnya Scdang yang dimaksud dengan 'anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu", 
menurut iumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pcmcliharaannya. 

282) Maksudnya: budak budak yang dimilik) yang suaminya tidak ikut lertawan bersamanya 


JUZ 5 


4 AN NISAA’ (WANITA) 


121 


Nya alas katnu. Dan dihalalkan bagi ka- 
mu selain yang dentikian 283 ) (yaitu) men- 
caxi isteri-isteri dengan haitamu untuk di- 
kawini bukan untuk berzina. Maka tstert- 
istexi yang telah kamu ni'mati (campurt) di 
antara mereka, berikanlah kepada me- 
reka mahamya (dengan sempurna), se- 
bagai suatu kewajiban; dan tiadalah 
mengapa bag! kamu terbadap sesuatu 
yang kamu tclah saling merelakannya, se- 
sudah menentukan mahai itu 284 ) Se- 
sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana. 

2S. Dan baiangsiapa di antaia kamu (orang 
merdeka) yang tidak cukup perbclanja- 
annya untuk mengawini wanita meideka 
lag) beriman, ia botch mengawini wanita 
yang beriman, dari budak-budak yang ka- 
mu miliki. Allah mengetahui ketmanan- 
rnu; sebahagian kamu adalah daii se- 
bahagian yang lain 28s ), karena itu kawmi- 
lah mereka dengan seizin tuan mereka dan 
bertlah maskawin mereka menurut yang pa- 
tut, sedang merekapun wantta-wanita 
yang memclihara diri. bukan pezma dan 
bukan (pula) wanita yang mengambil la- 
ki-laki lain sebagai ptaraannya; dan apa- 
bila mereka telah menjaga dm dengan ka- 
win, kemudian mereka mengerjakan per- 
buatan yang keji (z.ina), maka atas me- 
reka separo hukuman dari hukuman wa- 
nita-wanita merdeka yang bersuami. (Ke- 
bolchan mengawini budak) itu, adalah 
bagi orang-otang yang takut kepada 
kesulitan menjaga diri (dari perbuatan 
zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih 
baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun 
lagi Malta Penyayang. 


A * -"- *'--- 1 
aJo jt <• aj 




• i ■£ -* 3 ft c r ' * *' 

J \j' j\a O -orri-* 

\ . 'x'< - < ,t 

JpU AJ»«»00 


26. Allah hendak menerangkan (hukum sya- 
ri’at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu 
kepada jalan-jalan orang yang sebelum 
kamu (para nabi dan shalihin) dan (hen- 
dak) menerima taubatmu. Dan Allah Ma- 
ha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, 


)£==<& 


283) . lalah selain dan macam-macam wanita yang tersebut dalam ayat 23 dan 24 surat An Nisaa', 

284) . lalah: mcnambah, menguranxi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan. 

285) Makjudnya orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam 
dan ilawa dan sama-sama beriman. 


122 


4 AN N1SAA' (WANITA) 


JlIZ 5 


27. Dan Allah hen dak mcnerima taubatmu, 
sedang orang-orang yang mengikuti ha- 
wa nafsunya bermaksud supaya kamu 
berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenar- 
an). 


28. Allah hcndak membcrikan keringanan ke- 
padamu*® 6 ) . dan manusia dijadikan bersi- 
fat lemah. 


Islam melindungi hak milik laki-laki dan perem- 
puon. 

29. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu saling memakan harta sesama- 
mu dengan jalan yang batil. kecuali dc- 
ngan jalan perniagaan yang berlaku de- 
ngan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh diri- 
mu287j ; sesungguhnya Allah adalah Ma- 
ha Penyayang kepadamu. 

30. Dan barangsiapa berbuat demikian de- 
ngan mctanggax hak dan aniaya, maka 
Kami kelak akan mcmasukkannya ke da- 
lam neraka. Yang demikian itu adalah 
mudah bagi Allah. 

31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di 
antara dosa-dosa yang dilarang kamu 
mengcijakannya, niscaya Kami hapus ke- 
salahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang 
kecil) dan Kami masukkan kamu ke tern- 
pat yang mulia (surgaj. 

32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa 
yang dfkaruniakan Allah kepada sebaha- 
gian kamu lebih banyak dari sebahagian 
yang lain (Karena) bagi orang laki-laki 
ada bahagian dari pada apa yang mereka 
usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada 
bahagian dari apa yang mereka usaha- 
kan, dan mohonlah kepada Allah sebagi- 
an dari karunia-Nya Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu. 

33. Bagi tiap-tiap harta pcninggalan dari har- 
ta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib 
kerabat, Kami jadikan pewans-pewaris- 
nya J8 ®) . Dan (jik* ada) orang-orang yang 





2sUr 


^4^ jcyi j*s> 
\ Hi 

o'H=» a>1 < - jd Ad S' 


✓ A* ^ ^ ^ — » 

✓ )+ I I + \\ I ^ 


286) . Yaitu da lain syari'at di antaranya boleh menikahi budak bila telah cukup syarat syaratnya 

287) . Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga Larangan membunuh orang lain, sebab mem 

bunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri. karena umat merupakan suatu kesatuan. 

288) Lihat orang-orang yang termasuk ahli wans da lam ayat 1 1 dan 1 2 surat An Nisaa'. 



JUZ 5 


4. AN N1SAA’ (WANITA) 


123 




' i 


kamu telah beisumpah setia dengan me- 
rcka. maka bcrilah kcpada meieka baha- 
giannya Sesungguhnya Allah mcnyaksi- 
kan segala sesuatu. 

Beberapa peraturan hidup bersuamt-isteri. 

34. Kaum laki-Laki itu adalah pemimpin bagi 
kaum wanita, oleh karena AUah telah mcle- 
bihkan sebahagian meieka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan katcna 
mereka (laki-laki) telah mcnatkahkan se- 
bagian dari harta mereka Sebab itu maka 
wanita yang saleh, ialah yang ta'at kcpada 
Allah lagi inemelihata diri 289 ^ ketika 
suaminya tidak ada < oleh karena Allah 
telah memclihara (mereka)290^ Wanita- 
wanita yang kamu khawatitkan nusyuz- 
nya 291 ) , maka nasehatilah mereka dan 
pisaltkanlah mereka di tempai tidur mereka, 
dan pukuilah mereka. Kemudian jika me- 
rcka mcnta'atimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya 
292} Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha Hesar 

35. Dan jika kamu khawatitkan ada perseng- 
ketaan antara keduanya, maka kirimlah 
seorang hakam 293 ) dari kcluarga laki-laki 
dan seorang hakam dari keluarga perem- 
puan. Jika kedua orang hakam itu ber- 
maksud mengadakan perbaikan, niscaya 
Allah memberi taufik kcpada suami-istcri 
itu. Scsungguhnya Allah Maha Mengcta- 
hui lagi Maha Mengenal. 

KEWAJIBAN TERHADAP ALLAH DAN TER- 

HA DA P SESA MA MA N VS! A . 

36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu 
mcmpcrsckutukan-Nya dengan sesuatu- 
pun. Dan berbuat baiklah kepada dua 
orang ibu-bapa. karib-kerabat. anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, tetangga yang 


. t" \ - 

-- I * - - r 

I ▼ * - 


it 


„ - Jt' *1 111 ' 

** 2* ** 

s- s*. >< > s . ^ 








*r i-fi 


) Cj£- j'^=> y^~“ lf4r^ 

'dJc- <ov >Sj\ 




|i» 






289) Maksudnya: tidak berlaku curang setts memelihara rahasia dan harta suaminya 

290) Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. 

291) . Nusyui: yaitu memnggalkan kewajiban bersuami istcri. Nusyuz dari pihak isten seperti mening- 

galkan rumah tanpa izin suaminya 

292) Maksudnya untuk memberi pclajaran kcpada isten yang dikhawalirkan pembangkangannya harus- 
lah mula-mula dibeti nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipuahkan dari tempat tidur 
mereka, bila tidak bermanfa'at juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukutan yang 
tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara 
yang lain dan seterutnya. 

293) . Hakam ialah juru pendamai. 


124 


4. AN NISAA' (WANITA) 


JU7. 5 


dekat dan letangga yang jauh 294 ) , tcman 
sejawat, ibnu sabil 295 ) dan hamba saha- 
yamu. Scsungguhnya Allah tidak menyu- 
kai orang-orang yang sombong dan mem- 

bangga-banggakan diii, 

37. (yaitu) orang-orang yang kikir, dan me- 
nyuruh orang lam berbuai kikir, dan mc- 
nycmbunyikan karunia Allah yang telah 
diberikan-Nya kepada mereka Dan Ka- 
mi telah mcnycdiakan untuk orang-orang 
kafir 298 )siksa yang menghinakan 

38. Dan (juga) orang-orang yang menafkah- 
kan harta-harta meteka kaicna riya 297 ) ke- 
pada manusia, dan orang-orang yang ti- 
dak beriman kepada Allah dan kepada ha- 
ri kemudian. Barangsiapa yang mengam- 
bil syaitan itu menjadi temannya, maka 
syaitan itu adatah tcman yang scburuk- 
buruknya. 

39. Apakah kemudhaiatannya bagi meteka. 
kalau mereka beriman kepada Allali dan 
hari kemudian dan menatkahkan scbaha- 
gian rezki yang telah diberikan Allah ke- 
pada mereka? Dan adalah Allah Maha 
Mengetahuikeadaan mereka. 

40. Sesungguhnya Allah tidak mcnganiaya se- 
seorang waiaupun sebesar zarrah. dan jika 
ada kebajikan sebesar zarran. niscaya 
Allah akan mclipat gandak3nnya dan 
memberikan dari sisi-Nya pahala yang bc- 
sar 298 ) 

41. Maka bagaimanakah (halnya orang kafir 
nanti), apabila Kami mendatangkan sese- 
orang saksi (rasul) dari tiap-tiap urnat dan 
Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sc- 
bagi saksi atas mereka itu (sebagai umat- 
mu 299 ) . 


Af < > 

AH' - , J 






S3 jb *5 2 J 'uia 


> -C" 




294) . Dckat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pu- 

la antara yang mu slim dan yang bukan mu slim. 

295) Ibnut j abil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma’shiat yang kehabisan bekal. Ter- 
masuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya. 

296) . Maksudnya kafu terhadap ni'mat Allah, ialah karena kikir. menyuruh orang lain berbuat kikir. 

Menyembunyikan karunia Allah berarti tidak mensyukuri ni’mat Allah 

297) . Riya' ialah mclakukan sesuatu karena ingin dilihat dan dipuji orang 

298) Maksudnya Allah tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan kebajikan 
waiaupun sebesar zarrah. bahkan kalau dia berbuat baik pahalanya akan dilipat gandakan oleh 
Allah 

299) . Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya, apakah perbuatan itu sesuai dengan 

perintah dan larangan Allah atau tidak 




JUZ 5 


4. AN N1SAA’ (WANITA) 


125 


42. Di ban itu orang-orang kafir dan orang- 
orang yang mendurhakai rami, mgin su- 
paya mereka disamaratakan dengan ta- 
nah 300 ) , dan mereka tidak dapat me- 
nyembunyikan (dari Allah) sesuatu ke- 
jadianpun. 

KESVCIAN l.AHIR DAN BA TIN. 

Kesuctan lahir dan batin da lam sembahyang. 

43. Hai orang-orang yang beriman. jangan- 
lah kamu shalat. sedang kamu da lam ke- 
adaan mabuk, sehingga kamu mengerti 
apa yang kamu ucapkan. (jangan pula 
hampiri mesjid) sedang kamu dalam kc- 
adaan junub 301 ) , terkeeuali sekedar ber- 
taiu saja, hingga kamu mandi. Dan jika 
kamu sakit atau sedang dalam musafir 
atau kemhali dart tempat buang air atau 
kamu telah menyentuh perempuan, ke- 
mudian kamu tidak mendapat air, maka 
bertayamumtah kamu dengan tanah yang 
baik (suci); sapulah inukamu dan tangan- 
mu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af 
lagi Maha Pengampun. 


Orang-orang yang tidak mci batinnya dan an- 
caman Allah terhadap mereka. 

44. Apakah kamu tidak melihat orang-orang 
yang telah diberi bahagian daii A1 Kitab 
(Taurat)? Mereka mcmbcli (memilih) kese- 
satan (dengan petunjuk) dan mereka ber- 
maksud supaya kamu tersesat (inenyim- 
pang) dari jalan (yang benar). 

45. Dan Allah lebih mengetahui (daripada 
kamu) tentang musuh-musuhmu. Dan cu- 
kuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). 
Dan cukuplah Allah menjadi Penolong 
(bagimu). 


'3j& 


yli'j 'V 




^rO Jj\ j j^=K>ye-y. 


j£S\ lyXr^rAi}' 

* e " tf < & 


300) . Maksudnya: mereka dikuburkan atau mereka hancur menjadi tanah. 

301) . Menurut sebahagian ahli tafsir dalam ayat ini lermuat juga larangan untuk bersembahyang bagi 

orang junub yang belum mandL 


126 


4. AN N1SAA’ (WANITA) 


JUZ 5 


46. Yaitu orang-orang Yahudi, mercka mc- 

nibah pcrkataan dari tempat-ternpat- 
nya 303 ! . Mereka berkata. “Kami men- 
dengat", tetapi kaim tidak mau menuruti- 
nya 303 ) [) an (mereka mengatakan pula): 
“Dengailah’' sedang kamu sebenarnya 
tidak mendcngar ana-apa 304 ). Dan (mereka 
mengatakan): “Raa'ina” 305 ), dengan me- 
mutar-mutar tidahnya dan mencela agama. 
Sckiranya mercka mengatakan: "Kami 

mendengar dan patuh, dan dcngarlah, 
dan perhatikanlah karni", tentulah itu 
lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, 
akan tetapi Allah mengutuk mercka, 
karena kekafiran mereka. Mereka tidak 
beriman kecuali iman yang sangat tipis. 

47. Hai orang-orang yang tclah diberi A1 Ki- 
tab. bcrimanlah kamu kepada apa yang 
tclah Kami turunkan (A1 Qur'an) yang 
membenarkan Kitab yang ada pada kamu 
sebelum Kami merobah muka (mu) . lalu 
Kami putarkan ke belakang 306 ) atau Ka- 
mi kutuk mercka sebagaimana Kami te- 
lah mengutuk orang-orang (yang berbuat 
ma’siat) pada hari Sabtu 307 ) Dan ke- 
tetapan Allah pasti berlaku. 

48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengam- 
puni dosa syirik, dan Dia mengampuni se- 
gala dosa yang selain dari (syirik) itu, ba- 
gi siapa yang dikehcndaki-Nya. Barang- 
siapa yang mempersekutukan Allah, maka 
sungguh ia tclah berbuat dosa yang 
besar. 

49. Apakah kamu tidak memperhatikan 
orang yang menganggap dirinya ber- 
sih? 308 ) . Sebenarnya Allah membersih- 
kan siapa yang dikehendaki-Nya dan me- 
reka tidak dianiaya sedikitpun, 


^ if -r } - t u' ' 

j&J \(ik 


302) Maksudnya: merobah arti kata-kata, tempat atau menambah dan mengurangi. 

303) . Maksudnya mereka mengatakan "Kami mendcngar'". sedang hali mereka mengatakan; "Kami 

tidak mau menuruli". 

304) . Maksudnya mereka mengatakan "Dcngarlah”, tetapi hatl mereka mengatakan: "Mudah-mudah- 

an kamu tidak dapat mendengarkan (tuli)" 

303 ). Lihat not 80. 

306) Menurut kebanyakan mutassirin. maksudnya lalah merobah muka mereka lalu diputar ke bela- 
kang sebagai penghinaan 

307) lihat ayat 63 surat A1 Uaqarah dengan not 39 dan ayat 163 A1 A'raaf 

308) . Yang dimaksud di sini ialah orang-orang Yahudt dan Nasrani yang menganggap dui mertka ber- 

sih Lihat ayat 80 dan ayat 111 surat A1 Baqarah dan ayat 18 surat At Maatdah. 




JUZ 5 


4 AN NISAA’ fWANlTA) 


127 


50. Perhatikanlah, betapakah mereka mcng- 
ada-adakan dusta terhadap Allah? Dan 
cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang 
nyata (bagi mereka). 

51. Apakah kamu tidak memperhatikan 
orang-orang yang diberi bahagian dari Al- 
kitab? Mcrcka pcrcaya kepada jibt dan tha 
ghut’ 0, ),dan mengatakan kepada orang-orang 
Kafir (imisyrik Mckah). bahwa mcrcka itu Ic- 
bih benar jalannya dari orang-orang yang 
bcriman 


52. Mereka itulah orang yang dikutuk Allah. 
Barangsiapa yang dikutuk Allah, nisca- 
ya kamu sckali-kali tidak akan mempcr- 
olch pcnolong baginya. 

53. Ataukah ada bagi mereka bahagian dari 
kerajaan (kekuasaan)? Kendatipun ada, 
mereka tidak akan memberikan sedikit- 
pun fkebajikanl kepada manusia 310 ) , 

54. ataukah mereka dengki kepada manusia 
(Muhammad) lantaran karunia 311 ) yang 
Allah telah berikan kepadanya? Sesungguh- 
nya Kami telah memberikan Kitab dan 
Ilikmah kepada keluarga Ibrahim, dan 
Kami telah memberikan kepadanya kc- 
rajaan yang besar. 

55. Maka di antara mereka (orang-orang 
yang dengki itu), ada orang-orang yang 
beriman kepadanya, dan di antara me- 
rcka ada orang-orang yang menghalangi 
(manusia) bcriman kepadanya. Dan cu- 
kuplah (bagi mereka) Jahannam yang me- 
nyala-nyala apinya 

56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ke- 
pada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami 
rnasukkan mereka kc dalam neraka. Setiap 
kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit 
mereka dengan kulit yang lain, supaya mc- 
rcka merasakan azab. Sesungguhnya Allah 
Maha Pcrkasa lagi Maha Bijaksana. 


Jt W' ' 

\ ' ' 

' 'S' - - >• : 


309) Jibt dan Theghuut, ulah syaitan dan apa sa)a yang diiembah selain dari Allah s.w.t. 

3)0). Maluudnya: orang-orang yang tidak dapat memberikan kebaikan kepada manusia atau masya- 
rakatnya, tidak selayaknya ikut memegang jabatan dalam pemcrintahan. 

311). Yaitu: kenabian, Al Qur andankemenangan. 


128 


4 AN NISAA’ (WANITA) 


JUZ 5 


57. Dan orang-orang yang beriman dan me- 
ngerjakan amaJ-amaJ shalch, kelak akan 
Kami masukkan mereka ke dalajn surga 
yang di dalamnya mcngalii sungai-sungat; 
kekal meieka di dalamnya selama-lamanya; 
mereka di dalamnya mempunyai isteri- isteri 
yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tern- 
pat yang teduh lagi nyaman. 

DASAR • DASAR PEMF.RINTAHAN 

58. Sesungguhnya Allah menyuiuh kamu nte- 
nyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya. dan (menyuruh kamu) apa- 
bila mcnctapkan hukum di antara manu- 
sia supaya kamu menetapkan dengan adtl. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesung- 
guhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat 

59. Hat orang-orang yang beriman, ta’atilah 
Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil 
atnri di antara kamu. Kemudian jika ka- 
mu betlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Qur'an i dan Rasul (sunnahnya), jika ka- 
mu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 

60. Apakah kamu tidak memperhatikan 
orang-orang yang mengaku dirinya telah ber- 
irnan kepada apa yang diturunkan ke- 
padamu dan kepada apa yang diturunkan 
sebelum kamu? Mereka hendak ber- 
hakim kepada thaghut 3 1 2 ) . padahal me- 
reka telah diperintah mengingkari thaghut 
itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan 
mereka (dengan) penyesatan yang $e- 
jauh-jauhnya. 


61. Apabila dikatakan kepada mereka: "Ma- 
rilah kamu (tunduk) kepada hukum yang 
Allah telah turunkan dan kepada hukum 
Rasul", njscaya kamu lihat orang-orang 
rnunafik menghalangi (manusia) dengan 
sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. 




Ci\ 

f 

t >' * ; \ -s- 

Jy&o J' -l&J 

- I )-’ * 1 ‘6 


312). yang selalu memusulii Nabt dan kaum Muslimin dan ada yang mengatakan Abu Barzah seorang 
tukang tenung di man Nabt. Tcrmasuk thaghut juga 

I Orang yang menetapkan hukum secara curang menunil hawa nafsu 
2. Bethaia-berhala. 




JUZ 5 


4. AN NISAA' OWANITA) 


129 


62. Maka bagaimanakah halnya apabila me- 
reka (orang-orang munafik) ditimpa se- 
suatu mushibah disebabkan perbuatan ta- 
ngan mereka sendiii, kemudian mereka 
dating kepadamu sambi) bersumpah: 
"Demi Allah, kami sekali kali tidak meng- 
hcndaki selain penyelesaian yang baik dan 
perdamaian yang scmpurna”. 

63. Mereka itu adalah orang-orang yang 
Allah mengctahui apa yang di dalam hat) 
mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari 
mereka, dan berilah meteka pelajaran, dan 
katakanlah kepada mereka perkataan yang 
berbekas padajiwa mereka. 

64. Dan Kami tidak mengutus seseorang ra- 
sul, melainkan untuk dita'ati dengan se- 
izin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka 
ketika menganiaya dirinya 31 3 ) datang ke- 
padamu, lalu memohon ampun kepada 
Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun 
untuk mereka. tentulah mereka men- 
dapati Allah Maha Penerima Taubat lagi 
Maha Penyayang. 

65. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada ha 
kekatnya) tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim dalam perkara 
yang mereka perselisihkan. kemudian mc- 
reka tidak merasa keberatan dalam hati 
mereka terhadap putusan yang kamu be- 
rikan. dan mereka mcnerima dengan sepe- 
nuhnya. 

66. Dan sesungguhnya kalau Kami perintah 
kan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu 
atau kcluarlah kamu dari kampungmu", 
niscaya mereka tidak akan melakukan- 
nya, kciuali scbagian kecil dari mereka. 
Dan sesungguhnya kalau mereka me- 
laksanakan pelajaran yang diberikan ke- 
pada mereka. tentulah hal yang demikian 
itu lebih baik bagi mereka dan lebih me- 
nguatkan (iman mereka), 

67. dan kalau demikian, pasti Kami berikan 
kepada mereka pahala yang besar dari si- 
si Kami, 






i) to- -6 


j i; 




& C*. a3i' 

3y>£==*S-_ £§»■ J 

• . . . i . 

a! 






313). Utah berhakun kepada selain dari Nabi Muhammad s aw 


130 


4. AN NISAA* fWANITA) 


JUZ 5 


68. dan pasti Kami tunjuki mcreka kepada ja- 
lan yang lurus. 









69. Dan barangsiapa yang mcnta'atl Allah 
dan Rasul(Nya), mereka itu akan ber- 
sama-sama dengan orang-orang yang di- 
anugcrahi ni’mat oleh Allah, yaitu: Nabi- 
nabi, para shiddiiqiin 314 ) , orang-orang 
yang mati syahid dan orang-orang saleh 
Dan mereka itulah teman yang sebaik- 
baiknya. 

70. Yang demikian itu adalah karunia dari 
Allah, dan Allah cukup mengetahui. 


ail 


TAKTIK. TVJUAN DAN ADAB PFRANC DA- 
LAM ISLAM. 

Keharusan siap siaga terhadap musuh. 

71. Hai orang-orang yang beriman, bersiap 
siaga lah kamu. dan majulah (ke medan 
pertempuran) berkelompok-kelompok, 
atau majulah bcrsama-sama! 

72. Dan sesungguhnya di antara kamu ada 
orang yang sangat berlambat-lambat (ke 
medan pertempuran) 3 1 s ) . Maka jika ka- 
mu ditimpa mushibah ia berkata: "Se- 
sungguhnya Tuhan telah menganugerah- 
kan ni’mat kepada saya k arena say a ti- 
dak ikut berperang bersama mereka*’. 

73. Dan sungguh jika kamu beroleh karunia 
(kemenangan) dan Allah, tentulah dia me- 
ngatakan seolah-olah belum pernah ada 
hubungan kasih sayang antara kamu de- 
ngan dia: "Wahai, kiranya saya ada bcr- 
sama-sama mereka, tentu saya mendapat 
kemenangan yang besar (pula)’’. 

74. Karena itu, hendaklah orang-orang yang 
menukar kehidupan dunia dengan ke- 
hidupan akhirat 316 ) berperang di jalan 
Allah. Barangsiapa yang berperang di ja- 
lan Allah, lalu gugur atau memperoleh ke- 
menangan maka kelak akan Kami beri- 
kan kepadanya pahala yang besar. 


sl>CS 

. c .7 .-I'" >'•" <C'- A 


JuLLi \ 4 


314) lalah: orang-orang yang amat teguh krpercayaannya kepada kebenaran Rasul, dan irulah orang- 
orang yang dianugerahi ni'mat sebagaimana yang tenebut dalam ayat 7 surat At Faatihah 

315) . Sangat merasa keberatan ikut pergi berperang. 

316) Orang-orang mu'min yang mengutamakan kehidupanakhirat atas kehidupan duma mi. 



JIJZ 5 


4. AN NISAA' fWANITA) 


131 


75. Mcngapa kamu tidak mau bcrpcrang di 
jalan Allah dan (membela) orang-orang 
yang lemah baik iaki-laki. wanita wanita 
maupun anak-anak yang semuanya ber- 
do’a: ”Ya Tuhan kami, ketuarkanlah kami 
dari negcri ini (Mekah) yang zalim pcn- 
duduknya dan bcrilah kami pelindung dari 
sisi Engkau, dan bcrilah kami penolong 
dari sisi Engkau!”, 

76. Orang-orang yang bcriman berperang di 
jalan Allah, dan orang-orang yang kafir 
bcrpcrang di jalan thaghut, sebab itu pe- 
rangilah kawan-kawan syaitan itu, ka- 
rcna scsungguhnya tipu daya syaitan itu 
adalah lemah. 




Sikap orang-orang munafik daiam menghadapi 
peperangan, 

77. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang 
yang dik3iakan kepada mercka 317 ) : "Ta- 
hanlah tanganmu {dari berperang). diri- 
kanlah sembahyang dan tunaikanlah 
zakat!" Setelah diwajibkan kepada mc- 
reka berperang. tiba-tiba sebahagian dari 
mcreka (go)ongan munafik) takut kepada 
manusia (musuh), seperti takutnya ke- 
pada Allah, bahkan lebih sangat dari itu ta- 
kutnya. Mercka berkata: ”Ya Tuhan kami. 
mengapa Engkau wajibkan berperang ke- 
pada kami? Mcngapa tidak Engkau tang- 
guhkan (kewajiban berperang) kepada kami 
beberapa waktu lagi 7 " Katakanlah "Ke- 
srnangan di dunia ini hanya sebemar dan 
akhirat itu lebih baik untuk orang-orang 
yang bertakwa dan kamu tidak akan du- 
niaya sedikitpun 31 *) 

78. Di mana saja kamu berada. krmatian 

akan mendapatkan kamu, kendatipun ka- 
mu di daiam benreng yang tinggi lagi 
kokoh. dan jika ntereka memperoleh ke- 
baikan 319 ). mercka mengatakan "Int ada- 
lah dari sisi Allah”, dan kalau mercka di- 
timpa sesuatu bencana mereka mengata- 
kan : "Ini (datangnya) dari sisi kamu 
(Muhammad)”. Katakanlah: "Semuanya 




’ yyv. a~~>- /ua> jij Kjy. 
IjJjfli a cl— tS* 


1L 




317) . Orang-orang yang menampakkan dirrnya benman dan minta lain berperang sebelum ada perintah 

berperang 

318) . Artinya pahala turul berperang tidak akan dtkurangi sedikitpun. 

3 19) Kemenangan daiam peperangan atau rezki. 




132 


4. AN NISAA' (WANITA) 


JUZ 5 


(datang) dan sisi Allah" Maka mcngapa 
otang-oiang itu (orang munafik) hamptr- 
hampir tidak memahami pembicaraan 320 ) 
sedikitpun’’ 

79. Apa saja m’mat yang kamu peroleli ada- 
lah dari Allah, dan apa saja bcncana yang 
menimpamu, maka daxi (kesatahan) dirt- 
mu sendiri Kami mengutusmu menjadi 
Rasul kepada segenap manusia. Dan 
cukuplah Allah menjadi saksi. 

80. Batangsiapa yang inenta’ati Rasul itu. se- 
sungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan 
baiangsiapa yang berpaling (dari keta’atan 
i(u), maka Kami tidak mengutusmu untuk 
menjadi pemetihaia bagi mereka 321 ) . 


81. Dan mereKa (oiang-oiang munafik) 

mcngatakan: ’’(Kcwajiban kami hanya- 

lah) ta’at". Tetapi apabila mereka telah 
petgi daxi sisimu, sebahagian dari mereka 
mcngatur siasat di malam haxi (mengam- 
bil keputusan) lain dari yang telah me- 
reka katakan tad). Allah mcnubs siasat 
yang mereka atur di malam hari itu, maka 
berpalinglah kamu daxi mereka dan 
tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah 
menjadi Pelindung. 

82. Maka apakah mereka tidak memperhati- 
kan A1 Qur’an ? Kalau kiianya A1 Qur’- 
an itu bukan dari sisi Allah, tcntulah me- 
reka mendapat pertentangan yang ba- 
nyak di dalamnya. 

83. Dan apabila datang kepada mereka suatu 
berita tentang kcamanan ataupun ke- 
takutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan 
kalau mereka menyerahkannya kepada 
Rasul dan Ulii Amri 322 ) diantara mereka. 






C-JU — Afrit 


i]yL> s AiAJp 


^\J 

4 )' 4 i « 44 - 4 ' i}[»jv3j 


320) . Pelajaran dan nasehat-nasehat yang dibenkan. 

321) . Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuitan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar 

mereka tidak berbuat kesalahan. 

322) . lalah: tokoh-tokoh sahabat dan para cendekiawan di antara mereka 


JUZ 5 


4. AN NISAA’ fW ANITA) 


133 




tcntulah orang-orang yang mgin menge- 
tahui kebenarannya iakan dapat) mcnge- 
tahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil 
Amri) 323 ) , Kalau tidaklah kaiena karunia 
dan rahmat Allah kcpada kamu, tcntulah 
kamu mengikut syaitan, kecuali sebaha- 
gian kecil saja (di antaramu). 

Kewajtban berperang dan beberapa adah-adabnya. 

84 Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, 
tidaklah kamu dibcbam mclainkan dcngan 
kewajiban kamu sendiri 324 ) . Kobar- 
kanlah semangat para mu’min (untuk 
berperang). Mudah-mudahan Allah menolak 
scrangan orang-orang yang kafir itu Allah 
amat besar kckuatan dan amat keras sik- 
saan(Nya). 

85. Barangsiapa yang memberikan syafa'at 
yang baik 325 ) , niscaya la akan mem- 
peroleh bahagian (pahala) dari padanya. 
Dan barangsiapa yang memben syafa'at 
yang buruk 326 ) , niscaya la akan memtkul 
bahagian (dosa) dari padanya. Allah Ma- 
ha Kuasa atas segaia sesuatu, 

86. Apabila kamu dihormati dcngan suatu peng 
hormatan. maka balaslah penghormatan itu 
dcngan yang Icbih baik. atau balaslah (de- 
ngan yang serupa) 327 ) . Scsungguhnya 
Allah memperhitungkan segaia sesuatu. 




U i&sfaLm 





>!U 




T>* " t 


87. Allah, tidak ada Tuhanfyang berhak disem- 
bah) setain Dia. Scsungguhnya Dia akan me - 
ngumpulkan kamu di hari kiamat. yang tidak 
ada kcraguan terjadinya Dan siapakah orang 
yang lebih benar perkataaninya) dari pa- 
da Allah? 




323) 


324 ) 


325) . 

326) 

327) 


Menurut mufassirin yang lain maksudnya wlah: kalau suatu berita tenting keamanan dan ke- 
takutan itu disampaikan kcpada Rasul dan Ulil Amri. tentulah Rasul dan Ulil Amn yang ahb da- 
pat menetapkan kesimpuLan (istimbat) dan berita itu. 

Pcnntah berperang itu harus d ilak u k an oleh Nabi Muhammad s.a.w karena yang dibebani adalah 
din beliau sendin, Ayat ini berhubungan dengan keengganan sehagian besar orang Madinuh untuk 
ikut berperang bersama Nabi ke Badar Shughra Maka turunlah ayat uu yang memerintahkan su- 
paya Nabi Muhammad s a w. pergi berperang walaupun sendinan saja. 

Syafa'at yang baik ialah setup syafa'at yang ditujukan untuk melindungi hak scorang muslun 
atau menghmdarkannya dan sesuatu kemudharatan 
Syafa'at yang buruk ialah kebaltkan syafa'at yang baik. 

Penghormatan dalam Islam ialah dengan mengucapkan ’'Assalamu'alaikum" 




134 


4. AN NiSAA’ (WANITA) 


JUZ 5 


' t ^ 


Cara menghadapi orang-orang munafik. 


88 


Male a mengapa kamu (terpeeah) rnenjadi 
dua golongan 328 ) dal am (menghadapi) 
orang-orang munafik, padahal Allah telah 
membalikkan mcreka kepada kekafirafl, di- 
sebabkan usaha mcreka sendiri? Apakah 
kamu bermaksud member) petunjuk ke- 
pada orang-orang yang telah disesatkan 
Allah 3 ”) ? Barangjiapa yang disesatkan 
Allali, sekah-kali kamu tidak mendapat- 
kan jalan (untuk memberi petunjuk) ke- 
padanya. 

89. Mcreka ingin supaya kamu rnenjadi kafir 
sebagaimana mereka telah rnenjadi kafir, 
lalu kamu rnenjadi sama (dengan me- 
reka). Maka janganlah kamu jadikan di- 
antara mereka penolong-penolong(mu), 
hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. 
Maka jika mcreka berpaling 330 ) , tawan 
dan bunuhlah mereka di mana saja kamu 
menemuinya, dan janganlah kamu ambil 
scorangpun di antara mereka rnenjadi pc- 
lindung, dan jangan (pula) rnenjadi pe- 
nolong, 

90. kecuali orang-orang yang meminta per- 
tindungan kepada sesuatu kaum, yang an- 
tara kamu dan kaum itu telah ada per- 
janjian (damai) 331 ) atau orang-orang yang 
datang kepada kamu aedang hati mereka 
merasa keberatan untuk memerangi ka- 
mu dan memerangi kaumnya 332 ) . Kalau 
Allah menghendaki, tentu Dia memberi 
kckuasaan kepada mereka terhadap ka- 
mu, lalu pastilah mereka mcmerangimu. 





' ** 


✓ ^ 
ii\ 


328) . Maksudnya. golongan orang-orang mu'mm yang membela orang-orang munafik dan go longan 

orang-orang mu'min yang mernusuhi mereka. 

329) . Pengertian disesatkan Allah lihat not. 34. 

330) . Diriwayatkan bahwa beberapa orang Arab datang kepada Rasulullah s.a.w di Madinah, lalu me- 

reka masuk Islam, kemudian mcreka ditimpa "demam Madinah”, karena itu mereka kembali kafir 
lalu mereka ke luai dari Madinah Kemudian mereka berjumpa dengan sahabat Nabi, lalu sahabat 
menanyakan sebab-sebab mcreka meninggalkan Madinah Mereka menerangkan bahwa mereka 
ditimpa "demam Madinah”. Sahabat-sahabat berkata. "Mengapa kamu tidak mengambil tebdan 
yang baik dari Rasulullah'’'' Sahabat-sahabat terbagi kepada dua golongan dalam hal ini Yang se- 
bahagian berpendapat bahwa mereka telah rnenjadi munafik, sedang yang sebahagian bgi ber- 
pendapat bahwa mereka masih Islam Lalu turunlah ayat ini yang menceb kaum Mushmin, ka- 
rena rnenjadi dua golongan itu, dan memerintahkan supaya orang-orang Arab itu ditawan dan di- 
bunuh, jika mereka tidak berhijrah ke Madinah, karena mereka disamakan dengan kaum musy- 
rikin yang tain 

331) . Ayat ini rnenjadi dasar hukum suaka. 

332) Tidak memihak dan telah mengadakan hubungan dengan kaum muslimin. 



JUZ 5 


4 AN N1SAA' (WANITA) 


135 




Tetapi jika mereka membiaikan kamu, 
dan tidak memerangi kamu serta menge- 
mukakan perdamaian kepadamu 333 ) ma- 
ka Allah tidak memberi jalan bagrmu iun- 
tuk menawan dan membunuh) mereka. 

91. Kelak kamu akan dapati (golongan-go- 
longan) yang lain, yang bermaksud su- 
paya mercka aman dari pada kamu dan 
aman (pula) dari kaumnya. Setiap me- 
reka diajak kembali kepada fitnah (syirik). 
merekapun terjun ke dalamnya. Karena 
itu jika mereka tidak membiaikan kamu 
dan (tidak) mau mengemukakan perda- 
maian kepadamu. serta (tidak) menahan 
tangan mercka (dari memerangimu). ma- 
ka tawaniah mereka dan bunuhlah mercka 
dim an a saja kamu menemui mereka, dan 
merekalah orang-orang yang Kami bcrikan 
kepadamu alasan yang nyata (untuk me- 
nawan dan ntcmbunuh) mereka. 

Hukum membunuh seseorang muslim. 

92. Dan tidak Layak bagi seorang mu’min 
membunuh seorang mu’min (yang lain), 
kecuali karena tcrsalah (tidak senga- 
ja) 334 ) , dan barangsiapa membunuh se- 
orang mu’min karena tersalah (hendak- 
lah) ia memerdekakan seorang hamba sa- 
haya yang beriman serta membayar 
diat 335 ) yang diserahkan kepada keluar- 
ganya (si terbunuh itu), kecuali jika mere- 
ka (keluarga terbunuh) bersedekah 336 ) , 
Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang me- 
musuhimu, padahal ia mu ’min. maka 
(hendaklah si pembunuh) memerdekakan 
hamba-sahaya yang mukmin Dan jika la 
(si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada 
petjanjian (damai) antara mereka dengan 
kamu. maka (hendaklah si pembunuh) 
membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerde- 
kakan hamba sahaya yang mukmin. Ba- 
rangsiapa yang tidak memperoleh- 
nya 337 ) . maka hendaklah ia (si pembu- 









Jt 0’k^=» S' [z aU 

V' > *"T 


±43 




336). 


Maksudnya: menyerah. 

Seperli: mcnembak burung terkena seorang mu ’min. 

"Dial” ialah pembayaran sejumlah haria karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau 
anggota badan 

Bersedekah di sim maksudnya membebaskan si pembunuh dan pembayaran diat 


337) Maksudnya. tidak mempunyai hamba, tidak mempetoleh hamba sahaya yang beriman atau tidak 
mampu membelinya untuk dimerdekakan. Menurut sebagian ahli tafsii. puasa dua bulan berturut- 
turut itu adalah sebagai ganti dan pembayaran diat dan memerdekakan hamba sahaya. 




136 


4. AN NISAA’ (WANITA) 


JUZ 5 


nuh) berpuasa dua bulan bertutut-turut 
sebagai Cara taubat kepada Allah. Dan ada- 
lah Allah Maha Mengetaliui lap Maha 
Bijaksana. 

93. Dan baxangsiapa yang membunuh sc- 
orang mu'min dengan sengaja, maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal la di- 
dalamnva dan Allah murka kepadanya, 
dan mengutukinya serta menyediakan a/.ab 
yang besax baginya. 

Berlaku telitilah mengambil suatu tindakan. 

94. Hai orang-orang yang beriman. apabila 
kamu pergi (berpezang) di jalan Allah, 
maka telitilah dan janganlah kamu tne- 
ngatakan kepada orang yang mcng- 
ucapkan "salam” kepadamu 338 ) : "Ka- 
mu bukan seorang mu’nun" (lalu kamu 
membunuhnya), dengan maksud mencari 
harta benda kehidupan di dunia, ka* 
rena di sisi Allah ada harta yang ba- 
nyak Begitu jugalah kcadaan kamu da- 
hulu 334 ) , lalu Allah menganugcrahkan 
ni’mat-Nya atas kamu, maka telitilah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan 




> > 2 " -• - 

< >. ,S X > 'S<\\ > >s 






Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang 
tidak berjihad karena uzur, dengan yang ndak 
her jihad. 

95. Tidaklah sama antara mu'min yang du- 
duk (yang tidak turut berperang) yang ti- 
dak mempunyai uzur dengan orang- 
orang yang beijihad dt jalan Allah de- 
ngan harta mereka dan jiwanya Allah 
melebihkan orang-orang yang berjihad de- 
ngan harta dan jiwanya atas orang-orang 
yang duduk 340 ) satu derajat. Kepada ma- 
sing-masing mereka Allah menjanjikan 
pahala yang baik (surga) dan Allah me- 
lebihkan orang-orang yang berjihad atas 
orang yang duduk 341 ) dengan pahala 
yang besar. 




?4h' 


u 1 ai 1 f . .Joy 


338) Dtmaksud juga dengan orang yang mcngucapkan kalimat "laa ilaaha illallah". 

339) . Maksudnya orang itu belum nyata keislamannya oleh orang ramai kamupun demikian pula 

dahulu. 

340) Maksudnya yang tidak berperang karena uzur. 

341) Maksudnya yang tidak berperang tanpa alasan. Sebaglan ahli taisir mengartikan "qaa 'idlin'' di 
sini sama dengan arti ’’qaa'idiin” pada not 340. 






JUZ 5 


4. AN N1SAA* (WANITA) 


137 


96. (yaitu) bcbcrapa dcrajat dari pada-Nya, 
ampunan serta rahinat. Dan adalah Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Kewajiban berhijrah Ji jalan Allan Jan balas- 
annya. 

97. Sesungguhnya orang-orang yang diwafat- 

kan malaikat dalam kcadaan mcnganiaya 
diri sendiri 343 ). (kcpada meieka) malaikat 
bertanya: "Dalam kcadaan bagaimana 

kamu ini’". Mcreka menjawab "Adalah 
kami orang-oiang yang tertindas di ncgeri 
(Mekah)”. Paia malaikat berkat3 "Bukan- 
kah bumi Allah itu luas, sehingga kamu 
dapat berhijrah di bum) itu?”. Otang- 
otang itu tempatnya neraka lahannam, 
dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat 
kembali, 

98. kecuali mereka yang tertindas baik laki-la- 
ki atau wanita ataupun anak-anak yang ti- 
dak mampu berdaya upaya dan tidak 
mengetahui jalan (untuk hijrahj, 

99. mcreka itu, mudah-mudahan Allah mc- 
ma'alkannya. Dan adalah Allah Maha Pe- 
ma’af lagi Maha Pengampun. 


•* ^ 9 + . 






100 Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, nts- 
caya mereka mendapati di muka bum) ini 
tempat hjjrah yang luas dan rezki yang 
banyak. Barangsiapa keluar dari rumah- 
nya dengan maksud berhtjrah kepada 
Allah dan Rasul-Nya, kcmudian kemati- 
an menimpanya (sebelum sampai ke tem- 
pat yang dituju), maka sungguh tclah 
tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah 
Allah Maha Pengampun lag) Maha Pe- 
nyayang. 

Kewa/iban mengerjakan shalal dalam keadaan 
bagaimanapun, 

101. Dan apabita kamu bepergian di muka bu- 
mi, maka tidaklah mengapa kamu men- 


" "£ " ** " ?|/< 

is 




342). Yang dmiaksud dengan orang yang mengamaya dirt sendiri di sini, ialah orang-orang muslimm 
Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nab) sedangkan mereka sanggup, Mcreka dttindas dan di- 
paksa oleh orang-orang kafu ikut bersama mereka perg) ke perang Badar. akhirnya dt antara me- 
reka ada yang terbunuh dalam peperangan itu, 


1 7-MAY-081 3:08:07aqeel @ kfcbsl 


138 


4 AN NISAA' (WANITA) 


JLZ 5 


' t ^ 


qashar 343 ) sembahyang(mu), jika kamu 
takut discrang orang-orang kafir. Sesung- 
guhnya orang-orang kafir itu adalah mu- 
suh yang nyata bagimu. 

102. Dan apabila kamu berada di tengah te- 
ngah meieka (sahabatmu) lalu kamu hcn- 
dak mendirikan shalat bersama-sama me- 
reka, maka hendaklah segotongan dari 
mercka berdiri (shalat) bescrtamu dan 
menyandang senjata, kcmudian apabila 
mereka (yang shalat bescrtamu) sujud (te- 
lah menyempurnakan seraka'at) 344 ) , ma- 
ka hendaklah mereka pindah dan bcla- 
kangmu (untuk mcnghadapi musuh) dan 
hendaklah datang golongan yang kedua 
yang belum bersembahyang, lalu ber- 
sembahyanglah mereka denganmu 345 ) , 
dan hendaklah mereka bcrsiap siaga dan 
menyandang senjata. Orang-orang kalir 
rngin supaya kamu lengah terhadap sen- 
jatamu dan harta bendamu, lalu mereka 
menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan ti- 
dak ada dosa atasmu meletakkan senjata- 
senjatamu. jika kamu mendapat sesuatu 
kesusahan karena hujan atau katena ka- 
mu mcmang sakit; dan siap-siagalah kamu 
Scsungguhnya Allah tclah menyediakan 
a/ab yang menghinakan bagi orang-orang 
kafir itu 346 ). 

103. Maka apabila kamu tclah menyelesaikan 
shalat(mu), ingatlah Allah di waktu ber- 
diri, di waktu duduk dan di waktu ber- 
baring. Kemudian apabila kamu telah me- 
rasa aman, maka dirikanlah shalat itu (se- 
bagaimana biasa). Sesungguhnya shalat 
itu adalah kewajiban yang ditentukan wak- 
tunya atas orang-orang yang beriman. 





^3 xJjUJdj 









=4— 


343) . Menurut pendapat jumhur aiti qashar di sini ialalv sembahyang yang empat raka'at dijadikan dua 

raka'at. Mengqashar di sini ada kalanya dengan mengurangi jumlah raka'at dari 4 menjadi 2. yartu 
dt waktu bepergun dalam keadaan aman dan ada kalanya dengan metingankan rukun rukun dari 
yang 2 raka'at itu, yaitu di waktu dalam perjalanan dalam keadaan khauf. Dan ada kalanya Lagi 
meringankan rukun rukun yang 4 raka'at dalam keadaan khauf di waktu hadhar 

344 ) . Menurut jumhur mufassirm bila tclah selesat seraka'at, maka diselesaikan satu raka'at lagi sendiri, 

dan Nabi duduk menunggu golongan yang kedua, 

345) . Yaitu raka'at yang pertama. sedang raka'at yang kedua mereka selesaikan sendiri pula dan me- 

reka mengakhin sembahyang mereka bersama-sama Nabi, 

346) . Cara sembahyang khauf seperti tersebut pads ayat 102 ini dilakukan dalam keadaan yang masih 

mungkm mengerjakannya. bila keadaan tidak memungkinkan untuk mengcriakakannya. maka sem- 
bahyang itu dikerjakan sedapat-dapatnya, walaupun dengan mengucapkan lasbih saja 



JUZ 5 


4. AN NISAA’ fWANITA) 


139 


104. Janganlah kamu berhati lemah dalam me- 
ngejar mereka (musuhmu). Jika kamu 
menderita kesakitan, maka sesungguhnya 
merekapun menderita kesakitan (pula), sc- 
bagaimana kamu mcnderitanya, sedang 
kamu mcngharap dan Allah apa 
yang tidak mereka harapkan. Dan adalah 
Allah Maha Mengetaliui lag) Maha Btjak- 
Sana. 

KEHARUSAN MEN JAG A KEBENARAN DAN 

KEADH.AN. 

Keharusan add dan tidak memihak dalam mene- 

tapkan sesuatu hukum, 

105. Sesungguhnya Kami telah menurunkan 
Kitab kepadamu dengan membawa ke- 
benaran, supaya kamu mengadili antara 
manusia dengan apa yang telah Allah 
wahyukan kepadamu, dan janganlah ka- 
mu menjadi penan tang (ctang yang tidak 
bersalah), kaiena (membela) orang-orang 
yangkhianat 347 ), 

106. dan mohonlah ampun kepada Allah. Se- 
sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 

107. Dan janganlah kamu berdebat (untuk 
membela) orang-orang yang meng- 
khianati dirinya. Sesungguhnya Allah ti- 
dak menyukai orang-orang yang setalu 
berkhianat lag) bergclimang dosa, 

108. mereka bersembunyi dari manusia, tetapi 
mereka tidak bersembunyi dari Allah, pa- 
dahal Allah beserta mereka. ketika pada 
suatu malam mereka menetapkan ke- 
putusan rahasia yang Allah tidak redhai. 
Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu- 
Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. 


!>pb 


ibj ' 1 


SlU 


347). Ayat im dan beberapa ayat benkutnya diturunkan bethubungan dengan pencurian yang dilaku- 
kan Thu'mah dan ta menyembunyikan barang cunan itu di rumah scorang Yahudi. Thu’mah 
ndak mengakui perbuatannya itu inalah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. 
Hal ini diajukan oleh kerabat-kcrabat Thu'mah kepada Nabi s a.w dan mereka meminta agar Nabi 
membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi. kendatipun mereka tahu bahwa yang 
mencuri barang itu lalah Thu'mah, Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah 
dan kerabatnya itu teihadap oiang Yahudi. 




140 


4 AN NISAA’ fWANITA) 


JUZ 5 


109. Beginilah kamu, kamu sekalian adalah 
orang-orang yang berdebat untuk (mem- 
bela) mereka dalam kehidupan dunia ini. 
Maka siapakah yang akan mendebat Allah 
untuk (membela) mereka pada haii kia- 
mat? Atau siapakah yang jadi pclindung 
meieka (terhadap siksa Allah)? 

110. Dan barangsiapa yang mengerjakan ke- 
jahatan dan mcnganiaya dixinya. kemu- 
dian la mohon ampun kepada Allah, nis- 
caya ia mendapati Allah Maha Pcngam- 
pun lag] Maha Penyayang. 

111. Barangsiapa yang mengerjakan dosa, ma- 
ka sesungguhnya ia mengeij&kannya un- 
tuk (kemudharatan) dirinya sendiri. Dan 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijak- 
sana. 

112. Dan barangsiapa yang mengerjakan ke- 
salahan atau dosa, kemudian dituduh- 
kannya kcpada orang yang tidak be:- 
salah, maka sesungguhnya ia telah ber- 
buat suatu kebohongan dan dosa yang 
nyata. 

113. Sekiranya bukan kaxcna karunia Allah 
dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah se- 
golongan dari mcrcka berkeinginan keras 
untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka ti- 
dak menyesatkan melainkan dirinya sen- 
diri, dan meteka tidak dapat membaha- 
yakanmu scdikitpun kepadamu. Dan (ju- 
ga karcna) Allah telah menurunkan Kitab 
dan hikmah kepadamu, dan telah menga- 
jarkan kepadamu apa yang belum kamu 
ketahuL Dan adalah karunia Allah sa- 
ngat besar atasmu. 

114. Tidak ada kcbaikan pada kcbanyakan bi- 
sikan-bisikan mereka. kecuali bisikan-bisikan 
dari orang yang menyuruh (manusia) 
memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf. 
atau mengadakan perdamaian di antara 
manusia. Dan barangsiapa yang berbuat 
demikian karcna mencari keredhaan Allah, 
maka kelak Kami memberi kepadanya 
pahaia yang besar. 

115. Dan barangsiapa yang menentang Rasul 
sesudah j e las kebenaran baginya, dan 
mengikuti jalan yang bukan jalan orang- 
orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa 






x ^ ^ * -J 

X * \ -*•'-] 





JUZ 5 


4. AN N1SAA’ (WANITA) 


141 


terhadap kesesatan yang telah dikuasi- 
nya itu 348 ) dan Kami masukkan ia kc da- 
lam Jahannam, dan Jahannam ita se- 
buruk-buruk tempat kembali 

Ke/elekan syirik dan pengamh syaitan. 

116. Sesungguhnya Allah ttdak mcngampuni 
dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan 
Dia, dan Dia mengampuni dosa yang se- 
lain dan syirik itu bagi siapa yang di- 
kchcndaki-Nya. Rarangsiapa yang mem- 
pcrsekutukan (sesuatu) dengan Allah, ma- 
ka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh- 
jauhnya. 

117. Yang mereka sembah selain Allah itu, 
tidak lain hanyalah bcrhala 349 ) , dan (de- 
ngan menyembah bcrhala itu) mereka ti- 
dak tain hanyalah menyembah syaitan 
yang durhaka. 

118. yang dila'nati Allah dan syaitan itu 

mengatakan: "Saya benar-benar akan 

mengambil daii hamba-hamba Fngkau 
bahagian yang sudah ditentukan (untuk 
saya) 350 ), 

119. dan aku benat-benar akan menyesatkan 
mereka. dan akan membangkitkan angan- 
angan kosong pada mereka dan akan me- 
nyuruh mereka (memo tong telinga-tcli- 
nga binatang ternak), lalu mereka benar- 
benar memotongnya 351 ) , dan akan aku 
suruh mereka (merobah ciptaan Allah), la- 
lu benar-benar mereka merobahnya 352 )”. 
Barangsiapa yang menjadikan syaitan 
menjadi peiindung selain Allah, maka se- 
sungguhnya ia menderita kcrugian yang 
nyata. 


e * aQ> 


Jj&JiAj'JA' 


i\ 




\z yt &A ci 






<Vi > 




348) . Allah biarkan mereka bergclunang dalam kesesalan. 

349) . Asal ma'na "Inaatsan" lalah wanita-vsanita Patung-patung bcrhala yang disembah Arab Jahiliyah 

itu biasanya diberi nama dengan nama-nama perrmpuan sebagai al Laata, al Urza dan Manah. Da- 
pat juga berarti di sim orang-orang mati, benda-benda yang tidak berjenis dan benda-benda yang 
lemah, 

350) . Pada Uap-bap manusia ada persediaan untuk balk dan ada persediaan untuk jahat, syaitan akan 

mempergunakan persediaan untuk jahat untuk mencelakakan manusia. 

351) . Menurut kepercayaan Arab Jahiliyah, bmatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada 

patung-patung bcrhala, haruslah dipotong telinganya lebih dahulu. dan binatang yang seperti ini 
tidak botch dikendarai dan tidak dipetgunakan lagi. serta harus dilepaskan saja 

352) Merobah ciptaan Allah dapat berarti. mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri bina- 
tang Ada yang mengartikannya dengan merobah agama Allah. 



142 


4 AN NISAA’ (WANITA) 


JUZ 5 


V 


® $ 

Jk 


120. Syaitan itu mcmberikan janji-janji ke- 
pada mcrcka dan mcmbangkitkan angan- 
angan kosong pada mcreka. padahal 
syaitan itu tidak menjanjtkan kepada me- 
reka selaui dan tipuan bclaka. 

121. Mereka itu tempatnya Jahannam dan mc- 
reka tidak memperoleh tempat lari dari 
padanya. 


122. Orang-orang yang beriman dan mengcrja- 
kan amalan saleh, kclak akan Kami 
masukkan ke dalam surga yang mcngalir 
sungai-sungai di dalamnya. mereka kckal 
di dalamnya sclama-lamanya. Allah tclah 
membuat suatu janji yang benat. Dan 
siapakah yang lebih bcnar pcrkataannya 
dari pada Allah? 


Pembalawn itu setuai dengan perbuatan bukan 
menurut ongan-angan 

123. (Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut 
angan-anganmu yang kosong JS3 ) dan ti- 
dak (pula) menurut angan-angan Ahli 
Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan ke- 
jahatan, niscaya akan dihcri pembalasan 
dengan kcjahatan itu dan ia tidak men- 
dapat pclindung dan tidak (pula) pe- 
nolong baginya selain dari Allah. 

124, Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal sa- 
leh. baik laki-laki maupun wanita sedang ia 
orang yang benman, maka mereka itu ma- 
suk kc dalam surga dan mcreka tidak 
diaruaya waiau sedikitpun 


125 . Dan siapakah yang lebih baik agamanya 
dari pada orang yang ikhlas menyerah- 
kan dirmya kepada Allah, sedang diapun 
mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti 
agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah 
mengambil Ibrahim menjadikesayanganNya, 


126. Kcpunyaan Allah-lah apa yang di langit 
dan apa yang di burnt, dan adalah (penge- 
tahuan) Allah Maha Meliputi segala se- 
suatu. 


le, S— * , 

Sc- jCi'i 

© aA 1 ^ sa>- 


JS-® ' Jl3i 




353). Wu di sins ada yang mengartikan dengan kaum muslunin dan ada pula yang mengartikan kaum 
musynkin Maksudnya ialah pahala di akhirat bukanlah menuruti angan-angan dan cita-cita me- 
reka, tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama 




JUZ 5 


4. AN NISAA’ (WANITA) 


143 




Keharusan memberikan hak-hak orang yang 
lemah dan cara menyeleiaikan kesulitan rumah 
tangga. 

127. Dan mereka minta fatwa kepadamu ten- 

tang para wanita. Katakanlah: ’’Allah 

membexi fatwa kepadamu tcniang me- 
reka. dan apa yang dibacakan kepadamu 
dalam A1 Qur’an 354 ) (juga mcmfatwa- 
kan) tenting para waruta yatim yang kamu 
tidak memberikan kcpada mereka apa 355 ) 
yang ditetapkan untuk mcicka, sedan? 
kamu ingin mengawini mereka 356 ) dan 
tentang anak-anak yang inasih dipandang le- 
mah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya 
kamu mengurus anak-anak yatim sccaia 
adiL Dan kebajikan apa saja yang kamu 
kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mengctahuinya". 

128. Dan jika seorang wanita khawatir akan 
nusyuz 357 ) atau sikap tidak acuh dari 
suaminya, maka tidak mengapa bagi ke- 
duanya mengadakan perdamaian yang se- 
benar-benarnya 358 ) . dan perdamaian itu 
lebih baik (bagi mereka) walaupun inanu- 
sia itu menurut tabiatnya kikir 359 ), Dan ji- 
ka kamu bcrgaul dengan isterimu secara baik 
dan mcmclihara dirimu (dari nusyuz dan 
akap tak acuh), maka sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mcngetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

129. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat 
berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), wa- 
laupun kamu sangat main berbuat demi- 
kian, karena itu janganlah kamu terlalu 
cenderung (kepada yang kamu cintai), se- 
hingga kamu biaikan yang lain terka- 


' - »£ •f 

01) if&j ' 'jt 

^ o'^=> aLL '■ y0>- 

\i4?. 

t j ] J LjxLu? 

jtj 

y~+Jio CLa foXk=» 

jj 3 j 

'^JjOZs 


354) . 

355) . 

356) . 


357) . 

358) . 

359) . 


Liliat ayat 2 dan 3 Surat An Nisaa - . 

Maksudnya ialah pusaka dan maskawm. 

Menurut adat Arab Jahiliyah seorang wall berkuasa alas wanita yatim yang dalam asuhannya dan 
berkuasa akan hartanya. lika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. Jika wa- 
nita yatim itu buruk rupanya. dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya dia tetap 
dapat menguasai hartanya. Kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini. 

Lihat arti nusyuz dalam not 291. Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap kcras terhadap isterinya; 
tidak mau menggaubnya dan tidak mau membenkan haknya. 

Seperti isteri bersedu beberapa haknya dikurangi aval suaminya mau baik kembali, 

Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau mclepaskan sebahagian haknya kepada orang lain 
dengan seUchlas hatinya. kendatipun demikian jika isten mclepaskan sebahagian hak-haknya, 
maka boleh suami mencrimanya. 



144 


4. AN NISAA’fWANITA) 


JUZ 5 


» $ 

Jk 


tung-katung. Dan jika kamu mcngada 
kan perbaikan dan memelihara din (dari 
kecuiangan), maka sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lag) Maha Penyayang. 

130. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan 
membcxi kecukupan kepada masing-ma- 
smg dari liinpahan kaiuma-Nya Dan ada 
lah AUah Maha Luas (karunia-Xya) lagi 
Maha Bijaksana. 

Keharusan bertakwo 

131. Dan kcpunyaan Allah-lah apa yang di la- 
ngit dan yang di bumi, dan sungguh 
Kami telah memetintahkan kepada oxang- 
nrang yang dibeti kitab sebelum kamu 
dan (juga > kepada kamu; bertakwalah ke- 
pada Allah. Tetapi )ika kamu kafir maka 
(ketahuilah). sesungguhnya apa yang di 
langit dan apa yang di burn) hanyalah ke- 
punyaan Allah 360 ) dan Allah Maha Kaya 
lagi Maha Terpuji 

132. Dan kepunyaan Allah-lah apa yang d) la- 
ngit dan apa yang di bumi. Cukuplah 
Allah scbagai Pcmelihara 


133. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia 
musnahkan kamu wahai manusia, dan 
Dia datangkan umai yang lain (sebagai 
penggantimu). Dan adalah AUah Maha 
Kuasa berbuat demikian 

134. Barangsiapa yang menghendaki pahala di 
dunia saja (maka ia mcrugi), kaxena di si- 
si AUah ada pahala dunia dan akhixat. 
Dan Allah Maha Mendengax lagi Maha 
Mclihat 

Keharuvin berlaku adit 

135. Wahai orang-orang yang beximan . jadi- 
lah kamu orang yang benar-benax pene- 
gak keadilan, menjadi saksi kaxena Allah 
biarpun teihadap diximu sendixi atau lbu 
bapa dan kaum kecabatmu. Jika ia 361 ) 
kaya ataupun miskin. maka Allah lebih 
tahu kemaslahatannya Maka jangantah 




v 




Ail' ok? 


a* r> 




\\yj\ J Jjij 

^ a!sL> 

ill Is J/jis if 


3601 Maksudnya kekafixan kamu itu lidak akan mendalangkan kemudhaxatan sedikitpun kepada 
Allah, karena Allah tidak betkehendak kepadamu. 

361). Maksudnya. otang yang tergugat atau yang tetdakwa. 




JUZ 5 


4. AN NISAA' fWANTTA) 


145 


kamu mcngikuti hawa nafsu karcna ingin 
mcnyimpang dari kebenaraa Dan jika ka- 
mu memutar balikkan (kata-kata) atau 
enggan menjadi sak&i, maka sesungguh- 
nya Allah adalah Maha Mcngctahui se- 
gala apa yang kamu kcrjakan, 

136. Wahai orang-orang yang beriman, tetap- 
lah betiman kepada Allah dan Rasul-Nya 
dan kepada kitab yang Allah turunkan ke- 
pada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah 
turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang 
kafir kepada Allah, malaikat-malaikat- 
Nya, kitabkitab-Nya, rasul-rasul-Nya. 
dan hart kemudian, maka sesungguhnya 
orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. 


Beheropa keburukan orang munafik. 

137. Sesungguhnya orang-orang yang ber- 
iman kemudian kafir, kemudian beriman 
(pula), kemudian kafir lagi, kemudian ber- 
tambah kekaliiannya 362 ) , maka sekali-kali 
Allah tidak akan memocri ampunan ke- 
pada mereka, dan tidak (pula) menunjuki 
mereka kepada jalan yang lurus. 

138. Kabarkanlah kepada orang-orang muna- 
flk bahwa mereka akan mendapat siksa- 
an yang pedih. 

139. (yaitu) orang-orang yang mengambil 
orang-orang kafir menjadi teman-teman 
penolong dengan memnggalkan orang- 
orang mu'min. Apakah mereka mcncari 
kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka se- 
sungguhnya semua kekuatan kepunyaan 
Allah. 

140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ke- 
pada kamu di dalain A] Qur'an bahwa 
apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah 
diingkari dan diperolok-olokkan (oleh 
orang-orang kafir), maka janganlah ka- 
mu duduk beserta mereka, sehingga me- 
rcka mcmasuki pembicaraan yang lain. 
Karena sesungguhnya (kalau kamu ber- 
buat demikian), tentulah kamu serupa de- 
ngan mereka. Sesungguhnya Allah akan 
mengumpulkan semua orang-orang mu- 
nafik dan orang-orang kafir di dalam 
Jahannam, 




!^lU 
■vr -J.- 


JJ ail <- ^jjl 

t rtJUb J 

1) JX. ^ jU 

yjt \ Oj -Aijiij 

'Z i *A\ . > 

Gl_*t 

J 1 j 

\) Juju Olj) * 

...'Trur •''it* 

a A I Ah jj. 


362). Maksudnya: di samping kekafirannya, ia merendahkan Islam pula. 


146 


4. AN NISAA’ CWANrTA) 


JUZ 5 


141. (yaitu) orang-orang yang menunggu- 
nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pa- 
da dirimu (hai orang-orang mu'min). Ma- 
lta jika terjadi bagimu kemenangan dan 
Allah mereka berkata: "Bukankah kami 
(turut berperang) beserta kamu?” Dan ji- 
ka orang-orang kafir mendapat ke- 
beruntungan (kemenangan) mereka ber- 
kata: "Bukankah kami turut memenang- 
kanmu 363 ) ( dan membela kamu dari 
orang-orang mukmin?’' Maka Allah akan 
memberi keputusan di antara kamu di 
hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak 
akan memberi jalan kepada orang-orang 
kafir untuk memusnahkan orang-orang 
yang beriman. 

142. Sesungguhnya orang-orang munafOc itu 
menipu Allah, dan Allah akan membatas 
tipuan mereka 364 ) . Dan apabila mereka 
berdiri untuk shalat mereka berdiri de- 
ngan maias. Mereka bcrmaksud riya 365 ) 
(dengan shalat) di hadapan manusia. Dan 
tidak lah mereka menyebut Allah kecuali 
sedikit sekali 366 ) 

143. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara 
yang demikian (iman atau kafir): tidak 
masuk kepada golongan ini (orang-orang 
beriman) dan tidak (pula) kepada golong- 
an itu (orang-orang kafir). Barangsiapa 
yang diaesatkan Allah 367 ), maka kamu se- 
kali-kali tidak akan mendapat jalan (un- 
tuk memberi petunjuk) baginya. 

144. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu mengambil orang-orang kafir 
menjadi wali 36 ®) dengan mcninggalkan 
orang-orang mu'min. Ingink ah kamu 
mengadakan alasan yang nyata bagi 
Allah (untuk menyiksamu)’’ 


>4=0 jHPLrP'V 1 $ 


\ \ i'i) 


Vzgti ! pi 


367) . 

368) . 


Yaitu dengan jalan membukakan rahasia-rahasia orang mu'min dan menyampaikan hai ihwal me- 
reka kepada orang-orang kafir atau kalau mereka berperang di pihak orang mu'min mereka ber- 
perang tidak dengan sepenuh hati 

Maksudnya Allah membiarkan mereka dalam pengakuan beriman, sebab itu mereka dilayini se- 
bagai melayani para mu'min Dalam pads itu Allah telah menyediakan neraka buat mereka se- 
bagai pcmbalasan tipuan mereka itu. 

Riya ialah melakukan sesuatu amal tidak untuk mencan kendhaan Allah tetapi untuk mencari 
pujian atau popularitaa di masyarakat, 

Maksudnya: mereka sembahyang hanyalah sekali-kali saja, yaitu bila mereka berada di hadapan 
orang. 

Uhat not 34, 

Wall jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pelindung atau penolong 


JUZ 5 


4. AN NISAA’ (WANITA) 


147 



Scsungguhnya orang-orang munafik itu 
(ditempatkan) pada tingkatan yang pa- 
ling bawah dari neraka. Dan kamu sekali- 
kali tidak akan mendapat scorang pe- 
nolongpun bagi mcreka. 

Kecuali orang-orang yang taubat dan 
mengadakan perbaikan 369 ) dan berpe- 
gang teguh pada (agama) Allah dan tulus 
ikhlas (mengerjakan) agama meicka ka- 
rma Allah. Maka mereka itu adalah ber- 
sarna-sama orang yang bcriman dan ke- 
lak Allah akan memberikan kepada 
orang-orang yang b«riman pahala yang 
besar. 






Mengapa Allah akan menyiksamu, jika 
kamu bersyukur dan hcriman’’ Dan Allah 
adalah Maha Mensyukuri 370 ) lagi Maha 
Mengetahui. 


Larangan melontarkan ucapan ucapan buruk ke 
pada seseorang. 

148. Allah tidak menyukai ucapan buruk 37 !) , 
(yang diucapkan) dengan terus terang ke- 
cuali oleh orang yang dianiaya 377 ) . Allah 
adalah Maha Mcndengar lagi Maha Me- 
ngetahui. 

149. Jika kamu menyatakan sesuaru kebaikan 
atau menyembunyikan atau mcmaafkan 
sesuatu kcsalahan (orang lain), maka se- 
sungguhnya Allah Maha Pema’af lag] 
Maha Kuasa. 


ir* >3' i 


369) . Mengadakan perbaikan beraiti berbuat pekenaan pekerjaan yang batk untuk menghilangkan aki- 

bat-akibat yang jelek dan kcsalahan-kesalahan yang dilakukan. 

370) . Allah mensyukuri hamba-hamba-Nys: memberi pahala terhadap amal-amal hamba-hamba-Nya, 

memaafkan kesalahannya, menambah ni'mat-Nya. 

37|). Ucapan buruk sebagai menceta orang. memaki, menerangkan keburukan-keburukan orang lain, 
menyinggung perasaan seseorang dan sebagamya. 

372). Maksudnya: orang yang tcraniaya boleh mengemukakan kepada hakim atau penguasa keburuk- 
an-keburukan orang yang mengamayanya. 


148 


4. AN NISAA’ (WANITA) 


JUZ 6 


® $ 


A k that kekafiran dan buah keimanan 

150. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ke- 
pada Allah dan rasul-rasui-Nya, dan bermak- 
sud memperbedakan 373 ) antara (keimanan 
kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dcngan 
mcngatakan: "Kami beriman kepada yang 
sebahagian dan kami kafir terhadap seba- 
hagian (yang lain)", serta bcrmaksud (de- 
ngan perkataan itu) mcngambil jalan (te- 
ngah) di antara yang demikian (iman atau 
kafir), 

151. merekalah orang-orang yang kafir se- 
benar-benarnya. Kami telah menyedia- 
kan untuk orang-orang yang kafir itu 
dksaan yang menghmakan. 


152. Orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan para rasul-Nya dan tidak membeda- 
bedakan seorangpun di antara mcrcka, 
kelak Allah akan memberikan kepada 
mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

KESATUAS AGAMA ALLAH 

Pembalasan Allah terhadap pelanggaranpelang- 

garan orang-orang Yahudi. 

153. Ahti Kitab meminta kcpadamu agar kamu 
menurunkan kepada mereka sebuah Kitab 
dari langit. Maka sesungguhnya mereka 
telah meminta kepada Musa yang lebih 
besar dari itu. Mereka berkata. "Perlihat- 
kanlah Allah kepada kami dengan nyaia”. 
Maka mereka disambar petir karena ke- 
zalimannya, dan mcrcka mcnycmbah 
anak ‘.api 374 ) , sesudah datang kepada 
mereka bukti-bukti yang nyata, lalu Kami 
ma'afkan (mereka) dari yang demikian. 
Dan telah Kami bcrikan kepada Musa ke- 
tcrangan yang nyata. 

154. Dan telah Kami angkat kc atas (kepala) 
mereka bukit Thursina untuk (mcnetima) 
perjanjian (yang telah Kami ambil dari) 
mereka. Dan Kami perintahkan kepada me- 


e All la 


tVa* - 

> 

jy \j J 

J 'i i 

^ CL~^5 ‘ijyss- j I 


Sa> J 


i 




373) Maksudnyi: beriman kepada Allah, tidak beriman kepada rasul-rasul-Nya 

374) . Anak sapi itu dibuat mcrcka dan emas untuk disembah 





JUZ 6 


4. AN NISAA' (WANITA) 


149 


reka: "Masukdah pintu gerbang itu sambil 
bcr!ujud 37S y', dan Kami perinlahkan (pu- 
la), kcpada meicka: "Janganlah kamu me- 
langgar pcraturan mcngenai hari Sabtu. ) 
dan Kami telah mengambii daii mereka 
perjanjian yang kokoh. 




1S5. Maka (Kami lakukan terhadap mereka 
beberapa tindakan) 377 ) , disebabkan mere- 
ka melanggar perjanjian itu, dan karcna 
kekafiran mereka terhadap keterangan-ke- 
terangan Allah dan mereka membunuh 
nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan 
mengatakan. ”Hati kami tertutup.” Bah- 
kan, sebenarnya Allah telah mengunci 
mati hati mereka karena kekafirannya, 
karena itu mereka tidak beriman kecuali 
sebahagian kecil dari mereka 




e-te'ii&si 


156. Dan karena kekafiran mereka (terhadap 
Isa), dan tuduhan mereka terhadap 
Maryam dengan kedustaan be sax (zina). 


157. dan karena ucapan mereka: "Sesungguh- 
nya kami telah membunuh A1 Masrh, "Isa 
putra Maryam. Rasul Allah 378 ) ", padahal 
mereka tidak membunuhnya dan tidak 
(pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka 
bunuh ialah) orang yang discrupakan de- 
ngan Isa bagi mereka. Sesungguhnya 
orang-orang yang benelinh paham ten- 
tang (pembunuhan) ’Isa, benar-benar 
dalam keragu-raguan tentang yang di- 
bunuh itu. Mereka tidak mempunyai ke- 
yakinan tentang siapa yang dibunuh itu, 
kecuali mengikuti persangkaan belaka, 
mereka tidak (pula) yakm bahwa yang 
mereka bunuh itu adalah 'Isa. 




375) . Yang dimaksud dengan "pintu gerbang itu” lihat pada ayat 58 S. A! Baqarah dan ’"benujud" 

pada not 54. 

376) . Hari Sabtu ialah hari Sabbat yang khusus untuk ibadat orang Yahudt 

377) . Tindakan-tindakan itu ialah mengutuki mereka, mereka duambar petir. menjelmakan mereka 

menjadikera dan sebagainya. 

378) . Mcrcka menyebut 'Isa putcra Maryam itu Rasul Allah ialah sebagai ejekan, karena mereka sendiri 

tidak mempercayaikeranilan 'Isa itu. 


150 


4. AN NISAA’ (WANITA) 


JUZ 6 


® I 

Jk 


158. Tetapi (yang sebenarnya), Allah tclah 
mengangkat ’Isa kepada-Nya-* 79 ) . Dan 
adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 

159. Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, ke- 
cuali akan beriman kepadanya (’Isa) se- 
belum kematiannya380). Dan di hari 
kiamat nanti 'Isa itu akan menjadi saksi 
terhadap mereka 

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang 
Yahudi, Kami haramkan atas meteka 
(memakan makanan) yang baik-baik 
(yang dahulunya) dihalalkan bagi mcrc- 
ka, dan karena mereka banyak rneng- 
halangi (manusia) dari jalan Allah. 

161. dan disebabkan mereka memakan riba, 
padahal sesungguhnya mereka telah di- 
larang daripadanya, dan karena mereka 
memakan harta orang dengan jalan yang 
batiL Kami telah menyediakan untuk 
orang-orang yang kafir di antara mereka 
itu siksa yang pedih. 

162. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmu- 
nya di antara mereka dan orang-orang 
mu 'min, mereka beriman kepada apa 
yang telah diturunkan kepadamu (A1 
Qur'an ), dan apa yang telah diturunkan 
sebetummu dan orang-orang yang men- 
dirikan shalat. menunaikan zakat. dan 
yang beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Orang-orang itulah yang akan 
Kami berikan kepada mereka pahala yang 
besar. 

Persamaan pokok-pokok Agama yang diwahyukan 

kepada para rasul. 

163. Sesungguhnya Kami telah mcmberikan 
wahyu kepadamu scbagaimana Kami te- 
lah memberikan wahyu kepada Nuh dan 
nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami 
telah memberikan wahyu (pula) kepada 
Ibrahim, lsma’il, Ishak. Ya’qub dan anak 
cucunya, ’Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan 
Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur 
kepada Daud. 


0 Ja 


« 


S' \ Ji' jt j'j 

\ \ >y.j r 

, t ^ 7 f i | , V 

'j ^ 'j 

Jjj5 

j 5 I $ 




379) . Ayat ini adalah sebagai bantahan terhadap angpapan orang-orang Yahudi, bahwa mereka telah 

membunuh Nabi 'Isa a.s. 

380) . Tiap-tiap orang Yahndi dan Nasrani akan beriman kepada Isa sebelum wafatnya, bahwa 

dia adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Sebagian Mufassirin berpendapat bahwa mereka 
mengimani hat itu sebelum wafat. 




JUZ 6 


4. AN NISAA’ (WANITA) 


151 


164. Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul 
yang sungguh telah Kami kisahkan ten- 
tang mereka kepadamu dahulu, dan ra- 
sul-rasul yang tidak Kami kisahkan ten- 
tang mereka kepadamu. Dan Allah telah 
berbicara kepada Musa dengan lang- 
sung 381 ). 


3$ j* 

(S“J* 


165. (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul 
pembawa berita gembira dan pemberi per- 
ingatan agar supaya tidak ada alasan ba- 
gi manusia membantah Allah sesudah di- 
utusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

166. (Mereka tidak mau mengakui yang di- 
turunkan kepadamu itu), tetapi Allah 
mengakui A1 Qur’an yang diturunkan-Nya 
kepadamu. Allah menurunkannya dengan 
ibnu-Nya; dan malaikat-malaikat pun men- 
jadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang 
mengakuinya. 

167. Sesungguhnya orang-orang yang kafir 
dan menghalangi-halangi (manusia) dari 
jalan Allah, benar-benar telah sesat se- 
jauh-)auhnya. 


if < < 


^ \ Ju*> j3 


168 Sesungguhnya orang-orang yang kafir 
dan melakukan kezaliman, Allah sekali- 
kali tidak akan mengampuni (dosa) 
mereka dan tidak (pula) akan menunjuk- 
kan jalan kepada mereka, 

169. kecuali jalan ke neraka lahannam; mere- 
ka kekal di dalamnya selama-lamanya. 
Dan yang dcmikian itu adalah mudah 
bagi Allah. 




170. Wahai manusia, sesungguhnya telah da- 
tang Rasul (Muhammad) itu kepadamu 
dengan (membawa) kebenaran dari 
Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah 
yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu 
kafir, (maka kekafiran itu tidak merugi- 
kan Allah sedikitpun) karena scsungguh- 



381). Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa a.s., merupakan keistimewaan Nabi Musa as. dan 
kajena Nabi Musa a.s. disebut "Kalimullah" sedang rasul-rasul yang lain mendapat wahyu 
dari Allah dengan perantaraan Jihril Da lam pada itu Nabi Muhammad s.a.w. pernah berbicara sc- 
cara langsung dengan Allah pada maiam hari di waktu mi ’raj 



152 


4. AN NISAA' (WANITA) 


JUZ 6 


nya apa yang di langjt dan di bumi Hu ada- 
lah kepunyaan Allah 382 ) . Dan adalah 
Allah Maha Mengetahui lagt Maha Bijak- 

sana 




Pandangan Al Qur'an lerhadap ,\abi Isa a.s 

171, Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu me- 
lampaui batas datam agamamu 383 ) , dan 
janganlah kamu mcngatakan terhadap 
Allah kccuali yang benai Sesungguhnya 
Al Nlasih, 'Isa putra Maryam Hu, adalah 
utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) 
kalimat-Nya 384 ) yang disampaikan-N'ya 
kcpada Maryam, dan (dengan tiupan) toh 
dari-Nya 385 ) Maka benmanlah kamu 
kcpada Allah dan rasul-rasul-Nya dan 
janganlah kamu mengatakan ’’(Tuhan Hu) 
tiga”. berhcnttlah (dari ucapan itu). (Itu) 
lebih baik bagimu Sesungguhnya Allah 
Tuhan Yang Maha Esa, Maha Sun Allah 
dari mempunyai anak, segala yang d) langit 
dan di bumi adalah krpunyaan-Nya. Cukup- 
lah Allah scbagai Pcmelthara. 




l ^->1 

4d»\ 

> or * » 9 " K -\K f 9 "K'Zr " 

JjLaC j 3 


\ > 


172. Al Masih sckali-kali tidak enggan men- 
jadi hamba bagi Allah, dan lidak (pula 
enggan) malaikat-malaikat yang terdekat 
(kepada Allah) 386 ) Barangstapa yang eng- 
gan dari menycmbah-Nya dan menyom- 
bongkan din. nanti Allah akan mengum- 
pulkan mcreka semua kepada-Nya. 


\\l2- O^J J 1 ^ 
c . . 




d 1 




jl> i • 


173. Adapun orang-orang yang beriman dan 
berbuat amal saleh, maka Allah akan me- 
nyempumakan pahala mereka dan nte- 
nambah untuk mereka sebagian dari karu- 
nia-Nya Adapun orang-orang yang eng 


' r , " . M , * 


-A! \ i 


382) 


383) . 

384) 

385) . 
38fi> 


Allah yang mempunyai segala yang di langil dan di bumi itu tentu saja ltdak berkehendak kcpada 
siapapun karena itu tentu saja kckafiranmu tidak akan mendatangkan kerugian sedikitpun kc- 
pada- Nya. 

Maksudnya janganlah kamu mengatakan Nabi 'Isa a s. itu Allah, sebagai yang dikatakan oleh 
orang-orang Nasrani. 

Lihat not 193 

Disebut tiupan dari Allah karena tiupan itu berasal dari perintah Allah. 

Yaitu Malaikal yang berada di sekitar Arsy seperti Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat-malaikat 
yang setingkat dengan mereka 



JUZ 6 


4 AN N1SAA' fWANITA) 


153 


gan dan menyombongkan diri, maka 
Allah akan menyiksa mcrcka dengan 
siksaan yang pedih, dan mcrcka lidak 
akan memperolch bagi diri mereka, pelin- 
dung dan penolong seiain daripada Allah. 

174. Hai manusia, sesungguhnya telah datang 
kcpadamu bukti kebenaran dan Tuhan- 
mu, (Muhammad dengan mu'jizatnya) 
dan telah Kami turunkan kcpadamu ca- 
haya yang terang bcnderang (A! Qur’an ). 

175. Adapun orang-orang yang beriman ke- 
pada Allah dan berpegang teguh kepada 
(agama)-Nya, niscaya Allah akan me- 
masukkan mcrcka ke dalam rahmat yang 
besar dari-Nya (suiga) dan limpahan karu- 
nia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada 
jalan yang lurus (untuk sampai) kepada- 
Nya. 


Oj J Oj-U; Si j 

©Ss^Sij 




Masalah pusaka Kalalah. 

176. Mcrcka mcminta fatwa kepadamu (ten- 
tang kalalah) 387 ) . Katakanlah "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kala- 
lah (yaitu): jika seorang meninggal durua. 
dan ia tidak mempunyai anak dan mem- 
punyai saudara percmpuan, maka bagi 
saudaranya yang pcrempuan itu seperdua 
dari harta yang ditinggalkannya, dan sau- 
daranya yang laki-laki mempusakai (sclu- 
ruh harta saudara perempuan), jika ia ti- 
dak mempunyai anak; tetapi jika saudara 
pcrempuan itu dua orang, maka bagi ke- 
duanya dua pcrtiga dari harta yang di- 
tinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika 
mereka (ahti waris itu terdiri dari) sauda- 
ra-saudara laki dan pcrempuan, maka ba- 
hagian seorang saudara laki-laki seba- 
nyak bahagian dua orang saudara perem- 
puan Allah menerangkan (hukum ini) kc- 
padamu, supaya kamu tidak sesat. Dan 
Allah Malta Mengetahui scgala sesuatu. 


^i-dia^Ssterofj 

cLU^jS' £-3 'y 




387). Kalalah ialah: sescorang mati yang tidak mcnmggalkan ayah dan anak. 


154 


4. AN NISAA* (WANITA) 


JUZ 6 


PENUTUP 


Surat An Nisaa' dimulai, dengan peruitah bcrtakwa dan menyatakan bahwa asal manusia itu 
adalah satu. kcmudian menerangkan hukum-hukum yang berhubungan dcngan anak yatim, 
rutnah langga, warisan, wanita yang haram dinikahi scrta hak dan kewajiban laki-laki dan pe- 
rempuan. Selanjutnya discbut tcntang hukum-hukum perang serta pelajaran-pelajaran yang harus 
diambil dari perang Badar dan Uhud. Pengutaraan hukum perang dan hukum keluarga dalam 
jurat ini, merupakan hujjah-huj)ah yang dikemukakan kepada Ahli Kitab, yang mana hujjah- 
hujjah ini ditegaskan pada bahagian terakhir dari jurat ini. Akhirnya jurat ini ditutup dengan 
pcrintah kepada para mu 'min supaya mcrcka bcrsabar, mcngeratkan hubungan sesama manusia 
dan bertakwa kepada Allah, agar mendapat keberuntungan dunia akhirat. 

HUBUNGAN SURA T A A SISAA ’ DENG AH SURA T AL M A A IDA H 

1. Surat An Nisaa’ menerangkan beberapa macam 'aqad, seperti perkawinan, pcrceraian, wari- 
san, perjanjian, wasiat dan sebagainya. Scdang permulaan sural Al Maa-idah menyatakan su- 
paya hamba-hamba Allah memenuhi scgala macam 'aqad-’aqad yang telah dilakukan baik 
terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia di samping menerangkan ‘aqad-’aqad 
yang lain. 

2. Surat An Nisaa' mengemukakan beberapa hukum secara umum dan mendatangkan jalan un- 
tuk menetapkan sesuatu hukum, kemudian jurat Al Maa idah menjclaskan dan menegaskan 
hukum-hukum itu. 

3. Scbagaimana halnya jurat Al Baqarah dan jurat Ali 'Imran mengemukakan hal-hal yang 
berhubungan dengan pokok-pokok agama seperti keesaan Allah dan kenabian, maka jurat 
An Nisaa' dan Al Maa-idah menerangkan tentang furu’ agama (hukum fiqh), seperti hal- 
hal yang berhubungan dengan hukum keluarga dan sebagainya. 

4 Akhir surat An Nisaa’ mengemukakan hujjah-hujjah atas kekeliruan orang-orang Yahudi 
dan Nasrani serta kekeliruan kaum musyrikin dan munafikin. Hal yang serupa diterangkan 
secara panjang lebar oleh surat Al Maa-idah. 

5. Surat An Nisaa' dimulai dengan ”Yaa ayyuhannaas” yang nadanya sama dengan nada su- 
rat Makiyyah, jedang surat Al Maa-idah sebagai surat Madamyyah dimulai dengan : "Yaa 
ayyuhal tadziina aamanu” Hal ini menyatakan: sekalipun nadanya berlainan, tetapi yang 
dituju oleh kedua surat ini ialah seluruh manusia. 


JUZ 6 


5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 


155 


AL MAA-IDAH 
(Hidangan) 


MUQADDIMAH 


Surat Al Maa-idah terdiri dan 120 ayat; termasuk gotongan surat Madamyyah Sckaiipun 
ada ayatnya yang turun di Mekah, namun ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad s.a.w. 
hjjrah ke Medinah, yaitu di waktu haji wadaa' 

Surat ini dinamakan "Al Maa-idah" (hidangan), karena memuat kisah pengikut-pengikut 
set La Nabi 'Isa a.s. mcminta kepada Nabi 'Isa a.s.. agar Allah menurunkan untuk mereka Al 
Maa-idah (hidangan makanan) dari langit (ayat 112). Dan dinamakan dengan "Al Uqud" (perjan- 
jian), karena kata itu terdapat pada ayat pertama surat ini, di mana Allah menyuruh agai hamba- 
hamba-Nya memenuhi janji prasetia terhadap Allah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat 
sesamanya. 

Dinamakan juga "Al Munqidz” (yang menyelamatkan), karena akhir surat ini mengandung 
kisah tentang Nabi 'Isa a.s. penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah 

Pokok-pokok isinya. 

/. Keimanan: 

Bantahan terhadap orang-orang yang mempertuhankan Nabi 'Isa a.s. 

2. Hukum-hukum: 

Keharusan memenuhi perjanjian; hukum melanggar syi’ar Allah: makanan yang di- 
halalkan dan yang diharamkan; hukum mengawini wanita ahli kitab; wudhu'; 
tayammum; mandi; hukum membunuh orang; hukum mengacau dan mengganggu 
keamanan; hukum qishaas; hukum melanggar sumpah dan kafaaratnva; hukum 
khamax, berjudi; berkorban untuk berhala; mengundi nasib; hukum membunuh 
binatang waktu ihram; hukum persaksian dalam berwasiat. 

3. Kisah -kisah 

Kisah -kisah Nabi Musa a.s. menyuruh kaumnya memasuki Palestina; kisah Habil 
dan Qabil.kisah-kisah tentang Nabi 'Isa a.s. 

4. Han lain -lain: 

Keharusan bersikap lemah lembut terhadap sesama mu'mtn bersikap keras terhadap 
orang-orang kafir; penyempurnaan Agama Islam di zaman Nabi Muhammad s.a.w. 
keharusan jujur dan berlaku adil; sikap dalam menghadapi berita-berita bohong; 
akibat berteman akrab dengan orang yang bukan muslim; kutukan Allah terhadap 
orang-orang Yahudi, kewajiban rasul hanya menyampaikan agama, sikap Yahudi 
dan Nasram terhadap orang Islam, Ka'bah sokoguru kehidupan manusia; peringat- 
an Allah supaya meninggalkan kebiasaan Arab Jahiliyah; larangan-larang&n terhadap 
pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan kesempitan dalam agama. 


156 


5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 


JUZ 6 



® I 


rm 


mm 


AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 

SL’RAT KE 5 : 120 »yat. 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemuiah lagi Maha Penyayang. 

JANJI PRASFTIA KEPADA ALLAH DAN PE- 
NYEMPURNAAN A GAMA ISLAM 



1, Hai orang-orang yang beiiman, penuhi- 
lah aqad-aqad itu 388 ) , Dihalalkan bagimu 
bin a tang ternak, kecuali yang akan di- 
bacakan kepadamu. (Yang demtkian itu) 
dengan tidak mcnghalalkan berburu keti- 
ka kamu sedang mengeijakan haji, Sc 
sungguhnya Allah menetapkan hukum- 
hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 


Kai orang-orang yang bcriman, janganlah 

kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah 389 ) , 
dan jangan melanggar kchormatan 

bulan-bulan haram 390 ) , jangan (meng- 
ganggu) binatang-binatang had-ya 39 *), 
dan binatang-binatang qalaa-id 392 ) , dan 
jangan (pula) mengganggu orang-orang 

yang mengunjungi Battullah sedang me- 
reka mcncari karunia dan keredhaan dari 
Tuhannya 393 ) dan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah haji, maka boleh- 
lah bcrburu. Dan janganlah sekali-kali ke- 
bencian(mu) kepada sesuatu kaum kare- 
na mercka menghalang-halangi kamu dari 
Marjidilharam, mendorongmu berbuat 


jfkjLi [ y* !«■ 

m i j;pH ' 


fi > 


j'fjm m'} >j$j 

'j-Cjo JcpZ. ^ 


Aqad fperjanjian) mencakup janji praseita bamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh 
manutu dalarn pergautan sesamanya 

Syi'ar Allah ialah rcgala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-tempat 

mengerjakannya. 

Arti butan haram lihat not 1 19. maksudnya ialah dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan 
itu 

Ialah: bmatang tunta, lembu. kambing. biri-birij yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri 
kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagmgnya dihadiahkan kepada fakir misk in dalam 
rangka ibadat haji 

Ialah: binatang liad-ya yang diberi kalung. supaya dikctahui orang hahwa bmatang itu telah 
diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah 

Dimakiud dengan karunia ialah keuntungan yang dibciikan Allah dalam permagaan Keredhaan 
dart Allah ialah: pahala amalan haji 




JUZ 6 


5 AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 


157 


aniaya (kepada mcrcka). Dan tolong-me- 
nolonglah kamu dalam (mengerjakan) keba- 
jikan dan takwa, dan jangan tolongmcno- 
long dalam berbuat dosa dan pclanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, se- 
sungguhnya Allah amat bcial siksa-Nya. 

3. Dihaiamkan bagimu (memakari) bang- 
kai, darah 394 ) , daging babi, (daging 
hewan) yang disembelih atas nama selain 
Allah, yang tcrcekik, yang dipukul, yang 
jatuh, yang ditanduk, dan yang ditcrkam 
binatang buas, kecuali yang sempat ka- 
mu menycmbelihnya 395 ) , dan (diharam- 
kan bagimu) yang disembelih untuk bcr- 
hala. Dan (dihaiamkan juga) mengundi 
nasib dcngan anak panah 396 ), (mengundi 
nasib dengan anak panah itu) adalah kc- 
fasikan. Pada haii ini 397 ) orang-orang ka- 
fir telah putus asa untuk (mengalahkan) 
agamamu, sebab itu janganlah kamu 
takut kepada mcrcka dan takutlah ke- 
pada Ku Pada haii ini telah Kusempur- 
nakan untuk kamu agamamu, dan telah 
Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan 
telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama ba- 
gimu. Maka barangsiapa texpaksa 398 ) ka- 
rena kclaparan tanpa sengaja berbuat do- 
sa, sesungguhnya Allah Maha Pengam- 
pun lagi Maha Penyayang. 


*4-1j 1 L# J \j Aj 

C»)} ^ 

'Jkr ’ ! 4 'j 


> 





394) Utah: darah yang kcluar dan tubuh, sebagaimana terscbut dalam surat Al An-aam ayat 145. 

395) . Maksudnya ialah: binatang yang tetcekik , yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang di- 

tcrkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati 

396) Al At.laam artinya: anak panah yang beium pakai bulu. Orang Atab Jahiliyah menggunakan anak 
panah yang beium pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuat- 
an atau tidak 

Caranya ialah mereka amhil tiga buah anak panah yang beium pakai bulu. Sctelah ditulis masing- 
masing yaitu dengan "lakukanlah" "jangan lakukan". sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa. 
diletakkan dalam sebuah (empat dan disimpan dalam Ka'bah Btla meteka hendak melakukan se- 
suatu perbuatan maka meteka mcmmti supaya juru kunci Ka'bah mcngambil sebuah anak panah 
itu Tcrserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. sesuai 
dengan tulisan anak panah yang diambil itu Kalau yang tcrambil anak panah yang tidak ada 
tulisannya, maka undun diulang sekali lagi 

397) Yang dimaksud dengan hart ialah /nose, yaitu: masa haji wada', haji tetakhu yang dilakukan nleh 
Nabi Muhammad s a w. 

398) Maksudnya dibolehkan memakan makanan yang dihaiamkan oleh ayat uu jika terpaksa 


indonesi_sign_051 7-MAY-081 3:08:07aqeel @ kfcbsl WS_03 


158 


5 AL MAA-IDAH (H1DANGAN) 


iUZ 6 


4. Mcreka menanyakan kcpadamu: "Apa- 

kah yang dihalalkan bagi mcreka'’ Ka- 
takanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik- 
baik dan (buruan yang ditangkap) oleh bi- 
natang buas yang telah kamu ajar dengan 
melatihnya untuk berburu, kamu meng 
ajarnya menurut apa yang telah diajar- 
kan Allah kcpadamu 399 ) , Maka makan- 
lah dari apa yang ditangkapnya untuk ■ 
mu 400 ) , dan sebutlah nama Allah at as bi- 
natang buas itu (waktu melepasnya) 40 1 ) 
Dan bertakwalah kepada Allah, sesung- 
guhnya Allah amat cepat hisab-Nya”. 

5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang 
baik-baik. Makanan (sembelihan) orang- 
orang yang diberi A1 Kitab itu halal bagi- 
mu, dan makanan kamu halal pula bagi 
mereka. (Dan dihalalkan mengawini) 
wanita-wanita yang menjaga kchormat- 
an 401 ) di ant ax a wanita-wanita yang ber- 
iman dan wanita-wanita yang menjaga kc- 
hormatan di antara orang-orang yang di- 
beri A1 Kitab vebelum kamu, bila kamu te- 
lah membayar mas kawin mereka dengan 
maksud menikahinya, tidak dengan mak- 
sud berzina dan tidak (pula) menjadikan- 
nya gundik-gundik. Barangsiapa yang ka- 
fir sesudah ber iman (tidak menerima hu- 
kum-hukum Islam) maka hapuslah amal- 
annya dan ia di hari akhirat termasuk 
orang-orang merugi 

WUDHU'. MANDI DAN TA YAMUM. 

6. Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu hendak mengerjakan shalat, maka 
basuhlah mukamu dan tanganmu sampai 
dengan siku, dan sapulah kepalamu dan 
(basuh) kakimu sampai dengan kedua 
mata kaki, dan jika kamu junub maka 
mandilah, dan jika kamu sakit 403 ) a tau 
dalam perjalanan atau kembali dan tem- 




0 & 


iwT*- 




Q'oyJS'ot 

ip? id -is.j 


399) . Maksudnya binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperoleh dari pcngalaman; pikir- 

an manusia dan ilham dan Allah tentang mclalih binatang buas dan cara berburu. 

400) Yu itu buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dunakan sedikitpun 
oleh binatang itu. 

401) . Maksudnya: di waktu mclepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang 

buruan itu sendin menyebutkan di waktu menerkam buruan. 

402) . Ada yang mengalakan wanita-wanita yang merdeka. 

403) . Maksudnya: sakit yang tidak bolehkcna air. 


JUZ 6 


5. AL MAA-IDAH (H1DANGAN) 


159 


pat buang air (kakus) atau menyentuh 404 ) 
perempuan, lalu kamu tidak memperoleh 
air. maka bcttayamumlah dengan tanah 
yang baik (bcrtih); sapulah mukamu dan 
tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak 
hendak menyulitkan kamu. tclapi Dia 
hendak membersihkan kamu dan me- 
nycmpurnakan ni'mat-Nya bagimu, su- 
paya kamu bersyukur 


7. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu 
dan pcrjanjian-Nya 405 ) yang telah diikat- 
Nya dengan kamu, ketika kamu mengata- 
kan: "Kami dengar dan kami ta'ati". Dan 
bertakwalah kepada Allah, tesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui isi hati(mu). 

KEWAJ1BAN BER1.AKU ADll. DAN 
JVJUR. 

8. Hai orang-orang yang bcriman, hendak - 
lah kamu jadi orang-orang yang sclalu 
menegakkan (kebenaran) k arena Allah, 
menjadi saksi dengan add Dan janganlah 
sckali-kali kcbcnctanmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk berlaku 
tidak add. Berlaku adillah. karena add itu 
tebih dekat kepada takwa. Dan bertakwa- 
lah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerja- 
kan. 

9. Allah telah menjanjikan kepada orang- 
orang yang beriman dan bcramal saleh, 
(bahwa) untuk mcreka ampunan dan 
pahala yang besar. 

10. Adapun orang-orang yang kafir dan men- 
dustakan ayat-ayat Kami, mereka itu ada- 
lah penghuni neraka. 

11. Hai orang-orang yang beriman. ingatlah 
kamu akan ru’mat Allah (yang dibcrikan- 
Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum 
bermaksud hendak menggerakkan tangannya 
kepadamu (untuk berbuat jahat), maka 
Allah menahan tangan mereka dari kamu. 
Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya 
kepada Allah sajalah orang-orang mu'min 
itu harus bertaw akkal. 

404) Artinya: menyentuh. Menurut jumhur ialah 
"menyetubuhi” 

405) . Perjanjian itu ialah perjanjian akan mendengar 
ikrarkan waktu bai'ah. 


Jo'j 

J 


' ,1 ppxii 


©^JLai ^ 

'yp-J \p't- Id 1 . jLpj 

4jil sSIjC 1? y* ' fc i 

aI»' ' 

"menyentuh” sedang scbahagian mufaasirin ialah 
dan mengikuti Nabi dalam segala keadaan yang di- 




160 


5 AI. MAA-1DAH (HIDANGAN) 


JUZ 6 


PENGINGKARAN JASJ1 PRASETIA OLEH 
ORANG-ORANG YAHUDl DAS NAS RAS1. 

12. Dan sesungguhnya Allah telah meng- 
ambil peijanjian (daii) Bani Israil dan te- 
lah Kami angkat di antara mereka 12 
orang pemimpin dan Allah bcrfiiman: 
"Sesungguhnya Aku be sett a kamu, se- 
sungguhnya jika kamu mendirikan shalat 
dan menunatkan zakat serta beriman ke- 
pada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu 
mercka dan kamu pinjamkan kepada 
Allah pinjaman yang baik 406 j sesungguh- 
nya Aku akan menghapus dosa-dosamu. 
Dan sesungguhnya kamu akan Kumasuk- 
kan ke dalam surga yang mengalir di 
dalamnya sungai-sungai. Maka barang- 
siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, 
sesungguhnya ia telah tersesat dati jalan 
yang lurus" 


13. (Tctapi) karena mereka mclanggar janji- 
nya, Kami kutuk mereka. dan Kami jadi- 
kan hati mereka kcras membatu. Mereka 
suka merobah perkataan (Allah) dari 
tempat-tempatnya 407 ) , dan mereka (se- 
ngaja) melupakan sebagian dari apa yang 
mereka telah diperingatkan dengannya, 
dan kamu (Muhammad) senanliasa akan 
melihat kekhianatan dari mereka kecuali 
sedikit di antara mereka (yang tidak ber- 
khianat), maka maatkanlah mereka dan 
biarkanlali mereka, sesungguhnya Allah me- 
nyukai orang-orang yang berbuat baik. 

14 Dan di antara orang-orang yang mengata- 
kan: "Sesungguhnya kami iru orang-orang 
Nasrani", ada yang telah Kami ambil per- 
janjian mereka, tetapi mereka (sengaja) 
melupakan sebahagian dari apa yang 
mereka telah diberi peringatan dengan- 
nya; maka Kami timbuOcan di antara 
mcrcka permusuhan dan kebencian sam- 
pai hari kiarnat. Dan kelak Allah akan 
memberitakan kepada mercka apa yang 
selalu mereka kerjakan. 


y' .'Tj- ^ 

^ ^ * L • " 

V . < . ^ { 'S 


jij&A 


406), Maksudnya ialah mcnafkahkan harta untuk mcnunaikan kewajiban dengan hati yang ikhlas 
40?). Maksudnya: merobah arti kata-kata, tempat atau menambah dan niengurangi 





JUZ 6 


5. AL MAA-IDAH (H1DANGAN) 


161 


' i 


15. Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah da- 
tang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan 
kcpadamu banyak dari isi A1 Kitab yang 
kamu sembunyikan. dan banyak (pula 
yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah 
datang kepadamu cahaya dari Allah, dan 
kitab yang menerangkan 408 ). 


16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki 
orang-orang yang mengikuli keredhaan- 
Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan 
kitab itu pula) Allah mengeluaikan orang- 
otang itu dari gelap gulita kepada cahaya 
yang terang benderang dengan seizin- 
Nya, dan menunjuki meceka ke jalan yang 
lurus. 

17. Sesungguhnya telah kafixlah orang-orang 
yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu 
ialah A1 Masih putera Maryam”. Kata- 
kanlah “Maka siapakah (grrangan) yang 
dapat menghalang-halangi kehendak 
Allah, jika Dra hendak membinasakan A1 
Masih putera Maryam itu beserta ibunya 
dan seluruh orang-orang yang berada di 
bumi semuanya?” Kepunyaan Allah- 
tah kcrajaan langit dan bumi dan apa 
yang di antara keduanya; Dia mcncipta- 
kan apa yang dikehendaki-Nya Dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

18. Orang-orang Yahudi dan Nasrani me 

ngatakan: "Kami ini adalah anak-anak 

Allah dan kekasrh-kekasih-Nya”. Kata- 
kanlah "Maka mengapa Allah menyik- 
sa kamu karena dosa-dosamu?” (Kamu 
bukanlah anak-anak Allah dan kekasih- 
kekasih Nya), tetapi kamu adalah ma- 
nusia (biasa) di antara orang-orang yang 
diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi 
siapa yang dikehendaki Nya dan me- 
nyiksa siapa yang dikchcndaki-Nya. Dan 
Kepunyaan AUahJah kerajaan langit dan 
bumi serta apa yang adadi antara keduanya 
Dan kepada Allah- lab kcmbali (segala se- 
suatu). 

19. Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah 
datang kepada kamu Rasul Kami, men- 
jelaskan (svari’at Kami) kepadamu «ketrka 
terputus (pengiriman) rasul-rasut, agar 
kamu tidak mengatakan "Tidak datang 
kepada kami baik seorang pembawa 


r -- - ^ r - ( • ** 



— i-Al yiri j' A J*- 

fSiJ 


J a j* V\ 

c^jS\ J LaU y il 


\yy6 J' jt 


408). Cahaya maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. dan Kitab maksudnya: Al Qur'an. 



162 


5 AL MAA-1DAH (HIDANGANl 


JUZ 6 


j !S"«T 


bcrita gembira maupun scurang pcmbcri 
peringatan". Sesungguhnya telah da tang 
kepadamu pembawa berita gembira dan 
pemberi peringatan. Allah Malta Kuasa 
alas segala sesuatu. 

KEENGCANAN BANGSA YAHVD1 MEN- 
TA'ATl PER I NT AH NAB I MUSA AS 

MEMASUKI PALEST1NA DAN AKIBAT 
NY A. 

20. Dan (ingatlah), ketika Musa berkata ke- 

pada kaumnya: "Hat kaumku. ingatlah 

ni’mat Allah atasmu ketika Dia meng- 
angkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadi- 
kan-Nya kamu orang-orang merdeka, 
dan diberikan-Nya kepadamu apa yang 
belum pcrnah diberikan-Nya kepada se- 
orangpun di antara umat-umat yang lain”. 

21. Hai kaumku, masuklah kc tanah suci 
(Palestine) yang telah ditentukan Allah 
bagitnu 409 ) , dan janganlah kamu lari ke 
belakang (karena takut kepada musuh), 
maka kamu menjadi orang-orang yang 
merugi. 

22. Mereka berkata: "Hai Musa, sesungguh- 
nya dalam negeri itu ada orang-orang 
yang gagah perkasa, sesungguhnya kami 
sekali-kab tidak akan mcmasukinya se- 
belum mereka ke luar daripadanya. Jika 
mereka ke luar daripadanya, pasti kami 
akan memasukinya.” 

23. Berkatalah dua orang di antara orang- 

orang yang Ukut (kepada Allah) yang 
Allah telah memberi ni’mat atas kedua- 
nya: "Serbulah mereka dengan melalui 

pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu 
memasukinya niscaya kamu akan me- 
nang Dan hanya kepada Allah hendak- 
nya kamu bertawakkal, jika kamu benar- 
benar orang yang beriman”. 

24 Mereka berkata: "Hai Musa, kami sekali- 
sekali tidak akan memasukinya selama- 
lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, 
karena itu pergilah kamu bersama Tu- 
hanmu, dan berperanglah kamu berdua, 
sesungguhnya kami hanya duduk rae- 
nanti di sint saja," 




ail'i iuJu 


-■m 






409). Maksudnya tanah Palestma itu ditentukan Allah bagi kaum Yahudi selama mereka iman dan 
la 'at kepada Allah. 





JUZ 6 


5. AL MAA-IDAH (H1DANGAN) 


163 


25. Berkata Musa: ”Ya Tuhanku, aku tidak 
menguasai kecuali diiiku sendiri dan sau- 
daraku. Sebab itu pisahkanlah antara 
kami dengan orang-orang yang fasik itu” 


id 1 tyk '' . ; Ixxj 


26. Allah berfirman ”(Jika demikian), maka 
sesungguhnya ncgcri itu diharamkan atas 
mereka selama empat puluh tahun, (sela- 
ma itu) mereka akan bcrputar-putar kcbi- 
ngungan di bumi (padang Tiih) itu. Maka 
janganlah kamu berscdih hati (mcmikir- 
kan nasib) orang-orang yang fasik itu.’’ 

KIS AH PE MB UNUHAN PERTAMA DAS 

BESARSYA MALAPETAKA A K IB AT PEM- 

BUNUUAN. 

27. Ceriterakanlah kepada mereka kisah ke- 
dua putera Adam (Habil dan Qabil) me- 
nurut yang sebenarnya, ketika keduanya 
mempersembahkan korban. maka diteri- 
ma dari salah seorang dari mereka ber- 
dua (Habil) dan tidak diterima dari yang 
lain (Qabil). la berkata (Qabil): "Aku pas- 
ti membunuhmu!”. Berkata Habil: ’’Se- 
sungguhnya Allah hanya menerima (kor- 
ban) dari orang-orang yang bertakwa". 

28. "Sungguh kalau kamu menggerakkan 
tanganmu kepadaku untuk membunuh- 
ku, aku sekali-kali tidak akan menggerak- 
kan tanganku kepadamu untuk mem- 
bunuhmu. Sesungguhnya aku takut ke- 
pada Allah, Tuhan seru sekalian alam.” 

29. "Sesungguhnya aku mgin agar kamu kem- 
bali dengan (membawa) dosa (mem- 
bunuh) ku dan dusamu sendiri. maka ka- 
mu akan menjadi penghuni neraka, dan 
yang demikian itulah pembalasan bag) 
orang-orang yang zalim ’’ 

30. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya 
menganggap mudah membunuh saudara- 
nya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadi- 
lah ia seorang di antara orang-orang yang 
merugi. 


AX^ 

Jc- Jeji \ >. 




'Sj i&y&j » 

J±\C\ 

<*> 

•aV - A - X 1 .a ..a> ,4] 


31. Kemudian Allah menyuruh seekor bu- 
rung gagak menggali-gali di bumi untuk 
memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagai- 
mana dia seharusnya menguburkan 





164 


5. AL MAA-IDAH (HtDANGAN) 


JUZ 6 


mayat saudaranya 410 ) . Berkata Qabil: 
"Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak 
mampu betbuat sepeiti burung gagak ini, 
lalu aku dapat mcnguburkan mayat sau- 
daraku ini?" Kaiena itu jadilah dia sc- 
orang di antara orang-orang yang me- 
nyesal. 

32. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hu- 
kum) bagi Bani Istail, bahwa: barang- 
siapa yang membunuh seorang manusia, 
bukan kaiena orang itu (membunuh) 
orang lain 4 1 1 ) , atau bukan kaiena mem- 
buat kerusakan di muka bumi, maka se 
akan-akan dia tclah membunuh manusia 
schiruhnya 413 ) . Dan baiangsiapa yang 
memelihaia kehidupan seorang manusia, 
maka seolah-olah dia telah memelihara 
kehidupan manusia semuanya. Dan sc- 
sungguhnya telah datang kcpada mereka 
rasukiasul Kami dengan (membawa) 
kcterangan-kcteiangan yang jelas, kemu- 
dian banyak di antara meieka sesudah 
itu 413 ) sunggyh-sungguh melampaui batas 
dalam beibuat kerusakan di muka bumi. 

HU KUM TERHADAP PERUSUH DAS PF\'GA - 

CAU KE AM AN AH. 

33. Sesungguhnya pembalasan terhadap 
orang-orang yang memerangi Allah dan 
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di 
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh 
atau disalib, atau dipotong tangan dan 
kaki mereka dengan benimbal balik 414 ), 
atau dibuang daii negeri (tempat ke- 
diamannya). Yang demikian itu (sebagai) 
suatu penghmaan untuk mereka di dunia, 
dan di akhirat mereka bcroleh siksaan 
yang besar, 


& yt t 

- * *T I f- — ' 

y* -’■Aj' 

'CyJu===\i y?y \ ' j, 

\iLij tie*- 


f 5 




•. V • < wf £ . ,i ft ^ 


34 kecuali orang-orang yang taubat (di an- 
tara mereka) sebelum kamu dapat mcngua- 
sai (mcnangkap) mereka; maka ketahui- 




410) Dipahami dan ayat mi bahwa manusia banyak pula mengambil pelajatan dan alarn dan jangan 
scgan-segan mengambil pelajaran daii yang lebih rendah lingkatan pengetahuannya. 

411) . Ya'ni membunuh orang bukan karena qishaash 

412) Hukum mi bukantah mengenai Bam load saja, tetapijuga mengenai manusia seturuhnya. Allah 
mcmandang bahwa membunuh seseoiang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya. 
karena orang seorang itu adalah anggola masyrakat dan karena membunuh scseorang berarti 
juga membunuh keturunannya 

413) . lalah sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata. 

414) . Makvudnya ialah memotong tangan kanan dan kaki kiti: dan kalau melakukan kejahatan sekaii 

lagi maka dipotong tangan kin dan kaki kanan 


JUZ 6 


5 AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 


165 


lah bahwasanya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayarg 

35. Hai oiang-orang yang beriman, ber- 

takwalah kepada Allah dan caiilah jalan 
yang mendekatkan diii kepada-Nya, dan 
beijihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu 
mendapat kcberuntungan 


36. Sesungguhnya oiang-orang yang kafir se- 
kiranya meteka mempunyai apa yang di- 
bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang 
sebanyak itu (pula) untuk menebus din 
mcrcka dengan itu dari azab haii kiamat, 
niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima 
dari meicka. dan meieka beroleh azab 
yang pedrh 

37. Meicka ingin ke luai dari neiaka, pada- 
hal meieka sekali-kali tidak dapat ke luai 
daripadanya, dan meteka beroleh azab 
yang kckal. 


\ycJj $ 

b j s ^== > 

y J \ jL-fr , jjfj S' ' 


38 Laki-laki yang mcncuri dan perempuan 
yang mencuri, potonglah tangan kedua- 
nya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari 
Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. 

39. Maka barangsiapa bertaubat ( di antara 
pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan 
kejahatan itu dan memperbaiki din, maka 
sesungguhnya Allah mencrima taubat- 
nya. Sesungguhnya Allah Malta Peng- 
ampun lagi Maha Pcnyayang. 

40. Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya 
Allah-lah yang mempunyai kerajaan 
1 an git dan bumi, disiksa-Nya siapa yang 
dikehendaki-Nya dan diampuni-Nya bagi 
siapa yang dikchcndaki-Nya. Dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

PENGIXGKA RAX ORASGORAXG YAHVDI 
TFRHADAP H UK VM HU K CM TAURAT DAN 
KE HARIS AN MEM UTUSKA X PERKARA 
MENU RUT HVKVM YANG DITV RUN KAX 
ALLAH. 

41. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu di- 
sedihkan oleh orang-otang yang berse- 
gera (mempeilihatkan) kekafirannya. 
yaitu di antara oiang-orang yang me- 
ngatakan dengan mulut mereka "Kami 
telah beriman", padahal hati mcrcka bc- 






^^&CS^'CJNJr 




a. f 


y , * - 




■: j 


j UAA 

. ^ . . m ^ ^ 


166 


5 AI. MAA-IDAH (HIDANGAN) 


JUZ 6 


42 . 


43 . 


lum bcnman; dan (juga) di antara 
orang-orang Yahudi. (Oiang-orang Ya- 
hudi itu) amat suka mcndcngar (berita- 
berita) bohong 418 ) dan amat suka men- 
dcngar perkataan-pcrkataan oiang lain 
yang belum pernah datang kepada- 
mu 416 ) ; mcreka merobah 417 ) pcrkataan- 
peikataan (lauiat) daii tempat-terr.pat- 
nya. Mereka mengatakan: '’Jika diberi- 

kan ini (yang sudah dirobah-robah oleh 
meteka) kepada kamu, maka tenmalah. 
dan jika kamu diberi yang bukan ini. 
maka hati-hatilah” Baiangsiapa yang 
Allah menghendaki kesesatannya, maka 
sckali-kali kamu tidak akan mampu me 
nolak sesuatu pun (yang dat3ng) daripa- 
da Allah. Meieka itu adalah oiang-orang 
yang Allah tidak hendak mensucikan hati 
meieka Meieka betoleh kehinaan di du- 
rna dan di akhiiat meieka beroleh siksaan 
yang besar. 

Mereka itu adalah oiang-orang yang su- 
ka mcndengai berita bohong, banyak me- 
makan yang haram 418 ) Jika meieka 
(oiang Yahudi) datang kepadamu (untuk 
meminta putusan), maka putuskanlah 
(pcrkaia itu) di antaia meieka, atau bei- 
palinglah daii mereka; jika kamu berpa- 
Img daii mereka maka mereka tidak akan 
memberi mudharat kepadamu sedikitpun. 
Dan jika kamu memutuskan perkara 
mereka, maka putuskanlah (perkara itu) 
di antaia meieka dengan adil, sesungguh- 
nya Allah menyukai orang-oiang yang 
adil 

Dan bagaiinanakah mereka mengangkat- 
mu menjadi hakim meieka. padahal mere- 
ka mempunyai Tauiat yang di dalamnya 
(ada) hukum Allah, kemudian mcreka ber- 
palmg sesudah itu (dari putusanmu)? Dan 
mereka sungguh-sungguh bukan orang 
yang beriman. 


iwj j ''j 

iiy Lj 3 

iSf. < "T-r 

s--. ■- 

4 ' 


ft 


Jt i*-’ 

SiJ'j -A-*-> 


4151. 


416 ) 


Maksudnya ialah orang Yaliudi amat suka mendengai pcrkalaan-pcrkataan pendeta mcreka yang 
bohong. atau amat suka mcndcngar pcrkalaan-pcrkataan Nabi Muhammad s.a » unluk di- 
sampaikan kepada pendeta pendeta dan kawan kawan mcreka dengan cara yang tidak jujur. 
Maksudnya: mcreka amat suka mcndengai perkataan perkataan pemimpin-permmpin mcreka 
yang bohong yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad s a w . kaiena sangat benci 
kepada beliau. atau amat suka mendengarkan perkataan-pcrkataan Nabi Muhammad s.a.w. 
untuk disampaikan setara tidak jujur kepada kawan kawaruiya tetsebui. 

I.ihat not 407. 

Sepcrti uang sogokan dan sebagainya 


JUZ 6 


5. AL MAA-IRAH (H1DANGAN) 


167 


' i ^ 


44. Sesungguhnya Kami telah menuninkan 
Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk 
dan cahaya (yang menerangi), yang de- 
ngan Kitab itu diputuskan perkara orang- 
orang Yahudi oleh nabi-nabi yang me- 
nverah diii kepada Allah, oleh orang- 
oiang alim mereka dan pendeta-pendeta 
mereka, disebabkan mereka dipcrintah- 
kan memclihaja kitab-kitab Allah dan 
mereka menjadi saksi terhadapnya. Kare- 
na itu janganlah kamu takut kepada 
manusia. (tctapi) takutlah kepada-Ku. 
Dan janganlah kamu menukai ayat-ayat- 
Ku dengan harga yang sedikit. Barang- 
siapa yang tidak memutuskan menurut 
apa yang diturunkan Allah, maka mereka 
itu adalah orang-orang yang kafir. 

45. Dan Kami telah tetapkan terhadap mere- 
ka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya 
jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata. hidung dengan hidung, telinga de- 
ngan telinga, gigi dengan gigi. dan luka- 
luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa 
yang melepaskan (hak kisas) nya, maka 
melepaskan hak itu (menjadi) penebus 
dosa baginya. Barangsiapa tidak me- 
mutuskan perkara menurut apa yang di- 
turunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang zalim. 


46. Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi- 
nabi Bani Israil) dengan 'Isa putera 
Maryam, membenarkan kitab yang se- 
bclumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah 
memberikan kepadanya Kitab Injil se- 
dang di dalamnya (ada) petunjuk dan ca- 
haya (yang menerangi), dan membenar- 
kan kitab yang sebetumnya, yaitu Kitab 
Taurat. Dan menjadi petunjuk serta peng- 
ajaran untuk orang-orang yang ber- 
takwa. 

47 Dan hendaklah orang-orang pengikut In- 
jil, memutuskan perkara menurut apa 
yang diturunkan Allah di dalamnya 419 ) 
Barangsiapa tidak memutuskan perkara 


jjj S 'xjt 

'd-J j \y ' J iLfc 

\y\^j 

«oi\ Jgj' 'uj £c -3 




ouSig v 



£* . . * s 

** ‘"■♦•"La'll* - ^ f 

<C-oU_j aj Jsr j\i CJJ.3 

r - i*'- -- / r . -r - , ii 

Oy.w. ' 

j'j ioi' Jy ' 1 Uj 


419) Pengikul-pengikut Injil Itu diharuskan memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah 
di dalam Injil itu. sampai kepada masa diturunkan Al Qur’an. 


16S 


5. AL MAA-1DAH (H1DANGAN) 


JUZ 6 


menu rut apa yang diturunkan Allah, 
maka mereka itu adalah orang-orang yang 

faaik 42 0-|. 




48 Dan Kami telah turunkan kepadamu Al 
Qur'an dengan membawa kebenaran. 
membenarkan apa yang sebelumnya, 
yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sc- 
belumnya) dan batu ujian 4J 1 ) terhadap 
kitab-kitab yang lain itu; maka putus- 
kanlah perkara mereka menurut apa yang 
Allah turunkan dan janganlah kamu 
mcngikuti hawa nafsu mereka dengan me- 
ninggalkan kebenaran yang telah datang 
kepadamu Untuk tiap-tiap umat di anta- 
ra kamu 4 * 2 ) , Kami berikan aturan dan ja- 
lan yang terang. Sekiranya Allah ineng- 
hendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya 
vatu umat (saja), tctapi Allah hendak 
menguji kamu terhadap pcmberian-Nya 
kepadamu, maka berlomba-lombalah ber- 
buat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah 
kembali kamu semuanya, lalu diberitahu- 
kan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 
perselisihkan itu, 

49. dan hendaklah kamu memutuskan per- 
kara di antara mereka menurut apa yang 
diturunkan Allah, dan janganlah kamu 
mengikuu hawa nafsu mereka. Dan ber- 
hati-hatilah kamu terhadap mereka. su- 
paya mereka tidak memalingkan kamu 
dari sebahagian apa yang telah diturun- 
kan Allah kepadamu. Jika mereka berpa- 
ling (dari hukum yang telah diturunkan 
Allah), maka ketahuilah bahwa se- 
sungguhnya Allah menghendaki akan me- 
nimpakan mushibah kepada mereka di- 
sebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. 
Dan sesungguhnya kebanyakan manusia 
adalah urang-orang yang fasik. 

50. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka ke- 
hendaki, dan (hukum) siapakah yang le- 
bih bade daripada (hukum) Allah bagi 
orang-orang yang yakinl 


Aj»\ li 

jpij $ ; Ij 

J9*>. y* 

>• . f 


0 


420) . Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah ada tiga macam: 

a. karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang yang semacam ini kafir (aval 44 ju- 
rat Al Maa-idah). b. karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan zahm 
(ayat 45 sural Al Maaidah). c. karena fasik sebagaimana ditunjuk oleh ayat 47 surat ini. 

421) . Maksudnya. Al Qur'an adalah ukuran untuk menentukan benar (idaknya ayat ayat yang diturun- 

kan dalam kitab-kitab yang sebelumnya 

422) . Maksudnya. umat Nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya. 




JUZ 6 


S. AL MAA 1DAH (HIDANGAN) 


169 


Tm 


DILARANG BERT EM AN AKRAB DE- 

A 'GAN ORANG-ORANG YAHUDI DAN 

S' AS RAN I DAN AK1BAT MELANGGAR NY A. 

51. Hai orang-orang yang beiiman, janganlah 
kamu mcngambil orang-orang Yahudi dan 
Nasiani menjadi pemimpin-pcmimpin(mu); 
sebahagian mereka adalah pcmimpin bagi 
sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara 
kamu mengambil mereka menjadi pe- 
mimpin, maka sesungguhnya orang itu 
termasuk golongan mereka. Sesungguhnya 
Allah tidak member! petunjuk kepada 
orang-orang yang zalim. 

52. Maka kamu akan melihat orang-orang 
yang ada penyakit dalam hadnya (orang- 
orang munafik) bcrsegera mcndekati 
mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya ber- 
kata: "Kami takut akan mcndapat ben- 
cana". Mudah-mudahan Allah akan men- 
datangkan kemcnangan (kepada Rasul- 
Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi- 
Nya. Maka karena itu. mereka menjadi 
menyesal terhadap apa yang mereka ra- 
hasiakan dalam diri mereka. 

53. Dan orang-orang yang benman akan me- 
ngatakan: "Inikah orang-orang yang ber- 
sumpah sungguh-sungguh dengan naina 
Allah, bahwasanya mereka bcnar-benar 
beserta kamu?” Rusak binasalah segala 
amal mereka, talu mereka menjadi orang- 
orang yang merugi. 


S if 

iUj 1 tQj 1 






c * . .V * 






54. Hai orang-orang yang beriman, barang- 
siapa di antara kamu yang murtad dari 
agamanya, maka kelak Allah akan men- 
datangkan suatu kaum yang Allah men- 
cintai mereka dan merekapun meneintai- 
Nya, yang bersikap lemah lembut ter- 
hadap orang yang mu’mm, yang bersikap 
keras terhadap orang-orang kafu, yang 
berjihad di jalan Allah, dan yang tidak 
takut kepada celaan orang yang suka 
mencela Itulah karunta Allah, diberikan- 
Nya kepada siapa yang dikehcndaki-Nya, 
dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) 
lagi Maha McngetahuL 

55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah 
Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang 
beriman, yang mendirikan shalat dan me- 
nunaikan zakat, seraya mereka tunduk 
(kepada Allah). 


A.\ )' l >' .,1 i -V " 

Ai y j AA ! 1 ^ G 

^ Pf- pj Pj IL-iS p AJj'yp\ 


P ' a P ' 




170 


5 AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 


JUZ 6 



N T 


V 


» $ 


Dan barangsiapa mcngambil Allah. Ra- 
sul-Nya dan orang-oiang yang beriman 
menjadi penolongnya, maka sesungguh- 
nya pcngikut (agama) Allah 422 ) itulah 
yang past! menang. 

Hai orang-oiang yang beiiman, janganlah 
kamu mcngambil jadi pcmimpinmu. orang- 
ntang yang membuat agamamu jadi buah 
ejckan dan permainan, (yaitu) di antara 
orang-orang yang telah diberi kitab se- 
belummu, dan orang-orang yang kafir 
(orang-orang musyrik) Dan bcrtakwalah 
kcpada Allah jika kamu betui-betul orang 
orang yang beriman. 

58 Dan apabila kamu menyeru (mercka) un- 
tuk imengerjakan) scrnbahyang. mcreka 
menjadikannya buah ejckan dan pet- 
mainan. Yang demikian itu adalah karcna 
>s/^J mereka benai-benar kaum yang tidak mau 

menipergunakan akal 

59, Katakanlah: ”Hai Ahli Kitab. apakah 

kamu memandang kami salah, hanya lan- 
taran kami beriman kcpada Allah, ke- 
pada apa yang diturunkan kcpada kami 
dan kepada apa yang diturunkan se- 
belumnya, sedang kebanyakan di antara 
kamu benar-benar orang-orang yang fa- 
sik?" 

60. Katakanlah. "Apakah akan aku berita- 
kan kepadamu tentang orang-orang yang 
Icbih buruk pcmbalasannya dari (orang- 
orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang- 
orang yang dikutuki dan dtmurkai Allah, 
di antara mereka lada) yang dijadikan ke- 
ra dan babi 424 ) dan (orang yang) me- 
nyembah thaghut’’”. Mercka itu lebih bu- 
ruk tempatnya dan lebih tersesat dari ja- 
tan yang lurus. 


^ J'j 

I\\ >>: .T" ✓ . < " 

aAI' <C-*! 


61. Dan apabila orang-orang (Yahudi atau 
murtafik) datang kepadamu. mercka mc- 
ngatakan: "Kami telah beriman", pada- 
lial mereka datang kepada kamu dengan 
kekafirannya dan mereka pergi (daripada 
kamu) dengan kekafirannya (pula); dan 
Allah lebih mengetahui apa yang mcreka 
sembunyikan. 




423). Yaitu Orang-orang yang menjadikan Allah. Rasul Nya dan arang-mang yang beriman sebagai 
penolongnya 

424|. Yang dimaksud di sim ulah orang-orang Yahudi yang melanggar kehmmalan hari Sablu llihat 
ayat 65 sural Al Raqarah dan not 59) 



JUZ 6 


5. AL MAA IDAH (HIDANCAN) 


171 


62. Dan kamu akan mclihat kebanyakan dari 
mereka (orang-orang Yahudi) berscgera 
membuat dosa. permusulian dan mcma- 
kan yang haram 42s ) . Scsungguhnya amal 
buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. 

63 Mengapa orang-orang alim mereka. pen- 
deta-pendeta mereka tidak melarang me- 
reka mengucapkan perkataan bohong dan 
memakan yang haram? Sesungguhnya 
amat buruk apa yang telah mereka kerja- 
kan itu. 

Kl’TUKAN ALLAH TERHADAP ORA VC- 
OKA .VC YAHUDI 

64, Orang-orang Yahudi berkata "Tangan 
Allah terbelenggu 4 26 j <\ sebenarnya ta- 
ngan mcrckalah yang dibelcnggu 4 27 j dan 
merekalah yang dila'nat disebabkan apa 
yang telah mereka katakan itu. (Tidak 
demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah 
terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana 
Dia kehendaki. Dan A1 Qur'an yang di- 
turunkan kepadamu dari Tuhanrnu sung- 
guh-sungguh akan mcnambah ke- 
durhakaan dan kckafiran bagi kebanyak- 
an di antara mereka. Dan Kami telah tim- 
bulkan permusuhan dan kebencian di 
antara mereka sampai hari kiarnat. Setiap 
mereka menyalakan apt peperangan, 
Allah memadamkannya dan mereka ber- 
buat kerusakan di muka bumi dan Allah 
tidak menyukai orang-orang yang mem- 
buat kerusakan 

65. Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan 
bertakwa. tentulah Kami tutup (hapus) ke- 
salahan-kesalahan mereka dan tentulah 
Kami masukkan mereka ke dalam surga 
arrga yang penuh kcni’matan. 


JfjS ' 4 


66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh 
mcnjalankan (hukum) Taurat, lnjil dan 
(A1 Qur'an) yang diturunkan kepada me. 
rcka dari Tuhannya, niscaya mereka akan 
mendapat makanan dari aras mereka dan 


>- 0 / Jt '\y^==^ \ 


425 i Lihatnot4l8. 

426) . Maksudnya ialah: kiku 

427) . Kalimat kalimat ini adaiah kulukan dart Allah terhadap orang-orang Yahudi betarti hahwa mere- 

ka akan terbelenggu di bawah kekuasaan bang Ja-bangsa lain selama di durua dan akan disiksa de- 
ngan belenggu neraka di akhuat kelak. 


172 


5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 


JUZ 6 



67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang di- 
tuiunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan 
jflca tidak kamu kerjakan (apa yang dipe- 
rintahkan itu, beraiti) kamu tidak me- 
nyampaikan amanat-Nya. Allah meme- 
lihara kamu dari (gangguan) mamma 430 ) 
Sesungguhnya Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang kafir. 


68. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu ti- 
dak dipandang beragama sedikitpun hing- 
ga kamu menegakkan ajaran-ajaran Tau- 
rat, Injil dan A! Qur’an yang diturun- 
kan kepadamu dari Tuhanmu”. Se- 
sungguhnya apa yang diturunkan ke- 
padamu (Muhammad) dari Tuhanmu 
akan menambah kedurhakaan dan ke- 
kaflran kepada kcbanyakan dari meieka; 
maka janganlah kamu beisedih hati ter- 
hadap orang-orang yang kafir itu. 

69. Sesungguhnya orang-orang mu'min, 
orang-orang Yahudi. Shabiin dan orang- 


orang Nasrani, siapa vaja 431 ) (di antara 
mereka) yang benar-benar oeriman ke- 
pada Allah, hari kemudian dan beramal 
saleh, maka tidak ad a kekhawatiran ter- 
hadap mereka dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati. 

70. Sesungguhnya Kami telah mengambil pcr- 
janjian dari Bani Israil 432 ) , dan telah 
Kami urns kepada mereka ram l-rasul . 
Tetapi setiap datang seorang rasul ke- 
pada mereka dengan membawa apa yang 
tidak diingini olch hawa nafsu mereka, 
(maka) sebagian dari rasul-rasul itu merc- 
ka dustakan dan sebagian yang lain mere- 
ka bunuh. 


^ Jf^A. jl Jt 


f": ' £■ • d 

o S 






& J^i£==d ' Jpj AS'ii 

5l Jr*'* J * ] J 

:>S 


. S >'■ ' I S') %>}<, 

\jL>S 5 7.^===" 


428) . Maksudnya: Allah akan melimpahkan rahmat-Nya dan langit dengan menurunkan hujan dan me 

nimbulkan rahmat-Nya dari bumi dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang buahnya me 
limpah ruah 

429) Maksudnya: orang yang bcrlaku jujur dan turns dan tidak menyimpang dan kebenaran. 

430) . Maksudnya: tak seorangpun yang dapat membunuh Nabi Muhammad s.a.w 

431) . Lihat not S7. 

432) . Perjanjian itu ialah mereka beriman kepada Allah dan rasul-tasul-Nya. 



JUZ 6 


5. AL MAA-1DAH (HIDANGAN) 


173 


71. Dan meieka mengua bahwa tidak akan 
terjadi suatu bencanapun <terhadap meie- 
ka dengan membunuh nabi-nabi itu), ma- 
ka (kaiena itu) meieka menjadi buta dan 
pekak, kemudian Allah meneiima taubat 
meieka, kemudian kebanyakan daii meie- 
ka buta dan tuli (lagi). Dan Allah Maha 
Melihat apa yang meieka keijakan. 

PERM YA TAAN ALLAH TEMTANG KEKA- 
FI RAN ORANG YANG MENG-t TIQADKAN 
ISA A S ITU TUHAN. 

72. Sesungguhnya telah kafiilah oiang-orang 
yang beikaia: "Sesungguhnya Allah ialah 
A1 Masih puteia Maiyam", padahal A1 
Masih (sendiii) beikata: "Hai Bant Isiail. 
sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan- 
mu” Sesungguhnya orang yang mempei- 
sekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka 
pasti Allah menghaiamkan kepadanya 
suiga. dan tempatnya ialah neraka, 
tidaklah ada bagi oiang-oiang zalim itu 
seorang penolongpun. 

73. Sesungguhnya kafiilah oiang-orang yang 

mengatakan: "Bahwasanya Allah sai&h 

satu dari yang liga", padahal sekali-kali 
tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) sc- 
lain Tuhan Yang Fa a Jika meieka tidak ber- 
hcnti dan apa yang mcrcka katakan itu. pasti 
orang-orang yang kafir di antara mcreka 
akan ditimpa siksaan yang pedih. 


74. Maka mengapa meieka tidak bertaubat 
kepada Allah dan memohon ampun ke- 
pada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 

IS. Al Masih puteia Maiyam itu hanyalah se- 
orang Rasul yang sesungguhnya telah bei- 
lalu sebelumnya bebetapa rasul. dan ibu- 
nya seorang yang sangat benai. kedua- 
duanya biasa memakan makanan 433 ) 
Perhatikan bagaimana Kami men- 
jelaskan kepada meieka (ahli kitab) tanda- 
tanda kekuasaan (Kami), kemudian pei- 
hatikanlah bagaimana mcreka berpaling 
(dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu). 




It -t -> ' 

j\^=vJjdkJ 4JD) 

j -- 

ous ' yyy 

jy * jiS ^ 


433). Maksudnya ialah: bahwa *lsa a s. dan ibunya adabh manuua. yang memerlukan apa yang dt- 
perlukan manuna. seperti makan. minum dan sebagainya. 



174 


5. AL MAA-IDAH (H1DANGAN) 


JUZ 6 




76. Katakanlah "Mengapa kamu mcnycm- 
bah selain daripada Allah, sesuatu yar.g ti- 
dak dapa'. member! mudharat kepadamu 
dan tidak ipula) memben manfa'at 1 " Dan 
Allah-lah Yang Maha Mendcngar lag] 
Maha Mcngctahui 

77. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, jangar.lah 
kamu berlebth-lebihan (melampaui batas) 
dengan cara tidak benar dalam agama- 
mu. Dan janganlah kamu mengikuti haua 
nafsu orang-orang yang tclah sesat dahu- 
lunva (sebelum kedatangan Muhammad) 
dan mercka tclah menyesatkan kc- 
banyakan (manusia), dan mercka tersesat 
daxijalan yang lurus.” 

SEBAB-SEBAB KUTVKAN ALLAH TERHADAB 
ORANG-ORANG YAHUDL 


78. Iclah dila’nati orang-orang kafir dari Bam 
Israil dengan lisan Daud dan 'Isa putcra 
Maryam. Yang demtkian itu. disebabkan 
mereka durhaka dan selalu melampaui 
batas. 




\y^asXL j 


79 Mereka satu sama lam selalu tidak mcla- 
rang tindakan munkar yang mereka pet- 
buat Sesungguhnya amat buruklah apa 
yang selalu mereka perbuat itu. 

80. Kamu melihat kebanyakan dari mereka 
lolong-menoiong dengan orang-orang 
yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat 
buruklah apa yang mercka scdiakan un- 
tuk diri mereka. yaitu kemurkaan Allah 
kepada mereka; dan mereka akan kekal 
dalam siksaan. 


81. Sdciranya mereka berunan kepada Allalt. 
kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang 
diturunkan kepadanva (Nabi). niscaya 
mereka tidak akan mengambtl orang- 
orang musyrikin itu menjadi penolong 
penolong. tapi kebanyakan dari mereka 
adalah orang-orang yang fasik. 




' "I . ; .» >'\ 

Ail' 

ls^ )j ^=* Jj 



JUZ 7 


5 AL MAA-IDAH (HIDANCAN) 


175 


ORANG-ORAN G YAHUDI DAN ORANG- 
ORANG NASRANI SFRTA HUBUNGAN 
MFRF.KA DFNGAN ORANGORANG MU- 
MIN. 

82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang 

yang paling keras pcrmusuhannya tcr- 
hadap orang-orang yang bcnman ialah 
orang-orang Yahudi dan orang-orang 
musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati 
yang paling dekat persabahatannya de- 
ngan oiang-orang yang bcnman ialah 
orang-orang yang bcrkata: "Sesungguh- 

nya kami ini orang Nasrani”. Yang demi- 
kian itu disebahkan karcna dt antara 
mereka itu (orang-orang Nasrani) ter- 
dapat pcndeta-pendeta dan rahib-iahib. 
(juga) karena sesungguhnya mcrcka tidak 
mcnyombong.kan dm, 

JUZ 7 

83. Dan apabila mereka mendcngarkan apa 
yang diturunk3n kepada Rasul (Mu- 
hammad), kamu lihat mata mereka mcn- 
cucurkan air mata disebabkan kebenatan 
( A1 Qur’an ) yang telah mereka ketahui 
(dari kitab-kitab mereka sendiri); scraya 
berkata. "Ya Tuhan kami, kami telah bet 
iman, maka catatlah kami bersama orang- 
orang yang menjadi saksi (atas kebenar- 
an A1 Qur'an dan kenabian Muhammad 
s.a.w.) 

84. Mengapa kami tidak akan beriman ke- 
pada Allah dan kepada kebenaran yang 
datang kepada kami. padahal kami sa- 
ngal ingin agar Tuhan kami mcmasukkan 
kami ke dalam golongan orang-orang yang 
salch?”. 

R5. Maka Allah memberi mereka pahala ter- 
liadap perkataan yang mereka ucapkan. 
(yaitu) surga yang mengalir sungai-su- 
ngai di dalamnya, sedang mereka kekal di 
dalamnya. Dan itulali balasan (bagi) 
orang-orang yang berbuat kebaikan (yang 
ikhlas keimanannya). 

86. Dan orang-orang kafir serta mendusta- 
kan ayat-ayat Kami, mereka itulah peng- 
huni neraka. 


M\_ ' 

<S>- 


-y-3' 


© 01 tkr 

-U *< A 


g .-a 'XJ 


176 


5. AL MAA IDAH (H1DANGAN) 


JL'Z 7 


PE RING A TAN KEPADA KAUM MUSLIMIN 
TERHADAP ADAT 1ST1ADAT JAH1LIYAH 
YANG TF.RLARANG. 

Larangan mengharamkan makanan yang ha 
lal. 

87. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu haramkan apa-apa yang baik 
yang telah Allah halalkan bag) kamu, dan 
janganlah kamu melampaui batas Se- 
sungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang yang melampaui batas. 

88. Dan makanlah makanan yang hakl lagi 
baik dari apa yang Allah telah rezkikan 
kepadamu, dan bcrtakwalah kepada Allah 
yang kamu beriman kepada-Nya. 

Sumpah dan kaffaratnya. 

89. Allah tidak menghukum kamu disebab- 
kan sumpah-sumpahmu yang tidak di- 
maksud (untuk bersumpah). tctapi Dia 
menghukum kamu disebabkan sumpah- 
sumpah yang kamu sengaja, maka kaffa- 
rat (melanggar) sumpah itu. talah mem- 
beri makan scpuluh orang miskin, yaitu 
dari makanan yang biasa kamu berikan 
kepada keluargamu, atau memberi pakai- 
an kepada mereka atau memerdekakan 
seoiang budak. Barangsiapa tidak sang- 
gup melakukan yang demikian, maka kaf- 
faratnya puasa selama tiga hari. Yang 
demikian itu adalah kaffarat sumpah- 
sumpahmu bila kamu bersumpah (dan ka- 
mu langgar). Dan jagalah sumpahmu. 
Demikianlah Allah menerBngkan kepada- 
mu hukum-hukum-Nya agar kamu ber- 
syukur (kepada-Nya). 

Larangan meminum khamar , btr/udt, berkorban 
unruk her halo dan mengundi nasib. 

90. Hai orang-orang yang beriman, se- 
sungguhnya (meminum) khamar (arak), beijudi, 
(berkorban untuk) bcrhala. mengundi na- 
sib dengan panah 434 ) , adalah perbuatan 
keji termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar ka- 
mu mendapat keberuntungan. 




il)\ 




434). UHat not 396. 


JUZ 7 


5. AL MAA-1DAH (HIDANGAN) 


177 




rm 


91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hen- 
dak menimbulkan permusuhan dan ke- 
bencian di antara kamu lantaran (me- 
minum) khamar (arak) dan berjudi ilu, dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah 
dan sembahyang; maka berhentilah ka- 
mu (dari mengerjakan pekerjaan itu). 

92. Dan ta'atlah kamu kepada Allah dan 

ta’atlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan 
berhati-hatilah. Jika kamu be r paling, 
maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kc- 
wajiban Rasul Kami, hanyalah me- 
n yam park an (amanat Allah) dengan 

terang. 

93. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang 
beriinan dan mengerjakan amalan yang 
saleh kaiena memakan makanan yang te- 
lah mereka makan dahulu, apabila mcre- 
ka bcrtakwa serta beriman, dan mengerja- 
kan amalan -amalan yang saleh, kemu- 
dian meteka tetap bertakwa dan beriman, 
kcmudian mereka (tetap juga) bertakwa 
dan berbuat kebajikan. Dan Allah me- 
nyukai orang-orang yang berbuat ke- 
bajikan. 

j Mengkormati Ka'bah se hagai sokoguru kehidupan 
manusia. 

94. Hai orang-orang yang beriman, se- 
sungguhnya Allah akan mcnguji kamu de- 
ngan sesuatu dari binatang human yang 
mudah didapat oleh tang an dan tombak- 
mu 43s ) supaya Allah mengctahui orang 
yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak 
dapat melihat-Nya. Barangsiapa yang me- 
langgar batas scsudah itu, maka baginya 
a/ab yang pcdih. 

95. Hat orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu mcmbunuh binatang hum- 
an 43 *) , ketika kamu sedang ihram, Ba- 
rangsiapa di antara kamu membunuhnya 
dengan sengaja, maka dendanya ialah 
mengganti dengan binatang ternak se- 
irnbang dengan human yang dibunuhnya, 
menurut putusan dua orang yang adil di 




LSI jjs 












>i\#k 

\'j£j 


435) . Allah mcnguji kaum mushmin yang sedang mengerjakan ihram dengan melepaskan binatang- 

binarang human, hingga mudah ditangkap. 

436) . Ialah: binatang human baik yang botch dimakan atau tidak. kccualr bumng gagak. burung clang. 

kalajengking, tikus dan anjing buas. Dalam suatu rrwayat termatuk juga ular. 


178 


5. A I. MAA-1DAH (HIDANGAN) 


)VZ 7 


antata kamu sebagai had-ya 437 ) yang di- 
bawa sampai kc Ka'bah 438 ) . atau (denda- 
nya) membayai kaffarat dengan memberi 
makan orang-orang miskin 439 ) . atau bcr- 
puasa seimbang dengan rnakanan yang di- 
keluarkan itu 440 ) , supaya dia tnciasakan 
akibat yang buruk dari perbuatannya. 
Allah telah mema’afkan apa yang telalt 
lalu 441 ) . Dan barangstapa yang kcmbali 
mengerjakannya, niscaya Allah akan me- 
nyiksanya. Allah Maha Kuasa lag) mem- 
punyai (kekuasaan untuk) menyiksa. 

96. Dihalalkan bagimu binatang buruan 
but 447 ) dan makanan (yang berasal) dan 
but 443 ) sebagai rnakanan yang leaat bagi- 
mu, dan bagi orang-orang yang dalam 
peiyalanan; dan diharamkan atasniu (me- 
nangkap) binatang buruan darat, sclama 
kamu dalam thram Dan bcitakwabh kc- 
pada Allah yang kepada-Nyalah kamu 
akan dikumpulkan. 

97. Allah telah mcnj3dikan Ka’bah, rumah 
suri itu sebagai pusat (penbadatan dan 
urusan durna) bagi manusia 444 ) . dan 
(demikian pub) bulan Haram 445 ) . had- 
ya 44 &) , qalard 447 ) , I Allah mcnjadikan 
yang) demikian itu agar kamu lahu. bah- 
wa scsungguhnya Allah mengetahui apa 
yang ada di langit dan apa yang ada di bu- 
rn! dan bahwa sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segab sesuatu. 


c , 


CA) 




aJ [ 3 U J_>- JLL* j U 

&&& 


437) . Lihat not 391 

438) . Yang dibawa sampai ke daerah haram untuk discmhcUh di Sana dan dagmpnya dibagikan kepada 

fakir miskin 

439) . Seimbang dengan haiga binatang ternak yang akan pengganti binatang yang dibunuhnya itu. 

440) Yaitu puasa yang jumlah harinya sehanyak mud yang diberikan kepada fakit miskin, dengan 
eatatan: seotang (akit miskin mendapat satu mud (lebih kmang 6V1 ons) 

441 ) Staksudnya. membunuh binatang sebclum tutun ayat yang mengharamkan uu 

442) Maksurlnya hinatang buiuan but yang diperoleh dengan jabn u$aha seperti mengail, memukat 
dan Sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian but di sim talah sungai. danau, kolam dan se- 
bagainya. 

443) Maksudnya: ikan atau hinatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung 
atau terdampar dr pantar dan sebagauiya 

444) Ka'bah dan sekitarnya mcnjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan urusan- 
utusannya yang berhubungan dengan dumawi dan ukhrawi. dan pusat bagi amalan haji Dengan 
adanya Ka'bah itu. kehtdupan manusia menjadi kokoh. 

445 ) . Aiti bulan haram lihat not 1 19. maksudnya lalah dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan 

itu. 

44b). Lihat not 391. 

447) Dengan penycmbchhan had ya dan qalaid, orang yang berkoiban mendapat pahala yang besai 
dan fakir miskin mendapat bagian dari dagtng hinatang-binatang sembelihan itu. 


JLZ 7 


5 AL MAA-IDAH (H1DANQAN) 


179 




r & 

kV 


98. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah 
amal bcrat siksa-Nya dan bahwa se- 
sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang, 

99. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah me- 
nyampaikan. dan Allah mengctahui ap3 
yang kamu lahirkan dan apa yang kamu 
sembunyikan. 








- T 


100. Katakanlah: 'Tidak sama yang buruk dc- 
ngan yang baik. meskipun banyaknya 
yang buruk itu rncnarik hatimu, maka ber- 
takwalah kcpada Allah hai orang-orang 
berakal, agar kamu mcndapat kcberuntung- 




>{•< 4 


l.arangan bertanya tentang hal yang menyebab- 
kon kemudharatan, 

101 Hai orang-orang yang beriman, jangan- 

lah kamu menanyakan (kcpada Nabimu) 
hal-hal yang jika ditcrangkan kepadamu, 
niscaya menyusahkan kamu dan jika ka- 
mu menanyakan di waktu Al Qur’an 
itu sedang diturunkan. niscaya akan di- 
tcrangkan kepadamu. Allah mema’afkan 
(kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyantun 

102. Sesungguhnya tclah ada segolongan 
manusia sebetum kamu menanyakan hal- 
hal yang verupa itu (kcpada Nabi mere- 
ka), kemudian mcrcka tidak percaya kc- 
padanya 448 ). 

103. Allah sekali-kali tidak pernah mensya- 
ri'atkan adanya bahiirah 449 ) , saaibah 4S0 ), 


'kS\ \pr*j 

ii' j£Z Jaj 






i ii' J-«=>rU 


448) Maksudnya. sesudah ditcrangkan kcpada mcrcka hukurn-hukum yang mereka tanyakan itu. mcre- 
ka tidak mcnaatinya. hal ini menyebabkan mereka menjadi kafir 

449) . Oahnrah lalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kclima itu jantan, lalu 

unta betina itu dihelah telinganya, ddepaskan. tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak bolch di- 
ambiJ air susunya 

450) . Saaibah ialah unta betina yang dtbrarkan pergi ke mana saja lantaran sesuatu narai Sepcrti, jika 

seorang Arab lahiliyah akan mclakukan sesuatu atau pcnalanan yang bcrat, maka u hiasa bet- 
nazar akan menjadikan untanya saibah btla makjud atau per)alanannya berhasil dan sclamat. 



180 


5. AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 


JUZ 7 


washuiah 451 ) dan haam 452 ) . Akan tetapi 
orang-orang kafir membuat-buat ke- 
dustaan tcrhadap Allah, dan kcbanyakan 
mereka tidak mengerti. 


104. Apablla dikatakan kepada mereka: 
"Varilah mengikuti apa yang dirurunkan 
Allah dan mengikuti Rasul’’. Mcieka men- 
jawab: "Cukuplah untuk kami apa yang 
kami dapati bapak-bapak kami mengerja- 
kannya". Dan apakah mereka akan meng- 
ikuti juga ncnek moyang mereka walau- 
pun nenck moyang mereka itu tidak 
mengetahui apa-apa dan tidak (pula) men- 
dapat petunjuk? 

105. Hai orang-orang yang beriman, jagalah 
dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan 
memberi mudharat kepadamu apablla ka- 
mu telah mendapat petunjuk 453 ). Hanya 
kepada Allah kamu kembali semuanya, 
maka Dia akan menerangkan kepadamu 
apa yang telah kamu kerjakan. 

ANJURAN BERWASIAT DENGAN PERSAKSl- 

AN. 

106. Hai orang-orang yang beriman. apabila 
salah seorang kamu menghadapi kemati- 
an, sedang dia akan berwasiat, maka hen- 
daklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua 
orang yang adil di antara kamu, atau dua 
orang yang berlainan agama dengan 
kamu 454 ) , jika kamu dalam perjalanan di 
muka burnt lalu kamu ditimpa bahaya ke- 
matian. Kamu tahan kedua saksi itu se- 
sudah sembahyang (untuk bersumpah), 
lalu mereka keduanya bersumpah dengan 
nama Allah jika kamu raguragu: 
’'(Demi Allah) kami tidak akan menukar 
sumpah ini dengan harga yang sedikit 
(untuk kepentingan seseorang). walau- 






' <jy?~ 

*/f h. Mvi- - 

£j3j\ oU.. r a-i 


45 1 ) Waihiilah seckor domba betina metahiikan anak kembar yang terdiri dan jantan dan betina, 
maka yang jantan ini disebu! washuiah. tidak disembelih dan discrahkan kepada berhaia. 

452) Haam unla jantan yang tidak bolch diganggu gugat lagi. kaicna telah dapat membuntingkan unta 
betina sepuluh kali. Pcrlakuan terhadap Bahirah, saaibah, washuiah dan haam ini adalah keper- 
cayaan Arab Jahiliyah 

453) . Maksudnya: kesesatan orang lain itu tidak akan memberi mudharat kepadamu, asal kamu telah 

mendapat petunjuk. Tapi tidaklah beraiti bahwa orang tidak diniruh berbuat yang ma’ruf dan 
mencegah dan yang munkar 

454) . lalah mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai sakn dibolehkan. bila tidak 

ada orang Islam yang akan dijadikan saksi 


JUZ 7 


5 AL MAA-IDAH (H1DANGAN) 


181 


pun dia karib kerabat, dan tidak (pula) 
kami mcnyembunyikan pcrsaksian Allah; 
sesungguhnya kami kalau dcmikian ten- 
tulah termasuk orang-orang yang berdo- 
sa” 

107. Jika diketahui bahwa kedua (saksi ifu) 
memperbuat dosa 455 ) , maka dua orang 
yang lain di antara ahli waris yang ber- 
hak yang lebih dekat kepada orang yang 
meninggal (memajukan tuntutan) untuk 
menggantikannya. lalu keduanya ber- 
sumpah dengan nama Allah "Sesung- 
guhnya pcrsaksian kami lebih layak di- 
terima daripada pcrsaksian kedua .saksi 
itu, dan kami tidak melanggar baias, se- 
sungguhnya kami kalau demikian tentu- 
lah termasuk orang-orang yang meng- 
amaya dir i sendiri”. 

108. Itu lebih dekat untuk (menjadikan para 
saksi) mengemukakan pcrsaksiannya me- 
nuiut apa yang sebenarnya, dan (lebih de- 
kat untuk menjadikan mercka) merasa 
takut akan dikembalikan sumpahnya (ke- 
pada ahli waris) sesudah mcreka ber- 
sumpah 456 ) . Dan bcrtakwalah kepada 
Allah dan dengarkanlah ipcrintah-Nya). 
Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang fasik. 

SALAH SATV PLRISTIWA 01 

HARI K1AMAT. 

109. (Ingatlah), hari di waktu Allah mengum- 
pulkan para rasul, lalu Allah bertanya (ke- 
pada mereka): "Apa jawaban kaummu 
texhadap (seruan)mu?" Para rasul men- 
jawab; "Tidak ada pengetahuan kami 
(tentang itu); sesungguhnya Fngkau-lah 
yang mengetahui perkara yang ghaib”. 

BE BE RAPA K1SAH TENTANG ISA AS. 

110. (Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai 
'Isa putra Maryam, ingatlah ni'ntat-Ku 
kepadamu dan kepada ibumu dr waktu 




\ - -w- --.t * -'.7 - ^ i 1 Ljft'''' .7 

-ajo sj-> o' 


■a ✓ jfy * ^ • J x ^ | i 


455) Maksudnya: melakukan kecurangan dalam pcrsaksiannya. dan hal ini diketahui setelah ra melaku- 
kan sumpah. 

456) Maksud sumpah itu dikembalikan. lalah sumpah saksi-saksi yang berlainan agama ituditolak de- 
ngan betsumpahnya saksi-saksi yang terdiri dari karib kerabat, atau berarti orang-orang yang ber- 
sumpah itu akan mendapat balasan di dunia dan akhixat, karena melakukan sumpah palsu. 


182 


5, AL MAA-IDAH (HIDANGAN) 


JU7. 7 


Aku menguatkan kamu dengan ruhul 
qudus. Kamu dapat berbicara dengan 
manusia di waktu masih dalam buaian 
dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di 
waktu Aku mengajar kamu menulis, hik- 
mah, Taurat dan lnjil. dan (ing3tlah pula) 
di waktu kamu membentuk dari tanah 
(suatu bentuk) yang berupa burung de- 
ngan izin-Ku, kcmudian kamu mcniup 
padanya, lalu bentuk itu menjadi burung 
(yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan 
(ingatlah), waktu kamu menycmbuhkan 
otang yang buta scjak dalam kandungan 
ibu dan orang yang bcrpenyakit sopak de- 
ngan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu 
kamu mcngeluarkan orang matt dari 
kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, 
dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi 
Bani Israil (dari keinginan inereka mem- 
bunuh kamu) di kala kamu mengemuka- 
kan kepada mereka keterangan kc- 
terangan yang nyata. lalu oiang-orang ka- 
fir di antara mereka berkata: ”lni ndak 
lain melainkan sihir yang nyata.” 


i'b ±jri 'j Sjr> ''3 

ior sV^ks-Siii 


111. Dan (ingatlah), kctika Aku ilhamkan ke- 
pada pcngikut *lsa yang sctia: "Beriman- 
lah kamu kepada-Ku dan kepada rasul- 
Ku”. Mereka menjawab " Kami telah ber- 
iman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa 
scsungguhnya karni adalah orang-orang 
yang patuh (kepada seruanmu)". 




112. (Ingatlah), ketika pcngikut-pcngikut 'Isa 
beikata: "Hai 'Isa putcra Maryam, ber- 
sediakah Tuhanmu menurunkan hidang- 
an dari langjt kepada kami?". 'Isa men- 
jawab "Bertakwalah kepada Allah jika 
betul-bctul kamu orang yang beninan”. 


- I 




113. Mereka berkata; "Kami ingin mcmakan 
hidangan itu dan supaya tenteram hati 
kami dan supaya kami yakin bahwa ka- 
mu telah berkata bena: kepada kami, dan 
kami menjadi orang-orang yang mc- 
nyaksikan hidangan itu". 


'cJ yi j\ x>y \S 


JUZ 7 


5 A I. MAA 1DAH (HIDANGAN) 


183 


114. Isa putera Maryam berdo’a: "Ya Tuhan 
kami, turunkanlah kiranya kepada kami 
suatu hidangan dan langit (yang ban 
turunnya) akan meniadi hari raya bagi 
kami yaitu bagi nrang-oiang yang bet- 
sama kami dan yang datang sesudah 
kami. dan inenjadi tanda bagi kckuasaan 
Engkau; beri tezkilah kami. dan Fngkau- 
lah Pembcri rezki Yang Paling l.'tama" 

115. Allah bcrfirman "Sesungguhnya Aku 
akan mcnurunkan hidangan itu kepada 
mu, barangsiapa yang kafir di antaiamu 
sesudah (turun hidangan itu), maka se- 
sungguhnya Aku akan menyiksanya dc- 
ngan siksaan yang tidak pernah Aku tim- 
pakan kepada seorangpun di antara umat 




J\s 


fH 




116 Dan (ingatlah) ketika Allah bcrfirman 
"Hai ‘Isa putera Maryam, adakah kamu 
mcngalakan kepada manusia; ” ladi- 
kanlah aku dan ihuku dua orang tuhan se- 
lam Allah?”. ’Isa menjawab: "Maha Suci 
Fngkau. tidaklah patut bagiku mengala- 
kan apa yang buk3n hakku (mengata- 
kannya). Jika aku pernah mengata- 
kannya maka tentulah F.ngkau tclah 
mengctahuinya. Fngkau mengetahui apa 
yang ada pada diriku dan aku tidak 
mengetahui apa yang ada pada diri F.ng- 
kau Sesungguhnya Fngkau Maha Menge- 
tahui perkara yang ghaib-ghaib". 

117. Aku tidak pernah mengatakan kepada 
meieka kecuali apa yang Fngkau perin- 
tahkan kepadaku (mengatakanjnya yaitu 
"Sembahlah Allah, luhanku dan Tuhan- 
mu", dan adalah aku rnenjadi saksi ter- 
hadap mercka. selama aku berada di anta- 
ra mereka. Maka setelah Fngkau wafat- 
kan (angkat) aku, Engk.iu-lah yang menga- 
wasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Me- 
nyaksikan alas segala sesuatu 

118 Jika Engkau menyiksa mereka, maka se- 
sungguhnya mereka adalah hamba-ham- 
ba Engkau, dan jika Engkau mengam- 
puni mereka, maka sesungguhnya Eng- 
kaulah Yang Maha Perkasa Lagi Maha 
Bijaksana 


" * "■ ' 
J) Jlj 





184 


5. AL MAA IDAH (H1DANGAN) 


JUZ 7 


119, Allah berftrman “Ini adalah suatu hari 
yang bermanfa'at bagi orang-orang yang 
benar kebenaran mereka. Bagi mereka 
surga yang dibawahnya mengalir su- 
ngai-sungai; mereka kckal di dalamnya 
selama-lamanya; Allah ridha terhadap 
mereka dan merekapun ridha terhadap- 
Nya 457 ) . ltulah keberuntungan yang pa- 
ling besar" 

120. Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan 
bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


'jo) 




PENUTUP 

Surat A1 Maa-idah mengemukakan bagaimana scharusnya orang mu 'min bersikap baik ter- 
hadap sesamanya maupun terhadap orang bukan mu’min; manfa'at memenuhi janji prasetia ter- 
hadap Allah, peijanjian yang dilakukan oleh sesama manusia, dan ketauhidan Allah. 

HVBUNGAN SURA T AL MAA-IDAH DENGAN SURAT AL AN A AM 

1. Surat A1 Maa-idah mengemukakan hujjali tgrhadap ahlikitab, sedang surat A1 An’aam menge- 
mukakan hujjah terhadap kaum musyrikin. 

2. Surat A1 An’aam memuat makanan-makanan yang diharamkan dan binatang sembelihan se- 
cara umum, sedang surat Al Maa-idah memuat secara ter per in ci. 

3. Akhir surat Al Maa-idah mengemukakan bahwa Allah s.w.t. menguavai langit dan bumi, 
memberi balasan terhadap perbuatan-perbuatan manusia selama di dunia, sedang permulaan 
surat Al An’aam mengutarakan bahwa scgala puji hanya untuk Allah. Pcncipta langit dan 
bumi dan Sumber kebahagiaan manusia. 


457). Maksudnya lalah Allah mendhai scgala perbuatan-perbuatan mereka. dan merekapun merasa 
puas terhadap ni'mat yang telah dicurahkan Allah kepada mereka 


JUZ 7 


6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK.) 


185 


SURAT AL AN’AAM 
(Binatang ternak) 


MUQADDIMAH 

Surat A1 An’aam (binatang ternak: unta, sapi, bixi-biri dan kambing) yang tcrdiri atas 165 
ayat, termasuk golongan surat Makkiyyah, karcna hampir seluruh ayat-ayatnya diturunkan 
di Mekah dekat sebelum hijrah Dinamakan Al An'aam karena di dalamnya disebut kata "An 
'aam"dalam hubungan dcngan adat istiadat kaum musyrikin, yang menurut mereka binatang- 
binatang ternak itu dapat dipergunakan unluk mendekatkan diri kepada tuhan mereka. Juga 
dalam surat ini disebutkan hukum hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu. 

Pokok-pokok isinya: 


/. Keimanan. 

Bukti-bukti keesaan Allah serta kesempumaan sfat-sifat-Nya; kebenaran kena- 
bian Nabi Muhammad s.a.w.; penyaksian Allah atas kenabian Ibrahim, Ishaq, Ya‘ 
qub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, 'Isa, Il- 
yas, Alyasa', Yunus dan Luth; penegasan tcntang adanya risalah dan wahyu serta 
hari pembalasan dan hari kebangkitan, kepalsuan kepercayaan orang-orang musy- 
rik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat. 

2. Hukum-hukum _• 

Larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum Jahiliyah; makanan 
yang halal dan yang haram; wasiat yang sepuluh dari Al Qur'an, lentang tauhid 
kcadilan dan hukum-hukum; larangan mencacimaki berhala orang musyrik karena 
mereka akan membalas dengan mencaci maki Allah. 

3. Kisah-kisah: 

Kisah umat-umat yang menentang rasul-rasul; kisah pengalaman Nabi Muhammad 
sa.w. dan para nabi pada umumnya; cerita Nabi Ibrahim a.s. membimbing kaum- 
nya kepada tauhid. 

4. Dan lain -lain: 

Sikap kepala batu kaum musyrikin, cara seorang nabi memimpin umatnya; bi- 
dang-bidang kerasulan dan tugas rasul-rasul; tantangan kaum musyrikin untuk 
mclemahkan rasul; kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin, syaitan dan 
malaikat; beberapa prinsip kcagamaan dan kemasyarakatan; nilai hidup duniawi. 


186 


6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 


JUZ 7 


AL AN’AAM (BINATANG TERNAK) 

SURAT KE 6 : 165 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

KEYAKINAN TENTANG KEtSAAN 
ALLAH JTULAH AKHIRNYA YANG 
ME NANG 

Dalil-dalil ten rang keesaan Allah. 

1. Scgala puji bagi Allah Yang telah mcn- 
ciptakan langit dan buna, dan mengada- 
kan gelap dan terang, namun orang-orang 
yang kaftr mempersckutukan (sesuatu) de- 
ngan Tuhan mereka, 

2. Dialah Yang mcnciptakan kamu dari ta- 
nah, sesudah itu ditentukannya ajal (ke 
matianmu), dan ada lagi suatu ajal yang 
ditentukan (untuk bcrbgngkit) yang ada 
pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah me- 
ngetahuinya), kcmudian kamu masih ra- 
gu-xagu (tentang berbangkit itu) 

3. Dan Dialah Allah (Yang disembah), baik 
di langit. maupun di bumi; Dia menge 
tahui apa yang kamu rahasiakan dan apa 
yang kamu lahirkan dan mengetahui (pu- 
la) apa yang kamu usahakan. 

Sebab-sebah kekafiran kaum musyrikin dan ancam- 
an terhadap mereka. 

4. Dan tak ada suatu ayatpun dari ayat- 
ayat 45 *) Tuhan sampai kepada meteka, 
melawkan mereka selalu betpaling dari- 
padanya (mendustakannya). 

5 Sesungguhnya meteka telah mendusta- 
kan yang hak (A! Qur’an) tatkala sampai 
kepada mereka, maka kelak akan sampai 
kepada mereka (kenyataan dari) berita- 
beiita yang selalu mereka peiolok-olok- 
kan. 


—a 


0 -r. t -"T” 

>>X& 






458). ’'Ayat" d) sini berarti: mujirat auu ayat A1 Qur'an atau pcnstiwa-pensliwa yang terjadi dalam 
a lam yang menunjukkan kckuasaan Allah 



JUZ 7 


6. AL. AN'AAM (BINATANG TtRNAK) 


187 


6. Apakah mereka tidak memperhatikan be- 
rapa banyaknya gcnerasi-gencrasi yang 
tclah Kami binasakan sebelum mcreka, 
padahal (generasi itu), telah Kami teguh- 
kan kedudukan meieka di muka bumi, 
y3itu ketcguhan yang bclum pernah Kami 
bcrikan kepadamu, dan Kami curahkan 
hujan yang lebat atas meieka dan Kami 
jadikan sungai-sungai mengaln di bawah 
meieka. kemudian Kami binasakan mcre- 
ka kajena dosa meieka scndiri, dan Kami 
ciptakan sesudah meieka geneiasi yang 
lain. 

7. Dan kalau Kami turunkan kepadamu 
tulisan di alas kertas, lalu meieka dapat 
memegangnya dengan tangan mcreka scn- 
diri, tcntulah orang-orang yang kafir itu 
berkata: "Ini tidak lain hanvalah sihii 
yang nyata” 

8. Dan mereka berkata: "Mengapa tidak di- 
turunkan kepadanya (Muhammad) se- 
orang malaikat 459 ) ?” dan kalau Kami 
turunkan (kepadanya) seorang malaikat, 
tentu sclctailah urusan itu 460 ) , kemudian 
mereka tidak diberi tangguh (sedikitpun). 


<£ji- 'j-iH '' a* *dS ' 


9. Dan kalau Kami jadikan rasul itu (dari) 
malaikat. tentuiah Kami jadikan dia berupa 
laki-laki dan (jika Kami jadikan dia betupa 
laki-laki), Kami pun akan jadikan mereka 

tetap ragu sebagaimana kini mereka ra- 
toli 


gu 






10. Dan sungguh telah dipeiolok-olokkan be- 
berapa lasul sebelum kamu, maka turun- 
tah kepada orang-orang yang mcncemo- 
ohkan di antara mereka balasan ('a/ab) 
olok-olokan mereka, 




1). Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, 
kemudian perhatikanlah bagaimana ke- 
sudahan orang-orang yang mendustakan 
itu". 




459) . Makiudnya untuk menerangkan bahwa Muhammad itu teotang nabi 

460) . Maksudnya: kalau diturunkan kepada mcreka malaikat, sedang meieka tidak juga betiman. tentu- 

lah mereka akan diwab oleh Allah, sebingga mereka binasa semuanya. 

461) . Maksudnya kalau Allah mengutus seorang malaikat sebagai rasul tentu Allah mengutusnya 

dalam bentuk seorang manusia, katena manusia tidak dapat melihat Malaikat dan tentu juga 
mereka akan berkata: ini bukanlah malaikat, hanya manusia sebagai kami juga, jadi mereka 
akan tetap ragu-tagu 



188 


6. AL AN'AAM (B1NATANG TERNAK) 


JUZ 7 


Keagungan Allah dan persaksian-Nya atas kenahl- 
an Muhammad s a, w. 

12. Katakanlah: "Kcpunyaan siapakah apa 

yang ada di langit dan di bumi?". Kata- 
kanlah: "Kcpunyaan Allah" Dia telah 

menetapkan atas din-Nya kasih sa- 

yang 463 ) Dia sungguh-sungguh akan 
menghimpun kamu pada hari kiamat 

yang tidak ada keraguan tethadapnya. 
Orang-orang yang mcrugikan dirinya. 

meteka itu tidak berunan 463 ). 




.v & i 


13. Dan kcpunyaan Allah-lah segala yang 
ada pada malam dan siang hari Dan 
Dialah Yang Maha Mendcngai lagi Ma- 
ha Mengetahui 


IK}* 


14. Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan 

pelindung selain daii Allah yang menjadi- 
kan langit dan bumi. padahal Dia mem- 
beri makan dan tidak diberi makan?’\ 
Katakanlah: "Sesungguhnya aku dipe- 

rintah supaya aku menjadi orang yang 
pertama sekali menyerah dill (kepada 
Allah), dan jangan sekali-kali kamu ma- 
suk golongan orang-orang musyrik." 

15. Katakanlah: ’’Sesungguhnya aku takut 

akan azab hari yang besar (hari kiamat), 
jika aku mendurhakai Tuhanku.” 




> -- — * \ K \ 
" tU 






16. Barangsiapa yang dijauhkan azab dari- 
padanya pada hari itu, maka sungguh 
Allah telah memberikan rahmat kepada- 
nya. Dan itulah keberuntungan yang 
nyata. 

17. Jika Allah mcnimpakan suatu kemudha- 
ratan kepadamu, maka tidak ada yang 
menghilangkannya mclainkan Dia sendi- 
ri. Dan jika Dia mendatangkan kebaik- 
an kepadamu, maka Dia Maha Kuasa 
atas tiap-tiap sesuatu. 

IB. Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian 
hamba-hamba-Nya. Dan Dialah Yang 
Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui 






462) . Maksudnya: Allah telah beijanji sebagai kemurahan danpada-Nya akan melimpahkan rahmat ke- 

pada makhluk-Nya. 

463) . Maksudnya: orang-orang yang tidak mcnggunakan akaJ fikirannya. tidak mau bcriman, 


JLZ 7 


6 AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 


189 


19 Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat 

persaksiannya'’ . Katakanlah: "Allah 

Dia mcnjadi sax si antara aku dan kamu. 
Dan A1 Qur’an ini diwahyukan kepada- 
ku supaya dengannya aku memberi per- 
mgatan kepadamu dan kepada orang- 
orang yang sampai A1 Qur'an (kepada- 
nya). Apakah sesungguhnya kamu meng- 
akui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di 
samp mg Allah''". Katakanlah. "Aku ti- 
dak mengakut" Katakanlah "Sesung- 
guhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha 
Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri 
dari apa yang kamu persekutukan ide- 
ngan Allah)” 

20. Orang-orang yang telah Kami benkan ki- 
tab kepadanya, mereka mengenalnya 
(Muhammad) seperti mereka mengenal 
anak-anaknya sendin. Oiang-oiane yang 
merugikan dirinya. mereka itu tidak ber- 
tman (kepada Allah). 

21. Dan siapakah yang lebih aniaya daiipada 
orang yang membuat-buat suatu kedus- 
taan terhadap Allah, atau mendustakan 
ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang- 
orang yang aniaya itu tidak mendapat ke- 
beruntungan 

Kesakswn kaum musyrikm terhadap dinnya 
sendiri dan keadaan mereka di hari kiamat. 

22. Dan (ingatlah), hari yang di waktu itu Ka- 
mi menghimpun mereka semuanya 464 ) 
kemudian Kami berkata kepada orang- 
orang musyrik: "Di manakah sembahan- 
sembahan kamu yang dahulu kamu kata- 
kan <sekutu-sekutu Kami)?". 

23. Kemudian tiadalah fitnah 465 ) mereka. ke- 
cuali mengatakan "Demi Allah. Tuhan 
kami, tiadalah kami mempersekutukan 
Allah”. 


24 Lihatlah, bagaimana mereka telah ber- 
dusta terhadap din mereka sendui dan hi- 
langlah daripada mereka sembahan-sem- 
bahan yang dahulu mereka ada-adakan. 






j$'p 


464) Semua makllluk Allah yang mukallaf. 

465) Yang dimaksud dengan fitnah di sun ialah: jawaban yang berupa kedustaan. 


190 


6. AL AN'AAM (B1NATANG TERNAK) 


JU7. 7 


26. 


27. 


25. Dan di antaia mereka ada orang yang 
mcndcngarkan (bacaan)mu, padahal Ka- 
mi telah meletakkan tutu pan di atas hati 
mereka (sehingga mereka tidak) mema- 
haminya dan (Kami lctakkan) sumbatan 
di tclwganya. Dan jikapun mereka meli 
hat segala tanda (kebenaran), mereka te- 
tap tidak mau bcriman kcpadanya. Se- 
hingga apabila mereka datang kepadamu 
untuk membantahmu. orang-orang kafir 
itu berkata: "A1 Qur’an ini tidak lain 
hanyalah dungengan orang-orang dahu- 
lu” 

Mereka melarang (orang lain) tnende- 
ngarkan A1 Qur’an dan mereka sen din 
menjauhkan diri daripadanya, dan mere- 
ka hanyalah membinasakan diri mereka 
sendiri, sedang mereka tidak menyadari. 
Dan jika kamu (Muhammad) meliliat ke- 
tika mereka dihadapkan ke neraka, lain 
mereka berkata: ’’Kiranya kami dikem- 
balikan (ke dunia) dan tidak mendusta- 
kan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi 
orang-orang yang beriman”, (tentulah ka- 
mu melihat suatu pemtiwa yang meng- 
harukan). 

28. Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi 
mereka kejahatan yang mereka dahulu se- 
lalu menyembunyikannya 466 ) . Sekiranya 
mereka dikembalikan ke dunia, tentulah 
mereka kembali kepada apa yang mereka 
telah drlaxang mengerjakannya Dan se- 
sungguhnya mereka itu adalah pendusta- 
pendusta belaka. 

29. Dan tentu mereka akan mengatakan (pu- 
la): "Hldup hanyalah kehidupan kita di 
dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan 
drbangkitkan" 46 7 ) . 


* r: - 


b ''AS 

OjjQ ’SS'_ySSS)j& 


30. Dan seandainya kamu melihat ketrka me- 
reka dihadapkan kepada Tuhannya (ten- 
tulah kamu melihat peristiwa yang meng- 
harukan). Beriirman Allah: "Bukankah 

(kebangkitan) ini benar?” Mereka men- 
jawab: ’’Sungguh benar, demi Tuhan 

kami". Berfirman Allah: "Karena itu rasa- 
kanlah azab ini, disebabkan kamu meng- 
ingkari(nya)”. 



[Sjjj 


Maksudnya: mereka sebenarnya tidak bercita-cita ingin dikembalikan ke duma untuk benman ke- 
pada Allah, tetapi perkataan itu semata-mata diucapkan karena melihat kedahsyatan neraka. 
467). Maksudnya: jika mereka dikembalikan ke dunia. mereka akan mengatakan demikian 



JL'Z 7 


6 AL AN’AAM (B1NATANG TERNAK) 


191 





Sungguh telah rugilah orang-orang yang 
mendustakan pertemuan mereka dengan 
Tuhan; sehingga apabila kiamat datang 
kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka 
berkata: "Alangkah bexarnya penyesalan 
kami terhadap kelalaian kami tentang ki- 
amat itu!”, sambil mereka memikul dosa 
dosa di atax punggungnya. Ingatlah, 
amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. 


Dan tiadalah kehidupan dunia ini, sclain 
dari main-main dan scnda gurau bc- 
laka 468 ) . Dan sungguh kampung akhirat 
itu lebih baik bagi orang-orang yang ber- 
takwa. Maka tidakkah kamu mcmahami- 


Firman Allah yang membesarkan hati Nabi Mu- 
hammad s.a.w. 

33. Sexungguhnya, Kami mengetahui bahwa- 
sanya apa yang mereka katakan itu me- 
nyedihkan hatimu, (janganlah kamu ber- 
sedih hati), karena mereka sebenarnya bu- 
kan mcndustakan kamu, akan tetapi 
orang-orang yang zalim itu mengmgkari 
ayat-ayat AUah 46 ’) 

34. Dan sesungguhnys telah didustakan (pu- 
la) rasul-rasul sebetum kamu, akan teta- 
pi mereka xabar terhadap pendustaan dan 
penganiayaan (yang dilakukan) terhadap 
mereka, sampai datang pertolongan Ka- 
mi kepada mereka Tak ada seorangpun 
yang dapat merobah kalimat-kalimat 
(janji-janji) Allah. Dan sesungguhnya te- 
lah datang kepadamu sebahagian dari 
berita rasul-rasul itu. 

35. Dan jika pcrpalingan mereka (darimu) te- 
rasa amat berat bagimu, maka jika kamu 
dapat membuat lobang di bumi alau 
tangga ke langit lalu kamu dapat men- 
datangkan mu’jizat kepada mereka, 
(maka buatlah) 470 ) . Kalau Allah meng- 




- ' te- < 


j'&j&zi'i jRili 

S 


kt' < A\« •< 

■ d 








J ' ^ Sykio j' oJJakJ. " 


468) Maksudnya. kesenangan-kesenangan duniawi itu hanya sebentar dan tidak kckal. Janganlah orang 
tetpedaya dengan kesenangan-kesenangan dunia, serta lalai dari memperhaukan urusan akhuat 

469) Dalam ayat mi Allah menghibur Nabi Muhammad s.a.w dengan menyatakan bahwa orang-orang 
musyrikin yang mendustakan Nabi, pada hakekatnya adalah mcndustakan Allah sendiri. karena 
nabi itu diulus untuk rnenyampaikan ayat-ayat Allah 

470) . Maksudnya ialah: janganlah kamu merasa keberatan atas sikap mereka itu berpaling datipada 

Kami. Kalau kamu merasa keberatan cobalah usahakan suatu mu'jirat yang dapat memuaskan 
hati mereka, dan kamu tentu tidak akan sanggup. 


192 


6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 


JUZ 7 


hendaki tentu saja Allah mcnjadikan 
mereka semua dalam petunjuk, sebab itu 
janganlah kamu sekali-kali termasuk 
orang-orang yang jahil. 

36. Hanya orang-orang yang mcndengar saja- 
lah yang mematuhl (seruan Allah), dan 
orang-orang yang mati (hatinya) 471 ) , akan 
dibangkitkan oleh Allah, kcmudtan ke- 
pada-Nya-lah mereka dikembalikan 

37. Dan mereka (orang-orang mmyrik Me- 

kah) berkata: "Mengapa tidak diturun- 

kan kepadanya (Muhammad) suatu mu’ 
jizat dari Tuhannya?”. Katakanlah: "Se- 
sungguhnya Allah kuasa menurunkan 
suatu mu ‘jizat, tetapi kebanyakan mereka 
tidak mengetahui". 

Kesempurnaan i/mu Allah dan bukti-hukti ke- 
kuasaan-Nya. 

38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada 
di bum! dan burung-burung yang terbang 
dengan kedua sayapnya, melainkan umat- 
umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami 
alpakan sesuatupun di dalam A1 Ki- 
tab 47J ) , kemudian kepada Tuhanlah mere- 
ka dihimpunkan 


39. Dan orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu dan 
berada dalam gelap gulita. Barangsiapa 
yang dikehendaki Allah (kesesatannya), 
niscaya disesatkan-Nya 473 ) . Dan barang- 
aapa yang dikehendaki Allah (untuk di- 
beri-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadi- 
kannya berada di atas jalan yang lurus. 

40. Katakanlah: ’Terangkanlah kepadaku ji- 
ka datang siksaan Allah kepadamu. atau 
datang kepadamu hari kiamat, apakah ka- 
mu menyem (tuhan) selain Allah; jika ka- 
mu orang-orang yang benar 








@ Jeer’d* 


’<&} *3 c>\jfe4 $ 


Maksudnya. orang-orang kafir yang tidak mendengarkan dan tidak mematuhl seruan Allah 
Hebahagian mufassirin menafsirkan A1 Kitab itu dengan Lauh Mahfuzh dengan arti bahwa nasib 
semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauh Mahfuzh Dan ada pula yang me 
nalsirkannya dengan A1 Qur'an dengan arti: dalam AIQur’an itu telah ada pokok-pokok agama, 
norma-norma hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagian manusia di dunia 
dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya. 

Lihat not 34. 


473 ). 



JUZ ^ 


6. AL AN 'A AM (BINATANG TERNAK) 


193 




U A 


41. (Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu 
seru, maka Dia mcnghilangkan bah ay a 
yang karenanya kamu bcrdo’a kepada- 
Nya, jika Dia mcnghendaki, dan kamu 
tinggalkan sembahan-sembahan yang ka- 
mu sekutukan (dengan Allah). 

42. Dan scsungguhnya Kami tclah mengutus 
(rasul-rasul) kepada umat-umat yang se- 
belum kamu, kcmudian Kami siksa merc- 
ka dengan (mentmpakan) kesengsaraan 
dan kcmelaratan. supaya mcrcka bcr- 
mohon (kepada Allah) dengan tunduk me- 
rendahkan diri 

43 Maka mcngapa mcreka tidak memohon 

(kepada Allah) dengan tunduk metendah- 
kan diri kctika datang siksaan Kami ke- 
pada mcrcka, bahkan hati meieka telah 
menjadi keras dan syaitanpun menam- 
pakkan kepada mcrcka kebagusan apa 
yang selalu mereka kerjakan 

44. Maka tatkala mereka metupakan per- 
mgatan yang telah dtberikan kepada merc- 
ka. Kamipun membukakan semua pintu- 
pintu kesenangan untuk mereka, se- 
hingga apabila mereka bergembira de- 
ngan apa yang tclah diberikan kepada 
mcrcka, Kami siksa mcreka dengan se- 
konyong-konyong, maka ketika itu mere- 
ka terdiam berputus a<a. 

45. Maka orang-orang yang aalim itu di- 
musnahkan sampai ke akar-akarnya. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta 
a lam. 

46. Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku 

jika Allah mcncabut pendengaxan dan 
penglihatan serta menutup hatimu, siapa- 
kah tuhan seiain Allah yang kuasa me- 
ngembalikannya kepadamu?" Perhati- 
kanlah, bagaimana Kami berkali-kali 
memperlihatkan tanda-tanda kebesaian 
(Kami), kemudian mereka tetap ber- 
paling (juga). 


Katakanlah: ’Terangkanlah kepadaku, ji- 
ka datang siksaan Allah kepadamu de- 
ngan sekonyong-konyong atau terang-te- 
rangan, maka adakah yang dibinasakan 
(Allah) selam dari orang-orang yang r.a- 
lim' > 







- > * i r-<4r I*'*" 

J' a£j») 4J) 1 . X 

»J4?- 



194 


6. AL AN’AAM (BINATANG TF.RNAK) 


JUZ 7 


48. Dan tidaklah Kami mengutus para rasul 
itu mclainkan untuk member! kabar gem- 
bira dan membcii peiingatan. Barang- 
siapa yang beriman dan mcngadakan per- 
baikan 474 ) . maka tak ada kekhawatiran 
terhadap mereka dan tidak (pula) mcrcka 
bcrsedih hati 

49. Dan orang-orang yang mcndustakan 
ayat-ayat Kami, rnercka akan ditimpa sik- 
sa disebabkan mereka selalu berbuat 
fasik. 

TUNTVNAN-Tl'NTUSAN DA LAM MENGHA 
DAPl MASYARAKAT. 

50. Katakanlah: ’‘Aku tidak mengatakan kc- 
padamu. bahwa pcrbcndahaiaan Allah 
ada padaku, dan tidak (pula) aku menge- 
tahui yang gltaib dan tidak (pula) aku 
mengatakan kepadamu bahwa aku se- 
oiang malaikat, Aku tidak mcngikuti kc- 
cuali apa yang diwahyukan kepadaku. 
Katakanlah ’’Apakah sama orang yang 
buta dcngan orang yang melihat?” Maka 
apakah kamu tidak mcmikirk an(nya)? 

5 1 . Dan berilah peiingatan dengan apa yang 
diwahyukan itu kepada orang-orang yang 
takut akan dihimpunkan kepada Tuhan- 
nya (pada han kiamat), sedang bagi mere- 
ka tidak ada seorang pelindung dan pem- 
beri syafa’atpun sclain daripada Allah, 
agar mcrcka bertakwa. 


** * 




'Lr^- S J J 


^ 

•* 


52. Dan janganlah kamu mengusir orang- 
orang yang menycm Tuhannya di pagi 
hail dan di pctang hari. sedang mereka 
menghendaki keredhaan-Nya. Kamu ti- 
dak memikul tanggung jawab scdikitpun 
terhadap perbuatan mcrcka dan mereka- 
pun tidak memikul tanggung jawab sc- 
dikitpun terhadap perbuatanmu, yang ine- 
nyebabkan kamu (bcrhak) mengusii mere- 
ka, sehingga kamu termasuk orang-orang 
yang zalim 475 ). 


474) . Lihat not 105 

475) . Ketika Rasulullah s.a w. sedang duduk-duduk hersama beberapa orang mu 'min yang dianggap ren- 

dah dan miskin oleh kaum Quraisy, datanglaii bebetapa pemuka Quraisy hendak betbicara de- 
ngan Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama-sama dcngan orang mu 'min itu, dan mere- 
ka mengusutkan supaya orang-orang mu'min itu diusir saja, sehingga meieka dapat bcrbicara dc 
ngan Rasulullah, lalu turunlah ayat mi. 


JVJZ 7 


6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 


195 


rm 


5 3. Dan demikianlah telah Kami uji sebaha- 
gian mcrcka (orangutang yang kaya) de- 
ngan scbahagian mcrcka (orang-orang 
miskin), supaya (orang-orang yang kaya 
itu) berkata "Orang orang semacam ini- 
kah di antara kita yang dibcri anugerah 
oleh AUali kepada mcreka?" (Allah bcr- 
fuman) "Tidakkah Allah lebih menge- 

tahui tcntang orang-orang yang ber- 
syukur (kepada-Nya)' 1 " 

54. Apabila orang-orang yang bcnman ke- 

pada ayat-ayat Kami itu daiang kepada- 
mu. maka katakanlah "Salaamun-alai- 
kum 476 ). Tuhanmu telah mcnetapkan atas 
diri-Nya kasih sayang 477 ) . (yaitu) bah- 
wasanya barangsiapa yang berbuat ke- 

jahatan di antara kamu lantaran kejahil- 
an 478 ) , kemudian ia beuaubat setelah 
mengerjakannya dan mengadakan per- 
baikan. maka sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Pcnyayang. 

55 Dan demikianlah Kami terangkan ayat- 
ayat A1 Qur'an- (supaya jelas jalan 

orang-orang yang saJeh) dan supaya jelas 
(pula) jalan orang-orang yang berdosa. 

56. Katakanlah: "Sesungguhnya aku di- 

larang menyembah tuhan tuhan yang ka- 
mu sembah selatn Allah". Katakanlah: 
"Aku tidak akan mcngikuti hawa nafsu- 
mu. sungguh tersesatlali aku jika berbuat 
demikian dan udaklah (pula) aku ter- 
masuk orang-orang yang mendapat pe- 
tunjuk". 

57. Katakanlah: "Sesungguhnya aku (berada) 
di atas hujjah yang nyata (A1 Qur’an) dari 
Tuhanku 479 ) sedang kamu mendustakan- 
nya Bukanlah wewcnangku (untuk menu- 
runkan azab) yang kamu tuntut untuk 
discgcrakan kcdatangannya. Menetapkan 
hukum itu hanyaJah hak Allah, Dia mene- 
rangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi 
kcputusan yang paling balk 


\j 








An ■£»>.< 

ji -UC-' y 

" ^ ^ A"' ’* l T- 


4761 Sataj/nun ‘alaikutv axtinya mudah-mudahan Allah mebmpahkan kcsejahteraan alas kamu 

477) Lihatnot462. 

478) . Lihat not 277. 

479) Maksudnya Nabi Muhammad s a w. mempunyai bukti yang nyata atas kebcnarannya 



196 


6 AL AN’AAM (B1NATANG TERNAK) 


JUZ 7 




» » 


5 8. Katakanlah “Kalau sckiranya ada pada- 
ku apa (azab) yang kamu mrnta supaya 
disegerakan kcdatanganr.ya, tcntu telah 
diselesaikan Allah urusan yang ada anta- 
ra aku dan kamu 480 ) . Dan Allah lebih 
mengctahui ten tang orang-orang yang za- 
lim. 

59. Dan pada sis] AUah-lah kunci-kunci se- 
mua yang ghaib, tak ada yang menge- 
tahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia 
mcngetahui apa yang di daratan dan di 
lautan, dan tiada sehelai daunpun yang 
gugur melainkan Dta mcngetahuinya 
(pula), dan tidak jatuh sebutii bijipun da- 
lam kegelapan bum! dan tidak sesuatu 
yang basah atau yang kering, melainkan 
tcxtulis dalam kitab yang nyata (Lauh 
Mahfuzh). 

60. Dan Dialah yang meniduikan kamu di 
malam hari dan Dia mengetahui apa yang 
kamu kerjakan pada siang had, kemudian 
Dia membangunkan kamu pada siang hari 
untuk discmpurnakan umur(mu) yang 
telah ditentukan 4 ®!) , kemudian kepada 
Allah-lah kamu kembali, lalu Dia mcm- 
beritahukan kepadamu apa yang dahulu 
kamu kerjakan 

61. Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan 
tertinggi di at as semua hamba-Nya, dan 
diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat 
penjaga, sehingga apabila datang kemati- 
an kepada salah seorang di antara kamu, 
ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat 
Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu ti- 
dak melalaikan kewajibannya. 

62. Kemudian meieka (hamba Allah) dikem 
balikan kepada Allah. Penguasa mereka 
yang sebenaxnya. Ketahuilah, bahwa 
segala hukum (pada had itu) kepunyaan- 
Nya. Dan Dialah Pembuat perhitungan 
yang paling ccpat. 









r 1 


63. Katakanlah "Siapakah yang dapat me- 
nyclamatkan kamu dad bencana di darat 
dan di laut, yang kamu berdo'a kepada- 
Nya dengan berendah diri dan dengan suara 


J?. Jlf > 




480) . Maksudnya: tcntu Allah telah menurunkan azab kepadamu sampai kamu binasa. 

481) . Kamu ditidutkan di malam hari dan dibangunkan di siang hari itu, supaya dengan perputaran 

waktu itu habislah umurmu yang telah ditentukan 



JUZ 7 


6. AL AN AAM (BINATANG TERNAK) 


197 






yang lembut (dengan mengatakan): "Sc- 
sungguhnya jika Dia menyelamatkan 
kami dart (bencana) ini, tentulah kami 

menjadi orang-orang yang bersyukur.” 

64. Katakanlah: "Allah menyelamatkan ka- 

mu daripada bencana itu dan dari segala 
macam kesusahan, kemudian kamu kem- 
bali mempersekutukan-Nya.” 

65. Katakanlah: "Dialah yang berkuasa un- 

tuk mengiiimkan azab kepadamu, daii 
atas kamu atau dari bawah kakimu 48 * ) 
atau Oia mencampurkan kamu dalam 

golongan-golongan (yang sating ber- 

tentangan) dan merasakan kepada se- 
bahagian) kamu keganasan sebahagian 
yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami 

mendatangkan tanda-tanda kebesaran 
Kami salih berganti 483 ) agar mereka me- 
mahami(nya). 

66. Dan kaummu mendustakannya (azab) 484 ) 
padahal azab itu benai adanya. Kata- 
kanlah: "Aku ini bukanlah orang yang 
diserahi men gurus urusanmu”. 

67. Untuk tiap-tiap berita (yang dibawa oleh 
rasul-rasul) ada (waktu) terjadinya dan 
kclak kamu akan mengctahuL 

68. Dan apabila kamu melihat orang-orang 
memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, 
maka tinggalkanlah mereka sehingga me- 
reka membicarakan pembicaraan yang 
lain Dan jika syaitan menjadikan kamu 
lupa (akan larangan ini), maka janganlah 
kamu duduk bersama orang-orang yang 
zalim itu sesudah teringat (akan larangan 
itu). 

69. Dan tidak ada pertanggungan jawab sedi- 
kitpun atas orang-orang yang bertakwa 
terhadap dosa mereka; akan tetapi (ke- 
wajiban mereka ialah) mengingatkan agar 
mereka bertakwa. 


* ' T- -■ " - >' > 




©ip 


-AC- 5 


cM. 






jaA jX>£==*Ja»> 


j ' 




482) . Azab yang datang dari atas seperti hujan batu. sambaran petir dan lain-latn. Yang dating dart ba- 

wah seperti gempa burnt, banjir dan sebagainya. 

483) . Maksudnya: Allah s.w.L mendatangkan tanda-tanda kebesaran-Nya dalam berbagai rupa dengan 

cara yang berganti-ganti. Adapula para mu fats inn yang mengartikan ayat di tint dengan ayat-ayat 
A1 Qur'an yang berarti bahwa ayat At Qur'anitu diturunkan ada yang berupa berita gtmbira, ada 
yang berupa peringatan, cerita-cerita hukum-hukum dan Lain-lain. 

484) . Sebagian mufasairin mengatakan bahwa yang didustakan itu ialah At Qur'an. 



198 


6. AL AN'AAM (BINATANG TLRNAK) 


JUZ 7 







m 


'/X* 


» * 


70. Dan tinggalkanlah orang-orang yang men- 
jadikan agama 485 ) mereka scbagai main- 
main dan senda-gurau 486 ) , dan mereka 
telah ditipu oleh kehidupan dunia. Pe- 
ringatkanlah (mereka) dengan Al Qur'an 
itu agar masing-masing din lidak dije- 
rumuskan kc dalam ncraka, karena per- 
buatannya sendiri lidak akan ada bagi- 
nya pelindung dan tidak (pula) pemberi 
syafa'at 487 ) selain daripada Allah. Dan 
jika ia menebus dengan segala macam 
tebusanpun, niscaya tidak akan diterima 
itu daripadanya. Mereka itulah orang- 
oiang yang dijerumuskan ke dalam ncraka. 
disebabkan perbuatan mereka sendiri. 
Bagi mereka (disediakan) minuman dari 
air yang sedang mendidih dan azab yang 
pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. 

71. Katakanlah: "Apakah kita akan menyeru 

selain daripada Allah, sesuatu yang tidak 
dapat mendatangkan kemanfa'atan ke- 
pada kita dan tidak (pula) mendatangkan 
kemudharatan kepada kita dan (apakah) 
kita akan dikembalikan ke belakang 488 ) , 
sesudah Allah memberi petunjuk kepada 
kita, seperti orang yang telah disesatkan 
oleh syaitan di pesawangan yang mc- 
nakutkan; dalam keadaan bingung, dia 
mempunyai kawan-kawan yang me- 
manggilnya kepada jalan yang lurus (de- 
ngan mengatakan): "Maxilah ikuti kami". 
Katakanlah: ’’Sesungguhnya petunjuk 

Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk; 
dan kita disuruh agar menyerahkan diri 
kepada Tuhan semesta alam, 

72. dan agar mendirikan sembahyang serta 
beitakwa kepada-Nya.” Dan Dialah Tu- 
han Yang kepada-Nya-lah kamu akan di- 
himpunkan. 


'A "s 1 -" V 

3 jJo j{j ’Qj ai' 

r, - •-I-' 

it A_jo jc- i _hj 

jt'J 4 d)\ ji 




73. Dan Dialah yang menciptakan langit dan 
bumi dengan benar. Dan benarlah per- 
kataan-Nya di waktu Dia mengatakan: 
"Jadilah, lalu terjadtlah”, dan di langan- 




485) 

4R6), 


487) . 

488) . 


Ya'm agama Islam yang disuruh mereka mematuhinya dengan sungguh-sungguh. 

Arti mcnjadikan agama scbagai main-main dan senda-gurau ialah memperoiok-olokkan agamaitu, 
mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi laiangan-larangan-Nya alas dasar main-main 
dan tidak sungguh-sungguh. 

Lihat not 46. 

Maksudnya syirik. 



JUZ 7 


6. AL AN 'A AM (BINATANG TERNAK) 


199 


Nyalah segala kekuasaan di waktu sang- 
kakala ditiup. Dia mengetahui yang gha- 
ib dan yang nampak. Dan Dialah Yang 
Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui 

CA RA NA B11BRA HIM A S 
MEMIMPIN KAUMMNYA KEPADA 
A GAMA TAUHID. 

74, Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata 
kepada bapaknya Aazar489j : "Pantaskah 
kamu menjadikan berhala-berhala seba- 
gai tuhan-tuhan? Sesunggulinya aku me- 
lihat kamu dan kaummu dalam kesesatan 
yang nyata”. 

73. Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada 
Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami 
yang terdapat) di langit dan di bumi, dan 
(Kami memperlihatkannya) agar Ibrahim 
itu termasuk orang-orang yang yak in. 

76. Ketika malam telah mcnjadi gelap, dia 
melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata; 
"Inilah Tuhanku" Tetapi tatkala bintang 
itu tenggclam dia berkata: "Saya tidak 
suka kepada yang tcnggelam”, 

77. Kcmudian tatkala dia melihat bulan terbit 
dia berkata: "Inilah Tuhanku”. Tetapi 
sc telah bulan itu terbenam dia berkata; 
"Sesungguhnya jika Tuhanku tidak mem- 
beri petunjuk kepadaku. pastilah aku ter- 
masuk orang-orang yang sesat". 






'•XL* JlStliss 4^44^0^“*^ 


llij 43 1 J ^ 1 '33 '43 i 

43 4^J 4& 


78. Kemudian tatkala dia melihat matahari 
terbit, dia berkata: "Inilah Tuhanku. ini 
yang lebih besar", maka tatkala matahari 
itu telah terbenam. dia berkata: "Hai 
kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri 
dan apa yang kamu persekutukan. 

79. Sesungguhnya aku mcnghadapkan diriku 
kepada Tuhan yang menciptakan langit 
dan bumi dengan cenderung kepada aga- 
ma yang benar, dan aku bukanlah ter- 
masuk orang-orang yang mempcrsekutu- 
kan Tuhan. 

80. Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia ber- 
kata: "Apakah kamu hcndak memban- 

tahku ten tang Allah, padahal sesung- 




4*34 443-3 41 




489). Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Abiihi" (bapaknya) 
ialah "pamannya”. 


200 


6. AL AN’AAM (B1NATANC TERNAK) 


JUZ 7 




guhnya Allah telah member! petunjuk 
kepadaku. Dan aku tidak takut kepada 
(malapetaka dari) sembahan-sembahan 
yang kamu persekurukan dengan Allah, 
kecuali di kala Tuhanku menghendaki 
sesuatu tdari malapetaka) itu. Pengeta- 
huan Tuhanku meliputi segala sesuatu. 
Maka apakah kamu tidak dapat meng- 
ambil pelajaian (daripadanya)? 

81. Ragaunana aku takut kepada sembahan- 
sembahan yang kamu persekutukan (de- 
ngan Allah), padahal kamu tidak takut 
mempcrsekutukan Allah dengan sem- 
bahan-sembahan yang Allah sendiri tidak 
menurunkan hujjah kepadamu untuk 
mempersekutukan-Nya. Maka manakah 
di antara dua golongan itu yang lebih ber- 
hak mendapat keamanan (dan mala- 
petaka), jika kamu mengetahui 4 ^ 0 )?” 

82. Orang-oiang yang beriman dan tidak 
mencampur adukkan iman mereka de- 
ngan kezaliman (syirik), mereka ttulah 
orang-orang yang mendapat keamanan 
dan mereka itu adalah orang-orang yang 
mendapat petunjuk. 

83. Dan itulah hujjah Kami yang Kami beri- 
kan kepada Ibrahim untuk menghadapi 
kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Ka- 
mi kehendaki beberapa derajat. Se- 
sungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana 
tagi Maha MengetahuL 

MEREKA YANG TELAH DfBERI KITAB, H1K- 

MA T DAN KENAB1AN. 

84. Dan Kami telah menganugerahkan lshak 
dan Ya'qub kepadanya. Kepada kedua- 
nya masing-masing telah Kami beri pe- 
tunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu 
(juga) telah Kami beri petunjuk, dan ke- 
pada sebahagtan dari keturunannya (Nuh) 
yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub. Yusuf, 
Musa dan Harun. Demikianlah kami 
memberi baiasan kepada orang-orang yang 
berbuat baik. 


*LS "S’ } 




J aiL x~ 










dij 

— >< ' * .- 




Jl*'' C r- x s'* s' s' . & K " 


490) Setelah diperlihatkan Allah kepada Nabi Ibrahim as. tanda-tanda keagungan-Nyi dan dengan itu 
teguhlah imannya kepada Allah (ayat 75), maka Ibrahim, memimpin kaumnya kepada tauhid 
dengan mengikuti alam pikiran mereka untuk kemudian dibantahnya. 


JUZ 7 


6. AL AN’AAM (BINATANG TERNAK) 


201 




fm 


ul 


'/X> 


85. dan Zakatia, Yahya, 'ha dan Ilyas. Se- 
rnuanya termasuk orang-orang yang Sa- 
leh. 


86. dan Ismail, Alyasa’, Yunus dan Luth. Ma- 
sing-masingnya Kami lebihkan derajat- 
nya di atas umat (di masanya). 


87. (dan Kami lebihkan pula derajat) sebaha- 
gian daii bapak-bapak mereka. keturun- 
an mereka dan saudara-saudara mereka. 
Dan Kami telah memilih mereka (untuk 
menjadi nabi-nabi dan rasul-rasui) dan 
Kami menunjuki mereka ke jalan yang 
lurus. 

88. Itulali petunjuk Allah, yang dengannya 
Dia memberi petunjuk kepada siapa yang 
dikchendaki-Nya di an tar a hamba-ham- 
ba-Nya. Seandainya mereka memper 
sekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari 
mereka amalan yang telah mereka keija- 
kan. 

89. Mereka ttulah orang-orang yang telah Ka- 
mi berikan kepada mereka kitab, hikmat 
(pemahaman agama) dan kenabian. Jika 
orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya 
(yang tiga macam itu), maka scsungguhnya 
Kami akan menycrahkannya kepada kaum 
yang sekati-kali tidak akan mengingkarinya. 

90. Mereka itulah orang-orang yang telah di- 
beri petunjuk oleh Allah, maka ikutilah 
petunjuk mereka Katakanlah: "Aku ti- 
dak meminta upah kepadamu daiam me- 
nyampaikan ( A1 Our ’an )”. A I Qur'an itu 
tidak lain hanyalah peringatan untuk 
segala ummat. 

91. Dan mereka tidak menghormati Allah de- 

ngan penghormatan yang semestinya di- 
kala mereka berkata: "Allah tidak me- 
nurunkan sesuatupun kepada manusia”. 
Katakanlah: "Siapakah yang menurun- 

kan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Mu- 
sa sebagai cahaya dan petunjuk bagi 
manusia, kamu jadikan kitab itu lembar- 
an-lembaran kertas yang beroerai-berai. 
kamu perlihatkan (sebagiannya) dan 
kamu sembunyikan sebagian besarnya, 
padahal telah diajarkan kepadamu apa 
yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak 
mengetahui(nya)?”. Katakanlah; "Allah- 






j* i\j£ li iil; i 

\&\3l 



ail* Jp 

' 4p' 

■jr&L c5JUbj C'j 'S jj' 



202 


6 AL AN’AAM (BINATANG TERNAK) 


JUZ 7 


lah (yang menurunkannya)", kcmudian 
(scsudah kamu menyampaikan A1 Qur’an 
kepada mereka), biarkanlah mereka ber- 
main-main dal am kesesatannya 491 ). 

92. Dan ini (A1 Qur’an ) adalah kitab yang te- 
lah Kami turunkan yang diberkahi; mem- 
benarkan kitab-kitab yang (diturunkan) 
sebelumnya 49 *) dan agar kamu member) 
peringatan kepada (penduduk) Ummul 
Qura (Mekah) dan orang-orang yang di 
luar lingkungannya. Orang-orang yang 
beriman kepada adanya kehidupan akhi- 
rat tentu beriman kepadanya (Al Qur'an), 
dan mereka selalu memelihara sembah- 
yangnya. 

KEBENARAN WAHYU, AKJBAT BERBVAT 

DU ST A TERHADAP ALLAH DAN LA RANG AN 

MF.MAKI BERHALA. 

93. Dan siapakah yang lebih zalim daripada 

orang yang membuat kedustaan terhadap 
Allah atau yang berkata: ’Telah di- 

wahyukan kepada saya”, padahal tidak 
ada diwahyukan sesuatupun kepadanya, 
dan orang yang berkata. "Say a akan me- 
nurunkan seperti apa yang diturunkan 
Allah". Alangkah dahsyatnya sckiranya 
kamu melihat di waktu orang-orang yang 
zalim (berada) dalam tekanan-tekanan 
sakratul maut, sedang para malaikat me- 
mukul dcngan tangannya, (sambil ber- 
kata): "Kcluarkanlah nyawamu". Di hari 
ini kamu dibalas dengan siksaan yang sa- 
ngat menghinakan. kaicna kamu selalu 
mcngatakan terhadap Allah (perkataan) 
yang tidak benar dan (karena) kamu sela- 
lu menyombongkan din terhadap ayal- 
ayat-Nya. 

94. Dan sesungguhnya kamu datang kepada 
Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu 
Kami ciptakan pada mulanya. dan kamu 
tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa 
yang telah Kami kumiakan kepadamu; 
dan Kami tiada melihat besertamu pem- 










St csj” ^ i4\(y3j 


491) Perkaiaan "biarkanlah mereka bermain-mam dalam kesesaiannya" adalah sebagai sindiran ke- 
pada mereka seakan-akan mereka dipandang sebagai kanak-kanak yang belum berakal. 

492) . lalah kitab-kitab dan shahirah-shahifah yang diturunkan sebelum Al Qur'an. 


JUZ 7 


6. AL AN’AAM (BINATANG TERNAK) 


203 




fm 


1 J 

WCM 


'/Xkt 


bcri syafa’at yang kamu anggap bahwa 
meieka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara 
kamu Sungguh telah terputuslah (pertali- 
an) antara kamu dan telah lenyap dari- 
pada kamu apa yang dahulu kamu ang- 
gap (scbagai sekutu Allah). 

95. Sesungguhnya Allah mcnumbuhkan butir 
tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. 
Dia mengeluaikan yang hidup dart yang 
mati dan mengcluarkan yang mati dari 
yang hidup, (Yang memiliki sifat-sifat) 
demikian ialah Allah, maka mengapa ka- 
mu masih berpaling? 

96. Dia menyingsngkan pagi dan menjadi- 
kan malam untuk beristirahat. dan (men- 
jadikan) matahan dan bulan untuk per- 
hitungan. Itulah ketentuan Allah Yang 
Maha Perk aw lagi Maha Mengctahui. 

97. Dan Dialah yang menjadikan bintang- 
bintang bagimu, agai kamu menjadikan- 
nya petunjuk dalam kegelapan di daiat 
dan di laut. Seaungguhnya Kami telah 
mcnjelaskan tanda-tanda kebesaran 
(Kami) kepada orang-orang yang menge- 
tahui. 

98. Dan Dialah yang menciptakan kamu dari 
seorang din 493 ) , maka (bagimu) ada tern- 
pat tctap dan tempat simpanan 494 ) Se- 
sungguhnya telah Kami jelaskan tanda- 
tanda kebesaran Kami kepada orang- 
orang yang mengetahui. 

99. Dan Dialah yang menurunkan air hujan 
dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan 
air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, 
maka Kami keluarkan dari tumbuh- 
tumbuhan itu tanaman yang menghijau, 
Kami keluarkan dari tanaman yang meng- 
hijau itu butir yang banyak; dan dari 
mayang korma mengurai tangkai tangkai 
yang menjulai. dan kebun-kebun anggur, 
dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan 
delima yang serupa dan yang tidak se- 
rupa. Perhatikanlah buahnya di waktu 







j*Cf3 1 ii 1 jj. * 

pil % tec- j 

JjY 1 iij' j U CYYYjY^ \j 


m A 




i' ..r 


A, ^ ' 




Maksudnya: Adam a.s. 

Di antara para mufassirin ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud tempat tctap ialah tutang 
julbi ayah dan tempat simpanan ialah rahim ibu. Dan ada pula yang berpendapat bahwa tempat 
tetap ialah dt atas burnt waktu manusta masih hidup dan tempat simpanan ialah di dalam burnt 
(kubur) waktu manusia telah meninggal. 




204 


6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 


JUZ 7 


pohonnya bexbuah. dan (perhatikan pula- 
lab) kematang&nnya. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu ada tanda-tanda (kc- 
kuasaan Allah) bagi oiang-otang yang 
beriman. 




100. Dan mereka (orang-orang musyrik) men- 
jadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal 
Allah-lah yang menciptakan jin-jin itu, 
dan mereka membohong (dengan ma- 
nga tak an):" Bahwasanya Allah mempu- 
nyai anak laki-laki dan perempuan", tan- 
pa (berdasar) ilmu pengetahuan 495 ) . Ma- 
ha Suci Allah dan Maha Tinggi daii si- 
fat-sifat yang mexeka berikan. 

101. Dia Pencipta langil dan bumi. Bagaimana 
Dia mempunyai anak padahal Dia tidak 
mempunyai Uteri. Dia menciptakan sega- 
la sesuatu; dan Dia mengetahui segala se- 
suatu. 


J jO.,A 1 




”lj >2 $ Jfji J 






102. (Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian 
itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tu- 
han (yang berhak disembah) selain Dia; 
Pencipta segala sesuatu, m aka sembahlah 
Dia; dan Dia adalah Pemelihaxa segala 
sesuatu. 




103. 


104. 


Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan 
mata, sedang Dia dapat mebhat segala 

pcnglihaLan itu dan Dialah Yang Maha Ha- 
lus lagi Maha Mengetahui. 


V- 

ndtn; 


Sesungguhnya telah datang daxi Tuhan- 
mu bukti-bukti yang texang; maka ba- 
xangsiapa melihat (kebenaxan itu) 496 ] 
maka (manfa‘atnya) bagi dirinya send 
dan baxangsiapa buta (tidak melihat ke- 
benaran itu), maka kemudhaxatannya 
kembali kepadanya Dan aku (Muham- 
mad) sekali-kali bukanlah pemelihaxa- 
(mu). 


'"ijJA-J Jo'll' 


rJ 


495) Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak seperti orang Yahudi mengatakan ’llzaix pu- 
tia Allah, dan orang utang musyrikin mengatakan malaikat putra-putra Allah Mereka mengata- 
kan demikian karena kebodohannya. 

496) Maksudnya ialah: barangsiapa mengetahui kebenaran dan mengeqakan amalan saleh. serta mem- 
peroteh petunjuk, maka dia telah mencapai puncak kebahagiaan. 


JUZ 7 


6. AL AN'AAM (BINATANC TERNAK) 


205 


105. Demikianlah Kami mengulang-ulangi 

ayat-ayat Kami supaya (orang-orang 
yang beriman mendapat petunjuk) dan 
yang mengakibatkan orang-orang musyrik 
mengatakan: ”Kamu telah mempelajari 

ayat-ayat ltu (dari Ahli Kitab)’, dan supaya 
Kami menjelaskan A1 Qur'an itu kepada 
orang-orang yang mengetahui. 

106. Dcutilah apa yang telah diwahyukan ke- 
padamu dari Tuharunu; tidak ada Tuhan 
selain Dia; dan berpalinglah dari orang- 
orang musyrik. 


107. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya 
mereka tidak mempersekutukan(Nya). 
Dan Kami tidak menjadikan kamu peme- 
lihara bagi mereka; dan kamu sekali-kali 
bukanlah pemelihara bagi mereka. 




108. 


109. 


Dan janganlah kamu memaki sembahan- 
sembahan yang mereka sembah selain 
Allah, karena mereka nanti akan memaki 
Allah dengan melampaui batas tan pa pe- 
ngetahuan. Demikianlah Kami jadikan se- 
tiap umat menganggap baik pekerjaan 
mereka. Kemudian kepada Tuhan mere- 
kalah kern ball mereka, talu Dia mem- 
beritakan kepada mereka apa yang dahu- 
lu mereka kerjakan. 


Mereka bersumpah dengan nama Allah 
dengan segala kesungguhan, bahwa sung- 
guh jika datang kepada mereka sesuatu 
mu'jizat. pastilah mereka beriman ke- 
pada-Nya. Katakanlah: "Sesungguhnya 

mu'jizat-mu'jizat itu hanya berada di sisi 
Allah”. Dan apakah yang memberitahu- 
kan kepadamu bahwa apabila mu'jizat 
datang mereka tidak akan beriman 497 ). 

110. Dan (begitu pula) Kami memalingkan ha- 
ti dan penglihatan mereka seperti mereka 
belum pernah beriman kepadanya (Al 
Qur’an) pada permulaannya, dan Kami 
biarkan mereka bergelimang dalam ke- 
sesatannya yang sangat. 


>5 

ajS jjl LiSj 




jr Uj£=» r sl-Lasj 

J pAj -o ijCr* Jy zaj irtji 
©O^L 


497) Maksudnya: orang-orang musyrikin bersumpah bahwa kalau datang daripada Allah mu’jizat 
mereka akan beriman, karena itu orang-orang muslimin mengharap kepada Nabi agar Allah me- 
nurunkan mu'jizat yang dimaksud Maka Allah menolak pengharapan orang-orang mu'mut itu de- 
ngan ay at ini. 



206 


6. AL AN’AAM (BINATANG TtRNAK) 


JL'Z 8 


.. . 


JL’Z 8 

SIKAP KEPALA BATU KAUM MUSYRIKIS 

DAS SIKAP MEREKA TERHADAP K ERA SUL 

AS MUHAMMAD s.a.w. 

111. Kalau sekuanya Kami turunkan malai- 
kat kepada mereka, dan orang-orang yang 
telah mati berbicara dengan mcrcka dan 
Kami kumpulkan (pula) segala sesuatu ke- 
hadapan mereka 498 j niscaya mereka 
tidak (juga) akan beriman, kecuali jika 
Allah menghendaki, tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahuL 

112. Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap- 
tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan 
(dan jenis) manusia dan (dari jenis) jin. 
sebahagian mereka memhisikkan kepada 
sebahagian yang lain perkataan-perkata- 
an yang indah-indah untuk menipu 
(manusia) 499 ) . Jikalau Tuhanmu meng- 
hendaki, niicaya mereka tidak mengerja- 
kannya, maka tinggalkanlah mereka dan 
apa yang mereka ada-adakan. 


Vj JLp ^ iil 
yj J ^-3 \ 


113. Dan (juga) agar hati kecil orang-orang 
yang tidak beriman kepada kehidupan 
akhirat cendcrung kepada bisikan itu, 
mereka merasa senang ke pad any a dan 
supaya mereka mengcrjakan apa yang 
mereka (syaitan) kerjakan. 


5 'i 


114. Maka patutkah aku mencari hakim selain 
daripada Allah, padahai Dialah yang te- 
lah menurunkan kitab (A1 Qur’an) kepa- 
damu dengan tcrperinci'’ Orang-orang 
yang telah Kami datangkan kitab kepada 
mereka, mereka mengetahui bahwa A1 
Qur'an itu di turunkan dari Tuhanmu 
dengan scbcnamya. Maka janganlah ka- 
mu sekali-kali termasuk orang yang ragu- 
ragu. 


'f Zs 




JtJt: 



498) Maksudnva: untuk menjadi saksi bahwa Muhammad saw Rasulutlah. 

499) . Maksudnya: syaitansyaitan jenis jin dan jenis manusia bcrdaya-upaya menipu manusia agar 

tidak beriman kepada Nabi 



JUZ 8 


6. AL AN'AAM (B1NATANG TERNAK) 


207 


rm 


115. 


116. 


Telah sempumalah kalimat Tuhanmu (A1 
Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan 
adil. Tidak ada yang dapat merobah- 
robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah 
yang Maha Mendengar lagi Maha Menge- 
tahuL 

Dan jflca kamu menuruti kcbsnyakan 
orang-orang yang di muka bumi ini, ms- 
caya mereka akan menyesatkanmu dari 
jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah 
mrngikuti pcrsangkaan belaka, dan mere- 
ka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap 




Allah) 500 ). 


117. 


118. 


Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang le- 
bih mengetahui tentang orang yang terse- 
sat dari jaian-Nya dan Dia lebih menge- 
tahui tentang orang-orang yang menda- 
pat petunjuk. 

Maka makanlah binatang-binatang (yang 
halal) yang disebut nama Allah ketika 
menyembelihnya, jika kamu bciiman 
kepada ayat-ayat-Nya. 








A, * •> ) > i 


119. Mengapa kamu tidak mau mcmakan 
(binatang-binatang yang halal) yang dise- 
but nama Allah ketika menyembelihnya, 
padahal sesungguhnya Allah telah menjc- 
1 ask an kepada kamu apa yang diharam- 
kan-Nya atasmu, kecuali apa yang ter 
paksa kamu memakannya. Dan sesung- 
guhnya kebanyakan (dari manusia) benar- 
benar hendak menyesatkan (orang lain) 
dengan haw a nafsu mereka tanpa penge- 
tahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah 
yang lebih mengetahui orang-orang yang 
melampaui batas. 

120. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan 
yang tersembunyi. Sesungguhnya orang- 
orang yang mengeijakan dosa, kelak akan 
diberi pcmbalasan (pada hari kiamat), 
disebabkan apa yang mereka telah kerja- 
kan. 




Sii j£j -Hj yy 

S3 lfiyafc 


i « .-5. i- < 

\y J 




■1 




\ s' 9 


500) Seperti menghalalkan mcmakan apa apa yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan apa- 
apa yang telah dihalalkan Allah, menyatakan bahtva Allah mempunyai anak 



208 


6. AL AN’AAM (BINATANG TtRNAK) 


JUZ 8 


121. Dan janganlah kamu memakan binatang- 
binatang yang tidak discbut nama Allah 
ketika mcnyembelihnya S01 ) . Sesungguh- 
nya perbuatan yang semacam ltu adalah 
suatu kefankan. Sesungguhnya syaitan itu 
membisikkan kepada kawan-kawannya 
agar mereka membantah kamu; dan jika 
kamu menuruti mereka, sesungguhnya ka- 
mu tentulah menjadi orang-orang yang 
musyrik. 

122. Dan apakah orang yang sudah mati 502 ) 
kemudian dia Kami hidupkan dan Kami 
berikan kepadanya cahaya yang terang, 
yang dengan cahaya itu dia dapat berja- 
lan di tengah-tengah masyarakat manu- 
sia, serupa dengan orang yang keadaan- 
nya berada dalam gelap gulita yang 
sekali-kali tidak dapat ke luar dari pada- 
nya? Demikianlah Kami jadikan orang 
yang kafir itu memandang baik apa yang 
telah mereka kerjakan. 

123. Dan demikianlah Kami adakan pada tiap- 
tiap negeri penjahat-penjahat yang terbe- 
sar agar mereka melakukan tipu daya da- 
lam negeri itu. Dan mereka tidak mem- 
perdayakan melainkan dirinya sendiri, se- 
dang mereka tidak menyadarinya. 










124. Apabila datang sesuatu ayat kepada 

mereka. mereka berkata: "Kami tidak 

akan beriman sehingga diberikan kepada 
kami yang serupa dengan apa yang telah 
diberikan kepada utusan-utusan Allah" 
Allah lebih mengetahui di mana Dia me- 
nempatkan tugas kcrasulan. Orang-orang 
yang berdosa, nanti akan ditimpa kehina- 
an di sisi Allah dan siksa yang keras dise- 
babkan mereka selalu membuat tipu daya. 

125. Barangsiapa yang Allah menghendaki 
akan membenkan kepadanya petunjuk, 
niscaya Dia melapangkan dadanya untuk 
(memeluk agama) Islam. Dan barang- 
siapa yang dikehendaki Allah kesesatan- 
ny a 50 3 j i niscaya Allah menjadikan dada- 
nya sesak lagi sempit, seolah-olah ia se- 
dang mendaki ke langit. Begitulah Allah 
menimpakan siksa kepada orang-orang yang 
tidak beriman 


\yjb 

^ Y .1 rdf > -t 

r»J -w? i ~ >■ <J 1 4jl' 

I ^ I-'''"' I - •< r •" » ■" 

*jX 


501) . Yaitu: dengan menyebut nama selain Allah, 

502) . Maksudnya ialah, orang yang telah mall hatinya ya’ni orang-orang kafir dan sebagainya 

503) . Lihat Not 34 


JUZ 8 


6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 


209 



rm 


Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang 
lurus. Sesungguhnya Kami telah menje- 
laskan ayat-ayat (Kami) kepada orang- 
orang yang mengambil pelaiaran. 

Bagi mereka (disediakan) darussalam 
(surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah 
Pelindung mereka disebabkan amal-amai 
saieh yang selalu mereka kerjakan 

128. Dan (ingatlah) hari di waktu Allah meng- 

himpunkan mereka icmuanya. (dan Allah 
berfirman): "Hai golongan jin (syaitan), 
sesungguhnya kamu telah banyak (me- 
nyesatkan) manusia", lalu berkatalah 
kawan-kawan mereka dan golongan ma- 
nusia: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya 

sebahagian dan pada kami telah dapat 
kesenangan dari sebahagian (yang 
lain) 504 ) dan kami telah sampai kepada 
waktu yang telah Engkau tentukan bagi 
kami”. Allah berfirman: "Neraka itulah 
tempat diam kamu, sedang kamu kekal di 
dalamnya, kecuali kalau Allah menghen- 
daki (yang lain)". Sesungguhnya Tuhan- 
mu Maha Bijaksana lagi Maha Mcngeta- 
hui 

129. Dan demikianlah Kami jadikan sebahagi- 
an orang-orang yang zalim itu menjadi te- 
man bagi sebahagian yang lain disebab- 
kan apa yang mereka usahakan. 

DERAJA T SESEORANG SEIM BANG DEN GAN 

AMALNYA. 

130. Hai golongan jin dan manusia, apakah 
belum datang kepadamu rasul-rasul dari 
golongan kamu sendin, yang menyam- 
paikan kepadamu ayat-ayat Ku dan m em- 
ber i peringatan kepadamu terhadap per- 
temuanmu dengan hari ini? Mereka ber- 
kata: "Kami menjadi saksi atas diri kami 
sendiri”, kehidupan dunia telah menipu 
mereka, dan mereka menjadi saksi atas di- 
ri mereka sendiri, bahwa mereka adalah 
orang-orang yang kafir. 

131. Yang demikian itu adalah karena Tuhan- 
mu tidaklah membinasakan kota-kota 
sc car a aniaya, sedang penduduknva da- 
lam keadaan lengah 505 ). 




& 







iw. * 1 


\ < t<- 

bj jio) 'e-L-i Jn 










kT- 1 _ 

j4j m 

ft} 


504) . Maksudnya syaitan telah bcrhasil rnemperdayakan manusia sampai manusia rnengikuti perintah- 

perintah dan petunjuk-petunjuknya, dan manusiapun telah mendapat haul kclczatan-kelezatan 
duniawi karena rnengikuti bujukan-bujukan syaitan itu. 

505) . Maksudnya: penduduk sesuatu kota tidak akan di azab, sc be turn diutus rasul yang akan memberi 

peringatan kepada mereka 


210 


6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 


JUZ 8 





Dan masing-masng orang memperoleh 
derjat-dcrjat (seimbang) dengan apa yang 
d licet] akannya. Dan Tuhanmu tidak le- 
ngth dari apa yang mereka kerjakan. 


134. 


Dan Tuhanmu Maha Kaya, lagi mempu- 
nyai rah nut Jika Dia menghendaki nisca- 
ya Dia memusnahkan kamu dan meng- 
gantimu dcngan siapa yang dikehendaki- 
Nya setelah kamu (musnah), sebagai- 
mana Dia telah menjadikan kamu daii ke- 
turunan orang-orang lam. 

Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepa- 
damu pasti datang, dan kamu sekali-kali 
tidak sanggup menolaknya. 








® a} *4* j j 

) *\ v ^ ^ J ^ *‘\ y ‘ \ 


j V 

jf 


M 


135. Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah se- 
penuh kemampuanmu 506 1 , sesungguhnya 
akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan 
mengetahui, siapakah (di an tar a kita) 
yang akan mempetoleh hasil yang baik 
dari dunia ini 507 ) . Sesungguhnya, oiang- 
orang yang aalim itu tidak akan menda- 
pat keberuntungaa 

PbRA TURAN-PERA TV RAN YANG D1BUAT- 
BVAT OLEH KAUM MUSYR/KIN DAN PIM- 
PINAN ALLAH TERHADAP KAUM MUSLl 
MIN. 

136. Dan mereka memperunrukkan bagi Allah 
satu bahagian dari tanaman dan temak 
yang telah diciptakan Allah, lalu mereka 
berkata sesuai dengan persangkaan mere- 
ka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berha- 
la-berhala kami". Maka saji-sajian yang 
diperuntukkan bagi berhala-berhala mere- 
ka tidak sampai kepada Allah; dan saji- 
sajian yang diperuntukkan bagi Allah, 
maka sajian itu sampai kepada berhala- 
berhala mereka 508 ) . Amat buruklah ke- 
tctapan mereka itu. 


f l 1 - 


’ K 

MS 


jnljuS 

5 >4^'' 


'' ''ll*- 1 1 

< t ^ s>< « 

'Kr-T-'* T' 

— - - / i \a «.(. * ■ 


506) . Artinya tetaplah dalam kekafiranmu sebagaimana aku tetap daJjm keislarnanku. 

507) Maksudnya Allah menjadikan dunia scbagai tempat mcncari akibal I haul) yang baik yaitu ke- 
bahagiaan di akhuat. 

508) . Menurut yang diriwayatkan bahwa hasil tanaman dan binatang ternak yang mereka pcruntukkan 

bagi Allah, mereka pergunakan untuk memberi makanan orang-orang fakir, orang-orang miskin 
dan bcrbagai amal social, dan yang diperuntukkan bagi berhala-berhala diberikan kepada pcnjaga- 
penjaga berhala itu. apa yang discdtakan untuk berhala-berhala tidak dapat diberikan kepada faku 
miskin dan amal sosial, sedang sebahagian yang disediakan untuk Allah (fakir miskin dan amal so- 
cial) dapat diberikan kepada berhala-berhala itu. Kebiasaan yang seperti mi amat dikutuk Allah. 




JUZ 8 


6. AL AN’AAM (B1NATANG TERNAK) 


211 




rm 


137. Dan dcmikianlah pemimpin-pcmimpin 
mereka telah menjadikan kebanyakan da 
ri orang-orang yang musyrik itu meman- 
dang baik membunuh anak-anak mereka 
untuk membinasakan mereka dan untuk 
mengaburkan bagi mereka agama- 
ny a S09j Dan kalau Allah menghendaki, 
niscaya mereka tidak mengeijakannya, 
maka tinggalkanlah mereka dan apa yang 
mereka ada-adakan. 




138. Dan mereka mengalakan 5 10) : "Inilah bi- 
natang ternak dan tanaman yang dila- 
rang; tidak boleh memakannya. kecuali 
orang yang kami kchcndaki*' menurut 
anggapan mereka, dan ada binatang ter- 
nak yang diharamkan menungganginya 
dan binatang ternak yang mereka tidak 
menyebut narna Allah di waktu menyem- 
belihnya 5 1 1 ) , semata-mata membuat-buat 
kedustaan terhadap Allah. Kclak Allah 
akan membalas mereka terhadap apa 
yang sclalu mereka ada-adakan. 

139. Dan mereka mengatakan:" Apa yang da- 
lam perut binatang ternak ini 5 1 2 ) adalah 
khusus untuk pria kami dan diharamkan 
atas wanita kami,” dan jika yang datam 
perut itu ditahirkan mati, maka pria dan 
wanita sama-sama boleh memakannya. 
Kclak Allah akan membalas mereka ter- 
hadap ketetapan mereka. Scsungguhnya 
Allah Maha Bijaksana lagi Maha Menge- 
tahul 

140. Scsungguhnya rugilah orang yang mem- 
bunuh anak anak mereka kerena ke- 
bodohan lagi tidak mengetahui 513 ) , dan 
mereka mengharamkan apa yang Allah 
telah rezkikan kepada mereka dengan 
semata-mata mengada-adakan terhadap 
Allah Sesungguhnya mereka telah sesat 
dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. 


0* * *' 

>1 » '(\'\' ’ ’\- 


* ^ ^ 

0 








509) . Sebahagian orang Arab itu adalah penganut syari'at Ibrahim Ibrahim ay petnah dipenntahkan 

Allah mengorbankan anaknya Isma’il Kemudian pemimpin pemtmpin agama mereka mengabur- 
kan pengertian berkorban itu. schingga mereka dapat menanamkan kepada pengikut-pcngikutnya. 
rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mrndekatkan din kepada 
Allah, padahal alasan yang sesungguhnya ialah karena takul miskin dan takut ternoda. 

510) Ialah. mereka senngkaU menentukan binatang binatang untuk pujaan dan bmatang-binatang inr 
hanya boleh diinakan oleh orang-orang lerlcntu vaja. 

511) . Maksudnya ialah. binatang-binatang yang disembclth untuk bcrhala 

512) Maksudnya ialah binatang-binatang ternak yang tidak boleh ditunggangi seperti Bahiirah dan 
Saaihah 

513) . Baliwa AUah-lah yang memberi rerki kepada hambahamba-Nya 


212 


6. AL AN’AAM (BINATANG TERNAK) 


JUZ 8 


141 Dan Dialah yang menjadikan kcbun-kc- 
bun yang bcijupjung dan yang tidak ber- 
junjung. pohon korma, tanam-tanaman 
yang bcrmacam-macam buahnya, zaitun 
dan delima yang serupa (bentuk dan war- 
nanya). dan tidak sama (rasanya). Ma- 
kanlah dari buahnya (yang bermacam- 

macam itu) biia dia bcrbuah, dan tunai- 
kantah haknya di haii memetik hasilnya 
(dengan dikcluarkan zakatnya). dan jangan- 
lah kamu bcrlcbih-lcbihan Scsungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang 
bcrlcbih-lcbihan. 

142. Dan di antara binatang ternak itu ada 

yang dijadikan untuk pcngangkutan dan 

ada yang untuk disembelih. Makanlah da- 
ri rezki yang telah diberikan Allah kepa- 
damu, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan Scsungguhnya 
syaitan itu musuh yang nyata bagimu, 

143. (yaitu) delapan binatang yang berpasang- 

an 51 *) , sepasang dari domba s,s ) dan se- 
pasang dari kambing 516 ) . Katakanlah: 

’’Apakah dua yang jantan yang diharam- 
kan Allah ataukah dua yang bctina, atau- 
kah yang ada dalam kandungan dua beti- 
nanya?’’ Tcrangkanlah kepadaku dengan 
berdasar pcngetahuan jika kamu memang 
orang-orang yang benar. 

144. dan sepasang dari unta dan sepasang dari 

lembu. Katakanlah: "Apakah dua yang 

jantan yang diharamkan ataukah dua 
yang betina, ataukah yang ada dalam 
kandungan dua betinanya. Apakah kamu 
rnenyaksikan di waktu Allah menetapkan 
ini bagimu? Maka siapakah yang lebih za- 
lim daripada orang-orang yang mcm- 
buat-buat dusta terhadap Allah untuk 
menyesatkan manusia tanpa pengeta- 
huan?*'. Sesungguhnya Allah tidak mem- 
bcri petunjuk kepada orang-orang yang 
zalim. 

145. Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh da- 

lam wahyu yang diwahyukan kepadaku, 
sesuatu yang diharamkan bagi orang yang 




9 








$ ji Jyjj' 




J* ill ' ts^= a*i'‘ 


$14) Arttnya empat pas&ng, yaitu sepasang biri-biri. sepasang kambing. sepasang unta dan sepasang 
lembu. 

51$). Maksudnya: domba jantan dan do mb a betina 
S16). Maksudnya: kambing jantan dan kambing betina. 


JUZ 8 


6. AL AN'AAM (B1NATANG TERNAK) 


213 


hcndak memakannya, kecuaii kalau ma- 
katvan itu bangkai, atau darah yang 
mengalir atau daging babi - karena 
sesungguhnya semua itu kotor - atau bi- 
natang yang discmbclih atas nama selain 
Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan 
tcrpaksa sedang dia tidak menginginkan- 
nya dan tidak (pula) melampaui batas, 
maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pe- 
ngampun lagi Maha Penyayang.” 

146. Dan kepada urang-urang Yahudi, Kami 
haramkan segala binatang yang berku- 
ku 517 ) ; dan daii sapi dan domba, Kami 
haramkan atas mereka lcmak dart kedua 
binatang itu, selain lemak yang melekat di 
punggung keduanya atau yang di perut 
bcsar dan usus atau yang bercampur 
dengan tulang. Dcmikianlah Kami hu- 
kum mcreka discbabkan kedurhakaan 
mereka, dan sesungguhnya Kami adalah 
Maha Benar. 


«.a j'i 

~ J -*' 1 

/*■,* <» ’■< 
\Ukj y$> Vt 42 


147. Maka jika mcreka mendustakan kamu 
katakanlah: 'Tuhanmu mcmpunyai rah- 

mat yang luas; dan siksanya tidak d3pat 
ditulak dan kaum yang berdosa". 


•i-J .''r 'V t -C 

.'At ' > A' - - 




148 Orang-orang yang mempersekutukan Tu- 
han, akan mengatakan: "Jika Allah 

menghendaki, niscaya kami dan bapak- 
bapak kami tidak mempersekutukan-Nya 
dan tidak (pula) kami mcngharamkan ba- 
rang sesuatu apapun” Dcmikian pulalah 
orangocang yang sebelum mereka tclah 
mendustakan (para rasul) sampai mereka 
merasakan siksaan Kami Katakanlah 
’’Adakah kamu mempunyai sesuatu 
pengetahuan sehirgga dapat kamu menge- 
mukakannya kepada Kami?” Kamu tidak 
mengikuti kecuaii persangkaan bclaka, 
dan kamu tidak lain hanya berdusta. 

149. Katakanlah: "Allah mempunyai hujjah 

yang jelas lagi kuat; maka jika Dia meng- 
hendaki, pasti Dia memberi petunjuk ke- 
pada kamu semuanya". 




jJ==» 

5'J ^ ^ 


S17). Yang dunaksud dengan binatang berkuku di sim talah binatang-buialang yang jari-jarinya tidak 
terpisah antara yang satu dengan yang lain, seperti. unta, ittk, angsa dan lain-laia Sebagian ahli 
tafsii mengartikan dengan binatang-binatang yang berkuku satu seperti kuda. keledai dan lam- 
lain 



214 


6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 


JUZ 8 





Katakanlah: "Bawalah ke mari saksi-sak- 
ss kamu yang dapat mempcrsaksikan bah- 
wa sanya Allah telah rncnghaiamkan 
(makanan yang kamu) haramkan ini." 
Jika mereka mempcrsaksikan, maka 
janganlah kamu ikut (pula) menjadi saksi 
bersama meieka; dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami, dan orang- 
orang yang tidak beriman kcpada kchi- 
dupan akhirat, sedang mereka mem per* 
sekutukan Tuhan mereka. 

151. Katakanlah: "Matilah kubacakan apa 

yang diharamkan atas kamu oleh Tuhan 
mu, yaitu: janganlah kamu mempcr- 

sekutukan sesuatu dcngan Dia, berbuat 
baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, 
dan janganlah kamu membunuh anak- 
anak kamu karcna takut kemiskinan. 
Kami akan mcmberi rezki kepadamu dan 
kcpada mereka; dan janganlah kamu 
mendekati perbuatan-perbuatan yang ke- 
ji, baik yang nampak di antaranya 
maupun yang tersembunyi, dan jangan- 
lah kamu membunuh jiwa yang diharam- 
kan Allah (mcmbunuhnya) melainkan 
dcngan sesuatu (sebab) yang benar 5 18 ) ", 
Demikian itu yang diperintahkan oleh Tu- 
hanmu kepadamu supaya kamu mema- 
hami( nya). 

152. Dan janganlah kamu dekati harta anak 
yatim, kecuali dengan cara yang lebih ber- 
manfa’at, hingga sampai ia dewasa. Dan 
sempurnakanlah takaran dan timbangan 
dengan adil. Kami tidak memikulkan bc- 
ban kcpada seseorang melainkan sekedar 
kesanggupaimya. Dan apabila kamu ber- 
kata, maka hcndaktah kamu berlaku adil 
kendatipun dia adalah kerabat(rnu) 519 ) , 
dan penululah janji Allah 520 ). Yang demi- 
kian itu diperintahkan Allah kepadamu 
agar kamu ingat, 


-r - /if > i i — T — T i 

jyl 1 >i==» ‘ 1 j* 

K -t ■ \'vr -rtl 

< A==A3JLr l j ^=- 



1 -i' 


518) Maksudnya; yang dibrnarkan oleh syara’ seperlt qishash, membunuh otang murtad.rajam dan 
sebagainya. 

519) . Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun mcrugikan kaum ketabat sendiri 

520) Maksudnya pcnuhilah scgala pcrintah-pcrintah-Nya. 



JUZ 8 


6 AL AN’AAM (B1NATANG TF.RNAK) 


215 


153. dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini 
adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikuti- 
lah dia; dan janganlah kamu mengikuti ja- 
lan-jalan (yang lain) 521 ) , karcna jalan-ja- 
lan itu mencerai-beraikan katnu dart jalan- 
Nya. Yang dcmikian itu diperintahkan 
AUali kepadamu agar kamu bcrtakwa. 


O ~ ~ J > ** e-A; — '.‘*2 J ^.3 


154. Kemudian Kami telah membeiikan A1 Ki- 
tab (Taurat) kepada Musa untuk menyem- 
purnakan (m'mat Kami) kepada orang 
yang berbuat kebaikan, dan untuk menje- 
laskan segala sesuatu dan sebagai petun- 
juk dan rahmat, agar mcrcka beriman 
(bahwa) mereka akan menemui Tuhan 
mereka. 

155. Dan Al Qur'an itu adalah kitab yang Ka- 
mi turunkan yang diberkati, maka ikuti- 
lah dia dan bertakwalah agar kamu diberi 
rahmat, 












U A 


9 1 


9XLi 


156. (Kami turunkan A1 Qur'an itu) agar ka- 
mu (tidak) mcngatakan: Bahwa kitab itu 
hanya diturunkan kepada dua golong- 
an 522 ) saja sebelurn kami, dan sesungguh- 
nya kami tidak memperhatikan apa yang 
mcrcka baca 523 ).” 

157. Atau agar kamu (tidak) mcngatakan: 
"Sesungguhnya jikalau kitab itu diturun- 
kan kepada kami, tentulah kami lebih 
mendapat petunjuk dari mcrcka.” Sesung- 
guhnya telah datang kepada kamu kete- 
rangan yang nyata dari Tuhanmu, petun- 
juk dan rahmat. Maka siapakah yang le- 
bih zalim daripada orang yang mendusta- 
kan ayat-ayat Allah dan berpaling da- 
ripadanya? Kelak Kami akan memberi 
balasan kepada orang-orang yang berpa- 
ling dari ayat-ayat Kami dengan siksaan 
yang buruk, disebabkan mereka selalu 
berpaling. 


\J6 j 


E 

^ ^ 'i- 

J» aJ' Cj jS IP 


52|). Makiudnya: janganlah kamu mengikuli agama-agama dan kcpercayaan yang lain dari 
Islam. Mujahid mrngartikan “As Subul" dengan segala macam bid 'ah dan jalan-jalan 
yang tidak benar. 

522) . Yakni: orang-orang Yahudi dan Nasrani 

523) . Diturunkan Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya orang-orang musynkirt Mekah tidak dapat 

mcngatakan bah* a mereka tidak mempunyai kitab karcna kitab yang diturunkan kepada golortg- 
an Yahudi dan Nasrani diturunkan dalam bahasa yang tidak dikctahui mereka. 


216 


6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 


JUZ 8 


■ 


158 Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanya- 
lah kcdatangan malaikat kepada mereka 
(untuk mcncabut nyawa mereka). atau ke- 
datangan Tuhanmu atau kcdatangan scba- 
gian tanda-tanda Tuhanmu 524 ).Pada hart da- 
tangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu ti- 
daklah bermanfa'at lagi iman scscorang bagi 
dinnya sendm yang bclum bcnman scbclum 
ttu. atau dia (bclum) mengusahakan kcbaik- 
an dalam masa imannya Katakanlah: 
"Tunggulah olehmu sesungguhnya kamipun 
mcnunggu (pula)” 




159. Sesungguhnya orang-orang yang meme- 
cah belah ag am any a dan mereka (terpecah) 
menjadi bcberapa golongan 525 ) . tidak ada 
sedikitpun tanggung jawabmu terhadap me- 
reka. Sesungguhnya urusan mereka hanya- 
lah (teraerah) kepada Allah, kemudian 
Allah akan memberitahukan kepada mereka 
apa yang telah mereka perbuat. 

160. Baxangsiapa membawa amal yang balk 
maka baginya (pahala) sepuluh kali hpat 
amalnya; dan barangsiapa yang memba- 
wa perbuatan yang jahat maka dia tidak 
diberi pembalasan melainkan scimbang 
dengan kejahatannya, sedang mereka 
sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). 

161. Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah di- 
tunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang 
lurus. (yaitu) agama yang benar; agama 
Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim ilu bu- 
kanlah termasuk orang-orang yang musy- 
rik”. 

162. Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku • 
ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam. 




ai Jl— S '-^3 ^~*3 O'lji 


163. tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itu- 
lah yang diperintahkan kepadaku dan aku 
adalah orang yang pertama-tama mcnyc- 
rahkan diri (kepada Allah)". 




s 24 1 Maksudnya ; sebagian tanda Kiamal. yai’u Ictbitnya matahan dari Barat 

525). Makiudnya: segala golongan atau agama yang sesat dan menyimpang dari jalan haq. 


JUZ 8 


6. AL AN’AAM (BINATANG TERNAK) 


217 


rm 


164. Katakanlah: ’’Apakah aku akan mencari 
Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah 
Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah 
seorang membuat dosa mclamkan kemu- 
dhaiatannya kembali kepada diiinya sen- 
diri; dan seorang yang berdosa tidak akan 
memikul dosa orang lain 526 ) . Keniudian 
kepada Tuhamnulah kamu kembali, dan 
akan diberitakan-Nya kepadamu apa 
yang kamu persehahkan". 

165. Dan Dialah yang menjadikan kamu pe- 
nguasa-penguasa di bumi dan Dia me- 
ninggikan sebahagian kamu atas sebaha- 
gian (yang lain) beberapa derajat. untuk 
mengujimu tentang apa yang diberikan- 
Nya kepadamu. Scsungguhnya Tuhanmu 
amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguh- 
nya Dta Maha Pcngampun lagi Maha 
Penyayang. 


J>\ Sjp-' jjj 








PENUTUP 

Dalam surat A1 An’aam AUah menjelaskan keesaan dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya, menya- 
takan kebatalan kcpercayaan orang orang musyrik dengan bantahan-bantahan yang logis dan 
mudah ditcrima oleh akal. Hukuman yang berat akan dijatuhkan atas mereka yang bcrkepala 
batu menolak kebenaran. 

HVBUNGAN SURAT Al. ANAAM DUNCAN SURAT AL A RAAF ADALAH SEBAGA/ 
BERJKUT 

1. Kedua surat tersebut termasuk di antara 7 surat yang panjang (assab*uth thiwaal), keduanya 
sama-sama membicarakan pokok aqidah agama. Dalam surat Al An’aam dikemukakan garis- 
gatis besar aqidah-aqidah itu, sedang surat Al A'raaf menjeiaskannya. 

2. Dalam surat Al An’aam Allah menerangkan asal usul kejadian manusia yaitu dari tanah serta 
menjelaskan tentang beberapa generasi manusia yang telah dibinasakan Allah, kemudian di- 
smggung pula tentang rasul-rasul dengan menyebut beberapa nama mereka secaia garis besar- 
nya, sedang surat Al A'raaf menjeiaskannya 

3. Pada bahagian terakhir surat Al An'aam, Allah mengatakan bahwa Dia menjadikan manusia 
khalifah-khalifah di bumi serta mengangkat derajat sebahagian mereka, maka bagian permula- 
an surat Al A'raaf Allah mengemukakan penciptaan Adam a.s. dan anak cucunya dan dijadi- 
kan-Nya khalifah di atas bumi begitu juga anak cucunya. 


526). Maksudnya: masing-masmg orang memikul dosanya scndiri sendm 



218 


6. AL AN'AAM (BINATANG TERNAK) 


JUZ 8 


4. Mengenai segi hubungan bagian akhir A1 An'aam dengan bagian permulaan surat Al A'raaf, 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagian akhir Al An’aam, Allah mcngatakan bahwa Al Qur'an adalah kitab pedoman yang 
benar, jalan yang lurus dan diberkahi, maka umat manusia diperintahkan mengikutinya. 
Pada bagian permulaan surat Al A'raaf, Allah mengulangi lagi perintah itu dan mclarang 
mengikuti sclainnya. 

b. Pada bagian akhir surat Al An’aam, Allah bcrfirman bahwa Dia akan membcrikan kete- 
rangan tentang a pa yang seharusnya dilakukan manusia dan yang menjadi perselisihan 
mereka. Maka pada bagian permulaan surat Al A'raaf. Allah nienjelaskan apa yang dimak- 
sud dengan "Allah memberi kctcrangan" yaitu pengutusan para rasul yangbertugas mem- 
ber! keterangan dan mereka masing-masing akan diminta pertanggung jawaban. 

c. Pada bagian akhir surat Ai An'aam, Allah menyatakan bahwa orang yang berbuat keba- 
jikan akan diganjar sepuluh kali lipat dan yang berbuat kejahatan akan dihalas seimbang- 
perbuatannya. Untuk mcnentukan kadar kebajikan dan kejahatan itu ada timbangannya. 
maka Allah mengemukakan di bagian muka surat Al A'raaf, bahwa timbangan pada hari 
itu ialah kebenaran dan keadilan. Siapa yang berat timbangannya dialah orang yang be- 
runtung dan siapa yang ringan timbangannya dialah orang yang merugi. Kemudian Allah 
menceritakan keadaan nasib ashhabul A'raaf. 


V- 


JUZ 8 


7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI1 


219 


AL A’RAAF 
(Tempat tcrtinggi) 


MUQADDIMAH 


Surat Al A’raaf yang berjumlah 206 ayat termasuk golongan jurat Makkiyah, (liturunkan se- 
belum turunnya jurat Al An’aam dan termasuk golongan surat "A stab 'uththiwaal” (tujuh jurat 
yang panjang) Dinamakan *'A1 A'raaf’ karena perkataan Al A’raaf terdapat dalam ayat 46 
yang mengemukakan tentang kcadaan orangorang yang bcrada di atas Al A'raaf yaitu: tempat 
yang tertinggi di batas surga dan neraka. Mercka itu ialah golongan yang sama banvak kebaikan dan 
kejahatan mereka 

Pokok-pokok isinya: 

1 Keimanan 

Mentauhidkan Allah dalam berdo'a dan beribadat, hanya Allah sendiri yang menga- 
tur dan menjaga alam, menciptakan undang-undang dan hukum-hukum untuk 
mengatur kchidupan manusia di dunia dan di akhirat; Allah bersemayam di 'Arasy ; 
bantahan terhadap kepalsuan syink; ketauhidan adalah sesuai dengan fitrah manu- 
sia; Musa berbicara dengan A Hall; tentang melihat Allah; perintah beribadat sam- 
bil mcrendahkan diri kepada Allah; Allah mempunyai al asmaaul husnaa. 

2. Hukum-hukum: 

Larangan mengikuti perbuatan dan adat istiadat yang buruk; kewajiban mengikuti 
Allah dan rasul, perintah berhias waktu akan sembahyang; bantahan terhadap orang 
yang mengharamkan perhiasan yang dianugerahkan Allah; perintah memakan ma- 
kanan yang halal lagi baik dan larangan memakan yang sebaliknya. 

3 Kisah-kisah: 

Kisah Nabi Adam a.s, dengan ibtis; kisah Nabi Nuh a.s. dan kaumnya; kisah Nabi 
Shaleh a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi Syu'aib a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi 
Musa a.s. dengan Fir’aun, 

4. Dan Iain-lain: 

Al Qur’an diturunkan kepada Nabi yang penghabisan dan perintah mengikutinya; 
Nabi Muhammad s.a.w. diutus untuk seluruh manusia; adab orang mukmin, adab 
mendengar pembacaan Al Qur'an dan berzikir; rasul bertanggung jawab menyam- 
paikan seruan AUah; balasan terhadap orang-orang yang mengikuti dan menging- 
kari rasul; da ’wah rasul-rasul yang pertama sekali ialah mentauhidkan AUah ; tentang 


220 


7. AL A’RAAK (TLMPAT TERT1NGGI) 


JUZ 8 



ashhaabul A'raaf yang berada antara sutga dan netaka ; Allah pencipta makhluk; 
manusia adalah makhluk yang terbaik dijadikan Allah serta mempunyai kesediaan 
untuk baik dan untuk buruk; permusuhan syaitan terhadap Bani Adam; manusia 
khalifah Allah di muka bumi: kehancuian sesuatu kaum adalah kaiena pcrbuatan 
mereka sendiri; tiap-tiap bangsa mempunyai masa jaya dan masa kehancuran; 
Allah mencoba manusia dengan kekayaan dan kemiskinan; istidraj azab Allah ter- 
hadap orang-oiang yang mendustakan ayat-ayat-Nya. 


JUZ 8 


7. AL A’RAAF (TEMPAT TERTINGG1) 


221 


rm 






AL A’RAAF (TEMPAT TERTINGG1) 

SURAT KE 7 : 206 «yU. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

KF.WAJIBAN MENGIKUT I WAHYU DAN AKl 
BA T MENA NTANGNYA 

1 . Alif laam miim shaad s 2 7 ) . 

2. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan 
kepadamu, maka janganlah ada kesem- 
pitan di dalam dadamu karenanya. 
supaya kamu mcmbcri peringatan dengan 
kitab itu (kepada orang kafir), dan menja- 
di pelajaran bagi orang-orang yang ber- 
iman. 

3. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu 
dari Tuhanmu dan janganlah kamu 
mcngikuti pcmimpin-pemimpin selain- 
Nya S28 ). Arnat sedikitlah kamu mengam- 
bil pelajaran (daxi padanya). 

4. Betapa banyaknya negeri yang telah Ka- 
mi binasakan, maka datanglah siksaan 
Kami (menimpa pendudukjnya di waktu 
mereka berada di malam hari, atau di 
waktu mereka beristirahat di tengah hari. 

5. Maka tidak adalah keluhan mereka di 
waktu datang kepada mereka siksaan Ka- 
mi. kecuali mengatakan: "Sesungguhnya 
kami adalah orang-orang yang zalim”. 

6. Maka sesungguhnya Kami akan mena- 
nyai umat-umat yang telah diutus rasul- 
rasul kepada mereka dan sesungguhnya 
Kami akan menanyai (pula) rasul-rasul 
(Kami), 

7. maka sesungguhnya akan Kami kabar- 
kan kepada mereka (apa-apa yang telah 
mereka perbuat), sedang (Kami) menge- 
tahui (keadaan mereka), dan Kami sekali- 
kali tidak jauh (dari mereka). 




_~Js 


Ow ^' 1 

0 j' 1 


i 

. ^ ^ *2 * 

is 


527) . I ihat not 10 

528) . Maksudnya pemimpinpemimpin yang membawamu kepada kesesatan 



222 


7. AL A’RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 


R'Z 8 


8. Timbangan pada hari itu ialah kebenaian 
(keadilan), maka barangsiapa bciat tim- 
bangan kebaikannya, maka mereka itu- 
lah orang-orang yang beruntung. 

9. Dan siapa yang ringan timbangan ke- 
baikannya, maka itulah orang-orang yang 
merugikan diruiya sendiri, dise babkan 
mereka sclalu mengingkari ayat-ayat Ka- 
mi. 

10. Sesungguhnya Kami telah mcnempatkan 
kamu sekalian di muka bumi dan Kami 
adakan bagimu di muka bumi itu Dum- 
ber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu 
bcrsyukur. 

Pt KM US UHAN DAN GODAAN SYAfTAN TER 
HADAP MANUS/A. 

Penghargaan Allah sw t. kepada Nabi Adam a.s. 
dan keturunannya. 

11. Sesungguhnya Kami telah menciptakan 
kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuh- 
mu, kemudian Kami katakan kepada pa- 
ra malaikat: ’’Bersujudlah kamu kepada 
Adam”; maka merekapun bersujud ke- 
cuali ibljs. Dia tidak termasuk mereka 
yang bersujud. 

12. Allah berfirman: "Apakah yang meng- 

halangimu untuk bersujud (kepada Adam) 
di waktu Aku menyuruhmu?” Menjawab 
sblis: "Saya lebih baik daripadanya: Eng- 
kau ciptakan saya dari api sedang dia 
Engkau ciptakan dari tanah”. 

13. Allah berfirman: ’Turunlah kamu dari 
surga itu; karena kamu tidak sepatutnya 
menyombongkan diri di dalamnya, maka 
ke luarlah, sesungguhnya kamu termasuk 
orang-orang yang hina”. 

14. Iblis menjawab: "Beri tangguhlah saya SJ9 ) 
sampai waktu mereka dibangkitkan”. 

15. Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu 

termasuk mereka yang diberi tangguh.” 




©4 












529). Maksudnya: janganlah saya dan anak cucu saya dimatikan sampai hari kiamat sehingga saya ber- 
kesempatan menggoda Adam dan anak cucunya 


JUZ 8 


7. A I. A’RAAT (TF.MPAT TERTINGG1) 


223 


'Js' 

.ASA 


tp 
1 J 


16. Iblis mcnjawab: "Kaiena Engkau telah 

menghukum saya tcrscsat, saya benar- 
benar akan (mcnghalang-halangi) mereka 
dari jaian Engkau yang lurus, 

17. kcmudian saya akan mendatangi mereka 
dari muka dan dan helakang mereka, da- 
ri kanan dan dari kiri mereka. Dan Eng- 
kau tidak akan mendapati kebanyakan 
mereka bersyukui (ta’at) 

18. Allah berftrman: "Keluarlah kamu dari 

surga itu sebagat orang terhina lagl ter- 
usir Sesungguhnya barangsiapa di anta- 
ra mereka mengikuti kamu, bcnar-benar 
Aku akan mengisi neraka Jahannam de- 
ngan kamu semuanya". 




19. 


20 


(Dan Allah berlirman): “Hai Adam ber- 
tempat tinggallah kamu dan isterimu di 
surga serta makanlah olehmu berdua 
(buah-buahan) di mana saja yang kamu 
sukai, dan janganlah kamu berdua men- 
dekati pohon ini, lalu mcnjadilah kamu 
berdua termasuk orang-orang yang za- 
lim." 


Maka syaitan membra kk an pikiran ja- 
hat kepada keduanya untuk menampak- 
kan kepada keduanya apa yang tertutup 
dari mereka yaitu auratnya dan syaitan 
berk at a: "Tuhan kamu tidak melarang- 

mu dari mendekati pohon ini, mclainkan 
supaya kamu berdua tidak menjadi malai- 
kat atau tidak menjadi orang yang kekal 
(dalam surga)". 

21. Dan dia (syaitan) bersumpah kepada ke- 
duanya. "Sesungguhnya saya adalah ter- 
masuk orang yang mernben nasehat ke- 
pada kamu berdua”, 

22. maka syaitan membujuk keduanya (un- 

tuk memakan buah itu) dengan tipu daya. 
Tatkala keduanya telah merasai buah 
kayu itu. nampaklah bagi keduanya aurat- 
auratnya, dan mulailah keduanya menu- 
tupinya dengan daun-daun surga. Ke- 
mudian Tuhan mereka menyeru mereka: 
"Bukankah Aku telah melarang kamu 
berdua dari pohon kayu itu dan Aku kata- 
kan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan 

itu adalah musuh yang nyata bagi kamu 
berdua?” 






■ viirJj 3 ^ ’-£^\ s&O 









224 


7. AL A’RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 


JUZ 8 


23. Keduanya berkata: ”Ya Tuhan kami, ka- 
mi telah menganiaya diri kami sendiri, dan 
jika Engkau tidak mengampuni kami dan 
memberi rahmat kepada kami, niscaya 
pastilah kami termasuk orang-orang yang 
merugi". 


'Q 3 jl ) l' \ Lilli GjjN ii 


24. Allah berfiiman: "Turunlah kamu sekali- 
an. sebahagian kamu menjadi musuh ba- 
gi sebahagian yang lain. Dan kamu mem- 
punyai tempat kediaman dan kesenangan 
(tempat mcncari kehidupan) di muka bu- 
mi sampai waktu yang telah ditentukan", 

25. Allah berfiiman: "Di bumi itu kamu hi- 
dup dan di bumi itu kamu mati, dan dan 
bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan. 

Peringatan Allah terhadap godaan Syaitan. 

26. Hai anak Adam 530 ) , sesungguhnya Kami 
telah menurunkan aepadamu pakaian un- 
tuk menutupi ’auratmu dan pakaian indah 
untuk perhiasan. Dan pakaian takwa 531 ) 
itulah yang paling baik. Yang demikian itu 
adalah sebahagian dari tanda-tanda ke- 
kuasaan Allah, mudah-mudahan mereka 
selalu ingat. 

27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali 
kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagai- 
mana ia telah mengeluarkan kedua ibu ba- 
pamu dari surga, ia menanggalkan dari 
keduanya pakaiannya untuk memperlihat- 
kan kepada keduanya ’auratnya. Sesung- 
guhnya ia dan pengikut-pengikutnya me- 
lihat kamu dari suatu tempat yang kamu 
tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya 
Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu 
pemimpin-pemimpin bagi orang-orang 
yang tidak beriman 

28. Dan apabila mereka melakukan perbuat- 
an keji 532 ) , mereka berkata: "Kami men- 
dapati nenek moyang kami mengerjakan 






'sr 




530) . Maksudnys ialah umat mamma 

531) . Maksudnya ialah selalu bertakwa kepada Allah 

532) . Seperti: syirik, thawaf bertelanjang di sekeliling Ka'bah dan scbagainya. 


JUZ 8 


7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 


225 


29. 


yang demikUn itu, dan Allah menyuruh 
kami mengerjakannya. Katakanlah: ”Se- 
sungguhnya Allah tidak menyuruh (me- 
ngeijakan) perbuatan yang keji.” Menga- 
pa kamu mengada-adakan terhadap Allah 
apa yang tidak kamu ketahui? 

Katakanlah: Tuhanku menyuruh men- 

jalankan keadilan”. Dan (katakanlah): 
"Luruskanlah muka (dm)mu 533 ) di setiap 
shalat dan sembahlah Allah de- 
ngan mengikhlaikan keta'atanmu kepa- 
da-Nya. Sebagaimana Dia telah men- 
ciptakan kamu pada permulaan (demi- 
kian pulalah) kamu akan kembali kepa- 
daNya)". 


30. 


Scbahagian diberi-Nya petunjuk dan se- 
bahagian lagi telah paiti kesesatan bagi 
mereka. Sesungguhnya mereka menjadi- 
kan syaitan-syaitan pelindung (mereka) 
selain Allah, dan mereka mengira bahwa 
mereka mendapat petunjuk. 

Adab berpakaian, makan dan minum. 

31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu 
yang indah di setiap (memasuki) mes- 
jid 534 i , makan dan minumlah, dan ja- 
nganlah berlcbih-lebihan 33 *) . Scsungguh- 
nya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang berlebih-lebihan. 


^ U aj)\ jj yj 'i 








o j 3 'j^o [ 


32. Katakanlah: "Siapakah yang mengha- 

ramkan perhiasan dari Allah yang telah di- 
keluarkan-Nya untuk hamba-hamba- 
Nya dan (siapa pulakah yang meng- 
haramkan) rezki yang baik?” Kata- 
kanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi 
orang-orang yang be rim an dalam ke- 
hidupan dunia, khujus (untuk mereka sa- 
ja) di hari kiamat 336 ) . Demtkianlah Kami 
menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang- 
orang yang mengetahul 


ail' 

^ a* 


S33). Maksudnya: tumpahkanlah perhatianmu kepada scmbahying itu dan puiatkanlah perhatianmu 
semata-mata kepada Allah. 

$34). Maksudnya: tiap-tiap akan mengeijakan shalat atau thaws! sekeliling Ka’bah atau ibadat- 
ibadat yang lain 

$3$). Maksudnya: jangan melampaui batas yang dibutuhkan okh tubuh dan jangan pula melampaui 
batas-batas makanan yang dihatalkan 

$36). Maksudnya: perhiasan-perhusan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmatidi dunia 
ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang tidak beriman. sedang di akhirat nanti adalah 
semata-mau untuk orang-orang yang beriman saja 



226 


7. AL A’RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 


JUZ 8 


33. Katakanlah: "Tuhanku hanya meng- 

haramkan perbuatan yang keji. balk yang 
nampak ataupun yang tersembunyi. dan 
perbuatan dosa, melanggar hak manusia 
tanpa alasan yang benar, (mengharam- 
kan) mempersekutukan Allah dcngan sesua- 
tu yang Allah tidak menurunkan hujjah 
untuk itu dan (mcngharamkanj meng- 
ada-adakan terhadap Allah apa yang tidak 
kamu ketahui". 

Penfutusan para rasul dan aktbat penerimaan 
dan penolakan kerasulan. 

34 Tiap-tiap umat mcmpunyai batas wak- 

tu 537 j ; maka apabila telah datang 
waktunya mercka tidak dapat mengundur- 
kannya bajang sesaatpun dan tidak dapat 
(pula) memajukannya. 

35. Hal anak-anak Adam, jika datang kepa- 
damu rasul-rasu) daripada kamu yang 
mencetitakan kepadamu ayat-ayat-Ku. 
maka baiangsiapa yang bcrtakwa dan 
mengadakan perbaikan, tidaklah ada ke- 
khawatiran terhadap mercka dan tidak 
(pula) mercka bet sedih hati. 

36. Dan orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri 
terhadapnya, mereka itu penghu m-peng- 
hunincraka) mercka kekal di dalamnya. 

37. Maka siapakah yang lebih zalim daripa- 

da orang yang mcmbuat-bual dusta ter- 
hadap Allah atau mendustakan ayat-ayat- 
Nya? Orang-orang itu akan memperoleh 
bahagian yang telah ditentukan untuknya 
dalam Kitab (Lauh Mahfuzh); hingga bila 
datang kepada mercka utusan-utusan Ka- 
mi (malaikat) untuk mengambil nyawa- 
nya, (di waktu itu) utusan Kami berta- 
nya: ”Di mana (berhala-berhala) yang 

biasa kamu sembah selain Allah 1 ’’ Orang- 
orang musvrik itu menjawab: "Berhala- 
berhala itu semuanya telah lenyap dari 
kami," dan mereka mengakui terhadap di- 
ri mereka bahwa mereka adalah orang- 
orang yang kafir. 

38. Allah beifirman: "Masuklah kamu sekali- 
an ke dalam neraka bersama uinal-umat 


£ aji\ \)yS> 


S' iW ' i Is Jap 1 J^==3JJ 


L- 


@ & ii 

Uj i 4 £j\£j i_j J <£= s * 




537). Maktudnya tiap-tiap bangva mempunyai batas waktu kejayaan atau keruntuhan. 


JUZ 8 


7. AL A’RAAF (TFMPAT TERTINGGI) 


227 


jin dan manusia yang tclah terdahulu se- 
bcium kamu. Setup suatu umat rnasuk (ke- 
daiarn neraka), dia mengutuk kawannya 
(yang mcnyesatkannya); sehingga apabi- 
la mereka rnasuk semuanya berkatalah 
orang-orang yang rnasuk kemudian 538 ) 
di antara mereka kepada orang-orang 
yang rnasuk terdahulu 539 ) : "Ya Tu- 
han kami, mereka telah menyesatkan ka- 
mi, sebab itu datangkanlah kepada mere- 
ka siksaan yang berlipat ganda dari nera- 
ka”. Allah ber firman: "Masing-masing 

mendapat (siksaan), yang berlipat ganda, 
akan tetapi kamu tidak mengetahui”. 

39. Dan berkata orang-orang yang rnasuk ter- 
dahulu di antara mereka kepada orang- 
orang yang rnasuk kemudian: "Kamu ti- 
dak mempunyai kelebihan sedikitpun atss 
kami, maka rasakanlah siksaan k arena 
perbuatan yang telah kamu lakukan”. 

40. Sesungguhnya orang-orang yang men- 
dustakan ayat-ayat Kami dan menyom- 
bongkan diri terhadapnya, sekali-kali ti- 
dak akan dibukakan bagi mereka pintu- 
pintu langit540\ dan tidak (pula) mereka 
rnasuk surga, hingga unta rnasuk ke lo- 
bang jarum 541 ) . DemBcianlah Kami mem- 
beri pembalasan kepada orang-orang yang 
berbuat kejahatan. 


41. Mereka mempunyai tikar tidur dari api 
neraka dan di atas mereka ada sclimut 
(api neraka) 542 ). Demikianlah Kami mem- 
beri balasan kepada orang-orang yang za- 
lim. 

42. Dan orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal-amal yang salch, Ka- 
mi tidak memikulkan kewajiban kepada 
diri seseorang melainkan sekedar kesang- 
gupannya, mereka itulah penghuni-peng- 
huni surga; mereka kekal di dalamnya. 




ie { { 








VuL' 1 jLl- j} i' \ 

& 1 Syf- 

c M'i. ♦ vi '»\s- 2 - y\ 

'M. 


i p: ih 

h! hJ &ii ivii 


43. Dan Kami cabut segala macam dendam 
yang berada di dalam dada mereka; 
mengalir di bawah mereka sungai-sungai 


. * C i * ~ w * J 


538) . Maksudnya. pengikut-pengikut. 

539) . Maksudnya pemimpin-pemimpin, 

540) . Artknya: do'a dan amal mereka tidak diterima Allah. 

541) . Artinya: mereka tidak mungkkn rnasuk surga sebagaimana tidak mungkinnya unta rnasuk ke 

lobang jarum. 

542) . Maksudnya mereka terkepung daiam api neraka, 



228 


7. AL A’RAAF (TEMPAT TERTINGGl) 


JUZ 8 


dan mcrcka berkata: "Scgala puji bagi 
Allah yang telah menunjuki kami kepada 
(surga) ini. Dan kami sekali-kali tidak 
akan mendapat petunjuk kalau AUah ti- 
dak memberi kami petunjuk. Sesungguh- 
nya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, 
membawa kebenaran". Dan diserukan 
kepada mcrcka: "liulah surga yang 

diwariskan kcpadamu, disebabkan apa 
yang dahulu kamu kerjakan.” 

44. Dan pcnghuni-pcnghuni surga bcrscru 

kepada penghu ni-penghuni neraka (de- 
ngan mengatakan): "Sesungguhnya kami 
dengan scbcnarnya telah memperoleh apa 
yang Tuhan kami menjanjikannya kepa- 
da kami. Maka apakah kamu telah mem- 
peroleh dengan sebenarnya apa (azab) 
yang Tuhan kamu menjanjikannya (kcpa- 
damu)?" Mereka (penduduk neraka) men- 
jawab: ’‘Hctul". Kemudian seorang penye- 
ru (malaikat) mengumunikan di antara 
kedua golongan itu: "Kutukan Allah 

ditimpakan kepada orang-orang yang aa- 
lim, 

45. (yaitu) orang-orang yang mcnghalang- 
halangi (manusia) dari jalan Allah dan 
menginginkan agar jalan itu menjadi 
bengkok, dan mereka kafir kepada kehi- 
dupan akhirat." 

46. Dan di antara keduanya (penghuni sir- 
ga dan neraka) ada batas; dan di atas 
A'raaf 543 ) itu ada orang-orang yang 
mengenal masing-masing dari dua golong- 
an itu dengan tanda-tanda mereka. Dan 
mcrcka menyeru penduduk suiga: "Salaa- 
mun ’alaikum S44 \ ", Mereka belum lagi 
memaxukinya, sedang mereka tngin icge- 
ra (memasukinya). 

47. Dan apabila pandangan mereka dialih- 
kan ke aiah penghuni neraka, mereka ber- 
kata: "Ya Tuhan kami, janganlah Eng- 
kau tempatkan kami beruma-umi 
orang-orang yang zalim itu”. 


& A* jJ Vjja Jilt y t 






3 s&j 

ic-jo* fjj K>. acjU £ lo~j 

i' j JL»j 


ai' 1 


543) . AJ A'raaf artinya: tempat yang lectinggi di antara surga dan neraka 

544) . Artinya: mudah-mu dahan Allah melimpahkan kesejahteraan alas kamu 



JUZ 8 


7. AL A’RAAE (TEMPAT TERT1NGGI) 


229 


48 Dan orang-orang yang di atas A'raaf me- 

manggil bebciapa orang (pemuka-pemu- 
ka orang kafir) yang mereka mengenal 
nya dengan tanda-tandanya dengan 
mengatakan: ”Hana yang kamu kumpul- 
kan dan apa yang selalu kamu sombong- 
kan itu, tidaklah memberi manfa'at kepa 
darnu”. 

49. (Orang-orang di atai A’raaf bertanya ke- 
pada penghuni ncraka) "Itukah orang- 
orang 545 ) yang kamu tclab bersumpah 
bahwa mereka tidak akan mendapat rah- 
mat Allah?" (Kepada orang mu’min itu 
dikatakan) "Masuklah kc dalam surga . 
tidak ada kekhawatiran terhadapinu dan 
tidak (pula) kamu betsedih hati. 

50. Dan penghuni neraka menyeru penghuni 

suiga: "l.impahkanlah kepada kami 

sedikit ait atau makanan yang telah 
dirtzkikan Allah kepadamu”. Mereka 
(penghuni surga) rnenjawab ’’Sesung- 
guhnya Allah telah mengharamkan kc- 
duanya itu atas urang-orang kafir, 

51. (yaitu) orang-orang yang menjadikan aga- 
ina mereka sebagai mam-main dan senda- 
gurau. dan kehidupan dunia telah mcnipu 
mereka” Maka pada hari fkramat) ini, 
Kami melupakan mereka wbagaimana 
mereka melupakan pertemuan mereka 
dengan hari ini, dan (sehagaimana) merc- 
ka sctalu mengingkari ayat-ayat Kami 


52. Dan sesungguhnya Kami telah menda- 
tangkan scbuah Kitab (A1 Qur’an) kepa- 
da mereka yang Kami telah menjelaskan- 
nya atas dasar pengetahuan Kami- 46 ) ; 
menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang- 
orang yang beriman. 

53. Tiadalah mereka menunggu-nunggu kc- 
cuati (terlaksananya kebenaran) A I 
Qur’an itu. Pada hari datangnya kebe- 
naran pemberitaan A1 Qur'an itu, ber- 
katalah orang-orang yang melupakan- 
nya S47 ) scbelum itu: "Sesungguhnya te- 
lah datang rasul-tasul Tuhan kami mem- 





dnjw 




\ Jslfc 


© 1-5 aju 

s/fcsr J5 Jt Ojfe 


545) . Maksudnya: penghuni surga. 

546) . Maksudnya atas dasar pengetahuan Kami tentang apa yang menjadi kemashlahatan bagi hamba- 

hamba Kami di dunia dan akhirat. 

547) Maksudnya: orang-orang yang tidak beramal sebagaimana yang digariskan oleh At Qur’an. 




230 


7. AL A'RAAF (TEMP AT TERTINGGI) 


JUZ 8 


bawa yang hak, maka adakah bagi kami 
pemberi syafa'at yang akan memberi jya- 
fa’at bagi kami, atau dapatkah kami di- 
kembalikan (ke dunia) sehingga kami da- 
pat beramal yang lam dari yang pernah 
kami amalkan?" Sungguh mereka telah 
merugikan diri mereka sendiri dan telah 
lenyaplah dari mereka tuhan-tuhan yang 
mereka ada-adakan. 

Siapakah Tuhan semesta a lam dan bagaimana 

bermohon kepadaNya? 

54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah 
yang telah menciptakan langit dan bumi 
dalam enam hah, lalu Dia bersemayam 
di at as Arsy s4 *) . Dia menutupkan ma- 
lam kepada siang yang mengikutinya 
dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) 
matahari, bulan dan bintang-bintang (ma- 
stng-masing) tunduk kepada perintah- 
Nya. Ingatlah, menciptakan dan meme- 
rintah hanyalah hak Allah. Maha Suci 
Allah, Tuhan aemesta alam. 




t 




^ ii 'j \ 


55. Berdo’alah kepada Tuhanmu dengan be- 
rendah diri dan suara yang lembut. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batas 549 ) . 

56. Dan janganlah kamu membuat kerusak- 
an di muka bumi, sesudah (Allah) mem- 
perbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya 
dengan rasa takut (tidak akan diterima) 
dan harapan (akan dikabulkan). Sesung- 
guhnya rahmat Allah amat dekat kepada 
orang-orang yang berbuat baik. 

Bukti kekuasaan Allah membangkitkan manusia 
sesudah mari. 

57. Dan Dialah yang meniupkan angin aeba- 
gai pembawa berita gembira sebelum ke- 
datangan rahmat-Nya (hujan); hingga 
apabila angin itu telah membawa a wan 
mendung, Kami halau ke suatu daerah 
yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di 


)} + \ s’ ** * ***+ tsv'*' v( > J 




548) . Bersemayam di atas 'Arty ialah satu afat Allah yang wajib kita imam, actual dengan kebesaran 

Allah dan kesucian-Nya. 

549) . Maksudnya: melampaui batat tentang yang diminta dan caia mcminta. 


JUZ 8 


7. AL A RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 


231 


daeiah itu, maka Kami keluarkan dengan 
sebab hujan itu pelbagai macam buah- 
buahan. Seperti itulah Kami membang- 
kitkan orang-orang yang telah mati, mu- 
dah-mudahan kamu mcngambil pelajar- 


58. Dan tanah yang baik. tanaman-tanaman- 
nya tumbuh subur dengan seizin Allah; 
dan tanah yang tidak subur, tanaman 
tanamannya hanya tumbuh merana. 
Demikianlah Kami mcngulangi tanda-tan- 
da kebesaran (Kami) bagi orang-orang 
yang bersyukur 

KISAH BEBERAPA ORAHG RASUL 
Kisah NabiNuh a. r. 

59. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh 
kepada kaumnnya lalu la bcrkata "Wahai 
kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak 
ada Tuhan bagimu seiain-Nya." Sesung- 
guhnya (kalau kamu tidak menyembah 
Allah), aku takut kamu akan ditimpa azab 
hari yang besar (kiamat). 

60. Pcmuka-pcmuka dari kaumnya berkata. 
"Sesungguhnya kami memandang kamu 
berada dalam kesesatan yang nyata". 

61. Nuh menjawab "Hai kaumku, tak ada 
padaku kesesatan sedikitpun tetapi aku 
adalah utusan dari Tuhan semesta alam", 

62. "Aku sampaikan kepadamu amanat-ama- 
nat Tuhanku dan aku member! nasehat 
kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah 
apa yang tidak kamu ketahui” 550 ). 

63. Dan apakah kamu (tidak percaya) dan he- 
ran bahwa datang kepada kamu peringat- 
an dari Tuhanmu dengan perantaraan se- 
oiang laki-laki dari golonganmu agar dia 
memben peringatan kepadamu dan mu- 
dah-mudahan kamu bertakwa dan supa- 
ya kamu mendapat rahmat? 




Ajfe. J sii - ^ 3^ 353 

s€\ 

j 'yjt J>’i 1 

jijJ- 


5S0>. Maksudnya. aku mengetahui hal-hal yang ghaib, yang tidak dapat diketahui hanyalah dengan 
jalan wahyu dari Allah. 


232 


7. Al A'RAAT (TEMPAT TERTINGGI) 


JVZ 6 



» * 


Maka mercka mcndustakan Nuh, kemu- 
dian Kami selamatkan dia dan orang- 
orang yang bersamanya di dalam bah- 
teia, dan Kami tenggelamkan ocang- 
otang yang mcndustakan ayat-ayat Ka- 
mi. Sesungguhnya mereka adalah kaum 
yang buta (mata hatinya). 


Kisah Nabi Hud a.s. 


65. Dan (Kami tclah mcngutus) kcpada kaum 
’Aad saudara mereka, Hud. la berkata: 
"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali- 
kali tidak ada Tuhan hagimu selain 
Nya. Maka mengapa kamu tidak bertak- 
wa kepada-Nya?" 

66. Pcmuka-pemuka yang kafir dan kaum- 
nya berkata: "Sesungguhnya kami bcnar- 
benar memandang kamu dalam keadaan 
kurang akal dan sesungguhnya kami 
menganggap kamu termaruk o rang -o rang 
yang berdusta". 




y 'i j ' j 'vs 
Jft uij j&j/J 


67. Hud berkata: "Hai kaumku, tidak ada pa- 
daku kekurangan akal sedikitpurr, tetapi 
aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta 
a lam. 

68. Aku menyampaikan amanat-amanat Tu- 
hanku kepadamu dan aku hanyalah pem- 
beti nasehat yang terpercaya bagimu”. 

69. Apakah kamu (tidak percaya) dan heran 
bahwa datang kepadamu peringatan dari 
Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki- 
laki di antaramu untuk member! penngat- 
an kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu 
sekalian di waktu Allah menjadikan kamu 
sebagai pengganti-pengganti (yang ber- 
kuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan 
Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh 
dan perawakanmu (daripada kaum Nuh 
itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah 
supaya kamu mendapat kebcruntungan. 

70. Mereka berkata: "Apakah kamu datang 
kepada kami, agar kami hanya menyem- 
bah Allah saja dan meninggalkan apa 
yang biasa disembah oleh bapak-bapak 
kami? maka datangkanlah a tab yang ka- 
mu ancamkan kepada kami jika kamu ter- 
masuk orang-orang yang bcnar". 




Vj 




1 )J j j} 3 - 




vl ' 

3C^Vjji==»i'i kja£a> jL>3'' j 

a\ r f ,:d -i 






Uj'3 * 



JUZ B 


7. AL A'RAAF (TEMPAT TERT1NGGI) 


233 


71. Ia berkata; "Sungguh sudah pasti kamu 
akan ditimpa a/ab dan kemarahan dan 
Tuhanmu”. Apakah kamu sekalian hen- 
dak betbantah dcngan aku ten tang nama- 
nama (berhala) yang kamu dan nenek moyang- 
mu menamakannya, padahal Allah sekali- 
kali tidak menunmkan hujjah untuk itu? 
Maka tunggulah (azab itu), sesungguh- 
nya aku juga termasuk orang yang me- 
nunggu bersama kamu”. 


. >, '\\- 


72. Maka Kami selamatkan Hud beserta 
orang -orang yang bersamanya dengan 
rahmat yang besar dan Kami, dan Kami 
tumpas orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami, dan tiadalah mcrcka 
orang-orang yang beriman. 

Kisah Nahi Shaleb a s. 

73. Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum 
Tsamud saudara mcrcka, Shaleh. la ber- 
kata. "Hai kaumku, sembahlah Allah, 
sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain- 
Nya. Sesungguhnya telah datang bukti 
yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Un- 
ta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, 
maka biarkanlah dia makan di bumi 
Allah, dan janganlah kamu mengganggunya, 
dcngan gangguan apapun, (yang karenanya) 
kamu akan ditimpa siksaan yang pedih.’’ 

74. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan 
menjadikan kamu pengganti-pengganti 
(yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan 
membehkan tempat bagimu di bumi. Ka- 
mu dirikan istana-istana di tanah-tanah- 
nya yang da tar dan kamu pahat gunung- 
gunungnya untuk dijadikan rumah; maka 
ingatlah ni’mat-ni'mat Allah dan ja- 
nganlah kamu mer^jaleia di muka bumi 
membuat kerusakan. 

75. Pemuka-pcmuka yang menyombongkan 
diri di antara kaumnya berkata kepada 
orang-orang yang dianggap lemah yang 
telah beriman di antara mcrcka 'Tahu- 
kah kamu bahwa Shaleh di utus (menjadi 
rasul) oleh Tuhannya?” Mereka men- 
jawab "Sesungguhnya kami beriman 
kepada wahyu, yang Shaleh diutus untuk 
menyampaikannya". 


\>j t^lai ) 

_^==G adi ' 1 J jt. 


j'v—c- aJo Jt X'oil^^sAjisr j 1 

'4 \y& Jt Jeji ' j 

\5 y^> 34^ 

jz ' - i 

■r sJL' 









234 


7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGl) 


HJZ 8 


76. Orang-orang yang menyombongkan dirt 

berkata: "Sesungguhnya kami adalah 

orang yang tidak percaya kepada apa 
yang kamu imani itu", 

77. Kemudian mereka sembelih unta betina 
itu, dan mereka bcrlaku angkuh terhadap 
perintah Tuhan. Dan mereka berkata 
"Hai Shaleh, datangkanlah apa yang ka- 
mu ancamkan itu kepada kami, jika (be- 
tul) kamu termasuk orang-orang yang di- 
utus (Allah)". 

78. Karena itu mereka dinmpa gempa, maka 
jadilah mereka mayat-mayat yang berge- 
limpangan ditempat tinggal mereka. 




A. < 

j iJjAisasij a 

y-^J 

>05 


79. Maka Shaleh menmggalkan mereka se- 

raya berkata: "Hai kaumku sesungguh- 

nya aku telah menyampaikan kepadamu 
amanat Tuhanku, dan aku telah member) 
naschat kepadamu. tetap) kamu tidak 
menyukai orang-orang yang membeti 
naschat". 

Kisah Sabi Luth a s 

80. Dan (Kami juga telah mengutus) Luth 
(kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia 
berkata kepada kaumnya :"Mcngapa kamu 
mengerjakan perbuatan faahisyah ituSSl), 
yang belum pernah dikeqakan oleh se- 
orangpun (di dunia ini) sebelummu?" 

81 Sesungguhnya kamu mendatangt lciaki 
untuk melepaskan nafsumu (kepada mere- 
ka), bukan kepada wanita, tnalah kamu ini 
adalah kaum yang melampaui batas. 






’(a aJJaOA ^ j y O* ; J ’) j 


82. Jawab kaumnya tidak lain hanya menga- 
takan: "Usirlah mereka (Luth dan pengi- 
kut pengikutnya) dari kotamu ini; se- 
sungguhnya mereka adalah orang-orang 
yang berpura-pura mensueikan dui." 


\j\3 




551) Perbuatan faahiayah di sini talah homosexutl sebagaimana diterangkan dalam ayai 81 benkut. 


^ y- 


JUZ 8 


7. AL A'RAAF (TEMPAT TFRTINGGI) 


235 


83. Kemudun Kami selamatkan dia dan 

pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; 
dia termasuk orang-orang yang tertinggal 
(dibinasakan) 

84 Dan Kami turunkan kepada mereka hu- 

jan (batu); maka perhatikanlah bagai- 
itiana kesudahan orang-orang yang ber- 
dosa it u. 

Kisah Nabi Syu aib as. 

85. Dan (Kami telah mengutus) kepada pen- 

duduk Mad-yan 5SI ) saudara mereka. 
Syu'aih la berkata: "Hai kaumku. sem- 
bahlah Allah, sckali-kali tidak ada fuhan 
bagimu selain Nya. Sesungguhnya lelah 
daiang kepadamu bukti yang nyata dart 
Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takar- 
an dan timbangan dan janganlah kamu 
kurangkan bagi manusia barang-barang 
takaran dan titnbangannya, dan jangan- 
lah kamu membuat kerusakan di tnuka 
bumi sesudali Tuhan memperbaiktnya. 
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika 
bctul-betul kamu orang-orang yang ber- 
iman”. 


& 
'jX* % 

Its && 


y- -TV 

li >^=soJ (jt 


86. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap 
jalan dengan menakut-nakuti dan meng- 
halang-halangi orang yang beriman dari 
jalan Allah, dan menginginkan agar jalan 
Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah 
di waktu dahulunya kamu berjumlah sc 
dikit, lalu Allah memperbanyak jumlah 
kamu. Dan perhatikanlah bagaimana ke- 
sudahan orang-orang yang berbuat keru- 
sakan. 


87. Jika ada segolongan daripada kamu ber- 
iman kepada apa yang aku diutus untuk 
menyampaikannya dan ada (pula) sego- 
longan yang tidak beriman, maka ber- 
sabarlah, hingga Allah mcnctapkan 
hukumnya di antara kita; dan Dia adalah 
Hakim yang sebaik-baiknya. 


> >1. 






>*J ULiuu 4JJ' 


SS2). Mad-yan adalah nama puttra Nabi Ibrahim a.v. kemudian menjadi nama kabilah yang terdiri dan 
anak cucu Mad-yan itu. Kabilah ini diam di suatu tempat yang juga dinamai Mad-yan yang terle- 
tak di pantai laut Merah di tenggara gunung Sinai. 



OuU»ol£==»o 




236 


7. AL A’RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 


JUZ 9 


IUZ 9 


88. Pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang 

mcnyombongkan diri berkata: "Scsung- 
guhnya kami akan mengusir kamu hai 
Syu'aib dan orang-orang yang beriman 
bcrsamamu dan kota kami. kccuali kamu 
kcmbali kcpada agama kami”. Bcrkata 
Syu’aib: ’’Dan apakah (kamu akan 

mengusir kami), kendatipun kami tidak 
menyukainya?’’ 

89. Sungguh kami mengada-adakan ke 
bohongan yang besar terhadap Allah, ji- 
ka kami kembali kepada agamamu, se- 
sudah Allah melepaskan kami dari pada- 
nya Dan tidaklah patut kami kembali ke- 
padanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami 
menghendaki(nya). Pengetahuan Tuhan 
kami meliputi segala scsuatu. Kepada 
Allah sajalah kami bertawakkaL Ya Tu- 
han kami, berilah keputusan antara kami 
dan kaum kami dcngan hak (adil) dan 
Engkaulah Pemberi keputusan yang se- 
baik-baiknya. 

90. Pcmuka-pemuka kaum Syu’aib yang ka- 
fir berkata (kepada sesamanya): "Se- 

sungguhnya jika kamu mengtkuti Syu'aib, 
tentu kamu jika berbuat demikian (men- 
jadi) orang-orang yang mcrugi". 

91. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka 
jadilah mereka mayat-mayat yang ber- 
gelimpangan di dalam rumah-rumah me- 
reka. 

92. (yaitu) orang-orang yang mendustakan 
Syu’aib seolah-olah mereka behim pernah 
berdiam di kota itu; orang-orang yang 
mendustakan Syu'aib mereka itulah 
orang-orang yang merugi. 

93. Maka Syu'aib meninggalkan mereka se- 
raya berkata: ”Hai kaumku, sesungguh- 
nya aku telah menyampaikan kepadamu 
amanat-amanat Tuhanku dan aku telah 
member! nasehat kepadamu. Maka bagai- 
mana aku akan bersedih hati terhadap 
orang-orang yang kafir?” 


<= O'ij ' j 'i &- 


$§$4.4 5 1 0 


> * 




jo 00 0 jL j\'o 


Oj 






j'iy 


0==c0>: J 


JUZ 9 


7. AL A'RAAF (TF.MPAT TERTiNGGI) 


237 


94. Kami tidaklah mengutus seseorang nabi- 
pun kepada sesuatu negeri, (lalu pen- 
duduknya mendustakan nabi itu), melain- 
kan Kami timpakan kepada penduduk- 
nya kesempitan dan pendcritaan supaya 
mereka tunduk dengan merendahkan diri. 

95. Kemudian Kami ganti kesusahan itu de- 
ngan kesenangan hingga keturunan dan 
haita mereka bertambah banyak, dan me 
reka bcrkata "Sesungguhnya nenck 
moyang k ami pun telah merasai pen- 
deritaan dan kesenangan'', maka Kami 
timpakan siksaan atas mereka dengan se- 
konyong-konyong sedang mereka tidak 
menyadarinya. 

96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri 
beriman dan bcrtakwa, pastiUh Kami 
akan melimpahkan kepada mereka ber- 
kah dari langit dan burnt, tetapi mereka 
mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. maka 
Kami siksa mereka disebabkan perbuat- 
annya. 




i G jG-i S [ Ka j 

$ 

f. 'c=*cju c)3} 

'j c^==y. 


97. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu 
merasa am an dari kedatangan siksaan 
Kami kepada mereka di maiam hari di 
waktu mereka sedang tidur? 

98. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu 
merasa aman dari kedatangan siksaan 
Kami kepada mereka di waktu matahari 
sepenggalahan naik ketika mereka se- 
dang bermain? 

99. Maka apakah mereka merasa aman dari 
arab Allah (yang tidak terduga-duga)? 
Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah 
kecuali orang-orang yang merugl 

100. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang 
yang mempusakai suatu negeri sesudah 
(lenyap) penduduknya, bahwa kalau Ka- 
mi menghendaki tentu Kami azab mereka 
karena dosa-dosanya; dan Kami kunci 
mati hati mereka sehingga mereka tidak 
dapat mendengar (pelajaran lagi)? 

Negeri-negeri (yang telah Kami binasa- 
kan) itu, Kami ceritakan sebagian dari 
berita-beritanya kepadamu. Dan sungguh 



@ \ S 1. Ail 1 





238 


7. AL A’RAAF (TEMPAT TERT1NGG1) 


JUZ 9 


tclah dating kepada meieka rasul-rasul 
mereka dengan membawa bukti-bukti 
yang nyata, maka mereka Guga) tidak 
beriman kepada apa yang dahulunya 
mereka telah mendustakannya. Demi- 
kianlah Allah mengunci mati hati orang- 
orang kafir. 

102. Dan Kami tidak mendapati kebanyakan 
mereka memenuhi janji. Sesungguhnya 
Kami mendapati kebanyakan mereka 
orang-orang yang fasik. 

Kisah Nabi Musa a.s. 

103. Kemudian Kami utus Musa sesudah ra- 
sul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat 
Kami kepada Fir’aun 5 * 3 ) dan pemuka- 
pemuka kaumnya, lalu mereka meng- 
ingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikan- 
lah bagaimana akibat orang-orang yang 
membuat kerusakan. 

104. Dan Musa berkata: "Hai Fir’aun, ie- 

sungguhnya aku ini adalah seorang utus- 
an dari Tuhan semesta alam, 

105. wajib atasku tidak mengatakan sesuatu 
terhadap Allah, kecuali yang hak. Se- 
sungguhnya aku datang kepadamu de- 
ngan membawa bukti yang nyata dari 
Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil 
(pergi) bersama aku”. 

106. Fir’aun menjawab: ”Jika benax kamu 

membawa sesuatu bukti, maka datang- 
kanlah bukti itu jika (bctul) kamu ter- 
masuk orang-orang yang benax". 

107. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, la- 
lu seketika itu juga tongkat itu menjadi 
ular yang sebenarnya. 

108. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka 
ketika itu juga tang an itu menjadi putih 
bercahaya (kelihatan) oleh orang-orang 
yang melihatnya. 

109. Pemuka-pemuka kaum Fir’aun berkata: 
"Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihn 
yang pandai. 


" ^ "i 








t -V -i- - - i- ’ * 

0 yi Xi £)>J 


333). Kir’aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir purbakala. Menurut sejarah, Fir’aun di masa Nabl 
Musa a s. ialah Menephthah (1232-1224 S.M.) anak dari Ramses. 


JUZ 9 


7. AL A'RAAF (TEMPAT TERT1NGGI) 


239 


110. yang bermaksud hcndak mengeluarkan 
kamu dari negerimu". (Fir'aun berkata): 
"Maka apakah yang kamu anjurkan?" 

111. Pemuka-pemuka itu menjawab: ”Beri- 

tangguhlah dia dan saudaranya serta 
kiiimlah ke kota-kota beberapa oiang 
yang akan mengumpulkan (ahli-ahlj sihir), 

112. supaya mereka membawa kepadamu sc- 
mua ahli sihir yang pandai”. 


0 Oj/u o' -w_ 

'j'* 

0 iiyC 


113. Dan beberapa ahli sihir itu datang ke- 
pada Fir'aun mengatakan "(Apakah) st- 
sungguhnya kami akan mendapat upah. 
jika kamilah yang menang?” 

114. Fir’aun menjawab: "Ya, dan sesungguh- 
nya kamu benar-benar akan termasuk 
orarvg-orang yang dekat (kepadaku)". 

1 13. Ahli-ahli sthir berkata "Hai Musa, kamu- 
kah yang akan melemparkan lcbih da- 
hulu, ataukah kami yang akan me- 
lemparkan?" 

116. Musa menjawab: "Lempaxkanlah (lebih 

dahulu)!" Maka tatkala mereka me- 
lemparkan, mereka menyulap mata orang 
dan menjadikan orang banyak itu takut, 
serta mereka mendatangkan sihir yang bc- 
sar (mena'jubkan). 

117. Dan Kami wahyukan kepada Musa: 
"Lemparkanlah tongkatmu!” Maka se- 
konyong-konyong tongkat itu menelan 
apa yang mereka sulapkan. 

118. Karena itu nyatalah yang benar dan batal- 
lah yang selalu mereka kerjakan 

119 Maka mereka kalah di tempat itu dan 
jadilah mereka orang-orang yang hina. 

120. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta me- 
niarapkan diri dengan bersujud 554 ) 

121. Mereka berkata: "Kami beriman kepada 
Tuhan semesta a Lam, 




0 




0 la vJtijj 


0 01-i^O \ 

0 OyJOO \ i 'iy Is 


SS4). Mereka terus bersujud kepada Allah karena meyakini kebenaran seruan Nab) Musa a.s. dan bukan 
ia ahli sihir scbaga> yang mereka duga semula. 


240 


7 AL A’RAAF (TEMPAT TFRTINGG1) 


HJ7. 9 


Jk 


122. "(yaitu) Tuhan Musa dan Haiun” 


123. Fii'aun bcrkata "Apakah kamu benman 
kcpadanya sebelurn aku memberi i/.in kc- 
padamu\ sesungguhnya (perbuatan) ini 
adalah suatu muslihat yang tclah kamu 
rericanakan di dalarn kota ini. untuk me- 
ngcluarkan pcnduduknya dan padanya; 
maka kelak kamu akan mengctahui (aki- 
bat perbuatanmu ini); 

124. dcmi. sesungguhnya aku akan mcmolong 
tangan dan kakimu dengan bersilang se- 
cara hcrtimbal balik 55 *) , kemudian 
sungguh-sungguh aku akan menyalib ka- 
mu semuanya.” 

125 Ahli-ahh sihir itu menjawab: ’’Sesung- 
guhnya kepada 1 uhanlah kami kcmbali 

126. Dan kamu lidak mcnyalahkan kami, melain- 
kan karcna kami tclah bcriman kepada ayat- 
ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang 
kepada kami”. (Mereka berdo’a): ”Ya Tu- 
han kami. limpahkantah kesabaran kepada 
kami dan wafatkanlah kami dalarn kcadaan 
berserah diri (kepada -Mu)”. 

127. Berkatalah pembesai-pembesar daii kaum 
Fii'aun (kepada Fii'aun): ’’Apakah kamu 
membiaikan Musa dan kaumnya untuk 
membuat kerusakan di negeri ini (Mesir) 
dan meninggalkan kamu serta tuhan- 
tuhanmu?”. Fir’aun menjawab: ’’Akan ki- 
ta bunuh anak-anak lclaki mereka dan 
kita biarkan htdup perempuan-perem- 
puan meieka dan sesungguhnya kita bet- 
kuasa penuh di atas mereka”. 

128. Musa betkata kepada kaumnya: ”Mo- 

honlah pertolongan kepada Allah dan ber- 
sabailah; sesungguhnya bum) (ini) ke- 
punyaan Allah; dipusakakan-Nya ke- 
pada siapa yang dtkehendaki-Nya dari 
hamba -hamba-Nya, Dan kesudahan yang 
baik adalah bagi orang-orang yang ber- 
takwa”. 

129. Kaum Musa betkata ’’Kami telah di- 
tindas (oleh Fir’aun) sebelurn kamu da- 
tang kepada kami dan sesudah kamu da 


'jJl 'dlj * j'i"S j 


.W * - 




K) *6 a *yj 

& '(i) 1. \£^j 


Jtj j' ^ 


555). Maksudnya. tangan kanan dan kaki kin atau scbaJiknya. 



JUZ 9 


7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 


241 


tang 55 ®^ . Musa mcnjawab: "Mudah- 

mudahan Allah membinasakan musuhmu 
dan mcnjadikan kamu khalifah di bumi- 
(Nya), maka Allah akan melihat bagai- 
mana peibuatanmuSS 7 ). 

130. Dan sesungguhnya Kami tclah meng- 
hukum (Fir'aun dan) kaumnya dengan 
(mendatangkan) musim kemaiau yang 
panjang dan kekurangan buah-buahan, 
supaya mcrcka mcngambil pelajaran. 

131. Kemudian apabila datang kepada mcrcka 
kemakmuran, mereka berkata: "Ini ada- 
lah karcna (usaha) kami”. Dan jika me- 
reka ditimpa kesusahan. mcrcka Icmpar- 
kan sebab kesialan itu kepada Musa dan 
orang-orang yang bcscrtanya. Ketahui- 
lah, sesungguhnya kesialan mcrcka itu 
adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi 
kcbanyakan mereka tidak mengetahui. 

132. Mereka berkata: "Bagaimanapun kamu 

mendatangkan keterangan kepada kami 
untuk menyihii kami dengan keterangan 
itu, maka kami sckali-kali tidak akan ber- 
iman kepadamu". 

133. Maka Kami kirimkan kepada mereka 
taufan, bclalang, kutu, katak dan da- 
rah 558 ) sebagai bukti yang jelas, tetapi me- 
reka tetap menyombongkan diri dan me- 
reka adalah kaum yang berdosa. 


j&i 

jlj '5 a: — spijp 

^ — ♦ ,» . - 

| 5- ^ 

'•41 

'j j\J> ykx 'j. (*> Cl^'d 


• i .. 


134. Dan ketika mereka ditimpa azab (yang te- 
lah diterangkan itu) merekapun berkata: 
"Har Musa, mohonkaniah untuk kami ke- 
pada Tuhanmu dengan (perantaraan) ke- 
nabian yang diketahui Allah ada pada sisi- 
mu 5S, l . Sesungguhnya jika kainu dapat 
menghilangkan azab itu dari pada kami, 
pasti kami akan beriman kepadamu dan 
akan kami biarkan Bani Israil pergt ber- 
samamu”. 




556). 


557 ) . 

558 ) 

559 ) . 


Mcrcka mcngeluh kepada Musa a.s bahwa nasib mereka sama saja; balk sebelum kedatangan Mu- 
sa a s. untuk menycru mereka kepada agama Allah dan melepaskan mcrcka dari perbudakan 
1 ir’aun. maupun sesudahnya. Ini menunjukkan kekcrdilan jiwa dan kelemahan day a juang pada 
mereka 

Maksudnya: Allah akan membalas pcrbualanmu. yang baik dibalas dengan yang balk dan yang 
buruk dibalas dengan yang buruk. 

Maksudnya: air minum mereka berobah menjadi darah 

Maksudnya karena Musa a s. telah dianugerahi kenabian oleh Allah, sebab itu mereka meminta 
dengan perantaraan kenabian itu agar Musa a s. memohon kepada Allah. 





242 


7. AL A’RAAF (TEMPAT TERTINGG!) 


JUZ 9 




i Y 


M 

y\ / 

(\{ 




13$. Maka setelah Kami hilangkan azab itu da- 
ti mereka hingga batas waktu yang me- 
reka sampai kcpadanya. tibatiba mereka 
mcngingkarinya. 

136. Kemudian Kami menghukum mereka, 
maka Kami tcnggclamkan mereka di taut 
disebabkan mereka mcndustakan ayat- 
ayat Kami dan mereka adalali orang- 
orang yang melataikan ayatayat Kami 
itu. 

137 Dan Kami pusakakan kepada kaum yang 
telah ditindas itu, negcri-negeri bahagian 
timur bumi dan bahagian baratnya 560 ) 
yang telah Kami beri berkah padanya. 
Dan telah scmpurnalah perkataan Tuhan- 
mu yang baik (sebagai janji) untuk Bani 
Israil disebabkan kesabaran mereka. Dan 
Kami hancurkan apa yang telah dibuat 
Fir’aun dan kaumnya dan apa yang telah 
dibangun mereka 56 1 ) . 

138. Dan Kami seberangkan Bani Israil kc se- 
berang lautan itu S62 ) - maka setelah me- 
reka sampai kepada suatu kaum yang te- 
tap menyembah berhala mereka, Bani 
Israil berkata "Hai Musa, buatlah untuk 
kami sebuah tuhan (berhala) sebagai- 
mana mereka mempunyai beberapa tu- 
han (berhala)”. Musa menjawab- ”Se- 
sungguhnya kamu ini adalah kaum yang 
tidak mengetahui (sifat-sifat T uhan)”. 

139. Sesungguhnya mereka itu akan dihancur- 
kan kepercayaan yang dianutnya dan 
akan batal apa yang selalu meteka kerja- 
kan. 

140. Musa menjawab: "Patutkah aku tnencaii 
Tuhan untuk kamu yang selain dari pada 
Allah, padahal Dialah yang telah me- 
lebihkan kamu atas scgala uniat 563 ). 

141. Dan (ingatlah hai Bani Israil), ketika Ka- 
mi menyelamatkan kamu dari (Fir'aun) 
dan kaumnya. yang mengazab kamu de- 




r >. ^ t i , 

-4 yv 


y '3 jy^==uo t ’} 

'*■ If J sJ 

^k=s>i)c*\ 


560 ) 

5611 


562) 

563) . 


Maksudnya negen Syam dan Mesir dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai 
Fir’aun dahulu. Sesudah ktrajaan Fir'aun luntuh negeri-negeri ini di»ansi oleh Bam Israil. 

Yang dimaksud dengan bangunanbangunan Fir'aun yang dihancurkan Allah ialah bangunan- 
bangunan yang didixikan mereka dengan mcnindas Bani Israil. seperti kota Ramses, rnenara yang 
diperintahkan Hamaan mendirikannya dan sebagamya 
Maksudnya: bahagian utara dari laut Merah. 

Lihat not 45. 




JUZ 9 


7. AL A’RAAF (TF.MPAT TERTINGGI) 


243 


ngan azab yang sangat jahat, yaitu me- 
rcka membunuh anak-anak Iclakimu dan 
membiaikan hidup wanita-wanitamu. Dan 
pada yang demikian itu cobaan yang be- 
sar dari Tuhanmu". 

142. Dan telah Kami janjikan kepada Musa 
( member ikan Taurat) sesudah bertalu 
waktu tiga puluh malam, dan Kami sem- 
purnakan jumlah malam itu dengan se- 
puluh (malam lagj), maka scmpurnalah 
waktu yang telah ditentukan Tuhannya 
empat puluh malam. Dan berkata Musa 
kepada saudaranya yaitu Harun: ’’Ganti- 
kanlah aku dalam (memimpin) kaumku, 
dan perbaikilah 564 ) f dan janganlah kamu 
mcngikuti jalan orang-orang yang mem- 
buat kerusakan." 

143. Dan tatkala Musa datang untuk (munajat 
dengan Kami) pada waktu yang telah Ka- 
mi tentukan dan Tuhan telah berfiiman 
(langsung) kepadanya, bcrkatalah Musa: 
"Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri F.ng- 
kau) kepadaku agar aku dapat melihat ke 
pada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu 
sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, ta- 
pi lihatlah kc bukit itu, maka jika ia 
tetap di lempatnya (sebagai sediakala) ms- 
cay a kamu dapat melihat-Ku” Tatkala 
Tuhannya mcnampakkan diri kepada gu- 
nung itu 56S ) , dijadikannya gunung itu 
hancur luluh dan Musapun jatuh pingsan. 
Maka sctelah Musa sadar kembali, dia ber- 
kata. "Maha Suci Engkau, aku bertaubat 
kepada Engkau dan aku oiang yang perta- 
ma-tama beriman*’. 




> ,-s i - 

3 ^/ 4 : jPs&Aj 

jrir> .JA'i SXL. J ' t jjai\ ^jy 


144. Allah berfirman: "Hai Musa scsungguhnya 
Aku memilih (melcbihkan) kamu dari ma- 
nusia yang lain (di masamu) untuk membawa 
risalah-Ku dan untuk berbicara langsung 
dcngan-Ku, scbab itu berpegang teguhlah 
kepada apa yang Aku berikan kcpadamu 
dan hendaklah kamu termasuk orang- 
orang yang bersyukur’*. 


J* S) } 


564) Maksudnya: perbaikdah dirimu dan kiummu serta ihwal mereka 

565) . Para mufassirin ada yang mengartikan yang narnpak oleh gunung itu ialah kebetaran dan ke 

kuasaan Allah, dan ada pula yang menalurkan bahwa yang nampak itu hanyalah cahaya Allah. 
Bagaimanapun juga nampaknya Tuhan itu bukanlah nampak makhluk, hanyalah nampak yang se- 
suai sifat-sifat Tuhan yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia 


244 


7. AL A'RAAF (TEMP AT TERTINGGI) 


JUZ 9 


' t 


145. Dan telah Kami tuliskan unruk Musa pa- 
da luh-luh 566 ) (Taurat) segala sesuatu se- 
bagai pelajaran dan penjelasan bagi se- 
gala sesuatu: maka (Kami berfirman): 
"Berpeganglah kepadanya dengan teguh 
dan suruhlah kaummu berpcgang kepada 
(perinlah-perintahnya) dengan sebaik- 
baiknya S67 ) , nanti Aku akan memper- 
lihatkan kepadamu negeri orang-orang 
yang fasik 568 ) . 

146. Aku akan memalingkan otang-urang yang 
menyombongkan dirmya di muka bumi 
tanpa alasan yang bcnar dari tanda-tanda 
kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap- 
tiap ayat(Ku)5 69 ) , mereka tidak beriman 
kepadanya. Dan jika mereka melihat ja- 
lan yang membawa kepada petunjuk, me- 
reka tidak mau menempuhnya. tetapi jika 
mereka melihat jalan kesesatan, mereka 
terus menempuhnya. Yang demikian itu 
adalah karena mereka mendustakan ayat- 
ayat Kami dan mereka selalu lalai dari 
padanya. 

147. Dan orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami dan mendustakan akan 
mcncmui akhixat, sia dalah perbuatan me- 
reka. Mereka tidak dibcri balasan selain 
dari apa yang telah mereka ketjakan. 


148. Dan kaum Musa, sctelah kepergian Musa 
kc gunung Thur membuat dari perhiasan- 
perhiasan (emas) mereka anak lcmbu 
yang bertubuh dan bersuaxa 570 ) . Apakah 
mereka tidak mengctahui bahwa anak 
lcmbu itu tidak dapat berbicara dengan 
mereka dan tidak dapat (pub) menunjuk- 
kan jalan kepada mereka? Mereka mcn- 
jadikannya (sebagai sembahan) dan me- 
reka adalah orang-orang yang zalim. 


. 'A \ >■>]' Al i" - ?< 

j*\} » VJb A?x5 

ji=» Yjk Sj Loo j?y$ 

oj 

} JJ>r$ 1 ilJaij IfkY'i 

^ 'j\X==3J 


566 ) 

567 ) . 

568 ) 


569 ). 


570). 


l.uh lalah: kepuigan dan batu atau kayu yang tertulis padanya isi Taurat yang ditenma Sabi Mu- 
sa a.s sesudah munajat di gunung Thursina. 

Maksudnya: utamakanlah yang wajib-wajib dahulu dari yang sunat dan mubah 
Maksudnya Allah akan memperlihatkan kampung orang-orang fasik seperti l u'aun, 'Aad, 
Tsamud dan sebagamya yang kampung-kampung itu haneur bersama mereka akibat kejahatan 
dan kefasikan mereka. 

Yang dimaksud dengan ayat-ayat di sim ulah: ayat-ayat Taurat. unda-tanda kebesaran dan 
kekuasaan Allah 

Mereka membuat patung anak lembu dari emas Para mufassinn berpendapat bahwa patung itu 
tetap patung tidak bernyawa dan suara yang seperti lembu itu hanyalah disebabkan oleh angin 
yang masuk ke dalatn rongga patung itu dengan tekhnik yang dikenal oleh Samiri waktu itu dan 
tebagian mutassirin ada yang menafsirkan bahwa patung yang dibuat dari emas itu kemudian 
menyadi tubuh yang bernyawa dan mempunyai suara lembu 





JUZ 9 


7. AL ARAAE (TEMPAT TERTINGGI) 


245 


149. Dan setelah mereka sangat menyesali pcr- 
buatannya dan mengctahui bahwa me- 
teka telah sesat merekapun bcrkata 
“Sungguh jika Tuhan kami tidak men- 
beti rahmat kepada kami dan tidak 
mengampuni kami, pastilah kami menjadi 
orang-orang yang merugi”. 




150. Dan tatkala Musa telah kembali kepada 
kaumnya dcngan marah dan scdih hati 
berkatalah dia: "Alangkah buruknya per- 
buatan yang kamu kerjakan sesudah ke- 
pergianku' Apakah kamu hcndak mcn- 
dahului janji Tuhanmu S7 l\ 7" Dan Musa- 
pun melcmparkan luh-luh 5 ' 2 ) (Tauiat) itu 
dan memegang (rambut) kepala saudara- 
nya (Harun) sambil menariknya ke arah- 
nya. Harun berkata. "Hai anak ibuku, se- 
sungguhnya kaum ini telah menganggap- 
ku lcmah dan hampir-hampir mereka 
membunuhku, sebab itu janganlah kamu 
menjadikan musuh-musuh gembira me- 
lihatku, dan janganlah kamu masukkan 
aku ke dalam golongan orang-orang yang 
r.altm", 

151. Musa berdo’a: ”Ya Tuhanku, ampurulah 
aku dan saudaraku dan masukkanlah 
kami ke dalam rahmat F.ngkau, dan Eng- 
kau adalah Maha Penyayang di antara 
para penyayang”. 

152. Sesungguhnya orang-orang yang men- 
jadikan anak lembu (sebagai sembahan- 
nya), kclak akan menimpa mereka ke- 
murkaan dari Tuhan mereka dan kehina- 
an dalam kehidupan di dunia. Demi- 
kianlah Kami memberi balasan kepada 
orang-orang yang membuat-buat ke- 
bohongan, 

153. Orang-orang yang mengeijakan kejahat- 
an. kemudian bertaubat sesudah itu dan 
beriman; sesungguhnya Tuhan kamu. se- 
sudah taubat yang disertai dengan iman 
itu adalah Maha Pcngampun lagi Maha 
Penyayang 




4>J y* 

% 'c yy y 

’3 1 s-*eAjL*d ' 

|-f , •-'f , < -"i . *" 

s* ^sjo 0 j jr* *■* ^w*> 


571) Maksudnya: apakah kamu tidak sabar menanti kedatanganku kembali sesudah munajat dengan 
Tuhan sehingga kamu membuat patung untuk disembah sebagaimana menyembah Allah? 

572) . Lihat not 566 



246 


7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 


JXJZ 9 


' i 


1S4. Scsudah amarah Musa menjadi rcda, lalu 
diambilnya (kembali) luh-luh (Tauiat) itu; 
dan dalam tulisannya terdapat petunjuk 
dan rahmat untuk orang-orang yang ta- 
kut kepada Tuhannya. 


155. Dan Musa memilih tujuh puluh oiang da- 
ri kaumnya untuk (mcmohonkan taubat 
kepada Kami) pada waktu yang telah Ka- 
mi tentukan. Maka ketika mereka di- 
goncang gempa bumi. Musa berkata: ”Ya 
Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentu- 
lah Engkau membinasakan mereka dan 
aku sebelum ini. Apakah Engkau mem- 
binasakan kami karena perbuatan orang- 
orang yang kurang akal di antara kami? 
Itu hanyalah cobaan dari Engkau, Eng- 
kau sesatkan den gan cobaan itu siapa 
yang Engkau kehendaki dan Engkau ben 
petunjuk kepada siapa yang Engkau ke- 
hendaki 573 ) . Engkaulah Yang memimpin 
kami, maka ampunilah kami dan berilah 
kami rahmat dan Engkaulah Pemben 
am pun yang sebaik-baiknya”. 

156. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di 
dunia ini dan di akhirat: sesungguhnya 
kami kembali (bertaubat) kepada Eng- 
kau. Allah berfirman ”Siksa-Ku akan 
Kutimpakan kepada siapa yang Aku ke- 
hendaki dan rahmat-Ku meliputi segala 
sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rah- 
mat-Ku untuk orang-orang yang bertak- 
wa, yang menunaikan zakat dan orang- 
orang yang beriman kepada ayat-ayat 
Kami”. 

157. (Yaitu) orang-orang yang mengikut Ra- 
sul, Nabi yang ummi yang (namanya) me- 
reka dapati ter tubs di dalam Taurat dan 
Injil yang ada di sisi mereka, yang me- 
nyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf 
dan melarang mereka dari mengerjakan 
yang mungkar dan menghalalkan bagi 
mereka segala yang baik dan meng- 
haramkan bagi mereka segala yang buruk 
dan membuang dari mereka beban-beban 








^ wjE-sy, *- a> 1 

- • l ' \* i. Z ' ’X > X. 

Ayj tj U yJ===KA 

V> 

>. 'i' *\ \ Ax' 2 - ; \\ ? 

* ) *' > 17 i .7 - 


S73) Perbuatan mereka membuat patung anak lembu dan menyembahnya itu adaiah suatu cobaan dan 
Allah untuk menguji mereka, siapa yang sebenarnya kuat unannya dan siapa yang masih ragsi- 
ragu Orang-orang yang lemah imannya itulah yang mengikuti Samin dan menyembah patung 
anak lembu itu. Akan tetapi orang-orang yang kuat imannya. tetap dalam keimanannya 




JUZ 9 


7. AL A’RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 


247 


dan belenggu-belenggu yang ada pad a 
mereka 574 ) . Maka orang-orang yang ber- 
iman kepadanya, memuUakannya, me- 
nolongnya dan mengiku (j cahaya yang 
terang yang diturunkan kepadanya (A1 
Qur'an ), mereka itulah orang-orang yang 
be run lung. 

158. Katakanlah: "Hat manusia sesungguh- 

nya aku adalah utusan Allah kepadamu 
semua, yaitu Allah Yang mempunyai ke- 
rajaan langit dan bumi; tidak ada Tulian 

(yang berhak disembah) selain Dia. Yang 
mcnghtdupkan dan mcmatikan, maka bcri- 
manlah kamu kcpada Allah dan Raaul Nya, 
Nabt yang ummi yang bcriman kcpada Allah 
dan kcpada kalimat-kalimat-Nya (kitab- 
kttab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu 
mcndapat petunjuk". 

159. Dan di antara kaum Musa itu terdapat 
suatu umat yang memberi petunjuk (ke- 
pada manusia) dengan hak dan dengan 
yang hak itulah mereka menjalankan 
keadilan 575 ). 

160. Dan mereka Kami bagi menjadi dua be- 

tas suku yang masing-masingnya ber- 
jumlah besar dan Kami wahyukan kc- 
pada Musa ketika kaumnya meminta air 
kepadanya: "Pukullah batu itu dengan 

tongkatmu!”. Maka memancarlah dari 
padanya duabclas mata air. Sesungguh- 
nya tiap-tiap suku mengetahui tempat 
minum masing-masing. Dan Kami naung- 
kan awan di atas mereka dan Kami turun- 
kan kepada mereka manna dan salwa 576 ) . 
(Kami berlirman); "Makanlah yang baik- 
baik dari apa yang tclah Kami rezkikan 
kepadamu”. Mereka tidak menganiaya 
Kami, tetapi mcrekalah yang selalu meng- 
aniaya dlrinya sendiri 


Mr*- p Ji&J 'J 

Jpj Ch'o js 

Jr 

®y aJocAj j 


y Pi 

dP>' -*3 ] LSS- a jJi- C'&J;' 

'’-lfy3==> 


574). Maksudnya; dalam syan'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang be- 
rat yang dipikulkan kepada Bant brail. Umpamanya mensyari'atkan membunuh diri untuk 
sahnya taubit, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa mein 
bnlehkan membayar diat, memotong anggota badan yang metakukan kesalaiian. membuang atau 
menggunting kain yang kena naiis. 

Maksudnya: mereka memberi petunjuk dan inenuntun manusia dengan beipedoman kcpada pe- 
tunjuk dan tuntunan yang datang dari Allah s.w.t. dan juga dalam hal mcngadili perkara petkara. 
mereka selalu mencari keadilan dengan berpedomankan kcpada petunjuk dan tuntunan Allah. 

576). Lihatnot53. 


575). 


248 


7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGG1) 


JUZ 9 


161. Dan (ingatlah), ketika dikatakan kepada 

mereka (Bani lsrail): "Diamlah di negeri 
ini saja (Baitul Maqdis) dan makanlah 
dari (Kasil bumi)nya di mana saja kamu 
kchendaki”. Dan katakanlah: "Bebas- 

kanlah kami dari dosa kami dan masuki- 
lah pinlu gerbangnya sambil mem* 
bungkuk, ntscaya Kami ampuni kcsalah- 
an-kesalahanmu”. Kelak akan Kami tam- 
bah (pah ala) kepada orang-orang yang 
berbual baik. 

162. Maka orang-orang yang zalim di antara 
mereka itu mengganti (perkataan itu) de* 
ngan perkataan yang tidak dikatakan ke- 
pada mereka 577 ) , maka Kami timpakan 
kepada mereka azab dari langit disebab- 
kan kezaliman mereka. 

163. Dan tanyakanlah kepada Bani lsrail ten- 
tang negeri 578 ) yang tcrletak di dekat laut 
ketika mereka melanggar aturan pada ha- 
ri Sabtu 579 ) , di waktu datang kepada 
mereka ikan-iksn (yang berada di sekitar) 
mereka terapung-apung di permukaan air, 
dan di hari hari yang bukan Sabtu, ikan- 
ikan itu tidak datang kepada mereka. 
Demikianlah Kami mencoba mereka di- 
sebabkan mereka berlaku fasik. 


164. Dan (ingatlah) ketika suatu umat di an- 

tara mereka bcrkata: "Mengapa kamu 

mcnasehati kaum yang Allah akan mem- 
binasakan mereka atau mengazab me- 
reka dengan azab yang amat kerns?" Me- 
reka menjsrwab: “Agar kami mempunyai 
alasan (pelepas tanggung jawab) kepada 
Tuhanmu 580 ) , dan supaya mereka ber- 
takwa". 

165. Maka tatkala mereka melupakan apa 
yang diperingatkan kepada mereka, Ka- 
mi selamatkan orang-orang yang mela- 




K l 


> < ' 




\<Jrj 

<§> 

' - ■ 1 \ 




\j>y liJ'd A 

I _j,Va 1 XX** u'Ac- i 

& ^L>sA J 'xj* 


577 ). 


578) . 

579 ) . 

580 ) . 


Mereka diperintah untuk mengucap: "hiththatun •’ (berarti: mohon dilepaakan dari do- 
sa), namun mereka mcngubahnya sambil mencemooh dan mengucap: “hinthatun fii 
sya'iirah’’ (berarti: gandum). 

Yaitu kota Kilah yang tcrletak di pantai Laut Merah antara kota Mad-yan dan bukit 1 hut 
Menurut aturan itu mereka tidak bolch bckerja pada hari Sabtu. karena hari Sabtu itu dikhusus- 
kan hanya untuk beribadat. 

Alasan mereka itu ialah bahwa mereka tclah melaksanakan prnntah Allah untuk memben pe- 
nngatan 


JUZ 9 


7. AL AHAAF (TEMPAT TERTINGGl) 


249 


rang dari perbuatan jahat dan Kami tim- 
pakan kepada orang-orang yang zalim 
siksaan yang keras, discbabkan mereka 
selalu berbuat fasik. 

166. Maka tatkaia mcrcka bernkap sombong 
terhadap apa yang mereka dilarang 
mengerjakannya, Kami katakan kepada- 
nya; "Jadilah kamu kera yang hina 581 ) 


-as 


0 jyL lay 


X*3 




167. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mcm- 
beritahukan, bahwa sesungguhnya Dia 
akan mcngirim kepada mereka (orang- 
orang Yahudi) sampai haii kiamat orang- 
orang yang akan menimpakan kepada 
mereka azab yang seburuk-buruknya. Se- 
sungguhnya Tuhanmu a mat cepat siksa- 
Nya, dan sesungguhnya Dia adalah Ma- 
ha Pengampun lagi Maha Penyayang 

168 Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini 
menjadi beberapa golongan; di antaranya 
ada orang-orang yang saleh dan di an- 
taranya ada yang tidak demikian. Dan 
Kami coba mereka dengan (ni'mat) yang 
baik-baik dan (bencana) yang burok-bu- 
ruk, agar mereka kembali (kepada ke- 
benaran). 

169. Maka datanglah sesudah mcrcka generasi 
(yang jahat) yang mewarisi Taurat, yang 
mengambil harta ben da dunia yang ren- 
dah ini, dan berkata: "Kami akan diberi 
ampun". Dan kelak jika datang kepada 
mereka harta benda dunia sebanyak itu 
(pula), niscaya mereka akan mengam- 
bilnya (juga). Bukankah perjanjian Taurat 
sudah diambrl dari mereka, yaitu bahwa 
mereka tidak akan mengatakan terhadap 
Allah kecuaii yang benar, padahal me- 
reka tekh mempelajari apa yang tersebut 
di dalamnya?. Dan kampung akhirat itu 
lebih baik bagi mereka yang bertakwa. 
Maka apakah kamu sekalian tidak 
mengerti? 


j o ab a 

A 0 \ i C Tf > -'t 


yLj j 

lift} 

© j 


581) Libat not 60. 






250 


7. AL A’RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 


JUZ 9 





Dan orang-orang yang bcrpcgang teguh 
dengan A1 Kitab (Taurat) serta mendtri- 
kan shalat, (akan diberi pahala) karcna sc- 
sungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan 
pahala orang-orang yang mengadakan 
pcrbaikan. 

Dan (ingatlah), ketika Kami mengangkat 
bukit ke atas mereka seakan-akan bukit 
itu naungan awan dan mereka yakin bah- 
wa bukit itu akan jatuh menimpa mere- 
ka. (Dan Kami katakan kepada mereka): 
"Pcganglah dengan teguh apa yang tclah 
Kami berikan kepadamu, aerta ingatlah 
selalu (amalkanlah) apa yang tersebut di 
dalamnya supaya kamu menjadi orang- 
orang yang bertakwa". 


PFNGH/ANA TAN ORANG-ORANG YAHVDl 
TF.RHADAP PFRJANJ1AN MANUS! A DENGAN 
ALLAH 

Ketauhidan jesuai dengan fitrah rrwnu.ua 

172. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mcngc- 
luarkan keturunan anak-anak Adam dart 
sulbi mereka dan Allah mengambil ke- 
saktian terhadap jiwa mereka (seraya ber- 
firman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu'*” 
Mereka menjawab: ’’Betul (Engkau Tu- 
han kami), kami menjadi saksi”. (Kami 
lakukan yang demikian itu) agar di hari 
kiamat kamu tidak mengatakan; ”Se- 
sungguhnya kami (bani Adam) adalah 
orang-orang yang lengah terhadap ini (ke- 
esaan Tuhan)”, 

173. atau agar kamu tidak mengatakan: ”Se- 
sungguhnya orang-orang tua kami telah 
mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, 
sedang kami ini adalah anak-anak ke- 
turunan yang (datang) sesudah mereka. 
Maka apakah Engkau akan membinasa- 
kan kami karena perbuatan orang-orang 
yang sesat dahulu s8J )?” 


i'y . 


' -Ob Ljl AaLIaJi 


£y^''CjV'yy>->y 
r ‘MAdir 






582) Maksudnya; agar orang-orang musyrik itu jangan mengatakan bahwa bapak-bapak mereka dahu- 
lu telah mempersekutukan Tuhan, sedang mereka tidak tahu menahu bahwa mempersekutukan 
Tuhan itu salah, tak ada lagi jalan bagi mereka. KanyaJah mentru orang-orang tua mereka yang 
mempersekutukan Tuhan itu Karena itu mereka menganggap bahwa mereka tidak patut disikta 
karena kesalahan orang-otang tua mereka itu. 



JUZ 9 


7. AL A’RAAF (TEMPAT TERTINCCI) 


251 


174. Dan demikianbh Kami menjelaskan ayat- 
ayat itu, agar mereka kembali (kepada ke- 
bcnaran). 

Perumpamaan orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Allah. 

a -r j +** 

175. Dan bacakanlah kepada mereka berita 
orang yang telah Kami bcrikan kcpada- 
nya ayat-ayat Kami (pengetahuan ten- 
tang isi Al Kitab), kemudian dia melepas- 
kan diri dari pada ayat-ayat itu, latu dia 
diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), 
maka jadilah dia termasuk orang-orang 
yang sesat. 

v 

176. Dan kalau Kami menghendaki. se- 
sungguhnya Kami tinggikan (derjat)nya 
dengan ayat-ayat itu, tetapi dia ten- 
derung kepada dunia dan menurutkan ha- 
wa nafsunya yang iendah, maka perum- 
pamaannya scpcrti anjing jika kamu 
menghalaunya diulurkannya lidahnya dan 
jika kamu membiarkannya dia mengulur- 
kan lidahnya (juga). Demikian itulah 
pcrumpamaan orang-orang yang men- 
dustakan ayat-ayat Kami Maka cerita- 
kanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu 
agar mereka berfikir. 

kjy* 1 

177. Amat buruklah perumpamaan orang- 
orang yang mendustakan ayat-ayat Kami 
dan kepada diri mereka sendirilah mereka 
berbuat zalim. 


Sifat-sifat penghuni neraka. 


178. Barangsiapa yang dibcri pctunjuk oleh 
Allah, maka dialah yang mendapat pe- 
tunjuk; dan barangsiapa yang disesatkan 
Allah 5 * 3 j , maka merekalah orang-orang 
yang merugi. 


179. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk 
isi neraka Jahannam kebanyakan dari 
jin dan manusia. mereka mempunyai ha- 
tl, tetapi tidak dipergunakannya untuk 
memahanu (ayat-ayat Allah) dan mereka 
mempunyai mata (tetapi) tidak di- 
pergunakannya untuk metihat (tanda-tan- 

'<p Oj ppp Jp'jpj '4i pp 

583). LiKat not 34 



252 


7 AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 


JUZ 9 



jk 


da kckuasaan Allah), dan mcieka mcm- 
punyai telmga (letapi) tidak diperguna- 
kannya untuk mendengar (ayat-ayat 
Allah). Mereka itu seperti binatang ter- 
nak, bahkan mereka lebih sesat tagi. 
Mcrcka itulah orang-orang yang lalai. 
Kedatangan azab Allah kepada orang-orang 
yang menduuakan ayat-ayat-Nya dengan cara 




istldra /' 584 ) 


180. Hanya milik Allah asma-ul husna 58S ) , 
maka bermohonlah kepada-Nya dengan 
menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggal- 
kanlah orang-orang yang menyimpang 
dari kebenaran dalam (menyebut) nama- 
nama-Nya S86 ) . Nanti mereka akan men- 
dapat balasan terhadap apa yang telah 
mereka kerjakan. 

181. Dan di antara orang-orang yang Kami 
ciptakan ada umat yang memberi pe- 
tunjuk dengan hak, dan dengan yang hak 
itu (pula) mereka menjalankan keadilan. 


182. Dan orang-orang yang mendustakan 
ayat-ayat Kami, nanti Kami akan me- 
narik mereka dengan berang.tur-angiur 
(ke arah kebinasaan), dengan cara yang ti- 
dak mcrcka ketahui. 

183. Dan Aku memberi tangguh kepada mc- 
reka. Seiungguhnya rcncana-Ku amat us- 
guh. 

184. Apakah (mereka lalai) dan tidak me- 
mikirkan bahwa teman mereka (Muham- 
mad) tidak berpenyakit gila Dia (Muham- 
mad itu) tidak lain hanyalah seorang pem- 
beri penngatan lag! pemberi penjelasan. 

185. Dan apakah mereka tidak mem per ha ti- 
kan kerajaan langit dan bumi dan segala 
sesuatu yang diciptakan Allah, dan kc- 
mungkman telah dekatnya kebinasaan 
mereka? Maka kepada berita manakah 
!agi mereka akan benman selain kepada A1 
Qur'an itu? 




^ 0 Jr 








A.-T *\ 

c-r K- \-"L :V v"' 

o' <s“ \jt 

'U&M 


584 > Yaitu dengan membiarkan orang itu bcrgelimang dalam kcscsalannya, hmgga orang itu tidak ra- 
dar bahwa dia didekatkan secara berangsut-angsur kepada kebinasaan. 

585) , Maksudnya: nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. 

586) Maksudnya: janganlah dihuaukan orang-orang yang menyembah Allah dengan nama nama yang 
Odak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan memakai asmaa ul husna. tetapi 
dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan asmaa-ul husna untuk nama-nama se- 
lain Allah 


JUZ 9 


7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINCGI) 


253 


186. Barangsiapa yang Allah scsatkan 587 ) . ma- 
ka baginya tak ada urang yang akan 
member) pctunjuk. Dan Allah mcmbiar- 
kan meteka terombang-ambing dalarn ke- 
se satan. 

Hanya Allah -lah yang mengetahui waktu datang- 

nya hart kiamat. 

187. Meteka mcnanyakan kcpadamu tentang 

kiamat ’’BLlakah terjadinya?" Katakan- 
lah: "Scsungguhnya pengetahuan tentang 
kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, ti- 
dak seotangpun yang dapat menjelaskan 
waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat 
itu amat bcrat (huru haranya bagi 
makhluk) yang di langit dan d) bumi. 
Kiamat itu tidak akan datang kcpadamu 
melainkan dengan tiba-tiba”. Mercka ber- 
tanya kepadamu seakan-akan kamu be- 
nar-bcnar mengctahuinya. K at akan lah 

"Sesungguhnya pengetahuan tentang hari 
kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi ke- 
banyakan manusia tidak mengetahui". 

188. Katakanlah: ”Aku tidak berkuasa me- 

narik kemanfa'atan bag] diriku dan tidak 
(pula) menolak kemudhaxatan kecuaii 
yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya 
aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku 
membuat kebajikan sebanyak-banyaknya 
dan aku tidak akan ditimpa kemudharat- 
an. Aku tidak lain hanyalah pembeti 
peringatan, dan pembawa berita gembira 
bagi orang-orang yang beriman•’. 

Tuhan mengingatkan manusia kepada anal usul 

kejadiannya. 

189. Dialah Yang menciptakan kamu dari diri 
yang satu dan daji padanya Dia mencip- 
takan isterinya, agar dia mcrasa senang 
kepadanya. Maka setelah dicampurinya, 
literinya itu mengandung kandungan 
yang ringan. dan teruslah dia metasa ti- 
ngan (beberapa waktu), Kcmudian tatka- 
la dia merasa berat, keduanya (suami is- 
teri) bermohon kepada AUah, Tuhannya 
seraya berkata ’’Scsungguhnya jika tng- 


Z' 3 . m . VWk • 

@ 0 . 


J3 Aik) 






viAjj' 1 CJiaA 


587) Lihat not 34 




254 


7. AL A'RAAF (TF.MPAT TERTINGG1) 


JUZ 9 


7s 


kau membeii kami anak yang sempurna. 
tentulah kami termasuk orang-orang yang 
bersyukur". 


190. Tatkala Allah memberi kepada keduanya 

seorang anak yang sempurna, maka kedua- 
ny»588 j menjadikan sekutu bagi Allah 
terhadap anak yang tclah dianugcrahkan- 
Nya kepada keduanya itu. Maka Maha 
Tinggi Allah dari apa yang mereka per- 
sekutukan. 

191. Apakah mereka memperiekutukan (Allah 
dengan) berhala-berhala yang tak dapac 
menciptakan sesuatupun? Sedangkan ber- 
hala-bcrhala itu sendiri buatan orang. 

192. Dan berhala-berhala itu tidak mampu 
memberi pertolongan kepada penyem- 
bah-pcnycmbahnya dan kepada dirinya 
send inpun berhala-berhala itu tidak da- 
pat memberi pertolongan. 

193. Dan jika kamu (hai orang-orang musyrik) 
menyerunya (berhala) untuk memberi pe- 
tunjuk kepadamu, tidaklah berhala-ber- 
hala itu dapat memperkenankan seruan- 
mu, sama saja (hasilnya) buat kamu mc- 
nyeru mereka ataupun kamu berdiam diri. 

Berhala tidak patut disembah. 

194. Sesungguhnya berhala-berhala yang ka- 
mu seru selain Allah itu adalah makhluk 
(yang lemah) yang scrupa juga dengan ka- 
mu. Maka serulah berhala-berhala itu la- 
lu btarkanlah mereka memperkenankan 
permintaanmu, jika kamu mcmang orang- 
orang yang bcnar. 

195. Apakah berhala-berhala mcmpunyai kaki 
yang dengan itu ra dapat berjalan, atau 
mcmpunyai tangan yang dengan itu ia 
dapat memegang dengan keras s89 ) , atau 
mempunyai mata yang dengan itu ia 
dapat melihat, atau mempunyai telinga 
yang dengan itu ia dapat mendengai? Kata- 


& 5 -i* , jii 'CJ£' - 

i ■** 


-it jj 1 5 y--- 

'4. j 

■djx 


588) Maksudnya: orang onmg musyrik itu menjadikan sekutu bagi Tuhan dalam menciptakan anak itu 
dengan arti bahwa anak itu mereka pandang sebagai hamba pula bagi berhala yang mereka sem- 
bah. Karena itulah mereka mcnamakan anak-anak mereka dengan Abdul Urra. Abdu Manaah. 
Abdu Syam dan sebagainya. 

589) . Kara yabthisyuun di sini diartikan bertindak dengan keras; maksudnya: mcnampar. merusak. me 

mukul. merenggut dengan kasar dan sebagainya 




JUZ 9 


7. AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI) 


255 


kanlah "Panggillah berhala-berhalamu 
yang kamu jadikan sekutu Allah, kemu- 
dian lakukanlah tipu dava (untuk mcn- 
cclakakan) ku, tanpa memberi ungguh 
(kepada ku) . 

196. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah 
yang telah menurunkan A1 Kitab (Al 
Qur'an) dan Dia mehndungi orang-orang 
yang saleh 

197. Dan berhala-bcrhala yang kamu scru se- 
lain Allah lidaklah sanggup menolongmu, 
bahkan tidak dapat mcnolong dirinya sen- 
dill” 

198. Dan jika kamu sekalian menyeru (ber- 
berhala-berhala) untuk memberi petunjuk, 
niscaya berhala-bcrhala itu tidak dapat 
incndengarnya. Dan kamu melihat ber- 
hala-berhala itu meniandang kepadamu 
padahal ia tidak melihat. 

Dasar-dasar al-akhlaqul koriimah. 

199. Jadilah engkau pema'af dan suruhlah 
orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 
berpalinglah dari pada orang-orang yang 
bodoh. 


.fa • # ) ft. 


J ^ J Jij 'j 

iJ J/vO-i 1 a J ^=1^ 


J^-^3 '-is-* 1 


200. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan 
syaitan, maka berlindunglah kepada 
Allah 5 90 j . Sesungguhnya Allah Maha 
Mcndcngar lags Maha Mengetahui. 

201. Sesungguhnya orang-orang yang ber- 
takwa bila mcrcka ditimpa was-was dari 
syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka 
ketika itu juga mereka meliliat kesalahan- 
kesalahannya. 

202. Dan teman-teman mereka (orang-orang 
kafir dan fasik) membantu syaitan-syaitan 
da lam menycsatkan dan mereka tidak 
henti-hentinya (menyesatkan). 

ADAB MENDENGAR PEMBACAAN AL 

QUR AN DAN BERZIKJR. 

203 Dan apabila kamu tidak membawa suatu 
ayat Al Qur'an kepada mereka. mereka 
berkata: "Mengapa tidak kamu buat sen- 
diri ayat itu?’* Katakanlah: "Sesungguh- 


T -- .y. . *< K ^ 




5901- Maksudnya: mcmbaia "A’ud/uhillahi minasy-syaithaamr-rajiim ” 


256 


7. AL A’RAAF (TEMP AT TF.RT1NGG1) 


JUZ 9 



JUZ 9 


7. AL A’RAAF (TEMPAT TERTINGCl) 


25 7 


PENUTUP 

Surat A1 A’raaf dimulai dengan pengutaraan tentang kcwajiban manusia mengikuti rasul 
serta akibat-akibat mcngingkarmya. Sclanjutnya ditcrangkan tentang perselisihan antara Nabi 
Adam dan iblis di aitga yang juga metupakan perinulaan perselisihan antara golongan yang ta'at 
kepada perintah Allah dan golongan yang mengingkari sebagaimana yang trrjadi pada nabi-nabi 
dahulu dengan umat-umatnya. Kemudian surat ini ditutup dengan adab-adab orang mu’min, 
adab-adab mendengarkan avat-ayat Allah dan bagaimana cara berdo’a dan berzikir kcpada-Nya. 

PFRSFSUA/AN ANTARA SURAT AL A RAAF DENGAN SURAT AL AN FA At.. 

1. Akhii surat A1 A’raaf mengemukakan kcadaan beberapa orang rasul scbclum Nabi Muham- 
mad s.a.w. datam menghadapi kaumnya. sedang permulaan surat A1 Anfaal menerangkan 
keadaan Nabi Muhammad s.a.w, dalam menghadapi umatnya. 

2. Pcrmusuhan antara Adam dan iblis di surga kemudian dilanjutkan dengan permusuhan an- 
tara manusia yang mcncnma petunjuk Allah dengan yang mengingkarinya. hal ini ditcrang- 
kan dalam surat At A’raaf. Hal yang scrupa ditcrangkan lebih jelas dalam surat Al Anfaal 
sebagaimana pertentangan kedua golongan itu, serta tingkah laku mereka dalam peperangan 
Badar. 


Surat Al A’raaf termasuk surat yang banyak persesuaiannya dengan surat-surat Al Qur’an 
yang lain: seperti dengan surat Al Baqarah, Ali ’Imran, At Taubali. Yunus dan sebagainya. 


258 


8 AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 


JUZ 9 


SURAT AL ANFAAL 
(Rampasan perang) 


MUQADDIMAH 

Surat A1 Anfaal terdiri atai 75 ayat dan termasuk golongan surat-surat Madaniyyah, k arena 
seluruh ayat-ayatnya diturunkan di Madinah. 

Surat ini dinamakan A1 Anfaal yang berarti hart a rampasan perang berhubung kata A1 An- 
faal tcrdapat pada permulaan jurat ini dan juga per to al an yang menonjol dalam jurat ini ialah 
tentang harta rampasan perang, hukum perang dan hal-hal yang berhubungan dengan peperang- 
an pada umumnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas r.a. jurat ini diturunkan berkenaan dengan pe- 
rang Badar Kubra yang terjadi pada tahun kedua hijrah. Peperangan ini sangat penting aitinya, 
karena d ialah yang menentukan jalan sejarah perkembangan Islam. Pada waktu itu umat Islam 
dengan berkckuatan kecil, untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum mutyrikin yang ber- 
jumlah besar, dan berperlengkapan yang cukup, dan mereka dalam peperangan ini memperoleh 
harta rampasan perang yang tidak scdikit. 

Oleh sebab itu timbullah masalah bagaimana membagi harta -harta rampasan perang itu, 
maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surat ini. Selain hal-hal tersebut di atas 
maka pokok-pokok isinya adalah sebagai berikut: 


1. Keimanan: 

Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman dan melindungi mereka; menen- 
tukan hukum-hukum agama itu hanyalah hak Allah; jaminan Allah terhadap keme- 
nangan umat yang beriman; ’inayat Allah terhadap orang-orang yang bertawakkal; 
hanyalah Allah yang dapat mempersatukan hati orang yang beriman ;tindakan-tinda- 
kan dan hukum-hukum Allah didasarkan atas kepentingan umat manusta; adanya 
malaikat yang menolong barisan kaum muslimm dalam perang Badar; adanya gang- 
guan-gangguan syaitan pada orang-orang mu’min dan tipu daya mereka pada orang- 
orang musyrikin; syirik adalah dosa besar. 

2. Hukum-hukum: 

Aturan pembagian harta rampasan perang; kebolehan memakan harta rampasan 
perang; larangan lari/mundur dalam peperangan; hukum mertgenai tawanan perang 
pada permulaan Islam; kewajiban ta’at kepada pimpinan dalam perang; keharusan 
mengusahakan perdamaian; kewajiban mempersiapkan diri dengan segala alat per- 
lengkapan perang; ketahanan mental, sabar dan tawakkal serta mengingat Allah 
dalam peperangan; tujuan perang dalam Islam; larangan khianat kepada Adah dan 
Rasul serta amanat; larangan mengkhianati perjanjian. 



JUZ 9 


8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 


259 



3. Kisah-kisah 


Kcengganan bebcrapa orang Islam ikut pcrang Radar; suasana kaum muslimin di 
waktu pcrang Badar. scbclumnya. scsudahnya dan waktu pcrang bcrlangsung; 
keadaan Nabi Muhammad s.a,w. sebelum hijrah serta permusuhan kaum musyri- 
kin terhadap beliau; orang Yahudi membatalkan peijanjian damai dcngan Nabi 
Muhammad s.a.w.; kisah keadaan orang kafir musyrikin dan Ahli Kitab serla ke- 
burukan orang-orang munafdc. 


4. Dan lam -Jain 


Pcngertian ’.man, tanda-tandanya dan sifat-afat orang yang beriman; sunnatullah 
pada pcrscorangan dan masyarakat. 


260 


8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 


JUZ 9 






AL AN F A AL (RAM PAS AN PERANG) 

SURAT KE 8 : 75 ayat 


Dengan mcnycbut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


KISAH PERANG RADAR. 

Cara pemhagian ghanimah terserah kepada Allah 
dan Rasul. 

1. Mcreka menanyakan kepadamu tentang 

(pembagjan) ham rampasan perang. 
Katakanlah: "Harta rampasan perang itu 
kepunyaan Allah dan Rasul593j _ sc bah itu 
bertakwalah kepada Allah dan perbaiki- 
lah perhubungan di antara sesamamu, dan 
ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika 
kamu adalah orang-orang yang ber- 

iman’V 

Sifat sifat orang mu ‘min. 

2. Sesungguhnya orang-orang yang ber- 

iman 594 ) itu adalah mcreka yang apabila 
disebut nama Allah S95 )gcmetarlah hati me- 
reka, dan apabila dibacakan kepada mercka 
ayat-ayatNya, bcrtambahlah iman me- 

reka (karenanya) dan kepada Tuhanlah 
mcreka bertawakkal. 

3. (yaitu) orang-orang yang mendirikan sha- 
lat dan yang menatkahkan sebagian dari 
rczki yang Kami bcrikan kepada mcrcka. 


Itulah orang-orang yang beriman dengan 
sebenar-benarnya. Mereka akan mem- 
perolch beberapa derajat ketinggian di si- 
si Tuhannya dan ampunan serta rezki 
(ni’mat) yang mulia. 


'•'j' .skylit 
o\S 

ai' y===>}\’}\ j 0 

e r r 

oyu^, 

iaij 

a < ’t - 


59J(. Maksudnya: pembagian harta rampasan perang itu menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. 

594) . Maksudnya orang yang sempurna imannya. 

595) . Dimaksid dengan disebut Allah lalah: menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan mcmuliakan- 

Nya. 


1 4-MAY-0808:40:24abdelaziz @ kfcbsl 


JUZ 9 


8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 


261 


Keengganan sebahagian sahabat untuk pergt ke 
peperangan Bailor dan pertolongan Allah kepada 
kaum muslimtn. 


5. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu per- 
gi dari rumahmu dengan kebenaran 596 ) , 
padahal sesungguhnya sebagian dari 
orang-orang yang beriman itu tidak me- 
nyukainya. 


6. mereka membantahmu tentang kcbcnar- 
an sesudah nyata (bahwa mereka pasti 
menang), seolah-olah mereka dihalau ke- 
pada kematian, sedang mereka mclihat 
(sebab-sebab kematian itu). 


7. Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan 
kepadamu bahwa salah satu dari dua go- 
longan (yang kamu hadapi) adalah untuk- 
mu, sedang kamu menginginkan bahwa 
yang tidak mempunyai kekuatan senjata- 
lah 597 ) yang untukmu, dan Allah meng- 
hendaki untuk membenarkan yang benai 
dengan ayat-ayat-Nya dan memusnah- 
kan orang-orang kafir. 

„ ** , * if ^ ^ *y y 

4^=, \ O’ 0 J 

8. agar Allah menetapkan yang hak (Islam) 
dan membatalkan yang batil (syirik) wa- 
laupun orang-orang yang berdosa (musy- 
rik) itu tidak menyukainya. 


9. (Ingatlah), ketika kamu memohon perto- 
longan kepada Tuhanmu , lalu diperkenan- 
kan-Nya bagjmur "Scsungguhnya Aku 
akan mendatangkan bala bantuan kepa- 
damu dengan seribu malaikat yang datang 
berturut-turut”. 


10. Dan Allah tidak menjadikannya (mengi- 
rim bala bantuan itu), melainkan sebagai 
kabar gembira dan agar hatimu menjadi 
tenteram karenanya Dan kemenangan itu 
hanyalah dan sisi Allah. Scsungguhnya 
Allah Maha Petkasa lagi Maha Rijaksarta 


596 ) Maksudnya; Menurut AI-Maragbi, Allah mengatur pembagiais harta rampasan perang dengan 

kebenaran, sebagaimana Allah menyuruhnya pergi dari rumah (di Madmah) untuk berpetang kc 
Badai dengan kebenaran pula. Menurut Ath-Thaban: Keluardan rumah dengan maksud berperang 
$ 97 ) Maksudnya: kafilah Abu Sofyan yang membawa dagangan dari Siria. Sedangkan kelom 
pok yang bCTkekuatan senjata adalah kclompok yang datang dari Makkah dibawah pim 
pinan Utbah bin Kabi’ah bersama Ahu Jahal 


262 


8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 


Jt'Z 9 







11, (Ingatlah), ketika Allah mcnjadikan ka- 
mu mengantuk sebagai suatu penentram- 
an daripada Nya, dan Allah menurunkan 
kepadamu hujan dari langil untuk rnenyu- 
tikan karnu dcngan hujan itu dan meng- 
hilangkan dari kamu gangguan-gangguan 
syaitan dan untuk meneuatkan halirnu 
dan mempcrtcguh dcngannya telapak 
kaki(mu) 598 ). 

12. (Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan 

kcpada para malaikat: "Sesungguhnya 

Aku bersama kamu, maka tcguhkanlah 
(pendinan) orang orang yang telah ber- 
lman". Kclak akan Aku jatuhkan rasa kc- 
takutan ke dalam hati orang-orang kafir, 
maka penggallah kcpala mcreka dan pan- 
cunglah tiap-tiap ujung jaxi mcreka 599 ). 


13. (Ketentuan) yang demikian itu adalah ka- 
rcna sesungguhnya mcreka mencntang 
Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa 
mencntang Allah dan Rasul-Nya. maka 
sesungguhnya Allah amat kcras siksaan- 
Nya. 

14. Itulah (hukum dunia yang ditimpakan 
atasmu), maka rasakanlah hukuman itu 
Sesungguhnya bagi orang-orang yang ka- 
fir itu ada flags) azab neraka. 

Larangan melarikan din dari 
perlempuran. 

15. Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu bertemu dcngan orang-orang yang 
kafir yang sedang menyerangmu, maka 
janganlah kamu membelakangi mereka 
(mundur). 

16. Barangsiapa yang membelakangi mcreka 
(mundur) di waktu itu, kecuali bcrbelok 
untuk (siasat) perang atau hendak meng- 
gabungkan diri dcngan pasukan yang lain, 
maka sesungguhnya orang itu kembali dc- 
ngan membawa kemurkaan dari Allah, 
dan tempatnya ialah neraka Jahannam, 
Dan amat buruklah tempat kcmbalinya. 


T - "'X 

tj J I ( 












r . ..5 *< *>, 


598) Memperteguh telapak kaki di smi dapat juga diartikan dcngan keteguhar. hati dan keteguhan pen 
duian 

599 ( Maksudnya ujung jail d) sini ialah anggnta tang, an dan kaki 


JUZ 9 


8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 


263 


17. Maka (yang sebenarnya) bukan kamu 
yang membunuh mcrcka, akan tetapi 
Allahlah yang membunuh mereka, dan 
bukan kamu yang melempar ketika kamu 
melempar, tetapi Allah-lah yang melem- 
par. (Allah berbuat demikun untuk mem- 
binaxakan mcrcka) dan untuk memberi 
kemenangan kepada orang-orang mu'- 
min, dengan kemenangan yang baflc. Se- 
sungguhnya Allah Maha Mendengar lag) 
Maha Mcngctahui 

18. Itulah (karunia Allah yang diiimpahkan 
kcpadamu). dan sesungguhnya Allah me- 
lemahkan tipu daya orang-orang yang ka- 
fir. 

19. Jika kamu (orang-orang musyrikin) men- 
cari keputusan, maka tclah datang ke- 
putusan kepadamu; dan jika kamu ber- 
hcnti 600 j ; maka itulah yang lebih baik 
bagimu; dan jika kamu kembali 601 ) , nis- 
caya Kami kembali (pula) 6 ® 2 ) ; dan ang- 
katan perangmu sekali-kali tidak akan 
dapat mcnolak dari kamu sesuatu baha- 
yapun, biarpun dia banyak dan scsung- 
guhnya Allah beserta orang-orang yang 
beriman. 

larangan menyalahi perintah-perintah Allah. 

20. Hai orang-orang yang beriman, ta’atlah 
kepada Allah dan Rasul-Nya, dan ja- 
nganlah kamu berpaling dari pada-Nya, 
jcdang kamu mendengar (perintah-perin- 
tah-Nya), 

21. dan janganlah kamu menjadi sebagai 
orang-orang (munafik) yang berkata: 
"Kami mendengarkan 603 ) , padahal mere- 
ka tidak mendengarkan. 

22. Sesungguhnya binatang (makhluk) yang 
scburuk-buruknya pada asi Allah ialah 
orang-orang yang pekak dan bisu 604 ) yang 
tidak mengerti apa-apapun. 


'Cj (La 


©os 


yj 


<1 


ft) jdi ' 


600) Maksudnya bcrhrnti dari mermi.iuhi dan tnernerangi Rasul 

601 ) Maksudnya kembali memusuhi dan mcmerangi Rasul. 

602) Maksudnya Allah kembali memberi pertolongan kepada Rasul 

603) Maksudnya mereka mendengarkan tetapi hati mcrcka mengingkarinya. 

604) . Maksudnya: manusia yang paling buruk di sisi Allah ialah yang tidak iriau mendengar. menutur- 

kan dan meinahami kcbenaian 



264 


8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 


JUZ 9 











23. Kalau kiranya Allah mengetahui kebaik- 
an ada pada mereka, tentulah Allah men- 
jadikan mereka dapat mcndcngar. Dan 
jikalau Allah mcnjadikan mereka dapat 
mendengai, niscaya mereka pasti berpa- 
ling juga, scdang mereka mcmalingkan di- 
ri (daii apa yang mereka dengar itu). 

Kewajihan menta'ati permtah Allah dan 

Rasul-Sya. 

24. Hai orang-orang yang beriman, penuhi- 
lah seruan Allah dan seruan Rasul apa- 
bila Rasul menyeru kamu kcpada »uatu 
yang membcri kehidupan kepada ka- 
mu 605 ) , dan ketahuilah bahwa sesung- 
guhnya Allah membatasi an tar a manu- 
sia dan hatinya 606 ) dan sesungguhnya 
kepada-Nyalah kamu akan dikumpul- 
kan. 

25. Dan peliharalah diximu dari pada siksaan 
yang tidak khusus menimpa orang-orang 
yang zalim saja di antara kamu. Dan ke- 
tahuilah bahwa Allah amat keras siksa- 
an-Nya. 

26. Dan ingatlah (hai para muhajirin) ketika 
kamu masih berjumlah sedikit, lagi ter- 
tindas di muka bumi (Mekah), kamu takut 
orang-orang (Mekah) akan mcnculik 
kamu. maka Allah mcmbcri kamu tempat 
menetap (Madinah) dan dijadlkan-Nya 
kamu kuat dengan pertoIongan-Nya dan 
diberi-Nya kamu rezki dan yang baik- 
baik agar kamu bcrsyukur. 

Larangan berkhianat dan faedah bertakwa. 

27. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 
mengkhianati amanat-ainanat yang di- 
percayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui. 

28. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan 
anak-anakmu itu hanyalah sebagai coba- 
an dan sesungguhnya di sisi Allah-lah 
pah ala yang besar. 




j \p} \y$\j>j& !r% 


605) Maksudnya menyeru kamu berpetang untuk mcninggikan kalimat Allah yang dapal membmasa- 
kan musuh serta menghidupkan Islam dan muslumn. Juga berarli menyeru kamu kepada iman. pc 
tunjuk. jihad dan sepia yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup di dunia dan diakhiraL 

606) . Maksudnya Allah lah yang menguasai hati manusia. 




JUZ 9 


8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 


265 


29. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu 
bertakwa kcpada Allah, niscaya Dia akan 
mcmberikan kcpadamu fuiqaan 607 ) dan 
menghapuskan scgala kesalahan-kcsaiahan- 
mu dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan 
Allah menrpunyai karunia yang besar. 


Pcrrnusuhan kaum musyrikin terhadap \'abi 
dan kewajthan memerangi mereka sampai ter- 
pelihara agama Allah. 

30. Dan (ingatlah). ketika orang-orang kafir 

(Quratsy) memikirkan day a upaya ter- 
hadapmu untuk menangkap dan me- 

menjarakanmu atau mcmbunuhmu, atau 
mengusirmu. Meieka memikirkan tipu 
daya dan Allah mcnggagalkan tipu daya 

itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu 
daya. 

31. Dan apabila dibacakan kcpada mcrcka 

ayat-ayat Kami, mereka berkata: "Se- 

sungguhnya kami telah mendengar (ayat- 
ayat yang seperti ini), kalau kami meng- 
hendaki niscaya kami dapat membaca- 

kan yang seperti ini. (A1 Qur'an) ini tidak 
lain hanyalah dongengan-dongengan orang- 
orang purbakala" 

32 Dan (ingatlah), ketika mereka (orang- 
orang rnusyrik) berkata. ”Ya Allah, jika 
betul ( A1 Qur'an ) ini, dialah yang benar 
dari sisi b.ngkau. maka hujanilah kami dc 
ngan batu dari langil, atau datangkanlah 
kcpada kami azab yang pedih". 


33. Dan Allah sekali-kali tidak akan meng- 
azab mereka. sedang kamu berada di an- 
laia mcrcka Dan tidaklah (pula) Allah 
akan menga/ab mereka, sedang mereka 
meminta ampun 608 ) . 

34. Kenapa Allah tidak mengazab mereka pa- 
dahal mereka rnenghalangi orang untuk 
(mendatangi) Masjidilharam dan mereka 




iyijuj' 

jL— ji \j! i3 'uHj 1 i ^ \ •> '.j 

i y ji jjTli jiaisjjS il2i 



' » * " 9 't > ''•Tvl't l-'- 


607) . Artinya: petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, dapat juga drartikan 

di smi dengan pertolnngan 

608) . Di antara mufassirin ada yang mengartikan "Yastagftruuna" dengan bertaubat dan ada pula yang 

mengartikan bahwa di antara orang-orang kafir itu ada orang-orang muslim yang meminta ampun 
kepada Allah. 


266 


8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 


JUZ 9 


35. 


bukanlah orang-orang yang beihak 
menguasainya? Orang-orang yang ber- 
hak nienguasai(nya), hanyalah orang- 
orang yang bcrtakwa, trtapi kcbanyakan 
mcreka tidak mengetahui. 

Sembahyang mereka di sckitar Baitullah 
itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepuk- 
an tangan. Maka makanlah azab disebab- 
kan kekafiranmu itu 




C>\ 'jj xj ->yJ> J 


36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, 
menafkahkan harta mereka untuk meng- 
halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka 
akan menafkahkan harta itu, kcmudian 
menjadi scsalan bagi mereka. dan mereka 
akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka 
Jahannamlah orang-orang yang kafir itu 
dikumpulkan, 

37. supaya Allah mcmisahkan (golongan) 
yang buruk dari yang baik dan menjadi- 
kan (golongan) yang buruk itu sebagian- 
nya di atas sebagian yang lain, lalu ke- 
semuanya ditumpukkan-N'ya, dan di- 
masukkan-Nya ke dalam neraka Jahan- 
nam. Mereka itulah orang-orang yang me- 
rugi. 

38. Katakanlah kepada orang-orang yang ka- 
fir itu 609 ) : "Jika mereka berhenti (dari ke- 
kafirannya), niscaya Allah akan mengam- 
puni mereka tentang dosa-dosa mereka 
yang sudah lalu; dan jika mereka kembali 
lagi 6 10 j sesungguhnya akan berlaku (ke- 
pada mereka) sunnah (Allah terhadap) 
orang-orang dahulu", 

39. Dan perangilah mereka. supaya jangan 
ada fitnah 611 ) dan supaya agama itu se- 
mata-mata untuk Allah 612 ) . Jika mcreka 
berhenti (dari kekafiran), maka se- 
sungguhnya Allah Maha Melihat apa 
yang mereka kerjakan. 

40. Dan jika mereka betpaling, maka kc- 
tahuilah bahwasanya Allah Pelindungmu. 
Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan se- 
ta aik -baik Penolong. 




• xyud, "j% b\ 

V jLaxLx) all' ‘J xJx~L 

S . .'T-' 


>< ♦> 


i > jit t />/ . \s *■* 

Ow3>* <j iyO oy wAl— xi U r-ir 




609) . lalah: Abu Sofyan dan sahabat-sahabatnya. 

610) . Maksudnya: jika mereka kafir dan kembali memerangi Nabi. 

611) . Maksudnya: gangguan-gangguan terhadap umat Islam dan Agama Islam 

612) . Maksudnya: Menurut An-Nasafi dan Al-Maraghi. tegaknya agama Islam dan simanya agama-agama 

yang batil 


JU7. 10 


8 AL ANFAAI. (RAMPASAN PERANG) 


267 


JU7. 10 

Cara pembagian ghanimah. 

41. Ketahuilah, scwngguhnya apa saja yang 
dapat kamu peroteh sebagai rampasan pe- 
rang 413 ) t rnaka sesungguhnya seperlima 
untuk Allah, Rasul, kcrabat Rasul, anak- 
anak yatim, orang-orang miskin dan tb- 
nussabil 614 ) , jika kamu bcnman kcpada 
Allah dan kepada apa*! 5 ), yangKamitu- 
runkan kcpada hamba Kami (Muham- 
mad) di hari Furqaan 616 ) , yaitu di hari 
bertemunya dua pasukan. Dan Allah Ma- 
ha Kuasa atas segala sesuatu. 

Rahmat Allah kepada kaum Muslimin dalam 
peperangan Radar 

42. (Yaitu di hari) ketika kamu berada di 
pinggir lembah yang dekat dan mcreka 
berada di pinggir lembah yang jauh se- 
dang katilah itu berada di bawah ka- 
mu 617 ) Sekixanya kamu mengadakan per- 
setujuan (untuk menentukan hari pertern- 
puran), pastilah kamu tidak sependapat 
dalam menentukan haxi pertempuran itu, 
akan tetapi (Allah mempertemukan dua 
pasukan itu) agar Dia mclakukan suatu 
urusan yang mesti dilaksanakan 6 1 8 ) , yaitu 








613) Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) lalah harta yang dipemleh dari orang 
orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran 
dinamai/ji-r. Pembagian yang tersebut dalam ayat im ialah yang berhubungan dengan gharu 
in ah saja. 

614) , Maksudnya, seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada 

a. Allah dan Rasul-Nya. 

b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Banu Muthalib) 
c Anak yatim. 

d Orang miskin. 
e Ibnussabil 

Sedang empat perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada mercka yang tkut bertempur. 

6 15) Yang dimaksud dengan apa ialah ayat ayat Al Our’an, malaikat dan pertolongan 

616) . Furqaan ialah pemisah antara yang hak dan yang batil. 

Yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan ke 
kalahan orang kafir, yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar. pada hari ;um'at 
tanggal 17 Ramadhan tahun kedua Hyrah Sebahagian mufassirin berpendapal bahwa ayat im 
mengisyaratkan kepada hari permutaan turunnya Al Qur'anul Kariem pada malam 17 Ra- 
madhan 

617) . Maksudnya kaum muslimin waktu itu berada di pinggu lembah yang dekat ke Madinah. dan 

orang-orang kafir berada di pmggir lembah yang jauh dari Madinah. Sedang kafilah yang 
dipimpin oleh Abu Soiyan itu berada di tepi pantai kira-kita $ mil dan Badar 

618) . Maksudnya. kemenangan kaum muslimin dan kchancuran kaum musyrikin. 


268 


8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 


JUZ 10 




agar orang yang binasa itu binasanya de- 
ngan keterangan yang nyata dan agar 
orang yang hidup itu hidupnya dcngan ke- 
terangan yang nyata (pula) 619 ) . Sesung- 
gubnya Allah Maha Mendengar lagi Ma- 
ha Mengetahui, 

43. (yaitu) kctika Allah mcnampakkan mere- 
ka kcpadamu di dalam mimpimu (berjum- 
lah) sedikit Dan sekiranya Allah mem- 
perlihatkan mereka kepada kamu (ber- 
jumlah) banyak tentu saja kamu menjadi 
gentar dan tentu saja katnu akan berban- 
tah-bantahan dalam urusan itu, akan tc- 
tapi Allah telah menyelamatkan kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
scgala isi hati 

44 Dan kctika Allah mcnampakkan meicka 

kepada kamu sekalian, ketika kamu ber- 
jumpa dengan mereka bctjumlah sedikit 
pada pengbhatan matamu dan kamu 
ditampakkan-Nya berjumlah sedikit pada 
penglihatan mala mereka, karena Allah 
hendak melakukan suatu urusan yang 
mesti dilaksanakan. Dan hanya kepada 
Allahlah dikembalikan scgala urusan. 

Kewa/ihan herteguh hati, bersatu dalam pepe- 

rangan dan larangan herlaku sombong dan 


f ^ ^ A'’ * * )***•& * 

Jil's} 




45 Hai otang-orang yang beriman. apabila 
kamu memerangi pasukan (musuh), ma- 
ka berteguh hatilah kamu dan sebutlah 
fnama) Allah sebanyak-banyaknya 6 J0 ) 
agar kamu beruntung, 


\p3 isi. :jLi 


46. Dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya 
dan janganlah kamu berbantah-bantah- 
an, yang menyebabkan kamu menjadi 
gentar dan hilang kekuatanrnu dan bcisa- 
barlah. Sesungguhnya Allah beseita 
orang-orang yang sabar 




\\ < r.i 


Oi, 

L ^ 


619) . Maksudnya agar orang-orang yang tetap di dalam kekaiirannya tidak mempunyai alasan lagi 

untuk tetap di dalam kekafiran itu. dan oiang-orang yang benar keimanannya adalah ber- 
dasarkan kepada bukti-bukti yang nyata, 

620) Maksudnya Utah memperbanyak 7iku dan do'a 



JUZ 10 


8 AL ANFAAL (RAMPASAN PHRANG) 


269 


47. Dan janganlah kamu menjadi seperti 
orang-orang yang keluar dari kampung 
nya dengan rasa angkuh dan dengan mak- 
sud ria kepada manusia serta menghala- 
ngi (orang) dan jalan Allah. Dan (iltnu) 
Allah meliputi apa yang mereka kerja- 
kan. 

Pengkhianatan tyaitan terhadap janjinya kepada 
pengiku l-pengtkutnya. 

48. Dan ketika syaitan menjadikan mereka 
memandang baik pekerjaan mereka dan 
mengatakan: "Tidak ada seorang manu- 
siapun yang dapat menang terhadap ka- 
mu pada hari ini, dan sesungguhnya saya 
ini adalah pelindungmu". Maka tatkala 
kedua pasukan itu telah dapat saling lihat 
melihat (berhadapan), syaitan itu balik kc 
betakang seraya berkata: "Sesungguhnya 
saya bcrlepas diri daripada kamu; sesung 
guhnya saya dapat melihat apa yang ka- 
mu sc kalian tidak dapat melihat; sesung- 
guhnya saya takut kepada Allah". Dan 
Allah sangat keras siksa-Nya. 

49. (lngatlah), ketika orang-orang munafik 

dan orang-orang yang ada penyakit dt da- 
lam hatinya berkata "Mereka itu (orang- 
orang mu'min) ditipu oleh agamanya" 
(Allah berfiiman): "Barangsiapa yang 

tawakkal kepada Allah, maka scsungguh- 
nya Allah Maha Perkasa lagi Malta Bi- 
jaksana". 

50. Kalau kamu melihat ketika para malai- 
kat mcncabut jiwa orang-orang yang 
kafir seraya meniukul muka dan bcla- 
kang mereka (dan berkata): "Rasakanlah 
olehmu siksa neraka yang membakar”, 
(tentulah kamu akan mcrasa ngeri). 

51. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan 
tanganmu sendiri. Scsungguhnya Allah se- 
kali-kali tidak mengamaya hamba-Nya, 

Kebinasaan s esuatu kaum adalah laniaran per 
buatan mereka sendiri. 

52. (keadaan mereka) serupa dengan keada- 
an Fii’aun dan pcngikut-pengikutnya ser- 
ta orang-orang yang sebclumnya. Mereka 


i-fP if Ojxla>j 


S'rJ uli&S 


< |T 

AD - j j> Ai! 








270 


8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 


JUZ 10 



aT 


mcngingkart ayat-ayat Allah, maka Allah 
menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa- 
nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi 
Amat Keras siksaan-Nya. 


53. Yang dcmikian (siksaan) itu adalah kare- 
na sesungguhnya Allah sckali-kali tidak 
akan merubah sesuatu ni’mat yang telah 
dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, 
hingga kaum itu merubah apa yang ada 
pada diii meieka sendiri 621 ) , dan se- 
sungguhnya Allah Malta Mendengar lagi 
Maha Mengetahui. 

54. (keadaan mereka) serupa dengan keada- 
an Hr’aun dan pengikut-pengikutnya ser- 
ta orang-orang yang scbelumnya. Mereka 
mendustakan ayat-ayat Tuhannya maka 
Kami membinasakan mereka disebabkan 
dosa-dosanya dan Kami tenggelamkan 
Fir'aun dan pengikut-pengikutnya; dan 
kesemuanya adalah oiang-orang yang za- 
lim. 

SS Sesungguhnya binatang (makhluk) yang 
paling buruk di sisi Allah ialah orang- 
orang yang kafir, karena mereka itu tidak 
beriman. 


4_iV -ki-'j all' 

1 wl> -jjJi £>■ 1 

V 

Cj&M> J' * JS 


56. fYaitu) orang-orang yang kamu telah 
mengambil peijanjian dari meieka. sesu- 
dah itu mereka mengkhianati janjinya pa- 
da setiap kalinya, dan mereka tidak takut 
(akibat-akibatnya). 

57. Jika kamu menemui mereka dalam pepe- 
rangan, maka cerai beraikanlah orang- 
orang yang di belakang mereka dengan 
(menumpas) mereka, supaya mereka 
mengambil pelajaran 

Syirik adalah dosa yang paling boar dan sikap 
menghadapi kaum musyrikin dalam pepe 
rangan, 

58. Dan jika kamu khawatir akan (teijadinya) 
pengkhianatan dari suatu golongan, maka 
kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka 
dengan cara yang jujur. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berkhianat. 


< ’■ '' ' ^ ; 'C- ' 


, y' \< • * 


j *' 3 3 '~ l 




^ 4-^ ax ' Ol %iy~* 


621). Allah tidak mcncabut ni’mat yang telah dihmpahkan-Nya kepada sesuatu kaum. selama kaum 
itu tetap ta'at dan bersyukur kepada Allah. 




JL'Z 10 


8. AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 


271 


S9. Dan janganlah orang-orang yang kafu itu 
mengira, bahwa meieka akan dapat lolos 
(dan kckuasaan Allah). Sesungguhnya 
mereka tidak dapat melemahkan (Allah). 






60. Dan napkanlah untuk menghadapi mcre- 
ka kekuatan apa saja yang kamu sanggu- 
pi dan dan kuda-kuda yang ditambat 
untuk berpcrang (yang dengan persiapan 
itu) kamu menggentarkan musuh Allah, 
musuhmu dan orang-orang sclain mereka 
yang kamu tidak mengetahuinya; sedang 
Allah mengetahuinya. Apa saja yang ka- 
mu n&fkahkan pada jalan AUah niscaya 
akan dibalas dengan cukup kepadamu 
dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan) 

Cinta perdamaian dan keharusan 
mempertebal se manga t jihad. 

61. Dan jika meieka condong kepada perda- 
maian, maka condonglah kepadanya dan 
bertawakallah kepada Allah. Sesung- 
guhnya Dialah Yang Maha Mendengar la- 
giMaha Mengetahui. 

62. Dan jika mereka bermaksud hendak me- 
nipumu, maka sesungguhnya cukuplah 
Allah (menjadi pelindungmu). Dialah 
yang memperkuatmu dengan pertolong- 
an-Nya dan dengan para mu' min, 

63. dan Yang mempersatukan had mereka 
(orang-orang yang benman) 622 ) . Walau- 
pun kamu membelanjakan semua (ke- 
kayaan) yang berada di burnt, niscaya ka- 
mu tidak dapat mempersatukan hati mere- 
ka, akan tetapi Allah telah mempersatu- 
kan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha 
Perkasa lag] Maha Bijaksana. 

64. Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) 
bagimu dan bagi orang-orang mu'mm yang 
mengikutimu. 



6$. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para 
mu’min itu untuk berperang. Jika ada dua 
puluh orang yang sabar di antara kamu, 
niscaya mereka dapat mengalahkan dua 
ratus orang musuh. Dan jika ada seratus 


'-'A - -r- »tl‘ s A\\ \ 

ail AjV" i_J ys 1 iyt 'y^r <i 1 


ii ; 5)» J 

$ 

c ~"X \ ,, T-r, >.' < ) x 


yoi 


622) Pcnduduk Madinah yang terdiii dan Aus dan Khatraj selalu bermusuh-musuhan scbelum Na- 
bi Muhammad s.a.w, hijrah ke Madinah. Sesudah Nabi Muhammad sa w hijtah ke Madinah 
dan mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang. 




272 


8. AL ANFAAL (RAMPASAN PE.RANG) 


JUZ 10 



FJ 




orang (yang sabar) di antaramu, mereka 
dapat mengaiahkan seribu daripada 
orang-oiang kafir, disebabkan orang- 
orang kafir itu kaum yang tidak monger - 
ti 623). 

Sekarang Allah telah meringankan kcpa- 
darnu dan Dia telah mengctahui bahwa 
padamu ada kelemahan. Maka jika ada di 
antaramu seratus orang yang sabar, nis- 
caya mereka dapat mengaiahkan dua ra- 
tui orang; dan jika di antaramu ada seri- 
bu orang (yang sabar), niscaya mereka 
dapat mengaiahkan dua ribu orang de- 
ngan seizin Allah. Dan Allah beserta 
orang-orang yang sabar. 

67. Tidak patut, bagi seorang Nabi mempu- 
nyai tawanan sebelum ia dapat melum- 
puhkan musuhnya di muka bumi Kamu 
menghendaki harta benda duniawiyah se- 
dangkan Allah menghendaki (pahala) 
akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Per- 
kasa lagi Maha Bijaksana. 

68. Kalau sekiranya tidak ada ketctapan yang 
telah terdahulu dan Allah, niscaya kamu 
ditimpa siksaan yang besar karena tebus- 
an yang kamu ambil. 

69. Maka makanlah dan sebagian rampasan 
perang yang telah kamu ambil itu, seba- 
gai makanan yang halal lagi baik, dan ber- 
takwalah kepada Allah; sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Pe- 
nyayang. 

70. Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan- 
tawanan yang ada di tanganmu: ’’Jika 
Allah mengetahui ada kebaikan dalam 
hatimu, niscaya Dia akan memberikan ke- 
padamu yang lebih baik dari apa yang te- 
lah diambil daripadamu dan Dia akan 
mengampuni kamu”. Dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 






V/'w’ iSli 


A, p “S » A ! < . 

@ J yi-S- ajj' o'. 

& 


623). Maksudnya: mereka tidak mengctti bahwa berpeiang itu haxuslah untuk membela keyakinan 
dan mena'ati pcnntah Allah. Mereka berpeiang h3nya scmata-mata mempcrtahankan tradisi 
jahiliyah dan maksud-maksud duniawiyah lainnya. 




JUZ 10 


8 AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG) 


273 


71. Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawan- 
an itu) beimaksud hendak beikhianat 
kepadamu, maka sesungguhnya mereka 
telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, 
lalu Allah menjadikan(mu) berkuasa ter- 
hadap mereka. Dan Allah Maha Menge- 
tahui lap Maha Bijaksana. 

72. Sesungguhnya orang-orang yang beri- 

man dan berhijrah serta beijihad dengan 
harta dan jiwanya pada jalan Allah dan 
orang-orang yang mcmbcrikan tempat ke- 
diaman dan pertolongan (kepada orang- 
orang muhajirin), mereka itu satu sama lain 
lindung-melindungi 624 ) . Dan (terha- 

dap) orang-orang yang beriman, tetapi be- 
lum berhijrah, maka tidak ada kewajiban 
sedikitpun atasmu mclindungi mereka, 
sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) ji- 
ka mereka meminta pertolongan kepada- 
mu dalam (urusan pembelaan) agama, 
maka kamu wajib mcmbcrikan per- 
tolongan kecuali terhadap kaurn yang te- 
lah ada perjanjian antara kamu dengan 
mereka. Dan Allah Maha Mclihat apa 
yang kamu keijakan. 

73. Adapun orang-orang yang kafir, sebagi- 
an mereka menjadi pelindung bagi seba- 
gian yang lain. Jika kamu (hai para muv 
limin) tidak melaksanakan apa yang telah 
dipemtahkan Allah itu 625 ) , niscaya akan 
teijadi kekacauan di muka bumi dan keru- 
sakan yang besar. 

74. Dan orang-orang yang beriman dan ber- 
hijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan 
orang-orang yang memberi tempat ke- 
diaman dan memberi penolongan (kepa- 
da orang-orang muhajirin), mereka itulah 
orang-orang yang benar-benar beriman. 
Mereka memperoleh ampunan dan rezki 
(ni'mat) yang mulia. 


j>x\j Zi' j o 

^$3 

yjj* *•*-*•' i&CA 


jf*>. 'jjA 

*i otiSl 


*4 \ - 'T- j 


624) Yang dtmaksud dengan lindung mclindungi lalah di antara Muhajirin dan Amhar tetjalin per- 
saudaraan yang amat teguh. untuk membentuk masyarakat yang haik. Demikian keteguhan 
dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada permuiaan Islam mereka waris-mewa- 
riai seakan-akan mereka bersaudara kandung. 

625) . Yang dimaksud dengan apa yang telah diperintahkan Allah itu: keharusan adanya persaudaraan 

yang teguh antara kaum muslimin. 


274 


8. ALANFAAL(RAMPASANPERANG) 


JUZ 10 



Dan orang-orang yang betiman sesudah 
itu, kemudian berlujrah dan beijihad ber- 
samamu maka orang-orang itu termasuk 
golonganmu (juga). Orang-orang yang 
mempunyai hubungan kerabat itu sebagi- 
annya lebih berhak terhadap sesamanya 
(daripada yang bukan kerabat) 626 ) di da- 
lam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Ma- 
ha Mengctahui scgala scsuatu. 


626) Maksudnya: yang jadl dasar warts mewariti dalam Islam ialah hubungan kerabat bukanlah 
hanya hubungan persaudaraan kcagamaan sebagaimana yang terjadi antara Muhajirin dan 
Anshar pada permulaan Islam. 


JUZ 10 


8. AL ANFAAL (RAMPASAN PtRANG) 


275 


PENUTUP 

Surat A1 Anfaal menerangkan hal-hal yang bcrhubungan dengan peperangan pada umum- 
nya, khususnya menerangkan Perang Radar, yaitu peperangan yang menentukan jalan sejarab 
Islam dan musiimin, bahkan tidak akan salah kiranya kalau dikatakan bahwa Perang Badar itu 
menentukan jalan sejarab umat manusia pada umumnya. Sebahagian besar surat ini mcngan- 
dung hal-hal yang bcrhubungan dengan perdamaian dan peperangan; tingkah laku orang-urang 
kafir, orang-orang munafik dan sebahagian orang-orang Islam yang tidak kuat imannya dal am 
peperangan. Kemudian ditegaskan bahwa Allah menolong orang-orang yang beriman dan meng- 
hancurkan orang-orang kafir dan munafik itu, adalah merupakan sunnah-Nya yang tidak da pat 
dimungkiri betlakunya, sebagaimana pernah terjadi pada Fir'aun dan kaumnya serta umat- 
urnat yang sebclumnya. • 


PER St'S UA I A N SURA TAL ANFAAL DENGAN SURA TA T TAUBAH. 

Sebagaimana halnya hubungan surat-surat yang lain dengan surat-surat yang sesudahnya, 
maka hal yang dikemukakan oleh surat A1 Anfaal, seperti hal-hal yang bethubungan dengan 
pokok-pokok agama dan furu'nya, sunnah Allah, syari’at hukum-hukum perjanjian dan janji 
setia, hukum perang dan damai dan sebagainya disebutkan pula dalam surat At Taubah, umpa- 
manya; 


1 . 


2 . 


Perjanjian yang dikemukakan surat A1 Anfaal dijelaskan oleh surat At Taubah, terutama 
hal-hal yang bethubungan dengan pengkhianatan rnusuh terhadap janji-janji mereka. 


Sama-sama menerangkan tentang memerangi orang-orang musyrikin, dan Ahli Kitab. 

3. Surat A1 Anfaal mengemukakan bahwa yang mengurus dan memakmurkan Masjidilharam itu 
ralah orang-orang yang bertakwa, sedang surat At Taubah menerangkan bahwa orang-orang 
rnusyrik tidak pantas mengurus dan memakmurkan mesjid, bahkan mereka akan meng- 
halang-halangi orang-orang Islam terhadapnya. 

4. Surat A1 Anfaal menyebut sifat-sifat orang-orang yang sempuma imannya. dan sifat-sifat 
orang-orang kafir, lalu pada akhir surat diterangkan pula tentang hukum perlindungan atas 
orang-orang muslim yang berhrjrah, orang-orang muslim yang tidak berhijrah serta otang- 
orang kafir. Hal yang serupa dikemukakan pula oleh surat At Taubah. 

5. Surat A1 Anfaal menganjurkan agar bernafkah di jalan Allah, sedang surat At Taubah mene- 
gaskan sekali lagi. Begitu pula dalam surat A1 Anfaal diterangkan tentang penggunaan harta 
rampasan perang, sedang surat At Taubah menerangkan penggunaan rakat. 

6. Surat A1 Anfaal mengemukakan tentang orang-orang munafik dan orang-orang yang ada 
pcnyakil dalam hatinya, kemudian surat At Taubah menerangkannya lebih luas. 

Kalau kita perhatikan, ternyata bahwa antara surat A1 Anfaal dan surat At Taubah terdapat 
hubungan yang erat sekali. Seakan-akan keduanya merupakan satu surat, bahkan sebahagian 
ahli tafsir mengatakan bahwa: Kalau tidak lah karena ketentuan Allah, maka mereka akan me- 
mandang surat A1 Anfaal dan surat At Taubah sebagai satu surat. 


276 


9. ATTAUBAH (PF.NGAMPUNAN) 


JUZ 10 




SURAT AT TAUBAH 
(Pengampunan) 


MUQADDIMAH 


Surat At Taubah terdiri alas 129 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah. Surat ini 
dinamakan "At Taubah” yang beraiti pengampunan berhubung kata "At Taubah" berulang 
kali disebut dalam surat ini, Dinamakan juga dengan "Baraah” yang beraiti berlepas diri yang 
di sim maksudnya pernyataan pemutusan perhubungan, discbabkan kebanyakan pokok pembi- 
caraannya tentang pcmyataan pemutusan pcrjanjian damai dengan kaum musyrikin. 

Di samping kedua nama yang masyhur itu ada lagi beberapa nama yang lain yang merupa- 
kan sifat dari surat ink 

Berlainan dengan surat-surat yang lain, maka pada permulaan surat ini tidak teidapat bas- 
malah, karena surat ini adalah pernyataan perang total dengan arti bahwa segenap kaum mus- 
limin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, sedangkan basmalah bernafas- 
kan perdamaian dan dnta kasih Allah. 

Surat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad s.a.w. kembali dari pe perang an Tabuk yang 
terjadi pada tahun 9 H. Pengumuman ini disampaikan oleh Saidina ’Ali r.a. pada musim haji 
tahun itu juga. 

Selain daripada pernyataan pembatalan peijanjian damai dengan kaum musyrikin itu, maka 
surat ini mengandung pula pokok-pokok isi sebagai berflcut: 

/. Keimanan: 

Allah selalu menyertai hamba-hamba-Nya yang bcriman; pembalasan atas amal- 
an-amalan manusia hanya dari Allah; segala sesuatu menurut sunnatullah; perlin- 
dungan Allah bag) orang-orang yang bcriman; kedudukan Nabi Muhammad sa.w. 
di sisi Allah. 

2. Hukum-hukum: 

Kewajiban menafkahkan harta; macam-macam harta dalam agama serta peng- 
gunaannya; jizyah; pcrjanjian dan perdamaian; kewajiban umat Islam terhadap 
Nabinya, sebab-sebab orang Islam melakukan perang total; beberapa dasar poli- 
tik kenegaraan dan peperangan dalam Islam. 

3. Ktsah-kisah: 

Nabi Muhammad sjiw. dengan Abu Bakar r.a. di suatu gua di bukit Tsur ketika 
hijrah; perang Hunain (perang Authas atau perang Hawazin); perang Tabuk. 

4. Dan Iain-lain. 

Sifat-sifat orang yang beriman dan tingkatan-tingkatan mcreka. 


JUZ 10 


9. ATTAUBAH (PENGAMPUNAN) 


277 






AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 

SURAT KE 9 : 129 ayat. 


PENG O'M UMAN TENTANG PEMBATALAN PER- 
JANJIAN DAM A l DENG AN KAUM MUSYRI 
KIN 

Orang Islam bebatdari tanggung /awab 
terhadap perjanjian dengan kaum 
musynkin. 

1. (Inilah pemyataan) pemutusan perhubung- 
an daiipada Allah dan Rasul-Nya (yang di- 
hadapkan) kepada orang-orang musyrikin 
yang kamu (kaum muslimin) telah meng- 
adakan perjanjian (dengan mereka). 

2. Maka berjalanlah kamu (kaum musyri- 
kin) di muka bumi selama empat bulan 
dan ketahuilah bahwa sesungguhnya ka- 
mu tidak akan dapat melemahkan Allah, 
dan sesungguhnya Allah menghinakan 
orang- orang kafir 62 "l). 

3. Dan (inilah)suatu permakluman dan Allah 
dan Rasul-Nya kepada umat manusia 
pada hari haji akbar 628 ) , bahwa sesung- 
guhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri 
dari orang-orang musyrikin. Kemudian j tk a 
kamu (kaum musyrikin) bertaubat, maka 
bertaubat itu tebih bade bagimu; dan jaka 
kamu bcrpaling, maka ketahuilah bahwa 
sesungguhnya kamu tidak dapat melemah- 
kan Allah. Dan beritakanlah kepada orang- 
orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) 
siksa yang pedih. 




f-r'f r \\ . ♦'vjf •? ) ' 

ajc jjfJi 

'n*' 5'j 

7^~' 1 Ji z 0 yj 

*i). uv .{■ i" 






627) . Sebelum turunnya ayat ini ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad s.a.w dengan orang- 

orang musyrikin. Di antara isa perjanjian itu ialah tidak ada peperangan antara Nabi Muham- 
mad s.a.w. dengan orang-orang musyrikin, dan bahwa kaum muslimin dibolehkan berhaji ke 
Mekah dan tawaf sekeliling katah. Allah s.w.t. membatalkan perjanjian itu dan mengizinkan 
kepada kaum muslimin memerangi kembali. Maka turunlah ayat ini dan kaum musyrikin dibe- 
ri kesempatan 4 bulan lamanya di tanah Arab untuk memperkuat diri. 

628) . Berbeda pendapat ahli tafsir tentang yang dimaksud dengan haji akbar, ada yang mengatakan 

hari Nahar, ada yang mengatakan hari Arafah Yang dimaksud dengan haji akbar di sun ialah 
hgji yang terjadi pada tahun ke-9 Hijrah 


278 


9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 


JUZ 10 


4. kecuali orang-orang musyrikin yang ka- 
mu telah mengadakan perjanjian (dengan 
mereka) dan mereka tidak mengurangi se- 
suatupun (daii isi perjanjian)mu dan ti- 
dak (pula) mereka membantu seseorang 
yang memusuhi kamu, maka terhadap 
mereka itu penuhilah janjinya sampai ba- 
tas w&ktunya 629 ) . Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertakwa. 

Pengumuman perang terhadap kaum 
musyrikin. 

5. Apabila sudah habis bulan-bulan Haram 
i( U 630\ t maka bunuhlah orang-orang 
musyrutin itu di mana saja kamu jumpai 
mereka, dan tangkaplah mereka. Kepung- 
lah mereka dan intailah di tempat pengin- 
taian. Jika mereka beriaubat dan mendiri- 
kan shalat dan menunaikan zakat. maka 
bcrilah kebebasan kepada mereka untuk 
berjalan 63 *) Sesungguhnya Allah Maha 
Pengainpun lagi Maha Penyayang. 


6. Dan jika seorang di antara orang-orang 
musyrikin itu meminta pcrlindungan ke- 
padamu, maka lindungilah ia supaya ia 
sempat mendengar firman Allah, kcmudi- 
an anlarkanlah ia ke tempat yang aman 
baginya. Demikian itu disebabkan mere- 
ka kaum yang tidak menegetahui. 

Sebab-sebab perjanjian damai dihatalkan. 

7. Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) da- 
ri sisi Allali dan Rasul-Nya dengan orang- 
orang musyrikin, kecuali orang-orang 
yang kamu telah mengadakan perjanjian 
(dengan mereka) di dekat Masjidilha- 
ram 632 ) 7 maka selama mereka berlaku lu- 




* l; 






-'Sf^iVrr "\\<< 




629) Maksud yang diberi tangguh 4 bulan itu ialah mereka yang memungkiri janji mereka dengan 
Nabi Muhammad s.a.w. Adapun mereka yang tidak memungkiri janjinya maka perjanjian itu 
ditcruskan sampai berakhir miva yang ditentukan dalam perjanjian itu. Scsudah berakhir masa 
itu, maka tiada lagi pcrdamaian dengan orang-orang musyrikin. 

630) Yang dimaksud dengan bulan Haram di sini ialah: masa 4 bulan yang diben tangguh kepada 
kaum musyrikin itu. yaitu mulai 10 Zulhijjah (han turunnya ayat ini), sampai dengan 10 
Rabi'ul akhir. 

631) . Maksudnya terjamin keamanan mereka 

632) . Yang dimaksud dengan dekat Mayidilharam ialah: Al Hudalbtyah. suatu tempat yang texletak 

dekat Mekah di jalan ke Madinah. Pada tempat itu Nabi Muhammad s.a.w. mengadakan per- 
janjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin dalam masa 10 tahun. 



JUZ 10 


9. ATTAL’BAH(PENGAMPUNAN) 


279 


rus terhadapmu, hendaktah kamu berlaku 
lutus (pula) terhadap meteka. Sesungguh 
nya Allah mcnyukai orang-orang yang 
bcrtakwa. 

8. Bagaimana bisa (ada pcrjanjian dari sisi 
Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang 
musyrikin), padahal jika rnercka m cm per 
oleh kemenangan terhadap kamu. mercka 
tidak memelihara hubungan kekerabatan 
terhadap kamu dan tidak (pula mengin- 
dahkan) perjanjran. Mercka menyenang- 
kan hatimu dengan mulutnya. sc dang 
hatinya mcnolak. Dan kebanyakan mere- 
ka adalah orang-orang yang fasik (tidak 
menetapi pcrjanjian). 

9. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah de- 
ngan harga yang sedikit, lalu mereka 
menghalagi (manusia) dari jalan Allah. 
Sesungguhnya amat buruklah apa yang 
rnercka kcijakan itu. 

10. Mereka tidak memelihara (hubungan) ke- 
rabat terhadap orang-orang mu 'min dan 
tidak (pula mengindahkan) pcrjanjian, 
Dan mereka itulah orang-orang yang me- 
lampaui batas. 

11. Jika mereka bertaubat. mendirikan shalat 
dan menunaikan zakat. maka (mereka itu) 
adalah saudara-saudararnu scagama Dan 
Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum 
yang mengetahui. 


' m 


>6 : V . » M nU- 






''y'tj ajLuij'' 


12. Jika mercka mcrusak sumpah (janji)nya 
sesudah mereka berjanji, dan mereka 
mencerca agamamu, maka perangilah 
pemimpin-pemimpin orang-orang kafir 
itu, karena sesungguhnya meteka itu ada- 
lah orang-orang yang tidak dapat dipc- 
gang janjinya. agar supaya mereka ber- 
henti. 

13. Mengapakah kamu tidak mcmcrangi 
orang-orang yang mcrusak sumpah (janji- 
nya), padahal mercka telah keras kemau- 
annya untuk mengusir Rasul dan mere- 
kalali yang pertama kali memulai mcme- 
rangi kamu? Mengapakah kamu takut ke- 
pada mereka padahal Allah-lah yang ber- 
hak untuk kamu takuti. jika kamu benar- 
benar orang yang beriman. 








280 


9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 


JUZ 10 


14. Perangilah mereka, niscaya Allah akan 
menyiksa mereka dengan (perantaraan) 
tangan-tanganmu dan Allah akan meng- 
h in akan mereka dan menolong kamu ter- 
hadap mereka, serta melegakan hati 
orang-orang yang beriman, 

15. dan menghilangkan panas hati orang- 
orang mu'min. Dan Allah menerima tau- 
bat orang yang dikehendaki-Nya. Allah 
Maha Mengetahui lag! Maha Bijaksana. 

Ujian keimanan 

16. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan 
dibiarkan (begitu uja), re dang Allah be- 
lum mengetahui (dalam kenyataan) orang- 
orang yang betjihad di an tar a kamu dan 
tidak mengambil menjadi teman yang se- 
tia re lain Allah, Rasul-Nya dan orang- 
orang yang beriman. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu keijakan. 

Orang-orang yang la yak memakmurkan 
metjid-mesjid. 

17. Tidaklah pantai orang-orang musyrfk itu 
memakmurkan mesjid-mesjid Allah, se- 
dang mereka mengakui bahwa mereka 
sendiri kafir, ltulah orang-orang yang Ma- 
sia pekerjaannya, dan mereka kekal di da- 
lam neraka. 

18. Hanyalah yang memakmurkan mesjid- 
mesjid Allah ialah orang-orang yang ber- 
iman kepada Allah dan hari kemudian, 
serta tetap mend ink an shalat, menunai- 
kan rakat dan tidak takut (kepada xiapa- 
pun) selain kepada Allah, maka mcieka- 
lah orang-orang yang dih&rapkan termasuk 
golongan orang-orang yang mendapat 
petunjuk. 

19. Apakah (orang-orang) yang memberi mi- 
numan kepada orang-orang yang menger- 
jakan haji dan mengurus Masjidilharam, 
kamu samakan dengan orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan hari kemudian 
serta betjihad di jalan Allah? Mereka ti- 
dak sama di siri Allah; dan Allah tidak 
memberikan petunjuk kepada kaum yang 
zalim 633 


)jj^==Cy>X4r>r 






y*j\ ' X'Sj y>$ ' £ & ''J 


633). Ayat ini diturunkan untuk membantah anggapan bahwa memberi minum para haji dan mengu- 
rus Masjidilharam lebih utama dari beriman kepada Allah serta berhijrah di jalan Allah. 


JUZ 10 


9 AT TAUBAH tPFNGAMPL'NAN) 


281 


20- Orang-orang yang beriman dan berhijrah 
serta bcrjihad di jalan Allah dengan harta 
ben da dan difi mereka. adalah lebih tinggi 
derajatnya di sib Allah; dan itulah orang- 
orang yang mendapat kemenangan. 

21. Tuhan mereka menggembiiakan mereka 
dengan membeiikan rahmat daripada- 
Nya, keridhaan dan syurga, mcieka mcm- 
peroleh di dalamnya kesenangan yang ke- 
kal, 

22. mereka kckal di dalamnya selama-lama- 
nya. Sesungguhnya di sisi Allahlah pahala 
yang besar. 

23. Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu jadikan bapa-bapa dan saudara- 
saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika 
mereka lebih mengutamakan kckafiran 
atas keimanan dan siapa di antara kamu 
yang menjadikan mereka pemimpin-pe- 
mimpinmu, maka mereka itulah orang- 
orang yang aalim. 

24. Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, 
saudara-saudara. isten-isteri, kaum keluar- 
gamu, harta kekayaan yang kamu usaha- 
kan, permagaan yang kamu khawatin ke- 
rugiannya, dan rumah-rumah tempat ttng- 
gal yang kamu sukai, adalah lebih kamu 
cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan 
(dari) bcrjihad di jalan-Nya, maka tunggu- 
tah sampai Allah mendatangkan keputus- 
an-Nya.” Dan Allah tidak memberi pe- 
tunjuk kepada orang-orang fasik. 

Umax Islam mendapat kemenangan 
da lam pelbagai pertempuran. 

Sesungguhnya Allah telah mcnolong ka 
mu (hai para mu'minin) di medan pepe- 
rangan yang banyak, dan (ingatlah) pepe- 
rangan Hurvain, yaitu di waktu kamu 
menjadi congkak karena banyaknya jum- 
lahmu. maka jumlah yang banyak ilu ti- 
dak memberi mantVat kepadamu sedikit- 
pun. dan bum) yang luas itu telah terasa 
sempit olehmu, kemudian kamu lari ke 
belakang dengan bercerai-berai. 

Kemudian Allah menurunkan ketenang- 
an kepada Rasul-Nya dan kepada orang- 
orang yang beriman. dan Allah menurun- 


XZj S jjap' AU 1 


x * x; , 


■>) 


J * ali'i 01 '-o'' 



E s' 0? ,r i ’u | • T 


p£=***L 




282 


9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 


JUZ 10 


27. 


' i 


kan bala tentara yang kamu tiada melihat- 
nya, dan Allah menimpakan bencana ke- 
pada orang-orang yang kafir, dan demiki- 
anlah petnbalasan kepada orang-orang 
yang kafir. 

Sesudah itu Allah menerirna taubat dari 
orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 


28. Hai orang-orang yang beriman, sesung- 
guhnya orang-orang yang musyrik itu 
najis* 34 ) , maka janganlah mcreka men- 
dekati Masjidilharam 635 ) sesudah tahun 
iru 636 ) . Dan jika kamu khawatir menja- 
di miskin 637 ) , maka Allah nanti akan 
membcnkan kekayaan kepadamu dari 
karuniaNya, jika Dia menghendaki. Se- 
sungguhnya Allah Maha Mcngetahui la- 
gi Maha Bijaksana. 

29. Perangilah orang-orang yang tidak ber- 
iman kepada Allah dan tidak (pula) kepa- 
da hari kemudian dan mereka tidak meng- 
haramkan apa yang telah diharamkan 
oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak ber- 
agama dengan agama yang benar (agama 
Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi- 
kan A1 Kitab kepada mereka, sampai 
mereka membayar jizyah 638 ) dengan pa- 
tuh scdang mereka dalam keadaan tun- 
duk. 

Kepercayaan orang-orang Yahudi dan 
orang-orang Nasram serta sikap-sikop 
mereka. 

30. Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu 
putera Allah” dan orang Nasram berka- 
ta: ”A1 Masih itu putera Allah". Dernikj- 
an itulah ucapan mereka dengan mulul 
mereka, mereka meniru perkataan orang- 
orang kafir yang terdahulu. Dila'nati 
Allah -lah mereka; bagaimana mereka 
sampai berpaling? 







''vl' j'\ 


Maksudnya: jiwa orang musyrikin itu dianggap kotor k arena mempersekutukan Allah. 

Maksudnya: tidak dibenarkan mengerjakan haji dan umrah Menurut pendapat sebahagian 
mufassirin yang lain ialah kaum musyrikin itu tidak boleh masuk daerah ha ram baik untuk 
keperluan haji dan umrah atau untuk keperluan yang lain. 

636) . Maksudnya: sesudah tahun 9 hijrah. 

637) Karena tidak membenarkan orang musyrikin mengerjakan haji dan umrah, karena pencah&rian 
orang-orang muslim boleh jadi berkurang 

638) . Jizyah ialah: pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan 

Islam, « hagai imbangan bagi jaminan kcamanan diri mereka. 


634) . 

635) . 



JUZ 10 


9. ATTAUBAH (PENGAMPUNAN) 


283 


31. Mereka mcnjadikan orang-orang alim- 
nya, dan rahib-rahib mereka sebagai tu- 
han selain Allah 639 ) . dan (juga mereka 
mempertuhankan) A1 Masih putera Mar- 
yam; padahal mereka hanya disuruh me- 
nyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak 
ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. 
Maha Suci Allah dari apa yang mereka 
persekutukan. 


' 6^3 


32. Mereka berkehendak memadamkan caha- 
ya (agama) Allah dengan mulut (ucapan- 
ucapan) mereka. dan Allah tidak meng- 
hendaki selain menyempurnakan cahaya- 
Nya, walaupun orang-orang yang kafu ti- 
dak menyukai. 

33. Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya 
(dengan membawa) perunjuk (A1 Qur’an) 
dan agama yang benar untuk dimenang- 
kan-Nya atas segala agama, walaupun 
orang-orang musyrik tidak menyukai. 


34. Hai orang-orang yang beriman, sesung- 
guhnya sebahagian besar dari orang- 
orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nas- 
rani benar-benar memakan harta orang 
dengan jalan yang batil dan mereka meng- 
halang-halangi (manusia) dari jalan Allah. 
Dan orang-orang yang menyimpan emas 
dan perak dan tidak menafkahkannya 
pada jalan Allah, maka beritahukanlah 
kepada mereka. (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih, 

35. pada hah dipanaskan emas perak itu da- 
lam neraka Jahannam, lalu dibakar de- 
ngannya dahi mereka, lambung dan pung- 
gung mereka (lalu dikatakan) kepada 
mereka; "Inilah harta bendamu yang ka- 
mu simpan untuk dirimu sendiri, maka 
rasakanlah sekarang (akibat dari) apa 
yang kamu simpan itu”. 

Bulart-hulan yany dihormati. 

36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi 
Allah ialah dua betas bulan, dalam kc 
tetapan Allah di waktu Dia menciptakan 
langjt dan bumi. di antaranva empat bulan 


. r Tt •Sf-* ? \ ^ > , 

Aji'jy lr> 

>4 


■ )>j> j ^ >. 


.(■i 

-''jrjSi 




639). Maksudnya: mereka mematuhi aiaran-aja.ran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan 
membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat ma’siat atau 
mengharamkan yang halal 


284 


9. ATTAUBAH (PFNGAMPUNAN) 


JUZ 10 



haram 640 ) . Itulah (ketetapan) agama yang 
turns, masta janganlah kamu menginiaya 
diri 64 1 ) kamu dalam butan yang empat itu, 
dan perangilah kaum tnusyrflun itu s t- 
muanya sebagaimana metekapun meme- 
rangi kamu semuanya; dan ketahuilah 
bahwasanya Allah bcserta orang-orang yang 
bertakwa. 


37. Sesungguhnya mengundur-undurkan bu- 
lan haiam itu 642 ) adalah menambah ke- 
kafiran, disesatkan orang-orang yang ka- 
fir dengan mcngundui-undurkan itu, me- 
reka menghalalkannya pad a suatu ta- 
hun dan menghaiamkannya pada tahun 
yang lain, agar mereka dapat mensesuai- 
kan dengan bilangan yang Allah meng- 
haramkannya maka mereka menghalal- 
kan apa yang diharamkan Allah. (Syai- 
tan) menjadikan mereka memandang baik 
perbuatan mereka yang buruk itu. Dan 
Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang kafir. 

KISAH PERANC TAB UK 

Ptrintah untuk ber jihad. 

38. Hai orang-orang yang beriman, apakah 

sebabnya apabila dikatakan kepada 
kamu: ’’Berangkatlah (untuk berperang) 

pada jalan Allah" kamu merasa berat dan 
ingin tinggal di tempatmu? Apakah ka- 
mu puas dengan kehidupan di dunia seba- 
gai ganti kehidupan di akhirat? padahal 
keni’matan hidup di dunia ini (dibanding- 
kan dengan kehidupan) di akhirat hanya- 
lah sedikit. 


39. Jika kamu tidak berangkat untuk berpe- 
rang. niscaya Allah menyikya kamu de- 
ngan siksa yang pedih dan digantinya 
(kamu) dengan kaum yang lain, dan ka- 
mu tidak akan dapat memberi ke- 
mudharatan kepada-Nya sedikit pun 
Allah Maha Kuasa atas aegala sesuatu 



; jU4 

6 Prt 

JiJLiSvS 


L. 




640) . Lihatnotll9 

641) . Maksudnya janganlah kamu menganiaya dirimu dengan mengeijakan perbuatan yang dilarang 

veperti melanggai kehormatan bulan itu dengan mengadakan peperangan 

642) . Muharram. Rajab, Zulkaedah, Zulhijjah adalah bulan-bulan yang dihormati dan dalam bulan- 

bulan teraebut tidak boleh diadakan peperangan Tetapi peraturan ini dilanggar oleh mereka de- 
ngan mengadakan peperangan di bulan Muharram. dan menjadikan bulan Safar sebagai bulan 
yang dihormati untuk pengganti bulan Muharram itu Sekalipun bilangan bulan-bulan yang di- 
suetkan yaitu empat bulan juga. Tetapi dengan perbuatan itu tata tertib di iaeirah ‘Arab menjadi 
kacau dan lalu lintai petnragaan terganggu 




JUZ 10 


9. AT TAUBAH (PENGAMPUN AN) 


285 


40. Jilt ala u kamu tidak menolongnya (Mu- 
hammad) maka sesungguhnya Allah tc- 
lah menolongnya (yaitu) ketika orang- 
orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluar- 
kannya (dari Mekah) sedang dia salah 
seorang dari dua orang ketika keduanya 
berada dalam gua, di waktu dia berkata 
kepada tcmannya: ’’Janganlah kamu ber- 
duka cita, sesungguhnya Allah beserta 
kita.” Maka Allah mcnurunkan kete- 
nangan-Nya kepada (Muhammad) dan 
membantunya dengan tentara yang ka- 
mu tidak melihatnya, dan Allah men- 
jadikan senian orang-orang kafir itulah 
yang rendah. Dan kalimat Allah itulah 
yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bjjaksana 643 ). 










- 9 


f — * ?.# 


41. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan 
mcraia ringan ataupun merasa berat, dan 
berjihadlah dengan harta dan dirimu di ja- 
lan Allah. Yang demikian itu adalah lebih 
baik bagimu jika kamu mengetahuL 


42. Kalau yang kamu serukan kepada mere- 
ka itu keuntungan yang mudah diperoleh 
dan peijalanan yang tidak berapa jauh, 
pastilah mereka mengikutimu, tetapi tcm- 
pat yang dituju itu amat jauh terasa oleh 
mereka. Mereka akan bersumpah dengan 
(nama) Allah' "Jikalau kami sanggup ten- 
tulah kami berangkat bersama-samamu” 
Mereka mcmbinasakan diri mereka sen- 
diri 644 ) dan Allah mengetahui bahwa se- 
sungguhnya mereka benar-benar orang- 
orang yang berdusta. 

43. Semoga Allah mema'afkanmu. Mengapa 
kamu memberi izin kepada mereka (un- 
tuk tidak pergi berperang), scbelum jelas 
bagimu orang-orang yang benar (dalam 
keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui 
orang-orang yang berdusta? 


\j S 'Ou J e Uu>- 

^ o' fc 

) ft' * •'Jof / it' "ft 

X\AJ>{JsA 


643) . Maksudnya: orang-orang kafir tclah bcrsepakat hendak membunuh Nabi Muhammad sa w 

maka Allah s.w.t. memberitahukan rnaksud jahat orang-orang kafir itu kepada Nabi Muham- 
mad s aw. Karcna itu maka bcliau ke luar dengan ditcmani oleh Abu Bakar dari Mekah dan 
dalam petjalanannya ke Madinah beliau berseinbunyi di suatu gua di bukit Tsuur. 

644) . Maksudnya: mereka akan binasa discbabkan sum pah mereka yang palsu itu. 


286 


9 AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 


JUZ 10 


Hanya orang munafiklah yang tidak 
mau berperang 

44. Orang-utan]; yang beriman kepada Allah 
dan hail kemu titan, tidak akan mcminta 
izin kepadainu untuk (tidak ikut) beijihad 
dengan harta dan diri mereka. Dan Allah 
mengetahui orang orang yang bcrtakwa. 


45. Scsungguhnya yang akan mcminta izin 
kepadamu, hanyalah orang-arang yang ti- 
dak beriman kepada Allah. dan hail kemu- 
dian, dan hati mereka ragu-ragu, katena 
itu mereka selalu bimbang dalam keragu- 
raguannya. 

46. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah 
mereka menyiapkan persiapan untuk ke- 
berangkatan itu, tetapi Allah tidak menyu- 
kai keberangkatan mereka, maka Allah 
melemahkan kcmguian mereka, dan di- 
katakan kepada mereka: "Tinggallah ka- 
mu hcr.vama urang-orang yang tinggal 
itu." 

47. Jika mereka berangkat bersama-sama ka- 
mu, niscaya mereka tidak menambah ka- 
mu via in dari kerusakan belaka, dan ten- 
tu mereka akan bergegas-gegas maju ke 
muka di cclah-celah bamanmu, untuk 
mengadakan kekacauan di antaramu, se- 
dang di antara kamu ada orang-orang 
yang amat suka mendengarkan perkata- 
an mereka. Dan Allah mengetahui orang- 
orang yang zalim. 

48. Scsungguhnya dari dahulupun mereka te- 
lah mencari-cari kekacauan dan mereka 
mengatur pelbagai macam tipu daya un- 
tuk (mcrusakkan) mu, hingga datanglah 
kebenaran (pertolongan Allah), dan me- 
nanglah agama Allah, padahal mereka ti- 
dak menyukainya. 

49. Di antara mereka ada orang yang berka- 
ta: "Berilah say a kcizinan (tidak pergi ber- 
perang) dan janganlah kamu menjadikan 
saya terjerumus ke dalam fitnah". Keta- 
huilah, bahwa mereka telah terjerumus ke 
dalam fitnah 645 ) Dan scsungguhnya 
Jahannam itu benar-benar meliputi orang- 
orang yang kafir. 






\'Jc, 

I 






f d 




645). Ada beberapa orang munaflk yang tidak mau peigi berperang ke Tabuk (daerah kekuasaan 
Romawi) dengan berdalih khawatir akan tergoda oleh wanita-wanita Romawi, berhubung 
dengan itu turunlah ayat mi untuk membukakan rahasia mereka dan menjelaskan bahwa 
keengganan mereka pergi berperang itu adalah karena kelemahan iman mereka dan itu adalah 
suatu fitnah. 



JUZ 10 


9. AT TAUBAH (PF.NGAMPL'NAN) 


287 


50. Jrka kamu mcndapat scsuatu kebaikan, 
mereka mcnjddi tidak senang karenanya; 
dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu ben- 
cana, mereka berkata: "Sesungguhnya ka- 
mi sebclumnya tclah memperhatikan urus- 
an kami (tidak pcrgi berperang)” dan 
mereka berpaling dengan rasa gembira. 

51. Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan me- 
nimpa kami melainkan apa yang telah 
ditctapkan oleh Allah bagi kami. Dialah 
Pelindung kami, dan hanyalah kepada 
Allah orangorang yang beriman harus 
bcrtawakkal". 


. i-' » -r 

iJtJ A-. 




9 < - 


l< 


JfiT. 






52. Katakanlah: "tidak ada yang kamu tung- 
gu-tunggu bagi kami, kccuali valah satu 
dari dua kebaikan 646 ) . Dan kami menung- 
gu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan 
menimpakan kepadamu a/ab (yang be- 
sar) dari sisi-Nya, atau (azab) dengan ta 
ngan kami. Scbab ltu tunggulah, sesung- 
guhnya kami menunggu-nunggu bersama- 
mu”. 

53. Katakanlah: ”N afkahkanlah hartamu 

baik dengan sukarela ataupun dengan ter- 
paksa. namun nafkah itu sekali-kali tidak 
akan diterima dari kamu. Sesungguhnya 
kamu adalah orang-orang yang fasik." 

54. Dan tidak ada yang menghalangi mereka 
untuk diterima dari mereka nafkah-naf- 
kahnya melainkan karena mereka kafir 
kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka 
tidak mengerjakan sembahyang, melain- 
kan dengan malas dan tidak (pula) mc- 
natkahkan (haita) mereka. melainkan de- 
ngan rasa enggan. 


55. Maka janganlah harta benda dan anak- 
artak mereka menarik hatimu. Sesung- 
guhnya Allah menghendaki dengan (mem- 
beri) harta benda dan anak-anak itu un- 
tuk menyiksa mereka dalam kehidupan di 
dunia dan kelak akan mclayang nyawa 
mereka, sc dang mereka dalam keadaan 
kafir. 


a« ' >^===Cwjj j* j£-J 

• ^ "4 "a ^ ^ 

ijo 3 * ^5 -^-*1 

^ WU; 

- — if 

) * < ^Z-l o. ■" 

*&>***$ 

Xi 'jj ‘ 


646). Yaitu mcndapat kemcnangan atau mati syahid 


17-MAY-081 1 :29:58abdelaziz@kfcbs1 


288 


9. ATTAUBAH (PENGAMPL’NAN) 


JUZ 10 



N 1 




'/XL* 




56. Dan mereka (orang-orang munafik) ber- 
sumpah dengan (nama) Allah, bahwa se- 
sungguhnya mereka termasuk golongan- 
mu; padahal mereka bukanlah dari 
golonganmu, akan tetapi mereka adalah 
orang-orang yang sangat takut (kepada- 
mu). 

57. Jikalau mereka memperoleh tempat per- 
lindungan atau gua-gua atau lobang-lo- 
beng (da lam tanah) niscaya mereka pergi 
kepadanya dengan secepat-cepatnya. 

Sikap orang munafik lerhaJappem- 

bagian sedekah. 

58. Dan di antara mereka ada orang yang 
mencelamu tentang (pembagian) za- 
kat; jika mereka diberi sebahagian dari 
padanya, mereka bersenang hati, dan ji- 
ka mereka tidak diberi sebahagian dari- 
padanya, dengan serta merta mereka 
menjadi marah. 

.59. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha 
dengan apa yang diberikan Allah dan 
Rasul-Nya kepada mereka, dan berka- 
ta: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah 
akan memberikan kepada kami sebaha- 
gian dari karunia-Nya dan demikian 
(pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami 
adalah orang-orang yang berharap ke- 
pada Allah”, (tentulah yang demikian itu 
lebih baik bagi mereka). 

/ (etentuan-ketentuan pembagian zakat. 

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah 
untuk orang-orang fakir, orang-orang mis- 
kin, pengurus-pengurus zakat, para 
mu'allaf yang dibujuk hadnya, untuk 
(memerdekakan) budak. orang-orang 
yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
orang-orang yang sedang dalam perjalan- 
an, sebagai sesuatu ketetapan yang diwa- 
jibkan Allah; dan Allah Maha Mengeta- 
hui lagi Maha Bijaksana 647 ). 


y>'C«3 


Jt &\'i 


«jj ' v_ £> 

ijt „ • yjj 


647). Yang berhak menenma rakat lalah: 

1. Orang fakir orang yang a mat wngsara hidupnya. tidak mtmpunyai harta dan tenaga untuk 
memenuhi penghidupannya. 

2. Orang miskin . orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan 

3. Pengurv r zakat orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta 
rakat 

4 Mu'allaf orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang barn masuk Islam yang 
imannya mauh lemah 

5. Memrrdekakan budak mcncakup juga untuk melepaskan orang muslim yang dilawan oleh 
orang-orang kafir . 



JUZ 10 


9 AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 


289 


61. Di antaia mereka (orang-orang munafik) 

ada yang menyakiti Nabi dan mengata- 
kan: ”Nabi mempercayai scmua apa yang 
didengarnya”. Katakanlah: ”Ia memper- 

cayai scmua yang baik bagi kamu , la bet- 
inun kepada Allah, mempercayai orang- 
orang mu’min, dan menjadi rahmat bagi 
orang-orang yang beriman di antara 
kainu”. Dan orang-orang yang menyakiti 
Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pe- 
dih. 

Tuduhan-ruduhan orang munafik terhadap 
\'a hi 

62. Mereka betsumpah kepada kamu dengan 
inama) Allah untuk mencari keridhaan- 
mu, padahal Allali dan Rasul-Nya itulah 
yang lebih patut mereka cart keridhaan- 
nya jika mereka adalah orang-orang yang 
mu’min. 

63. Tidakkah mereka (orang-orang munafik 
itu) mengetahui bahwasanya barangsiapa 
menentang Allah dan Rasul-Nya, niaka 
sesungguhnya neraka Jahannamlah bagi- 
nya, dia kekal di dalamnya. Itu adalah 
kchinaan yang besar. 

64. Orang-orang yang munafik itu takut akan 
diturunkan terhadap mereka sesuatu ju- 
rat yang menerangkan apa yang tersem- 
bunyi dalam hati mereka. Katakanlah ke- 
pada mereka ’Teruskanlah ejekan-ejek- 
anmu (terhadap Allah dan Rasul-Nya)”. 
Sesungguhnya Allah akan menyatakan 
apa yang kamu takuti itu. 

65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka 

(tentang apa yang mereka lakukan itu), 
tentulah mereka akan menjawab; '’Se- 
sungguhnya kami hanyalah bersenda 
gurau dan bermain-main saja”. Kata- 
kanlah: ’’Apakah dengan Allah, ayat- 

ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu ber- 
olok-oluk?” 


i-'m • i } *>t » K \ ' f 

\> * A >■" 

JJ AilO jAj) ' yLn), 

^ /j "Z ^ 












-» c f9 


aAllj'i aj J >^SlU J . 

/»>, ? ) »C S\ l , l l > 


6. Orang-orang yang berhurang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan 
ma'siat dan tidak sanggup membayamya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara 
persatuan umat Islam dibayar hulangnya itu dengan zakat, walaupun la mampu mem- 
bay arny a 

7. Pads lalan Allah fsabiltllah/ yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin 
Di antara ahli tafsu ada yang berpendapat bahwa he sabilillah itu mencakup juga kepen- 
tingan kepentingan umum sepetu mendirikan sekol&h; rumah-tumah sakit dan lain-latn. 

8. Orang yang sedang dalam pertalanan yang bukan ma'siat mengalami kcscng.saraan dalam 
perjalanannya. 



290 


9 ATTAUBAH (PENGAMPUNAN) 


iVZ 10 


' t ^ 


66. Tidak usah kamu mmta ma’af, karena ka* 
mu kafir sesudah beriman. Jika Kami me- 
ma’afkan segolongan daripada kamu (lan- 
taran mcreka taubat). niscaya Kami akan 
mengazab golongan (yang lain) disebab- 
kan mereka adalah orang-orang yang sc- 
lalu bcibuai dosa. 

Hasutan-hasutan orang-orang munafik 
dan ancaman Allah irrhadap mereka. 

67. Orang-orang munafik laki-laki dan perem 
puan. sebagian dengan sebagian yang lam 
adalah sama, mereka menyuruh mcm- 
buat yang munkar dan mclarang berbuat 
yang ma’ruf dan mereka menggenggam- 
kan tangannya 848 ) . Mereka telah lupa 
kepada Allah, maka Allah melupakan me- 
reka. Scsungguhnya orang-orang munafik 
itulah orang-orang yang fasik. 


***** 

&J, 


f. ; £r\\" < - vT-» 

' c . -- • A* ^ ■ "" 

T > . > --'ll <. ^ 

'.\K j< E .v,,1 

Of 4j)' ^ 


68. Allah mengancam orang-orang munafik 
laki-laki dan perempuan dan orang-orang 
kafir dengan neraka Jahannam. Mereka 
kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu 
bagi mereka; dan Allah mcla’nati mcrc- 
ka; dan bagl mereka azab yang kekal, 

69. (keadaan kamu hai orang-orang munafik 
dan musyrikin adalah) seperti keadaan 
orang-orang yang sebelum kamu, mereka 
lebih kuat daripada kamu, dan lebih ba- 
nyak harta benda dan anak-anaknya da- 
ripada kamu. Maka mereka telah meni'- 
mati bagian mereka, dan kamu telah me- 
ni'mati bagianmu sebagaimana orang- 
orang yang sebclummu meni'mati bagi- 
annya, dan kamu mempercakapkan (hal 
yang batil) sebagaimana mereka memper- 
cakapkannya. Mereka itu, amatannya 
menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; 
dan mereka itulah orang-orang yang me- 
rugi 

70. Bclumkah datang kepada mereka berita 
penting tentang orang-orang yang sebe- 
lum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Aad, 
Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Mad 
yan, dan (penduduk) negen-negeri yang 
telah musnah 649 ) ? Telali datang kepada 







'Q% 4 alii 


648) . Maksudnya: beilaku kikir. 

649) . ’Aad lalah kaum Nabi Hud a.s., lsamud talah kaum Nabi Shaleh a s . penduduk Mad yan 

ialah kaum Nabi Syu'aib a.s. dan penduduk negeri yang telah musnah iaiah kaum Nabi Luth 
a.s. 


JUZ 10 


9 AT TAUBAH (PF.NGAMPL'NAN) 


291 


mereka rasul-rasul dcngan membawa ke- 
terangan yang nyata, maka Allah tidak- 
lah sc kali -kali mengamaya mereka, akati 
tctapi mcrckalah yang mengamaya diii 
mereka sendixi. 

Anjuran kepada orang-orang mu "min 

dan janji Allah terhadap mereka. 

71. Dan orang-orang yang beriman. lelaki dan 
pcrempuan, sebahagian mcreka (adalah) 
mcnjadi penolong bagi sebahagian yang 
lain. Mcreka mcnyuruh (mengcrjakan) 
yang ma’ruf, mencegah dan yang mun- 
kax. mendirikan sembahyang. menunai- 
kan zakat. dan mcreka ta'at kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Mcreka itu akan diberi 
rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 


72. Allah menjanjikan kepada orang-orang 
yang mu'min lelaki dan peremuan, (akan 
mendapat) syurga yang dr bawahnya 
mengalir sungai-sungai, kekal mcreka di 
dalamnya, dan (mendapat) tempat-tem- 
pat yang bagus di syurga *Adn. Dan ke- 
ridhaan Allah adalah lebih besar; itu ada- 
lah keberuntungan yang besax. 

Keharusan bersikap legas terhadap 
orang-orang kafir dan munafik. 

Hai Nabi, bcrjihadlah (mclawan) orang- 
orang kafir dan orang-orang munafik itu, 
dan bersikap kerastah terhadap mcreka. 
Tempat mereka ialah neraka Jahannam 
Dan itulah tempat kembali yang seburuk- 
buruknya. 

Mereka (orang-orang munafik itu) ber- 
sumpah dcngan (nama) Allah, bahwa 
mereka tidak mengatakan (sesuatu yang 
menyakitimu ). Sesungguhnya mereka 
telah mengucapkan perkataan kckaliran. 
dan telah menjadi kafir sesudah Islam, 
dan mengingini apa yang mereka udak 
dapat mcncapainya 650 ) ; dan mereka ti- 
dak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kc- 
cuali karena Allah dan Rasul-Nya telah 
melimpahkan kaxuma-Nya kepada me- 
reka. Maka jika mereka bertaubat, itu 
adalah lebih baik bagi mereka, dan jika 
mereka bcrpaling, niscaya Allah akan 









> T f ✓ i 

;lk^== il'i 1 


Jj£S\ 

/•< f >' if ?■* f\ y "■ 

^ i. j/ 

■ ,'1 > >*•.'> \-\jl' . ( - r t \ 

)jyi tiij 


650). Maksudnya mcreka login hendak membunuh Nabi Muhammad s.a w. 




292 


9 AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 


JUZ 10 


mengazab mereka dengan a/ab yang pc- 
dih di dunia dan di akhirat; dan mcrcka 
sckali-kali tidak mempunyai pebndung 
dan tidak (pula) penolong di muka bu- 
mi. 

Ikrar orang munafik rak dapat dipenaya. 

7S Dan di antara mercka ada orang yang te- 
lah bcrikrar kcpada Allah: ’’Sesungguh- 
nya jika Allah mcmbcrikan scbahagian 
karunia-Nya kepada kami, pastilah kami 
akan bcrsedckah dan pastilah kami ter- 
masuk orang-orang yang salch,'' 

76. Maka setclah Allah mcmbcrikan kepada 
mereka sebahagian dari karunia-Nya, 
mcrcka kiku dengan kaiunia itu, dan ber- 
paling, dan mcrcka memanglah orang- 
orang yang selalu membelakangi (kebe- 
naran) 

77. Maka Allah rncnimbulkan kcmunafikan 
pada hati mereka yampai kepada waktu 
mcrcka mencmui Allah, karena mereka 
telah mcmungkiri tcrhadap Allah apa 
yang telah mereka ikrarkan kepada-Kya 
dan (juga) karena mcicka selalu berdusta. 


78. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah 
mcngctahui rahasia dan bisikan mereka, 
dan bahwasanya Allah amat mcngctahui 
segala yang ghaib? 

Kemunafikan ad a la h dosa yang tidak 
diampuni Allah. 

79. fOrang-orang munafik) yaitu orang-orang 
yang mencela orang-orang mukmin yang 
member] sedekah dengan sukarcla dan 
(mencela) orang-orang yang tidak mem- 
pcrolch (untuk disedekahkan) selain seke- 
dar kesanggupannya, maka orang-orang 
munafik itu menghina mereka. Allah akan 
membalas penghinaan mcrcka itu, dan un 
tuk mcrcka a*ab yang pedih. 


at 


Mj ‘ 'JLLs 

& 5 'JJj 

'tCi 1 jyLLs - 1 






80. Kamu memohonkan ainpun hagi mereka 
atau tidak kamu mohonkan ampun bagi 
mcrcka (adalah sarna saja) Kendatipun 
kamu memohonkan ampun bagi mereka 
tujuh puluh kab, namun Allah sekali-kali 
tidak akan memberi ampun kepada merc- 
ka. Yang demikian itu adalah karena 




,5^ a, -if i 


JUZ 10 


9 AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 


293 


meicka kafii kepada Allah dan Rasul- 
Nya, Dan Allah tidak membcri petupjuk 
kepada kaum yang fasik 

Kcadaan orang-orang munaflk yang 
tidak mau turut herjihad. 

81. Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut 

bcrperang) itu, merasa getnbira dengan 
tinggalnya mereka di belakang Rasulul- 
lah, dan mereka tidak suka berjihad de- 
ngan harta dan jiwa mereka pada jalan 
Allah dan mereka berkata: "Janganlah 

kamu berangkat (pergi berperang) dalam 
panas terik ini”. Katakanlah: "Api nera- 
ka Jahannam itu lebih sangat panas- 
(nya)", jikalau mereka mengetahuL 

82. Maka hendaklali mereka tertawa sedikit 
dan menangis banyak. sebagar pembalas- 
an dari apa yang selalu mereka kerjakan. 




'jvj y-ipryL 




83. Maka jika Allah mengeinbalikanmu ke- 
pada satu golongan dari mereka, kemudi- 
an mereka minta izin kepadamu untuk ke 
luar (pergi berperang), maka katakanlah: 
"Kamu tidak boleh ke luar bersarnaku sc- 
lartu-lamanya dan tidak boleh meme- 
rangi musuh bersarnaku. Sesungguhnya 
kamu telah rela tidak pergi berperang kali 
yang pertama Karena itu duduklah (ting- 
gallah) bersama orang-orang yang tidak 
ikut berperang 65 1 

l.arangan menyemhahyangkan jenazah 
orang munaflk. 

84. Dan janganlah kamu sekali kali menyem- 
bahyangkan (jenazah) scorang yang 
mat) di antara mereka. dan janganlah ka- 
mu berdiri (mendo’akan) di kuburnya. 
Sesungguhnya mereka telah kafir kepada 
Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati 
dalam kcadaan fasik. 




\)j-£ J? o' 


'y'Sj c 4>i U ' 

1 ,< -> - 


fiS 1 > Sctclah Nabi Muhammad s.a.w. selesai dari peperangan Tabuk dan kembah ke Madinah dan 
bertemu dengan segolcngan orang-orang munaflk yang tidak ikut berperang. talu mereka minta 
inn kepadanya untuk ikut pergi berperang. maka Nabi Muhammad s.a.w. dilarang oleh Allah 
mengabulkan permintaan mereka karena mereka dari semula tidak mau ikut berperang 


294 


9 AT TAUBAH (PLNGAMPUNAN) 


JUZ 10 





Dan janganlah harta bcnda dan anak- 
anak mereka menarik hatimu Scsung- 
guhnya Allah menghendaki akan meriga- 
zab mereka di dunia dengan harta dan 
anak-anak itu dan agar melayang nyawa 
mereka, dalam keadaan kafir. 

Keengganan orang munaftk untuk 
berjihad dan pahala orang yang 
berjihad. 

86. Dan apabila diturunkan sesuatu surat 

(yang memcrintahkan kepada orang 
munafik itu): "Berimanlah kamu kepada 
Allah dan berjihadlah beserta Rasul- 
Nya’*, niscaya orang-orang yang sang- 
gup di antara mereka meminta izin kepa- 
damu (untuk tidak berjihad) dan mereka 
berkata: "Biarkanlah kami berada ber- 

sama orang-orang yang duduk 652 ) 

87. Mereka rela berada bersama orang- 
orang yang tidak pergi berperang 655 ) , dan 
hati mereka telah dikuna mati, maka 
mereka tidak mengetahui (kebahagiaan 
beriman dan berjihad). 

88. Tetapi Rasul dan orang-orang yang ber- 
iman bersama dia. mereka berjihad 
dengan harta dan diri mereka. Dan mcrc- 
ka itulah orang-orang yang memperoleh 
kebaikan; dan mereka itulah (pula) orang- 
orang yang beruntung. 


89. Allah telah menyediakan bagi mereka 
syurga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalam- 
nya. Itulah kemenangan yang besat 


90. Dan datang (kepada Nabi) orang-orang 
yang mengemukakan ‘uzur, yaitu orang- 
orang Arab Badwi agar diberi izin bagi 
mereka (untuk tidak pergi berjihad), sedang 
orang-orang yang mendustakan Allah dan 
Rasul-Nya, duduk berdiant diri saja. Kclak 
orang-orang yang kafir di antara mereka itu 
akan ditimpa azab yang pedih, 


4^ Jj jC*\ 1 * f'j 

] Cy Atyi J 

\j ait \y} l o' 1 iij 

S' 

o 1 

'jJ L 

s jL*3 

i" /• *5 v*-' 

iii' ac-' 


o-fc 


652) Maksudnya. orang-orang yang tidak ikut pergi berperang 

653) . Maksudnya: wanita -wanna, anak-anak. orang orang lemah, orang-orang yang saki; dan orang- 

orang yang sudah tua. 



JUZ 10 


9. AT TAUBAH (PKNGAMPUNAN) 


295 



Uzur-uzur yang dibenarkan ivara ' 
untuk tidak berjihad 

91. Tiada dosa (lantaian tidak pergi berjihad) 
atas orang-orang yang lemah, atas orang- 
orang yang sakit dan atas orang-orang 
yang tidak memperoleh apa yang akan 
meicka nafkahkan, apabila mereka berla- 
ku ikhlas kepada Allah dan Kasul-Nya. 
Tidak ada jalan sedikitpun untuk menya- 
lahkan orang-orang yang berbuat baik. 
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang, 

92. dan tiada (pula dosa) atas orang-orang 
yang apabila mereka datang kepadamu, 
supaya kamu memberi mereka kendara- 
an, lalu kamu berkata: ”Aku tidak mem- 
perolch kendaraan untuk membawamu", 
lalu mereka kentbali, sedang mata 
mereka bercucuran air mata karena 
kesedihan, lantaran mereka tidak mem- 
peroleh apa yang akan mereka nafkah- 
kan 654 ). 

93. Sesungguhnya jalan (untuk menyalah- 
kan) hanyalah terhadap orang-orang yang 
meminta izin kepadamu, padah3l mereka 
itu orang-orang kaya. Mereka rela berada 
bersama-sama orang-orang yang tidak 
ikut berperang dan Allah telah mcngunci 
mati hati mereka, maka mereka tidak 
mengetahui (akibat perbuatan mereka). 




654). Maksudnya: mereka bersedih hati karena tidak mempunyai harta yang akan dibelanj akan dan 
kendaraan untuk membawa mereka pergi berperang. 


296 


9 AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 


JUZ 11 



'Vi 


Jk 


JL'Z 1 1 

94. Mereka (orang-orang munafik) menge- 
mukakan “ururnya kepadamu, apabila ka- 
mu telah kembali kepada mereka (dari 
medair perang). Katakanlah "Janganlah 
kamu mengemukakan 'uzur; kami tidak 
percaya lagi kepadamu, (kaxena) sesung- 
guhnya Allah telah memberitahukan ke- 
pada kami beritamu yang sebenarnya. Dan 
Allah serta Rasul-Nya akan melihat pekcr- 
jaanmu, kemudian kamu dikembalikan ke- 
pada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang 
nyata. lalu Dia mcmbcritakan kepadamu 
apa yang telah kamu keijakan”. 

95. Kelak mereka akan bersumpah kepada- 
mu dengan nama Allah, apabila kamu 
kembali kepada mereka. supaya kamu 
berpaling dari mereka655j Maka bcrpa- 
lmglah dari mereka; karena sesungguh- 
nya mereka itu adalah najis dan tempat 
mereka Jahannam; sebagai balasan atas 
apa yang telah mereka kerjakan. 


^r~ ' -> U 1 OJ.J -AJjU 

f * f — ** » >. !•'.* t * 

aJU I {j *. O 




96. Mereka akan bersumpah kepadamu, agar 

kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika 
sekiranya kamu ndha kepada mereka, a - '’\ \ 
maka sesungguhnya Allah tidak ridha ke- w — — - 'ft** - 

pada orang-orang yang fasik itu. 

97, Orang-orang Arab Badwj itu 656 ) . lebih sa- 
ngat kekafiran dan kemunafikannya, dan 
lebih wajar tidak mengetahui hukum-hu- 
kum yang diturunkan Allah kepada Ra- 
sul-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui la- 
gi Maha Bijaksana. 


^ jL-AC- 


98. Di antara orang-orang Arab Badwi itu, 
ada orang yang memandang apa yang 
dinafkahkannya (di jalan Allah) sebagai 
suatu kerugian dan dia menanti-nanti 
marabahaya menimpamu; merekalah 
yang akan ditimpa marabahaya. Dan 
Allah Maha Mcndengar lagi Maha Me- 
ngetahui. 


©> & 'j 


655 > Maksudnya tidak mencela mereka, 

656) Orang-orang Badwi ialah orang-orang Arab yang her dia m di padang pasir yang hidupnya scblu 
berpindah-pindah 



juz n 


9 AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 


297 


99. Dan di antaia orang-orang Arab Badwj 
itu. ada otang yang beriman kepada 
Allah dan hart kemudian. dan meman- 
dang apa yang dinafkahkannya (di laJan 
Allah) itu, sebagar jalan mendekatkannya 
kepada Allah dan sebagai jalan untuk 
memperoleh do’a Rasul. Kctahuilah, 
sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan 
bagi mereka untuk mendekatkan diri 
(kepada Allah). Kelak Allah akan me - 
masukkan mereka ke dalam rahmat 
(surga)Nya, sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang 
pertamatania (masuk Islam) di antara 
orang-orang muhajutn dan anshar dan 
orang-orang yang mengikuti mereka de- 
ngan baik. Allah ndha kepada mereka dan 
mcrekapun ridha kepada Allah dan Allah 
menyediakan bagt mereka surga-surga 
yang mengaltr sungai-sungai di dalamnya; 
mereka kekal di dalamnya sclama-lama- 
nya. Itulah kemenangan yang besar. 


' -t'i >>\. - 

5 'j 

1 'j 

j&j 


101. Di antara orang-orang Arab Badwi yang 

di sekeltlingmu65 7^ i( Ui ada orang-orang 

munafik. dan (juga) di antara penduduk 
Madinah. Mereka keterlaiuan dalam ke- 
munafikannya. Kamu (Muhammad) ti- 
dak mengetahui mereka. (tetapi) Kamilah 
yang mengetahui mereka Nanti mereka 
akan Kami siksadua kali kemudian merc- 
ka akan dikembaltkan kepada azab yang 
besar. 

102. Dan (ada pula) orang-orang lain yang me- 
ngakut dosa-dosa mereka, mereka men- 
c am pur baurkan pekerjaan yang baik dc- 
ngan pekerjaan lain yang buruk. Mudah- 
mudahan Allah menenma taubat mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 

Keharuson penguam memungui zakat. 

103. AmbtUah zakat dart sebagian harta me- 
reka. dengan zakat itu kamu membersih- 
kan 658 ) dan memueikan 859 ) mereka, dan 


“•9 -- ,. , 

5 ^o£S ! 

^ " \ ’A'i 

f* " * - I > 

ySs- j*-4r<y -aj jjjvc-' i c.j 

- '\>'t s: \S 

4Jttl _y>-' C.J 


i-* s ^ - * > 

*ax^>^y i j*Jc~ 


657) Maksudnya orang-orang Badwi yang berdiam di sekitar Madinah. 

658) Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dan kekikiran dan anta yang berlebih-lcbihan ter- 
hadap harta benda 

659) . Maksudnya zakat itu menyufcurkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memper- 

kembangkan harta benda mereka. 


298 


9. AT TAUBAH (PENGAMPUNAN) 


JUZ 11 





mcndo'alah untuk mereka. Sesungguhnya 
do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman 
jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mende- 
ngar lagi Maha Mengetahui 


104. Tidakkah mereka mengetahui, bahwasa- 
nya Allah menerima taubat dari hamba- 
hamba-Nya dan menerima zakat, dan 
bahwasanya Allah Maha Penerima tau- 
bat lagi Maha Penyayang’’ 








105. Dan katakanlah; "Bekerjalah kamu, maka 
Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 
mu'min akan mclihat pekerjaanmu itu, 
dan kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib 
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 
kepada kamu apa yang telah kamu kerja- 
kan”. 

106. Dan ada (pula) orang-orang lain yang di- 
tangguhkan sampai ada keputusan Allah; 
adakalanya Allah akan mengazab merc- 
ka dan adakalanya Allah akan menerima 
taubat mereka. Dan Allah Maha Menge- 
tahui lagi Maha Bijaksana. 

Keharuian waspada terhadap tipu muslihat 
orang yang mempergunakan mesjid sebagat 
alatnya. 

107. Dan (di antara orang-orang munafik itu) 
ada orang-orang yang mendirikan mesjid 
untuk menimbulkan kemudharatan (pada 
orang-orang mu'min), untuk kekafiran dan 
untuk memecah belah antara orang-orang 
mu’min serta menunggu kedatangan orang- 
orang yang telah memerangi Allah dan 
Rasul-Nya sejak dahulu 660 ) Mereka se- 
sungguhnya bersumpah: "Kami tidak meng- 
hendaki selain kebaikan." Dan Allah menja- 
di saksi bahwa sesungguhnya mereka itu 
adalah pendusta (dalam sumpahnya). 


-f f > . 


yrS Oj>>4 






1% 


'Jjyo ' \jX£\ 'j 

,,r Zd' >s? f s' 
\uv> u> yuj \ 

t{ > - — s' '•S' s' * 1 '' 

te -r » > mC(, 




660). Yang dunaksudkan dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. 
ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu ’Amir yang mereka tunggu-tunggu kedatangan 
nya dari Syiria untuk bersembahyang di mesjid yang mereka dirtkan itu serta membawa ten- 
tata Romawi yang, akan memerangi kaum muslimin, Akan tetapi kedatangan Abu ’Amir mi ti- 
dak jadi karena la mall di Syuia Dan mesjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan 
atas perintah Rasulullah saw, berkenaan dengan Wahyu yang ditermianya sesudah kcmbali 
dari peperangan 1 abuk 



JUZ 11 


9. ATTAUBAH(PF.NGAMPUNAN) 


299 


108. Janganlah kamu bersembahyang dalam 
mcsjid itu selama-Iamanya. Sesungguh- 
nya mesjid yang dtdirikan atas dasar tak- 
wa (mesjid Ouba), sejak hari pertama ada- 
lah lebih patut kamu bersembahyang di 
dalamnya Di dalamnya ada orang-orang 
yang ingin membersihkan dui. Dan Allah 
menyukai orang-orang yang bersih. 


o' & hi 


t > 




109. Maka apakah orang-orang yang mendiri- 
kan mesjidnya di atas dasar takwa kepa- 
da Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang 
baik. ataukah orang-orang yang mcndtrt- 
kan bangunannya di tepi jurang yang run- 
tuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama- 
sama dengan dia ke dalam ncraka Jahan- 
nam? Dan Allah tidak memberikan pc- 
tunjuk kepada orang-orang yang zalim. 

110. Bangunan-bangunan yang mercka diri- 
kan itu scnantiasa menjadi pangkal 
keraguan dalam hati mereka, kecuali bila 
hati mereka itu telah hancur 661 ) . Dan 
Allali Maha Mengetahui lagi Maha Bijak- 
sana. 

Penghargaan Allah lerhadap para syuhada'. 

111. Scsungguhnya Allah telah mcmbcli dari 
orang-orang mu'min, diri dan harta merc- 
ka dengan memberikan surga untuk 
mereka. Mereka berperang pada jalan 
Allah, lalu mereka membunuh atau ter- 
bunuh. (Itu telah menjadi) janji yang be- 
nar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan 
AI Qur’an. Dan siapakah yang lebih me- 
nepati janjinya (selain) daiipada Allah? 
Maka bergembiralah dengan jual beli 
yang telah kamu lakukan itu, dan itulah 
kemenangan yang besar. 


<1 ^ - T' > -"it 

o *** ' O '* 3 

. f • -- 

£ pi 

ai\3 f-yji 




^ jj<5' 


112. Mereka itu adalah orang-orang yang ber- 
taubat, yang beribadat, yang memuji 
(Allah), yang melawat 662 ) , yang ruku’ 
yang sujud, yang menyuruh berbuat 
ma’ruf dan mencegah berbuat mungkar 


>' ,K\ 


661) . Maksudnya: bila petasaan mereka telah lenyap. Ada pula yang mcnafurkan bila mereka tidak 

dapat taubat lagi 

662) . Maksudnya melawat untuk mcncari ilmu pengetahuan atau berjihad Ada puia yang menafsir 

kan dengan orang yang berpuasa. 


300 


9. ATTAUBAH (PENGAMPUNAN) 


JU7. 11 





dan yang memehhara hukum-hukum 
Allah. Dan gcmbirakanlah orang-orang 
mu'min itu. 


Larangan memintakan ampun untuk 

orang-orang musyrik. 

113. Tiadalah sepatutnya bag) Nabi dan orang- 
orang yang beriman memintakan ampun 
(kepada Allah) bagi orang-orang musy- 
rik, walaupun orang-orang musyrik itu 
adaiah kaum kerabat (nya), sesudah jelas 
bagi mcreka, bahwasanya orang-orang 
musyrik itu, adaiah pcnghuni ncraka 
Jahannam. 

114. Dan permintaan ampun dari Ibrahim (ke- 
pada AJLah) untuk bapaknya, tidak lain 
hanyalah karcna suatu janji yang telah di- 
ikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka 
tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapak- 
nya itu adaiah musuh Allah, maka Ibra- 
him bcrlepas diri daripadanya. Sesung- 
guhnya Ibrahim adaiah seorang yang sa- 
ngat lembut hatinya lagi penyantun. 

115. Dan Allah se kali-kali tidak akan menye- 
satkan 663 ) suatu kaum, sesudah Allah 
memberi petunjuk kepada mereka hingga 
dijctaskan-Nya kepada mereka apa yang 
harus mcreka jauhi 664 ) . Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

116. Sesungguhnya kepunyaan Allah-tah kc- 
rajaan langit dan bumi. Dia menghidup- 
kan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak 
ada pclindung dan penolong bagimu se- 
lain Allah. 


117. Sesungguhnya Allah telah menerima tau- 
bat Nabi, orang-orang muhajirin dan 
orang-orang anshar, yang mengikuti Na- 
bi dalam masa kesulitan, setelah hati se- 
golongan dari mereka hampir berpaling, 
kemudian Allah menerima taubat mereka 
itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang kepada mereka. 


® aw' 1 


0 • «■ o/ui 3 ^ ^ =s> 


>4^3-$ Jj& Ji 1 ' 

34J^A^-'CU9 sO; 

j ‘ aJi) 

\ ' '‘Jtl 

I ‘j J 4J iil oi 

. > - ) \\" % > > ' * t 


a *- . } * t ^ «!-' -- id - - 1 


663) Lihat aiti Allah menyesalkan pada not 34, 

664) . Maksudnya seseorang hamba tidak akan dluab oleh Allah semata-mata katena kesetatannya, 

kecuali jika hamba itu melanggai peiintah-penntah yang sudah dijelaskan. 




JUZ 11 


9. ATTALBAH (PENGAMPUNAN) 


301 


118. dan terhadap tiga urang 66s ) yang ditang- 
guhkan (penerimaan taubat) mereka, hing- 
ga apabila bumi telah mrnjadi scrnpit ba- 
gi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa 
mcickapun telah sempit (pula terasa) uleh 
mereka, serta mereka telah mcngetahui 
bahwa tidak ada tempat tan dan (siksa) 
Allah, melainkan kepada-Nya saja. 
Kcmudian Allah mcnenrna taubat me 
reka agar mereka tetap dalam taubatnya. 
Sesungguhnya Atlah-lah Yang Maha 
Pencrima taubat lagi Maha Penyayang. 

119. llai orang-orang yang beriman. bcr- 
takwalah kepada Allah, dan hendaklali 
kamu be Mama orang-orang yang bcnar. 


120. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Ma- 
dinah dan orang-orang Arab Badwi yang 
berdiam di sekitar mereka, tidak turul me- 
nyeitai Kasulullah (pergi berperang) 
dan tidak patut (pula) bagi mereka 
lebih mencintai diri mereka daripada men- 
cintai din Rasul. Yang demikian itu ialah 
karena mereka tidak ditimpa kchausan, 
kepayahan dan kelaparan pada jalan 
Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu 
tempat yang membangkitkan amarah 
orang-orang kafir, dan tidak menim- 
pakan se suatu bencana kepada musuh, 
melainkan ditubskanlah bagi mereka 
dengan yang demikian itu suatu amal 
saleh Sesungguhnya Allali tidak menyia- 
nyiakan pahala orang-orang yang berbuat 
haik, 

121. dan mereka tiada menafkahkan suatu naf- 
kah yang kecil dan tidak Ipula) yang be- 
sai dan tidak melintasi suatu lembah, 
melainkan dituhskan bagi mereka (amal 
saleh pula), karena Allah akan memberi 
balasan kepada mereka (dengan balasan) 
yang lebih baik dari apa yang telah mereka 
kerjakan. 

122. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang 
mu 'min itu pergi semuanya (ke medan pe- 
rang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 
golongan di antara mereka beberapa 


■» Cy* \ s' *5^ 






%A 


- -- J Tf . ♦'v. i <\^ i'' 

l *'*" T ^ )) 

1 } * i $ i 

^->•1 i O ’ s 

j » _/Jws ajjjai ^ 




' L)IS=» Cj* 




>A3s£=» 


665). Yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah. Matarah bin Rabi’, mereka disalahkan karena tidak 
mau ikut berperang 


1 


302 


9. ATTAUBAH(PENGAMPUNA\) 


JUZ tl 



7a 


orang untuk memperdalam pengetahuan 
mereka tcntang agama dan untuk mcm- 
beri petingatan kepada kaumnya apabila 
mereka telah kcmbali kcpadanya. supaya 
mereka itu dapai rnenjaga dirinya. 

Hai orang-otang yang beriman, perangi- 
lah orang-orang kafir yang di sekitar ka- 
mu itu, dan hendaklah mereka menemui 
kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, 
bahwasanya Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa 


% jo X 

CaaL« 3 1 V Ajj'i j 1 ' 1 k]ait: 


124 




Dan apabila diturunkan suatu suiat, ma- 
ka di antara mereka (orang-orang muna- 
fik) ada yang berkata. "Siapakah di anta- 
ra kamu yang bertambah unannya de- 
ngan (turunnya) surat ini?"Adapun orang- j, , 

orang yang beriman, maka jurat ini me- <\n: ~ -Aj, V 1 . 

nambah imannya, sedang mereka merasa 
gembira. 


Z» jji 


> -'i 


125. 


126. 


127. 


Dan adapun orang-orang yang di dalam 
hati mereka ada penyakit 666 ) , maka de- 
ngan surat itu bertambah kekafiran mcrc- 
ka, di samping kekafirannya (yang telah 
ada) dan mereka mati dalam keadaan ka- 
fir. 

Dan tidakkah mereka (orang-orang mu- 
nafik) memperhatikan bahwa mereka diu- 
ji 667 ) sekali atau dua kali setiap tahun, ke 
mudian mereka tidak (juga) bertaubat dan 
tidak (pula) mengarnbil pengajaran? 


Dan apabila diturunkan satu surat, seba- 
gian mereka memandang kepada sebagi- 
an yang lain (sambil berkata): "Adakah 
seorang dari (orang-orang muslimin) yang 
melihat kamu?" Sesudah itu merekapun 
pergi. Allah telah memalingkan hati mere- 
ka disebabkan mereka adalah kaum yang 
tidak mengerti. 


“i ‘t : ' £ > ' i\\ 

<" -'•t 

>L> <oi' 

A, ^ W \'<S ’> *1 


666) Maksudnya penyakit bathimyah. seperti kekafiran. kemunaflkan, keragu raguan dan sebagai- 


nya 


667) Yang dimaksud dengan ujian di sini ulah musibah-musibah yang menimpa mereka seperti ter- 
bukanya rahasia tipu daya mereka, pcngkhianatan mereka dan sifat mereka menyalahi janji 




JUZ n 


9 ATTAUBAH (PENGAMPUNAN) 


303 


128. Sesungguhnya telah datang kcpadamu se- 
orang rasul dari kaummu sendiri, berat le- 
rasa olehnya pcndcntaanmu. sangat meng- 
inginkan (keimanan dan kesclamatan) bagi- 
mu, amat betas kasihan lagi penyayang 
terhadap orang-orang mu 'min. 

129. Jika mereka berpaling (dari keimanan), 
maka katakanlah; "Cukuplah Allah bagi- 
ku; lidak ada Tuhan selain Dia. Hanya 
kepada-Nya aku bertawakkal, dan Dia 
adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang 
agung”. 


Ju ' Jt JjAj 

& i_J ij \ JL==C& 


PENUTUP 

Surat At-Taubah mengandung pernyataan pcmbatalan perjanjian damai oleh Nabi Muham- 
mad s.a.w. dengan kaum musyrikin. karena mcrcka tidak mcmenuhi syaiat syarat perjanjian 
damai pada perjanjian Mudaibiyyali. Sclanjutnya sural At Taubah mengandung hukum pcpc- 
rangan dan perdamaian, hukum kenegaraan, keadaan Nabi Muhammad s.aw. di waktu hijrah, 
dan kewajiban menafkahkan harta dan orang-orang yang berhak nienerimanya. 

HUBUNGAN SURA TAT TA UBAH DENGAN SURA T YUNUS 

1. Akhir swat At-Iaubah ditutup dengan menychutkan tentang risalah Nabi Muhammad s.a.w. 
dan hal-hal yang scrupa disebutkan pula pada akhir surat Yunus. 

2. Surat At-Taubah menyebut keadaan orang-orang munafik serta menerangkan perbuatan 
mereka di waktu Al- Qur’an diturunkan, sedang surat Yunus menerangkan sikap orang kafir 
terhadap Al Qur'an 


304 


10. YUNUS 


JUZ 1 1 



jue n 


10. YUNUS 


305 



YUNUS 

SURAT KE 10 : 109 ayat 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


TANDA-TANDA KEBESARAN ALLAH 
DALAMALAM SEMESTA 


Wahyu dan dasar-dasar kebenarannya. 

1. Alif laam raa 668 ) . Inilah ayat-ayat A1 
Qur'an yang mengandung hikmah. 


Patutkah menjadi keheranan bagi manu- 
al a bahwa Kami mewahyukan kepada x- 
orang laki-laki di an tar a mereka: "Berilah 
per in ga tan kepada manusia dan gembira- 
kankh orang orang beriman bahwa mere- 
ka mempunyai kedudukan yang tinggi di 
*iai Tuhan mercka". Orang-orang kafir 
berkata: ’’Sesungguhnya orang ini (Mu- 
hammad) benar-benar adalah tukang nhlf 
yang nyata” 

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah 
Yang menciptakan langit dan bumi da- 
lam enam hari. kemudian Dia berse- 
mayam di at as 'Arsy untuk mengatur 
segala urusan. Tiada seoiangpun yang akan 
memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin- 
Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, 
Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka 
apakah kamu tidak mengambil pelajaran? 


Hanya kepadaNyalah kamu semuanya 
akan kcmbali; sebagai janji yang benai 
daripada Allah, sesungguhnya Allah men- 
ciptakan makhluk pada permulaannya ke- 
mudian mcngulanginya (menghidupkan- 
nya) kembali (sesudah berbangkit), agar 
Dia memberi pembalasan kepada orang- 
nrang yang beriman dan yang mengeija- 




668). Liliat not 10 



306 


10 YUNUS 


JUZ 11 


kan amal saleh dengan adiL Dan untuk 
orang-orang kafir disediakan minuman air 
yang panas dan azab yang pedih disebab- 
kan kekafuan mereka. 


5. Dia-lah yang menjadikan matahan bcrsi- 
nai dan bulan bercahaya dan ditetapkan- 
Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) 
bagi peijalanan bulan itu, supaya kamu 
mengetahui bilangan tahun dan per- 
hitungan (waktu). Allah tidak mcncipta- 
kan yang demikian itu inelainkan dengan 
hak 6 ®’) . Dia mcnjclaskan tanda-tanda (ke- 
besaian-Nya) kepada orang-orang yang 
mengetahui. 

6. Sesungguhnya pada pcitukaran malam 
dan siang itu dan pada apa yang diciptakan 
Allah di langit dan di bumi, benai-benai 
terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) 
bagi orang-otang yang bertakwa. 

Pembalatan terhadap pcnginRkaran 
dan penerirnaan wahyu, 

7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
mengharapkan (tidak percaya akan) per- 
temuan dengan Kami, dan merasa puas 
dengan kehidupan dunia serta merasa 
tenteram dengan kehidupan itu dan orang- 
orang yang melalaikan ayat-ayat Kami, 

8. mereka itu tempatnya ialah neraka, dise- 
babkan apa yang selalu mereka kerjakan. 


9. Sesungguhnya orang-orang yang ber- 

iman dan mengerjakan amal-amal salch, 

mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mere- 
ka karena keimanannya 670 ) , di bawah 

mereka mengahr sungai-sungai di dalam 

surga yang penuh kcni'matan 

10 Do*a 671 ) mereka di dalamnya ialah: 

"Subhanakallahumma” 672 ) , dan salam 

penghormatan mereka ialah: ’’Salam”® 73 ). 






j ail ' 1 

'cis' ,jy£. S#5i 

Crt 


669) . Maksudnya: Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melain 

kan dengan penuh hikmah 

670) . Maksudnya diberi petunjuk oleh Allah untuk mengerjakan amal-amal yang menyampaikan 

s urga. 

671) . Maksudnya: puja dan puji mereka kepada Allah 

672) . Arlinya: Malta Suci Fngkau. wahai Tuhan kami. 

673) Artinya: sejahteta dart segala bencana. 


JUZ 11 


10. YUNUS 


307 


Dan pcnuiup do'a mereka ialah: "Alham- 
dulillaahi Rabbil 'aalamin 614 ) 


11. Dan kalau sekiranya Allah menyegera- 
kan kcjahatan bagi manusia seperti per- 
mintaan mereka untuk mcnycgerakan kc- 
baikan, pastilah diakhiri umur mereka. 
Maka Kami biarkan orang-orang yang ti- 
dak mengharapkan pertemuan dengan 
Kami, bergelimang di dalam kescsatan 
mereka. 

12. Dan apabila manusia dilimpa bahaya dia 
berdo’a kepada Kami dalam keadaan bet- 
baring, duduk atau bcrdiri, tetapi setclah 
Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, 
dia (kembali) melalui (jalannya yang se- 
sat), seolah-olah dia tidak pernah berdo’a 
kepada Kami untuk (menghilangkan) ba- 
haya yang telah mcmmpanya. Begitulah 
orang-orang yang mel&mpaui batas itu 
memandang balk apa yang selalu mereka 
kerjakan. 

13. Dan sesungguhnya Kami telali membina- 
sakan umat-umat yang sebelum kamu, ke- 
tika mereka bcrbuat kezaliman, padahal 
rasul-rasul mereka telah datang kepada 
mereka dengan membawa keterangan-ke- 
terangan yang nyata, tetapi mereka se- 
kali-kali tidak hendak beriman. Demi- 
kianlah Kami memberi pembalasan kepa- 
da orang-orang yang bcrbuat dosa, 

14. Kemudian Kami jadikan kamu penggan- 
ti-pengganti (mereka) di muka bumi sesu- 
dah mereka, supaya Kami memperha- 
tikan bagaimana kamu berbuat. 


IS. Dan apabila dibacakan kepada mereka 
ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang 
yang tidak mengharapkan pertemuan de- 
ngan Kami berkata; "Datangkanlah Al- 
Qur’an yang lain dari ini 67 *) atau ganti- 
lah dia 6, 6j •• Katakanlah: "Tidaklah patut 


4*3 iii-' 1 o' 

'• J-i-i 1 Hi ' >5* 

jG^LaJ. JjPty 


cOIj'u 




1 -Ojy jV cjjL> oil g cl_i5. 



674) . Artinya jrgala puji bagi Allah, Tuhan semesta slam 

675) . Maksudnya datangkanlah kitab yang baru untuk kami baca yang tidak ada di datamnya hal- 

hal kebangkitan dart kubur, hidup wsudah man dan scbagainya. 

Maksudnya gantilah ayat-ayat yang menetangkan siksa dengan ayat-ayat yang menerangkan 
rahmat, dan yang mencela tuhan-tuhan kami dengan yang memujinya dan sebagainya 




308 


10. YUNUS 


JUZ 11 


bagiku rnenggantinya daii pihak diriku 
sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa 
yang diwahyukan kepadaku. Scsurtgguh- 
nya aku takut jika mendurhakai Tuhanku 
kepada siksa hari yang besai (kiamat)”. 


_ fc£. 




16. Katakanlah: "Jikalau Allah menghenda- 

ki, niscaya aku tidak membacakannya ke- 
padamu dan Allah tidak (pula) memben- 
tahukannya kepadamu”, Sesungguhnya 
aku telah tinggal bcrsamamu beberapa la- 
ma sebelumnya 677 ) . Maka apakah kamu 
tidak memikixkannya? 

17. Maka siapakah yang lebih zalim daripa- 
da orang yang mengada-adakan kedusta- 
an terhadap Allah atau mendustakan 
ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, tiadalah 
beruntung orang-orang yang berbuat do- 
sa. 


LT *■ ‘ ‘ 

& 


18. Dan mereka menyembah selain daripada 
Allah apa yang tidak dap at mendatang- 
kan kemudaratan kepada meieka dan 
tidak (pula) kemanfa’atan, dan mereka 
berkata: ’’Mereka itu adalah pemberi sya- 
fa’at kepada kami di sisi Allah”. Katakan- 
lah: ’’Apakah kamu mengabarkan kepada 
Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik 
di langit dan tidak (pula) di bumi 618 )?” 
Malta Suci Allah dan Maha Tinggi dan apa 
yang mereka mempersekutukan (itu). 

Manutia adalah satu umat yang 
memeluk agama yang satu. 

19. Manusia dahulunya hanyalah satu umat, 
kemudian mereka berselisih 679 ) Kalau ti- 
daklah karena suatu ketetapan yang telah 


jjXXj 

\'!pA, ;4-K 

j iXjij 4 U-J *1) I \ Ja 




677) . Maksudnya- sebelum A1 Qur’an dilurunkan 

678) Kalimat ini adalah cjekan terhadap orang-orang yang menyembah berhala. yang menyangka 
bahwa berhala -berhala itu dapat membeii syafaat di sist Allah. 

679) . Maksudnya: manusia pada mulanya hidup rukun. bersatu dalam suatu agama. sebagai suatu 

ketuarga. Tctapi se telah mereka berkembang biak dan setelah kepentmgan mereka berlain-lain. 
timbullali berbagai kepercayaan yang menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu Allah mengu- 
tus tasul yang mcmbawa wahyu dan untuk memberi petunjuk kepada mereka. Bata ayat 213 
surat Al-Baqarah 


JUZ 11 


10. YUNUS 


309 


\m 


f(A 


, 

"U 




ada dari Tuhanmu dahulu 680 ) , paatilah 
telah diberi keputusan di antara mere- 
ka,**i^ tentang apa yang mcreka perseli- 
sdhkan ltu. 


20. Dan mereka berkata: "Mengapa tidak di- 

turunkan kepadanya (Muhammad) suatu 
ketcrangan (mu'jizat) dari Tuhannya?” 
Maka katakanlah: "Sesungguhnya yang 

ghaib itu 683 ) kcpunyaan Allah; sebab itu 
tunggu (sajalah) olehmu, sesungguhnya 
aku bersama kamu termasuk orang-orang 
yang menunggu. 

Perlakuan Allah yang penuh rahmat. 

21. Dan apabila Kami mcrasakan kepada 
manusia suatu rahmat. sesudah (datang- 
nya) bahaya menimpa mereka. tiba-tiba 
mereka mcmpunyai tipu daya dalam 
(menentang) tanda-tanda kekuasaan Ka- 
mi. Katakanlah: '"Allah lebih cepat pem- 
balasannya (atas tipu daya itu)”. Scsung- 
guhnya malaikat-malaikat Kami menulis- 
kan tipu dayamu . 

22. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu da- 

pat berjalan di daratan, (berlayar) di laut- 
an. Sehingga apabila kamu berada di da- 
lam bahteta, dan mcluncurlah hahtera itu 
membawa orang-orang yang ada di da- 
lamnya dengan tiupan angin yang baik, 
dan mereka bcrgembira karenanya, da- 
tanglah angin badai, dan (apabila) gelom- 
bang dari segcnap penjuru menimpanya, 
dan mcreka yakin bahwa mereka telah 
terkepung (bahaya), maka mereka ber- 
do'a kepada Allah dengan mcngikhlaskan 
keta'atan kepada-Nya semata-mata. 
(Mereka berkata): "Sesungguhnya jika 

Engkau menyelamatkan kami dari baha- 
ya ini, pastilah kami akan termasuk 
orang-orang yang bersyukur". 

23. Makatatkala Allah menyelamatkan mereka, 
tiba- tiba mereka membuat kezaliman di 
muka bumi tanpa (alasan) yang benar. 





' bl Jii 


V*. J-Ul ' 






680) . Ketetapan Allah itu lalah bahwa. perselisihan manusia di duma itu akan diputuskan di akhirat. 

681) . Maksudnya: diberi keputusan di dunu 

682) . Yang dimaksud dengan "yang ghaib” di sim ialah mu’jizat. 





-M-T-v \ ^ t ) 

^ 1 

PjJ JpV' 4 Pii' 





310 


10. YUNUS 


JUZ 11 


Hai manusia, sesungguhnya (bcncana) ke- 
zalimanmu akan menimpa dtrimu scndui; 
(hasil kezalimanmu) itu hanyalah ke- 
rn 'mat an hidup duruawi, kemudian kepa- 
da Kami-lah kembalimu. lalu Kami kabar- 
kan kepadamu apa yang telah kamu 
keqakan. 


<S>5j 


24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan 
duniawi itu, adalah seperti aii (hujan) 
yang Kami turunkan dari langit, lalu turn- 
buhlah dengan suburnya k arena aii itu 
tanam-tanaman bumi, di antaranya ada 
yang dim akan manusia dan binatang ter- 
nak. Hingga apabila bumi itu telah sem- 
purna keindahannya, dan memakai (pula) 
perhiasannya 683 ) , dan pemilik-pcmiliknya 
mengira bahwa mereka pasti menguasai- 
nya 684 ) , tiba-tiba datanglah kepadanya 
azab Kami di waktu malam atau siang, la- 
lu Kami jadikan (tanaman-tanamannya) lak- 
sana tanam-tanaman yang sudah disabit, 
se akan -akan bclum pcrnah tumbuh kema- 
rin. Demikianlah Kami menjelaskan tan- 
da-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang- 
orang yang berfikii. 

Seruan Allah ke Daruualam dan 
penolakan terhadapnya. 

25. Allah menyeru (manusia) ke Darussalam 
(surga) , dan menunjuki orang yang di- 
kehendaki-Nya kepada jalan yang lurus 
(Islam) 68 *). 

26. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada 
pahala yang terbaik (surga) dan tam- 
bahannya 686 ) . Dan muka mereka tidak di- 
tutupi debu hitam dan tidak (pula) ke- 
hinaan 68 ' , ). Mereka itulah penghuni 
surga, mereka kekal di dalamnya. 


j&j ' o 


ofr JU**- OQ} ' 

®0#c 


-lias 

*+>**>' ai yij 

ie, - 


27. Dan orang-orang yang mengeijakan ke- 
jahatan (mendapat) balasan yang setim- 
pal dan mereka ditutupi kchinaan. Tidak 
ada bagi mereka seorang pelindung 
pun dari (azab) Allah, seakan-akan muka 


- -'—p- > •'3. " 

, t 

w h. i^- , \-z»A . . > j 

>5 


683) . Maksudnya burnt yang indah dengan gunung-gunung dan Irmbahlembahnya lelah utenghijau 

dengan tanam-tanamannya. 

684) . Maksudnya: dapai mcmctik hasilnya. 

685) . Arti kalimat Darussalam ialah tempat yang penuh kedamatan dan krscUmalan. Pimpman 

(hidayah) Allah brrupa aka) dan wahyu untuk mencapai kebahagiaan durua dan akhuat 

686) Yang dimaksud dengan "tambahannya" ialah keni’malan mciihat Allah 

687) . Maksudnya- muka meieka berseri sen dan tidak ada sedikilpun tanda kesusahan 


JUZ 11 


10. YUNUS 


311 


mereka ditutupi dcngan kepingan-kepmg- 
an malam yang gelap gulita. Mereka itulah 
penghu ni neraka; mereka kekal di dalam- 
nya. 

28. (Ingatlah) suatu hari (ketika itu) Kami 
mengumpulkan mereka scmuanya, kemu- 
dian Kami berkata kcpada orang-orang 
yang mempersekutukan (Tuhan): "Tctap- 
lah kamu dan sckutu-sekutumu di tem- 
patmu itu’*. Lalu Kami pisahkan mereka 
dan berkatalah sekutu-sckutu mereka: 
"Kamu sekali-kali tidak pernah menyem- 
bah kami. 

29. Dan cukuptah Allah menjadi saksi antara 
kami dengan kamu, bahwa kami tidak ta- 
hu-menahu tentang pcnyembahan kamu 
(kepada kami)® 88 ) " 

30. Di lempat itu (padang Mahsyar), tiap- 
tiap dirt merasakan pembalasan dari apa 
yang telah dikerjakannya dahulu dan 
mereka dikembalikan kepada Allah Pe- 
I indung mereka yang sebenamya dan le- 
nyaplah dari mereka apa yang mereka 
ada-adakan. 

Bukti-bukti kekuasaan Allah yang 
membatalkan kepercayaon orang musyrik. 

31. Katakanlah: "Siapakah yang memberi 

rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau 
siapakah yang kuasa (menciptakan) pen- 
dengaran dan pcnglihatan, dan siapakah 
yang mengeiuarkan yang hidup dari yang 
mati dan mengeiuarkan yang mati dari 
yang hidup 689 ) dan siapakah yang me- 
ngatur scgala urusan?” Maka mereka 
akan menjawab: "Allah". Maka katakan- 
lah: "Mengapa kamu tidak bertakwa 

(kepada-Nya)?” 

32. Maka (Zat yang demikian) itulah Allah 
Tuhan kamu yang sebcnarnya; maka ti- 
dak ada scsudah kebenaran itu, melain- 
kan kesesatan. Maka bagaimanakah ka- 
mu dipalingkan (dari kebenaran)? 


'■fz' 'Zb & 




$ If* 


J 4 ' 1 c J* 
0 j jiz $s' jis , hjjCZs 'jH ' 


688) Maksudnya; orang-orang yang menyembah berhala itu sebenarnya bukanlah menyembah 
berhala. hanyalah menyembah hawa nafsu mereka send in. karena hawa nafsu mcrekatah yang 
menyuruh menyembah berhala. 

689) . Lihat not 191 . 



312 


10. YUNUS 


JUZ 11 


33. Demflcianlah telah tetap hukuman Tu- 
hanmu tcrhadap orang-orang yang fasik, 
k arena sesungguhnya mereka tidak ber- 
iman. 




34. Katakanlah: "Apakah di antara sekutu- 

sckutumu ada yang dapat mcmulai pen- 
dptaan makhluk, kemudian mengulangi- 
nya (menghidupkannya) kembali?” kata- 
kanlah: "Allah-lah yang memulai pcncip- 
taan makhluk, kemudian mengulanginya 
(menghidupkannya) kembali; maka bagai- 
manakah kamu dipalingkan (kepada 
menyembah yang selain Allah)?" 

33. Katakanlah: "Apakah di antara sekutu- 
sekutumu ada yang menunjuki kepada 
kebenaran'’” Katakanlah’ "AUah-lah 
yang menunjuki kepada kebenaran". Ma- 
ka apakah orang-orang yang menunjuki 
kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti 
ataukah orang yang tidak dapat memberi 
petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? 
Mengapa kamu (berbuat demikian)? Ba- 
gaimanakah kamu mengambil keputus- 
an? 

36. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti 
kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya 
persangkaan itu tidak sedikitpun berguna 
untuk mencapai kebenaran490j . Sesung- 
guhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
mereka kerjakan. 

Jaminan Allah ten tang kemurnian 
A l Qur’an. 

37. Tklaklah mungkin A1 Qur'an ini dibuat 
oleh selain Allah; akan tetapi (A1 Qur'an 
itu) membenarkan kitab-kitab yang sebe- 
lumnya dan menjelaskan hukum-hukum 
yang telah ditetapkannya 691 ) , tidak ada 
keraguan di dalamnya, (diturunkan) dan 
Tuhan scmesta alam. 



j' 3^ XjS 


of. > v- r> 1 > <f -r &{" 
Ail' J'ifi W 

J '' 


38. Atau (patutkah) mereka mengatakan: 
"Muhammad membuat-buatnya." Kata- 
kanlah: "(Kalau benar yang kamu kata- 


'jt-yj i *&) '> Is j » ij/j 1 J 


690) . Seiuatu yang diperoleh dengan persangkaan uma sekalj tidak bisa menggantikan seauatu yang 

diperoleh dengan keyakinan. 

691) . Maksudnya A1 Qur’an itu mcnjclaskan sc car a terperinct hukum-hukum yang telah disebutkan 

dalam AlQur’anitu pula 


JL’Z 11 


10. YUNUS 


313 


kan itu), maka cobalah datangkan sebuah 
surat seumpamanya dan panggtllah siapa- 
siapa yang dapat kamu panggil (untuk 
membuatnya) sclain Allah, jika kamu 
orang-orang yang benar " 

39. Bahkan yang scbcnamya. mereka mendusukan 
apa yang mercka belum mengetahuinya 
dengan sempurna padahal belum da tang 
kcpada mercka pcnjctasannya. Demiki- 
anlah orang-orang yang schelum mcreka 
telah mcndustakan (rasul). Maka pcrhati- 
kanlah bagaimana akibat orang-orang 
yang zalini itu. 

40. Di antara mercka ada orang-orang yang 
bcnman kcpada A1 Qur’an, dan di anta- 
ranya ada (pula) orang-orang yang tidak 
bcriinan kepadanya. Tuhanmu lebih me- 
ngetahui tcntang orang-orang yang ber- 
buat kerusakan 

41. Jika mercka mcndustakan kamu. maka 
katakanlah. "Bagiku pckcrjaanku dan ba- 
gimu pekerjaartmu. Kamu bcrlepas diri 
terhadap apa yang aku kerjakan dan aku- 
pun bcrlepas diri terhadap apa yang ka- 
mu kerjakan”. 


^ J 2 1 J* 


& ' CaP O 


i.\ Cv i'"'” \ 






42. Dan dl antara mereka ada orang yang 
mendengarkanmu 692 ) . Apakah kamu da- 
pat menjadikan orang-orang tuli itu men- 
dengar walaupun mereka tidak mengerti. 

4 3. Dan di antara mercka ada orang yang 
metihat kepadamu 69 3 ), apakah dapat 
kamu memberi petunjuk kcpada orang- 
orang yang buta, walaupun mcreka tidak 
dapat memperhatikan. 

44. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim 
kcpada manusia sedikrtpun, akan tetapi 
manusia itulah yang berbuat zalim kcpa- 
da diri mereka sendiri. 






45. Dan (ingatlah) akan hari (yang di waktu 
itu) Allah ntengumpulkan mereka. (mere- 
ka merasa di hart itu) seakan-akan mere- 
ka tidak pernah berdiarn (di dunia) hanya 




692) . Artinya: mereka pada lahirnya memperhatikan apa yang dibaca oleh Rasulullah dan 

apa yang diajarkannya, sedangkan hsti mereka tidak menenmanya. 

693) . Artinya : menyaksikan tan da tanda kenabianmu, akan tetapi mercka tidak mengakuinya. 


314 


10. YUNUS 


JU7. 11 



sesaat saja di siang haii (di waktu itu) 
mereka saline berkenalan. Sesungguhnya 
rugilah nrang-oiang yang mendustakan 
pertemuan mcrcka dcngan Allah dan me 
teka tidak mendapat pctunjuk. 

Dan jika Kami petlihatkan kepadamu se- 
bahagian dan (siksa) yang Kami ancarn- 
kan kepada meteka, Itentulah kamu akan 
melihatnya) alau (jikai Kami wafatkan 
kamu (sebelum itu). niaka kepada Kami 
jualah mereka kembali 694 ) , dan Allah 
mcnjadi saksi atas apa yang mereka keija- 
kan. 

Tiap-tiap umat mempunyai rasul; maka 
apabila telah datang rasul mereka. diberi 
kanlah keputusan antara mereka 695 ) de- 
ngan adil dan mereka (scdikitpun) tidak 
dianiaya. 


^ 'y alii 


Mereka rnengatakan; "Bilakah idatang- 
nya) ancaman itu, jika memang kamu 
orang-orang yang benar'"' 

Katakanlah "Aku tidak beikuasa men- 
datangkan kemudharatan dan tidak (pula) 
kemanfaatan kepada diriku, melainkan 
apa yang dikehendaki Allah.” Tiap-tiap 
umat mempunyai ajal 696 ) Apabila telah 
datang ajal meteka, maka mereka tidak 
dapat mengundurkannya barang sesaat- 
pun dan tidak (pula) mendahulukan(nya). 

Katakanlah: "Terangkan kepadaku, jika 

datang kepada kamu sekalian siksaan- 
Nya di waktu malam atau di siang han, 
apakah ' orang-orang yang berdosa itu 
minta disegerakan juga’’” 




Kcmudian apakah setelah terjadinya 
(azab itu). kemudian itu kamu baru mem- 
percayainya'’ Apakah sckarang 697 ) (baru 
kamu mempercayai), padahal sebclum- 
nya kamu selalu memin'.a supaya discgc- 
rakan? 


694) Maksudnya Namun di akhiral kelak Allah akan mcmperlthatkan juga aaab itu kepada Nabi 
Muhammad nw 

695 I Maksudnya antara rasul dan kaumnya yang rncndustakannya 
696|. Yang di maksud dengan ajal. lalah masa kerunluhannya 
697| Maksudnya di '*aktu tcijadinya a7ab itu 


JUZ 11 


10. YUNUS 


315 


52. fCemudian dikatakan kepada orang-orang 
yang zalim (musynk) itu: "Rasakanlah 
olehmu siksaan yang kekal; kamu tidak 
diberi balasan melainkan dengan apa yang 
telah kamu keijakan.” 

53. Dan meieka menanyakan kepadamu: 

"Benarkah (azab yang dijanjikan) itu? 
ICatakanlah: "Ya, demi Tuhan-ku, se- 

sungguhnya azab itu adalah benar dan ka- 
mu sekali-kali tidak bisa luput (daripada- 
nya)". 

Penyesaian mamma di akhirat kelak. 

54. Dan kalau setiap diti yang zalim (musy- 
rik) itu mempunyai segala apa yang ada di- 
bunti ini, tentu dia menebus dirinya de- 
ngan itu, dan mereka menyembunyi- 
kan 698 ) penyesalannya ketika mereka te- 
lah menyaksikan azab itu. Dan telah dibe- 
ri keputusan di antara mereka dengan 
adil, sedang mereka tidak dianiaya 

55. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah 
apa yang ada di langit dan di bumi. Ingat- 
lah. sesungguhnya janji Allah itu benar, 
tetapi kcbanyakan mereka tidak menge- 
tahui(nya). 

56. Dia-lah yang menghidupkan dan memati- 
kan dan hanya kepada-Nya-lah kamu di- 
kembalikan. 

57. Hai tnanuvia, sesungguhnya telah datang 
kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 
penyembuh bagj penyakit penyakit (yang 
berada) dalam dada dan peturguk serta 
rahmat bagi orang-orang yang beriman. 


& r^'' jrt 


Jfji' 

Jwal' J* 


58. Katakanlah. "Dengan kurnia Allah dan 
rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mere- 
ka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat- 
Nya itu adalah lebih baik dari apa yang 
mereka kumpulkan" 

59. Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku 

tentang rezki yang diturunkan Allah kepada- 
mu, lalu kamu jadikan sebagiannya ha- 


* < > 1 ' - ** 


3jj 

«• * x " < 


69g) Scbagian ahli tat sir ada yang mcngartikan "asarru" dengan "metahirkan” 


316 


10 YUNUS 


JUZ 11 


ram dan uebagiannya) halal". Katakan- 
lah: ’’Apakah Allah telah memberikan izin 
kcpadamu (tentang ini) atau kamu mcng- 
ada-adakan saja terhadap Allah?" 

60. Apakah dugaan orang-orang yang meng- 
ada-adakan kebohongan terhadap Allah 
pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah 
benar-benar mempunyai karunia (yang di- 
limpahkan) alas manusia, tetapi keba- 
nyakan mereka tidak mensytikuri(nya). 

Sc gala perbuatan manusia tidak 
lepas dari pengawasan Allah. 

61 Kamu tidak berada dalam suatu keadaan 
dan tidak membaca suatu ayat dari A1 
Qur'an dan kamu tidak mengeijakan sua- 
tu pckeijaan, melainkan Kami menjadi 
saksi atatmu di waktu kamu melakukan 
nya. Tidak luput dari pengetahuan Tu- 
hanrnu biarpun sebesar zarrah (atom) di 
bumi ataupun di langit. Tidak ada yang le- 
bih kccil dan tidak (pula) yang lebih besar 
dari itu, melainkan (semua tercatat) da- 
lam kitab yang nyata (Lauh Maht'uzh). 

Wali-wah Allah dan bento gembira bagi 
mereka. 

62. tngatlah. sesungguhnya wali-wali Allah 
itu, tidak ada kckhawatiran terhadap 
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 
hati. 

63. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan 
mereka sclalu bertakwa. 

64. Bagi mereka berita gembira di dalam ke- 
hidupan di dunia dan (dalam kehidupan) 
di akhirat Tidak ada perobahan bagi kali- 
mat-kalimat <janji-janji) Allah. Yang 
demikian itu adalah kemenangan yang be- 
sai. 

65. Janganlah kamu sedih oleh peikataan me- 
re ka Sesungguhnya kckuasaan itu sc- 
luruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Me- 
ngetahul 

66. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah 
semua yang ada di langit dan semua yang 
ada di bumi. Dan orang-orang yang me- 


A' '\ 

0 OJ^JU A* I J^ 1 




j- 








Jj 


: \\ 




~i YLsJw 1 


JUZ 11 


10. YUNUS 


317 


nyeru sekutu-sekutu sc lam Allah, ti- 
daklah mcngikuti (suatu keyakinan). 
Mereka tidak mcngikuti k ecu all prasang- 
ka belaka, dan meteka hanyalah menduga- 
duga. 

67. Dialah yang menjadikan malam bagi ka- 
mu supaya kamu beristirahat padanya 
dan (menjadikan) siang terang benderang 
(supaya kamu mencari karunia Allah) Se- 
sungguhnya pada yang demikian itu ter- 
dapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) ba- 
gi orang-orang yang mendengar 699 ). 

68. Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasra- 
ni) berkata: "Allah mempunyai anak". 
Maha Suci Allah; Dia-lah Yang Maha 
Kaya, kepunyaan-Nya apa yang ada di 
langit dan apa yang dibumi. Kamu tidak 
mempunyai hujjah tentang ini. Pantaskah 
kamu mengatakan terhadap Allah apa 
yang tidak kamu ketahui? 

69. Katakanlah: ’’Sesungguhnya orang-orang 

yang mengada-adakan kebohongan ter- 
hadap Allah tidak beruntung". 


70. (Bagi mereka) kesenangan (sementara) di 
dunia. kemudian kepada Kami lah mere- 
ka kembali, kemudian Kami rasakan 
kepada mereka siksa yang berat, disebab- 
kan kekafiran mereka. 

Kisah \uh a.s, Musa a.s. dan Yunus 
a.s. untuk / adi tamsil ibarai bagi 
manusia. 

71. Dan bacakanlah kepada mereka benta 
penting tentang Nuh di waktu dia berkata 
kepada kaumnya. "Hai kaumku, jika tera- 
sa berat bagimu dnggal (bersamaku) dan 
peringatanku (kepadamu) dengan ayat- 
ayat Allah, maka kepada Allahlah aku 
bcrtawakal, karena itu bulatkanlah kepu- 
tusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-se- 
kutumu (untuk membinasakanku). Ke- 
mudian janganlah keputusanmu itu dira- 
hasiakan. lalu lakukanlah terhadap diri- 
ku, dan janganlah kamu niembert tang- 
guh kepadaku. 




<$> 4 




z 


J 






C I Jj'i 61 J* 

•>> .'ll' 








699) Makiudnya Rasul dan oiang-orang benman. 


318 


10. YUNUS 


JUZ 11 


72. Jika kamu berpaling (daxi peilngatanku), 
aku tidak meminta upah sedikitpun dari- 
padamu. Upahku tidak lain hanyalah dari 
Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku 
termasuk golongan orangutang yang ber- 
s* rah diri (kepada-Nya)". 

73. Lalu mereka mendustakan Nuh, maka 
Kami selamatkan dia dan orang-orang 
yang bersamanya di dalam bahtcia, dan 
Kami jadikan mereka itu pemegang 
kekuasaan dan Kami tenggelamkan 
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 
Kami. Maka perhatikanlah bagaimana ke- 
sudahan orang-orang yang diberi peringat- 
an itu. 

74. Kemudian sesudah Nuh, Kami utus bebe- 
rapa rasul kepada kaum mereka (masing- 
masing), maka rasul-rasul itu datang ke- 
pada mereka dengan mcmbawa keterang- 
an-keterangan yang nyata, tetapi mereka 
tidak hendak be rim an k arena mereka 
dahulu telah (biasa) mcndustakannya 7 00j _ 

Demikianlah Kami mengunci mati hati 
orang-orang yang melampaui batas. 

75. Kemudian sesudah rasul-rasul itu, Kami 
utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan 
pemuka-pemuka kaumnya. dengan (mem- 
bawa) tanda-tanda (mu’jizat-mu'jizat) Ka- 
mi, maka mereka menyombongkan diri 
dan mereka adalah orang-orang yang ber- 
dosa. 

76. Dan tatkala telah datang kepada mereka 
kebenaran 701 ) dari sisi Kami, mereka ber- 
kata: ’’Sesungguhnya ini adalah sihir yang 
nyata”. 








^ ' ilrlvL^ == ’' 1 O' ' Jp 




77. 


Musa berkata: "Apakah kamu mcngata- 
kan terhadap kebenaran waktu ia datang 
kepadamu, sihirkah ini?” padahal ahli-ahli- 
sihir itu tidaldah mendapat kemenang- 


an . 


78. Mereka berkata: "Apakah kamu datang 
kepada kami untuk memalingkan kami 
dari apa yang kami dapati nenek moyang 






700) Maksudnya mereka sebelum diutus rasul biasa mendustakan yang hak. 

701) . Maksudnya: tanda-tanda kekuasaan Allah 


JUZ 11 


10. YUNUS 


319 


kami mcngcrjakannya 707 ) . dan supaya ka- 
mu berdua mempunyai kekuasaan di mu- 
ka bumi 703 ) ? kami tidak akan memper- 
cayai kamu berdua.” 

79. Fir'aun beikaia (kepada pemuka kaum- 

nya): "Datangkanlah kepadaku semua 

ahli-ahli sihir yang pandai!” 

80. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, 
Musa bcrkata kepada mereka: "Lempar- 
kanlah apa yang hendak kamu lcm par- 
kan.” 

81. Maka setelah mcrcka Icmpaikan. Musa 
berkata: "Apa yang kamu lakukan itu, 
itulah yang sihir, scsungguhnya Allah 
akan mcnampakkan ketidak bcnaran- 
nya". Sesungguhnya Allah tidak akan 
membiarkan tcrus berlangsungnya peker- 
jaan orang-orang yang membuat keru- 
sakan. 

82. Dan Allah akan mengokohkan yang be- 
nar dengan ketetapan-Nya, walaupun 
orang-orang yang bcrbuat dosa tidak me- 
nyukai(nya). 

83. Maka tidak ada yang berunan kepada 
Musa, melainkan pemuda-pemuda dari 
kaumnya (Musa) daiam keadaan takut 
bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka 
kaumnya akan menyiksa mereka Sc- 
sungguhnya Fir’aun itu berbuat sewe- 
nang-wenang di muka bumi. Dan sesung- 
guhnya dia termasuk orang-orang yang 
mclampaui batas. 

84. Berkata Musa: "Hai kaumku, jika kamu 
bcriman kepada Allah, maka bertawak- 
kallah kepada-Nya saja. jika kamu be- 
nar-benar orang yang berserah diri ” 

85. Ialu mereka berkata: "Kepada Allah-lah 
kami bertawakkal! Ya Tuhan kami; ja- 
nganlah Engkau jadikan kami sasaran fil- 
nah bagi kaum yang ralim, 

86. dan selamatkanlah kami dengan rahmat 
F.ngkau dari (tipu daya) orang-orang yang 
kafir.” 


iail' jl 






v ,"t * - .*t 


702) Maksudnya menyembah berhala 

703) Maksudnya nt-gen Mesir. 


320 


10. YUNUS 


JUZ II 






W 


M 


>is 

~ m 


* j 


87. Dan Kami wahyukan kepada Musa dan 

saudaranya: "Ambillah olehmu berdua 

beberapa buah rumah di Mesir untuk tcm- 
pat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah 
olehmu rumah-rumahmu itu tempat 
shalat dan dirikanlah olehmu sem- 
bahyang serta gembiiakanlah orang- 
orang yang beriman". 

88. Musa berkata: ”Ya Tuhan kami, sesung- 
guhnya F.ngkau telah memberi kepada 
Fir’aun dan pemuka-pemuka kaumnya 
perhiasan dan harta kekayaan dalam kehi- 
dupan dunia, ya Tuhan kami - akibatnya 
mereka menyesatkan (manusia) daii jalan 
Engkau. Ya Tuhan kami. binasakanlah 
harta benda mereka. dan kunci matilah 
hati mereka- maka mereka tidak beriman 
hingga mereka mclihat siksan yang pedih.'* 

89. Allah berfirman: "Sesungguhnya telah di- 
perkenankan permohonan kamu berdua, 
sebab itu tetaplah kamu berdua pada ja- 
lan yang lurus dan janganlah sekali-kali 
kamu mengikuti jalan orang-orang yang 
tidak mengetahui”. 

90. Dan Kami memungkinkan Bani Israil rne- 
lintasi laut. lalu mereka diikuti oleh 
Fir'aun dan bala tentaranya, karena hen- 
dak menganiaya dan menindas (mereka); 
hingga bila Fir'aun itu telah hampir teng- 
gelam berkatalah dia; ”Saya percaya bah- 
wa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan 
yang dipercayai oleh Bani Israil. dan saya 
termasuk orang-orang yang berserah diri 
(kepada Allah)”. 

91. Apakah sekarang (baru kamu percaya). 
padahal sesungguhnya kamu telah durha- 
ka sejak dahulu, dan kamu termasuk 
orang-orang yang berbuat kerusakan. 














92. Maka pada hari ini Kami selamatkan ba- 
danmu 7 04\ supaya kamu dapat menjadi 
pelajaran bagi orang-orang yang datang 




704 1 Yang diselamalkan Allah laiah tubuh kasarnya. menurut sejarah, setelah Fir'aun itu tenggeiam 
mayatnya terdampar di pantai diketemukan oleh orang-orang Mesir lalu drbalsem, sehingga 
uruh sampai sekarang dan dapat dibhat di musium Mesir. selanjutnya lihat nor 47 



JUZ II 


10. YUNUS 


321 


rm 


scsudahmu dan scsungguhnya kebanyak- 
an dan manusia lengah dari tanda-tanda 
kekuasaan Kami. 

93. Dan scsungguhnya Kami telah menem- 
patkan Bani Israil di tempat kcdiaman 
yang bagus 705 ) dan Kami beri mercka 
rczki dari yang baik-baik. Maka mereka 
tidak berselisih, kecuali sctelah datang 
kepada meieka pcngetahuan (yang terse- 
but dalam Taurat). Scsungguhnya Tuhan 
kamu akan memutuskan antara mereka di 
hari kiamat tentang apa yang meieka per- 
selisihkan itu. 

94. Maka jika kamu (Muhammad) berada da- 
lam keragu-raguan tentang apa yang Ka- 
mi turunkan kepadamu, maka tan yak an - 
lah kepada orang-orang yang mcmbaca 
kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah 
datang kebenaran kepadamu dan Tuhan- 
mu, sebab itu janganlah sckali-kali kamu 
teimasuk orang-otang yang ragu-ragu. 

95. Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk 
orang-orang yang mendustakan ayat-ayal 
Allah yang menyebabkan kamu terma- 
suk urang-orang yang rugi. 

96. Sesungguhnya orang-orang yang telah 
pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, 
tidaklah akan beriman 706 j , 

97. meskipun datang kepada mereka segala 
maam ketcrangan. hingga mereka 
menyaksikan ar.ab yang pedih. 


^ j yp. if- 



S li 

<§^\p'x3\ 


98. Dan mengapa tidak ada (penduduk) sua- 
tu kota yang betiman, lalu imannya itu 
bermanfa’at kepadanya selain kaum Yu- 
nus? latkala mereka (kaum Yunus itu), 
beriman, Kami hilangkan dart meieka 
azab yang menghinakan dalam kehidup- 
an dunia. dan Kami beri kesenangan ke 
pada mereka sampai kepada waktu yang 
tertentu. 


<■ \_yi 

ry'j 


rr*(f. ,"-i ( 


' 1 i ' ~ ^ 


70S». Maksudnya. Negeri Mesir dan negen Syam 

706). Kalimat di sini berartl "ketetapan" Maksud ayat tm lalah orang-urang yang telah ditetapkan 
Allah dalam Lauh Mahfurh bahwa mereka akan mati dalam kekafiran; sclamanya tidak akan 
beriman. 



322 


10 YUNUS 


JUZ 11 


99. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, ten- 
tulah betinnan seniua orang yang di muka 
bumi scluruhnya. Maka apakah kamu 
(hendak) memaksa mamma supaya metc- 
ka menjadi orang-orang yang bcriman se- 
muanya'’ 


100. Dan tidak ada scorangpun akan beriman 
kecuali dengan iiin Allah; dan Allah me- 
nimpakan kemurkaan kcpada orang- 
orang yang tidak mempergunakan akal- 
nya. 

101. Katakanlah. ’’Perhatikanlah apa yang ada 
di langit dan di bumi. Tidaklah berman- 
fa’at tanda kckuasaan Allah dan rasul- 
rasul yang membcri penngatan bagi orang- 
orang yang tidak beiiman". 

102. Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali 

(kejadian-kejadian) yang sama dengan ke- 
jadian-kejadian (yang menimpa) orang- 
orang yang telah terdahulu sebelum mere- 
ka. Katakanlah: ”Maka tunggulah. se- 

sungguhnya akupun termasuk orang- 
orang yang menunggu bersama kamu", 

103. Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul 
Kami dan orang-orang yang beriman, 
demikianlah menjadi kewajiban atas Ka- 
mi menyelamatkan orang-orang yang ber- 
iman. 

Da V'oh Islam, 

104. Katakanlah: "Hai manusia, jika kamu 

masih dalam kcragu-raguan tcntang aga- 
maku, maka (ketahuilah) aku tidak 
menyembah yang kamu scmbah selain 
Allah, tetapi aku menyembah Allah yang 
akan mematikan kamu dan aku telah di- 
perintah supaya termasuk orang-orang yang 
beriman", 

105. dan (aku telah diperintah): "Hadapkan- 
lah mukamu kepada agama dengan tuluj 
dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk 
orang-orang yang musyrik. 




j \jjty o' ^4 o^=> Kaj 


>s%\ $ ’$>6. '*& oj5 oi 0j Zz IzM 

& OSr5>4 \ JA j J 1 


Oi o! 3 


106. Dan janganlah kamu menyembah apa- 
apa yang tidak membcri manfa’at dan ti- 
dak (pula) memberi mudhaxat kepadamu 
selain Allah; sebab jika kamu berbuat 


lj Oiilx. 'J Xa aUl' 


JUZ 11 


10. YUNUS 


323 


(yang demikian) itu, maka sesungguhnya 
kamu kalau bcgitu termasuk orang-orang 
yang zalim". 

107. Jika Allah mcnimpakan vcsuatu kc- 
mudharatan kepadamu, maka lidak ada 
yang dapat menghilangkannya kecuali 
Dia Dan jika Allah mcnghcndaki kcbaik- 
an bagi kamu, maka lak ada yang dapat 
menolak kurnia-Nya. Dia membetikan ke- 
baikan itu kepada si a pa yang dikehenda- 
ki-Nya di antaia hamba-hamba-Nya dan 
Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Ma- 
ha Penyayang. 

108. Katakanlah: "Hat manusia, scsungguh- 

nya telah datang kepadamu kcbcnaran (Al 
Qur'an ) dari I uhanmu, sebab itu barang- 
siapa yang mcndapat petunjuk maka se- 
sungguhnya (petunjuk itu) untuk kc- 
baikan dtrinya scndiri Dan baiangsiapa 
yang sesat, maka sesungguhnya kesesat- 
annya itu mencelakakan dinnya sendiri. 
Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap 
dirimu'’. 

109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepada- 
mu, dan beisabailah hingga Allah mem- 
beri kcputusan dan Dia adalah Hakim 
yang scbaik-baiknya 


^ audita c-ojj j’j 

^ i t »T Kf < s * 

Jus ^y'j 


PENUTUP 

Surat Yunus mcngandung hal-hal yang berhubungan dcngan pokok-pokok kcpcrcayaan, 
lenyapnya syirik, pengutusan rasul, hari berbangkit, hari pembalasan dan hal-hal yang berhubung- 
an dengan pokok-pokok agama sebagaimana biasa didapati dalam surat-surat Makkiyyah. 

HUBUNGAN SURA T YUNUS DENGAN SURA T HUUD 

1. Kedua surat ini sama-sama dimulai dengan "alif laam raa”, kcmudian diiringi dengan menye- 
butkan risalah nabi-nabi yang diutus Allah dan mencrangkan kedudukan para rasul sebagai 
pemberi kabar geinbira dan pemberi peringatan. 

2. Kedua surat ini pada pertengahannya sama-sama menerangkan tentang keingkaran orang- 
orang kafir terhadap Al Qur'an, bantahan terhadap anggapan kcpalsuan risalah para rasul. 


324 


10. YUNUS 


JUZ II 



kcingkaran kaum musyrikin terhadap pokok agama. Kemudian kedua sural ini sama-sama 
ditutup dengan scruan agar mengikuti rasul, bersabar terhadap semua tindakan jahat kaum 
musyrikin. istiqaamah dan bertawakkal kepada Allah. 

Sama-sama menerangkan kisah para nabi, tctapi kisah para nabi yang disebut dalam sural 
Huud bersifat menjelaskan apa yang telah disebut dalam surat Yunus. Pada umumnya apa 
yang diutarakan dalam surat Huud mcrupakan penjelasan daii apa yang telah disebut dalam 
sural Yunus. 


JLZ 11 


11. HUUD 


325 



326 


11. HUUD 


JUZ 11 



HUUD 

SURAT KE 1 1 : 123 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


BUKTI BUKT1 KEESAAN DAN 
KEKVASAAN ALLAH 

Penniah menyembah Allah . 


Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang 
ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta di- 
jelaskan secara terperind 707 ) , yang di- 
turunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bi- 
jaksana lag! Maha Tahu, 




agar kamu tidak menyembah selain 
Allah. Sesungguhnya aku (Muhammad) 
adalah pemberi peringatan dan pembawa 
khabar gembira kepadamu daripada-Nya, 


dan hendaklah kamu meminta ampun ke- 
pada Tuhanmu dan bertaubat kepada- 
Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demi- 
kian), niscaya Dia akan mcmberi ke- 
mkmatan yang baik (ter us menerus) ke- 
padamu sampai kepada waktu yang telah 
ditentukan dan Dia akan memberi ke- 
pada tiap-tiap orang yang mempunyai ke- 
utamaan (balasan) keutamaannya. Jika 
kamu berpaling, maka sesungguhnya aku 
takut kamu akan ditimpa siksa haii 


Kepada Allah-lah kembalimu, dan 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


707). Maksudnya dipcrinct alas bebcrapa matam. ada yang mcngenai ketauhidan. hukum, kisah 
akhlak, ilmu pcngelihuan, janji dan permgalan dan Iain-lain 


JUZ 12 


11. HUUD 


327 


Perbedaan sifatsifat orang kafir dan 
sifat-sifat orang mu 'min. 

5. Ingatlah. sesungguhnya (orang munafik 
itu) memalingkan dada mcreka untuk rne- 
nyembunyikan diri daripadanya (Muham- 
mad) 708 ) . lngatlah, di waktu mereka 
menyclimuti dirinya dengan kain, Allah 
mengetahui apa yang mereka sembunyi- 
kan dan apa yang mcreka lahirkan. se- 
sungguhnya Allah Maha Mengetahui se- 
gala isi had. 


JUZ 12 

6. Dan tidak ada suatu binatang melata 709 ) 
pun di burnt melainkan Allah-lah yang 
memberi rezkinya, dan Dia mengetahui 
tempat berdiam binatang itu dan tempat 
pcnyimpanannya 710 ) . Semuanya tertulis 
dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh). 


Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan 
bumi dalam enam hari, dan adalah Arsy- 
Nya di atas air, agar Dia mcnguji siapakah di 
antara kamu yang lebih baik amalnya'i >). dan 
jika kamu bcrkala(kcpada pcndudukMckah): 
"Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan 
sesudah man", niscaya orang-orang yang 
kafir itu akan berkata: "Ini 712 ) tidak lain 
hanyalah sihir yang nyata". 




Ait c /&. 5 # 

y 

0 

33p && 

sSJso 

cl) Ail Oji '■ -ijc J* dj_j& 

\y#c$ 


70S l 

7091 

710) 


711). 


712 ). 


Maksudnya: menyemhunyikan perasaan prrmusuhan dan kcmunalikan mereka terhadap nabi 
Muhammad s a w. 

Yang dimaksud "binatang mclata" di uni lalah segcnap makhluk Allah yang bcrnyawa. 

Menurul scbagian ahli lafsir yang dimaksud dengan "tempal berdiam" dr sim lalah dunia dan 
"tempat penyimpanan" lalah akhirat. Dan menurut scbagian ahli tafsir yang lain maksud "tempat 
berdiam" lalah tulang sulbi dan "tempat penyimpanan” lalah rahim, 

Maksudnya Allah menjadikan langit dan bumi untuk tempat berdiam makhluk-Nyaserta tem- 
pat berusaha dan beramal. agar nyata di antara mcreka siapa yang taat dan patuh kepada 
Allah 

Maksud mereka mengatakan bahwa kebangkitan nanti sama dengan sihir lalah kebangkitan itu 
tidak ada sebagaimana sihir itu adalah khayaJan bei&ka. Menurut scbagian ahli Tafsir yang di- 
maksud dengan kata "Ini" talah A! Qur'an ada pula yang menalsirkan dengan hari ber- 
bangkit. 


328 


11. HUL’D 


JUZ 12 


Dan scsungguhnya jika Kami undurkan 
azab daii mereka sampai kepada suatu 
waktu yang ditcntukan, niscaya mereka 
akan berkata: "Apakah yang meng- 

halanginya?” lngatlah, di waktu azab itu 
datang kepada meieka tidaklah dapat di- 
palingkan dari mereka dan mereka di- 
liputi oleh azab yang dahulunya mereka seialu 
mempcrolok-olokkannya. 




9. Dan jika Kami rasakan kepada manusia 
suatu rahmat (nikmat) daii Kami, kemu- 
dian rahmat itu Kami cabut daripadanya, 
pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak 
berterima kasih. 

10. Dan jika Kami rasakan kepadanya keba- 
hagiaan sesudah bencana yang mcnimpa 
nya, niscaya dta akan berkata: ’Telah hi- 
lang bencana-bencana itu danpadaku”; 
sesungguhnya dia sangat gembira lagi 
bangga, 

11. kecuali orang-orang yang sabar (ter- 
hadap bencana), dan mengerjakan amal- 
amal saleh; mcrcka itu beroleh ampunan 
dan pahala yang besar. 








0143^ 

0 


Kebenaran wahyu. 

12. Maka boleh jadi kamu hendak mening- 
galkan sebahagian daii apa yang di- 
wahyukan kepadamu dan sempit karena- 
nya dadamu, karena khawatir bahwa me- 
reka akan mengatakan. ’’Mengapa tidak 
diturunkan kepadanya perbendaharaan 
(kekayaan) atau datang bersama-sama de- 
ngan dia seorang malaikat?" Sesungguh- 
nya kamu hanyalah seorang pemberi 
peringatan dan Allah Pemelihara segala 
se suatu. 

13. Bahkan mereka mengatakan: ’’Muham- 

mad telah membuat-buat Al Qur’an itu”, 
Katakanlah: ’’(Kalau demikian), maka 

datangkanlah sepuluh surat-surat yang di- 
buat-buat yang menyamainya, dan pang- 
gillah orang-orang yang kamu sanggup 
(mcmanggilnya) selain Allah, jika kamu 
memang orang-orang yang bcnai”. 


v3iU » j Pp PP 

J \J> Vi Ji oj/j ' yp f 1 

J* -- 

j[pP )Ji 



JUZ 12 


11. HUIJD 


329 


14. iika mereka yang kamu seru itu tidak 
menerima scruanmu (ajakanmu) itu ma- 
ka (katakanlah olehmu): "Ketahuilah, scsung- 
guhnya Al Qur'an itu diturunkan dengan 
ilmu 71 - 1 ) Allah, dan bahwasanya tidak ada Tu- 
han sclain Dia, maka maukah kamu berserah 
din (kepada Allah ) ?". 

15. Barangsiapa yang menghcndaki kehidup- 
an dunia dan perhiasannya, niscaya Kami 
berikan kepada mcrcka balasan pcketja- 
an mereka di dunia dengan scmpurna dan 
mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. 

16. ltulah orang-orang yang tidak tnem- 
perolch di akhirat, kecuali neraka dan 
lenyaplah di akhirat itu apa yang telah 
meieka usahakan di dunia dan sia-sialah 
apa yang telah mereka kcqakan 714 ) 


^ ^ \^gS ^Aj 




9 U^'- 4 f 4 Sj^osS'^}' 




fm 


A 

T\ A 


9 1 


17. Apakah (otang-orang kafir itu sama de- 
ngan) orang-orang yang ada mempunyai 
bukti yang nyata (Al Qur’an) dari Tu- 
hannya, dan diikuti pula oleh seorang 
saksi (Muhammad) 715 ) dari Allah dan se- 
belum Al Qur’an itu telah ada Kitab Mu- 
sa yang menjadi pedoman dan rahmat? 
Mereka itu beriman kepada Al Qur’an . 
Dan barangsiapa di antara mereka 
(orang-orang Quraisy) dan sekutu-sckutu- 
nya yang kafir kepada Al Qur'an, maka 
nerakalah tempat yang diancamkan bagi- 
nya, k arena itu janganlah kamu ragu-ragu 
terhadap Al Qur'an itu. Sesungguhnya 
(Al Qut’an) itu benar-benar dari Tuhan- 
mu, tetapi kebanyakan manusia tidak 
beriman. 

18. Dan siapakah yang lebih zalim daripada 
orang yang membuat-buat dusta terha- 
dap Allah’’ Mereka itu akan dihadapkan 
kepada Tuhan mereka, dan para saksi 716 ) 
akan berkata: "Orang-orang inilah yang 
telah berdusta terhadap Tuhan meieka". 
Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas 
otang-orang yang zalim. 


ijd. y.£J 0 ' 

04 ) iii 

- V -bi 

oi j --A? iX^jj * 


l Jfs JJL/d J*J 


713) . Yakni Allah saja yang dapat membuat Al Qur’an itu. 

714) Maksudnya apa yang mereka usahakan di dunia itu tidak ada pahalanya di akhirat nanti. 

715) . Ada yang menafsirkan "saksi” di sini dengan iibril a s adapula yang menafsirkan bahwa yang 

dimaksud dengan saksi di sini ialah Al Qur'an itu sendui karena Al Qur'an itu adalah suatu 
mu’jizat yang tidak dapat dibantah atau dibatalkan. 

716) . Maksud "para saksi” di sini ialah malaikat, nabi-nabi dan anggota-anggota badannya sendiri. 


330 


11. HUUD 


JUZ 12 


19. (yaitu) orang-orang yang menghalangi 
(manusia) dari jalan Allah dan mcng- 
hendaki (supaya) jalan itu bengkok. Dan 
mereka itulah orang-orang yang tidak per- 
caya akan adanya hari akhirat. 

20. Orang-orang itu tidak mampu meng- 
halang-halangi Allah untuk (mengazab 
mereka) di burnt ini, dan sekali-kali tidak 
adalah bagi mereka penolong selain Allah. 
Siksaan itu dilipat gandakan kepada me- 
reka. Mereka selalu tidak dapat men 
dcngar (kebcnaran) dan mereka selalu 
tidak dapat melihat(nya). 

21. Mereka itulah orang-orang yang merugi- 
kan dirinya sendiri. dan lenyaplah dari 
mereka apa yang selalu mereka ada-ada- 
kan. 

22 Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang- 
orang yang paling merugi. 

23. Sesungguhnya orang-orang yang bcr- 
iman dan mcngerjakan amal-amal saleh 
dan merendahkan diri kepada Tuhan me- 
reka, mereka itu adalah penghuni-peng- 
huni surga mereka kekal di dalamnya. 


M. ' >' T-t A" - i< > — 


24. Perbandingan kcdua golongan itu (orang- 
orang kafir dan orang-orang mukmin), se- 
perti orang buta dan tuli dengan orang 
yang dapat melihat dan dapat mende- 
ngar Adakah kedua golongan itu sama 
keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah 
kamu mengambil pelajaran (daripada per- 
bandingan itu)? 

Kitah Nabi Nuh a. s. 

25. Dan sesungguhnya Kami tclah mengutus 
Nuh kepada kaumnya, (dia berkata): "Se- 
sungguhnya aku adalah pemberi peringat- 
an yang nyata bagi kamu, 

26. agar kamu tidak menyembah sclain Allah. 
Sesungguhnya aku khawatir kamu akan di- 
nmpa azab (pada) hari yang sangat me- 
nycdihkan’*. 






I x ” XS -s 


JU2 12 


11. HL'L'D 


331 


27. Maka bcrkalalah pern impin-pcnum pin 

yang kafii dari kaumnya; '’Kami tidak 
melihat kamu, mclainkan (sebagai) se- 
orang manusia (biasa) seperti kami. dan 
kami tidak melihat orang-orang yang 
mengikuti kamu, mclainkan orang-orang 
yang hina dina di antara kami yang lekas 
percaya saja, dan kami tidak melihat ka- 
mu memiliki sesuatu kelebihan apapun 
atas kami. bahkan kami yakin bahwa 
kamu adalah orang-orang yang dusta”. 

28. Berkata Nuh; "Hai kaumku, bagaimana 
pikiranmu. jika aku ada mempunyai buk- 
ti yang nyata dari 1 uhanku, dan diberi- 
nya aku rahmat dan sisi-Nya, tetapi rah- 
mat itu disamaikan bagimu. Apa akan ka- 
mi paksakankah kamu menerimanya, 
padahal kamu tiada mcnyukainyaV” 

29. Dan (dia berkata): "Hai kaumku, aku tia- 
da meminla harta benda kepada kamu (sc- 
bagai upah) bagi scruanku. L'pahku 
hanyalah dan Allah dan aku sckali-kali ti- 
dak akan mcngvisir orang-orang yang te- 
lah bcriman Sesungguhnya mcreka akan 
bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi 
aku memandangmu suatu kaum yang ti- 
dak mengetahui”. 

30. Dan (dia berkata): "Hai kaumku, siapa- 
kah yang akan menolongku dari (az.ab) 
Allah jika aku mengusir mereka. Maka 
lidakkah kamu mengambil pclajar- 
an 717 )?" 

31. Dan aku tidak mengatakan kepada kamu 

(bahwa): "Aku mempunyai gudang-gu- 

dang rezki dan kekayaan dan Allah, dan 
aku tiada mengetahui yang ghaib, dan ti- 
dak (pula) aku mengatakan: "Bahwa se- 
sungguhnya aku adalah malaikat”, dan ti- 
dak juga aku mengatakan kepada orang- 
orang yang dipandang hina oleh peng- 
lihatanmu: "Sckali-kali Allah tidak akan 
mendatangkan kebatkan kepada me- 
reka". Allah lebih mengetahui apa yang 
ada pada diri mereka; sesungguhnya aku. 
kalau begitu benar-benar termasuk orang- 
orang yang zalim. 




'i'L 


E } i, ^ 


9 > ' ' 


V ) Jy'Slj 

f% c$\ & 


717). Kata-kata ini drucapkan oleh Nabi Nuh a.s sewaktu dia didesak oleh golongan kafir yang 
kaya dari kaumnya untuk mengusir golongan yang benman, tidak berada, miskin dan papa 


332 


11. HUUD 


JUZ 12 


32. Mereka berkata: "Hai Nuh, sesungguh- 
nya kamu telah bcrbantah dengan kami, 
dan kamu telah mcmpcrpapjang bantah- 
anmu terhadap kami, rnaka datangkanlah 
kepada kami azab yang kamu ancamkan 
kepada kami, jika kamu tcrmasuk orang- 
orang yang benai”. 

33. Nuh menjawab: "Hanyalah Allah yang 
akan mendatangkan azab itu kcpadamu 
jika Dia mcnghendaki, dan kamu sckali- 
kali tidak dapat mclepaskan diri. 




iSuj i\l o\ to 


34. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu na- 
sehatku jika aku hendak memberi nase- 
hat kepada kamu, sekiranya Allah hendak 
menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhan* 
mu, dan kepada-Nya-lah kamu di- 
kembalikan", 

35. Malahan kaum Nuh itu berkata: "Dia cu- 

ma membuat-buat nasihatnya saja”. 
Katakanlah: "Jika aku membuat-buat 

nasihat itu, maka hanya akulah yang me- 
mikul dosaku, dan aku berlepas diri dari 
dosa yang kamu perbuat”. 

36. Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasa- 
nya sekali-kali tidak akan beriman di an- 
taia kaummu, kecuali orang yang telah 
beriman (saja), kaiena itu janganlah kamu 
bersedih hati tentang apa yang selalu me- 
rcka keijakan. 

37. Dan buatlah baht era itu dengan penga- 
wasan dan petunjuk wahyu Kami, dan 
janganlah kamu bicarakan dengan Aku 
tentang orang-orang yang zalim itu; se- 
sungguhnya mereka itu akan diteng- 
gelamkan. 

38. Dan mulailah Nuh inembuat bahtera. Dan 
setiap kali pemimpin kaumnya berjalan 
meliwati Nuh, mereka mengejeknya. Ber- 
katalah Nuh: "Jika kamu mengejek kami, 
maka sesungguhnya kami (pun) menge- 
jekmu sebagaimana kamu sc kalian me- 
ngejek (kami). 

39. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang 
akan ditimpa oleh azab yang menghina- 
kannya dan yang akan ditimpa azab yang 
kckal" 


" - A ; a - 1 _ - >. 

O' ^ A3' 4 J 

J' Ji ^ 

j gi J* AiT/j t o yy~i ? ‘ 

Hi 3 

,X A** 

OojUJi 

0 a 


t_j>\ J£, aJj o y iJyiL*) JiyLfi 


JL'Z 12 


11. HUUD 


333 


40. Hingga apabila pcrintah Kami datang dan 
dapur 718 ) telah meinancarkan air, Kami 
berfirman: "Muatkanlah ke dalam bah 

tera itu dari masing-masing binatang it- 
pasang (jantan dan bctina), dan keluar- 
gamu kecuali orang yang telah tcrdahulu 
kctctapan tethadapnya dan (muaikan pu- 
la) orang-orang yang beriman.'' Dan ti- 
dak beriman bersama dcngan Nuh ilu kc- 
cuali sedikit. 

4 k Dan Nuh bctkata. "Naiklah karnu se kali- 
an kc dalamnya dengan mcnyebut nama 
Allah di waktu berlayar dan berlabuh- 
nya." Scsungguhnya Tuhanku bcnar-be- 
nai Maha Pcngampun lagi Maha Penya- 
yang. 

42. Dan bahtera itu berlayar membawa me- 
reka dalam gelombang laksana gunung, 
Dan Nuh memanggil anaknya 719 ) - se- 
dang anak itu berada di lempat yang jauh 
terpcncil. ”Hai anakku, naiklah ike- 
kapal) bersama kanu dan janganlah ka- 
mu berada bersama orang-orang yang ka 
fir.” 

43. Anaknya menjawab: "Aku akan mcncari 
pertindungan kc gunung yang dapai me- 
meliharaku dari air bah!" Nuh berkata: 
'Tidak ada yang melindungi hari ini dari 
a/.ab Allah selain Allah (saja) Yang Maha 
Penyayang" Dan gelombang menjadi 
penghalang antara keduanya; maka jadi- 
lah anak itu termasuk orang-orang yang 
ditenggelamkan. 

44 Dan difirmankan: ’’Hai bumi tclanbh air- 
mu, dan hai langit (hujan) berhentilah," 
dan airpun disurutkan, perintahpun di- 
selesaikan 720 ) dan bahtera itupun ber- 
labuh di atas bukit Judi 721 ) , dan dikata- 
kan: "Binasalah orang-orang yang zalim.” 


^ 1 if- 
if ' «■ f J if ' 4 If i dr* if 


)A_jo4 


iS -iVS j d 

VZ&S&iZ 'fy 
& 1 y 


^ ifd^d 

^ ' A*! d*J dS ' 


718) Yang dimaksud dcngan dapur ialah permukaan bumi yang memamarkan au hingga menyebab- 
kan nmbulnya taufen Lihat not 998. 

719) . .Nama anak Nabi Nuh as. yang kafir itu ' Qan 'aan ", sedang putra putranya yang beriman 

ialah: Sam, Mam dan Jafits. 

720) . Ya'ni: Allah telah mclaksanakan janjinya dengan membmasakan orang-orang yang kafir ke- 

pada Nabi Nuh a s. dan menyclamatkan orang-orang yang beriman 

721 ) . Bukit "Judi" tcrlctak di Armenia sebclah sclatan, herbatasan dengan Mesopotamia. 


334 


11. HUl'D 


JUZ 12 


45, Dan Nuh bcrscru kepada Tuhannya sam- 
bil berkata. "Ya Tuhanku, sesungguhnya 
anakku termasuk keluargaku, dan se- 
sungguhnya janji Engkau itulah yang be- 
nar Dan Engkau adalah Hakim yang se- 
adil-adilnya.” 

46. Allah berfiiman: ”Hai Nuh, sesungguh- 
nya dia bukanlah termasuk kcluargamu 
(yang dijanjikan akan diselamatkan). sc- 
sungguhnya (perbuatannya 72 * ) peibuat- 
an yang tidak baik. Sebab itu janganlah 
kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang 
kamu tidak mengetahui (hakckat)nya. Se- 
sungguhnya Aku mempenngatkan ke- 
padamu supaya kamu jangan termasuk 
orang-orang yang tidak berpengetahu- 
an.” 


'•Aj rj 


y <■- Aj U 0^“ J *^ 

^ 1 Jt j' 


47. Nuh berkata: ”Ya Tuhanku, sesungguh- 
nya aku berlindung kepada Engkau dan 
memohon kepada Engkau sesuatu yang 
aku tiada mengetahui (hakekat)nya. Dan 
sekiranya Engkau tidak member! ampun 
kepadaku, dan (tidak) menajuh belas 
kasihan kepadaku, niscaya aku akan ter- 
masuk orang-orang yang merugi.” 


\ £ vilkLl' o' ^ jyC-' J j'i 


48, Difumankan: ”Hai Nuh, turunlah dengan 
selamat sejahtera dan penuh keberkatan 
dari Kami atasmu dan atas umat-umat 
(yang mu'min) dari orang-orang yang ber- 
samamu. Dan ada (pula) umat-umat yang 
Kami beri kesenangan pada mereka 
(dalam kehidupan dunia), kemudian 
mereka akan ditimpa aaab yang pedih 
dari Kami." 




49, Itu adalah di antara berita-berita penting 
tentang yang ghaib yang Kami wahyu- 
kan kepadamu (Muhammad); tidak per- 
nah kamu mcngetahuinya dan tidak (pu- 
la) kaummu sebelum ini Maka bersabar- 
lah; sesungguhnya kesudahan yang baik 
adalah bagi orang-orang yang bertakwa. 


t* ' Jo) 

c— £=» 

^ ' jja 


7 22) Menurut pendapat tebagian ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan "perhuatannya”. lalah per- 
mohonan Nabi Nuh a.s. agar anaknya dilcpaskan dari bahaya. 


JUZ 12 


11. HUUD 


335 


rm 


Kisah Nabi Huud a.s. 

50. Dan kcpada kaum 'Aad (Kami ulus) sau- 
dara mcrcka, Huud. Ia berkata: ”Hai 

kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali ti- 
dak ada bagimu Tuhan sc lam Dia. Kamu 
hanyalah mcngada-adakan saja. 


51. Hai kaumku, aku tidak meminta upah ke- 
padamu bagi seruanku ini, Upahku tidak 
lain hanyalah dari Allah yang telah mcn- 
ciptakanku. Maka tidakkah kamu me- 
mikiikan(nya)?” 

52. Dan (dia berkata): "Hai kaumku, mohon- 
lah ampun kepada Tuhanmu lalu ber- 
tobatlah kepada-Nya, niscaya Dia me- 
nurunkan hujan yang sangat deras atas- 
mu, dan Dia akan menambahkan kekuat- 
an kepada kekuatanmu, dan janganlah ka- 
mu berpaltng dcngan bcrbuat dosa,” 

53. Kaum ‘Aad berkata: "Hai Huud. kamu li- 
dak mendatangkan kepada kami suatu 
bukti yang nyata, dan kami sekali-kali ti- 
dak akan meninggalkan sembahan- 
sembahan kami kaiena perkataanmu, dan 
kami sekali-kali tidak akan mempercayat 
kamu. 

54. Kami tidak mengatakan melainkan bah- 

wa sebagian sembahan kami telah me- 
nimpakan penyakit gila atas dirimu.” 
Huud menjawab: "Sesungguhnya aku 

jadikan Allah sebagai saksiku dan saksi - 
kanlaholehmu sekalian bah wa sesungguhnya 
aku berlepas diri dari apa yang kamu 
penekutukan. 


'JjJs-'' U-i J'cSij 

/A, ^ Ktt 


N 


uyk) 

m 


♦ i 9 f ^ \ '» , <, 




A*. ** • f 




55. dari selain-Nya, sebab itu jalankanlah ti- 
pu dayamu semuanya terhadapku dan ja- 
nganlah kamu memberi tangguh kepada - 
ku. 

56. Sesungguhnya aku bertawakkal kepada 
Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada 
suatu binatang melatapun 723 ) melainkan 
Dia-lah yang memegang ubun-ubun- 
nya 72 *) . Sesungguhnya Tuhanku di atas 
jalan yang lurus 723 ).’* 




(ft, 


723) . Tentang binatang melata lihat Not no. 709. 

724) . Maksudnya: mengusainya sepenuhnya. 

725) . Maksudnya: Allah selalu berbuat add. 


336 


11. HUUD 


Jl’Z 12 


S7. Jika kamu bcrpahng. maka sesungguh- 
nya aku tclah mcnyampaikan kcpadamu 
apa (amanat) yang aku diutus (untuk mc- 
nyanipaikanlnya kepadamu Dan Tuhan- 
ku akan mengganti tkamu) dengan kaum 
yang lain (dan) kamu; dan kamu tidak da- 
pat mcmbuat mudharat kcpada-Nya se- 
dikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah 
Maha Pcmelihara sc gala scsuatu. 

jAi ijA Icsjj 

58 Dan tatkala datang 'azab Kami, Kami se- 
lamatkan Huud dan orang-orang yang 
bcriman bersama dia dengan rabmat dart 
Kami; dan Kami selamatkan (pula) me- 
rcka (di akhirat) dan 'azab yang bcxat. 

1 \pc u&i PPPP Ptfj 

59. Dan itulah (kisah) kaum 'Aad yang mcng- 
ingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mt- 
reka, dan mendurbakai rasut-rasul Allah 
dan mcreka menuruti petintah semua 
penguasa yang sewenang-wcnang lagi me- 
nentang (kebenaran), 


60. Dan meteka selalu diikuti dengan kutuk- 
an di dunia mi dan (begitu pula) di haii 
kiamat. Ingatlab. sesungguhnya kaum 'Aad 
itu kafir kcpada Tuhan mcrcka. Ingatlah. ke- 
binasaanlah bagi kaum ’Aad (yaitu) kaum 
Huud itu. 

aJ P'P. ^ ' P>5 )£&& 6 ^ 

Kisah .\'abi Shaleh a.s. 


61. Dan kepada Tsamud (Kami utus) sau- 
dara mcrcka Sbaleh. Shalch bcrkata: *'Hai 
kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali ti- 
dak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia te- 
lah menciptakan kamu dari bumi (tanah) 
dan menjadikan kamu pcmakmurnya’ 7 * 6 ) . 
karena itu mohonlah ampunan-Nya, ke- 
mudian bertobatlah kepada-Nya. Se- 
sungguhnya Tuhanku amat dekat (rah- 
mat-Nya) tag! mcmperkcnankan (do'a 
hamba-Nya).’’ 

ip * 

f ill 9 - > \ I/' "ft * * 

jjjb >9 JSC- — =V ua 

A » l 

62. Kaum Tsamud bcrkata "Hai Shalch. se- 
sungguhnya kamu scbclum ini adalah se- 
orang di aniara kanti yang kami harap- 
kan. apakah kamu melarang kami untuk 

UjbJij [p* ISj cJlJi 'j! S 

726) Maksudnya manusia dijadikan prnghuni dunu 

untuk menguasai dan memakmurkan dunia 


JLZ 12 


11. HUUD 


337 


menyembah apa yang disembah oleh ba- 
pai-bapak kami? dan sesungguhnya ka- 
mi betul-betul dal a in keraguan yang 
menggclisahkan terhadap agama yang 
katnu scrukan kepada kami.” 

63. Shaleh berkata: "Hai kaumku, bagai- 

tnana pikiranmu jika aku mempunyai 
bukti yang nyata dari Tuhanku dan di- 
beri-Nya aku tahmat (kenabian) dari-Nya. 
maka siapakah yang akan menolong aku 
daii (azab) Allah jika aku mendurhakai- 
Nya. Sebab itu kamu tidak mcnambah 
apapun kepadaku selain datipada keru- 
gian. 

64. Hai kaumku, inilah unta betina daii Allah, 
sebagai mu’jizat (yang mcnunjukkan kc- 
benaran) untukmu, sebab itu biarkan- 
lah dia rnakan di bumi Allah, dan jangan- 
lah kamu mcngganggunya dengan gang- 
guan apapun yang akan inenyebabkan ka- 
mu ditimpa azab yang dekat.” 

65. Mcreka membunuh unta itu, maka berka- 
ta Shaleh: ’’Bersukarialah kamu sekalian 
di rumahmu sclama tiga hari 7 ^ j itu 
adalah janji yang tidak dapat didusta- 
kan ” 

66. Maka tatkala datang azab Kami. Kami 
selamatkan Shaleh beserta orang-orang 
yang be rim an bersama dia dengan rah- 
mat dan Kami dan (Kami selamatkan) dan 
kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dia-lah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa 

67. Dan satu suaia keras yang mengguntur 
menimpa orang-orang yang zalim itu, laiu 
mereka mati bergelimpangan di rumahnya. 




4w>\e j- f 1 ajl' A 

'4-^4 ' ofJ ' 3* 






r< f - 




jSS 


1x4- 

-Sy^ Jtj A-xa ' e. 


68. seolah-olah mereka belum pernah ber- 
diam7l8^ di tempat itu. Ingatlah, se- 
sungguhnya kaum Tsamud mengmgkan 
Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah 
bagi kaum Tsamud. 



• - t*p. V X 

& s 414 V 1 4 Aj 'Jy^r=> 


Pcrbuatan mcreka menusuk unta itu adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Shaleh 
a s Oleh sebab itu Allah menjatuhkan kepada mereka hukuman yaitu membatasi hidup me 
reka hanya dalam tempo tiga haii, maka sebagai ejekan mereka disuruh bersuka ria selama 
tiga hari itu 

Dcmikian ccpatnya mereka dihancurkan oleh guntur itu, sehingga mereka hancur lebur oleh 
guntur itu, tanpa bekas, seakan-akan mcreka tidak pernah ada. 




338 


11. HUUD 


JUZ 12 


Kisah Mabi Ibrahim a.i, dan Nabi 

Luth a.s. 

69. Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami 
(malaikat-malaikat) telah datang kepada 
Ibrahim dcngan membawa kabai gem- 
bira, mcreka mengucapkan: "Salaman" (Sela- 
mat). Ibrahim menjawab: "Salamun" (Sela- 
matlah), maka tidak lama kcmudian Ibrahim 
mcnyuguhkan daging anak sapi yang 
dipanggang 

70. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka ti- 
dak menjamahnya, Ibrahim memandang 
anch perbuatan mereka, dan merasa ta- 
kut kepada mcreka. Malaikat itu berkata: 
’’Jangan kamu takut, sesungguhnya kami 
adalah (malaikat-malaikat) yang diutus 
kepada kaum Luth.” 

71. Dan isterinya bcrdiri (dibalik tirai) talu 
dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kc- 
padanya berita gcmbira tentang (kelahiran) 
Ishak dan dari Ishak (akan Iahir puteranya) 
Ya’qub. 

72. Isterinya berkata: "Sungguh menghcran 
kan, apakah aku akan melahukan anak 
padahal aku adalah seorang perempuan 
tua. dan ini suamikupun dalam keadaan 
yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini 
bcnarbenar suatu yang sangat aneh.” 

73. Para malaikat itu berkata. "Apakah kamu 
merasa hcran tentang ketetapan Allah'* 
(Itu adalah) rahmat Allah dan ke- 
bcrkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai 
ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Ter- 
puji lagi Maha Pemurah.” 

74. Maka tatkala rasa takut hilang dari 
Ibrahim dan berita gembira telah datang 
kepadanya, diapun bersoal jawab dengan 
(malaikat-malaikat) Kami tentang kaum 
Luth. 

75. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar se- 
orang yang penyantun lagi penghiba dan 
suka kembali kepada Allah. 

76. Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini, 
sesungguhnya telah datang ketetapan Tu- 
hanmu, dan sesungguhnya mereka itu 
akan didatangi a/ab yang tidak dapat 
ditolak 


y 'j i- Lj o aJlj 

(§x^- 

r ~' j' 

' -AlAj j \ 3j X} i QjJrL 1 cl i» 


xd ->~j aju' ' yt 1 jjJ iS 




y>’ 'dC-Ji 

4 >' dc Jyyjc 



JUZ 12 


11. HUUD 


339 


77. Dan tatkala datang utusart-utusan Kami 
(paia malaikat) itu kepada Luth, dia me- 
rasa susah dan merasa sempit dadanya 
kaicna kedatangan mereka, dan dia ber- 
kata. "Ini adalah haii yang amat su- 
lit 73 ’).” 

78. Dan datanglah kepadanya kaumnya de- 
ngan bergegas-gegas. Dan scjak dahulu 
mereka selalu melakukan perbuatan-per- 
buatan yang keji 730 ) . Luth berkata: "Hai 
kaumku, imlah putcri-putcn (ncgcri)ku merc- 
ka lebih suci bagimu. maka bertakwalah kepa- 
da Allah dan janganlah kamu mcncemarkan 
(nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah 
di antaramu scorang yang bcrakal ?” 


M\ m ' 9 £■ "'u'" \ * 

1 J tfj SC; 


\ ' -U-T 

9 Q j t-M-J 

©^-■3 


79. Mereka mcnjawab: "Segungguhnya ka- 

mu telah tahu bahwa kami tidak mem- 
punyai kcinginan 731 ) terhadap puteri-pu- 
terimu; dan sesungguhnya kamu tentu 
mengetahui apa yang sebenarnya kami 
kehendaki.” 

80. Luth berkata: "Seandainya aku ada mcm- 
punyai kekuatan (untuk menolakmu) atau 
kalau aku dapat berlindung kepada ke- 
luarga yang kuat (tentu aku lakukan).” 

81. Para utusan (malaikat) berkata. "Hai 
Luth, sesungguhnya kami adalah utusan- 
utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak 
akan dapat menggangu kamu, sebab itu 
pergilah dengan membawa kcluarga dan 
pengikutpengikut kamu di akhir malam 
dan janganlah ada seorangpun di antara 
kamu yang tertinggal 733 ) , kecuali isteri- 
mu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab 
yang menimpa mereka karena sesung- 
guhnya saat jatuhnya azab kepada mere- 
ka talah di waktu subuh; bukankah subuh 
itu sudah dekat?”. 






^ i r y^9i vlr jA; ‘y 13 

J ’ 'J*, j2& 

jJLl 


729) 


730) . 

731) . 

732) . 


Nabi Luth a s merasa susah akan kedatangan utusan-utusan Allah itu karena mereka betupa 
pemuda yang rupawan sedangkan kaum Luth amat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan 
untuk melakukan homo sexual. Dan dia merasa tidak sanggup melindungi mereka bilamana 
ada gangguan dari kaumnya 

Maksudnya perbuatan keji di sini ialah mengerjakan liwath (homosexuil). 

Maksudnya: mereka tidak punya syahwat terhadap wanita. 

Kata "tertinggal" di sini terjemahan dan kalimah “yaltafit." 

Ada pula mufassir menteijcmahkannya dengan "mcnoleh ke belakang" 


340 


11. HUUD 


JUZ 12 


82. Maka tatkala datang azab Kami. Kami 
jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas 
ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hu- 
jani mereka dengan batu dari tanah yang 
terbakai dengan bertubi-tubi. 


83. yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan sik- 
saan itu tiadalah jauh dari orang-orang 
yang zalim 753 ) . 

KISAH NAB! SYU'AIB A S. 

84. Dan kcpada (penduduk) Mad-yan (Kami 
utus) saudara mereka, Syu’aib. la berkata 
"Hai kaumku, sembahtah Allah, sckali- 
kali tiada luhan bagimu selam Dia. Dan 
janganlah kamu kurangi takaran dan tim- 
bangan, seuingguhnya aku mclihal kamu 
dalam keadaan yang baik (mampu) dan 
sesungguhnya aku khawatir terhadapmu 
akan azab hari yang membinaaakan 
(kiarnat).*' 

85. Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, 

cukupkantah takaran dan timbangan de- 
ngan adit, dan janganlah kamu merugi- 
kan manusia terhadap hak-hak mereka 
dan janganlah kamu membuat kejahatan 
di muka bumi dengan membuat kcrusak- 
an. 

86. Sisa (keuntungan) dari Allah 754 ) ad ala h le- 
bih baik bagimu jika kamu orang-orang 
yang beriman. Dan aku bukantah se- 
orang penjaga atas dirimu.” 

87. Mereka berkata: "Hai Syu'aib, apakah 

agamamu yang menyuruh kamu agar kami 
meninggalkan apa yang disemhah oleh 
bapak-bapak kami atau melarang kami 
memperbuat apa yang kami kehendaki 
tentang harta kami. Sesungguhnya kamu 
adalah orang yang sangat penyantun lagi 
bcrakal 73S )_” 



Jt -Wo -‘OP ^ 


3 '5 xxt. jP XLjX* vJb - 

I u> aX ''J 

& ^ j,XJ' 3 W 1 3^ 


’’ .*vi 




o 1 ' 


733) . Yakni orang-orang zabm itu karena kezalimannya. mereka pasti mendapat siksa yang demikian 

Adapula sebagian mufassir mengartikan bahwa negeri kaum l.uth yang dibinasakan itu tidak jauh 
dari negeri Mekah 

734) Yang dimaksud dengan "sisa keuntungan dari Allah" talah keuntungan yang halal dalam per- 
dagangan sesudah mencukupkan takaran dan timbangan 

735) . Perkataan ini mereka ucapkan untuk mengejek Nabi Syu'aib a.s. 


JUZ 12 


11. HUUD 


341 


88. Syu’aib bcrkata: "Hai kaumku, bagai- 

mana pikiranmu jika aku mcmpunyai 
bukti yang nyata dari Tuhanku dan di- 
anugerahi-Nya aku daii pada-Nya rezki 
yang baik (patutkah aku menyalahi pe- 
rintah-Nya)? Dan aku tidak berkehendak 
menyalahi kamu (dengan mengerjakan) 
apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud 
kecuali (mendatangkan) perbaikan sclama 
aku masih berk esanggu pan. Dan tidak ada 
taufik bagiku melainkan dengan (per- 
tolongan) Allah, Kanya kepada Allah aku 
bertawakkal dan hanya kepada-Nyadah 
aku kembali 

89. Hai kaumku, janganlah hendaknya per- 
tentangan antara aku (dengan kamu) me- 
nyebabkan kamu menjadi jahat hingga 
kamu ditimpa azab seperti yang menimpa 
kaum Nuh atau kaum Huud atau kaum 
Shaleh, sedang kaum Luth tidak (pula) 
jauh (tempatnya) dari kamu. 

90. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu 
kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sr 
sungguhnya Tuhanku Maha Penyayang 
lag i Maha Pengasih. 


j>b 

4^' 


ajKij 

M. - 1 , I ^ »~l-" E 1 - 


X£/ 

fjj 


91. Mercka bcrkata "Hai Syu’aib, kami ti- 
dak banyak mengcrti tentang apa yang 
kamu katakan itu dan sesungguhnya kami 
benar-benar mclihat kamu seorang yang 
lemah di antara kami; kalau tidak lah ka 
rena ketuargamu tentulah kami telah me- 
rajam kamu, sedang kamupun bukanlah 
seorang yang berwibawa di sisi kami.” 


jyU , Jji'jC^r==‘ AjLiuua 

Ja laA Jy3j 'ib 


Mi 


i*. 


92. Syu’atb menjawab: "Hai kaumku. apa- 
kah keluargaku tebih terhormat menurut 
pandanganmu daxipada Allah, sedang 
Allah kamu jadikan sesuatu yang ter- 
buang di belakangmu'’ Sesungguhnya 
(pengetahuan) Tuhanku meliputi apa yang 
kamu kerjakan,” 

93. Dan tdia bcrkata): ”Hai kaumku, ber- 
buatlah menurut kemampuanmu, se- 
sungguhnya akupun berbuat (pula). Kc- 
lak kamu akan mengetahui siapa yang 
akan ditimpa azab yang menghina- 
kannya dan siapa yang berdusta. Dan 


J 


- ^ - \\i »t. .A A" > 




• i • ^ 




342 


11. HUUD 


JUZ 12 


tunggulah azab (Tuhan), sesungguhnya 
akupun menunggu bersama kamu." 


94. Dan tatkala datang azab Kami. Kami se- 
lamatkan Syu’aib dan orang-orang yang 
beriman bersama-sama dengan dia dengan 
rahmat dan Kami, dan orang-orang yang 
zalim dibinasakan oleh satu suara yang 
mengguntur. ialu jadilah mcreka mati 
bergelimpangan di rumahnya. 

95. Seolali-olah mereka belum pernah ber- 
diam di tcmpat itu. ingatlah. kebinasa- 
anlah bagi penduduk Mad-yan sebagai- 
mana kaum Tsamud telah binasa. 

KISAH NAB1 MUSA A S. 

96. Dan sesungguhnya Kami telah mcngutus 
Musa dcngan tanda-tanda (kekuasaan) 
Kami dan mu'juat yang nyata. 

97. kepada Fir’aun dan pemimpin-pcmimpin 
kaumnya, tetapi mereka mengikut perin- 
tah Fir’aun. padahal pcrintah Fir’aun se- 
kali-kali bukanlah (perintah) yang benar. 

98. la berjalan dt muka kaumnya di hari kia- 
mat lalu memasukkan mereka ke dalam 
neraka. Neraka itu seburuk-buruk tcmpat 
yang didatangi. 

99. Dan mcreka selalu diikuti dengan kutuk- 
an di dunia ini dan (bcgitu pula) di hari 
kiamat. La'nat itu seburuk-buruk pem- 
berian yang diberikan. 

Pelajaran dan kisah-kisah beberapa Sabi. 

100. Itu adalah sebahagian dari berita-berita 
negeri (yang telah dibinasakan) yang Ka- 
mi ceritakan kepadamu (Muhammad); di 
antara negcri-negeri itu ada yang masih 
kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pu- 
la) yang telah musnah. 

101. Dan Kami tidaklah mengamaya mereka. 
tetapi merekalah yang menganiaya diri 
mereka sendih, karena itu tiadalah ber- 
manfaat sedikitpun kepada mereka sem- 
bahan-sembahan yang mereka seru selain 


' . y) ^ 

v2l 

> * "A' - ',"-u " - 
iUl f Aju 

jjb j 1 yS'') 


' - - g ■ . - J _.^=* ■ ( ' ! •* 


I x ” XS -s 



JUZ 12 


11. HUUD 


343 


r.m 


102 . 


Allah, di waktu azab Tuhanmu datang. 
Dan sembahan-sembahan itu tidaklah me- 
nambah kepada tncrcka kecuali kebinasa- 
an belaka. 

Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila 
Dia mengazab penduduk negeri-negeri 
yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab- 
Nya itu adalah sangat pedih lagi keras. 


A, «. > >\' i-— - 




103. Sesungguhnya pada yang demikian itu be- 
nar-benai tcrdapat pelajaran bagi orang- 
orang yang takut kepada azab akhirat. 
Hah kiamat itu adalah suatu hah yang se- 
mua manusia dikumpulkan untuk (meng- 
hadapOnya dan hah itu adalah suatu hah 
yang disaksikan (oleh segala makhluk) 

104 Dan Kami tiadalali rnengunduikannya, 
melainkan sampai waktu yang tertentu. 

103. Di kala datang hari itu, tidak ada se- 
orangpun yang berbicara, melainkan dc- 
ngan izin-Nya; maka di antara mereka 
ada yang cclaka dan ada yang berbaha- 
(M- 

106. Adapun orang-orang yang celaka, maka 
(tempatnya) di dalam neraka, di dalam- 
nya mereka mengt’luarkan dan menarik 
nafas (dengan meiintih). 

107. mereka kekal di dalamnya selama ada la- 
ngit dan burnt 736 j , kecuali jika Tuhanmu 
menghendakt (yang lain). Sesungguhnya 
Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa 
yang Dia kehendaki 

108. Adapun orang-orang yang berbahagia, 
maka tempatnya di dalam surga me- 
reka kekal di dalamnya selama ada langit 
dan bumi, kecuali jika Tuhanmu rneng- 
hendaki (yang lain); sebagat karunia yang 
tiada putus-putusnya. 










109. Maka janganlah kamu berada dalam ke- 
ragu-raguan tentang apa yang disembah 
oleh mereka 737 ") . Mereka tidak menyem- 




736) Ini adalah kata kiasan yang maksudnya talah menjelaskan kekalnya mereka dalam netaka sc- 
lama-lamanya. Alam akhirat ]uga mempunyai langit dan bumi tersendih. 

737) Maksudnya jangan ragu-ragu bahvsa menyembah bcrhala itu adalah perbuatan yang sesat dan 
buruk akibatnya. 


344 


11. HUUD 


JUZ 12 


bah melainkan sebagaimana nenek mo- 
yang mereka menyembah dahulu. Dan se- 
sungguhnya Kami pasti akan menyem- 
purnakan dengan secukup-cukupnya pem- 
balasan (terhadap) mereka dengan tidak 
dikurangi sedikitpun. 

— : ^ i-i - ; - 

110. Dan sesungguhnya Kami tclah memberi- 
kan Kitab (Taurat) kepada Musa, lalu di- 
perselisihkan tenlang Kitab itu 738 ) . Dan 
seandainya tidak ada ketetapan yang te- 
lah terdahulu dan Tuhanmu, niscaya te- 
lah ditetapkan hukuman di antara me- 
reka 739 ) , Dan sesungguhnya mereka 
(orang-orang kafir Mekah) dalam kcragu- 
an yang menggelisahkan terhadap A1 

§ vv* 

Qur'an • 


111. Dan sesungguhnya kepada masing-ma- 
aing (mereka yang berselisih itu) pasti 
Tuhanmu akan menyempumakan de- 
ngan cukup, (balasan) pekeijaan mereka. 
Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa 
yang mereka keijakan. 


112. Maka tctaplah kamu pada jalan yang be- 
nar, sebagaimana diperintahkan kcpada- 
mu dan (j u 8 a > orang yang telah taubat be- 
scrta kamu dan janganlah kamu melam- 
paui batas. Sesungguhnya Dia Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan. 

SJj liijo* 1 u £ ' 

j yZJZ Uj> AjI ''yui> 

113. Dan janganlah kamu cenderung kepada 
orang-orang yang zalim 740 ) yang menyc- 
babkan kamu disentuh api neraka, dan se- 
kali-kali kamu tiada mcmpunyai seorang 
penolongpun selain daripada Allah, kemu- 
dian kamu tidak akan diberi pertolongan. 

1st \j>JJ III' 1 

114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada ke- 
dua tepi siang (pagi dan petang) dan pada 
bahagian pcrmulaan daripada malam. Se- 

JZ&jj j}<^ ' Sj£> \ _jUaaJ \ 1 J 

718). Ayat ini suatu penghibur kepada Nab) Muhammad sa w, scwaktu beliau menghadap] tantang- 
an terhadap Al Qur’an oleh orang kafir Mekah. Allah menceiitakan hahwa Taurat yang di- 
bawa Nabi Musa as. dahulupun juga dapat tantangan oleh orang-orang Yahudi. 

739) . Maksudnya andaikata tidak ada ketetapan penundaan azab terhadap mereka sampai hari 

kiamat. tcntulah mereka dibinasakan dalam waktu itu juga. 

740) . Cenderung kepada orang yang zalim maksudnya menggauli mereka serta meridhai perbuatan- 

nya. Akan tetapi jika bergaul dengan mereka tanpa meridhai pcrbuatannya dengan maksud 
agar mereka kembali kepada kcbenaran atau memelihaia dirt, maka dibolehkan 


JUZ 12 


11. HUUD 


345 


r-« 


sungguhnya perbuatan-perbuatan yang 
baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan- 
perbuatan yang buruk Itulah peringatan 
bagi orang-orang yang ingat. 

115. Dan bersabarlah, karcna scungguhnya 
Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang- 
orang yang berbuat kcbaikan. 

116 Maka mengapa tidak ada daxi umat-umat 
yang scbelum kamu orang-orang yang 
mempunyai keutamaan yang melarang 
daripada (mengeqakan) kerusakan di 
muka bumi, kcmali srbahagian keeil di 
antara orang-orang yang telah Kami sc- 
lamatkan di antara mereka, dan orang- 
orang yang zabm hanya mementmgkan 
kcmkmatan yang mcwah yang ada pada 
mereka, dan mereka adalah orang-orang 
yang berdosa. 

117, Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan 
membinasakan negcri-negeri seeaxa /ahm, 
sedang penduduknya orang-orang yang 
berbuat kebaikan. 

118 Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia 
menjadikan manusia umat yang satu. te- 
tapi mereka senantiasa bersebsih pen- 
dapat, 

119. kecuali orang-orang yang dibcri rahmat 
oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah 
menciptakan mereka. Kalintat Tuhanmu 
Ikeputusan-Nya) telah ditetapkan se- 
sungguhnva Aku akan memenuhi neraka 
Jahannam dengan jin dan manusia (yang 
durhaka) semuanya. 


i 




A < > . » > A* 


’ * ** 


120. Dan semua kisah dari rasul rasul Kami 
ceritakan kepadamu, ialah kisah kisah 
yang dengannya Kami teguhkan hatimu; 
dan dalam surat mi telah datang kepada- 
mu kebenaran serta pengajaran dan 
peringatan bagi orang-orang yang ber- 
intan. 

121. Dan katakantah kepada orang-orang yang 
tidak benman: "Berbuatlah menumt kc- 
mampuanmu; sesungguhnya kami-pun 
berbuat (pula)." 







346 


11. HUUD 


JUZ 12 


122. Dan tunggulah (akibat pcrbuatanmu); se- 
sungguhnya katnipun menunggu (pula).” 

123. Dan kepunyaan Allah -lah apa yang ghaib 
di langit dan di bum! dan kepada-Nya-lah 
dikembalikan urusan-urusan semuanya, 
maka sembahlah Dia, dan bertawakkal- 
Lah kepada-Nya. Dan sekali-kali Tuhan- 
mu tidak lalai dari apa yang kamu kerja- 
kan. 


0 






PENUTUP 


Surat Hud mengandung hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok agama, seperti. 

Ketauhidan, kerasulan, hari berbangkit, kemudian dihubungkan dengan daVah yang telah di- 

lakukan oleh paxa Nabi kepada kaumnya. 

HlIBUNGAN SURA T HUD DENGAN SURA T YUSUF. 

1. Kedua jurat ini sama-tama dimulai dengan aliif laam raa dan kemudian diiringi dengan pen- 
jelasan tentang Al- Qur'an. 

2. Surat Yusuf menyempumakan penjelasan kisah para rasul yang disebut dalam sunt Hud 
dan jurat Yusuf, kemudian kisah itu dijadikin dalil untuk menyatakan bahwa Al Qur'an 
itu adalah wahyu Uaahi; tidak ada lagi sesudah Nabi Muhammad s.aw. nabi-nabi atau rasul- 
rasul yang diutus Allah. 

3. Perbedaan kedua jurat ini dalam mcnjclaskan kisah-kisah para Nabi ialah bahwa dalam surat 
Hud diutarakan kisah beberapa orang rasul dengan kaumnya dalam menyampaikan risalah- 
nya, akibat-akibat bagi orang yang mengikuti mereka dan akibat bagi orang yang mendus- 
takan, kemudian dijadikan perbandingan dan khabar yang mengancam kaum musynkin 
Arab beserta pengikut-pengikutnya. Dalam surat Yusuf diterangkan tentang kehidupan 
Nabi Yusuf yang mula-mula dianiaya oleh saudara-saudaranya yang kemudian menjadi orang 
yang bcrkuasa yang dapat menolong saudara-saudaranya dan ibu bapanya. Pribadi Nabi 
Yusuf a s. ini harus dijadikan teladan oleh semua yang beriman kepada Nabi Muhammad 
s.a.w. 


^ y? 


JUZ 12 


12. YUSUF 


347 


YUSUF 


MUQADDIMAH 

Surat Yusuf ini tcrdiri atas 111 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena di- 
turunkan di Mekah sebelum hfjrah. Surat ini dinamakan surat Yusuf adalah karena titik Herat 
dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf a.t. Riwayat tersebut salah satu di antara oerita-cerita 
ghaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai mu'jizat bagi beliau, sedang 
beliau sebelum diturunkan surat ini tidak mengetahuinya. Menurut riwayat A1 Baihaqi dalam 
kitab "Ad Dalail” bahwa segolongan oiang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mende- 
ngar cerita Yusuf a.s. ini, karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui 

Dari cerita Yusuf a.s. ini, Nabi Muhammad s.a.w. mengambil pelajaran-pclajaran yang banyak 
dan merupakan penghibur terhadap beliau dalam menjalankan tugasnya. 

Pokok-pokok isinya: 


1. Keimanan 

Kenabian Yusuf a.s. dan mu'jizat-mu’jizatnya; ketentuan yang berhubungan de- 
ngan keagamaan adalah hak Allah semata-mata; qadha Allah tak dapat dirobah; 
para rasul semuanya laki-laki. 

2. Hukum-hukum: 

Kehaiusan merahasiakan sesuatu untuk menghindari fitnah; barang dan anak te- 
muan wajib dipungut tidak boleh dibiarkan; boleh melakukah helah yang tidak 
merugikan orang lain untuk memperoleh sesuatu kemaslahatan. 

3. Kisah-kisah: 

Riwayat Nabi Yusuf a.s. bersaudara dengan orang tua mereka Ya'qub a.s. 

4. Dan Iain-lain: 

Beberapa sifat dan suri tauladan yang mulia yang dapat diambil dari cerita Yusuf 
a.s.; persamaan antara agama para nabi-nabi ialah tauhid. 


348 


12. YUSUF 


JUZ 12 



YUSUF 

SURAT K£ 12: 111 ayat 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


KJSAHNAB1 YUSUF A.S. 

Yusuf bermimpi. 

1. Alif, laam, raa 741 ). Ini adalah ayat-ayat 
Kitab ( A1 Qur’an ) yang nyata (dari 
Allah). 

2. Sesungguhnya Kami mcnurunkannya 
berupa Al Qur’an dengan berbahasa 
Arab, agar kamu memahaminya. 

3. Kami menceriterakan kepadamu kisah 
yang paling baik dengan mewahyukan Al 
Qur’an ini kepadamu. dan sesungguhnya 
kamu sebelum (Kami mcwahyukan)nya 
adalah termasuk orang-orang yang belum 
mengetahui. 

4. (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada 

ayahnya: "Wahai ayahku 742 ) , se- 

sungguhnya aku bermimpi melihat se- 
bclas bintang, matahari dan bulan; kulihat 
semuanya sujud kepadaku.” 

5. Ayahnya berkata: ”Hai anakku. jangan- 
lah kamu ceritakan mimpimu itu kepada 
saudara-saudaramu, maka mereka mem- 
buat makar (untuk membinasakan)mu. 
Scsungguhnya syaitan itu adalah musuh 
yang nyata bag! manusia.” 

6. Dan demikianlah Tuhanmu, memilih ka- 
mu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan- 
Nya kepadamu sebahagian dari ta’bir 
mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya 
ni’mat-Nya kepadamu dan kepada ke- 
luarga Ya'qub, sebagaimana Dia tclah 
menyempurnakan ni’mat-Nya kepada dua 






741) . Lihat not no, 10 

742) . Bapak Yusuf a.s. ialah Ya’qub putera Ishak putera Ibrahim i s 


JUZ 12 


12. YUSUF 


349 


rm 


orang bapakmu 743 ) sebelum itu, (yaitu) 
Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhan- 
mu Maha Mengetahui lagi Maha Bijak- 
sana. 

Yusuf dengan saudara-saudaranya. 

7. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda 
kckuasaan Allah pada (kisah) Yusuf dan 
saudara-saudaranya bagi orang-orang 
yang bertanya. 

8. (Yaitu) ketika mereka berkata ’’Sesung- 
guhnya Yusuf dan saudara kandungnya 
(Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita 
daripada kita sendiri, padahal kita (ini) 
adalah satu golongan (yang kuat). Se- 
sungguhnya ayah kita adalah dalam ke- 
keliruan yang nyata. 

9. Bunuhlah Yusuf atau buanglali dia ke 
suatu daerah (yang tak dikenal) supaya 
perhatian ayahmu tertumpah kepadamu 
saja, dan sesudah itu hendaklah kamu 
menjadi orang-orang yang baik 744 ) 

10. Seorang di antara mereka berkata: 
"langanlah kamu bunuh Yusuf, tctapi 
masukkanlah dia ke dasar sumur supaya 
dia dipungut oleh beberapa orang mu- 
safir, jika kamu hendak berbuat." 






o-i' , JLj y. } il! O 








■< 




11. Mereka berkata: "Wahai ayah kami, apa 
sebabnya kamu tidak mempcrcayai kami 
terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya 
kami adalah orang-orang yang mengingini 
kebaikan baginya. 

12. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok 
pagi, agar dia (dapat) berscnang-senang 
dan (dapat) bermam-main, dan sesung- 
guhnya kami pasti tnenjaganya.” 

13. Berkata Ya’qub; "Sesungguhnya kepergi- 
an kamu bersama Yusuf amat menyedih- 
kanku dan aku khawatir kalau-kalau dia 
dimakan serigala, sedang kamu lengah 
daripadanya.” 


t • JL 


A & utej A'i 




iJ 

J 1 oU-jc Aj 0 1 J 1,3 


743) . Dimaksud bapak di sini kakek dan ayah dari kakek. 

744) . Menjadi orang baik-baik "yaitu mereka setelah membunuh Yusuf a.s. bertaubat kepada Allah 

serta mengeqakan amal-amal saleh. 



350 


12. YUSUF 


JUZ 12 


14. Mereka berkata: ”Jika ia benar-benar di- 
makan sengala, sedang kami golongan 
(yang kuat), scsungguhnya kami kalau 
demikian adalah orang-orang yang me- 
nigi 745 )” 

15. Maka tatkala mereka membawanya dan 
sepakat memasukkannya ke dasar sumur 
(lalu mereka masukkan dia), dan (di wak- 
tu dia sudah da lam sumur) Kami wahyu- 
kan kepada Yusuf: "Scsungguhnya kamu 
akan menceritakan kepada mereka per- 
buaian mereka ini, sedang mereka tiada 
ingat lagi." 

16. Kemudian mereka datang kepada ayah 
mereka di sore hari sambil mcnangis. 


'?'■ • > .'n'-’ i >'■ 


0 ^ 


17. Mereka berkata. "Wahai ayah kami, sc 
sungguhnya kami pergi berlomba-lomba 
dan kami tinggalkan Yusuf di dekat ba- 
rang-barang kami, lalu dia dim akan sen- 
gala; dan kamu sekali-kali tidak akan per- 
caya kepada kami. sekalipun kami adalah 
orang-orang yang bcrur." 

18. Mereka datang membawa baju gamisnya 
(yang berlumuran) dengan darah palsu. 
Ya’qub berkata: "Scbcnamya dirimu sen- 
dirilah yang memandang baik per bu a tan 
(yang buruk) itu; maka kesabaran yang 
baik itulah fkcsabaranku 746 ) . Dan Allah 
sajalah yang dimohon pcrtolongan-Nya 
terhadap apa yang kamu ceritakan.” 

19. Kemudian datanglah kelompok orang- 
orang musafir, lalu mereka menyuruh sc- 
oring pengambil air, maka dia menurun- 
kan timbanya, dia berkata: "Oh; kabar 
gembira, ini seorang anak muda!” Kemu- 
dian mereka menyembunyikan dia seba- 
gai baiang dagangan. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang mereka kerjakan. 


• 4 


r~ u »f- 

-K 1 4V 




j: J‘5 J iUj 


o-'si *L>-j 

t 1 % fct, 

Z&i&ZiiZS. &&&& 

^ d ? {LAt am 'j 


745) . Maksudnya: menjadi orang-orang pengecut yang hidupnya tidak ada artinya. 

746) . Maksudnya: dalam hal ini Ya'qub memilih kesabaran yang baik, tetclah mcndengar berita yang 

menyedihkan itu. 


IUZ 12 


12. YUSUF 


351 




Yusuf men da pat godaan. 

20. Dan mereka mcnjual Yusuf dengan harga 
yang murah. yaitu beberapa dirham saja, 
dan mereka merasa tidak tertarik hatinya 
kcpada Yusuf 747 ), 

21. Dan otang Mesir yang membelinya ber- 
kata kcpada isterinya 748 ) : "Berikanlah ke- 
padanya tempat {dan lay an an) yang baik, 
boleh jadi dia bermanfaat kcpada kita 
atau kita pungut dia sebagai anak.” Dan 
demikian putalah Kami mcmberikan ke- 
dudukan yang baik kepada Yusuf di mu- 
ka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan 
kepadanya ta"bir mimpi. Dan Allah ber- 
kuasa terhadap urusan-Nya, tetapi ke- 
banyakan manusia tiada mengetahuinya. 


22. Dan tatkala dia cukup dewasa 749 ) Kami 
berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Dc- 
mikianlah Kami memberi balasan kepada 
orang-orang yang berbuat baik. 

23. Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf ting- 
gal di rumahnya menggoda Yusuf untuk 
menundukkan dirinya (kepadanya) dan 
dia mcnutup pintu-pintu, seraya berkata: 
"Marilah ke sinl" Yusuf betkata: ”Aku 
berlindung kepada Allah, sungguh tuan- 
ku telah mempeilakukan aku dengan 
baik.” Sesungguhnya orang-orang yang 
zalim tiada akan beruntung. 

24. Sesungguhnya wanita itu telah ber- 
maksud (melakukan perbuatan itu) de- 
ngan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud 
(melakukan pula) dengan wanita itu an- 
daikata dia tidak melihat tanda (dari) 
Tuhannya 750 ) . Demikianlah , agar Kami 
memalingkan daripadanya kemungkaran 
dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu ter- 
masuk hamba-hamba Kami yang terpilih. 




w 




' Mp <Jri J a^*4j jiH ' 

'ulitj u!>o- AJ-AJ* <• JO Ai>' uij 
til ' Oy-sf 

•? * 0 ’y* m + ** \' r * if 9 Z'' '''' 


•a ** 


3'^ cJ ' cJaicj 




' ^ S* • > 




747) . Hati mereka tidak lertaiik kepadaYusuf karena dia anak temuan di dalam pet] ala nan. Jadi 

mereka kuatir kalau-kalau pemiliknya dating mengambilnya. Oleh karena itu mereka tergesa- 
gesa menjualnya sekalipun dengan harga yang murah. 

748) . Orang Mesir yang mcmbeb Yusuf a.s. itu scoring Raja Mesu be mama Oitldir dan nama 

isterinya Zulaikha. 

749) . Nabi Yusuf mcncapai umur an tar a 30-40 tahun. 

750) . Ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Nabi Yusuf a.s. punya keinginan yang buruk terhadap 

wanita itu Zulaikha, akan tetapi godaan itu demikian besarnya sehingga andaikata dia tidak 
dikuatkan dengan keimartan kepada Allah s.w.t. tentu dia jatuh ke dalam kema'siatan. 



352 


12. YUSUF 


JUZ 12 


25. Dan keduanya berlomba-lomba menuju 
pintu dan wanita itu menarik baju gamis 
Yusuf dari betaking hingga koyak dan kc- 
dua-duanya mendapati suami wanita itu 
di muka pintu. Wanita itu bcrkata: "Apa- 
kah pembalasan tethadap orang yang bei- 
maksud bcrbuat strong dengan isterimu, 
selain dipenjaiakan atau (dihukum) de- 
ngan azab yang pedih?" 

26. Yusuf berkata; ”Dia menggodaku untuk 

menundukkan diriku (kepadanya)", dan 
seorang saksi dari keluarga wanita itu 
memberikan kesaksiannya: "Jika baju 

gamisnya koyak di muka, maka wanita itu 
benar, dan Yusuf termasuk orang-orang 
yang dusta. 

27. Dan jika baju gamisnya koyak di be- 
lakang, maka wanita itulah yang dusta, 
dan Yusuf teimasuk orang-orang yang 
benar." 

28. Maka tatkala suami wanita itu melihat ba- 
ju gamis Yusuf koyak di belakang ber- 
katalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu 
adalah di antara tipu daya kamu. se- 
sungguhnya tipu daya kamu adalah be- 
sar " 

29. (Hai) Yusuf: "Berpalmglah dari ini 751 ) , 
dan (kamu haiistriku) mohon ampunlah 
atas dosamu itu, karena kamu se- 
sungguhnya termasuk orang-orang yang 
berbuat salah." 

Yusuf dipenjora. 

30. Dan wanita-wanita di kota berkata: 
"Uteri A1 Aziz 752 ) menggoda bujangnya 
untuk menundukkan dirinya (kepada- 
nya), sesungguhnya cintanya kepada bu- 
jangnva itu adalah sangat mendalam, 
Sesungguhnya kami memandangnya da- 
lam kesesatan yang nyata.” 

31. Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) men- 
dengar cercaan mcTeka. diundangnyalah 
wanita-wanita itu dan disediakannya ba- 


$ gi-U \i\32pd&5 

3 J VyL 'o \ 

" < ' «■ tt - I--.-., "t|C 

'J Jt J » 


JtS 


3 3 


< ff *+* > ) \ + 

J* Jt 

J* 

jaj; 




^ *.? > 'l 

\3Xls} '£& 


751) . Maksudnya rahasiakanlah perisliwa ini. 

752) . A) Aziz sebutan bagi Raja di Meur 


JUZ 12 


12. YUSUF 


353 


gi mercka tcmpat duduk, dan diberi- 
kannya kepada masing-masing mcicka 
scbuah pisau (untuk memotong jamuan), 
kemudian dia bcrkata (kepada YusuO: 
"Keluailah (nampakkanlah dirirnu ) ke- 
pada mereka” Maka tatkala wanita-wa- 
nita itu mclihatnya, mereka kagum ke- 
pada Ikeelokan rupajnya, dan mereka 
melukai (jari) tangannya dan berkata; 
"Maha sempurna Allah, ini bukanlah 
rnanusia. Sesungguhnya ini tidak lain 
hanyalah malaikat yang mulia.” 

32. Warnta itu berkata: ’’Itulah dia orang 

yang kamti ccla aku katena (tertarik) ke- 
padanya, dan sesungguhnya aku telah 
menggoda dia untuk menundukkan diri- 
nya (kepadaku) akan tetapi dia me- 
nolak Dan sesungguhnya jika dia tidak 
mcniaati apa yang aku perintahkan ke- 
padanya, niscaya dia akan dipenjarakan 
dan dia akan termasuk golongan orang- 
orang yang hma.” 

33. Yusuf berkata: "Wahat Tuhanku, pen- 

jaia lebih aku sukai daripada mcmcnuhi 
ajakan mereka kepadaku. Dan jika ti- 
dak F.ngkau hvndarkan daripadaku tipu 
daya mereka, tentu aku akan cenderung 
untuk (memenuhi keinginan mercka) dan 
tcntulah aku termasuk oiang-orang yang 
bodoh.” 

34. Maka Tuhannya memperkenankan do ‘a 
Yusuf, dan Dia mcnghindarkan Yusuf 
dari tipu daya mereka. Sesungguhnya 
Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Malia 
Mengetahui. 

35. Kemudian timbul pikiran pads mereka se- 
telah melihat tanda-tanda (kebenaran Yu- 
suf) bahwa mereka harus mcmenjarakan- 
nya sampai sesuatu waktu 733 ). 

Da 'wah Yusuf datum pen/ara 

36 Dan bersama dengan dia masuk pula ke- 

dalam penjara dua orang pemuda 7s4 ) . 








'V >*•■* ’ \ "i'"' »fr 

yjj ' !3b >-* 'jo *j 


753) . Setelah mereka melihat kebenaran Yusuf, namun demfleian mereka memenjarakannya juga su- 

paya jelas bahwa yang beisalah adalah Yusuf: dan orang -orang tidak Lagi membicarakan hal 
ini. 

754) Menurut nwayat dua orang pemuda itu adalah pelayan-pelayan raja: seorang pelayan yang 
mengurusi minuman raja dan yang seorang lag) tukang buat roti 


354 


12. YUSUF 


JUZ 12 




.m 


*A 


m 


Bcrkatalah salah scoring di antara ke- 
duanya: "Sesungguhnya aku bermimpi, 

bahwa aku memeras anggur.'’ Dan yang 
lainnya berkata: "Sesungguhnya aku 

bermimpi, bahwa aku membawa roti di 
atas kepalaku, sebahagiannya dimakan 
burung." Berikanlah kepada kami ta*bir- 
nya; sesungguhnya kami memandang ka- 
mu terrnasuk orang-orang yang pandai 
(mena’birkan mimpi). 

37. Yusuf berkata: Tidak disampaikan ke- 
pada kamu berdua makanan yang akan 
diberikan kepadamu melainkan aku te- 
lah dapat menerangkan jenis makanan 
itu, sebelum makanan itu sampai ke- 
padamu. Yang dcmikian itu adalah se- 
bagian dari apa yang diajarkan kepada- 
ku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku te- 
lah meninggalkan agama orang-orang 
yang tidak beriman kepada Allah, se- 
dang mercka ingkar kepada hari kemu- 
dian. 

38. Dan aku mengikut agama bapak-bapak- 
ku yaitu Ibrahim. Ishak dan Ya'qub. 
Tiadalah patul bag) kami (para Nabi) 
mempersekutukan sesuatu apapun de- 
ngan Allah. Yang demikian itu adalah 
dari karunia Allah kepada kami dan ke- 
pada manusia (seluruhnya); tetapi ke- 
banyakan manusia itu tidak mensyukuri- 
(Nya). 

39. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang 
baik- tuhan-ruhan yang bermacam-macam itu 
ataukah Allah Yang Maha Esa tagi Maha 
Pcrkasa? 

40. Kamu tidak menyembah yang selain 
Allah kecuali hanya (menyembah) nama- 
nama yang kamu dan nenek moyangmu 
membuat-buatnya. Allah tidak me- 
nurunkan suatu keteranganpun tentang 
nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah 
kepunyaan Allah. Dia telah memerintah- 
kan agar kamu tidak menyembah selain 
Dia Itulah agama yang lurus, tetapi ke- 
banyakan manusia tidak mengetahui. 

41. Hai kedua penghuni penjara, "Adapun salah 
seorang di antara kamu berdua, akan memberi 
minum tuannya dengar. khamar ; adapun yang 


ji 

36 

A)l\j O' 

ft -r i*- » \'A' • 

\) j -& 




JUZ 12 


12. YUSUF 


355 


scorang lagi maka ia akan disalib, lalu buiung 
memakan sebagian dan kepalanya Tclah di- 
putuskan pcrkara yang kamu bcrdua mcna- 
nyakannya (kepadaku). " 




J)jS ^ j J* ' 

<§) 


42. Dan Yusuf berkata kepada orang yang 

diketahuinya akan selamat di antara me- 
reka berdua: 'Terangkanlah keadaanku 

kepada tuanmu.” Maka syaitan men- 
jadikan dia lupa mencrangkan (keadaan 
Yusuf) kepada tuannya. K arena itu 
tetapkh dia (YusuO dalam penjara bebe- 
tapa tahun lamanya. 

7k ‘Mr Yusuf ten tang mimpi raja. 

43. Raja berkata (kepada orang-orang ter- 
kemuka dari kaumnya), "Sesungguhnya 
aku bermimpi melihat tujuh ekor lapi 
betina yang gemuk-gemuk di makan oleh 
tujuh ekor sapl betina yang kurus-kurus 
dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan 
tujuh bulir lainnya yang kering." Hai 
orang-orang yang terkemuka: ’Terangkan- 
lah kepadaku tentang ta'bir mimpiku 
itu jika kamu dapat mena’birkan mimpL” 

44. Mereka menjawab: ”(ltu) adalah mimpi- 
mimpi yang kosong dan kami sekaii-kali 
tidak tahu mcnta’birkan mimpi itu.” 

45. Dan berkatalah orang yang selamat di 
antara mereka berdua dan teringat (ke- 
pada YusuD sesudah be be ra pa waktu 
lamanya: "Aku akan memberitakan ke- 
padamu tentang (orang yang pandai) 
mcna'birkan mimpi itu, maka utuslah 
aku (kepadanya).” 

46. (Setclah pelayan itu berjumpa dengan 
Yusuf dia berseru): "Yusuf, had orang 
yang amat dipercaya, terangkanlah kepada 
kami tentang tujuh ekor sapi betina yang 
gemuk-getnuk yang dimakan oleh tujuh 
ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 
tujuh bulir (gandum) yang hijau dan 
(tujuh) lainnya yang kering agar aku 
kcmbali kepada orang-orang itu, agar 
mereka mengetahuinya.” 


gO jAj 1 jj* J'dJ 






>< g _ ',t> y ? 




✓ > 




" VI" tl l » f } f 

♦ *?!-" f» ' •’/l i . I-- 


"it > } > 




356 


12. YUSUF 


JUZ 12 


47. Yusuf berkata: ’’Supaya kamu bcrta- 

nam tujuh tahun (lamanya) sebagai- 
mana biasa; maka apa yang kamu tuai 
hendaktah kamu biarkan dibulirnya ke- 
cuali sedikit untuk kamu makan 

48 Kcmudian scsudah itu akan datang tujuli 
tahun yang arnat sulit, yang mcnghabis- 
kan apa yang kamu simpan untuk mcng- 
hadapinya (tahun sulit). keeuali sedikit 
dart (bibit gandum) yang kamu simpan. 

49. Kemudian scteiah itu akan datang ta 
hun yang padanya manusia dtbcrt hujan 
(dcngan cukup) dan di masa itu mcrcka 
merneras anggur,” 

Yusuf dibebaskan dan pen/aro 

50. Raja berkata: "Bawalah dia kepadaku.” 

Maka tatkala utusan itu datang kepada 
Yusuf, berkatalah Yusuf: "Kembaltlah 

kepada tuanmu dan tanyakanlah ke- 
padanya bagaimana halnya wanita-wa- 
nita yang teiah melukai tangannya. Se- 
sungguhnya Tuhanku, Maha Menge- 
tahui tipu daya mcrcka. “ 

51. Raja berkata (kepada wanita-wanita itu). 
"Bagaimana keadaanmu 755 ) ketika ka- 
mu ntcnggoda Yusuf untuk mcnunduk- 
kan dirinya (kepadamu)?” Mcrcka ber- 
kata: Maha Sempurna Allah, kami tiada 
mcngetahui sesuatu kcburukan dari pada- 
nya. Berkata isteri A1 Aziz: "Sekarang je- 
laslah kebcnaran itu. akulah yang meng- 
godanya untuk menundukkan dtrmya 
(kepadaku), dan sesungguhnya dia terma- 
suk orang orang yang benar.” 

52. (Yusuf berkata): ’’Yang demikian itu 

agar dia (A1 Aziz) mengetahui bahwa se- 
sungguhnya aku tidak berkhianat kc- 
padanya di bclakangnya. dan bahwa- 
sanya Allah tidak meridhai tipu daya 
orang-orang yang berkhianat. 


-tk%, 




btt Js 


^ Oyfe'tj'v j ojjjk* 

u 4 '*(p A 


\ 'C IS XkLli -Slij J sill 

ifytj 

! »r ^ < z 7 i -if'' yt*-r i— '\K 
if J J Is 



7 55). Yang dimaksud dcngan keadaanmu, lalah pendapat wanita-wanita itu tentang Yusuf a.s. apa 
kah dia terpengaruh oleh godaan itu atau tidak. 


JUZ 13 


12. YUSL'K 


357 


JUZ 13 

53. Dan aku tidak membebaskan diriku (dari 
kesalahan), karcna sesungguhnya nafsu 
itu setalu menyuruh kepada kcjahatan, kc- 
cuali nafsu yang diberi rahmat olch 
Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Pcngampun lag: Maha Penyayang. 

54. Dan raja berkata "Bawalah Yusuf ke- 

padaku, agar aku memilih dia sebagai 
orang yang rapat kepadaku”. Maka tat- 
kala raja telah bercakap-cakap dengan 
dia. dia berkata: "Sesungguhnya kamu 

(tnulai) hari mi menjadi seotang yang ber- 
kedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi 
kami”. 

55. Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku benda- 
harawan negara (Mesir); sesungguhnya 
aku adalah orang yang pandai menjaga, 
lagi berpengetahuan.” 

56. Dan demikianlah Kami memberi ke- 
dudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; 
(dia berkuasa penuh) pergi menuju ke 
mana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. 
Kami melimpahkan rahmat Kami kepada 
siapa yang Kami kehendaki dan Kami ti- 
dak menyia-nyiakan pah ala orang-orang 
yang berbuat bade. 

57. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu 
lebih balk, bagi orang-orang yang ber- 
iman dan sclalu bertakwa. 

Pertemuan Yusuf a. s. dengan 
saudara saudaranya. 

58. Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke 
Mesir) lalu mereka masuk ke (tempat)nya. 
Maka Yuaif mengenal mereka, sedang 
mereka tidak kenal (lagi) kepadanya 7s6 ) . 


59. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk me- 
reka bahan makanannya, ia berkata: 
“Bawalah kepadaku saudaramu yang se- 


4 . 'a**. J'ij 






9 x* * % 

+ ^ < . <. 


f\'\ '' > l'? pT/'/- 


756). Menurut sejarah ketika terjadt musim paceklik di Mesir dan sekitarnya. maka atas anjuran Ya‘ 
qub, saudara-saudara Yusuf datang dari Kanaan ke Mesit menghadap pembesar-pembesar Mesir 
untuk meminta bantuan bahan makanan. 


358 


12. YUSUF 


JUZ 13 


ayah dengan kamu (Bunyamin), tidakkah 
kamu melihal bahwa aku menyempuma- 
kan sukatan dan aku adalah scbalk-baik 
penerima tamu? 

60. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, 
maka kamu tidak akan mendapat su- 
katan lag! dan padaku dan jangan ka- 
mu mcndckatiku”. 

61. Mereka berkata: ’’Kami akan membujuk 
ayahnya untuk membawanya (ke mari) 
dan sesungguhnya kami benar-benar akan 
melaksanakannya”. 

62. Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya: 
’’Masukkanlah barang-baiang (penukar 
kepunyaan meteka) 757 ) ke dalam karung- 
kaiung mereka. supaya mereka mengc- 
tahuinya apabila mereka telah kembali ke- 
pada keluarganya, mudah-mudahan mere- 
ka kembali lagi 75 # ) ", 

63. Maka tatkala mereka telah kembali ke- 
pada ayah mereka (Ya'qub) mereka ber- 
kata: "Wahai ayah kami. kami tidak akan 
mendapat sukatan (gandum) lagi, (jika 
tidak membawa saudara kami), sebab itu 
btarkanlah saudara kami pergi bersama- 
sama kami supaya kami mendapat sukat- 
an, dan sesungguhnya kami benar-benar 
akan menjaganya” 

64. Berkata Ya'qub: "Bagaimana aku akan 

mempcrcayakannya (Bunyamin) kepada- 
mu, kecuali seperti aku telah memper- 
cayakan saudaranya (Yusuf) kepada ka- 
mu dahulu 7 * 9 ) ?". Maka Allah adalah se- 
baik-baik Penjaga dan Dia adalah Ma- 
lta Penyayang di antara para penyayang. 

65. Tatkala mereka membuka barang-barang- 
nya, mereka mcncmukan kembali ba- 
rang-barang (penukaran) mereka, dikem- 




a y-V. 




4 J'tfj 


'o'o Cj ' jl u 'y^-J uis 

\jU^ Lju* 


757) . Menu rut kebanyakan ahli tafsir. barang-baiang dan saudara-saudara Yusuf yang digunakan se 

bagai aLat penukar bahan makanan itu ialah kulit dan tcrompah 

758) . Tindakan ini diambil oleh Yusuf sebagai aasat, dengan cara menanam budi kepada mereka. agar 

mereka nantinya bersedia kembali lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin 

759) . Maksudnya. bahwa Ya’qub a.s. tidak dapat mempercayakan Bunyamin kepada saudara-saudara- 

nya. k arena dia kuatir akan terjadi kejadian seperti yang diaiami oleh Yusuf dahulu 


JUZ 13 


12. YUSUF 


359 


,\\N 


fm 


jf 

WA 




'/Xki 


balikan kepada mereka. Mereka berkata: 
’"Wahai ayah kami apa lagi yang kita ingin- 
kan. Ini barang-barang kita dikcmbali- 
kan kepada kita, dan kami akan dapat 
mcmberi makan kcluarga kami, dan kami 
akan dapat memclihara saudara kami, 
dan kami akan mendapat tambahan su- 
katan(gandum) seberat beban seekor un- 
ta. Itu adalah sukatan yang mudah (bagi 
raja Mem)’*. 

66. Ya’qub berkata: "Aku sekali-kali tidak 

akan mclepaikannya (pergi) bersama- 
sama kamu, sebetum kamu memberikan 
kepadaku janji yang teguh atas nama 
Allah, bahwa kamu pasti akan mem- 
bawanya kepadaku kembali, kecuali jika 
kamu dikepung musuh”. Tatkala mereka 
memberikan janji mereka, maka Ya’qub 
berkata: ’’Allah adalah saksi terhadap apa 
yang kita ucapkan (ini)”. 

67. Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku 
janganlah kamu (bersama-sama) masuk 
dari satu pintu gerbang, dan masuklah da- 
ri pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; 
namun demikian aku tiada dapat me- 
lcpaskan kamu baxang sedikitpun dari- 
pada (takdir) Allah. Keputusan menetap- 
kan (sesuatu) hanyalah hak Allah: ke- 
pada-Nya-lah aku bertawakkal dan hen- 
daklah kepada-Nya saja orang-orang 
yang bertawakkal berserah diri”. 

68. Dan tatkala mereka masuk menunit yang 
diperintahkan ayah mereka, maka (cara 
yang mereka lakukan itu) tiadalah me- 
lepaskan mereka sedikitpun dari takdir 
Allah, akan tetapi itu hanya suatu ke- 
inginan pada diri Ya’qub yang telah di- 
tetapkannya. Dan sesungguhnya dia 
mempunyai pengetahuan, k arena Kami 
telah mengajarkan kepadanya. Akan te- 
tapi kebanyakan manusia tiada menge- 
tahui 

69. Dan tatkala mereka masuk ke (tempat) 
Yusuf, Yusuf membawa saudaranya (Bun- 
yamui) ke tempatnya, Yusuf berkata : 
’’Sesungguhnya aku (ini) adalah saudara- 
mu, maka janganlah kamu berdukadta 
terhadap apa yang telah mereka keija- 
kan". 


, te . 

V cs ^ 


j&S 


^rj Avj*- J'Sj 

.Ax"*- A ’ \\i << 
^ 1 yl? ' 

'j@ g&xZ'jJ-z 

uJ <i l* A 




360 


12. YUSUF 


JUZ 13 


70. Maka tatkala telah disupkan untuk mere- 
ka bahan makanan mcrcka, Yusuf me- 
masukkan piala (tempat minum) ke da- 
lam karung saudaianya. Kemudian ber- 
teriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai 
kafilah'. sesungguhnya kamu adalah orang- 
orang yang mencuri "\ 

71. Mcrcka menjawab, sambii menghadap ke- 
pada penyeru-penyeru itu: "Barang apa- 
kah yang hilang dari kamu'’” 


72. Penyeru-penyeru itu berkata- "Kami ke- 
hilangan piala raja, dan siapa yang dapat 
mengembalikannya akan memperoleh ba- 
han makanan (sebetat) beban unta. dan 
aku menjamin terhadapnya". 

73. Saudara-saudara Yusuf menjawab: "De- 
mi Allah sesungguhnya kamu mengeta- 
hui bahwa kami datang bukan untuk 
membuat kerusakan di negcri (ini) dan 
kami bukantah para pencuri'*. 

74. Mcrcka berkata: 'Tetapi apa balasannya 
jikalau kamu betul-betul pendusta?". 


lb»- c- aj bdi A -kiio \y >5 


j3aSC3i)\3 
jhA- & ' j 

0 jJJ_ 


75. Mereka menjawab: "Balasannya, lalah 

pada siapa diketemukan (barang yang hi- 
lang) dalam karungnya, maka dia sendiri- 
lah balasannya (tebusannya) 160 j Demi- 
kianlah kami memberi pcmbalasan kc- 
pada orang-orang yang zalim." 

76. Maka mulailali Yusuf (memeriksa) ka- 
rung-karung mereka sebelum (meme- 
riksa) karung saudaianya sendiri, kemu- 
dian dia mengeluarkan piala raja itu dari 
karung saudaianya. Demikianlah Kami 
atur untuk (mencapai maksud) Yusuf 
Tiadalah patut Yusuf menghukum sau- 
daianya menurut undang-undang raja, ke- 
cuali Allah menghendakinya. Kami 
tinggikan derajat orang yang Kami ke- 
hendaki: dan di atas tiap-tiap orang yang 
berpengetahuan itu ada Iagr Yang Maha 
Mcngetahui. 

77. Mereka berkata: "Jika ia mencuri, maka 
sesungguhnya telah pernah mencuri pula 
saudaranya sebelum itu". Maka Yusuf 


--rf . r It- * ’ i -r. 

® Sj£- 


lib 






760). Menurut syari’at Nabi Ya'qub a s. barangsiapa mencuri maka hukumannya uilah opencuri dijadi- 
kan budak satu tahun. 




JUZ 13 


12 YUSUF 


361 


menyembunytkan kejengkelan jtu pada 
dirinya dan tidak menampakkannya ke- 
pada mcreka. Dia berkata (dalam hati- 
nya): ’’Kamu lcbih buruk kedudukanmu 
(sifat-sifatmu) dan Allah Maha Menge- 
tahui a pa yang kamu tetangkan itu”. 


A, rr . > \ 

> - f- r?i s ^ -f 

J—S LAA-j 


78. Mcreka berkata: ”Wahai AI Aziz, se- 

sungguhnya ia mempunyai ayah yang su- 
dah lanjut usianya, tantaran itu ambtllah 
salah seorang diantaia kami sebagaj gan- 
tinya, sesungguhnya kami melihat kamu 
tcrmasuk orang-orang yang berbuat 
baik”. 

79. Berkata Yusuf. ”Aku mohon perlin- 
dungan kepada Allah daripada menahan 
seorang, kecuali orang yang kami ke- 
temukan harta benda kami padanya, jika 
kami berbuat dcmikian, maka benar- 
benarlah kami otang-otang yang zalim" 

80. Maka tatkala mcreka berputus asa daxi- 
pada (putusan) Yusuf 761 ) mereka me- 
nyendiri sambil berunding dengan ber- 
bisik-bisik. Berkatalalt yang tertua di an- 
tara mereka: “Tidakkah kamu ketahur bah- 
wa sesungguhnya ayahmu telah meng- 
ambil janji dan kamu dengan nama Allah 
dan scbelum itu kamu telah menyia-nyia- 
kan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan me- 
ninggalkan negen Mcsir. sampai ayahku 
mengizinkan kepadaku (untuk kembali), 
atau Allah memberi keputusan terhadap- 
ku. Dan Dia adalah Hakim yang sebaik- 
baiknya”. 

81. Kembalilah kepada ayahmu dan kata- 
kanlah: "Wahai ayah kami’ Sesungguh- 
nya anakmu telah mencuri; dan kami ha- 
nya menyaksikan apa yang kami ketahui. 
dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga 
(mengetahui) barang yang ghaib. 

82. Dan tanyalah (penduduk) negeri yang 
kami berada di situ, dan kafilah yang ka- 
mi datang bersamanya, dan sesungguh- 
nya kami adalah orang-orang yang bc- 
nar". 


^ 5- "x 




JA j 1 Zj»J- r A=> 

aii'' 

-- - \ 






761). Ya*ni putusan Yusuf yang menolak permintaan mereka untuk menukar Bunyamin dengan sau- 
daranya yang lain. 





362 


12. YUSll- 


JUZ 13 


83. Ya'qub betkata: "Hanya dirimu scndtrt- 
lah yanp mcmandane balk perbuatan 
(yang buiuk) itu. Maka kcsabaxan yang 
baik itu lab (kesabaranku). Mudah-mudah- 
an Allah mcndatangkan mereka semua- 
nya kepadaku. sesungguhnya Dia-lah 
Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijak- 
Sana”. 

84. Dan Ya’qub betpaling dart mereka (anak- 

anaknya) seraya beikata: "Aduhai duka 

citaku terhadap Yusuf’, dan kedua mats- 
nya mcnjadi putih katena kesedihan dan 
dia adalah seorang yang menahan ama- 
rahnya (terhadap anak-anaknya). 

85. Mereka bcrkata: "Demi Allah, scnantiasa 
kamu mengingati Yusuf sehingga katnu 
mengidapkan penyakit yang berat atau 
termasuk orang-orang yang binasa". 






& * J* C^==OJ • 


I V" 


86. Ya'qub menjawab: "Sesungguhnya ha- 

nyalah kcpada Allah aku mengadukan 
kesusahan dan kcsedihanku. dan aku 
mengetahui dati Allah apa yang kamu 
tiada mengetahuinya,” 


87. 


88. 


89 


Hai anak-anakku, pcrgilah kamu. maka 
carilah berita tentang Yusuf dan saudara- 
nya dan jangan kamu berputus asa daxi 
rahmat Allah. Sesungguhnya tiada ber- 
putus asa dari rahmat Allah, melainkan 
kaum yang kafir". 

Maka ketika mcrcka masuk ke (tempat) 
Yusuf, mereka berkata: "Hai A1 Aziz, ka- 
mi dan keluaiga kami telah ditimpa ke- 
sengsaraan dan kami datang membawa 
barang-barang yang tak bcrharga. maka 
sempurnakanlah sukatan untuk kami. dan 
bersedekahlah kepada kami. sesungguh- 
nya Allah member! balasan kepada orang- 
orang yang berscdckah.” 

Yusuf berkata "Apakah kamu menge- 
tahui (kcjclekan) apa yang telah kamu 
lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya 
ketika kamu tidak mengetahui (akibat) 
perbuatanmu itu?" 


lj ly ’sS ^ 

^ ' Sj Ai \ ^ [ AiJ' 

^==*1 . ' cJ Al 

9 '~t£ 

^ J<S Aji' 

■jA i\ 



o Tv: ^ v- 


JUZ 13 


12. YUSUF 


363 


90. Mereka berkata "Apakah kamu ini be- 
nar-benar Yusuf?” Yusuf menjawab: 
"Akulah Yusuf dan ini saudaiaku. Se- 
sungguhnya Allah telah melimpahkan 
karunia-Nya kepada kami”. Sesungguh- 
nya barangsiapa yang bertakwa dan ber- 
sabai, maka sesungguhnya Allah tidak 
menyia-nyiakan pahala orang-orang 
yang berbuat baik". 

91. Mereka berkata: ’’Demi Allah, scsung- 

guhnya Allah telah melebihkan kamu atas 
kami, dan sesungguhnya kami adalah 
orang-orang yang bersalah (berdosa)”. 

92. Dia (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tak 
ada cercaan terhadap kamu, mudah- 
mudahan Allah mengampuni (kamu), dan 
Dia adalah Malta Penyayang di antara para 
penyayang.” 

93. Pergilah kamu dengan membawa baju 
gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah 
ayahku, nanti ia akan melihat kcmbali; 
dan bawalah keluargamu scmuanya ke- 
padaku”. 

Pertemuan Yusuf a. s. dengan kedua 
orang tuanya. 

94. Tatkala kafilah itu telah ke luar (dari ncge- 

ri Mesir) berkata ayah mereka: "Se- 

sungguhnya aku mencium bau Yusuf, se- 
kiranya kamu tidak mcnuduhku lemah 
akal (tentu kamu membenarkan aku)”. 

95. Keluaiganya berkata: "Demi Allah, se- 
sungguhnya kamu masih dalam kekeliru- 
anmu yang dahulu”. 

96. Tatkala telah tiba pembawa kabar gem- 
bira itu, maka diletakkannya baju gamis 
itu ke wajah Ya’qub, lalu kembalilah dia 
dapat melihat. Berkata Ya’qub: "Tidak - 
kah aku katakan kepadamu, bahwa aku 
mengetahui dari Allah apa yang kamu ti- 
dak mengetahuinya”. 

97. Mereka berkata: ’’Wahai ayah kami, mo- 
honkanlah ampun bagi kami terhadap 
dosa-dosa kami, sesungguhnya kami ada- 
lah orang-orang yang bersalah (ber- 
dosa)". 


Jul 0 j.'i I JJg i 0 

A , 

\X< 

S'-Obj 






A) \_y » — 

($) £-0 ' \J> l3 






364 


12. YUSUF 


JUZ 13 


98 Ya’qub berkata: "Aku akan mcmohon- 
kan ampun bagimu kcpada Tuhanku. Se- 
sungguhnya Dia-lah Yang Maha Peng- 
ampun lagi Maha Penyayang”. 

99. Maka tatkala mereka masuk kc (tcmpat) 
Yusuf: Yusuf merangkul ibu bapanya 767 ) 
dan dia berkata: ’’Masuklah kamu ke 

ncg.cn Moor, insya Allah dalam keadaan 
aman". 

100. Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke 
atas singgasana. Dan mereka (semuanya) 
meicbahkan diii scraya sujud 763 ) kepada 
Yusuf. Dan berkata Yusuf: "W'ahai ayah- 
ku inilah ta'bii mimpiku yang dahulu itu; 
sesungguhnya Tuhanku tclah menjadi- 
kannya suatu kenyataan. Dan sesung- 
guhnya Tuhanku telah berbuat baik ke- 
padaku, kctika Dia membebaskan aku 
dari rumah pcnjara dan ketika membawa 
kamu dari dusun padang pasir, setelah 
syaitan merusakkan (hubungan) antara- 
ku dan saudara-saudaraku. Sesungguh- 
nya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa 
yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia- 
lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 

Do b Yusuf a. s. 

101. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau tclah 
menganugerahkan kcpadaku sebahagian 
kerajaan dan telah mengajarkan kepada- 
ku sebahagian ta’bii mimpi. (Ya Tuhan). 
Pencipta langit dan bum! Engkaulah Pc- 
lindungku di dunia dan di akhirat, wafat- 
kanlah aku dalam keadaan Islam dan 
gabungkanlah aku dengan orang-orang yang 
sdch. 

Pelajaran yang da pat diambil dari 
kisah Yusuf a.s. 

102 Demikian itu (adalah) di antara benta- 
berita yang ghaib yang Kami wahyukan 
kepadamu (Muhammad); padahal kamu 
tidak berada pada sisi mereka, ketika 
mereka memutuskan rencananya (untuk 
memasukkan Yusuf kc dalam sumur) dan 
mereka sedang mengatur tipu daya. 




aj y) t Uls 

^ Ail'i J J\Sj 

.-"•r t •tr-'i;'' 

4j 


i ''j 


6'jSi 


762) . Ayah dan saudara perrmpuan lbunya (bibi). 

763) . Sujud di sini ialah sujud penghormatan bukan sujud ibadah. 


JUZ 13 


12. YUSUF 


365 


103. Dan sebahagian besar manusia tidak akan 
beriman - walaupun katmi sangat meng- 
ingvnkannya -. 


104. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah 
kepada mereka (terhadap seru annul ini), 
itu tidak lain hanyalah pcngaiaran bagi se- 
mesta alam. 

105. Dan banyak sekali tanda-tanda (kekuasa- 
an Allah) di langit dan di bumi yang mere- 
ka melaluinya. sedang mcrcka bei paling 
daiipadanya. 

106. Dan sebahagian besar dan mereka tidak 
beriman kepada Allah, melainkan dalam 
kcadaan mempersekutukan Allah (de- 
ngan sembahan-sembahan lain) 

107. Apakah mereka merasa aman dan ke- 
datangan siksa Allah yang meliputi mere- 
ka, atau kedatangan kiamat kepada mere- 
ka secara mendadak, sedang mereka ti- 
dak menyadarinya? 

108. Katakanlah: “Inilah jalan (agama)ku, aku 
dan orang-orang yang mengikutiku meng- 
ajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah 
yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tia- 
da termasuk orang-orang yang musyrik” 


S ol ,J>r' jt 

#3 

'j oyU 1 

S [‘Oi Lj =*' yzyX*j 

xj ^ . )9 x t . *4*^* "i Jc 

s > '\ *\\> -I 


109, Kami tidak mengutus sebelum kamu, me- 
lainkan orang laki-laki yang Kami beri- 
kan wahyu kepadanya di antara pendu- 
duk negeri. Maka tidakkah mereka be- 
pergian di muka bumi lalu melihat bagai- 
mana kesudahan orang-orang sebelum 
mereka (yang mendustakan rasul) dan se- 
sungguhnya kampung akhirat adalah 
lebih bade bagi orang-orang yang ber- 
takwa Maka tidakkah kamu memikii- 
kannya? 

110. Sehingga apabila para rasul tidak mem- 
punyai harapan lagi (tentang keimanan 
mereka) dan telah meyakini bahwa mere- 
ka telah didust akan, datanglah kepada pa- 
ra rasul itu pcrtolongan Kami, lalu disc- 
la matkan orang-orang yang Kami ke- 
hendaki. Dan tidak dapat ditolak siksa 
Kami daripada orang-orang yang ber- 
dosa. 








4 'J; 


jyijo > OiAW, 

\ <j£- Ixi- ’u ibii 



366 


12. YUSUF 


JU7 13 


111 Scsungguhnya pada kisah-kisah mereka 
itu tcrdapat pengajaran bagi orang-orang 
yang mempunyai akal, Al Qur'an itu 
bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan 
tctapi mcmbenarkan (kitab-kitab) yang sc- 
belumnya dan mcnjclaskan segala se- 
suatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat 
bagi kaum yang bcriman. 




•f 9 ** «*3 f 

c,\ 


PENUTUP 


Surat Yusuf ini seluruh isinya berkisaj pada cerita Nabi Yusuf a.s. dan saudara-saudaranya 
bcscrta orang tua mereka. Cara penuturan kisah Nabi Yusuf ini kepada Nabi Muhammad s.a w. 
berbeda dengan kisah-kisah nabi-nabi yang lain, yaitu; kisah Nabi Yusuf a.s. ini khusus dice- 
ritakan dalam satu surat, sedang kisah-kisah nabi-nabi yang lain disebutkan dalam beberapa 
surat. I si dari kisah Nabi Yusuf a.s. ini berlainan pula dengan kisah-kisah nabi-nabi yang lain. 
Dalam kisah nabi-nabi yang lain, Allah menitik beratkan kepada tantangan yang bermacam- 
macam dari kaum mereka, kemudian mengakhiri kisah itu dengan kemusnahan para penantang 
para nabi itu. Di dalam kisah Nabi Yusuf a.s. ini, Allah s.w.t. menonjolkan akibat yang baik dari- 
pada kesabaran, dan bahwa kesenangan itu datangnya sesudah pendeiitaan. AUalt menguji Nabi 
Ya’qub a.s. dengan kehilangan puteranya Yusuf a.s. dan penglihatannya, dan menguji ketabahan 
dan kesabaran Yusuf a.s. dengan dipisahkan dari ibu-bapanya, dibuang ke dalam sumur, dan di- 
perdagangkan sebagai budak. Kemudian Allah s.w.t. menguji imannya dengan godaan wanita 
cantik lagi bangsawan dan akhirnya dimasukkan kc dalam penjara. Kemudian Allah melepaskan 
Yusuf a.s. dan ayahnya dari segala penderitaan dan cubaan itu; menghimpunkan mereka kembali; 
mengembalikan penglihatan Ya'qub a.s. dan menghidupkan lagi Lin la kasih antara mereka de 
ngan Yusuf a.s. 

HU BU AC, AS SURA T YUSUF DESGAS SURAT AR RA D 

1. Dalam surat ini Allah secara umum mengemukakan adanya tanda-tanda keesaan Allah di 
langrt dan di bumi. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah mengemukakannya lagi sccara lebih jelas. 

2. Kedua surat tersebut sama-sama memuat pcngalarnan nabi-nabi zaman dahulu beserta umat- 
nya. Yang menentang kebenaran mengalami kehancuran sedang yang mengikuti kebenaran 
mendapat kemenangan. 

3. Pada akhir surat Yusuf ditcrangkan baliwa Al Qur'an itu bukanlah perkataan yang diada- 
adakan, melainkan petunjuk dan rahmat bagi orang yarig bcriman, dan keterangan yang de- 
mikian itu diulangi lagi di awal surat Ar Ra’d. 



Tv? 


JUZ 13 


13. AR RA’D (GURUH1 


367 


AR RA’D (GURUH) 


MUQADDIMAH 


Surat Ar Ra’d ini terdiri alas 43 ayat termasuk golongan surat-surat Madaniyyah 
Surat ini dinamakan ”Ar Ra’d” yang berarti ’’guruh” karena dalam ayat 13 Allah bcrfirman 
yang artmya ”Dan guruh itu bcrtasbih sambil mcmuji-Nya”, menunjukkan sifat kcsucian dan 
kesempumaan Allah s.w.t. Dan lagl sesuai dengan sifat A1 Qut'an yang mengandung antaman 
dan harapan. maka demikian pulalah halnya bunyi guruh itu ntenimbulkan kecemasan dan ha- 
rapan kepada manusia. Isi yang tcrpenting dan surat ini ialah bahwa bimbingan Allah kcpada 
makhluk-Nya bertalian crat dengan hukum sebab dan akibat. Bagi Allah s.w.t. tidak ada pilili 
kasih dalam menetapkan hukuman Balasan atau hukuman adalah akibat dati ketaatan atau ke- 
ingkaran terhadap hukum Allah. 

Pnkok-pokok isinya: 


I. Keimanan 


Allah-lah yang menciptakan alam semesta serta mengaturnya, ilmu Allah mebputi 
segala sesuatu; adanya malaikat yang selalu memelihara manusia yang datang si- 
lih betganti, yaitu malaikat Hafazhah;hanya Allah yang mencrima do ’a dan hamba- 
Nya; membeti taufiq hanya hak Allah, sedang tugas para rasul menyampaikan 
agama Allah. 


2 . 


3. 


Hukum-hukum: 

Manusia drlarang mendo'akan yang jelek-jelek untuk dirinya; kewajiban mencegah per* 
buatan-perhuatan yang mungkar. 

Kisah-kisah 

Kisah pengalaman nabi-nabi zaman dahulu. 

4. Don lain -la in 

Beberapa <dfat yang terpuji; perumpamaan bagi orang-orang yang menyembah ber- 
hala dan orang-orang yang menyembah Allah; Allah tidak merobah nasib sesuatu 
bangsa schingga mcrcka merobah kcadaan mcrcka sendiri. 


368 


13. AR RA’D (CiURUH) 


JUZ 13 





<a 4 §wK^i#£', 




J* 




AR RA’D (GURUH) 

SURAT KE 13:43 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

KFBFNA RAN A 1. Q UR 'A N 

Bukti-bukii kekuasaan Allah dan 
kaempurnaan ilmu -Nva. 

1. Alif laam miim raa 764 ) . Ini adalah ayat- 
ayat A1 Kitab ( A1 Qur'an ). Dan Kitab 
yang diturunkan kepadamu daripada 
Tuhanmu itu adalah benar; akan tetapi 
kebanyakan manusia tidak beriman 
(kepadanya). 

2. Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa 
tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, 
kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. 
dan menundukkan matahari dan bulan. 
Masing-masing beredai hingga waktu 
yang ditentukan. Allah mengatur urusan 
(makhluk-Nya), mcnjelaskan tanda-tanda 
(kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini 
pertemuan (mu) dengan Tuhanmu. 

3. Dan Dia-lah Tuhan yang membentang- 
kan bumi dan menjadikan gunung-gunung 
dan sungai-sungai padanya. Dan men- 
jadikan padanya semua buah-buahan bci- 
pasang-pasangan 7 * 5 ) , Allah menutupkan 
malam kepada siang Sesungguhnya pada 
yang demikian itu tcroapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang me- 
mikiikan. 

4. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian 
yang berdampingan, dan kebun-kebun 
anggur, tanaman-tanaman dan pohon 
koima yang bercabang dan yang tidak 
bcrcabang, disirami dengan air yang sa- 
ma. Kami melebihkan sebahagian tanam- 
tanaman itu atas sebahagian yang lain 
tentang rasanya. Sesungguhnya pada 


iife j2\ 




') (+> yj -yf'Jy*. 

0 tuij ^==tiJ 

' Sjfc 

» v » - y.n »'? Tf ■ * 

\ jj 

•; *> . i"r 


764) . Uhat not no. 10. 

765) . Yang dimaksud ’bcrpa&ang-pasangan" talah jantan dan betina, pahit dan manis, putih dan hilam, 

besar kectl dan sebagainya. 




JU7. 13 


13. AR RA’D (GL'RUH) 


369 


yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
(kcbesaran Allah) bagi kaum yang ber- 
fikir. 

5. Dan jika (ada sesuatu) yang kamu heran- 
kan, maka yang patut menghcrankan ada- 
lah ucapan mereka: "Apabila kami telah 
menjadi tanah, apakah kami sesungguh- 
nya akan (dikcmbalikan) menjadi makh- 
luk yang baru?” Orang-orang itulah 
yang kai'ir kepada Tuhannya; dan orang- 
orang itulah (yang dilekatkan) belenggu di 
lehernya; mereka itulah penghuni neraka, 
mereka kckal di dalamnya. 

6. Mereka meminta kepadamu supaya dise- 
gerakan (datangnya) siksa, sebelum 
(mereka meminta) kebaikan 766 ) _ padahal 
telah teijadi bermacam-macam contoh 
siksa sebetum mereka. Sesungguhnya 
Tuhanmu benar-benar mempunyai am- 
punan (yang luas) bagi manusia sekali- 
pun mereka zalim, dan 9esungguhnya 
Tuhanmu benar-benar sangat keras siksa- 
Nya. 

7. Orang-orang yang kafir berkata; "Menga- 
pa tidak diturunkan kepadanya (Mu- 
hammad) suatu tanda (kcbesaran) dari 
Tuhannya?" Sesungguhnya kamu h anyalah 
seorang pemberi peringatan; dan bagi 
tiap-tiap kaum ada orang yang memberi 
petunjuk. 

8. Allah mengetahui apa yang dikandung 
oleh setiap perempuan, dan kandungan ra- 
him yang kurang sempurna dan yang ber- 
tambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya 
ada ukurannya. 

9. Yang mengetahui semua yang ghaib dan 
yang nampak; Yang Maha Besar lagi Ma- 
ha Tinggi. 

10 Sama saja (bagi Tuhan), siapa di antara- 
mu yang merahasiakan ucapannya, dan 
siapa yang berterus-tcrang dengan ucap- 
an itu, dan siapa yang bersembunyi di ma- 
Lam hari dan yang beijalan (menampak- 
kan diri) di siang hari. 


0 40I 






i * tf • ^ ''X*' 


766). Orang-orang musyrik dengan cara mengejek meminta kepada Nabi Muhammad s.a.w., supaya di- 
segerakan turunnya siksa. padahal semestinya mereka lebih dahulu meminta rah mat dan ke- 
selamatan. 


370 


13. AR RA’D (GURUH) 


JUZ 13 



7s 


Kebangkitan dan keruntuhan suatu 
bangsa ter gan rung pa da sikap dan 
tindakan mereka sen dirt 

1 1 . Bagi manusia ada malaikat-malaflut yang 
selalu mcngikutinya bergiliran. di muka 
dan di belakangnya, mcrcka mcnjaganya 
atas petintah Allah767j < Sesungguhnya 
Allah tidak meiobah keadaan sesuatu 
kaum sehingga mcrcka merobah keada- 
an 768 ) yang ada pada diri mereka sendiri. 
Dan apabila Allah menghcndaki ke- 
burukan terhadap sesuatu kaum, maka 
tak ada yang dapat menolaknya; dan 
sckali-kali tak ada pelindung bagi mcrcka 
selain Dia. 

Tanda-tanda keesaan Allah s.w.t. 

12. Dia-lah Tuhan yang mempcrlihatkan ki- 
lat kcpadamu untuk menimbulkan kc- 
takutan dan harapan, dan Dia mengada- 
kan awan mendung. 

13. Dan guruh itu bcrtasbih dcngan memuji 
Allah, (dcmikian pula) para malaikat kare- 
na takut kepada-Nya, dan Allah melepas- 
kan halilintar, lalu merumpakannya ke- 
pada siapa yang Dia kehcndaki, dan 
mcrcka bcrbantah-bantahan tcntang 
Allah, dan Dia-lah Tuhan Yang Maha ke- 
ras siksa-Nya. 

14. Hanya bagi Allah-lah (hak mcngabul- 
kan) do'a yang benar. Dan berhala-ber- 
hala yang mcrcka sembah selain Allah 
tidak dapat memperkenankan sesuatu 
pun bagi mcrcka, mclainkan scperti 
orang yang membukakan kedua telapak 
tangannya kc dalam air supaya sampai 
air kc mulutnya, padahal air itu tidak 
dapat sampai ke mulutnya 769 ) . Dan do’a 
(ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah 
sia-sia belaka. 


.r-r ♦ *** *• * r * rs 1 1 

>4-' L jAl X5 I e. 

0 ' Jo J^yfe* aji'i j 

JJui» J) S i j ' $£■& yi^ei 


767) . Bagi Uap tiap manusia ada beberapa malaikat yang tctap mcnjaganya secara bergiliran dan ada 

pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya Dan yang dikehendaki dalam ayat ini 
ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat Hafazhah. 

768) Tuhan tidak akan meiobah keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab ke- 
munduran mereka 

769) . Orang-orang yang mendo’a kepada bcrhala dimisalkan seperti orang yang mengulurkan telapak 

tangannya yang terbuka kc air supaya air sampai ke mulutnya Hal ini tidak mungkin terjadi karc- 
na telapak tangan yang terbuka tidak dapat menampung air. 




JUZ 13 


13. ARRA’D(GURUH) 


371 


15. Hanya kepada AUah-lah sujud (patuh) 
scgala apa yang di langit dan di bumi, 
balk dcngan kemauan scndiri ataupun 
terpaksa (dan sujud pula) bayang-ba- 
yangnya di waktu pagi dan petang hail. 

16. Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan 
bumi?" Jawabnya: ’'Allah". Katakanlah: 
"Maka patutkah kamu mcngambil pe- 
lindung-pelindungmu dan selain Allah, 
padahal mercka tidak menguasai kcman- 
faatan dan tidak (pula) kcmudharatan 
bagi diti mcteka sendiri?". Katakanlah: 
"Adakah sama otang buta dan yang dapat 
melihat, atau samakah gelap gulita dan 
terang bendcrang; apakah meicka men- 
jadikan bcberapa sckutu bag) Allah yang 
dapat menciptakan sepcrti ciptaan-Nya 
sehingga kedua ciptaan itu serupa me- 
nunit pandangan mereka 0 ” Katakanlah: 
"Allah adalah Pcncipta scgala scsuatu 
dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Fsa lagi 
Maha Petkasa” 

17. Allah telah menuxunkan aii (hujan) daii 
langit, maka mengalirlah au di Icmbah- 
lembah menutut ukutannya, maka arus 
itu membawa buih yang mengembang. 
Dan dari apa (logam) yang meteka lebur 
dalam api untuk mcmbuat perhiasan atau 
alat-alat, ada (pula) buihnya scpcrti buih 
ams itu. Dcmikianlah Allah membuat per- 
umpamaan (bagi) yang benar dan yang 
bathil. Adapun buih itu, akan hilang se- 
bagai sesuatu yang tak ada haiganya; 
adapun yang memheri manfaat kepada 
manusia, maka ia tetap di bumi. Demiki- 
anlah Allah membuat perumpamaan-per- 

umpamaan 71 0j, 

T1AP-T1AP MAXUSIA MEMPEROIJLH BAIA- 
SAN AMAL PERBVA TANN YA MAS1XC 

MASING. 

Pc he rape sijat dan perhuatan yang mulia dalam 
Islam. 

18. Bagi orang-orang yang mcmenuhi seruan 
Tuhannya, (disediakan) pcmbalasan yang 
baik. Dan orang-orang yang tidak me- 


■** -"I 

■ -i . -.11 -j 

'&* 3S 0 




770). Allah mengumpamakan yang benar dan yang hatil dcngan air dan buih atau dengan logam yang 
mencair dan buihnya Yang benar sama dcngan air atau logam murni yang batil sama dcngan 
buih air atau tahi logam yang akan lcnyap dan tidak ada gunanya bagi manusia 


372 


13. AK RA’D(GURUH) 


JVZ 13 


menuhi seruan Tuhan, sekuanya mereka 
mempunyai scmua (kekayaan) yang ada 
di bumi dan (ditambah) scbanyak is) bu- 
mi itu lagi besertanya, niscaya meieka 
akan menebus dirinya dengan kekayaan 
itu. Orang-orang itu disediakan baginva 
hisab yang buruk dan tempat kcdiatnan 
meieka talah Jahannam dan itulah se- 
buruk -buruk tempat kcdiaman. 

19. Adakah orang yang mengctahui bahwa- 
sanya apa yang diturunkan kepadamu da- 
ri Tuhanmu itu benai sama dengan orang 
yang buta? Hanyalah orang-orang yang 
bcrakal saja yang dapat mcngambil pela- 
jaran, 

20. (yaitu) orang-orang yang memcnuhi janji 
Allah dan tidak inerusak perjanjian, 

21. dan orang-orang yang menghubungkan 
apa-apa yang Allah pcrintahkan supaya 
dihubungkan 77 * ) , dan mereka takut kepa- 
da Tuhannya dan takut kepada hisab 
yang buruk. 

22. Dan orang-orang yang sabar kaiena men- 
caii kcndhaan luhannya, mendirikan 
shalat, dan menafkahkan scbagian rezki 
yang Kami betikan kepada mereka, se- 
cara sembunyi atau terang-terangan serta 
menolak kejahatan dengan kebaikan; 
orang-orang itulah yang men dapat tempat 
kesudahan (yang baik), 

23. (yaitu) surga ’Adn yang mereka masuk 
ke dalamnya bersarna-sama dengan 
orang-orang yang saleh dari bapak- 
bapaknya, istcii-isterinya dan anak cucu- 
nya, sedang malaikat-malaikat masuk kc 
tempat tempat mereka dari semua pintu; 


') 


§ VyL vjjlkj 


AX'? C?\' 


24. (sambil mcngucapkan): "Salamun ’alai- 

kum bima shabartum" 772 ) . Maka alang- 
kah baiknya tempat kesudahan itu. 


771 ) Yaitu mengadakan hubungan silaturahim dan tali persaud&raan. 

772) . Artinya kesclamatan atasmu berkat kesabaraiunu . 


JUZ 13 


13. AR RAD(GURUH) 


373 


Di antara sifat dan perbuatan orang-orang yang 
ingkar kepada Allah. 

25. Orang-orang yang merusak janji Allah se- 
telah diikrarkan dengan teguh dan me- 
mutuskan apaapa yang Allah perintah- 
kan supaya dihubungkan dan mengada- 
kan keiusakan di bumi. orang-orang itu- 
lah yang memperoleh kutukan dan bagi 
mcreka tcmpat kcdiaman yang buruk 
(Jahannam). 

26. Allah meluaskan rezki dan menyempit- 
kannya bagi siapa yang Du kehendaki. 
Mereka bergembira dengan kehidupan di 
dunia. padahal kehidupan dunia itu 
(dibanding dengan) kehidupan akhirat, 
hanyalah kcscnangan (yang scdikit) 

27. Orang-orang kafir berkata ’’Mcngapa ti- 
dak diturunkan kepadanya (Muhammad) 
tanda (mu'jizat) dari Tuhannya?” Ka- 
takanlah. ’“Sesungguhnya Allah me- 
nycsatkan 77 3) siapa yang Dia kehendaki 
dan mcnunjuki orang-orang yang bcr- 
taubat kepada Nya”, 

Ketentenaman hati orang-orang yang heriman 
seria pembalasan bagi mereka. 

28. (yaitu) orang-orang yang bcriman dan ha- 
ti mercka menjadi tentcram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah. hanya dengan 
mengingati AUah-lah hati mcnjadi ten- 
teram. 

29. Orang-orang yang beriman dan bcramal 
saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tern- 
pat kcmbali yang baik. 

PENGVTUSAN RASUL-RASUL KEPADA 
UMA l MA NUSIA MER CPA KA N SUNN AH 
ALLAH. 

Allah mengurus Muhammad s.a.w. kepada umar- 
nya sebagaimana Dia mengurus Rasul-rasul kepada 
umor-uma r mereka. 

30. Demikianlah, Kami telah mcngutus kamu 
pads suatu umat yang sungguh telah ber- 
lalu bcbcrapa umat scbelumnya, supaya 


> l 


OJ IZA)_ WjA \ U 




_ 1 ' , ’2 l .' . 

S rb-irij «w> aol ' 1 Oi J* Cjt 

OiJ'' 

^ i ai'|_ ' 




773). Ljhat not no. 34 


374 


13. AR RA'D(GURUH) 


JUZ 13 



7s 


kamu membacakan kepada mereka (A1 
Qur'an) yang Kami wahyukan kepada- 
mu, padahal mcrcka kafir kepada Tuhan 
Yang Maha Pemurah, Katakanlah: "Dia- 
lah Tuhanku tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) selain Dia. hanya kcpada-Nya aku 
bcrtawakkal dan hanya kepada-Nya aku 
bertaubat". 

At Qur 'an kitah yang menggoncang- 
kan dunta. 

3 1 . Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab 
suci) yang dengan bacaan itu gunung- 
gunung dapat digoncangkan atau bumi 
jadi tcrbclah atau oleh karenanya orang- 
orang yang sudah mati dapat berbicara, 
(tentu A1 Qur'an itulah dia) 774 ). Scbcnar- 
nya segala urusan itu adalah kepunyaan 
Allah. Maka tidakkah orang-orang yang 
beriman itu mengetahui bahwa seandai- 
nya Allah menghendaki (semua manusia 
beriman), tentu Allah rnemberi petun)uk 
kepada manusia semuanya. Dan orang- 
orang yang kafir senantiasa ditimpa ben- 
cana disebabkan perbuatan mcrcka sen- 
din atau bencana itu terjadi dekat tenipat 
kediaman mereka, sehingga datanglah 
janp Allah. Scsungguhnya Allah tidak mc- 
nyalahi janji. 

Penentang-penentang Rasul past i 
akan hancur. 

32. Dan sesunggultnya telah diperolok-olok- 
kan beberapa rasul sc be I uni kamu, maka 
Aku beri tangguh kepada orang-orang ka- 
fir itu kemudian Aku binasakan mereka. 
Alangkah hebatnya dksaan-Ku itu! 

33. Maka apakah Tuhan yang menjaga se- 
uap diri tcihadap apa yang diperbuatnya 
(sama dengan yang tidak demikian sifat- 
nya)7 Mereka menjadikan beberapa se- 
kutu bagi Allah Katakanlah "Sebut- 
kanlah silat sitat mcrcka itu”. Atau apa- 
kah kamu hendak memberitakan kepada 
Allah apa yang tidak diketahui-Nya di bu- 




J'cii au '6';> 

t-i >' " > > - i 

j\ jyo 




'y^-J 0^5^ lP 5 ' 




774). Dapat )uga ayat ini diartikan "Dan sekuanya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan mem- 
bacanya gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumijadi tcrbclah atau oleh kaienanva orang- 
orang yang sudah mati dapat bicara (namun mcrcka tidak juga akan beriman). 




JUZ 13 


13. A R RA’D (GURUH) 


375 


mi, atau karnu mengatakan (tentang hal 
itu) sekadar perkataan pada lahimya saja. 
Sebenainya orang-orang kafir itu dijadi- 
kan (oleh syaitan) memandang bade tipu 
daya mcreka dan dihalanginya dari jalan 
(yang bcnai). Dan barangsiapa yang di- 
sesatkan Allah, maka baginya tak ada 
scorangpun yang akan memberi petunjuk. 


34. Bagi mcreka azab dalam kehidupan du- 
nia dan sesungguhnya azab akhirat ada- 
lah lebih keras dan tak ada bagi mercka 
seorang pclindungpun dari (azab) Allah 


Gambaran surga. 


35, Perumpamaan syurga yang dijanjikan kc- 
pada orang-orang yang takwa ialah 
(seperti taman). mengalii sungai-sungai di 
dalamnya; buahnya tak henti-henti se- 
dang naungannya (demikian pula). Itulah 
tempat kesudahan bagi orang-orang yang 
bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi 
orang-orang kafir ialah neraka. 

'yj' 

Orang mu 'min menerima Al Qur "an 
keseluruhannya. 


36. Orang-orang yang telah Kami berikan ki- 
tab kepada mereka 775 ) bergembira de- 
ngan kitab yang diturunkan kepadamu, 
dan di antara golongan-golongan (Yahudi 
dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang 
mengingkari sebahagiannya. K a tak an lah: 
"Sesungguhnya aku hanya diperintah 
untuk menyembah Allah dan tidak mem- 
persekutukan sesuatupun dengan Dia. 
Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) 
dan hanya kepada-Nya aku kembali”. 

Ail' 1 -Ct-' 1 Ji C>y*J UJi Ji 

37. Dan dcmikianlah, Kami telah menurun- 
kan Al Qur'an itu sebagai peraturan 
(yang benar) dalam bahasa Arab 776 ) . Dan 
seandainya kamu mengikuti hawa nafsu 


775) . Yaitu orang-orang Yahudi yang telah masuk agama Islam seperti Abdullah bin Salam dan orang- 

orang Nasrani yang telah memeluk agama Islam 

776) . Keistimewaan bahasa Arab itu antara lain ialah 1. sejak zaman dahulu kala hingga sekarang 

bahasa Arab itu merupakan bahasa yang hidup 2, bahasa Arab adalah bahasa yang tengkap dan 
luas untuk menjelaskan tentang ketuhanan dan keakhiratan. 3. brntuk-bentuk kata dalam bahasa 
Atabmempunyai tasrif (konjugasi), yang amat luas schingga dapat menrapai 3000 bentuk pe- 
rubahan, yang demikian tak terdapat dalam bahasa lain. 


376 


13. AR RA’D (GURUH) 


JUZ 13 




mereka setclah datang pengetahuan ke- 
padamu, maka sekali-kali tidak ada pelin- 
dung dan pemelihaia bagimu terhadap 
(siksa) Allah 

Hidup berkeluarga tidak berk wanan 
dengan kerasulan. 

38. Dan sesungguhnya Kami tclah mengutus 
beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami 
memberikan kepada mereka isteri-isteri 
dan keturunan. Dan tidak ada hak bag! 
sen rang Rasul mendatangkan sesuatu 
ayat (mu’jizat) melainkan dengan izin 
Allah. Bagt tiap-tiap masa ada Kitab 
(yang tertentu)777 

Tiap-tiap masa mempunyai tantangan 
dan jawabannya sendvi-sendiri. 

39. Allah menghapuskan apa yang Dia ke- 
hendaki dan menetapkan (apa yang Dia 
kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat 
Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh). 




'3j 

» c ^ 

j>y.o vjrtjJb 




40. Dan jika Kami perlihatkan kepadamu se- 
bahagian (siksa) yang Kami ancamkan 
kepada mereka atau Kami wafatkan 
kamu (hal itu tidak penting bagimu) kare- 
na sesungguhnya tugasmu hanya me- 
nyampaikan saja, sedang Kami-lah yang 
menghisab amalan mereka. 

41. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa 
sesungguhnya Kami mendatangi daerah - 
daerah (orang-orang kafir), lalu Kami ku- 
rangi daerah -daerah itu (sedikit demi se- 
dikit) dari tepi-tepinya? Dan Allah me- 
netapkan hukum (menurut kehendak- 
Nya), tidak ada yang dapat menolak ke- 
tetapan-Nya, dan Dia-tah Yang Maha 
cepat hisab-Nya. 


J o ' jl ' jl) 




777). Tujuin ayat ini lalah pertama-tama untuk membantah ejckan-e^ckan terhadap Nabi Muhammad 
s, a w. dari pihak musuh-musuh beliau, karena hal Itu merendahkan martabat kenabian. Keduanya 
untuk membantah pendapat mereka bahwa seorang rasul itu dapat melakukan mu jurat yang di- 
berikan Allah kepada rasul-Nya bilamana dipcrlukan, bukan untuk dijadikan permainan Bagt 
tiap-tiap rasul itu ada Kitabnya yang sesuai dengan keadaan masanya. 



JUZ 13 


13. AR RA'D (GURUH) 


377 


42. Dan sungguh orang-orang kafir yang se- 
belum mereka (kafir Mekah) telah 
mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu 
daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. 
Dia mcngetahui apa yang diusahakan oleh 
setiap diri, dan orang-orang kafir akan 
mengetahui untuk slapa tempat kesudah- 
an (yang balk) itu. 

43. Rcrkatalah orang-orang kafir: "Kamu 

bukan seorang yang dijadikan Rasul”. 
Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi 

saksi antaraku dan kamu dan antara orang 
yang mempunyai ilmu A1 Kitab". 7 ) 


'Sij 


PENUTUP 

Surat Ar-Ra'd lebih banyak menitik beratkan pada pcmbuktian kebcnaran kcesaan Allah, 
kepastian akan terjadinya hari bcrbangkit. Dijelaskan pula tugas-tugas para rasul dan kebcnaran 
dari kitab-kitab suci yang dibawa mereka. Terhadap mereka yang ingkar dan memusuhi para 
nabi-nabi itu, diterangkan bahwa mereka pasti mengalami kegagalan dan kehancuran. 

HUBUNGAN SURA TAR RA V DENGAN SURA T IBRAHIM. 

1. Dalam surat Ar Ra'd disebutkan bahwa A1 Qur’an itu diturunkan dalam bahasa Arab, se- 
bagai pemisah antara yang baik dengan yang bathil, sedangkan hikmah menurunkan dalam 
bahasa Arab itu belum dijelaskan. Dalam surat Ibrahim hikmah itu dijelaskan. 

2. Dalam surat Ar Ra’d Allah mengatakan bahwa seorang rasul tak akan dapat mclakukan sua- 
tu nvjjizat tanpa izin dari Allah, maka dalam surat Ibrahim para rasul menegaskan bahwa 
beliau-bcliau adalah manusia biasa, tak dapat mendatangkan suatu mu’jizat tanpa izin Allah. 

3. Dalam surat Ar Ra’d disebutkan bahwa Nabi Muhammad s_a.w. menyerukan agar manusia 
bertawakkal kepada Allah, dan dalam surat Ibrahim Nabi Muhammad s.a.w. rnencrangkan 
bahwa para rasul bertawakkal hanya kepada Allah. 

4. Dalam surat Ar Ra’d Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan makar orang-orang kafir, 
maka di surat Ibrahim diulangi lagi, dan disebutkan pula silat-sifat mereka yang tidak ter- 
se but dalam surat Ar Ra’d itu. 


778) Yaitu ulama-utama ahli Kitab yang memcluk agama Islam. 


378 


14. IBRAHIM 


JUZ 13 


IBRAHIM 


MUQADDIMAH 

Surat IbrahiiTi ini terdiri atas 52 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena di- 
turunkan di Mekah sebelum Hijrah. Dinamakan jurat "IBRAHIM", karena jurat ini mengan- 
dung do'a Nabi Ibrahim a.s. yaitu pada ayat 35 sampai dengan 41, Do’a ini isinya antara lain: 
permohonan agar keturunannya rnendirikan shalat, dijauhkan dari menyembah berbala-berhala 
dan agar Mekah dan daerah jekitarnya menjadi dacrah yang aman dan makmur. Do'a Nabi Ibra- 
him a.s. ini telah diperkcnankan oleh Allah s.w,t. sebagaimana telah terbukti keamanannya 
sejak dahulu sampai sekarang. Do’a tersebut dipanjatkan bcliau kc hadirat Allah s.w.t. sesudah 
selesai membina K.a’bah bersama puteranya Ismail a.s., di dataran tanah Mekah yang tandus. • 

Pokok-pokok isinya; 


1. Keimanan. 

A1 Qur’an adalah pembimbing manusia ke jalan Allah; segala sesuatu dalam alam 
ini kepunyaan Allah; keingkaran manusia terhadap Allah tidaklah mengurangi 
kesempumaan-Nya; nabi-nabi membawa mu'jizat atas izin Allah semata-mata; 
Allah kuasa mematikan manusia dan membangkitkannya kembali dalam bentuk 
baru; ilmu Allah meliputi yang lahir dan yang batin. 

2. HukumJtukum: 

Perintah rnendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian harta, baik secara rahasia 
maupun secara terang-terangan. 

3. Kisah-kisah- 

Kisah Nabi Musa a.s. dengan kaumnya, serta kisah para rasul 7am an dahulu. 

4. Dan lain Jain: 

Sebabnya rasul-rasul diutus dengan bahasa kaumnya sendiri; perumpamaan ten- 
tang perbuatan dan perkataan yang hak dengan yang bathil; kejadian langit dan 
bumi mengandung hikmah-hikmah; macam-macam ni’mat Allah kepada manusia 
dan janji Allah kepada hamba-hamba yang mensyukuriNya. 


JUZ 13 


14. IBRAHIM 


379 



mm 



IBRAHIM 

SURAT KE 14 : 52 ayat. 


Dcngan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang 

WAHYU I LA HI MEHGHAPUS 
KEG E LA PA N. 

Al Qur'an menun/uki semua umar 
manusia ke jalan yang rerang. 

1. Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang 
Kami turunkan kcpadamu supaya katnu 
mengcluarkan manusia dari gelap gulita 
kepada cahaya terang benderang dcngan 
izin Tuhan meteka, (yaitu) menuju jalan 
Tuhan Yang Maha Pcrkasa lagi Maha Ter- 
puji. 

2 Allah yang memiliki segala apa yang 
di lan git dan di bumi. Dan celakalah bagi 
orang-otang kafii karena siksaan yang sa- 
ngat pedih. 

3. (yaitu) orang-oiang yang lcbih menyukai kc- 
hidupan dunia dari pada kehidupan akhirat. 
dan menghalang-halangi (manusia) dari 
jalan Allah dan menginginkan agar jalan 
Allah itu bengkok. Mereka itu berada da- 
lam kcsesatan yang jauh. 

Musa a.s. dan rasul-rasul sebt-lum Nabi 
Muhammad s.a.w. adalah pemimpin kaum 
mereka masing-mastng. 

4. Kami tidak mengutus scorang rasulpun, 
melainkan dengan bahasa kaumnya 779 ) , 
supaya ia dapat membeii penjelasan de- 
ngan terang kepada mereka. Maka Allah 
menyesatkan 78 ®) aapa yang Dia ke- 
hendaki, dan membeii petui\juk kepada 
siapa yang Dia kehcndaki. Dan Dia-lah 
Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bi- 
jaksana. 




0 6 ^==^ Jjjj 


j***' S&? 


779) . Al Qur’an ditunmkan datam bahasa Arab itu, bukanlah berarti bahwa Al Qur’an untuk bangsa 

Arab saja letapi untuk seluruh manusia. 

780) Lihat not no. 34. 


380 


14. IBRAHIM 


JU7. 13 


aT 

jk 


5. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus 
Musa dengan mcmbawa ayat-ayat Kami, 
(dan Kami perintahkan kepadanya): "Ke- 
hiaikanlah kaummu dari gelap gulita ke- 
pada cahaya tcrang bendcrang dan ingat- 
kanlah mercka kepada hari-haii 
Allah 7 * 1^ Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda (ke- 
kuasaan Allah) bagi setup orang pe- 
nyabai dan banyak bcrsyukur. 

6. Dan (ingatlah), ketika Musa bcrkata ke- 
pada kaumnya: “Ingatlah ni'mat Allah 

atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu 
daii (Fir’aun dan) pengikut-pcngikutnya, 
mereka menyiksa kamu dengan siksa 
yang pedih, mereka menyembelih anak- 
anak laki-lakimu. membiaikan hidup 
anak-anak perempuanmu; dan pada yang 
demikian itu ada cobaan yang besar dari 
Tuhanmu”. 

7. Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu me- 

ma'lumkan: ’’Sesungguhnya jika kamu 

hersyukur, pasti Kami akan mcnambah 
(ni'mat) kepadamu, dan jika kamu meng- 
ingkari (ni’mat-Ku), maka sesungguhnya 
a/ab-Ku sangat pedih”. 

S/KAP VMA TMANUSIA MENGHAOAPl 
AJARAN RASUL 

Tiap kebenaran pada permulaannya 
ditolak. 

8. Dan Musa berkata: "Jika kamu dan 

orang-orang yang ada di muka bumi se- 
muanya mengingkari (ni'mat Allah), ma- 
ka sesungguhnya Allah Maha Kaya 782 ) 
lagi Maha TerpujL 

9. Bclumkah sampai kepadamu berita 
orang-orang sebclum kamu (yaitu) kaum 
Nuh, 'Ad, Tsamud dan orang-orang se- 
sudah mereka. Tidak ada yang mengc- 
tahui mereka selain Allah. Telah datang 
rasul-rasul kepada mereka (membawa) 
bukti-bukti yang nyata lalu mereka me- 
nutupkan tangannya ke mulutnya (kare- 
na kebencian), dan berkata; "Scsung- 


* T \ r‘if< 


^ it/ • c i c A > 

—La.- 5 J 

ajjj aUo yij 

0. j^===o~ 4 J 


{sj Aj ]£==&* jt Ojj 1 1 

XLs r <J)' ^ 

, A-v ,1W/ r*A f 

a j iy J ' Uj by^=»U> J. jj) 'ij 


781) Yang dimaksud dengan "hari-hari Allah” ialah peris (iw a yang telah terjadi pada kaum-kaum 
dahulu serta ni'mat dan siksa yang dtalamt mereka. 

782) . Maksudnya: Allah tidak memerlukan syukur hamba-hamba-Nya. 



JUZ 13 


14. IBRAHIM 


381 


guhnya kami mengmgkari apa yang ka- 
mu disuruh menyampaikannya (kepada 
kami), dan scsungguhnya kami benar 
benar dalam keragu-raguan yang mcng- 
gelisahkan teihadap apa yang kamu ajak 
kami kepadanya”. 

10. Berkata rasul-rasul mereka. "Apakah id a 
keragu-raguan terhadap Allah, Pencipla 
langit dan bumi? Dia menyeru kamu un- 
tuk member) ampunan kepadamu dari 
dosa-dosamu dan menanggulikan (siksa- 
an)mu sampai masa yang ditentukan?” 
Mereka betkata: "Kamu tidak lain hanya- 
lah manusia seperti kami juga. Kamu 
menghendaki untuk mcnghalang-halangi 
(membelokkan) kami dari apa yang selalu 
disembah nenck moyang kami, kaicna itu 
datangkanlah kepada kami bukti yang 
nyata” 

11. Rasul-rasul mereka berkata kepada mere- 
ka: ’’Kami tidak lain hanyalah manusia 
seperti kamu, akan tetapi Allah memberi 
karunia kepada siapa yang Dia kc- 
hendaki di antara hamba-hamba-Nya. 
Oan tidak patut bag) kami mendatangkan 
suatu bukti kepada kamu melainkan de- 
ngan urn Allah. Dan hanya kepada Allah 
sajalah hendaknya orang-otang mukmin ber- 
tawakkal. 

12. Mengapa kami tidak akan bcrtawakkal 
kepada Allah padahal Dia tclah me- 
nu njukk an jalan kepada kami. dan kami 
sungguh-sungguh akan bersabar ter- 
hadap gangguangangguan yang kamu 
lakukan kepada kami. Dan hanya kepada 
Allah saja orang-orang yang bcrtawakkal 
itu berserah diri” 




O' 0^»U J £■» 1 [ft 

1 ^ ' Sr 1 


Aklbat yang Jiderita oleh kaum yang 
mrnolak kebenaran. 

13. Orang orang kafir berkata kepada Rasul- 
rasul mereka "Kami sungguh-sungguh 
akan mengusir kamu dari negen kami 
atau kamu kcmbali kepada agama kami”. 
Maka Tuhan mewahyukan kepada mere- 
ka "Kami pasti akan membinasakan 
orang-orang yang zalim itu, 



382 


14. IBRAHIM 


JUZ 13 




14. dan Kami pasti akan menempatkan ka- 
mu di negeri-negeri ltu sesudah mercka. 
Yang demikian itu (adalah untuk) orang- 
oiang yang takut (akan mengliadap) ke- 
hadirat-Ku dan yang takut kcpada an- 
caman-Ku 783 )". 

15. Dan mereka memohon kemenangan (atas 
musuh-musuh mereka) dan binasalah se- 
mua otang yang betlaku sewenang-wenang 
lagi keras kepala. 

16. di hadapannya ada Jahannam dan dia 
akan diberi minuman dengan air nanah, 

17. diminumnya air nanah itu dan hampii dia 
tidak bisa menclannya dan datanglah (ba- 
haya) maut kepadanya daii segenap pen- 
juru, tctapi dia tidak juga mati; dan di 
hadapannya masih ada azab yang berat. 


18. Orang-orang yang kafir kepada Tuhan- 
nya, amalan-amalan mereka adalah sc pet- 
ti abu yang ditiup angin dengan keras 
pada suatu hari yang berangin kencang. 
Mereka tidak dapat mengambil manfaat 
sedikitpun dari apa yang telah mereka 
usahakan (di dunia). Yang demikian itu 
adalah kesesatan yang jauh. 

19. Tidakkah kamu perhatikan, bahwa se- 
sungguhnya Allah telah menciptakan la- 
ngit dan bumi dengan hak 784 ) 7 Jika Dia 
menghendaki, niscaya Dia membinasakan 
kamu dan mengganti (mu) dengan makh- 
luk yang baru, 

20. dan yang demikian itu sekali-ltali tidak su- 
kai bagi Allah. 

21. Dan mereka semuanya (di padang Mah- 

syar) akan berkumpul menghadap kc ha- 
dirat Allah, lalu berkatalah orang-orang 
yang lemah kepada orang-orang yang 
sombong: "Sesungguhnya kami dahulu 

adalah pengikut-pengikutmu, maka dapat- 




© Ji i/l 

. A" ■'sA' > 

li '■ > Wj **. I- 

^ Xto/i s -4-^vc- 

1 A: .Js' s'A 

J$Cj 


783) "Menghadap kc hadirat Allah" ialah pertemuan dengan Allah s.w.l. pada hari kiamat untuk di - 
hi sab. 

784) . Lihat not no, 669. 



JUZ 13 


14. IBRAHIM 


383 


kah kamu menghindarkan daripada kami 
azab Allah (walaupun) sedikit saja? Mete- 
ka menjawab "Scandainya Allah mem- 
beii petunjuk kepada kami, n is cay a kami 
dapat membcri petunjuk kepadarnu. Sama 
saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau- 
kah bcrsabai. Sekali-kali kita tidak mem- 
punyai tempat untuk melarikan diri”. 

PENGAKUA NSYAITAN SETELAH 
A LI. AH MENJA TUHKAN KF.PUTVSAN 
NYA YANG TERAKHIR. 

22. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara 
(hLsab) telah dixelesaikan "Scsungguh- 
nya Allah telah menjanjikan kepadarnu 
janji yang benar, dan akupun telah men- 
janjikan kepadarnu tetapi aku menyalahi- 
nya Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagi- 
ku terhadapmu, mclainkan (sekedar) aku 
menyeru kamu talu kamu mematuhi 
seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu 
menccrca aku, akan tetapi cercalah din- 
mu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat 
menolongmu dan kamupun sekali-kali ti- 
dak dapat mcnolongku. Sesungguhnya 
aku tidak membenarkan perbutanmu 
mempersekutukan aku (dengan Allah) se- 
jak dahulu”. Sesungguhnya orang-otang 
yang zalim itu mendapat siksaan yang pe- 
dih. 

23. Dan dimasukkanlah orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh ke dalam sur- 
ga yang mengalii di bawahnya suncai- 
sungai, meieka kekal di dalamnya de- 
ngan seizin Tuhan mercka. Ucapan peng- 
hormatan mereka dalam surga itu ialah 
"salaam 785 )“ 

PERUMPAMAAN TENTANG KEBENARAN 
DAN KEBA T MILAN. 

24. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana 
Allah telah membuat perumpamaan kali- 
mat yang baik 78 *) seperti pohon yang 
baik, akarnya teguh dan cabangnya (men- 
julang) ke langit. 


*■ -s -r ^ ^ zi 


% 




''j/W'J*' 


tv > 




v_il 

' \p\l dSdrh 

& JdL 'dt 


liU Zg&& 


785) . Aitinya: sejahteia dsuri segala bencana. 

786) . Termasuk dalam "Kalimat yang baik” ialah kalimat tauhid, segala ucapan yang menyeru kepada 

kebajikan dan mencegah dart kemungkaran serta perbuatan yang baik Kalimat tauhid seperti 
kalimat "laa ilaa ha tllalUah”. 


384 


14. IBRAHIM 


JUZ 13 


25. 


26. 


27. 


pohon itu memberikan buahnya pada *e- 
tiap musim dengan seizin Tuhannya. 
Allah membuat perumpamaan-perumpa- 
maan itu untuk manusia supaya mereka 
sclalu ingat. 

Dan pcrurnpamaan kalimat yang bu- 
tuk 787 ) scpcrti pohon yang huruk, yang 
telah dieabut dengan akar-akarnya dari 
permukaan bumi; tidak dapat tetap (te- 
gak) sedikitpun. 

Allah meneguhkan Oman) orang-oiang 
yang berirnan dengan ucapan yang teguh 
itu 788 ) dalam kehidupan di dunia dan di 
akhirat; dan Allah menyesatkan orang- 
orang yang zalim dan mempcrbuat apa 
yang Dia kehcndaki. 


TIN DA K A N- T IN DA K A N PEMIMPIN 
YANG MENYEBABKAN KEHANCURAN 
PEN CIKUT -PENGIK UTN YA . 

Akibat kufur kepada ni'mat Allah 
t erta mempersekurukon-N'ya. 

28. Tidakkah karnu perhatikan orang-oiang 
yang telah menukar ni'mat Allah 78 * ) de- 
ngan kekafiran dan menjatuhkan kaum- 
nya ke lembah kebinasaan?, 

29. yaitu neraka Jahannam; mereka masuk ke 
dalamnya: dan itulah sebuiuk buruk tem- 
pat kediaman. 

30. Orang-otang kafu itu telah menjadikan 

sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka 
mcnyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. 
Katakanlah: "Berscnang scnanglah ka- 

mu, k arena sesungguhnya tempat kem- 
balimu ialah neraka". 

Pennlah perintah Allah untuk mendirikan 
shalat dan memberikan sedekah 

31. Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku 
yang telah beriman: "Hendaklah mereka 
mendirikan shalat. menafkahkan sebaha- 


§ J . J \ *S\ 






c# & og 

§ &S. 1; 


-5^ 

0 Ji. b ^ '\y £* J Jp 


VyjJ'S \ji£ i\p\* 


-1 wi) 


787) . Termasuk dalam "kalimat yang buruk" ialah kalimat kufur, syirik, scgala perkataan yang tidak 

benar dan perbuatan yang tidak baik. 

788) . Yang dimaksud "ucapan-ucapan yang teguh” di sni ialah kalimatun thayyibah yang dtsebut 

dalam ayat 24 di atas. 

789) Lihatnotl33. 


IUZ 13 


14. IBRAHIM 


385 


gian rezki yang Kami berikan kcpada 
mercka secara sembunyi ataupun terang- 
terangan sebelum datang hail (kiamat) 
yang pada haii itu tidak ada jual bcli dan 
persahabatan 790 ). 

Beherapa ni'mat Allah yang diltmpahkan 
kepada hamhahamba-N ya . 

32. Atlah-lah yang telah menciptakan langit- 
dan bumi dan menurunkan an hujan dari 
langit, kemudian Dia mengeluarkan de- 
ngan air hujan itu berbagai buah-buahan 
menjadi rezki untukmu; dan Dia telah me- 
nundukkan bahtera bagimu supaya bah- 
tera itu berlayar di lautan dengan ke- 
hcndak-Nya, dan Dia telah menunduk- 
kan (pula) bagimu sungai-sungai. 

33. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagi- 
mu matahari dan bulan yang terus mene- 
rus beredar (dalam orbitnya); dan telah 
menundukkan bagimu malam dan slang. 

34. Dan Dia telah memberikan kepadamu 
(keperluanmu) dari segala apa yang ka- 
mu mohonkan kepadanya. Dan jika ka- 
mu menghitung ni'mat Allah, tidaklah da- 
pat kamu menghinggakannya. Sesung- 
guhnya manuaa itu, sang at zalim dan sa- 
ngat mengingkari (ni'mat Allah). 

PERMOHONAN-PERMOHONAN SABI 
IBRAHIM A S. 

35. Dan (ingatlah). ketika Ibrahim berkata: 
”Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Me- 
kah), negeri yang aman, dan jauhkanlah 
aku beserta anak cucuku daripada me- 
nyembah berhala-berhala. 

36. Ya Tuhanku, sesungguhnya bcrhala-bcr- 
hala itu telah menyesatkan kebanyakan 
daripada manusia, maka barangsiapa 
yang mengikutiku, maka sesungguhnya 
orang itu termasuk golonganku, dan 
barangsiapa yang mendurhakai aku, ma- 
ka sesungguhnya tngkau, Malta Peng- 
ampun lagi Maha Penyayang. 






^ jsiS 

o frU jt 

& 'j^$\ 


■S0} 


zjc 3 




790) Maksudnya; pada han kiamat itu tidak ada penebuun dosa dan pertolongan sahabat. lihat juga 
ayat 254 surat (2) A1 Baqarah. 


386 


14. IBRAHIM 


JUZ 13 


37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah 
menempatkan sebahagian keturunanku di 
lembah yang tidak mempunyai tanam- 
tanaman di dekat rumah Engkau (Bait- 
ullah) yang dihormati, ya Tuhan kami 
(yang demikian itu) agar mcreka mendiri- 
kan shalat, maka jadikanlah hati sebagi- 
an manusia cenderung kepada mcreka 
dan beri rezkilah mcreka dan buah-buah- 
an, mudah-mudahan mcreka bersyukur. 

38. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau 
mengetahui apa yang kami scmbunyikan 
dan apa yang kami lahirkan; dan tidak 
ada sesuatupun yang tersembunyi bagi 
Allah, baik yang ada di bumi maupun 
yang ada di langit. 

39. Segala puji bagi Allah yang telah meng- 
anugcrahkan kepadaku di hari tua (ku) Is- 
mail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, 
benar-benar Maha Mendengar (memper- 
kenankan) do’a. 

40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak 
cucuku orang-orang yang tetap mendin- 
kan shalat, ya Tuhan kami, perkenankan- 
Lah do 'aku. 

41. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan 
kedua ibu bapaku dan sekalian orang 
oiang mu’min pada hari terjadinya hisab 
(hari kiamat)". 




\ j-, j 'o -LAlJo JC-Z: 

'S'jXr. 




e --'( 


'oj 


1 


HOKUM TERHA DAP PF.NASTANG 
ALLAH. 


Orang yang zalim pasti da pal azab, 

42. Dan janganlah sekali-kali kamu (Mu- 
hammad) mengira. bahwa Allah latai dari 
apa yang diperbuat oleh orang-orang 
yang zalim. Sesungguhnya Allah mem- 
beri tangguh kepada mereka sampai hari 
yang pada waktu itu mata (mereka) ter- 
bclalak. 

43. mereka datang bergegas-bergegas memenuhi 
panggilan dengan mengangkat kepala- 
nya, sedang mata mcreka tidak berkedip- 
kedip dan hati mereka kosong. 


)< 






>> ' t »> 



JUZ 13 


14. IBRAHIM 


387 


44. Dan berikanlah peringatan kepada manu- 

aa tcrhadap hari (yang pada waktu ltu) 
datang azab kepada mereka, maka ber- 
katalah orang-orang yang zalim' ”Ya Tu- 
han kami, beri tangguhlah kami (kembali- 
kanlah kami ke dunia) walaupun dalam 
waktu yang $e dikit, niscaya kami akan 
mematuhi seruan Engkau dan akan meng- 
ikuti rasul-rasul". (Kepada meteka di- 
katakan): "Bukankah kamu telah ber- 

sumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali- 
kali kamu tidak akan binasa?, 

45. dan kamu telah berdiam di tempat-tem- 
pat kediaman orang-orang yang meng- 
aniaya diri mereka sendiri, dan telah nyata 
bagimu bagaimana Kami telah berbuat 
tcrhadap mereka dan telah Kami berikan 
kepadamu beberapa perumpamaan”. 

Segala makar akan gagal, 

46. Dan sesungguhnya mereka telah mera- 
buat makar yang besar 791 ) padahal di sisi 
Allah-lah (balasan) makar mereka itu. 
Dan sesungguhnya makar mereka itu 
(amat besar) sehingga gunung-gunung dapat 
lenyap karenanya. 

47. Karena itu janganlah sckali-kali kamu 
mengira Allah akan menyalahi janji-Nya 
kepada rasul-rasul-Nya; sesungguhnya 
Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai 
pembalasan. 

48. (Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti de- 
ngan bumi yang lain dan (demikian pula) 
langit, dan mereka semuanya (di padang 
Mahsyar) berkumpul menghadap ke ha- 
dirat Allah yang Maha Esa lagi Maha 
Perkasa. 

49). Dan kamu akan mclihat orang-orang 
yang berdosa pada hari itu diikat ber- 
sama-sama dengan belenggu. 

50. Pakaian mereka adalah dari pelangkin 
(ter) dan muka mereka ditutup oleh api 
neraka. 




@3 


>> 




3 


>' > > <,.* < ''-'• a ' 

>, » . " f 


© HA 


jZUJfr MSSfi 

y.l 


791). Maksudnya: orang-orang kafir itu membuat rencana jahat untuk mematahkan kebenaran Islam 
dan mereka berusaha menegakkan kebathilan. tetapi mereka itu tidak menyadari bahwa makar 
(rencana jahat) mereka itu digagalkan oleh Allah s.w.t. 


388 


14. IBRAHIM 


JUZ 13 


51. agar Allah member! pembalasan kepada 
tiap-tiap orang terhadap apa yang ia 
usahakan. Sesungguhnya Allah Maha ce- 
pat hisab-Nya. 

52. (Al Qur’an ) ini adalah penjclasan yang 
sempurna bagi m anuria, dan supaya mereka 
diberi peringatan dengannya, dan supaya 
mereka mengetahui bahwasanya Dia ada- 
lah Tuhan Yang Maha Esa dan agar 
orang -orang yang berakal mengambil pc- 
lajaran. 




' \ jib 

6 


PENUTUP 


Surat Ibrahim mengandung petunjuk-petunjuk bagj manusia untuk mengenal Tuhan mereka 
dan janji Allah menyediakan surga kepada orang-orang yang beriman. Dalam sural ini Allah 
menjelaskan bahwa rasul-rasul itu diutus dengan mempergunakan bahasa kaumnya agar mu- 
dah bagi kaum itu memahami scgala perintah dan larangan Allah. Kemudian Allah menjelas- 
kan pula apa yang teijadi antara rasul-rasul itu dengan kaumnya. 

PERSESUA1AN SURA T IBRAHIM DENGAN SURAT AL HIJR. 

1. Kedua-duanya sama-sama dimulai dengan "Alief laam Rat" dan menerangkan sifat 
Al Qur’anulkariem. 

2. Dalam surat Ibrahim Allah menjelaskan bahwa Al Qur’an itu pembimbing manusia ke jalan 
Allah, kemudian dalam surat AlHqr Allah menambaltkan lagi bahwa Al Qur'an itu akan tetap 
dijaga kemutniannya sepanjang masa. 

3. Masing-masing surat ini melukiskan keadaan langit dan bumi dan sama-sama menjelaskan 
bahwa kejadian-kejadian alam ini mengandung hikmah, sebagai tanda keesaan dan kebesaran 
Allah s.w.t. 

4. Keduanya mengandung kisah Nabi Ibrahim a.s. dengan tcrperinci. 

5. Keduanya sama-sama menerangkan keadaan orang-orang kalis di hari kiamat dan penyesal- 
an mereka, mengapa mereka sewaktu hidup di dunia tidak menjadi orang mu ’min. 

6. Kedua surat ini sama-sama menceritakan kisah-kisah nabi zaman dahulu dengan kaumnya 
serta menerangkan keadaan orang-orang yang ingkar kepada nabi-nabi itu pada hari kiamat. 
Kisah-kisah itu disampaikan kepada Nabi Muhammad s,a.w. untuk menghibur hati beliau di 
waktu menghadapi pelbagai kesulitan yang beliau temui dalam menyiarkan agama Islam. 


JUZ 14. 


15. ALHIJR 


389 


AL HIJR 


muoaddimah 

Surat ini terdiri atas 99 ayat. termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, karena diturunkan 
di Mekah sebelum Hijtah. A1 lliji adalah nama sebuah daerah pegunungan yang didiami zaman 
dahulu olch kaum Tsatnud tcrlctak di pinggir jalan antara Madmah dan Syam (Syiria). 

Nama surat ini diambil daii nama daerah pegunungan itu, berhubung nasib penduduknya 
yaitu kaum Tsamud diceritakan pada ayat 80 sampai dengan 84, mercka tclah dimusnahkan 
Allah s.w.t., karena mendustakan Nabi Shaleh a.s. dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Dalam 
surat ini terdapat juga ki.vah-kisah kaum yang tain yang telah dibinasakan oleh Allah leperti kaum 
Luth a.s. dan kaum Syu'aib a s. Dari kesemua kisah-kisah itu dapat diambil pelajaran bahwa 
orang-orang yang menentang ajatan tasul-rasul akan mengalami kehancuran. 

Pokok pokok isinya : 


I Keimanan: 


Kepastian nasib suatu bangsa hanya di tangan Allah, Allah menjamin kemurnian 
A1 Qur’an sepanjang masa, syaitan tidak dapat mcnaiki alam malakut, karena ada 
yang mcn)aganya, alam malakut (langit) senantiasa dijaga dari syaitan; kadar rezki 
yang diberikan kepada manusia sc.suai dengan hikmah kebijaksanaan Allah; Allah 
memclihara hambaNya yang telah mendapat taufiq dari godaan syaitan; Allah 
di samping bersifat pengampun dan penyayang juga mengazab orang-orang yang 
■ngkar; manusia dihimpun pada hari kiamat. 


2 . 


Hukum-hukum: 

Larangan inelakukan homosex uel; kewajiban melakukan ibadah selama hidup; 
larangan menginginkan harta orang kafir ; pcrintah kepada Nabi Muhammad s a w 
agar melakukan da'wah agarna secara terang-tcrangan; larangan berputus asa ter- 
hadap rahmat Allah. 

3. Ktuih kiwh 

Nabi Ibrahim a.s. dengan kaumnya; Nabi Luth a.s. dengan kaumnya; kaum Syu’aib 
dan kaum Shaleh a.s. (Tsamud). 

4. Dan Iain-lain: 

Kcjadian-kcjadian dalam alam ini menunjukkan kebesaran Allah; kejadian alam 
dan isinya mengandung hikmah; angin mengawinkan tepung sari bunga-bungaan; 
asal kejadian Adam a.s. 


390 


15. ALHIJR 


JDZ 14 



SURAT KE 15 : 99 ay at 


Denman menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


JAM IN AN ALLAH TERHADAP KEMVRN1AN 

AL QUR AN DAN KEJA YAAN 

ISLAM 


Alif. taam, raa. (Surat) ini adalah (sebagi- 
an daii) ayat-ayat Al-Kitah (yang scm- 
purna). yaitu (ayat-ayat) A1 Qur'an yang 
memberi penjelasan. 


Orang-orang yang kafir itu seringkati 
(nanti di akhuat) mcnginginkan, kiranya 
mereka dahulu (di dunia) menjadi orang- 
orang muslim. 

Hiarkanlah mereka (di dunia ini) makan 
dan bersenang-senang dan dilalaikan olch 
angan-angan (kosong), maka kelak mere- 
ka akan mengetahui (akibat perbuatan 
mereka). 

Dan Kami tiada membinasakan sesuatu 
negeripun, melainkan ada baginya ketcn- 
tuan masa yang telah ditetapkan. 

Tidak ada suatu umatpun yang dapat 
mcndahului ajalnya, dan udak (pula) da- 
pat mengundurkan(nya). 

Mereka hcrkata: "Hai orang yang di- 

turunkan A1 Qur'an kcpadanya, se- 
sungguhnya kamu benar-benai orang 
yang gila 79i ). 




Mengapa kamu tidak mendatangkan ma- 
laikat kepada kami, jika kamu termasuk 
orang-orang yang bcnar?" 




792). Kata-kata uu diucapkan oleh orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad i.lw. tebagai 
ejekan. 


JUZ 14 


15. ALHIJR 


391 



8. Kami tidak mcnurunkan malaikat me- 
latnkan dengan benar (untuk membawa 
azab) dan tiadalah mereka ketika itu di- 
bcri tangguh, 


9. Sesungguhnya Kami-lah yang menurun- 
kan A1 Our'an. dan sesungguhnya Kami 
bcnar-bcnar mcmeliharanya 793 ) 

10. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus 
(bebcrapa rasul) sebelum kamu kepada 
umat-umat yang tcrdahulu. 


11. Dan tidak datang seorang rasulpun ke- 
pada mereka, melainkan mereka selalu 
mcmpcrolok-olokkannya. 

12. DemikianLah, Kami memasukkan (rasa 
ingkar dan memperolok-olokkan itu) ke 
dalam hati nrang-orang yang berdosa 
(orang-orang kafir). 


13. mereka tidak beriman kepadanya (A1 
Our’an) dan sesungguhnya telah bcrlalu 
sunnatullah tcrhadap urang-orang dahu- 
lu'”’’) 


14. Dan jika seandainya Kami membukakan 
kepada mereka salah satu dart (pintu-pm- 
tu) langit, lalu mereka terus menerus naik 
ke atasnya, 


15. tcntulah mereka berkata: "Sesungguhnya 
pandangan kamilah yang dtkaburkan, 
bahkan Kami adalah orang-orang yang kc- 
na sihir”. 


KEKUASAAN A I. I.A/l MFUPUTI A LAM 
SEMESTA. 


16. Dan sesungguhnya Kami telah mencipta- 
kan gugusan bintang-bintang (di langit) 
dan Kami telah mcnghiasi langit itu bagi 
orang-orang yang memandang (nya). 


17. dan Kami menjaganya dari tiap-tiap syai- 
tan yang tcrkutuk. 


793) . Ayat ini membenkan jaminan lentang kesucian dan kemurnian At Qur'an selama-lamanya. 

794) . Maksud "sunnatullah" di sini iatah membinasakan orang-ntang yang mrndustakan rasul 


392 


15. ALHIJR 


JUZ 14 


18. kecuali syaitan yang mencuri-cun (berita) 
yang dapat didcngar (dan mal&ikat) lalu 
dia dikejar oleh semburan api yang te- 
rang. 

19. Dan Kami tclah menghamparkan bumi 
dan menjadikan padanya gunung-gunung 
dan Kami tumbuhkan padanya segala se- 
suatu menuiut ukuran. 

20. Dan Kami telah menjadikan untukmu di 
bumi keperluan-kepetluan hidup, dan (Ka- 
mi menciptakan pula) makhluk-makhluk 
yang kamu sekali-kali bukan pemberi 
rezki kepadanya. 

21. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pa- 
da sisi Kami-iah khazanahnya 79 * ) ; dan 
Kami tidak menurunkannya melainkan 
dengan ukuran yang tertentu. 

22. Dan Kami telah meniupkan angin untuk 
mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan 
Kami turunkan hujan dari langit, lalu Ka- 
mi beri minum kamu dengan air itu, dan 
sekali-kali bukan lah kamu yang me- 
nyimpannya. 

23. Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah 
yang menghidupkan dan mematikan dan 
Kami (pulalah) yang mewari». 

24. Dan sesungguhnya Kami telah menge- 
tahui orang-orang yang terdahulu dari- 
pada-mu dan sesungguhnya Kami menge- 
tahui pula orang-orang yang terkemudian 
(daripadamu). 

25. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang 
akan menghimpunkan meieka. Sesung- 
guhnya Dia adalah Maha Bijaksana lagi 
Maha Mengctahui 

26. Dan sesungguhnya Kami telah mencipta- 
kan manusia (Adam) dari tanah list ke 
ring (yang berasal) dari lumpur hi tarn 
yang diberi bentuk. 

27. Dan Kami telah menciptakan jin sebelum 
(Adam) dari api yang sangat panas. 


1*1 LULjU»-_J 


\ X2* liJj 


— • 


795). Maksudnya segala tesuatu itu sumbemya dari Allah iw.l 


JUZ 14 


15. AL HIJR 


393 


PANDANGAN ISLAM TEST AST, 

KEJA DIA N MA S’ US! A 

28. Dan (ingatlah), kctika Tuhanmu berfir- 
man kepada para malaikat: "Sesungguh- 
nya Aku akan menriptakan seorang ma- 
nusia dari tanah liat leering (yang berasal) 
dari lumpur hitarn yang diberi bentuk 

29. Maka apabila Aku telah menyempurna- 
kan kejadiannya, dan telah mcniupkan ke 
dalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tun- 
duklah kamu kepadanya dengan ber- 
sujud 796 ) 

30. Maka bersujudlah para malaikat itu se- 
muanya bersama-sama, 

31. kecuali iblis. la enggan ikut bersama-sama 
(malaikat) yang sujud itu. 

32. Allah berfuman: ”Hai iblis, apa sebabnya 
kamu tidak (ikut sujud) bersamasama 
mereka yang sujud itu?" 

33. Berkata Iblis; "Aku sekali-kali tidak akan 
sujud kepada manusia yang L'ngkau telah 
menciptakannya dari tanah liat kcring 
(yang berasal) dari lumpur hitam yang di- 
beri bentuk”, 

34. Allah berfuman: "Keluarlah dan surga, 
karena sesungguhnya kamu terkutuk, 

35. dan sesungguhnya kutukan itu tetap me- 
nimpamu sampai hari kiamat”. 

36. Berkata iblis: ”Ya Tuhanku, (kalau be- 
gjtu) maka beri tangguhlah kepadaku 
sampai hari (manusia) dibangkitkan 797 ) ". 

37. Allah berfuman: "(Kalau begitu) maka se- 
sungguhnya kamu termasuk orang-orang 
yang diberi tangguh, 

38. sampai hari (suatu) waktu yang telah di- 
tentukan 798 )” 


J* J l\S 0 [j 






^ i Jotli 

© Oi O' 3' 1 

\jjls 

© si [ Ob 


796) . Dimaksud dengan sujud di sini bukan menyembah, tetapi sebagaj penghormatan. 

797) . Maktudnya Iblis memohon agar dia tidak diazab dari sekarang melainkan diberikan kebebasan 

hidup sampai hari berbangkit. 

798) . Ya’ni waktu t hi pan pertama tanda per mu lain hari kiamat. 



394 


15. ALH1JR 


JUZ 14 


39. lbtis berkata "Ya Tuhanku. oleh scbab 
Fngkau telah mcmutuskan bahwa aku se 
sat. past! aku akan menjadikan mereka 
mcmandang baik (perbuatan ma’siat) di 
muka bumi. dan pasti aku akan me- 
nycsatkan mereka setnuanya, 

40 kccuali hamba-Kamba Fngkau yang 
mukhlis 799 )di antaia mereka" 

41 Allah bcrfirman "Ini adalah )alan yang 
lurus; kewajiban Akulah tmenjaga- 

nva )800 j 

42. Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak 
ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. 
kecuali orang-otang yang mengikut ka 
mu. yaitu orang-otang yang sesat 

43. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar 
bcnar tcmpal yang telah diancamkan ke- 
pada mereka (pengikut-pengikut syaitan) 
scmuanya. 

44 lahannam itu inempunyai tujuh pintu. 
Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk 
golongan yang tertentu dari mereka. 




J S 




*>4>44o\; few 


RAHMAT ALLAH 
YANG BF.RTAKWA 


RAG / ORANG ORANG 


45 Sesungguhnya orang-orang yang ber- 
takwa itu berada dalam syurga itaman-ta 
man) dan (di dckat) mata aii-mata air 
(yang mengalir). 

46 (Dikatakan kepada mereka): "Masuklah 

ke dalamnya dengan sejahtera lagi 
aman®0* 

47. Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam 

yang berada dalam hati mereka, sc- 
dang mereka mcrasa bersaudara duduk 
berhadap hadapan di atas dipan-dipan 




48. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya 
dan mereka sckali-kali tidak akan dike- 
luarkan daripadanya. 


799) . Yang dimaksud dengan "mukhlis” talah orang-orang yang telah diberi taufiq untuk mentaati sega- 

la petunjuk dan penntah Allah s.w.t. 

800) . Maksudnya pemberian taufiq dari Allah s.w.t. untuk mcntaati-Nya, sehingga seseorang terlcpu 

dari tipu daya syaitan mengikuti jalan yang lurus yang dijaga Allah iw.l, Jadi sent atau tidaknya 
seseorang adalah Allah yang menentukan 
B01 ). Sejahtera dari bcncana dan aman dari malapetaka. 


JUZ 14 


15. AL HIJR 


395 


49. Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, 
bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Ma- 
ha Pengampun lagi Maha Penyayang, 

50. dan bahwa sesungguhnya azab-Ku ada- 
lah azab yang sangat pcdih 




KISAH BEBFRAPA ORANG NAB / 


Kisah Nahi Ihrahim a.s dengan tamunya. 

51. Dan kabarkanlah kepada mereka tcntang 
Umu-tamu Ibrahim 802 ). 

52. Ketika mcrcka masuk ke tempatnya, laiu 

mcrcka mengucapkan ; "Salaam”. Ber- 
kata Ibrahrm: "Sesungguhnya kami me- 

rasa takut kepadamu". 

53. Mereka bcrkata: "Janganlah kamu me- 

rasa takut, sesungguhnya kami member) 
kabar gembira kepadamu dengan (ke- 

lahiran seorang) anak laki-laki (yang akan 
menjadi) orang yang alim 803 ) ”. 

54. Bcrkata Ibrahim: "Apakah kamu mcm- 

beri kabar gembira kepadaku padahal 
usiaku telah lanjut, maka dengan cara 

bagaimanakah (terlaksananya) berita 
gembira yang kamu kabaxkan ini? ” 

55 Mereka menjawab "Kami menyampai- 

kan kabar gembira kepadamu dengan 
benar, maka janganlah kamu termasuk 
orang-orang yang berputus asa". 

56. Ibrahim bcrkata: "Tidak ada orang yang 
berputus asa dari rahmat Tuhannya, ke- 
cuali orang-orang yang sesat”. 

57. Berkata (pula) Ibrahim "Apakah urusan- 
mu yang penting (sc lain itu), hai para 
utusan?" 

58. Mereka menjawab "Kami sesungguhnya 
diutus kepada kaum yang berdosa. 






£=*t V ' 3 ^ 

^ j 




802) Tamu Nabi Ibrahim a.s. di sini ialah malaikat. 

803) . Yang dimaksud dengan seorang anak laki-laki yang ahm ialah lshak a.s. 


396 


15 . ALHIJR 


JUZ 14 


Kisah Sabi Luth a.s. 

59 kecuali Luth beserta pcngikut-pengikut- 
nya. Sesungguhnya Kami akan menye- 
lamatkan mcrcka semuanya, 

60. kecuali isterinya, Kami telah menentu- 
kan. bahwa sesungguhnya ia itu ter- 
masuk orang-orang yang tertinggal (ber- 
sama-sama dengan orang kafir lainnya)”. 

61. Maka tatkala para utusan itu datang ke- 
pada kaum Luth, beserta pengikut- 
pengikutnya. 

62. ia berkata: "Sesungguhnya kamu adalah 
orang-orang yang tidak dikenal". 

63. Para utusan menjawab: "Sebenarnya ka- 
mi ini datang kepadamu dengan mem- 
bawa azab yang sclalu mereka dustakan. 

64. Dan kami datang kepadamu membawa 
kebenaran dan sesungguhnya kami betul- 
betul orang-orang benar. 

65. Maka pergilah kamu di akhir malam de- 
ngan membawa keluargamu, dan ikutilah 
mcrcka dari belakang dan janganlah se- 
orangpun di antara kamu menoleh ke 
belakang 804 ) dan teruskanlah peijalanan 
ke tempat yang diperintahkan kcpada- 
mu . 

66. Dan telah Kami wahyukan kepadanya 
(Luth) perkara itu, yaitu bahwa mereka 
akan ditumpas habis di waktu subuh. 

67. Dan datanglah penduduk kota itu (ke ru- 
mah Luth) dengan gembira (karena) ke- 
datangan tamu-iamu itu 805 ) , 

68. Luth berkata: "Sesungguhnya mereka 

adalah tamuku; maka janganlah kamu 
metnberi malu (kepadaku), 

69. dan bertakwalah kcpada Allah dan ja- 
nganlah kamu membuat aku terhina" 


^ Jll 




• > - 




. I 










804) Perhatikanlah kcmbali ayat 81 surat (11) Hud. 

805) . Riwayat Luth dalam sural Hijr ini, tidak diceritakan menurut urutan kejadian sepeni pada surat 

(11) Hud. 


JUZ 14 


15. ALHIJR 


397 


70. Meieka bcrkata "Dan bukankah kami te- 
lah melarangrnu dan (melindungi) manu- 

sia806 )?” 

71. I.uth bcrkata: "Inilah putcn-putcri (ncgcri)ku 
(kawmlah dengan mereka). jika kamu hendak 
berbuat (setara yang halal)" 

72. (Allah beifirman)- ’’Demi umurmu 807 ) 
(Muhammad), sesungguhnya mereka ter- 
ombang-ambing di dalam kemabukan (ke- 
sesatan)’’. 

73. Maka meieka dibinasakan olch suara ke- 
ras yang mcngguntur, ketika matahari 
akan terbit. 

74. Maka Kami jadikan bahagian alas kata 

itu terbalik kc bawah dan Kami hujani 

mereka dengan batu dari tanah yang 

keras. 

75. Sesungguhnya pads yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (ke- 
kuasaan Kami) bagi orang-orang yang 

mempeihatikan tanda-tanda. 

76. Dan sesunguhnya kota 808 ) itu benar-bc- 
nax terlctak di jalan yang masih tetap (di- 
lalui manusia). 

77. Scsungguhnya pada yang demikian itu 

bcnai-benar terdapat tanda-tanda (ke- 
kuasaan Allah) bagi orang-urang yang 

beriman. 

Kitah kaurn .\abi Syu 'aih a.i 

78. Dan sesungguhnya adalah penduduk 
Aikah 809 ) itu benar-benar kaum yang ra- 
llm, 

79. maka Kami membinasakan mereka Dan 
sesungguhnya kedua kota 810 ) itu benar- 
benar terlctak di jalan umum yang te- 
rang. 




- > > 


^ > 4^-4 

te 






806) . Mereka ingin berbuat homovexuel dengan lamu-tamu itu dan mereka memang telah pernah meng- 

ancam Luth, agar tidak menghalangi mereka daripada berbuat demikian. 

807) . Orang Arab biasa bersumpah dengan umur seseorang. Di sim Allah bersumpah dengan umur atau 

kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. untuk memuiiakan bebau. 

808) Yang dimaksud "kota" di sini ialah kota Sadom yang terletak dekat pantai Laut Tengah. 

809) . Penduduk Aikah im ialah kaum Syu’aib. Aikah ialah tempat yang berhutan di daerah Mad-yan 

810) . Ya’nikota kaum Luth (Sadom) dan Aikah. 


398 


15. AL HIJR 


JUZ 14 


Kisah kaum Tsamud. 

80. Dan sesungguhnya penduduk-penduduk 
kota Al Hijr 8 ] 1 ) telah mcnduslakan rasui- 
rasul 812 ), 

8 1 dan Kami telah mcndatanykan kepada 
meieka tanda tan da (kekuasaan) Kami, 
letapi mcrcka selalu bcipaling daripada- 
nya, 

82. dan mcrcka mcmahat rumah-rumah dari 
gunung-gunung batu (yang didiami) de- 
ngan aman 

83. Maka meieka dibinasakan oleh suara ke- 
ras yang mengguntur di waktu pagi 813 ) , 

84. maka tak dapat menolong mereka, apa 
yang telah mcrcka usahakan. 

85. Dan cidaklah Kami ciptakan langit dan 
bumi dan apa yang ada di antara kedua- 
nya, melainkan dengan bcnar Dan sc- 
sungguhnya saat (kiamat) itu pasli akan 
datang, maka maafkanlah (mereka) de- 
ngan cata yang baik 


86. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang 
Maha Pcncipta lagi Maha Mcngctahui 

ANVGERAH ALLAH YANG TERBESAR 
DAN PER1NTAHN YA KEPADA 
NA B1 M UHA MM A DS AW 

87. Dan sesungguhnya Kami telah berikan 
kepadamu tujuh ayat yang dibaca ber- 
ulang-ulang 8 1 4 ) dan Al Qui'an. yang 
agung 

88. Janganlah sekali-kali kamu menujukan 
pandanganmu kepada keni'matan hidup 
yang telah Kami berikan kepada be- 
berapa golongan di antara mereka (nrang- 




* \ - 'Z • 




ojri sj'cX-’ 1 j* y 

if f >«<'. Tr 

\£z\ 


'A') 



811) 

^JjT: 

A 

812). 

\-JaL 

813). 


814). 

Mi 

y ,><v| 


iU 1 



Pcnduduk kota Al-Hijr lalah kaum Ttamud. Al-Hijr itu tempat yang teiletak di Wadi Qura an- 
tara Madmah dan Syria 

Yang dimaksud rasui-rasul di sim ialah Shalch. Mestinya di sim disebut "rasul", tetapi disebut 
rasui-rasul (Jama') karena mcndustakan seurang rasul sarna dengan mendustakan semua Rasui- 
rasul 


tujuh ayat Scbagian ahli tafsii mengatakan tujuh surat-surat yang panjang yaitu Al-Baqarah. All 
Imran. Al-Maaidah, An-Nissa’, Al 'Araal. Al-An'aam dan Al-Anfaal atau At-Taubah 



JUZ 14 


15. AL H1JK 


399 


orang kafu itu), dan janganlah kamu ber- 
sedih hati tcrhadap mcrcka dan bcrcndah 
dinlah kamu terhadap orang-orang yang 
bcriman 

89. Dan katakanlah: "Sesungguhnya aku 

adalah pemben peringatan yang men- 
jelaskan*'. 

90. Sebagaimana (Kami telah memberi per- 
ingatan), Kami telah menurunkan (a/.ab) 
kepada orang-orang yang membagi-bagi 
(Kitab Allah) 8 1 5 ) , 

91. (yaitu) orang-orang S)6 ) yang telah mcn- 
jadikan A1 Qur'an itu tcrbagi-bagi 817 ), 

92. Maka demi Tuhanmu. Kami pasti akan 
menanyai mercka semua, 

93. tentang apa yang telah mercka kerjakan 
dahulu. 

94. Maka sampaikanlah olehmu sccara te- 
rang-terangan segala apa yang diperin- 
tahkan (kepadamu) dan betpalmglah dan 
orang-orang yang musyrik. 

95. Sesungguhnya Kami mcmetihara kamu 
datipada (kejahatan) orang-orang yang 
mcmperolok-olokkan (kamu), 

96 (yaitu orang-orang yang menganggap 
adanya tuhan yang lain disamping Allah; 
maka mcreka kelak akan mcngctahui (aki- 
bat-akibatnya). 

97. Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, 
bahwa dadamu menjadi sempit discbab- 
kan apa yang mercka ucapkan. 

98. maka bertasbihlah dengan memuji Tu- 
hanmu dan jadilah kamu di antara orang- 
orang yang bersujud (shalat), 

99. dan scmbahlah luhanmu sampai datang 
kepadamu yang diyakini (ajal) 












815) Yang dimaksud dengan orang-orang yang membagi-bagi Kitab Allah lalah orang-orang yang 
menerima sebagian isi Kitab dan menolak sebahagian yang lain. 

816) . Yakni orang-orang Yahudi dan Nasram yang membagi-bagi Al Qur'an, ada bagtan yang mercka 

percayai dan ada pula bagian yang mereka ingkari. 

817) . Maksud ayat 89, 90. 91, iaUh Allah s.w.t, menyuruh Nabi Muhammad s a w mempenngatkan ke- 

pada orang Yahudi dan Nasrani bahwa Allah akan menurunkan azab kepada mcrcka sebagai- 
mana Allah telah membinasakan kaum Tsamud 


400 


15. ALH1JR 


JUZ 14 


PENUTUP 

Dalam sural A1 Hijr ini banyak terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bukti-bukti adanya 
Allah serta kekuasaan-Nya. baik bukti-bukti yang ada di langit dan di bumi, maupun yang ada 
pada kejadian manusia serta kehidupan mereka. Oisebutkan pula di dalamnya kisah-kisah bebe 
rapa nabi dan macam-macam azab yang ditimpakan kepada kaum yang mendustakan para rasul 
Allah itu. Tcrcantum juga tentang anugciah Allah yang besar yang diherikan kepada Nabi Mu- 
hammad s-a.w. yaVii As Sab VI Matsaani aiau surat A1 Faatihah dan A1 Qur'anul Karim. 


HUBUNGAN SV RATAL HIJR DENGAN SURAT AN NAHL 

1. Scbagaimana umumnya surat-surat yang turun di Mekah scbelum hijrah berisi soal-soal ke- 
tauhidan, kerasulan dan hari kiamat, begitu pulalah kedua surat ini. 

2. Pada akhu surat A1 Hijr (ayat 92, 93), Allah mcnyatakan bahwa manusia akan diminta pcr- 
tanggungan jawabnya pada hari kiamat tcrhadap apa yang telah dikerjakannya di dunia ini, 
maka pada awal surat An Nalil, Allah menegaskan kepastian datangnya hari kiamat itu, 
dan pada ayat 93 An Nahl ditegaskan lagi pertanggungan jawab manusia itu. 

3. Pada bagian pertama surat A1 Hijr, Allah menerangkan tentang kebenaran A1 Qur’an serta 
jaminan-Nya untuk mcmeliharanya, sedang dalam surat An Nahl terdapat ancaman-ancam- 
an terhadap mereka yang mendustakan kebenaran A1 Qur'an itu. 


JVZ 14 


16. AN NAHL (LF.BAH) 


401 


AN NAHL (LEBAH) 


MUQADD1MAH 

Surat ini tcrdui atas 1 28 ayat.termasuk golongan surat -surat Makkiyyah. Surat ini dinamakan 
"An Nahl" yang berarti "lebah" karena di dalamnya terdapat firman Allah s.w.t. ayat 68 yang 
artinya: ”Dan Iuhanmu mewahyukan kcpada lebah". 

Lebah adalah makhluk Allah yang banyak memberi rnanfaat dan keni'matan kepada manu 
da. Ada pemmaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan A1 Qur'an ul Karim. Madu 
berasai dari bcrmacam-macam sari bunga dan dia menjadi obat bagi bcrmacam-macam penya- 
kit manusia (lihat ayat 69). Sedang A1 Qur'an mengandung inti sari dart kitab kitab yang telah 
diturunkan kepada Nabi-nabi zaman dahulu ditambah dengan ajaran ajaran yang dipcrlukan oleh 
scmua bangsa scpanjang masa untuk mcncapai kebaliagiaan dunia dan akhirat. (Lihat surat (10) 
Yunus ayat S7 dan surat (17) A1 Isra* ayat 82). Surat ini dinamakan pula "An Ni’am" artinya 
ni’mat-ni’mat, karena di dalamnya Allah mcnyebutkan pclbagai macam ni'mat untuk hamba- 
hamba-Nya. 

Pokok-pokok isinya: 

/. Keimanan 

Kepastian adanya hari kiamat; kcesaan Allah; kckuasaan-Nya dan kesempumaan 
ilmu-Nya scrta dalil-dalilnya, pertanggungan jawab manusia kepada Allah teihadap 
segala apa yang telah dikerjakannya. 

2. Hukum-hukum : 

Beberapa hukum ten tang makanan dan minuman yang dihaxamkan dan yang di- 
halalkan; kcbolehan memakai perhiasan-perhiasan yang berasal dari dalam taut se- 
pcrti mcrjan dan mutiara; dibolehkan memakan makanan yang diharamkan dalam 
keadaan terpaksa;kulit dan bulu binatang dari hewan yang halal dimakan;kewajiban 
memenuhi petjanjian dan larangan mempermainkan sumpah; larangan membuat- 
buat hukum yang tak ada dasarnya; perintah mcmbaca isti’aadzah (a'uudzubillahi 
minasyaithaanirrajiim = aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk); 
larangan membalas siksa melebihi siksaan yang ditcrima. 


Kisah kisah: 

Nabi Ibrahim a.s. 


4. Lain-lam- 


Asa! kejadian manusia; madu adalah untuk kesehatan manusia; nasib pemimpin- 
pemimpin palsu di hari kiamat; pandangan orang Arab zaman lahiliyah terhadap 
anak pcrempuan; ajaran moral di dalam Islam; pedoman daVah dalam Islam. 


402 


16. AN NAHL (LEBAH) 


JUZ 14 



AN NAHL (LEBAH) 

SURAT KE 16: 128 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


BUKTI-BUKTI KEBESARAN ALLAH 
DA LAM KEH1DUPAN ALAM SEMESTA 


Telah past! ilatangnya ketetapan 
Allah 81 *) maka janganlah kamu me- 
minta agar diseger&kan (datang)nya. Ma- 
ha Sud Allah dan Maha Tinggi dari apa 
yang mereka peisekutukan. 

Dia menurunkan para malaikat dengan 
(membawa) wahyu dengan perintah-Nya 
kepada siapa yang Dia kehendaki di anta- 
ra hamba-hamba-Nya, yaitu: "Peringat- 

kanlah olehmu sc kalian, bahwasanya ti- 
dak ada Tuhan (yang hak) mclainkan Aku, 
maka hcndaklah kamu berlakwa kepada-Ku”. 


Alam Mu merupakan suatu kesaruan yang 
membuknkan kekuasaan Maha Pencipta. 

3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan 
hak 819 ) Maha Tinggi Allah daripada apa 
yang mereka peisekutukan. 

4. Dia telah menciptakan manusta dari ma- 
ni, tiba-tiba ta menjadi pembantah yang 
nyata. 


818) . Ketetapan Allah di sun ialah hari kiamat yang telah diancamkan kepada orang-orang musyrikin 

819) . Lihat ayat 5 iurat (10) Yunus 


JUZ 14 


16. AN NAHL(LEBAH) 


403 


5. Dan Dia telah mencipukan binatang ter- 
nak untuk kamu; padanya ada (bulu) 
yang menghangatkan dan berbagai-bagai 
manfa'al. dan scbahagiannya kamu ma- 
kan. 

6. Dan kamu memperoleh pandangan yang 
indah padanya, ketika kamu membawa- 
nya kcmbali ke kandang dan ketika kamu 
mclcpaskannya ke tcmpat penggcmbala- 
an. 

7. Dan ia memikul bcban-bebanmu kc suatu 
negeri yang kamu tidak sanggup sampai 
kcpadanya, melainkan dengan kesukat- 
an-kesukaran (yang memayahkan) diri. 
Sesungguhnya Tuhanmu benai-benar 
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

8. dan (Dia telah menciptakan) kuda, ba- 
galSJO^ t dan keledai. agax kamu menung- 
ganginya dan (menjadikannya) perhias- 
an_ Dan Allah menciptakan apa yang ka- 
mu tidak mengctahuinya. 

9. Dan hak bagi Allah (mcnciangkan) jalan 
yang lurus, dan di antara iaian-jalan 
ada yang bengkok. Dan jikalau Dia meng- 
hendaki, tentulah Dia memimpin kamu se- 
muanya (kepada jalan yang benat) 

10. Dia-lah, Yang telah menurunkan air hu- 
jan dari langit untuk kamu, sebahagian- 
nya mcnjadi minuman dan sebahagian- 
nya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, 
yang pada (tempat mmbuhnya) kamu 
menggembalakan ternakmu. 

11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air 
hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, 
anggur dan segala macam buah-buahan. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu be- 
nar-bcnai ada tanda (kekuasaan Allah) 
bagi kaum yang memikiikan. 

12. Dan Dia mcnundukkan malam dan siang, 
matahari dan bulan untukmu. Dan bin- 
tang-bintang itu ditundukkan (untukmu) 
dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benai-benax ada tan- 
da-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 
yang memahami (nya), 






Ole: 

is jeJB 


C ^ 


■i - » i-"i 




. ■* X 




820). Bagal yaitu peranakan kuda dengan keledai 


404 


16. AN NAHL (L£BAH) 


JUZ 14 


13. dan Dia (menundukkin pula) apa yang 
Dia ciptakan untuk kamu di bum) ini dc- 
ngan bcrlain-lainan macamnya. Se- 
sungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benat terdapat tanda (kekuasaan 
Allah) bagi kaum yang mcngambil pcla- 
jaran. 

14. Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan 
lautan (untukmu). agai kamu dapat me- 
makan daripadanya daging yang segar 
(Scan), dan kamu mcngcluarkan dari laut- 
an itu perhiasan yang kamu pakai; dan 
kamu melihat bahtera berlayai padanya, 
dan supaya kamu mencari (keuntungan) 
dari karunia-Nya, dan supaya kamu ber- 
syukur. 

15. Dan Dia menancapkan gunung-gunung di 
butni supaya bumi itu tidak goncang bet- 
sama kamu. (dan Dia mcneiptakan) su- 
ngai-sungai dan jalan-jalan agar kamu 
mcndapat pctunjuk. 

16. dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (pc- 
nunjuk jalan). Dan dengan bmtang-btn- 
tang itulah mereka mendapat petunjuk. 

17. Maka apakah (Allah) yang menciptakan 
itu sama dengan yang tidak dapat men- 
ciptakan (apa-apa) 1 Maka mengapa kamu 
tidak mcngambil pelajaran. 

18. Dan jika kamu mcnghitung-hitung ni’mat 
Allah, niscaya kamu tak dapat menentu- 
kan jumlahnya. Sesungguhnya Allah be- 
nar-benar Maha Pcngampun lagi Maha 
Penyayang. 

19. Dan Allah mengetahui apa yang kamu 
rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. 

20. Dan berhala-bethala yang mereka seru se- 
lain Allah, tidak dapat membuat scsuatu 
apapun, sedang bcihala berhala itu (sen- 
diri) dibuat orang. 

21. (Berhala-bethala itu) benda mat) tidak hi- 
dup, dan berhala-berhala itu tidak menge- 
tahui bilakah pcnycmbali-pcnyembahnya 
akan dibangkitkan. 




£ r j, tj 








0 X- 

Ail 1 Jj j J* 
a. Vi?! 

Qijsz 



JUZ 14 


16. AN NAHL (LtBAH) 


405 


Ketakaburan menjadikan sesenrang tngkar 
kepada kehenoran. 

22. Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha 
Esa. Maka orang-orang yang tidak bcr- 
iman kepada akhirat, hati mereka me- 
Ingkari (keesaan Allah), sedangkan merc- 
ka sendiri adalah orang-orang yang som- 
bong. 

23. Tidak diiagukan lagi bahwa sesungguh- 
nya Allah mengetahui apa yang mereka 
rahasiakan dan apa yang mereka lahir- 
kan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang sombong. 

24. Dan apabila dtkatakan kepada mereka 

”Apakah yang telah diturunkan Tuhan- 
mu?" Mereka menjawab: “Dongeng- 

dongengan orang-orang dahulu". 

25. (ucapan mereka) menyebabkan mereka 
mcmikul dosa-dosanya dengan sepenuh- 
penuhnya pada hari kiamat, dan sebaha- 
gian dosa-dosa orang yang mereka sesat- 
kan yang tidak mengetahui sedikitpun 
(bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, 
amat buruklah dosa yang mereka pikul 
itu. 

Orang yang berbuat makar pasti 
mengalami kehancuran. 

26. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum 
mereka telah mengadakan makar, maka 
Allah menghancurkan rumah-rumah 
mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah 
itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan 
datanglah azab itu kepada mereka dari 
tempat yang tidak mereka sadari. 

27. Kemudian Allah menghinakan mereka di 
hari kiamat, dan berfirman: "Di mana- 
kah sekutu-sekutu-Ku itu (yang karena 
membelanya) kamu selalu memusuhi 
mereka (nabi-nabi dan orang-orang mu' 
min)?" Berkatalah orang-orang yang te- 
lah diberi ilmu 821 ) "Sesungguhnya kchi- 
naan dan azab hari iru ditimpakan atas 
orang-orang yang kafir.” 




-W-j *£=4^ 


. id ' .\r,z 

} + ''tf . < l^Xt * 

-'•t * i ~ ' ** -X\ ^ * 

\}j. j %. jg 


821) Yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi ilmu ialah; para malaikat, nabi-nabi dan orang- 
orang mu ’min. 


406 


16. AN NAHL (LEBAH) 


JUZ 14 





(yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh 
para malaikat dalam keadaan berbuat za- 
lim kepada diri mereka sendiri, lalu mere- 
ka menyerah diri (sambil berkata); "Ka- 
mi sekab-kali tidak ada mengetjakan se 
suatu kejahatanpun" (Malaikat men- 
jawab); "Ada, scsungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang telah karnu kerja- 
kan”. 

29. Maka masukilah pintu-pintu neraka Ja- 
hannam, kamu kekal di dalamnya. Maka 
amat bumklah tempat orang-orang yang 
tnenyombongkan diri itu. 

Balaian bagi orang-orang yang bertakwa. 

30. Dan dikatakan kepada orang-orang yang 
bertakwa: "Apakah yang telah diturun- 
kan oleh Tuhanmu?” Mereka menjawab: 
"(Allah telah menurunkan) kebaikan". 
Orang-orang yang berbuat baik di dunia 
ini mcndapat (pembalasan) yang baik. 
Dan sesungguhnya karnpung akhirat ada- 
lah lebih baik dan itulah sebaik-baik tem- 
pat bagi orang yang bertakwa, 

31. (yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk 
ke dalamnya, mcngalir di bawahnya su- 
ngai-sungai, di dalam surga itu mereka 
mendapat scgala apa yang mereka kc- 
hendaki. Demikianlah Allah member) 
balasan kepada orang-oiang yang ber- 
takwa, 

32. (yaitu) orang-orang yang diwafatkan da- 
lam keadaan baik 822 ) oleh para malaikat 
dengan mengatakan (kepada mereka): 
"Salaamun’alatkum 823 ) , masuklah kamu 
ke dalam surga itu disebabkan apa yang 
telah kamu kcijakan”. 

Orang yang binasa karma perbuatannya 
sendiri. 

33. Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang 
kafir selain dari datangnya para malaikat 
kepada mereka 824 ) atau datangnya pe- 




joii 




x /• j 


Li- 




822) 


823) . 

824) . 


Maksudnya: wafat dalam keadaan suci dari kekaluan dan kema'slatan; atau dapai juga berarti 
mereka mati dalam keadaan senang karena ada benta gembira dari malaikat bahwa mereka akan 
masuk surga, 

Artinya selamat sejahtera bagimu. 

Ya’ni: kcdatangan malaikat untuk mencabut nyawa mereka. 





JUZ 14 


16. AN NAHL(LF.BAH) 


407 




rintah Tuhanmu 825 ) . Dcmikianlah yang 
telah diperbuat oleh o rang -o rang (kafir) 
scbelum mercka. Dan Allah tidak menga- 
niaya mercka, akan tetapi mcrekalah yang 
selalu menganiaya diri mereka senditi. 

34. Maka mereka ditimpa oleh (akibat) ke- 
j ah at an pcrbuatan mereka dan mercka di- 
liputi oleh azab yang ielalu mereka per- 
olok-olokkan. 

35. Dan berkatalah orang-orang musyrik: "Ji- 
ka Allah menghendaki. niscaya kami ti- 
dak akan menyembah scsuatu apapun se- 
tain Dia, balk kami maupun bapak-bapak 
kami, dan tidak pula kami mcngharam- 
kan sesuatupun tanpa (izin)-Nya”. Demi- 
kianlah yang diperbuat orang-orang sebe- 
lum mercka; maka tidak ada kewajiban 
atas para rasul, selarn dari menyampai- 
kan (amanat Allah) dcngan terang. 

Tiap liap umat mempunyai rami yang 
diurut uniuk menerangkan kebenaran. 

36. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus 
rasul pada tiap-tiap umat (untuk me- 
nyerukan): “SembahUh Allah (saja), dan 
jauhilah Thaghut 828 ) itu", maka di antara 
umat itu ada orang-orang yang diberi pe- 
tunjuk oleh Allah dan ada pula di antara- 
nya orang-orang yang telah past! kesesat- 
an baginya 827 ). Maka beqalanlah kamu di 
muka burnt dan perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang-orang yang mendusta- 
kan (rasul- rasul). 

37. Jika kamu sangat mengharapkan agar me- 
reka dapat petunjuk, maka sesungguhnya 
Allah tiada memberi petunjuk kepada 
orang yang disesatkan-Nya. dan sekali- 
kali mereka tiada mempunyai penolong. 

38 Mereka bersumpah dengan nama Allah 

dcngan sumpahnya yang sungguh- 
sungguh: “Allah tidak akan membangkit 


V. 


!^! l .T-'fl'l' 

^jCsX^ ' J V9 _> 

' 'J y^JjJ * ' -U 

\yS)A& 


825). Ya'ni: kedatangan azab dari Allah untuk memusnahkan mereka. 
H26). Lihat not 162 tentang art! "Ihaghut" 

827). Lihat not 34 tentang arti ’’disesatkan Allah”. 


408 


16. AN NAI1L (LKBAH) 


JUZ 14 



/S’ 


kan orang yang mati”. (Tidak demikian), 
ball k an (pasti Allah akan membangkitkan- 
nya), sebagai suatu janji yang benai dari 
Allah, akan tetapi kebanyakan manusia 
tiada mengetahui. 

39. agar Allah menjelaskan kepada mereka 
apa yang mereka perselisihkan itu, dan 
agar orang -orang kafir itu mengetahui 
bahwaaanya mereka adalah orang -orang 
yang berdusta. 

40. Sesungguhnya perkataan Kami terhadap 
scsuatu apabila Kami menghendakinya, 
Kami hanya mengatakan kepadanya: 
"kun (jadilah)”, maka jadilah ia. 

41. Dan orang -orang yang berhijrah k arena 
Allah sesudah mereka dianiaya, pasti 
Kami akan memberikan tempat yang ba- 
gus kepada mereka di dunia. Dan se- 
sungguhnya pahaJa di akhirat adalah le- 
bih besar, kalau mereka mengetahui, 

42. (yaitu) orang-orang yang sabar dan ha- 
nya kepada Tuhan saja mereka berta- 
wakkal. 

43. Dan Kami tidak mengutus sebelurn ka- 
mu, kccuali orang-orang lelaki yang Ka- 
mi bed wahyu kepada mereka; maka ber- 
tanyalah kepada orang yang mempunyai 
pengetahuan®2S ) jika kamu tidak menge- 
tahui, 

44. keterangan-keterangan (mu 'jizat) dan kitab- 
kitab.Dan Kami turunkan kcpadamu Al Qur- 
'an, agar kamu menerangkan kepada umat 
manusia apa yang telah diturunkan kepada 
mcreka‘ J<> ) dan supaya mereka memikirkan, 

45. maka apakah orang-orang yang mem- 
bust makax yang jahat itu, merasa aman 
(dari bencana) ditenggelamkannya bumi 
oleh Allah bersama mereka, atau datang- 
nya azab kepada mereka dari tempat yang 
tidak mereka sadari. 








' ^ < 




j' V '' 1 /^' 
yi 4>' i* 1 '^4^ ^3 


828) . Ya'ni: orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab. 

829) . Ya'ni: perintah-perintah, larangan-laiangan, aturan dan lain-iain yang terdapat dalam Al Qur’an. 


JUZ 14 


16. AN NAHL (LEBAH) 


409 


46. atau Allah mengazab mereka di waktu 
mercka dalam pcrjalanan, maka sekali- 
kali mereka tidak dapat menolak (azab 
itu), 

47. atau Allah mengazab mereka dengan her- 
angsur-angsur (sampai binasa) 830 ) . Maka 
sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pe- 
ngasih lagi Maha Penyayang. 

48 Dan apakah mereka tidak memperhati- 
kan segala sesuatu yang telah diciptakan 
Allah yang bayangannya betbolak-balik 
kc kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud 
kepada Allah, sedang mereka berendah 
(ini'? 

49 Dan kepada Allah sajalah ber sujud sega- 
la apa yang berada di langit dan semua 
makhluk yang melata di bumi dan (juga) 
para malaikat, sedang mereka (malaikat) 
tidak menyombongkan diri 

50. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang 
di atas mereka dan melaksanakan 
apa yang diperintahkan (kepada mercka). 

Manusia yang dalam keadaan terjepit 
ingat kembali kepada Allah. 

51 Allah berfirman: "Janganlah kamu me- 

nyembah dua tuhan; sesungguhnya Dia- 
lah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendak- 
lah kepada-Ku saja kamu takut”. 

52. Dan kepunyaan-Nya-lah segala apa yang 
ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya- 
lah keta'atan itu selama-Umanya. Maka 
mengapa kamu bertakwa kepada selain 
Allah? 

53. Dan apa saja m'mat yang ada pada ka- 
mu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan 
bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, 
maka hanya kepada Nya lah kamu me- 
minta pertolongan 

54. Kemudian apabila Dia telah mcnghilang- 
kan kemudharatan itu daripada kamu, 
tiba-tiba sebahagian daripada kamu mem- 
persekutukan Tuhannya dengan (yang 
lain). 






, if. 


e 






830). Mcnurul sebahagian ahli tafsu, "Takhawwuf" berarti dalam keadaan takut. 


410 


16. AN NAHL (LEBAH) 


JUZ 14 


55. biarlah mereka menglngkari ni’mat yang 
telah Kami berikan kepada mereka; ma- 
ka bersenang-senanglah kamu. Kelak ka- 
mu akan mengetahui (akibatnya) 

56. Dan mereka sediakan untuk berhala-ber- 
hala yang mereka tiada mengetahui (ke- 
kuasaannya), satu bahagian dari rezki yang 
telah Kami berikan kepada mereka. Demi 
Allah, sesungguhnya kamu akan ditanyai 
tentang apa yang telah kamu ada-ada- 
kan 

57. Dan mereka mcnctapkan bagi Allah anak- 
anak perempuan 83 *) . Maha Suci Allah, 
aedang untuk mereka sendiri (mereka tetap- 
kan) apa yang mereka sukai (yaitu anak- 
anak laki-laki). 

58. Dan apabila seseorang dari mereka diberi 
kahar dengan (kelahiran) anak perem- 
puan, hitamlah (merah padamlah) muka- 
nya, dan dia sangat marah. 

59. ia menyembunyikan dirinya dari orang 
banyak, disebabkan buruknya berita yang 
disaropaikan kepadanya. Apakah dia 
akan memebharanya dengan menang- 
gung kehinaan ataukah akan mengubur- 
kannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? 
Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang 
mereka tetapkan itu. 

60. Orang-orang yang tidak beriman kepada 
kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang 
buruk; dan Allah mempunyai sifat yang 
Maha Tinggi; dan Dia-lah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Tidak wajarnya stkap orang-orang musyrtk 
menisbahkan i esuaru kepada Allah. 

61. Jikalau Allah menghukum manusia kare- 
na kezalimannya, ms cay a tidak akan di- 
tinggalkan-Nya di muka bumi sesuatu 
pun dari makhluk yang melata, tetapi 
Allah mertangguhkan mereka sampai ke- 
pada waktu yang ditentukan. Maka 
















831). Mereka mengatakan bahwa AUah mempunyai anak perempuan yaitu malaikat-malaikat karena 
mereka sangat benci kepada anak -anak perempuan scbagaimana tersebut datam ayat benkutnya. 


JUZ 14 


16. AN NA11L (I.EBAH) 


411 


apabila telah tiba waktu (yang ditentu- 
kan) bag! mereka, tidaklah mereka dapat 
mcngundurkannya barang scsaatpun dan 
tidak (pula) mendahulukannya. 

62. Dan mereka menetapkan bagi Allah 
apa yang mereka sendiri membencinya, 
dan lidah mereka mengucapkan kedusta- 
an. yaitu bahwa sesungguhnya merekaiah 
yang akan mendapat kebaikan. Tiadalah 
diragukan bahwa ncrakalah bagi mereka, 
dan sesungguhnya mereka segera dimasuk 
kan (kc dalamnya). 

63. Demi Allah, sesungguhnya Kami telah 
mengutus rasul-rasul Kami kepada umat- 
umat sebelum kamu, tetapi syaitan men 
jadikan umat-umat itu memandang balk 
perbuatan mereka (yang bumk), maka 
syaitan menjadi pemimpin mereka di hari 
itu dan bagi mereka azab yang sangat 
pedih. 

64. Dan Kami tidak menurunkan kepada- 
mu Al-Kitab (A1 Qur’an ) ini, mclainkan 
agar kamu dapat menjelaskan kepada 
mereka apa yang mereka perselisihkan itu 
dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi 
kaum yang beriman. 


00 J 

yy> ^ 
j- yu S jyj S y 1 


Segi-segi pelaiaran yang dapat diambil 
dart kehidupan alam semes la. 

65. Dan Allah menurunkan dari langit air (hu- 
jan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya 
bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pa- 
da yang demikian itu benar-benar tcr- 
dapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) 
bagi orang-orang yang mendengarkan 
(pelajaran). 

66. Dan sesungguhnya pada binatang ternak 
itu benar-benar terdapat pelajaran bagi 
kamu. Kami memberimu minum dari- 
pada apa yang berada dalam perutnya 
(berupa) susu yang bersih an tar a tahi dan 
darah, yang mudah ditelan bagi orang- 
orang yang mcminumnya. 


$ 0 s^i 




412 


16. AN NAHL (LEBAH) 


JUZ 14 


aT 

Jk 


67. Dan dari buah korma dan anggur, kamu 
buat minuman yang memabukkan dan 
rezki yang baik. Scsungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar teidapat tanda 
(kebesaran Allah) bagi orang yang me- 
mikirkan. 

6 8 Dan Tuhanmu roengilhamkan kepada le- 
bah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bu- 
kit, di pohon-pohon kayu, dan di tcmpat- 
tempat yang dibikin manusia". 

69. kemudian makanlah dari tiap-tiap (ma- 
cam) buah-buahan dan tempuhlah jalan 
Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagi- 
mu). Dari perut lebah itu ke luar minum- 
an (madu) yang berrnacam-macarn war- 
nanya, di dalamnya terdapat obat yang 
mcnycmbuhkan bagi manusia. Sesung- 
guhnya pada yang demikian itu benar-be- 
nar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) ba- 
gi nrang-orang yang memikirkan. 

70. Allah menciptakan kamu, kemudian me- 
wafatkan kamu; dan di antara kamu ada 
yang dikembalikan kepada umur yang 
paling lemah (pikun), supaya dia tidak 
mengetahui lagi sesuatupun yang pernah 
diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Kuasa. 

71. Dan Allah melebihkan scbahagian kamu 
dan scbahagian yang lain dalam hal rez- 
ki, tetapi orang-orang yang dilebihkan 
(rezkinya itu) tidak mau memberikan rez- 
ki mercka kepada budak-budak yang 
mereka miliki, agar mereka sama (me- 
rasakan) rezki itu. Maka mengapa mere- 
ka mengingkari ni’mat Allah 8 * 2 )? 

72. Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri 
dari jenis kamu sendiri dan menjadikan 
bagimu dari utteri-isteri kamu itu, anak 
anak dan cucu-cucu, dan memberimu rez- 
ki dari yang baik-baik. Maka mengapa- 
kah mercka beriman kepada yang bathil 
dan mengingkari ni’mat Allah?" 


73. Dan mereka menyembah selain Allah, sc- 
suatu yang tidak dapat memberikan rezki 


dil'i j ' 

o j 


03 \}s-t A i'j 

dll' 51 -OeyjoS ' J jj 1 

©^4 

-• ^ , . > -r 

'J-& j 

di' jj j 


832). Ayat ini salah satu dasar ukhuwah dan persamaan dalam Islam. 



JUZ 14 


16. AN NAHL (LEBAH) 


413 


_T>: i ' 


kepada meieka sedikitpun dari langit dan 
bumi, dan tidak berkuasa (sedikit jua- 
pun). 

74. Maka janganlah kamu mengadakan se- 
kutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya 
Allah mengetahui. sedang kamu tidak 
mcngetahui. 

75. Allah membuat perumpamaan dengan «e- 
orang hamba sahaya yang dimiliki yang 
tidak dapat bertindak terhadap sesuatu- 
pun dan seoiang yang Kami beri rezki 
yang balk daii Kami, lalu dia menafkah- 
kan sebagian dati rezki itu secara sem- 
bunyi dan secara tcrang-tcrangan, ada- 
kah mereka itu sama? Segata puji hanya 
bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka 
aada mengetahui 833 ). 

76. Dan Allah membuat (pula) perumpama- 
an: dua orang Iclaki yang seorang bi- 
su, tidak dapat berbuat sesuatupun dan 
dia menjadi beban atas penanggungnya, 
ke mana saja dia disuruh oleh penang- 
gungnya itu, dia tidak dapat mendatang- 
kan suatu kebajikanpun. Samakah orang 
itu dengan orang yang menyuruh berbuat 
keadilan, dan dia berada pula di atas ja- 
lan yang lurus? 

77. Dan kepunyaan Allah-lah segala apa yang 
tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak 
adalah kejadian kiamat itu, melainkan se- 
perti sekejap mata atau lebih cepat (lagi). 
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. 

78. Dan Allah mengeluaikan kamu dari pe- 
rut ibumu dalam keadaan tidak menge- 
tahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati, agar 
kamu bersyukur. 


79. Tidakkah mereka memperhatikan bu- 
rung-burung yang dimudahkan terbang di 
angkasa bebas. Tidak ada yang me- 
naharuiya selain daripada Allah. Se- 
sungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat landa-tanda (ke- 
besaran Tuhan) bagi orang-orang yang 
beriman. 




t*- 

QZ >jS3d 

\/ *"■ \t: \< " .tt-j t" 

*" ""rf > # -* . i-'tf 










833). Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan 
Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya. 


414 


16. AN NAHL (LEBAH) 


JUZ 14 





Dan Allah menjadikan bagimu rumah- 
rumahmu scbagai tcmpat tinggal dan Dia 
menjadikan bagi katnu rumah-rumah 
(kemah-kemah) dari kulit binatang ternak 
yang kamu merasa ringan (membawa)- 
nya di waktu kamu betjalan dan waktu 
kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pu- 
la) dari bulu domba, butu onta dan bulu 
kambing. alat-alat rumah tangga dan per- 
il iasan (yang kamu pakai) sampai waktu 
(tertentu). 

81. Dan Allah menjadikan bagimu tcmpat 
bemaung dari apa yang telah Dia cipta- 
kan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tem- 
pat tinggal di gunung-gunung. dan Dia 
jadikan bagimu pakaian yang memc- 
liharamu dari panas dan pakaian (baju be- 
si) yang memelihara kamu dalam pepe- 
rangan Dcmikianlah Allah menyem- 
purnakan ni'mat-Nya atasmu agar kamu 
berserah diri (kepada-Nya). 

82. Jika mcreka tetap bcrpaling, maka se- 
sungguhnya kewajiban yang dibebankan 
atasmu (Muhammad) hanyalah mc- 
nyampaikan (amanat Allah) dengan 
terang 834 ). 

83. Mcreka mengetahui ni’mat Allah, kemu- 
dian mercka mengingkaiinya dan ke- 
banyakan mereka adalah orang-crang 
yang kafir. 

Tiap-tiap rasul men/a di saksi alas umatnya di 
hari kiamat, 

84. Dan (ingatlah) akan hari (ketika) Kami 
bangkitkan dari tiap-tiap umat scorang 
saksi (rasul), kemudian tidak diizinkan ke- 
pada orang-orang yang kafir (untuk mem- 
bela diri) dan tidak (pula) mereka di- 
bolehkan meminta ma'af. 

85. Dan apabila orang-orang zalim telah me- 
nyaksikan azab, maka tidaklah diringan- 
kan azab bagi mercka dan tidak pula 
mercka diberi tangguh. 



IAjI JC) lyt ) 




S'. 


& ]$y j'tj 






' >,S >. f '•' '?' 

A-j 1 yt vi**- >Jij 

$ bgzA isH 




834) Maksudnya Nabi Muhammad sa w tidak dapat memberi taufiq dan hidayah kepada seseorang 
schingga dia beriman. 


JUZ 14 


16. AN NAHL (LEBAH) 


415 


86. Dan apabila oiangorang yang mempei- 
sekutukan (Allah) mclihat sekutu-sekutu 
mereka 835 ) , mereka berkata. "Ya Tuhan 
kami mereka inilah sekutu-sekutu kami 
yang dahulu kami sembah sclain dari Eng- 
kau”. Lalu sekutu-sekutu mereka menga- 
takan kepada mereka. "Sesungguhnya ka- 
mu benar-benar orang-orang yang dus- 
ta”. 

87 Dan mereka menyatakan ketundukannya 

kepada Allah pada hari itu dan hilanglah 
dari mereka apa yang selalu mereka ada- 
adakan 836 ). 

88. Orang-orang yang kafir dan rnenghalangi 
(manusia) dari jalan Allah, Kami tambah- 
kan kepada mereka siksaan di alas siksa- 
an 8 37 1 disebabkan mereka selalu berbuat 
kerusakan. 

89. (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami 
bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang 
saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan 
Kami datangkan kamu (Muhammad) 
menjadi saksi atas seluruh umat manusia. 
Dan Kami turunkan kepadamu A I Kitab 
(A1 Qur'an) untuk menjelaskan segala se- 
suatu dan petunjuk serta rahmat dan ka- 
bar gembira bagi orang-orang yang ber- 
serah diri. 

Pokok-pokok akhlak yang baik. 

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) 
berlaku adil dan berbuat kebajikan. mem- 
beri kepada kaum kerabat, dan Allah 
melarang dari perbuatan keji, kemung- 
karan dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat 
mengambil pelajaran. 

91. Dan tcpatilah perjanjian dengan Allah 
apabila kamu berjanji dan janganlah ka- 
mu membatalkan sumpah-sumpah(mu) 




y-ir 1 -L) ai ' J-r* — 1 6 '-*5 1 


« ) . i >■/ 


,3x' 


••A U 




'j V ail' >31^ 

(*!<..& -JL& \$3j 

<-\ ti L 


835) . Yang dimaksud dengan "sekutu" di sini ialah apa-apa yang mereka sembah selain Allah atau 

syailan-syaitan yang menganjurkan mereka menyembah berhala. 

836) . Yang mereka ada-adakan itu ialah kepercayaan, bahwa Allah mempunyai sekutu-sekutu dan se- 

kutu-sekutu itu dapat memberi syafa’at kepada mereka di samping Allah s.w.t. 

837) . Maksudnya: siksaan yang berlipat ganda. 



416 


16. AN NAHL (LEBAH) 


JUZ 14 


itu, sesudah meneguhkannya, sedang ka- 
mu telah menjadikan Allah sebagai sak si- 
mu (terhadap aumpah-sumpah itu) . Se- 
sungguhnya Allah mcngetahui apa yang 
kamu perbuat. 

92. Dan janganlah kamu sc pert i scorang 
perempuan yang menguraikan benang- 
nya yang sudah dipintal dengan kuat, 
menjadi cerai berai kcmbali, kamu men- 
jadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai 
alat penipu di antaramu, disebabkan ada- 
nya satu golongan yang lebih banyak 
jumlahnva dari golongan yang lain 8 - 18 ) . 
Sesungguhnya Allah hanya menguji Ka- 
mu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di 
hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepada- 
mu apa yang dahulu kamu petselisihkan 
itu. 

93. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya 
Dia menjadikan kamu satu umat (saja), 
tetapi Allah menyesatkan siapa yang di- 
kehendaki-Nya dan memberi petunjuk ke- 
pada siapa yang dikehendakt-Nya. Dan 
sesungguhnya kamu akan ditanya ten- 
tang apa yang telah kamu kerjakan. 

94. Dan janganlah kamu jadikan sumpah- 
sumpahmu sebagai alat penipu di antara- 
mu, yang menyebabkan tergelincir kaki 
(mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu 
rasakan kemelaratan (di dunia) karena ka- 
mu tnenghalangi (manusia) dari jalan 
AUah: dan bagimu azab yang besar. 

95. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu 
dengan Allah dengan harga yang sedikit 
(murah), sesungguhnya apa yang ada di 
sisi Allah, itulah yang lebih baik bagimu 
jika kamu mengetahui. 

96. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa 
yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan 
sesungguhnya Kami akan memberi balas- 
an kepada orang-orang yang sabar de- 
ngan pahala yang lebih batk dari apa yang 
telah mereka kerjakan 






' -oo fJo 


I ' 




838). Kaum muslimm yang jumlahnya mash sedikit itu telah mengadikan perjanjian yang kuat dengan 
Nabi di waktu mereka melihat orang-orang Qurauy berjumlah banyak dan berpengalaman cukup, 
lalu timbullah keinginan mereka untuk membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad s a w 
itu. Maka perbuatan yang demikian itu dilarang oleh Allah s.w.t. 




JUZ 14 


16. AN NAHL(LEBAH) 


417 


97. Barangsiapa yang mengeijakan a mat sa- 
leh, balk laki4aki maupun perempuan da- 
lam keadaan beriman, maka sesungguh- 
nya akan Kami berikan kepadanya ke- 
hidupan yang balk 83 *) dan sesungguhnya 
akan Kami beri balasan kepada mereka 
dengan pah ala yang lebih baik dari apa 
yang telah mereka kerjakan. 

98. Apabila kamu membaca A1 Qur’an, hen- 
daklah kamu meminta perlindungan ke- 
pada Allah dari syaitan yang terkutuk. 

99. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada ke- 
kuasaannya atas orang-orang yang ber- 
iman dan bertawakkal kepada Tuhannya. 

100. Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) 
hanyalah atas orang-orang yang meng- 
ambilnya jadi pemimpin dan atas orang- 
orang yang mempersekutukannya de- 
ngan Allah. 


a. * 

'-'.Y-C," >'' 

tj* awVj o ' 1 ' O V i'i 


Allah lebih mengetahui apa yang bermanfa'at 
dan yang sesuai dengan suatu masa 

101. Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di 
tempat ayat yang lain sebagai pengganti- 
nya padahal Allah lebih mengetahui apa 
yang diturunkan-Nya, mereka berkata: 
"Sesungguhnya kamu adalah orang yang 
mengada-adakan saja". Bahkan ke- 
banyakan mereka tiada mengetahui. 


Ail ^ 

jCjJl* o~ 1 \^>\}y i# iX-t ' 


102. Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) me- 
nurunkan At Qur’an itu dari Tuhanmu 
dengan benar, untuk meneguhkan (hati) 
orang-orang yang telah beriman, dan 
menjadi petunjuk serta kabar gcmbixa 
bagi orang-orang yang berserah diri (ke- 
pada Allah)". 




103. Dan sesungguhnya Kami mengetahui 
bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya 

A1 Qur’an itu diajarkan oleh seorang 
manusia kepadanya (Muhammad)". 


B39). Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang 
sain a dan bahwa amal saleh harus dncrtai iman. 


418 


16. AN NAHL (LF.BAH) 


JUZ 14 


Jk 


Padahal bahasa orang yang mereka 
tuduhkan (bahwa)Muhammad belajar ke- 
padanya bahasa ‘Ajam 840 ) , sedang A1 
Qur’an adalah dalam bahasa Arab yang 
terang. 

Orang yang jauh dari hidayah Allah. 

104. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
bcriman kcpada ayat-ayat Allah (A1 
Qur’an ) Allah tidak akan membcri pc- 
tunjuk kepada mereka dan bagi mereka 
arab yang pedlh. 

105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kc- 
bohungan, hanyalah orang-orang yang ti- 
dak bcriman kepada ayat-ayat Allah, dan 
mereka itulah orang-orang pendusta. 

106. Harangsiapa yang kafir kepada Allah se- 
sudali dia beriman (dia mendapat ke- 
murkaan Allah), kecuali orang yang di- 
paksa kafir padahal hatinya tetap tenang 
dalam beriman (dia tidak berdosa), akan 
tetapi orang yang melapangkan dadanya 
untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah 
mcnimpanya dan baginya azab yang bc- 
sar. 

107. Yang dcmikian itu disebabkan karcna se- 
sungguhnya mereka mcncintai kehidupan 
di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasa- 
nya Allah tiada memberi petunjuk ke- 
pada kaum yang kafir. 

108. Mereka itulah orang-orang yang hati, pen- 
dengaran dan penglihatannya tclah dikunci 
mati oleh Allah, dan mereka itulah orang- 
orang yang lalai. 


109. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti 
adalah orang-orang yang merugi. 


110. Dan sesungguhnya Tuhanmu (petindung) 
bagi orang-orang yang berhijrah sesudah 
menderita cobaan, kemudian mereka ber- 
jihad dan sabar, sesungguhnya Tuhanmu 
sesudah itu benar-benar Maha Pengam- 
pun lagi Maha Penyayang. 








-Xrj j 1 '-r > '' ij/Ju 1 Jfc-j; 

♦"'Jl \ ' 

^ ' -\ ' " 


840). bahasa A jam lalah bahasa selain bahasa Arab dan dapat juga berarti bahasa Arab yang tidak 
baik, karena orang- yang dituduh mengajar Muhammad itu bukan orang Arab dan hanya tahu 
sedikit-sedikit bahasa Arab. 



JUZ 14 


16. AN NAHL (LEBAH) 


419 


111. (Ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap diri 
da tang untuk mem beta dirinya sendiri dan 
bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balas- 
an) apa yang telah dikerjakannya, sedang 
mereka tidak dianiaya (dirugtkan). 

112. Dan Allah telah membuat suatu pet- 
umpamaan (dengan) scbuah negeri yang 
dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya 
datang kepadanya melimpah ruah dari sc- 
genap tempat. tetapi tpenduduk) nya 
mengingkari ni’mat-ni’mat Allah; karena 
itu Allah merasakan kepada mereka 
pakaian841j kelaparan dan ketakutan, di- 84^ 
sebabkan apa yang selalu mereka perbuat. 

113. Dan sesungguhnya telah datang kepada 
mereka scorang rasul dart mereka sendixi, 
tetapi mereka mendustakannya; karena 
itu mereka dimusnahkan azab dan mere- 
ka adalah orang-orang yang zalim. 

Makanan yang halal dan yang haram. 

114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari 
rezki yang telah diberikan Allah kepada- 
mu; dan syukurilah ni'mat Allah, jika ka- 
mu hanya kepada-Nya saja menyembah. 


» .-r ^ >. ~ 


» **■ 9 X ^ 

Jjai 

*2 'y \^=sa Clj j 


■i>l* 


i * ■* . \ . i “if -• — *, t y £ 




115. Sesungguhnya Allah hanya mengharam- 
kan atasmu (memakan) bangkai, darah, 
daging babi dan apa yang discmbelih de- 
ngan menyebut nama selam Allah; tetapi 
barangsiapa yang terpaksa memakarutya 
dengan tidak menganiaya dan tidak pula 
melampaui batas, maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Pe- 
nyayang 

116. Dan janganlah kamu mengatakan ter- 
hadap apa yang disebut-sebut oleh lid ah - 
mu secara dusta "ini halal dan ini ha- 
ram”, untuk mengada-adakan kebohong- 
an terhadap Allah. Sesungguhnya orang 
orang yang mengada-adakan kebohong- 
an terhadap Allah tiadalah beruntung. 

117. (itu adalah) kesenangan yang sedikit; dan 
bagi mereka azab yang pedih. 


=.a> jjSJjA C*j 


A>1 * 


1 S ij 

® ojS3uIii 


841). Maksudnya: kelaparan dan ketakutan itu meltputi mereka icperli halnya pakaian mebputi tubuh 
mereka. 



420 


16. AN NAHL (LEBAH) 


JUZ 14 



aT 


Dan terhadap orang-orang Yahudi. Kami 
haramkait apa yang telah Kami ceritakan 
dahulu kepad&mu 84 ? ) ; dan Kami tiada 
menganiaya mereka, akan telapi mereka- 
Lah yang menganiaya diri mereka sendiri. 

Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu 
(mengampuni) bagi orang-orang yang 
mengcrjakan kesalahan k arena kebodoh- 
annya, kemudian mereka bertaubat se- 
sudah itu dan memperbaiki (dirinya); se- 
sungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar- 
benar Maha Pengampun lagi Maha Pe- 
nyayang. 


Nabi Ibrahim a.s. a data h teladan yang baik. 

120. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang 
imam yang dapat dtjadikan teladan lagi 
patuh kepada Allah dan hanif 843 ) . Dan 
se kali -kali bukanlah dia termasuk orang- 
orang yang mempersekutukan (Tuhan), 

121. (lagj) yang mensyukuri ni’mat-ni’mat 
Allah, Allah telah memilihnya dan me- 
nu njukiny a kepada jalan yang lurus. 


idO£- 


.idGr 1 ' 1 




'2*1 i ^ 




'll t K a***** 9 * 




122. Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di 
dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat 
benar-benar termasuk orang-orang yang 
saleh. 

123. Kemudian Kami wahyukan kepadamu 

(Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim 

seorang yang hanif.” dan bukanlah dia 
termasuk orang-orang yang memper- 
sekutukan Tuhan. 

124. Sesungguhnya diwajibkan (meng- 
hormati 844 ) hari sabtu alas orang-orang 
(Yahudi) yang berselisih padanya. Dan se- 
sungguhnya Tuhanmu benar-benar akan 
member) putusan di antara mereka di ha- 
ri kiamat terhadap apa yang telah mereka 
perselisihkan itu. 


{A ' o' 'A 

Ay jA&A ^ * -^l ALxCiAij 

r 


842) . Lihat surat A1 An’aam ayat 146. 

843) . Harnf maksudnya: seorang yang selalu bet peg an* kepada kebenaran dan tak pernah meninggal- 

kannya. 

844) Menghormati hari Sabtu itu ialah den* an jalan memperbanyak ibadat dan amalan-amalan yang 
saleh sen a meninggalkan pekeqaan tehari-hari. 



JL'Z 14 


16. AN NAHL (LEBAH) 


421 



Dasar-dasar da'wah dan sikap Islam terhadap 
lawan. 

125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan- 
mu dengan hikmah 84s ) dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mcreka dengan 
car a yang baik. Scsungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang 
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang- 
utang yang mendapat petunjuk. 






Dan jika kamu memberikan balasan, ma- 
ka balaslah dengan balasan yang sama de- 
ngan siksaan yang ditimpakan kepada- 
mu 846 ) . Akan tetapi jika kamu hersabar, 
scsungguhnya itulah yang lebih baik bagi 
orang-orang yang sabar 

Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiada 
lah kesabaranmu ltu melainkan dengan 
pertolongan Allah dan jangantah kamu 
bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka 
dan janganlah kamu bersempit dada ter- 
hadap apa yang mcreka tipu dayakan. 


Scsungguhnya Allah beserta orang-orang 
yang bertakwa dan orang-orang yang ber- 
buat kebaikan. 


845) . Hikmah: ialah perkataan yang tegai dan benar yang dapat membedakan anlara yang hak dengan 

yang bathil. 

846) . Makiudnya pembalasan yang dijatuhkan atas mereka janganlah melebihi dari siksaan yang di- 

timpakan atas kita. 


422 


16. AN NAHL (LEBAH) 


JUZ 14 


PENUTUP 

Surat An Nahl mcngandung ketcrangan tentang sifat-sifat orang musyrikin, dan tingkah laku 
mereka, verta tantangan meieka terhadap kebenaran hari kiamat dan keiasulan Muhammad 
s.a.w., kcmudian Allah s.w.t. mcnyebutkan peringatan-pcringatan-Nya kcpada mereka dan azab 
yang mereka alarm sebagai akibat dari sifat perbuatan mereka itu. Dalam surat ini, Allah me- 
nunjukkan buktibukti ke-hsaanNya stray a memaparkan ni'mat-ni’mat yang diberikan-Nya 
kcpada hamba-hamba-Nya, Dan surat Ini memuat juga hukum-hukum dan ajaran-ajaran tentang 
akhtak. 


HU BUNG AN SURA T AN NAHL DENG AN SURAT A 1. ISRAA ' 

1. Dalam surat An Nahl ini, Allah mcnyebutkan perselisihan orang-orang Yahudi tentang hari 
Sabtu, kcmudian di surat Al Israa' dijelaskan syariat orang Yahudi yang ditetapkan bagi 
mereka di dalam Taurat. 

2. Sesudah Allah s.w.t. menganjurkan kcpada Nabi Muhammad s.a.w. agar bersabar dan mcla- 
rang beliau agar jangan berduka cila atau berkecil hati disebabkan tipu daya otang-orang 
musyrikin, maka di surat Al Israa’ Allah menerangkan kemuliaan Nabi Muhammad s.a.w. 
serta martabatnya yang tinggi di hadapan Allah s.w.t. 

3. Dalam surat An Nahl ini AUali menerangkan bermacam macam ni’mat-Nya, di samping itu 
Allah menerangkan, bahwa kebanyakan manusia tidak mensyukuri ni'mat itu. kemudian 
dalam surat Al Israa’ disebut lagi ni’mat-ni’mat yang lebih besar yang diberikan kcpada Bani 
Israil yang mereka tidak mensyukurinya, malah mereka berbuat kerusakan di muka humi. 

4. Dalam surat An Nahl Allah mengatakan. bahwa air madu yang keluar dari lebah merupakan 
minu man yang mcngandung obat bags manusia, maka dalam sural Al Israa' diterangkan 
bahwa .A) Qur 'an pun mcngandung juga obat dan rahmat bagi orang. orang yang beriman. 


JUZ IS 


17. AL ISRAA' (MEMPERJALANKAN di malam hard 


423 


AL ISRAA’ 

(Memperjalankan di malam hari) 


MUQADDIMAH 


Surat ini tetdiri atas 1 1 1 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Dinamakan dengan 
”AI Israa" yang bcrarli "memperjalankan di malam hari'. berhubung peristiwa Israa' Nabi Mu- 
hammad s.a.w. di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsha di Haitul Maqdis dicantumkan pada 
ayat pertama dalam surat ini Penuturan cerita Israa' pada permulaan surat ini, mengandung isya- 
rat bahwa Nabi Muhammad s.a.w. beserta umatnya kemudian hart akan mencapai martabat yang 
tinggi dan akan mcnjadi umat yang bcsar 

Surat im dinamakan pula dengan "Bant Israil” artrnya kcturunan lsrail" berhubung dengan 
permulaan surat ini, ya'ni pada ayat kcdua sampai dengan ayat kedelapan dan kemudian dekat 
akhii surat ya'ni pada ayat 101 sampai dengan ayat 104, Allah menyebutkan tcntang Bam lsrail 
yang setelah menjadi bangsa yang kuat lagi besar lalu mcnjadi bangsa yang terhina karena me- 
nyimpang dart ajaran Allah s.w.t. Dihubungkannya kisah 'Israa' dengan riwayat "Bani lsrail' 
pada surat ini, memberikan peringatan bahwa umat Islam akan mcngalami keruntuhan, sebagai- 
mana halnya Bani lsrail. apabtla mcreka juga meninggalkan ajaran-ajaran agamanya. 

Pokok-pokok isinya; 

/. Keimanan: 

Allah tidak mempunyai anak baik berupa manusia ataupun malaikat; Allah pasti 
member! rezki kepada manusia; Allah mempunyai nama-nama yang paling baik; 
A1 Qur'an adalah wahyu dan Allah yang memberikan petunjuk, pcnawar dan rah- 
matbagi orang-orang yang beriman; adanya padang Mahsyar dan hari berbangkit. 

2. Hukum-hukum 

Larangan larangan Allah tentang: menghilangkan jiwa manusia; ber/.ina, memper- 
gunakan harla anak yatim kecuali dengan cara yang dibenarkan agama; ikut-ikut- 
an baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan dan durhaka kepada ibu bapa 
Perintoh Allah tentang memenuhi janji dan menyempurnakan timbangan dan ta- 
karan, melakukan shalat lima waktu dalam waktunya. 

J Kisah- kisah: 

Kisah Israa’ Nabi Muhammad s.a.w., bcberapa kisah tentang Bani lsrail. 

4. Dan lain lain 

Pertanggungan jawab manusia masing-masing terhadap amal perbuatannya; bebe- 
rapa faktor yang menyebabkan kebangunan dan kehancuran suatu umat; petunjuk- 
petunjuk tentang pergaulan dengan orang tua, tetangga dan masyarakat; manusia 
makhluk Allah s.w.t. yang mutia, dalam pada itu manusia mempunyai pula sifat- 
sifat yang tidak baik sepcrti suka ingkar. putus asa dan terburu-buru; dan persoalan 
roh. 



424 


17. AL ISRAA’ (MEMPERJALANKAN DI MALAM HARD 


JUZ 15 



AL ISRAA’ 

(MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI) 

SURAT KE 17 : 111 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


ISYARAT KEPADA UMAT ISLAM SEBAGAt 
SL'A TV UMA T YANG A KAN MENJADI 
BESAR 


lsraa ' dari Mekah ke Baitul Maqdis 
sebagai penghormatan terhadap Nabi 
Muhammad s.a. tv, 

1. Maha Sued Allah, yang telah memper- 
jalankan hamba-Nya pada suatu malam 
dari A! Masjidil Haram ke A1 Masjidil 
Aqiha yang telah Kami berkahi sekeb- 
lingnya 847 ) agar Kami perbhatkan ke- 
padanya sebagian dari tanda-tanda (ke- 
besaran) Kami. Sesungguhnya Dia ada- 
lah Maha Mendcngar lagi Maha Mclihat, 




Penghormatan terhadap Nabi Musa a.s. 
dengan menurunkan Taurat kepada- 
nya. 

2. Dan Kami berikan kepada Musa kitab 
(Taurat) dan Kami jadikan kitab Tautat 
itu petunjuk bagi Bani Israil (dengan fir- 
man): "Janganlah kamu mengambii pe- 

nolong selain Aku, 


(yaitu) anak cucu dari orang-orang yang 
Kami bawa bersama-sama Nuh. Se- 
sungguhnya dia adalah hamba (Allah) 
yang banyak bersyukur. 


847) Maksudnya: A1 MaijidU Aqsha dan daerah-dacrah sekitarnya dapal beikal dari Allah dengan 
diturunkan nabi-nabi di negeri itu dan kesuburan tanahnya. 


14-MAY-0807:26:23abdelaziz@kfcbs1 


JUZ 15 


17. AL ISRAA' (MEMPERJALANKAN DI MALAM HARD 


425 


Kehancuran Bani hrail karena tidak 
mengikutt ajaran Taurai. 

4 Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani 
Israil dalam Kitab itu: "Sesungguhnya 

kamu akan membuat kerusakan di mu- 
ka bumi ini dua kali 848 ) dan pasti kamu 
akan menyombongkan diii dcngan kc- 
sombongan yang bcsai." 

5. Maka apabila datang saat hukuman ba- 
gi (kejahatan) pertama dari kedua (kc- 
jahatan) itu, Kami datangkan kcpadamu 
hamba-hamba Kami yang mempunyai 
kekuatan yang besar, lalu mereka me- 
rajalela di kampung-kampung. dan itu- 
lah ketetapan yang pasti terlaksana. 

6. Kemudian Kami berikan kepadamu gilir- 
an untuk mengalahkan mereka kembali 
dan Kami mcmbantumu dcngan haita 
kekayaan dan anak-anak dan Kami jadi- 
kan kamu kelompok yang lebih besar. 

7. Jika kamu berbuat baik (bcrarti) kamu 
berbuat baik bagi dirimu sendiri dan ji- 
ka kamu berbuat jahat, maka (kejahat- 
an) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila 
datang saat hukuman bagi (kejahatan) 
yang kedua, (Kami datangkan orang- 
orang lain) untuk menyuramkan muka- 
muka kamu dan mereka masuk ke da- 
lam mesjid, sebagaimana musuh-musuh- 
mu memasukinya pada kali pertama dan 
untuk membinasakan sehabls-habisnya 
apa saja yang mereka kuasai. 

8. Mudah-mudahan Tuhanmu akan me- 

limpahkan rahmat(Nya) kepadamu; dan 
sekiranya kamu kembali kepada (ke- 

durhakaan), niscaya Kami kembali 
(mengazabmu) dan Kami jadikan nera- 

ka Jahannam penjara bagi orang-orang 
yang tidak beriman. 

Al Qur'an petunjuk ke jolan yang benar. 

9. Sesungguhnya Al Qur’an ini memberi- 

kan petunjuk kepada (jalan) yang lebih 
lurus dan memberi khabar gembira ke- 


rSxij JejR j 




' jLcj 0^=*J JytQ 1 




< 1 . > 
I ■"-5" t-si > i 
lJ'SI » 


©Ss 43 


0 ^ 


sy' 1 b£^^ybib'tP^' 1 


848). Yang dimaksud dcngan membuat kerusakan dua kali ialah pertama menentang hukum Taurat, 
membunuh Nabi Syu'ya dan memenjarakan Armia dan yang kedua membunuh Nabi Z.akana, 
dan bermaksud membunuh Nabi Isa a s. Akibat dari perbuatan itu. Yerusalem dihancurkan (Al- 
Maraghi). 


426 


17. AL ISRAA' (MEMPtRJ A LANKAN DI MALAM HARI) 


JL'Z IS 


pada orang-orang Mu ‘min yang mcnger- 
jakan amal salch bahwa bagi mereka ada 
pahala yang besar, 

10. dan sesungguhnya orang-orang yang ti- 
dak beriman kepada kchidupan akhirat, 
Kami sediakan bagi mereka azab yang 
pcdih. 

11. Dan manusia mcndo'a untuk kejahatan 
scbagaimana ia mcndo'a untuk ke- 
baikan. Dan adalah manusia bersifat ter- 
gcsa-gcsa. 

12. Dan Kami jadikan malam dan siang 
sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan 
tanda malam dan Kami jadikan tanda 
siang itu terang. agai kamu mencari kur- 
nia dari Tuhanmu, dan supaya kamu 
mengetahui bilangan tahun-tahun dan 
pcrhitungan. Dan segala sesuatu telah 
Kami terangkan dengan jelas. 

Tiap-tiap orang memikul dosanya sendiri. 

13. Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami 
tetapkan amal perbuatannya (sebagai- 
mana tetapnya kalung) pada lehernya. 
Dan Kami keluatkan baginya pada haii 
kiarnat sebuah kitab yang dijumpainya 
terbuka. 

14. "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sen- 
diri pada waktu ini sebagai penghisab 
terhadapmu", 

15. Baiangsiapa yang berbuat scsuai de- 
ngan hidayah (Allah), maka scsungguh- 
nya dia berbuat itu untuk (keselamatan) 
dirinya sendiri; dan baiangsiapa yang 
sesat maka scsungguhnya dia tersesat 
bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan se- 
orang yang berdosa tidak dapat me- 
mikul dosa orang lain, dan Kami tidak 
akan meng’azab sebelum Kami mengu- 
tus seorang rasul. 

16. Dan jika Kami hendak membinasakan 
suatu negeri, maka Kami perintahkan 
kepada orang-orang yang hidup mewah 
di negeri itu (supaya menta'ati Allah) 
tetapi mereka mclakukan kedurhakaan 
dalam negeri itu, maka sudah sepantas- 
nya berlaku terhadapnya perkataan (ke- 
tentuan Kami), kemudian Kami hancur- 
kan negeri itu sehancur-hancumya. 


i>ji 1 jo 




■J.& 







JUZ 15 


17. AL 1SRAA' (MEMPERJALANKAN D1 MALAM HARD 


427 


17. Dan berapa banyaknya kaum sesudah 
Nuh tclah Kami bmasakan. Dan cukup- 
lah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi 
Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya. 

18. Barangsiapa menghendaki kehidupan 
sekarang (duniawi), maka Kami segera- 
kan bag in ya di dunia itu apa yang Ka- 
mi kehcndaki bagi orang yang Kami ke- 
hendaki dan Kami tcntukan baginya 
netaka Jahannam; ia akan mernasuki- 
nya dalam keadaan tercel* dan teruair. 

19. Dan barangsiapa yang menghendaki kc- 
hidupan akhirat dan berusaha ke arah 
itu dengan sungguh-sungguh sedang ia 
adalah mu’min, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang usahanya dibalaai de- 
ngan baik. 

20. Kepada masing-masing goiongan baik 
golongan ini maupun goiongan itu 849 ) 
Kami berikan bantuan dari kemurahan 
Tuhanrmi. Dan kemurahan Tuhanmu ti- 
dak dapat dihalangi. 

21. Perhatikanlah bagaimana Kami lebih 
kan sebagian dari mereka atas sebagian 
(yang lain). Dan pasti kehidupan akhi- 
rat lebih tinggi tingkatnya dan lebih be- 
sar keutamaannya. 

22. Janganlah kamu adakan tuhan yang lain 
di samping Allah, agar kamu tidak nten- 
jadi tercela dan tidak ditinggalkan 
(Allah). 

Beberapa tala krama pergaulan. 

23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan su- 
paya kamu jangan menyembah selain 
Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 
pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik- 
nya. Jika salah seorang di antara ke- 
duanya atau kedua-duanya sampai bet- 
umur lanjut dalam pemeliharaanmu , 
maka .tekali-kali janganlah kamu menga- 
takan kepada keduanya perkataan "alt” 
dan janganlah kamu membentak mereka 
dan ucapkanlah kepada mereka perkata- 
an yang mulia 85 ®). 




* a 


©ia 

jAJ \j ® ' $ ’’ 


849) . Yang dimaksud "baik goiongan mi maupun goiongan itu” ialah mereka yang disebut dalam 

ay at 18 dan 19 di atas. 

850) . Mengucapkan kata ”ah” kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan 

kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. 



428 


17. AL 1SRAA’ (MEMPLRJALANKAN D1 MALAM HARD 


JUZ 15 


24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap 

mereka berdua dengan penuh kesayang 
an dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, 

kasihilah mereka keduanya, sebagai- 
mana mereka berdua tclah mendidik aku 
waktvr kecil” 

25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang 
ada dalam hatimu; jika kamu orang- 
orang yang baik, maka sesungguhnya 
Dia Maha Pengampun bagj orang-orang 
yang bertaubat 

26. Dan berikanlah kepada keluarga-ke- 
luarga yang dekat akan haknya, kepada 
orang miskin dan orang yang dalam per- 
jalanan; dan janganlah kanu meng- 
hambur-hamburkan (hartamu) vecara bo- 
roj. 

27. Seaungguhnya peinboros-pemboros itu 
adalah saudara-saudara syaitan dan 
syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 
Tuhannya. 

28. Dan jika kamu berpaling dari mereka un- 
tuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu 
yang kamu harapkan, maka katakanlah 
kepada mereka ucapan yang pantas 8S 1 ) . 

29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu 
terbeienggu pada lehermu dan janganlah 
kamu terlalu mengulurkannya 852 ) kaxc- 
na itu kamu menjadi tercela dan me- 
nyesal. 

30. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan 
rezki kepada siapa yang Dia kehendaki 
dan menyempitkannya; sejungguhnya 
Dia Maha Mengetahui lagi Maha Me- 
lihat akan hamba-hamba-Nya. 








61 


31. Dan janganlah kamu membunuh anak- 
anakmu k arena takut kemiskinan. Kami- 
lah yang akan member! rezki kepada 


851) . Maksudnya: apabila kamu tidak dapat mclaksanakan pcrmlah Allah sepeiti yang tertebut da 

lam ayat 26, maka katakanlah kepada mereka peikataan yang baik agar mereka lidak keccwa 
lantaran mereka belum mendapat bantuan dan kamu. Dalam pada itu kamu berusaha untuk 
mendapat rezki (rahmat I dari Tuhanmu, schingga kamu dapat memberikan kepada mereka hak- 
hak mereka. 

852) . Maksudnya, jangan kamu terlalu kikir, danjangan pula terlalu pemurah. 


JUZ 15 


17. AL ISRAA' (MEMPERJALANKAN D1 MALAM HAR1) 


429 


mereka dan juga kcpadamu. Sesungguh- 
nya membunuh mereka adalah suatu 
dosa yang besar 

32. Dan janganlah kamu mendekati zina; se- 
sungguhnya zina itu adalah suatu per- 
buatan yang keji. Dan suatu jalan yang 
buruk. 

33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa 
yang diharamkan Allah ( membunuh - 
nya), melainkan dengan suatu (alasan) 
yang benar 8 * 3 ) . Dan barangsiapa di- 
bunuh secara zalim, maka sesungguh- 
nya Kami tclah memberi kckuasaan 854 ) 
kepada ahli warisnya, tetapi janganlah 
ahli waiis itu melampaui batas dalam 
membunuh. Sesungguhnya ia adalah 
orang yang mendapat pertolongan. 

34. Dan janganlah kamu mendekati harta 
anak yatim, kecuali dengan cara yang 
lebih bade (bermanfa’at) sampai ia dewa- 
sa dan penuhilah jaiyi; sesungguhnya 
janji itu pasti dtminta pertanggungan 
jawabnya. 

35. Dan sempuinakanlah takaian apabiUa 
kamu menakar, dan timbanglah dengan 
neraca yang benar. Itulah yang lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibat- 
nya. 

36. Dan janganlah kamu mengikuti apa 
yang kamu tidak mempunyai pengc- 
tahuan tentangnya Sesungguhnya pen- 
dengaran, penglihatan dan hati, semua- 
nya itu akan diminta pertanggungan 
jawabnya. 

37. Dan janganlah kamu berjalan di muka 
bumi ini dengan sombong, k arena se- 
sungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat 
menembus bumi dan tekali-kali kamu 
tidak akan sampai setinggi gunung. 

38. Semua itu* 5 5 ) kejahatannya amat dibenci 
di sisi Tuhanmu. 


*3 


S' ' 




< 




853) . Lihatnot518. 

854) . Maksudnya: kekuasaan di sini talah hal ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk me 

nuntut guas atau menerima diat. Lihat sunt A1 Baqarah (2) ayat 178 not. Ill, sunt An Nisa' 
(4) ayat 92 not 335. 

855) . Maksudnya: semua iarangan yang tersebut pada ayat-ayat 22. 23. 26, 29. 31, 32, 33, 34. 36, 

dan 37 sunt ini. 


430 


17. AL ISRAA’ (MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI) 


JUZ 15 


39. itulah sebagian hikmah yang diwahyu- 
kan Tuhan kepadamu Dan jangan- 
lah kamu mengadakan tuhan yang lain 
di samping Allah, yang menyebabkan 
kamu dilempaikan kc dalam ncraka 
dalam' kcadaan teicela lagi dijauhkan 
(dari rahmat Allah). 

40. Maka apakah patut Tuhan memilihkan 
bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia 
scndiri mengambil anak-anak perem- 
puan di anlara paia malaikat? Se- 
sungguhnya kamu bcnar-bcnar mcng- 
ucapkan kata-kata yang besai (dosa- 
nya). 

41. Dan sesungguhnya dalam A1 Qur'an ini 
Kami telah ulang-ulangi (penngatan-per- 
ingatan), agar mereka sclalu ingat. Dan 
ulangan peringatan itu tidak lain hanya- 
lah menambah mereka lari (dari kebenar- 
an). 

Sanggahan-songgahan terhadap orang- 
orang yang mempersekutukan Allah 

s. H'. t. 

42. Katakanlah: "Jikalau ada tuhan-tuhan di 
samping-Nya, sebagaimana yang mere- 
ka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu 
mencari jalan kepada Tuhan yang mcm- 
punyai 'Arsy’’. 

43. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari 
apa yang mereka katakan dengan ke- 
tinggian yang sebesar-besarnya. 

44. Langit yang tujuh. burnt dan semua 
yang ada di dalamnya bertasbih kepada 
Allah. Dan tak ada suatupun mclainkan 
hertasbih dengan mcmuji-Nya, tetapi 
kamu sckaltan tidak mengerti tasbih 
mereka Sesungguhnya Dia adalah Ma- 
ha Penyantun lagt Maha Pengampun. 

Orang orang kafir tidak dapat 
memahami At Qur'an 

45- Dan apabila kamu membaca Al Qur’an 
niscaya Kami adakan antara kamu dan 
orang-orang yang tidak beriman kepada 
kchidupan akhirat, suatu dindtng yang 
tertutup, 











JUZ 15 


17. AL ISRAA' (MEMPF.RJALANKAN D1 MALAM HARD 


431 


46. dan Kami adakan tutupan di atas hati 
mereka dan sumbatan di telinga mere- 
ka. agar mereka tidak dapat memahami- 
nya. Dan apabila kamu menyebut Tu- 
hanmu saja dalam Al Qur'an, ntscaya 
mereka berpaling kc bciakang karena ben- 
cinya. 

47. Kami lebih mengetahui dalam keadaan 
bagaimana mereka mendengarkan se- 
waktu mereka mendengarkan kamu, dan 
sewaktu mereka berbisik-bisik (yaitu) 
kelika orang-orang zalim itu berkata: 
’’Kamu ddak lain hanyalah mcngtkuti 
seorang laki-lakr yang kena sihir". 

48. Lihatlab bagaimana mereka membuat 
perumpamaan-perumpamaan terhadap- 
mu; karena itu mereka menjadi sesat 
dan tidak dapat lagi mcnemukan jalan 
(yang benar). 

Bagaimana cara membantah keingkaran kaum 
ntusyrtkin. 

49. Dan mereka berkata: “Apakah bila kami 
telah menjadi tulang belulang dan benda- 
benda yang hancur. apa benar-benarkah 
kami akan dibangkitkan kembali se- 
bagai makhluk yang baru?” 


"jj * 1 




50. Katakanlah: ’’Jadilah 

batu atau besi. 


kamu sekalian 


0 




51. atau suatu makhluk dari makhluk yang 

adak mungkin (hidup) menurut pikiran- 
mu”. Maka mereka akan bertanya: 
"Siapa yang akan menghidupkan kami 
kembali?" Katakanlah "Yang telah 
menciptakan kamu pada kali yang per- 
tama". Lalu mereka akan menggeleng- 
gclcngkan kcpala mereka kepadamu dan 
berkata: ’’Kapan itu (akan terjadi) , ‘’ 

Katakanlah: ’’Mudah-mudahan waktu ber- 
bangkit itu dekat”, 

52. yaitu pada hari Dia mcmanggil kamu, 
lalu kamu mematuhi-Nya sambil me- 
muji-Nya dan kamu mengira, bahwa ka- 
mu tidak berdiam (di dalam kubur) ke- 
cuali sebentar saja. 


' > ) ' ' \ 1-* ' 


Jj 1 jS'o 

~ ' -> ■» j\\ -r > .*> s \\ 

jbl \s - ^ ^ __ ^ \ 

0 iiJJV 




l”." ' 





432 


17. Al 1SRAA’ (MF.MPf.RJALANKAN D1 MALAM HARD 


JVZ 15 



Sr 




i 


53. Dan katakanlah kepada hamba-hamba- 
Ku: ” Hcndaklah mereka mcngucapkan 
perkataan yang lebih baik (benai). Se- 
sungguhnya syaitan itu menimbulkan 
perselirihan di antaxa mereka. Se- 
tungguhnya syaitan itu adalah musuh 
yang nyata bagi manusia. 

54. Tuhanmu lebih mengetahui tentang ka- 
mu Dia akan mcmberi rahinat kepada- 
mu jika Dia menghendaki dan Dia akan 
meng'azabmu, jika Dia menghendaki. 
Dan Kami tidaklah mcngutusmu untuk 
mcnjadi pcnjaga bagi mereka. 

55. Dan Tuhan-mu lebih mcngetahui siapa 
yang fada) di langit dan di bumi. Dan 
sesungguhnya telah Kami lebihkan se- 
bagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang 
lain), dan Kami berikan Zabur (kepada 
Daud. 

56. Katakanlah: ’’Panggillah mereka yang 

kamu anggap (tuhan) 856 ) sclain Allah, 
maka mereka tidak akan mempunyai ke- 
kuasaan untuk menghilangkan bahaya 
daripadamu dan tidak pula memindah- 
kannya". 

57. Orang-orang yang mereka seru itu, 
mereka sendiii mcncari jalan kepada Tu- 
han mereka*57j siapa di antara mereka 
yang lebih dekat (kepada Allah) dan 
mengharapkan rahmat-Nya dan takut 
akan azab-Nya; sesungguhnya azab 
Tuhanmu adalah suatu yang (harus) di- 
takuti. 

Kaum yang ingkar pasti mendapat hukuman. 

58. Tak ada suatu ncgcripun (yang durhaka 
penduduknya), melainkan Kami mem- 
binasakannya sebelum hari kiamat atau 
Kami azab (penduduknya) dengan azab 
yang sangat keras. Yang demikian itu te- 
lah tertulis di dalam kitab (Lauh Mah- 
fuzh). 

59. Dan sekali-kali tidak ada yang meng- 
halangi Kami untuk mengirimkan (ke- 
padamu) tanda-tanda (kckuasaan Ka- 


& 135 






Uudl< 


>/•-' * -- p > fs- f 


ioyslauljl 

^ yjyf's sdp ' 1 j~i>l 

j ^ jVr, aj' 








856) . Apa yang dikatakan mereka tuhan itu ialah, berhaU. malaikat, jin dan sebagainya. 

857) . Maksudnya Nabi Isa a s para malaikat dan ’Uzair yang mereka sembah itu menyeru dan 

mcncan jalan mendekatkan dm kepada Allah. 


JUZ 15 


17. AL ISRAA’ (MFMPF.RJA LANKAN Dl MALAM HARD 


433 


mi), melainkan k arena tanda-tanda itu 
telah didustakan oleh orang-orang dahu- 
lu 858 ) _ Dan telah Kami berikan kepada 
Tsamud unta betina itu (sebagai mu'- 
jizat) yang dapat dilihat, tctapi mcreka 
menganiaya unta betina itu. Dan Kami 
tidak mcmbcri tanda-tanda itu melain- 
kan untuk menakutL 

60. Dan (ingatlah), kctika Kami wahyukan 
kepadamu. "Sesungguhnya (ilmu) Tu- 
hanmu meliputi scgala manusia''. Dan 
Kami tidak mcnjadikan mimpi 859 ) yang 
telah Kami perlihatkan kepadamu, me- 
lainkan sebagai ujian bagi manusia dan 
(begitu pula) pohon kayu yang terkutuk 
dalarn A1 Qur'an 860 ) . Dan Kami me- 
nakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian 
itu hanyalah menambah besar kedurhakaan 
mereka. 

Permusuhan dan gudaan syaitan terhadap 

manusia yang menyebabkan kekufurannya. 

61. Dan (ingatlah), tatkala Kami berfixman 
kepada para malaikat: "Sujudlah kamu 
semua kepada Adam'*, lalu mereka su- 
jud kecuali iblis. Dia berkata: "Apakah 
aku akan sujud kepada orang yang F.ng- 
kau ciptakan dari tanah?” 

62. Dia (iblis) berkata: ’Terangkanlah ke- 

padaku inikah orangnya yang Engkau 
muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika 
Lngkau memberi tangguh kepadaku 
sampai hari kiamat, niscaya benar-bc- 
nar akan aku sesatkan keturunannya, 
kecuali sebahagian kecil”. 


j&. , s 


&&&\ j'i 


H5B|. Maksudnya Allah menetapkan bahwa orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan- 
Nya seperti yang diberikan kepada Rasul-rasul-Nya yang dahulu. akan dimusnahkan Orang- 
orang Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad saw supaya diturunkan pula kepada mere- 
ka tanda-tanda kekuasaan Allah itu, tetapi Allah tidak akan menurunkannya kepada mereka. 
karena kalau unda-tanda kekuasaan Allah itu diturunkan juga. pasti mereka akan mendusta- 
kannya. dan lentulah mereka akan dibinasakan pula- seperti umat-umat yang dahulu. sedang- 
kan Allah tidak hendak membinasakan kaum Quraisy. 

859) , Mimpt adalah terjemah dari kata "Ar Ru'ya” dalarn ayat Ini maksudnya ialah mtmpi tentang 

petang Radar yang dialami Rasulullali s.a w sebelumnya peristiwa perang Radar itu terjadi. 
Banyak pula ahli-ahb tafsir menteryemahkan kata "ar ru'ya" tersebut dengan "penglihatan" 
yang maksudnya: penglihatan yang dialami Rasulullah s.a w. di waktu rriaiam Isra dan Mi'raj. 

860) Ialah pohon raqqum yang tersebut dalarn ayat 62 sampai dengan 65 surat As Shaffat 


434 


17. AL ISRAA’ (MEMPERJALANKAN D1 MALAM HARD 


JUZ 15 



N t 




65. 




Tuhan berfirman "Pergilah, barangsiapa 
di an tar a meteka yang mengikuti kamu, 
maka sesungguhnya neraka Jahannam 
adalah balasanmu jcmua, scbagai suatu 
pembalasan yang cukup, 

Dan hasunglah siapa yang kamu sang- 
gupi di antara mereka dengan ajakan- 
mu, dan kerahkanlah terhadap mereka 
pasukan betkuda dan pasukanmu yang 
bcijalan kaki dan berserikatlah dengan 
mereka pada harta dan anak-anak dan 
ben janjilah mereka. Dan tidak ada 
yang dijanjikan oleh syaitan kepada me- 
reka mclainkan tipuan belaka 861 ). 

Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kamu 
tidak dapat betkuasa atas mereka. Dan 
cukuplah Tuhan-mu sebagai Penjaga”. 


Peringatan peringatan tentang ni'tnat 
Allah dan heherapa kejadtan pada hart 
kiamat. 

66. Tuhan-mu adalah yang melayarkan ka- 
pal-kapal di lautan uniukmu, agar kamu 
mcncari sebahagian dan karunia-Nya Se- 
sungguhnya Dia adalah Maha Penya- 
yang terhadapmu. 

67. Dan apabtla kamu ditimpa bahaya di 
lautan, niscaya hilangiah siapa yang ka- 
mu seru kecuali Dia. Mak3 tatkala Dia 
mcnyclamatkan kamu kc daratan, kamu 
berpaling. Dan manusia adalah se- 
lalu tidak herterima kasih. 

68. Maka apakah kamu merasa aman (dari 
hukuman Tuhan) yang menjungkii balik- 
kan sebagian daratan bersama kamu 
atau Dia meniupkan (angin keras yang 
membawa) batu-batu keciP dan kamu ti- 
dak akan mendapat seorang pclindung- 
punbagikamu, 

69. atau apakah kamu merasa aman dari di- 
kembalikan-Nya kamu ke laut sekali 
lagi. lalu Dia meniupkan atas kamu 
angin taupan dan ditenggelamkan-Nya 




Vjk -' j 'J 

<S 


3 3 jsjti 




861) Maksud ayat ini lalah Allah member! kesempatan kepada iblis untuk menyesatkan manusia de- 
ngan sega I a kemampuan yang ada padanya. Tetapi segala tipu daya syaitan itu tidak akan mam- 
pu menghadapi orang-orang yang bcnai-henai beriman. 



1U7. 15 


17. AL ISRAA’ (MEMPERJALANKAN DI MALAM HARD 


435 


kamu disebabkan kckafiranmu, Dan ka- 
mu tidak akan mendapat seorang pe- 
nolongpun dalam hal mi terhadap (siksa- 
an) Kami. 

70 Dan sesungguhnya telah Kami mulia- 
kan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan* 62 ) , Ka- 
mi ben mcieka rezki dan yang baik-baik 
dan Kami lcbihkan mereka dcngan ke- 
lebihan yang sempurna atas kebanyak- 
an makhluk yang telah Kami ciptakan. 

71. (lngatlah) suatu hari (yang di hari itu) 
Kami panggil tiap umat dengan pe- 
mimpinnya; dan barangsiapa yang di- 
berikan kitab amalannya di tangan 
kanannya maka mereka ini akan mem- 
baca kitabnya itu, dan mereka Odak di- 
aniaya sedikitpun. 

72. Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di- 
dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia 
akan lebih buta (pula) dan leb)h tersesat 
dari jalan (yang benar). 

Perlawanan terhadap Maht Muhammad s.o.w. 
akan xagal, seperti terhadap nahi-nahi dahu- 
hi. 

73 Dan sesungguhnya mereka hampir roc- 
malingkan kamu dari apa yang telah 
Kami wahyukan kepadamu, agar kamu 
membuat yang lain setara bohong ter- 
hadap Kami; dan kalau sudah begitu 
tentulah mereka mengambil kamu jadi 
sahabat yang setia. 

74. Dan kalau Kami tidak memperkuat 
(hati)mu, niscaya kamu hampir-hampir 
condong sedikit kepada mertdea, 

75. kalau terjadi demikian, bcnar-bcnarlah 
Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) 
berlipat ganda di dunia ini dan begitu 
(pula siksaan) berlipat ganda sesudah 
mati, dan kamu tidak akan mendapat se- 
orang penolongpun terhadap Kami 




✓ , vtf * Z' **! 4 ^ 4^1 ^ 


jLLiJ SjAf \ 


5621. Maksudnya: Allah memudahkan bagt anak Adam pcngangkuUn-prngangkutan di daratan dan 
di lautan untuk memperoleh penghidupan. 


436 


17. AL ISRAA’ (MEMPERJALANKAN DI MALAM HARD 


JUZ 15 


76. Dan scsungguhnya benar-benai mereka 
hampir mcmbuatmu gelisah di negeri 






sepeninggalmu mereka tidak tinggal, me- 
lainkan sebentai saja 861 ). 

77. (Kami menetapkan yang demikian) sc- 
bagai suatu ketetapan terhadap rasul-ra- 
sul Kami yang Kami utus sebelum ka- 
mu 864 ) dan tidak akan kamu dapati per- 
ubahan bagi ketetapan Kami itu 

Petunjuk-petunjuk Allah datam menghadapi 
tantangan. 

78. Dirikanlah shalat daii sesudah matahari 
tergelincir sampai gelap malam dan (diri- 
kanlah pula shalat) subuh 865 ) . Se- 
sungguhnya shalat subuh itu disaksikan 
(oleh malaikat). 


79. Dan pada sebahagian malam haii ber- 
sembahyang tahajudlah kamu sebagai 
suatu ibadah tambahan bagimu: mudah- 
mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu 
ke tempat yang terpuji. 

80. Dan katakanlah: "Ya Tuhan-ku. masuk- 
kanlah aku secara masuk yang benar dan 
keluarkanlah (pula) aku sccara keluai yang 
benar dan berikankh kepadaku dari sisi 
Engkau kekuasaan yang menolong 866 ) . 

81. Dan katakanlah. “Yang benar telah da- 
tang dan yang batil telah lenyap”. Se- 
sungguhnya yang batil itu adalah se- 
suatu yang pasti lenyap. 









' 4*3 J*5 






863) . Maksudnya kalau sampai ter)adi Nabi Muhammad sa w diusir oleh penduduk Mekah, nis- 

caya mereka tidak akan lama hidup di dunia. dan Allah segera akan membinasakan mereka 
Hijrah Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah bukan k arena pcngusiran kaum Ouraisy, melain- 
kan semata-mata karena penntah Allah. 

864) Maksudnya: tiap-tiap umat yang mengusir rasul pasti akan dibinasakan Allah Demikian itulah 
sunnah (ketetapan) Allah i»l, 

865) . Ayat ini menciangkan waktu waklu shalat yang lima Tergelincir matahari untuk waklu shalat 

Zhuhur dan Ashar, gelap malam untuk waklu Magrib dan Isya 

866) . Maksudnya: memohon kepada Allah supaya kita mcmasuki suatu ibadah dan selcsai daripada- 

nya dengan niat yang balk dan penuh keikhlasan setta betsih dari ria dan dari sesuatu yang 
merusakkan pah ala. Ayat ini juga mcngisyaratkan kepada Nabi supaya berhijrah dari Mekah 
ke Madinah. Dan ada juga yang menafsirkan: memohon kepada Allah sw.l supaya kita me- 
masuki kubur dengan baik dan ke tuar daripadanya waklu han-hari berbangkit dengan baik 
pula 





JUZ 15 


17. AL 1SRAA’ (MEMPERJALANKAN DI MALAM HARD 


437 


82. Dan Kami turunkan dari Al Qur'an 
suatu yang menjadi penawar dan rah- 
mat bagi orang-orang yang beriman dan 
Al Qur’an itu tidaklah menambah ke- 
pada orang-orang yang zalim selain ke- 
rugian. 

83. Dan apabila Kami berikan kesenangan 

kcpada manuda niscaya berpalinglah 
dia: dan membeiakang dengan sikap 

yang sombong; dan apabila dia ditimpa 
kesusahan niscaya dia berputus asa. 

84. Katakanlah: "Tiap-tiap orang bcrbuat 

menurut keadaannya 867 ) masing-masing”. 
Maka Tuhanmu Icbih mengetahui siapa 
yang lebih benar jalannya. 

85. Dan mereka bertanya kepadamu ten- 
tang roh. Katakanlah; "Roh itu ter- 
masuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah 
kamu diberi pengelahuan mctainkan 
scdikit". 

Tontangan dari Nabi Muhammad s. a. w. r er- 
hadap nunusia untuk menandingi Al Qur'an 

86. Dan sesungguhnya jika Kami meng 
hendaki, niscaya Kami lenyapkan apa 
yang telah Kami wahyukan kepadamu, 
dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak 
akan mendapatkan seorang pembelapun 
terhadap Kami, 

87. kecuali karcna rahmat dari Tuhanmu. 
Sesungguhnya. karunia-Nya atasmu ada- 
lah besar. 

88. Katakanlah: "Sesungguhnya jika manu- 

sia dan jin berkumpul untuk tnembuat 
yang serupa Al Qur'an- ini, niscaya 
mereka tidak akan dapat membuat yang 
serupa dengan dia, sekalipun sebagian 
mereka menjadi pem bantu bagi sebagi- 
an yang lain”. 

89. Dan sesungguhnya Kami telah mengulang- 
ulang kepada manusia dalam Al Qur'an 
ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi 
kebanyakan nunusia tidak menyukai ke- 
cuali mengingkari(nya). 




^ Aat 




3j O' l 

' ' -Ob J Xjajj 


867). Tcrmasuk dalam pengertun "keadaan" di vim lalah labial dan pengaiuh alam tekitarnya 


438 


17. AL 1SRAA' (MEMPERJALAN'KAN DI MALAM HARD 


JL’Z 15 





90 Dan mereka berkata; ’'Kami sekali-kali 
tidak percaya kcpadamu hingga kamu 
memancarkan mala air dari bumi untuk 
kami, 

91. atau kamu mempunyai sebuah kebun 
korina dan anggur. lalu kamu alirkan 
sungai-sungai di celah kebun yang deras 
alirannya, 

92. atau kamu jatuhkan langit berkeping- 
kcping atas kami. scbagaimana kamu 
katakan atau kamu datangkan Allah dan 
malaikat-malaikat bethadapan muka dc- 
ngan kami. 

93. Atau kamu mempunyai sebuah rumah 

dari emas, atau kamu naik ke langit. 
Dan kami sekali-kali tidak akan mem- 
per cay ai kenaikanmu itu hingga kamu 
turunkan atas kami sebuah kitab yang 
kami baca" Katakanlah: "Madia Suci 

Tuhanku, bukankah aku mi hanya se- 
urang manusia vang menjadi rasul?” 

Keingkaran orarxg-orang kafir, dan 
bantahan terhadapnya, 

94. Dan tidak ada sesuatu yang meng- 
halangi manusia untuk beriman tatkala 
datang petunjuk kepadanya, kecuali per- 
kataan mcreka; "Adakah Allah mengutus 
seorang manusia menjadi rasul?" 

95. Katakanlah: "Kalau seandamya ada 

malaikat-malaikat yang bcijalan-jalan 
sebagai penghuni di bumi. niscaya Ka- 
mi turunkan dari langit kepada mcreka 
seorang malaikat menjadi rasul". 


96. Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi 

«ksi antara aku dan kamu sekatian. Se- 
sungguhnya Dia adalah Maha Menge 
tahui Lagi Maha Melihat akan hamba- 
hamba-Nya”. 

97. Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, 
dialah yang mendapat petunjuk dan ba- 
rangsiapa yang Dia sesatkan maka seka- 
li-kali kamu tidak akan mendapat pe- 
nolong-penolong bagi mcreka selain dari 
Dia. Dan Kami akan mengumpulkan 
mereka pada hari kiamat (diseret) atas 
muka mereka dalam keadaan buta, bisu 


'ilLwi y'j y 

j. CJL Pj ' ^ 

'cSkc- 3 >- 1 

.^~ j } Jr 

PPP pp ii' r bZ.J'j 



JUZ 15 


17. AL 1SRAA’ (MEMPERJALANKAN D1 MALAM HARD 


439 


dan pckak. Tempat kediaman mcreka 
adalah neraka Jahannam. Tiap-tiap kali 
nyala api Jahannam itu akan padam. 
Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. 

98. Itulah balasan bagi mereka, karena se- 
sungguhnya mereka kafir kepada ayat- 
ayat Kami dan (karena mereka) bet- 
kata: "Apakah bila kami tclah menjadi 
tulang helulang dan benda-benda yang 
hancur, apakah kami benar-benar akan 
dibangkilkan kcmbali sebagaj makhluk 
baru?” 

99. Dan apakah mereka tidak memperhatikan 
bahwasanya Allah yang menciptakan 
langit dan bumi adalali kuasa (pu- 
la) menciptakan yang sent pa dengan 
mereka, dan lelah menetapkan waktu 
yang tertentu 868 ) bagi mereka yang ti- 
dak ada kcraguan padanya? Maka 
orang-orang zalim itu tidak rneng- 
hendaki kecuali kekafiran. 

100. Katakanlah: "Kalau scandainya kamu 

menguasai perbendaharaan-perhenda- 

haraan rahmat Tuhanku, niscaya per- 
bendaharaan itu kamu tahan, karena 
takut membelanjakannya”. Dan adalah 
manusia itu sangat kikir. 

Beberapa kisah pengalaman Nabi Musa a.s. 

se hagai pelipur kesusahan hah Nabi 

Muhammad s.a.w, 

101. Dan sesungguhnya Kami telah mem- 

berikan kepada Musa sembilan buah 
mu’jizat yang nyata 869 ^ maka tanya- 
kanlah kepada Bani Israil, latkala Musa 
datang kepada mereka lalu Fix'aun ber- 
kata kepadanya: "Sesungguhnya aku 

sangka kamu. hai Musa, seorang yang 
kena sihir". 

102. Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu 

telah mengetahui, bahwa tiada yang me- 
nurunkan mu'jizat mu’jizat itu kecuali 
Tuhan Yang mcmclihara langit dan bumi 
sebagai bukti-bukti yang nyata: dan se- 
sungguhnya aku mengira kamu, hai Fir- 
’aun, seorang yang akan binasa”. 


, t_* 

A'\*L . ’ > a' 

jU- S -A 1 j' 'ij-C/S' * 

5 'feWjiS-J 










vj jS t jy ' U s -d) j S 

Av \S > * *■" ». - 


868) Maksudnya waktu mereka mats atau waktu mereka dibangkitkan 

869) . Mu'jizat yang sembtlan itu lalah: tongkat. tangan. beUlang. kutu, katak. darah. taupan. laut. 

dan bukit l'hur. 


440 


17. AL ISRAA' (MEMPERJALANKAN D1 MALAM HARD 


JUZ 15 


103. Kemudian (Fir’aun) hendak mengusir 
mereka (Musa dan pengikut-pengikut- 
nya) dari burn! (Mesir) itu, maka Kami 
tcnggelamkan dia (Fir'aun) serta orang- 
orang yang bersama-sama dia seluruh- 
nya, 

104. dan Kami berfirman sesudah itu kepada 
Bani brail: "Diamlah di negeri ini, maka 
apabila datang mass bcrbangkit. ms- 
caya Kami datangkan kamu dalam ke- 
adaan bercampur baur (dengan musuh- 
mu)”. 

105. Dan Kami turunkan (Al Qur'an itu de- 
ngan sebcnar-benarnya dan Al Qur'an 
itu telah rurun dengan (membawa) ke- 
benaran. Dan Kami tidak mcngutus 
kamu, melainkan sebagai pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan. 

106. Dan Al Qur'an itu telah Kami turun- 

kan dengan berangsur-angsur agar ka- 
mu membacskannya perlahan-lahan ke- 

pada manusia dan Kami menurunkan- 
nya bagian demi bagian. 

107. Katakanlah. "Berunanlah kamu kepada- 

nya atau tidak usah beriman (sama saja 
bagi Allah). Sesungguhnya orang-orang 

yang diben pengetahuan sebelumnya 

apabila Al Qur'an dibacakan kepada 
mereka, mereka menyungkur atas muka 
mereka sambil bersujud , 

108. dan mereka berkata: "Maha Suci Tu- 

han kami, sesungguhnya janji Tuhan 
kami pasti dipenuhi”. 

109. Dan mereka menyungkur atas muka 

mereka sambil menangrs dan mereka 
bertambah khusyu'. 


110. Katakanlah: "Serulah Allah atau seru- 

lah Ar-Rahman. Dengan nama yang 
mana saja kamu seru, Dia mempunyai 
al asmaaul husna (nama-nama yang ter- 
baik) dan janganlah kamu mengeraskan 
suaramu dalam shalatmu dan janganlah 
pula mercndahkannya 810 ) dan carilah 
jalan tengali di antara kedua itu" 








$ ag 3 05 


870) Maksudnya janganlah membaca ayat Al Qur'an dalam shalat tcrlalu kerai atau terlalu per 
lahan tetapi cukuplah sckedar dapat didengar oleh tna'mum 


JUZ 15 


17 AL 1SRAA' (MEMPERJALANKAN D1 MALAM HARD 


441 


111. Dan katakanlah "Segala puji bag) Allah 
Yang tidak mempunyai anak dan tidak 
mcmpunyai sckutu dalam keiajaan-Nya 
dan Dia hukan pula hina yang mcmcrlukan 
pcnolong dan agungkanlah Dia dcngan 
pengagungan yang sebesar-bcsamya. 








PENUTUP 


Banyak ayat-ayat dalam surat ini mengemukakan hahwa Al Qur'an yang dibawa Nabi Mu- 
hammad s.a.w. benar-benar wahyu Allah, dan bahwa manusia itu pasti mcngalami haji bcrbang- 
kit. Dalam surat ini dikemukakan pula dalil-dalil kckuasaan dan ke-esaan Allah s.w.t. serta hu- 
kum-hukum yang diturunkan-Nya yang wajib dipcrhattkan dan dikeijakan oleh manusia. 

HV BUNG AN SURAT Al. ISRAA ' DF.NGAN SURA T AL KAHFI. 

1. Surat Al Israa' dimulai dengan tasbih (membaca subhanallah) pada Allah sedang surat Al 
Kahfi dibuka dengan tahmtd (mcmbaca alhamdulillah) kepada-Nya, Tasbih dan tahmid 
adalah dua kata yang acapkali bergandengan dalam firman-firman Allah. 

2. Persamaan antara penutup surat Al Israa' dengan pcmbukaan surat Al Kahfi yaitu sama- 
sama dengan tahmid kcpada Allah. 

3. Menurut riwayat, ada tiga buah pertanyaan yang dihadapkan oleh orang-orang Yahudi dengan 
perantaraan orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad s.a.w.. ya"ni masalah ruh uerita 
Ashahul Kahfi dan kisah Zutqamain Masalah roh itu dyawab dalam surat Al Israa'. dan dua 
masalah lainnya pada surat Al Kahfi. 

4 Dalam surat Al Israa' ayat 85 Allah berfirman' "Dan ttdaklah kamu dlberi ilmu h&nyalah 
sedtkit’* Firman ini ditujukan kepada scbagian orang-orang Yahudi yang merasa sombong 
dengan ilmu pcngctahuan yang ada pada mercka. sebab bagaimanapun juga mercka adalah 
manusia yang hanya diberi ilmu pengetahuan yang scdikit. 

Dalam surat Al Kahfi Allah menceritakan tentang Nabi Musa a.s. dengan Nabi Khidhr a.s. 
yang bclum pemah diketahui oleh orang-orang Yahudi. 


442 


18 AL KAHFI (GUA) 


JUZ 15 


.Wk . k. A | 


AL KAHFI 
(Gua) 


MUQADD1MAH 

Surat ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Dinamai "At Kahfi “ 
aitinya "Gua" dan "Ashhabu! Kahfi" yang artinya: "Penghuni-penghuni gua”. Kedua nama ini 
diambil dari ccrita yang terdapat dalam sural ini pada ayat 9 sampai dengan 26, ten tang bebe- 
rapa orang pemuda yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya. Selain cerita tersebut, ter- 
dapat pula beberapa buah cerita dalam surat ini, yang ke semuanya mengandung i'tibar dan pe- 
lajaran yang amat berguna bag! kehidupan manusia. Ban yak hadist-hadist Kasulullah saw yang 
menyatakan kcutamaan mcmbaca surat ini. 

Pokok-pokok lsinya 

1. Keimanan: 

Kekuasaan Allah s.w.t. untuk memberi daya hidup pada manusia di luar hukum 
kebiasaan; dasar-dasar Tauhid serta keadilan Allah s.w.t. tidak berobalt untuk se- 
lama-lamanya; kalimat kalimat Allah (ilmu-Nya) amat luas sekali, mcliputi scgala 
sesuatu. sehingga manusia tidak mampu buat menulisnya. Kepastian datangnya 
hail berbangkit; A1 Qur’an adalah kitab suci yang isinya bersih dari kckacauan dan 
kepalsuan 

2. Hukum-hukum 

Dasar hukum wakalah (bcrwakil); larangan membangun tempat ibadah di atas 
kubur; hukum membaca ’’Insya Allah", perbuatan sal ah yang dilakukan karena 
lupa adalah dima’afkan; kebolehan merusak suatu barang untuk menghindarkan 
bahaya yang lebih besar. 

.?. Kisahkisah: 

Cerita Ashabul kahfi; cerita dua orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lain- 
nya mu’min, ccrita Nabi Musa a.s. dengan Khidhr a.s. ccnta Dzulqarnain dengan 
Ya’juj dan Ma’juj. 


Dan lam-lain 

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari cerita-cerita dalam suiat ini antara 
lain tentang kekuatan iman kepada Allah s.w.t. serta ibadah yang ikhlas kepada- 
Nya; kcsungguhan seseorang dalam mencari guru (ilmu); adab sopan-santun antara 
murid dengan guru; dan beberapa contoh tentang cara memimpin dan memerin- 
tah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. 


1 5-MAY-081 0:20: 1 5abdelaziz@ kfcbsl 


JUZ 15 


18. ALKAHH(GUA) 


443 



AL KAHFI (GUA) 

SURAT KE 18 : 1 10 ayat. 


Denman mcnycbut nama Allah Yang Maha 
Pcmurah lagi Maha Penyayang. 


Segala puji bagi Allah yang telah me- 
nurunkan kepada hamba-Nya A1 Kilab 
(Al Qur’an) dan Dia tidak mengadakan 
kebcngkokan 87 l) di dalamnya, 

sebagai bimbingan yang lurus, untuk 
mempermgatkan akan siktaan yang 
sangat pedih dari sisi Allah dan mcm- 
beri berita gcmbira kepada orang-orang 
yang beriman, yang mengerjakan amal 
salch. bahwa mereka akan mcndapat pem- 
balasan yang baik, 

mereka kekal di dalamnya untuk selama- 
lamanya. 

Dan untuk mempcringatkan kepada 
orang-orang yang berkata. "Allah meng- 
ambil scoring anak”. 

Mereka sckali-kali tidak mempunyai 
pengetahuan tentang hal itu. begitu pula 
nenek moyang mereka. Alangkah jelek- 
nya kata-kata yang keluar dari mulut 
mereka; mereka tidak mengatakan (se- 
suatu) kecuali dusta. 

Maka (Apakah) barangkali kamu akan 
membunuh dirimu karena bersedih hati 
jesudah mereka berpaling, sektranya me- 
reka tidak beriman kepada keterangan ini 
(A1 Qur’an). 






Maksudnya tidak ada di dalam Al Qur'an itu ma’na-ma’na yang berlawanan dan tak ada pc- 
nyimpangan dari krbenaran. 



444 


18 ALKAHFI(GUA) 


JUZ 15 


8 . 


Sesungguhnya Kami telah menjadikan 
apa yang ada di bumi sebagai perhiasan 
baginya, agar Kami menguji mereka 
tiapakah di antaia mereka yang terbaik 
perbuatannya. 

Dan sesungguhnya Kami benar-benar 
akan menjadikan (pula) apa yang di 
atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. 


KtSAH ASHHAABUL KAHFI. 

9. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang 
yang mendiami gua dan (yang mem- 
punyai) raqim 872 ) itu, mereka termasuk 
tanda-tanda kekuasaan Kami yang meng- 
herankan? 

10. (Ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu 
mencari tempat berlindung ke dalam gua 
lalu mereka berdo’a: ”Wahai Tuhan ka- 
mi berikanlah rahmat kcpada kami daii 
sisi-Mu dan sempumakanlah bagi kami 
petunjuk yang lurus dalam urusan kami 
(ini)**. 

1 1 . Maka Kami tutup telinga mereka be- 
berapa tahun dalam gua itu 873 ). 










12. kemudian Kami bangunkan mereka, 
agar Kami mengctahui manakah di anta- 
ra kedua golongan itu 874 ) yang lebih 
tepat dalam menghitung berapa lama- 
nya mereka tinggal (dalam gua itu). 

13. Kami centakan klsah mereka kcpadamu 
(Muhammad) dengan sebenarnya. Se- 
sungguhnya mereka itu adalah pemuda- 
pemuda yang beriman kcpada Tuhan 
mereka dan Kami tambahkan kepada 
mereka petunjuk; 

14. dan Kami telah mencguhkan hati mere- 
ka di waktu mereka berdiri 875 ) lalu 
mereka berkata; ’Tuhan kami adalah 


t- -r. 






X. 




872) . Raqim sebagian ahli t a f m r mengartikan nama anjing dan sebagian yang tain mengartikan batu 

bersurat. 

873) . Maksudnya: Allah menidurkan mereka selama 309 tahun qamarjah dalam gua itu (lihat ayat 

25 sutat ini) vchingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. 

874) . Kedua golongan itu ialah pemuda-pemuda itu scndm yang bcrselinh tcntang berapa lamanya 

mereka tinggal dalam gua itu 

87$). Maksudnya berdlti di hadapan raja Dikyanus (Dccius) yang zalim dan menyombongkan diri 


JUZ IS 


18. ALKAHFI(GUA) 


44S 


Tuhan langit dan bumi; kami sekali-kali 
tidak mcnycru Tuhan sc lain Dia, sc 
sesungguhnya kami kalau demikian tciah 
menpjcapkan perkataan yang amat jauh 
dari kcbenaran”. 

15. Kaum kami ini telah menjadikan selain 
Dia sebagai tuhan-tuhan (untuk di- 
sembah). Mengapa mereka tidak mcnge- 
mukakan alasan yang lerang < ten tang 
kepcrcayaan mereka?) Siapakah yang le- 
bih zalim daripada orang-orang yang 
mengada-adakan kebohangan terhadap 
Allah? 

16. Dan apahila kamu meninggalkan mere- 
ka dan apa yang mereka sembah selain 
Allah, maka carilah tempat berlindung 
ke dalam gua itu niscaya Tuhanmu akan 
melimpahkan sebagian rahmat-Nya ke- 
padamu dan menyediakan sesuatu yang 
berguna bagimu dalam urusan ka- 
mu® 76 ). 

17. Dan kamu akan melihat matahari keti- 
ka terbit, condong dari gua mereka kc 
sebelah kanan, dan bila matahari itu ter- 
benam menjauhi mereka ke sebelah kiri 
sedang mereka berada dalam tempat 
yang luas dalam gua itu. Itu adalah se- 
bagian dari tanda-tanda (kebesaran) 
Allah. Barangsiapa yang diberi petunjuk 
oleh Allah, maka dialah yang mendapat 
petunjuk; dan barangsiapa yang disesat- 
kan-Nya, maka kamu tak akan mcn- 
dapatkan seorang pemimpinpun yang da- 
pat memberi petunjuk kepadanya. 

18. Dan kamu mengira mereka itu bangun 
padahal mereka tidur; dan Kami balik- 
balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, 
sedang anjing mereka mengunjurkan ke- 
dua lengannya di muka pintu gua. Dan 
jika kamu menyaksikan mereka tentulah 
kamu akan berpaling dari mereka dc- 
ngan mclarikan (din) dan tentulah (hati) 
kamu akan dipenuhi dengan ketakutan 
terhadap mereka. 

19. Dan demikian lah Kami bangunkan 
mereka agar mereka saling bertanya di 
antara mereka sendiri. Berkatalah sal ah 






Sfji a 


o' j 

j 4 JS j&Jij 

> j ^45 


s i*". 




&5!)st2d 


876). Perkataan im terjadi antara mereka sendui yang timbulnya karena ilham dan Allah 


446 


18. ALKAHFKGUA) 


JUZ 15 



Fi 




seorang di antaia mereka "Sudah be- 
rapa lamakah kamu berada (di sini?)”. 
Mereka menjawab: "Kita berada <di sini) 
sehari atau setengah hari" Berkata 
(yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih 

mengetahui berapa Lamanya kamu ber- 
ada (di sini). Maka suruhlah salah se- 
orang di antara kamu pergi ke kota de- 
ngan membawa uang perakmu ini, dan 
hendaklah dia lihat manakah makanan 
yang tebih baik, maka hendaklah dia 
membawa makanan itu untukmu, dan 
hendaklah dia berlaku lemah lembut dan 
janganlah sekali-kaii menccritakan halmu 
kepada seseorangpun. 

20. Sesungguhnya jika mereka dapat menge- 
lahui tempatmu, niscaya mereka akan 
melempar kamu dengan batu. atau me- 
maksamu kcmbali kepada agama mere- 
ka. dan jika demikian niscaya kamu ti- 
dak akan beruntung selama-lamanya”. 




& 




21. Dan demikian (pula) Kami memper- 

temukan (manusia) dengan mereka. agar 
manusia itu mengetahui, bahwa janji 
Allah itu benar, dan bahwa kedaUngan 
hari kiamat tidak ada keraguan pada- 
nya. Ketika orang-orang itu berselisih 
tentang urusan mereka 877 ) , orang-orang 
itu berkata: "Dirikanlah sebuah bangun- 
an di atas (gua) mereka, Tuhan mereka 
lebih mengetahui tentang meieka'*. 
Orang-orang yang berkuasa atas urusan 
mereka berkata: "Sesungguhnya kami 

akan mendirikan sebuah rumah pet- 
ibadaUn di atasnya**. 

22. Nanti (ada orang yang akan) mengata- 

kan 878 ) (jumlah meieka) adalah tiga 
orang yang keempat adalah anjingnya, 
dan (yang lain) mengatakan: "(jumlah 

mereka) adalah lima orang yang ke- 


; .1 .}'•'< >' 

r < . i A 5 ( ,-r-r 

yCS- 


877) . Yang mereka petseliuhkan itu tentang hari kiamat apakah itu akan teqadi atau tidakdan apa- 

kah pembangkitan pada hari kiamat dengan jasad atau roh ataukah dengan roh saja Maka 
Allah mempertemukan meieka dengan pemuda-pemuda dalam centa mi untuk menjelaskan 
bahwa hari kiamat itu pasti datang dan pembangkitan itu adalah dengan tubuh danjiwa. 

878) . Yang dimaksud dengan "orang yang akan mengatakan” ini ialah orang-orang ahli kitab dan 

lam-lainnya pada zaman Nabi Muhammad i.a.w. 



JUZ 15 


18. ALKAHH(GUA) 


447 


23 


cnam adalah anjingnya", sebagai terka- 
an terhadap barang yang gaib; dan 
(yang lain lagi) mengatakan: ’’(Jumlah 

meieka) tujuh oiang, yang kcdelapan 
adalah anjingnya". Katakanlah: ’Tu- 

hanku lebih mcngctahui jumlah mereka; 
tidak ada orang yang mcngctahui 
(bilangan) mereka kecuali sedikit". Karc- 
na itu janganlah kamu (Muhammad) 
bertengkai tentang hal mereka, kecuali 
pertengkaian lahir saja dan jangan ka- 
mu ntenanyakan tentang meteka (pc- 
muda-pemuda itu) kepada seorangpun di 
antara mereka. 

Dan jangan sekali-kah kamu mengatakan 
terhadap sesuatu: "Sesungguhnya aku 

akan mengerjakan itu besok pagi. 


24 kecuali Idengan menyebut): "Irnya- 

Allah 819 ) ". Dan ingatlah kepada Tuhan- 
mu jika kamu lupa dan katakanlah 
"Mudah-mudahan luhanku akan mem- 
beriku petunjuk kepada yang lebih dekat 
kebenarannya daiipada ini” 


* > \ ^ l 1^^ 

J vj 

V j+?> \ ^ 


. —il I ~ t2- - T 


25. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 
tiga ratus tahun dan ditamhah scmbilan 
tahun (lagi). 


26. Katakanlah "Allah lebih mcngctahui be- 
rapa Lamanya mereka tinggal (di gua); 
kcpunyaan-Nya-lah semua yang tersem- 
bunyi di langit dan di bumi. Alangkah 
teiang penglihatan-Nya dan alangkah ta- 
jarn pcndcngaran-Nya; tak ada seorang 
pelindungpun bagi mereka selam dari- 
pada-Nya; dan Dia tidak mengambil se- 
orangpun menjadi sekutu-Nya dalam me- 
netapkan keputusan”. 


'-j - - — ✓ > >\ 

. -V . 3*. -vir- 


879). Menurut rrwayat, ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w ten- 
tang roh, kisah ashhaabul Kahfr (penghuni gua) dan kisah Dzulqamain lalu bcliau menjawab, 
dating Lah besok pagi kepadaku agar aku ceritakan Dan bcliau tidak mengucapkan "Insya 
Allah” (artinya jika Allah menghendaki). Tapi krranya sampai besok harinya wahyu lerlambat 
dating untuk meneeritakan hal-hal tersebut dan Nabi tak dapat mentawabnya, Maka turunlah 
ayat 23-24 di atas, sebagai pelajaran kepada Nabi; Allah mengingatkan pula bilamana Nabi 
lupa menyebut "Insya Allah" haruslah segcra menyebutkannya kemudian 



44H 


18. AL KAHF1 (CUA) 


JUZ 15 



N 1 




7s 


PETUNJUK PETUNJUK TEN TANG 
DAWAH. 

Teguran kepada ,\abi agar jangan 
memen tingkan orang-orang terkemuka sa/a 
dalam herda'ynah. 

27. Dan bacakanlah a pa yang diwahyukan 
kepadamu, yaitu kitab Tuhan-mu (A1 
Qur’an). Tidak ada (seorangpun) yang 
dapat merobah kalimat-kalimat-Nya. 
Dan kamu tidak akan dapat menemu- 
kan tempat berlindung sc Lain daripada- 
Nya. 

28. Dan bcrsabarlah kamu bcrsama-sama 

dengan orang-orang yang menyeru Tu- 
hannya di pagi dan senja hart dengan 
menghaiap keridhaan-Nya; dan jangan- 
lah kedua matamu betpaling daii mere- 
ka (karcna) mengharapkan perhiasan ke- 
hidupan dunia ini; dan janganlah kamu 
mengikuti orang yang hatinya telah 

Kami lalaikan dari mengingati Kami, 
serta mcnuruti hawa nafsunya dan ada- 
lah kcadaannya itu melewati batas. 

29. Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang- 

nya dari Tuhanmu; maka barangsiapa 
yang ingin (beriman) hendaklah ia ber- 
iman, dan barangsiapa yang ingin (ka- 
fir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya 

Kami telah sediakan bagi orang-orang 
zalim itu neraka, yang gejolaknya 
mengepung mereka. Dan jika mereka 
meminta minum, niseaya mereka akan 
diberi minum dengan air seperti besi 
yang mendidih yang menghanguskan 

muka. Itulah minuman yang paling bu- 
ruk dan tempat istirahat yang paling 
jelek. 

30. Sesungguhnya mereka yang beriman dan 
beramal saleh, tentulah Kami tidak akan 
menyia-nyiakan pahala orang-orang 
yang mengerjakan amalan(nya) dengan 
baik. 

31. Mereka itulah (orang-orang yang ) bagi 
mereka surga 'Adn, ntengalir sungai- 
sungai di bawahnya; dalam surga itu 
mereka dihiasi dengan gelang mas dan 
mereka memakai pakaian hyau dari 
sutera halus dan sutera tcbal, sedang 












JUZ 15 


18 AL KAHFI (GUA) 


449 


mereka duduk sainbil bersandai di atas 
dipan-dipan yang indah. Itulah pahala 
yang sebaik-baiknya, dan tempat-isti- 
lahat yang indah; 

Tamil kehidupan dunia dan orang-orang yang 
lertipu padanya 

32. Dan berikanlah kepada meieka 880 ) se- 
buah pcrumpamaan dua orang laki- 
laki 88 l) , Kami jadikan bagi scoring di 
antara keduanya (yang kaflr) dua buah 
kebun anggui dan Kami kelilingi kedua 
kebun itu dcngan pohon-pohon korma 
dan di antara kedua kebun itu Kami buat- 
kan ladang. 

33. Kedua buah kebun itu menghasilkan 
buahnya, dan kebun ttu tiada kurang 
buahnya sedikitpun, dan Kami alirkan 
sungat di celah-celah kedua kebun itu, 






34. dan dia mempunyai kekayaan besar, 
maka ia berkata kepada kawannya 
(yang mu’min) ketrka ia bcrcakap-cakap 
dengan dia. "Hartaku lebih banyak dari 
pada hartamu dan pengikut-pengikutku 
lebih kuat”. 

35. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia 
zalim terhadap diiinya sendiri 882 ) ; ia 
berkata: "Aku kira kebun ini tidak akan 
binasa selama-lamanya, 

36. dan aku tidak mengira hari kiamat itu 
akan datang. dan jika sekiranya aku di- 
kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku 
akan mendapat tempat kembali yang 
lebih baik daiipada kebun-kebun itu". 

37. Kawannya (yang mu’min) berkata ke- 
padanya sedang dia bercakap-cakap dc- 
ngannya ’’Apakah kamu kafir kepada 
(Tuhan) yang menciptakan kamu dan 
tanah, kemudian dari setetes ail mani, 
lalu Dia menjadikan kamu seorang laki- 
laki yang sempurna? 

38. Tetapi aku (percaya bahwa); Dialah 
Allah, Tuhanku, dan aku tidak memper- 
sekutukan seorangpun dengan Tuhanku. 


3 »JJ ^ j AJ J DJ 








880) . Yaitu: kepada orang-orang mu 'mm dan orang-orang kafir. 

88 1 ) . Yaitu: dua orang ahli kjtab yang seorang mu'min dan yang lain kafir 

882) . Yaitu: dengan keangkuhan dan kckafirannya. 


450 


18. ALKAHFKGUA) 


JUZ 15 


39. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan 
tatkala kamu mcmasuki kebunmu ”MAA 
SYAA ALLAH, LAA QUWATA ILLAA 
BILLAH" (Sungguh alas kehendak AUah 
semua ini tcrwujud, tiada kckuatan kecuali 
dengan peitnlongan AUah). Sekiranya kamu 
anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal 
harta dan keturunan, 

40. maka mudah-mudahan Tuhanku, akan 
member! kepadaku (kebun) yang lebih 
baik daripada kebunmu (ini); dan 
mudah-mudahan Dia mengirimkan ke- 
tentuan (petit) dari langit kepada kebun- 
mu, hmgga (kebun itu) menjadi tanah 
yang licin; 

41. atau aimya menjadi surut ke dalam 
tanah, maka sekali-kali kamu tidak da- 
pat menemukannya lagi”. 

42. Dan haita kckayaannya dibinasakan. lalu 
ia mcmbulak-balikkan kcdua tangannya 
(tanda menyesal) terhadap apa yang ta 
telah belanjakan untuk itu. sedang pohon 
anggur itu roboh beisama para-paianya 
dan dia berkata: ’’Aduhai kitanya dulu 
aku tidak mempersekutukan seorangpun 
dengan Tuhanku”. 

43. Dan tidak ada bagi dia segolonganpun 

yang akan menolongnya sclain Allah; 

dan sekali-kali ia tidak dapat membela 
dirinya. 

44. Di sana pertolongan itu hanya dan 
Allah Yang Hak. Dia adalah sebaik-baik 
Pemberi pahala dan sebaik-baik Pemben 
balasan. 

45. Dan berilah perumpamaan kepada merc- 

ka (manusia), kehidupan dunia adalah 

sebagai air hujan yang Kami turunkan da- 
ri langit, maka menjadi subur karenanya 
tumbuh-tumbuhan di muka bumi. kemu- 
dian tumbuh-tumbuhan itu menjadi ke- 
rmg yang diterbangkan oleh angin. Dan 
adalah Allah Maha Kuasa atas segala se- 
juatu. 

46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan 
kehidupan dunia tetapi anialan-amalan 
yang kekal lagi saleh adalah lebih baik 
pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih 
baik untuk menjadi harapan. 




6$ 

G>’& Mjuks-5 

Ji < " -ir - — ; t«- 

Ai' Oj J 


tU===>’Ci^ 

J&J ^)\ Ijjjj U-lA i 

r a % vg3S 

'(j \j JCS-jy*- S^tL^aJ ' C.^,. 5 




JUZ 15 


18. ALKAHH(GUA) 


451 


Beberapa kejadwn pada hari kiamar 

dan kedurhakaan iblis. 

47. Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika 
■tu) Kami peqalankan gunung-gunung 

dan kamu akan melihat bumi itu daiar 
dan Kami kumpulkan seluruh manusia. 
dan tidak Kami tinggalkan scorangpun 
dari mereka. 

48 Dan mereka akan dibawa ke hadapan 

Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguh- 
nya kamu datang kcpada Kami, se- 
bagaimana Kami mendptakan kamu pa- 
da kali yang peitama; bahkan kamu 

mengatakan bahwa Kami sekali-kali ti- 
dak akan mcnctapkan bagi kamu 

waktu 883 )(memenuhi) pcijanjian. 

49 Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan 

melihat orang-orang yang bersalah ke- 
takutan terhadap apa yang (tcrtulis) di 
dalamnya, dan mereka berkata: "Adu- 

hai celaka kami, kitab apakah ini yang 
tidak mcninggalkan yang kcdl dan ti- 
dak (pula) yang besar. melainkan ia 
mencatat semuanya; dan mereka dapati 

apa yang telah mereka kerjakan ada 
(tcrtulis). Dan Tuhanmu tidak meng- 

aniaya seorang juapun", 

50. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman 

kepada para malaikat: "Sujudlah kamu 

kepada Adam 884 ) " i maka sujudlah me- 
reka kecuali iblis. Dia adalah dart 
golongan jin, maka ia mendurhakai 
perintah Tuhannya. Patutkah kamu 
mengambil dia dan wrunan-turunannya 
sebagai pemimpin sclain daripada-Ku, 
sedang mereka adalah musuhmu? Amat 
buruklah iblis itu sebagai pengganti 
(Allah) bagi orang-orang yang zalim 

51. Aku tidak menghadirkan mereka (iblis 
dan anak eucunya) untuk menyaksikan 
penciptaan langit dan bumi dan tidak 
(pula) penciptaan diri mereka sendiri; 
dan tidaklah Aku mengambil orang- 
orang yang menyesatkan itu sebagai 
pcnolong. 


i'tj 

\ J^>£a XXj 


883) . Yang dimaksud dengan waktu di sim i ala h hari berbangkit yang telah dijanjikan Allah untuk 

inenenma balasan 

884) Uhat not. 36 


452 


18. ALKAHFl(GUA) 


JU2 15 



N 1 






52. Dan (ingatlah) akan hah (yang ketika itu) 

Dia berfirman: "PanggiDah olehmu se- 

kalian sekutu-sekutu-Ku yang kamu kata- 
kan itu". Mereka lalu memanggilnya leta- 
pi seku tu-sekutu itu tidak membalas seru- 
an mereka dan Kami adakan untuk mere- 
ka tempat kebinasaan (neraka). 

53. Dan orang-orang yang berdosa melihat 
neiaka, maka mereka meyakini, bahwa 
mereka akan jatuh ke dalamnya dan 
mereka tidak menemukan tempat berpa- 
ling daripadanya. 

Akibat tidak mengindahkan peringatan- 
peringaian Allah s.w.t., 

54. Dan sesungguhnya Kami telah meng- 
ulang-ulangi bagi manusia dalam A1 
Qur’an ini bermaeam-macam perumpa- 
maan. Dan manusia adaiah makhluk 
yang paling banyak membantah. 

55. Dan tidak ada sesuatupun yang meng- 
halangi manusia dari beriman, ketika pe- 
tuniuk telah datang kepada mereka, dan 
memohon ampun kepada Tuhannya, ke- 
cuali (keinginan menanti) datangnya hu- 
kum (Allah yang telah berlaku pada) 
umat-umat yang dahulu atau datangnya 
azab alas mereka dengan nyata. 

56. Dan tidaklah Kami mengutus rasul-ra- 
sul melainkan sebagai pembawa berita 
gembira dan sebagai pemberi peringat- 
an; tetapi orang-orang yang kafir mem- 
bantah dengan yang batil agar dengan 
demikian mereka dapat melcnyapkan 
yang hak, dan mereka menganggap 
ayat-ayat Kami dan peringatan-per- 
ingatan terhadap mereka sebagai olok- 
olokan. 

57. Dan siapakah yang lebih zalim dari- 
pada orang yang telah diperingatkan de- 
ngan ayat-ayat dari Tuhannya lalu dia 
berpaling daripadanya dan melupakan 
apa yang telah dikerjakan oleh kedua 
tangannya? Sesungguhnya Kami telah 
meletakkan tutupan di atas hati mereka, 
(sehingga mereka tidak) memahaminya, 
dan (Kami letakkan pula) sumbatan di 








o' \ A> SjlJj 

* s'" 

> iA - " ’i V \ 

«• vo- Iriji 




0^4^ l 





JUZ 15 


18. ALKAHFI(GUA) 


453 


telinga mereka; dan kendatipun kamu 
menyeru mereka kepada petunjuk, nis- 
caya mereka tidak akan mcndapat po- 
tunjuk sclama-lamanya. 

58. Dan Tuhanmulah Yang Maha Peng- 
ampun, lag) mempunyai rahmat. Jika 
Dia mengazab mereka karena perbuatan- 
mercka, tentu Dia akan menyegcra- 
kan a/.ab bagi mereka. Tetapi bag) mere- 
ka ada waktu yang tertentu (untuk men- 
dapat arab) yang mereka sekali-kali ti- 
dak akan menemukan tempat bcrlin- 
dung darrpadanya. 

59. Dan (penduduk) negeri itu telah Kami 
binasakan ketika mereka berbuat zalim. 
dan telah Kami tetapkan waktu tertentu 
bagi kebinasaan mereka. 

SABI MUSA AS. MENCAR1 ILMl'. 

Sabi Muta a.s. bertemu dengan Khidhr a.s. 

60. Dan (ingatlah) ketika Musa berkata ke- 
pada muridnya**S ): ’’Aku tidak akan 

berhenti (berjalan) scbclum sampai ke 
pertemuan dua buah lautan; atau aku 
akan berjalan sampai bertahun-tahun”. 

61. Maka tatkala mereka sampai kc perte- 
muan dua buah laut itu. mereka lalai akan 
ikannya, lalu ikan itu melompat meng- 
ambil jalannya ke laut itu. 

62. Maka tatkala mereka beijalan lebih 

jauh, berkatalah Musa kepada murid- 
nya: "Bawalah ke mari makanan kita; 

sesungguhnya ktta telah merasa letih 
karena pcrjalanan kita ini". 

63. Muridnya menjawab: "Tahukah kamu 

tatkala kita mencari tempat berlindung di 
batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa 
(mcnceritakan tentang) ikan itu dan tidak 
adalah yang melupakan aku untuk men- 
ceritakannya kccuali syaitan dan ikan itu 
mengambil jalannya ke laut dengan cara 
yang aneh sekali.’’ 


ok? 


i a*** • 

AUJd J'ti 

^ Ly <a) \iOk Jt 


OyJ tj S' J ' 0 '<3 


885 ) Menurut ahli-ahli tafsir, mund Nabi Musa a s. itu ialah Yusya bin Nun. 


4S4 


18 ALKAHFI(GUA) 


JUZ 15 


64. Mum berkata "Irulah (tcmpat) yang 
kita cari'. Lalu keduanya kembali, 
mengikuti jejak mereka semula 


65. Lalu mereka bcrtemu dengan seorang 
hamba di antara hamba-hamba Kami, 
yang tel ah Kami berikan kepadanya rah- 
mat dari sisi Kami, dan yang telah 
Kami ajaikan kepadanya ilmu dari sisi 
Kami 886 ) 

66. Musa beikata kepada Khidhr: "Boleh- 
kah aku mengikutimu supaya kamu 
mengajaikan kcpadaku ilmu yang bcnar 
di antara ilmu-ilmu yang telah diajaikan 
kepadamu 1 ” 

67. Dia menjawab: ’’Sesungguhnya kamu sc- 
kali-kali tidak akan sanggup sabar ber- 
samaku. 

68. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas 
sesuatu, yang kamu belum mempunyai 
pengctahuan yang cukup tcntang hal 
itu?” 

69. Musa beikata: "Insya Allah kamu akan 
mcndapati aku sebagai seorang yang sa- 
bar, dan aku tidak akan menentangmu 
dalam sesuatu urusanpun”. 

70. Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, 
maka janganlah kamu mcnanyakan ke- 
padaku tentang sesuatu apapun, sampai 
aku sendiri menerangkannya kepada- 
mu”. 

Khidhr membocorkan perahu . 

71. Maka bcrjalanlah keduanya. hingga tat- 
kala keduanya menaiki perahu lalu 
Khidhr melobanginya. Musa berkata: 
’’Mcngapa kamu melobangi perahu itu 
yang akibatnya kamu menenggelamkan 
penumpangnya?” Sesungguhnya kamu 
telah berbuat sesuatu kesalahan yang 
besar. 

72. Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku 
telah berkata. ’’Sesungguhnya kamu se- 
kali-kali tidak akan sabar bersama dengan 
aku” 


'gxp 

^ X. - ^ a . ^ X" 








886) Menurut ahli tafsu hamba di rim ialah Khidhr. dan yang dimaksud dengan rahmat di sim talah 
wahyu dan kenabian Sedarvg yang dimaksud dengan ilmu ialah tlmu tcntang yang ghaib seperti 
yang akan diterangkan dalam ayat-avat berikut. 


JUZ 16 


18 ALKAHFI(GUA) 


455 


73. Musa berkata: "Janganlah kamu meng- 
hukum aku karena kelupaanku dan 
janganlah kamu membebam aku dengan 
sesuatu kesulitan dalam urusanku”. 

Khidhr memhunuh seorang anak 

74. Maka berjalanlah keduanya; hingga tat- 
kala keduanya bcqumpa dengan se- 
orang anak, maka Khidhr membunuh- 
nya Musa berkata: "Mengapa kamu bunuh 
jhva yang bersih. bukan karena dia mem- 
bunuh orang lain'’ Sesungguhnya kamu 
telah melakukan suatu yang mungkar”. 






JUZ 16 

75. Khidhr berkata: ”Bukankah sudah ku- 

katakan kepadamu, bahwa srsungguh- 
nya kamu tidak akan dapat sabar ber- 
samaku?” 

76 Musa berkata: ”Jika aku bertanya ke- 

padamu tentang sesuatu sesudah (kali) 
ini, maka janganlah kamu memper- 
bolehkan aku menyertaimu, sesungguh- 
nya kamu sudah cukup memberikan 
uzur padaku'*. 

Khidhr memhetulkan dinding rumah. 

77. Maka keduanya berjalan ; hingga tatkala 

keduanya sampai kepada penduduk sua- 
tu negeri, mereka mint a dijamu kepada 
penduduk negeri itu, tetapi penduduk 
negeri itu tidak mau menjamu mereka. 
kemudian keduanya mendapatkan dalam 
negeri itu dinding rumah yang hampir 
roboh, maka Khidhr menegakkan din- 
ding itu. Musa berkata: ’’Jikalau kamu 
mau, niscaya kamu mengambil upah 
untuk itu”. 






Hikmah-hikmah dan perbuatan 
Khidhr, 

78. Khidhr berkata: "inilah perpisahan anta- 
ra aku dengan kamu; Aku akan mem- 
beritahukan kepadamu tujuan perbuatan- 
perbuatan yang kamu tidak dapat sabar 
teihadapnya. 






456 


18. AL KAHb'I (GUA) 


JUZ 16 









79. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan 
arang-orang miskin yang bckerja di laut, 
dan aku bertujuan mcrusakkan bahtera 
itu, karena di hadapan mereka ada se- 
orang raja yang merampas bap-tiap bah- 
tcra. 


80. Dan adapun anak itu maka kedua orang 
tuanya adalah oiang-orang mu’min, dan 
kami khawatii bahwa dia akan mendorong 
kedua orang tuanya itu kepada kesesatan 
dan kekafiran. 

81. Dan kami menghendaki, supaya Tuhan 
mereka mengganti bagi mereka dengan 
anak lain yang lebih baik kesuciannya 
dari anaknya itu dan lebih dalam kasih 
sayangnya (kepada ibu bapaknya). 

82 Adapun dinding rumah itu adalah ke- 
punyaan dua orang anak yatim di kota 
itu, dan di bawahnya ada harta benda 
simpanan bag) mereka berdua, sedang ayah* 
nya adalah seorang yang saleh, maka Tuhan- 
mu menghendaki agar aipaya mereka 
sampai kepada kedewasaannya dan menge- 
luarkan simpanannya itu, sebagai rahmat 
dari Tuhanmu; dan bukanlah aku me- 
lakukannya itu menurut kemauanku sendiri. 
Demikian itu adalah tujuan perbuatan- 
perbuatan yang kamu tidak dapat sahar 
terhadapnya”. 

DZ VI. QA RNA IN DEM GAN YA 'JUJ 
DAN M A ’JUJ 

83. Mereka akan bertanya kepadamu (Mu- 
hammad) ten tang Dzulqarnain Katakan- 
lah: ”Aku akan bacakan kepadamu ceri- 
ta tentangnya". 

84. Sesungguhnya Kami tclah memberi ke- 
kuasaan kepadanya di (muka) burni, dan 
Kami telah memberikan kepadanya ja- 
lan funtuk mencapai) scgala sesuatu, 

85 . maka diapun menempuh suatu jalan. 

86 Hingga apabila dia telah sampai ke tern- 
pat terbenam matahari** 7 ) , dia melihat 
matahari terbenam di dalam laut yang 


i'jj j' 1 O.J>\j 1 vj 


Us 


' - Z ♦" I •" ' S' 

UUj (jt L 




LI— 


687). Maksudnya sampai ke pantai sebclah barat di mana Dzulqarnain melihat matahari sedang ter- 
benam. 



JUZ 16 


18. ALKAHFI(GUA) 


457 


berlumpur hitam, dan dia mendapati di 
situ segolongan umat 888 ) . Kami berkata; 
"Hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa 
atau boleh betbuat kebaikan 889 ) terhadap 
mereka”. 

87. Berkata Dzulqarnain: "Adapun orang 

yang aniaya, maka kami kelak akan 
mengazabnya, kcmudian dia dikembaii- 
kan kepada Tuhannya, Ulu Tuhan 
mengazabnya dengan azab yang tidak ada 
taianya 

88. Adapun orang-orang yang beriman dan 
beramal saleh, maka baginya pahala 
yang terbaik sebagai balasan, dan akan 
kami titahkan kepadanya (perintah) yang 
mudah daii perintah-perirtah kami", 

89. Kcmudian dia menempuh jalan (yang 
lain). 

90. Hingga apabila dia telah sampai ke tcm- 
pat terbit matahari (sebelah Timur) dia 
mendapati matahari itu men y mar i se- 
golongan umat yang Kami tidak men- 
jadikan bagi mereka sesuatu yang me- 
lindunginya dari (cahaya) matahari 890 ) 
itu, 

91. demikianlah. Dan sesungguhnya ilmu 
Kami meliputi segala apa yang ada 
padanya 

92. Kcmudian dia menempuh suatu jalan 
(yang kin kgi). 


^ -Ovu j' 

. 1 1 ", -r ^ i ct Ti« 

ajj i y 3 ^ (j* 




by*- b>bi ^\b&*-' 


93. Hingga apabila dia telah sampai di anta- 
ra dua buah gunung, dia mendapati di- 
hadapan kedua bukit itu suatu kaum 
yang hampir tidak mengerti pembicara- 
an 891 ). 

94. Mereka berkata: "Hai Dzulqarnain. se- 
sunguhnya Ya’juj dan Ma’juj itu 892 ) 
orang-orang yang membuat kerus&kan di 




rJrSj rjr'o \ \ Jo U 


888) . lalah umat yang tidak beiagama 

889) Yaitu dengan menyeru mereka kepada benman. 

890) . Menurut sebahagian ahli tafsir bahwa golongan yang ditemui Dzulqarnain itu adalah umat 

yang miskin. 

891) . Maksudnya: mereka tidak dapat memahami bahasa orang lain, k arena bahasa mereka amit 

jauh bedanya dan bahasa yang lain, dan merekapun tidak dapat menerangkan maksud mereka 
dengan )e!as karena kekurangan kecerdasan mereka. 

892) . Yajuj dan Ma'ju) talah dua bangsa yang membuat kcrusakan di muka burnt, sebagai yang le- 

iah dilakukan oleh bangsa Tartar dan Mongol. 


458 


18. ALKAHFI(GUA) 


JUZ 16 


muka bumi, maka dapatkah kami m em- 
ber ik an sesuatu pembayaran kepadamu, 
supaya kamu membuat dinding an tar a 
kami dan mereka?” 

95. Dzulqarnain berkata "Apa yang iclah 
dikuasakan olch Tuhanku kepadaku ter- 
hadapnya adalah lebih balk, maka to- 
lenglah aku dengan kekuatan (manusia 
dan alat-alat), agar aku membuatkan din- 
ding an tar a kamu dan mereka, 

96. berilah aku potongan-potongan best" 

Hingga apabila besi itu telah sama rata 
dengan kedua (puncak) gunung itu. ber- 
kaiatah Dzulqarnain: Tiuplah (api 

itu)”. Hingga apabila bcsi itu sudah 
menjadi (merah sepcrti) api, diapun ber- 
kata: "Berilah aku tembaga (yang men- 
didih) agar kutuangkan kc atas bcsi pa- 
nas itu”. 

97. Maka mereka tidak bisa mendakmva 
dan mereka tidak btsa (pula) melobangi- 
nya. 


Ip 

\yt>. 

jj't 


& 


98. Dzulqarnain berkata: Ini (dinding) 

adalah rahmat dart Tuhanku, maka apa- 
bita sudah datang janji Tuhanku. Dia 
akan menjadikannya hancur luluh; dan 
janji I'uhanku itu adalah benar”, 

99. Kami biarkan mereka di hari itu 893 )ber- 
campur aduk antara satu dengan yang 
lain, kemudian ditiup lagi® 94 ) sangka- 
kata. lalu Kami kumputkan- mereka itu 
semuanya. 

100- dan Kami nampakkan Jahannam pada 
hari itu 895 j kepada orang-orang kafir 
dengan jelas. 

101. yaitu orang-orang yang matanya dalam 
keadaan tertutup dari mcmpcrhatikan 
tanda-tanda kebesaran-Ku. dan adalah 
mereka tidak sanggup mendengar 


' « 

Aliy Y 
kA»- -*£) 


' ly« •> 


©tr.5^4'3 


893) . Maksudnya Di hari kehancuran dunia yang dijanjikan oleh Allah 

894) . Maksudnya: tiupan yang kedua yaitu tiupan sebagai tanda kebangkitan dan kubur dan 

pcngumpuUn ke padang Mahsyar, aedang tiupan yang pertama talah tiupan kehancuran alam 
ini 

Pada hari makhluk di padang Mahsyar dikumpulkan 


895). 


JUZ 16 


18. ALKAHFI(GUA) 


459 


A7.AB BAG l ORANGORAXG MVSYR1K 
DAXPAHALA BAG I 
ORAXG-ORAXG MU-MIX 

Celakalah orang-orang musyrik 

102. Maka apakah orang-orang kafir me- 
nyangka bahwa mereka (dapat) mcng- 
ambil hamba-hamba-Ku menjadi peno- 
long sclain Aku? Sesungguhnya Kami 
telah menyediakan neraka Jahannam 
tcmpat tinggal bagi orang-orang kafir 

A mat merugilah orangorang yang 
terpedaya oleh dirinya sendiri. 

103. Katakanlah. "Apakah akan Kami beri- 
tahukan kepadamu tentang orang-orang 
yang paling merugi perbuatannya’’” 

104. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia per- 
buatannya dalam kehidupan dunia ini, 
sedangkan mereka menyangka bahwa 
mereka berbuat scbaik-baiknya. 

105. Mereka itu orangorang yang kufur ter- 
hadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (ku- 
fur terhadap) perjumpaan dengan 
Dia 896 ). ma g a hapuslah am&lan-amalan 
mereka. dan Kami tidak mengadakan 
suatu penilaian bagi (amalan) mereka 
pada hari kiamat. 

106. Demikianlah balasan mereka itu neraka 
Jahannam. disebabkan kekafiran mere- 
ka dan disebabkan mereka menjadikan 
ayat-ayat-Ku dan rasul-raaul-Ku sebagai 
olokolok . 

Surga Firdaus bagi orang orang yang beramal 
taleh, 

107. Sesungguhnya orangorang yang ber- 
iman dan beramal saleh, bagi mereka 
adalah surga Firdaus menjadi tempat 
tinggal. 

108. mereka kekal di dalamnya, mereka ti- 
dak ingin berpindah daripadanya. 

LVASNYA II.MU ALLAH TIDAK 
TLRHINGGA. 

109. Katakanlah: "Kalau sekiranya lautan 

menjadi tinta untuk (menulis) kalimat- 
kalimat Tuhanku, sungguh habislah Laut- 


J.-y' 






Jji' c 'J 






896). Maksudnya tidak beriman kepada pembangkitan di hari Kiamat. hitab dan pemb&latan. 


460 


18 ALKAHFI(GUA) 


JUZ 16 


an itu sebelum habis (ditulis) kalimat- 
kalimat Tuhanku, meskipun Kami 
datangkan tambanan scbanyak itu 
(pula)". 

110. Katakanlah ’’Sesungguhnya aku ini ha- 
nya scorang manusia seperti kamu, yang 
diwahyukan kepadaku: "Bahwa scsung- 

guhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan 
Yang Esa”. Barangsiapa mengharap per- 
jumpaan dengan Tuhannya maka hen- 
daklah ia mengetjakan amal yang salch 
dan janganlah ia mempersekutukan se- 
orangpun dalam bcribadat kcpada Tu- 
hannya” 


Q 'o'x* j ijj j\ J5 

J 


PENUTUP 

Surat Al Kahfi dimulai dengan menerangkan sifat A1 Qur’an sebagai petunjuk dan peringat- 
an bagi manusia, dan sebagai pertngatan pula terhadap mcrcka yang mengatakan bahwa Allah 
mempunyai anak. Scmua yang ada di permukaan bumi rnerupakan perhiasan bagi burnt dan s e- 
ngaja diciptakan Allah agar manusia memikirkan bagaimana cara mengambil manfa’at dari semua 
nya itu. 

Kekuasaan Allah dan betapa luasnya pengetahuan-Nya dikemukakan dalam surat ini dengan 
menyebutkan kisah NabiMusa a..s. dengan Khidhx a.*., kisah Dzulqarnain dan dengan mengiba- 
ratkan bahwa scandainya semua air yang ada di bumi dan ditambah lagi scbanyak itu pula dijadi- 
kan tinta untuk menulis ilmu Allah, tentu tidak akan tnencukupi. 

Kemudian diterangkan bahwa semua antal orang musyrik itu tidak dtberi pahala di akhirat, 
sedang untuk orang-otang mu ’min disedtakan Jannatun Na’im. 

Ph.RSF.SU A! AS SURA T Al. KAHFI DENCAS SURA T MAR YAM. 

1. Kedua surat ini sama-sama mengandung kisah yang ajaib, seperti Surat Al Kahfi mengemu- 
kakan kisah Ashhabul kahfi, kisah Musa a.s. dengan Khidhr i t., kisah Dzulqarnain, sedang 
surat Maryam mengemukakan kisah kclahiran Yahya a.s di waktu bapaknya Zakaiiya a.s. 
telah sangat tua dan ibunya seorang wanita tua yang mandul, dan kisah kelahiran Isa a.s. 
tanpa Bapak. 

2. Bagian akhir surat Al Kahfi mcnerangkan tentang an cam an Allah terhadap orang-orang kafu 
yang mengambil pel indung selain Allah, sernua amal meieka sia-sia dan mereka dimasukkan 
ke dalam neraka, sedang pada bagian akhir surat Maryam diulangi lagi celaan dan ancaman 
Allah terhadap orang-orang yang memperserikatkan-Nya. 


JUZ 16 


19. MARYAM 


461 


MARYAM 


MUQADD1MAH 

Surat Maryam tcrdui atas 98 ayat, termasuk golongan surat-surat Malckiyyah, karcna ham- 
pir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad s.a.w. hijrah kc Madinah, bahkan sc- 
belum sahabat-saliabat beliau hijrah ke negeri Habsyi, Menurut riwayat lbnu Mas'ud, Ja'far bin 
Abi Thalib mcmbacakan perrnulaan surat Maryam mi kcpada raja Najasyi dan pengikutpengikut- 
nya di waktu ia ikut hijrah bcrsama-sama sahabat-saliabat yang lain kc negeri Habsyi 

Surat ini dinamai ’’Maryam", karcna surat ini mengandung kisali Maryam, ibu Nabi Ha a.s. 
yang serba ajaib. yaitu melahirkan puteranyalsa a s., sedang la scbclumnya bclum pernah dika- 
wini atau dicampuri oleh scorang laki laki pun. Kelahiranlsa a.s. tanpa Bapak merupakan suatu 
bukti kekuasaan Allah s.w.t. Pengutaraan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib 
dalam surat ini. diawali dengan kisah kejadian yang luar biasa dan ajaib pula, yaitu dikabulkan- 
nya do'a Zakariya a s oleh Allah S.W.T. , agar beliau dianugerahi scorang putcra sebagai pewaris 
dan pelanjut cita-cita dan kepercayaan beliau, sedang usia beliau sudah sangat tua dan isteri 
beliau scorang yang mandul. yang menurut ukuran tlniu biologi tidak mungkin akan terjadi. 

Pokok-pokok isinya 


1. Keimanan: 

Allah beibuat sesuatu menurut yang dikchcndaki-Nya, kendatipun menyimpang 
darihukum-hukum alamjsa a.s. bukan anak Allah karcna mustahil ADah mem- 
punyai anak; Jibril a.s. turun kepada rasul-rasul membawa wahyu atas perintah 
Allah; di hari kiamat orang kafir menghadap Allah sendiri-sendiri semua manusia 
akan menghadap Tuhan sebagai hamba. 

2. Kisah -kisah: 

Allah rnengabulkan do’a Zakariya a.s.untuk memperoleh anak. sekalipun usia be- 
liau sudah sangat tua dan isteri beliau scorang yang mandul; kisah kelahiran Isa 
as. tanpa bapak; kisah Ibrahim a.s. dengan bapaknya; Musa a.s. scorang yang 
dipilih oleh Allah; Ismail a.s. scorang yang benar dalam janjiny a; Idris a.s. seorang 
yang sangat kuat kcpcrcayaannya. 

3. Dan lain lain • 

Ancaman terhadap orang yang menunggalkan sembahyang dan mengikuti hawa 
nafsunya serta kahar gembira untuk orang-orang yang telah taubat dan menger- 
jakan amal-amal yang saleh; keadaan di surga; membiarkan orang yang sesat se- 
telah dibcri petunjuk bergclimang dalam kesesatannya adalah sunnah Allah. 


462 


19. MARYAM 


JUZ 16 



MARYAM 

SURAT KE 19 : 98 ayat 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Pcnyayang. 


KISA H SA B I ZAKARIYA A S. DA N 
SABI YAHYA A S 


Sebab Zakariyo berdo'a memohon keturunan 


Kaaf Haa Yaa 'Am Shaad 897 ) 


(Yang dibacakan ini adalah) pcnjrlaian 
tentang rahmat Tuhan kamu kepada 
hamba-Nya, Zakariya. 


yaitu latkala ia berdo'a kepada Tuhan- 
nya dengan suara yang Icmbut. 

la berkala: ”Ya Tuhanku, sesungguh- 

nya tulangku telah lemah dan kepalaku 
telah ditumbuhi uban. dan aku belum per- 
nah kecewa dalam berdo’a kepada F.ng- 
kau, ya Tuhanku. 

Dan sesungguhnya aku khawatir ter- 
hadap mawaliku 898 ) scpeninggalku, se- 
dang itteriku adalah veorang yang man- 
dul, maka anugerahilah aku dari sisi Eng- 
kau seorang putera. 

yang akan mewarisi aku dan mewarisi 
sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadi- 
kanlah ia, ya Tuhanku. seorang yang di- 
ridhai”. 


897) . Lihat not no. 10. 

898) . Yang dunakiud oleh Zakariya dengan mtwali iaJah orang-orang yang akan rnengendahkan dan 

melanjutkan uruvannya sepcmnggalnya Yang dikhawaiirkan Zakariya talah kalau mereka tidak 
dapat melakranakan urusan itu dengan baik, kaiena tidak scorangpun di antara mereka yang 
dapat dipercayainya, oleh sebab itu dia meminta agar dianugerahi seorang anak 


JUZ 16 


19. MARYAM 


463 


Terkabulnya do a Zakariya sehagai 
bukti kekuasaan Allah. 

7. Hai Zakariya. sesungguhnya Kami mem- 
ben kabar gembira kcpadamu akan (ber- 
oleh) seorang anak yang namanya Yah- 
ya, yang sebelumnya Kami belum pernah 
menciptakan orang yang serupa dengan 
dia. 

8 Zakariya berkata: ”Ya Tuhanku, bagai- 

mana akan ad a anak bagiku, padahal 
isteriku adalah seorang yang mandul 
dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah 
mencapai umur yang sangat tua”. 


9. Tuhan berfirman "Dcmikianlah”. Tu- 
han berfirman: “Hal itu adalah mudah 
bagi-Ku; dan sesungguhnya telah Aku 
ciptakan kamu sebelum itu, padahal 
kamu (di waktu itu) belum ada sama 
sekali". 

10. Zakariya berkata: ”Ya Tuhanku, berilah 

aku suatu tanda”. Tuhan berfirman: 
'Tarda bagimu ialah bahwa kamu ti- 
dak dapat bercakap-cakap dengan manu- 
sia sclama tiga malam, padahal kamu se- 
hat". 

11. Maka ia keluar dart mihrab menuju 
kaumnya, lalu ia memberi isyarat ke- 
pada mereka; hendaklah kamu ber- 
tasbih di waktu pagi dan petang. 

Pengangkatan Yahya sehagai Nabi 
dan sifatsifat keutamaannya. 


jb' 


3-j* vjjCW ' 0^^ 


12. Hai Yahya, ambillah* 9 ’) A1 Kitab (Tau- 
rat) itu dengan sungguh-surtgguh. Dan 
Kami berikan kepadanya hikmah 900 ) se- 
lagi ia masih kanak-kanak, 

13. dan rasa betas kasihan yang mendalam 
dari sisi Kami dan kesucian (dari dosa). 
Dan ia adalah seorang yang bertakwa, 




899) . Maksudnya: pelajarilah Taural itu, amaikan isinya. dan sampaikan kepada umatmu. 

900) . Maksudnya: pemahaman Taurat dan pendalaman agama 


464 


19. MARYAM 


JUZ 16 


14. dan banyak berbakti kepada ke- 
dua orang tuanya. dan bukanlah ia 
orang yang sombong lagi durhaka. 

15. Kescjahteraan atas dirinya pada hari ia 
dilahirkan. dan pada hari ia meninggal 
dan pada hari ia dibangkitkan hidup 
kembali. 

KISAH MAR YAM DAN NAB! 

ISA A S 






Kehamilan Maryam tanpa setuuhan 

ieorang laki-laki. 

16. Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di da- 
lam A1 Qur’an, yaitu kctika ia men- 
jauhkan diri dari keluarganya ke suatu 
tempat di scbelah timur, 

17. maka ia mengadakan tabir (yang mclin- 
dungjnya) dari mereka; lalu Kami 
mengutui roh Kami 901 ) kepadanya, 
maka ia menjelma di hadapannya (da- 
lam bentuk) manusia yang sempurna, 

18. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku 

berlindung daripadamu kepada Tuhan 
Yang Maha Pemurah, jika kamu se- 
orang yang bertakwa”. 

19. la (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku 
ini hanyalah scorang utusan Tuhanmu, 
untuk membenmu scorang anak laki-laki 
yang suci". 

20. Maryam berkata: "Bagaimana akan ada 
bagiku ieorang anak laki-laki, sedang ti- 
dak pernah scorang manusiapun me- 
nyentuhku dan aku bukan (pula) scorang 
perina!” 

21. Jibril berkata: Demikianlah . Tuhanmu 

berfirman: “Hal itu adalah mudah bagi- 
Ku; dan agar dapat Kami mcnjadi- 
kannya suatu tan da bagi manusia dan 
sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu 
adalah suatu perkara yang sudah di- 
putuskan”. 


'* 4 ^ [\&}i 

0 'C-2> ^ j O'cJ vi 

& 


'vl 


901). Maksudnya: Jibril a.s. 


JUZ 16 


19. MARYAM 


465 


22. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia 
menyisihkan diri dengan kandungannya 
itu kc tempat yang jauh. 

Kelahiran Nabi ha a.s. 

23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak 

mcmaksa ia (bersandar ) pada pangkal 
pohon kurma, ia berkata: ’’Aduhai, 

alangkah baiknya aku mati sebclum ini, 
dan aku menjadi scsuatu yang tidak ber- 
arti. lagi dilupakan". 

24. Maka Jibril menyerunya dari tempat 
yang rendah: "Janganlah kamu beisedih 
hati, sesungguhnya Tuhanmu telah men- 
jadikan anak sungai di bawahmu. 

25. Dan goyanglah pangkal pohon kurma 
itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan 
menggugurkan buah kurma yang masak 
kepadamu. 

26. maka makan, minum dan bersenang 
hatilah kamu, Jika kamu melihat sc- 
orang manusia, maka katakanlah; "Sc- 
sungguhnya aku telah bernazar ber- 
puaaa untuk Tuhan Yang Maha Pemu- 
rah, maka aku tidak akan bcrbicara de- 
ngan seorang manusiapun pada hari 
ini . 

Tuduhan terhadap Maryam dan pern- 
belaan Nabi Isa a.s. kepada ibunya. 

27. Maka Maryam membawa anak itu ke- 
pada kaumnya dengan menggendong- 
nya. Kaumnya berkata: "llai Maryam, 
sesungguhnya kamu telah melakukan se- 
suatu yang amat mungkar 

28. Hai saudara perempuan Harun 902 ) , 
ayahmu sekali-kali bukanlah seorang 
yang jahat dan ibumu sekali-kali bukan- 
lah seorang pezina". 

29. maka Maryam menunjuk kepada anak- 
nya. Mereka berkata: ’’Bagaimana kami 
akan berbicara dengan anak kcdl yang 
masih dalam ayunan?” 




jS.tf >*T- 












Ay} OjJ* 
4 


902). Maryam dipanggij "saudara perempuan Harun", karena ia seorang wanita yang shaleh seperti 
keshalehan Nabi Harun a.s. 


466 


19. MARYAM 


JUZ 16 



Berkata Ua "Sesungguhnya aku ini 
haniba Allah, Dia mcmbcriku A1 Kitab 
(lnjil) dan Dia mcnjadikan aku seorang 
nabi. 

dan Dia mcnjadikan aku seorang yang 
dibcrkati di mana saja aku berada. dan 
Dia memerintahkan kcpadaku (mendiii- 
kan) shalat dan (menunaikan) zakat sela- 
ma aku hidup; 

dan berbakti kepada ibuku, dan Dia ti- 
dak mcnjadikan aku seorang yang som- 
bong lagi celaka 

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan 
kcpadaku, pada hari aku dilahixkan, 
pada hari aku meninggal dan pada hari 
aku dibangkitkan hidup kembali”. 

Itulah Isa putera Maryam, yang menga- 
takan perkataan yang benar, yang mere- 
ka berbantah-bantahan ten tang kebenai- 
annya, 

Tidak layak bagi Allah mempunyai 
anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia te- 
lah menctapkan sesuatu, maka Dia ha- 
nya berkata kepadanya: "Jadilah”, maka 
jadilah ia. 

Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku 
dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia 
oleh karnu sekalian. Ini adalah jalan 
yang lurus 




Pertentangan pen da pat ten tang Isa as. 

37. Maka berselisihlah golongan-golongan 
(yang ada) di antara mercka 9 03\ Maka 
kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pa- 
da waktu menyaksikan hari yang besar. 




Alangkah tcrangnya pendengaran merc- 
ka dan alangkah tajamnya penglihatan 
mereka pada hari mcrcka datang ke- 
pada Kami. Tetapi orang-orang yang za- 
lim pada hari ini (di dunia) berada da- 
lam kesesatan yang nyata. 


903). Yaitu: Orang-orang Yahudi dan Nasram atau antara sesama Yahudl atau sesama Nasrani 


1 5-MAY-081 0:20:42abdelaziz@ kfcbsl 



JUZ 16 


19. MARYAM 


467 


39. Dan bcrilah mereka peringatan tentang- 
hari penyesalan, (yaitu) kctika segala 
perkaia telah diputus. Dan mereka da- 
larn kelalaian dan mereka tidak (pula) 
beriman. 

40. Scsungguhnya Kami mewarisi bumi 904 ) 
dan semua orang-orang yang ada di 
atasnya, dan hanya kepada Kamilah 
mereka dikembalikan. 

KISAH NABI IBRAHIM AS. DENG AN 
BAPAKNYA 

41. Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah 
Ibrahim di dalam A1 Kitab (A1 Qur’an ) 
ini. Scsungguhnya la adalah scorang 
yang angat membenarkan 905 ) lagi se- 
orang Nabi. 

42. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapak- 

nya: ”Wahai bapakku, mengapa kamu 

menycmbah sesuatu yang tidak men- 
dengar, tidak melihat dan tidak dapat 
menolong kamu scdikitpun? 

43. Wahai bapakku, sesungguhnya telah da- 
tang kepadaku sebahagian ilmu pcnge- 
tahuan yang tidak datang kepadamu, 
maka ikutilah aku, niscaya aku akan 
mcnunjukkan kepadamu jalan yang 
tutus. 

44. Wahai bapakku. janganlah kamu me- 
nyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan 
itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha 
Pemurah. 

45. Wahai bapakku, sesungguhnya aku kha- 
watir bahwa kamu akan ditimpa a/ab 
dari Tuhan Yang Maha Pemurah, maka 
kamu menjadi kawan bagi syaitan”. 

46. Berkata bapaknya "Benctkah kamu ke- 
pada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika 
kamu tidak berhenti, maka niscaya 
kamu akan kurajam. dan tinggalkanlah 
aku buat waktu yang lama”. 






m 


xZr) Jsk vNJ&l 

Cr " 


904) . "Mewarisi bumi’’ maksudnya. setelah alam semesta ini hancur semuanya maka AUahHah yang 

kekal. 

905) . Maksudnya: ialah Ibrahim a.s adalah seorang nabi yang amat cepat membenarkan semua hai 

yang ghaib yang datang dari Allah. 


468 


19. MARYAM 


JUZ 16 





47. Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan 

dilimpahkan kepadamu, aku akan me- 
mint a ampun bagimu kepada Tu- 
hanku. Sesungguhnya Dia sangat baik 
kepadaku. 

48. Dan aku akan menjauhkan diri dari- 
padamu dan dari apa yang kamu vcru 
selain Allah, dan aku akan berdo'a kepada 
Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan 
kccewa dcngan berdo’a kepada Tuhanku”. 

49. Maka ketika Ibrahim sudah menjauh- 
kan diri dari mereka dan dari apa yang 
mcreka scmbah selain Allah, Kami anu- 
gerahkan kepadanya Ishak, dan Ya'qub 
Dan masing-masingnya Kami angkat 
menjadi nabi. 

50. Dan Kami anugerahkan kepada mereka 
sebagian dari rahmat Kami dan Kami 
jadikan mereka buah tutur yang baik lagi 
tinggi. 

KJSAH BEBERAPA NABI YANG LAIN. 

51. Dan ceritakanlah (hai Muhammad ke- 
pada mereka), kisah Musa di dalam A1 
Kitab (A1 Qur’an) ini. Sesungguhnya ia 
adalah seorang yang dipilih dan seorang 
rasul dan nabi 

52. Dan Kami telah memanggilnya dari 
sebelah kanan gunung Thur dan Kami 
telah mendekatkannya kepada Kami di 
waktu dia munajat (kepada Kami). 

53. Dan Kami telah menganugerahkan ke- 
padanya sebagian rahmat Kami, yaitu 
saudaranya, Harun menjadi seorang 
nabi. 

54. Dan ceritakanlah (hai Muhammad ke- 
pada mereka) kisah Ismail (yang ter- 
sebut) di dalam A1 Qur’an. Sesungguh- 
nya ia adalah seorang yang benar janji- 
nya, dan dia adalah seorang rasul dan 
nabi. 

55. Dan ia menyuruh ahlinya 906 ) untuk ber- 
sem bah yang dan menunaikan zakat, dan 
ia adalah seorang yang diridhai di sisi 
Tuhannya. 


•s .*5 


Ah' oyi ja OjC-AiU 

Jb p J3 











906). Sebagian ahli tafsu berpendapat bahwa yang dimaksud dcngan "ahlinya” ialah umatnya. 



JUZ 16 


19. MARYAM 


469 


56. Dan ceritakantah (hai Muhammad ke- 
pada tnereka, kisah) Idris (yang ter- 
sebut) di dalam A1 Qur’an. Sexungguh 
nya ia adalah seorang yang sangat 
membenarkan dan seorang nabi. 

'u> O % '3 

57. Dan Kami telah mengangkatnya ke mar- 
tabat yang tinggi. 


58. Mereka itu adalah o rang -o rang yang te- 
lah diben ni’mat oleh Allah, yaitu para 
nabi daxi keturunan Adam, dan dari 
orang-orang yang Kami angkat bet- 
sama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim 
dan Israil, dan dari orang-orang yang te- 
lah Kami beri petunjuk dan telah Kami 
pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah 
Yang Malta Pemurah kepada mereka. 
maka mereka ntenyungkur dengan ber- 
sujud dan menangis. 

•r 9 f * ^ 1 

+ \ * • a'a'Ot/V ***. 

^ 1 * 

59. Maka datanglah sesudah mereka, peng- 
ganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan 
shalat dan memperturutkan hawa nafsu- 
nya. maka mereka kclak akan menemui 
kesesatan. 

\J\£\ 

Oyii Sy^ 

60. kccuali orang yang bertaubat. beiintan 
dan beramal salch. maka mereka itu 
akan masuk surga dan tidak dianiaya 
(dirugikan) sedikitpun. 

Q&SjWJ&fSjL* 

61. yaitu surga 'Adn yang telah dijanjikan 
oleh luhan Yang Maha Pemurah ke- 
pada hamba-hamba -Nya. sekalipun 

( surga itu) tidak nampak, Sesungguh- 
nya janji Allah itu pasti akan ditcpati. 


62. Mereka tidak mendengar perkataan yang 
tak betguna di dalam surga. kecuali 
ucapan salam. Bagi mereka rezkinya di 
syurga itu tiap-tiap pagi dan petang 


63. Itulah surga yang akan Kami svaris- 
kan kepada hamba-hamba Kami yang 
selalu bertakwa. 

'CjZ U aCt j * jy \ oljy) \ 

64. Dan tidaklah kami (Jibril) tuiun. kccuali 
dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan- 
Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan 
kita, apa-apa yang ada di belakang kita 
dan apa-apa yang ada di antara kedua- 
nya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. 




470 


19. MARYAM 


JUZ 16 


65. Tuhan (yang menguasai) langit dan bu- 
mi dan apa-apa yang ada di antara ke- 
duanya, maka scmbahlah Dia dan ber- 
teguh hatilah dalam beribadat kepada- 
Nya. Apakah kamu mengetahui ada se- 
orang yang sarna dengan Dia (yang 
patut discmbah)’ 






AZAB BA GI ORANG-ORANG 
YANG MENENTANG PARA NAB/ 
DAN PAHALA BAG! ORANG-ORANG 
YANG ME NT A A TIN YA 


66. Dan berkata rnanusia: "Betulkah apa- 

bila aku telah mati, bahwa aku sung- 
guh sungguh akan dibangkitkan menjadi 
hidup kcmbali?" 

67. Dan tidakkah rnanusia itu memikirkan 
bahwa sesungguhnya Kami telah men- 
ciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada 
sama sekali? 

68. Demi Tuhanmu, scsungguhnya akan Ka- 
mi bangkitkan meteka bersama syaitan, 
kemudian akan Kami datangkan mereka 
ke sekeliling Jahannam dengan berlutut 


69. Kemudian pasti akan Kami tarik daii 
tiap-tiap golongan siapa di antaia meteka 
yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang 
Malta Pemurah. 

70. Dan kemudian Kami sungguh lebih 
mengetahui orang-orang yang sehaiui- 
nya dimaiukkan ke dalam neraka. 

71. Dan tidak ada seorangpun daiipadamu, 
mclainkan mcndatangi neraka itu. Hal itu 
bagi Tuhanmu adalah suatu kernes tian 
yang sudah ditetapkan. 

72. Kemudian Kami akan menyelamatkan 
orang-orang yang bertakwa dan mcm- 
biarkan orang-orang yang zalim di dalam 
neraka dalam keadaan berlutut 

73. Dan apabila dtbacakan kepada mereka 
ayat-ayat Kami yang terang (maksud- 
nya), niscaya orang-orang yang kafir 


©£>- 



§£ec0 

0 lf&y> 

tliS- Jc jKljt, 




'J J C^.'cSo 1 \ j [j 


1 5-MAY-081 0:20:42abdelaziz@ kfcbsl 


JUZ 16 


19. MARYAM 


471 


berkata kepada orang-orang yang ber- 
iroan: "Manakah di antara kedua golong- 
an (kafir dan mu'min) yang lebih baik 
tempat tinggalnya dan lebih indah tempat 
pertemuan(nya)? " 

74. Berapa banyak umat yang telah Kami 
binasakan sebelum mereka 907 ) , sedang 
meieka adalah lebih bagus alat rutnah 
tangganya dan lebih icdap dipandang 
mata. 

75. Katakanlah: "Baxangnapa yang berada 

di da lam kesesatan, maka biailah Tu- 
han yang Maha Pemutah memperpanjang 
tempo baginya 908 ) ; sehingga apabita 
mereka telah melihat apa yang diancam- 
kan kepadanya, bade siksa maupun kia- 
mat, maka mereka akan mengetahui 
slap a yang lebih jelek kedudukannya dan 
lebih lemah penolong-penolongnya". 

76. Dan Allah akan menambah petunjuk ke- 
pada mereka yang telah mendapat pe- 
tunjuk. Dan amal-amal saleh yang ke- 
kal itu lebih baik pahalanya di tin Tu- 
hanmu dan lebih baik kesudahannya. 

77. Maka apakah kamu telah melihat orang 

yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan 
ia mengatakan: "Pasti aku akan diberi 

harta dan anak". 

78. Adakah ia melihat yang ghaib atau ia 
telah membuat perjanjian di sisi Tuhan 
Yang Maha Pemurah?, 

79. sekali-kali tidak, Kami akan menu Us apa 
yang ia katakan, dan benar-benar Kami 
akan memperpanjang azab untuknya, 
















i-i' f ■* .Jr 




80. 


81. 


dan Kami akan mewarisi apa yang ia 
katakan itu 909 ) . dan ia akan da tang ke- 
pada Kami dengan seorang diri. 

Dan mereka telah mengambil sembah- 
an-seinbahan selain Allah, agar sem- 
bahan-sembahan itu menjadi pclindung 
bagi mereka. 


' «• -us’ 

As r - *'\ 


907) . Maktudnya umat-umat yang mengingkari Allah seperti kaum Wad dan Tsamud, 

908) . Maksudnya: memanjangkan umur dan mcmbiarkan mereka hidup dalam kesenangan. 

909) . Maksudnya: Allah akan mengambil kembali harta dan anak-anaknya, sehingga ia menemui Tu- 

han seorang din saja 


1 5-MAY-081 0:20:42abdelaziz@ kfcbsl 


472 


19. MARYAM 


JUZ 16 


82. sekali-kali tidak Kelak mereka (scm- 
bahan-sembahan) itu akan mengingkari 
penyembahan (pengikut-pengikutnya) ter- 
hadapnya, dan mereka (sembahan-sem- 
bahan) itu akan menjadi musuh bagi 
mereka. 

83. Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Ka- 
mi telah mcngirim syaitan-syaitan itu ke- 
pada orang-orang kafir untuk mcng- 
liasung mereka berbuat ma'siat dengan 
sungguh-sungguh?, 

84. maka janganlah kamu tergesa-gesa me- 
mintakan siksa terhadap mereka, karena 
sesungguhnya Kami hanya mcnghitung 
datangnya (hari siksaan) untuk meieka 
dengan pcihitungan yang teliti. 

85. (lngatlah) hari (ketika) Kami mengum- 
pulkan orang-orang yang takwa kepada 
Tuhan Yang Maha Pemuiah sebagai 
pcrutusan yang terhormat, 

86. dan Kami akan mcnghalau orang-orang 
yang durhaka ke neiaka Jahannam da- 
lam keadaan dahaga. 

87. Mereka tidak berhak mendapat syafa’at 
kecuali orang yang telah mengadakan 
perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pe- 
murah 9 

KEPALSUAN AJARAN BAHWA 
TUHAN MEM PUN YAl ANAK 

88. Dan mereka berkata: ’Tuhan Yang Ma- 
ha Pemuiah mengambil (mempunyai) 
anak”. 

89. Semngguhnya kamu telah mendatang- 
kan sesuatu perkara yang sangat mung- 
kar, 

90. hampir-hampir langit pecah karena ucap- 
an itu, dan bumi belah, dan gunung-gu- 
nung runtuh, 

91. karena mereka mendakwa Allah Yang 
Maha Pemurah mempunyai anak. 


^ 'xj jy) \ Jio 










910). Makjudnya: "mengadakan perjanjian dengan Allah” ialah menjalankan segaia perintah Allah 
dengan beriman dan bertakwa kcpada-Nva. 


JUZ 16 


19. MARYAM 


473 


92. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Ma- 
Ka Pemurah mcngambtl (mempunyai) 
anak. 

93. Tidak ada seorangpun di langit dan di 
bumi, k ecu ah akan datang kepada Tu- 
han Yang Maha Pemurah selaku se- 
orang hamba. 

94. Sesungguhnya Allah telah menentukan 
jumlah mercka dan menghitung mereka 
deny an hitungan yang teliti. 

95. Dan tiap-tiap mcrcka akan datang ke- 
pada Allah pada haii kiamat dengan 
sendiri-sendiri. 

96. Sesungguhnya orang-oiang yang ber- 
iman dan beramal saleh, kelak Allah 
Yang Maha Pemurah 911 ) akan me- 
nanamkan dalam (hati) mereka rasa ka- 
sih say any 

97. Maka sesungguhnya telah Kami mudah- 
kan A1 Qur’an itu dengan bahasamu, 
agar k&mu dapat memberi kabar gembi- 
ra dengan A1 Qur'an itu kepada orang- 
orang yang bertakwa, dan agar kamu 
memberi peringatan dengannya kepada 
kaum yang membangkang. 

98. Dan berapa banyak telah Kami binasa- 
kan umat-umat sebelutn mcrcka. Ada- 
kah kamu melihat seorangpun dart mere- 
ka atau kamu dengar suara mereka 
yang samar-samai? 


1 

j Xj j I 


sir's* ^ 


PENUTUP 

Surat Maryam mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh manusia apabila mereka 
memikirkan kcjadian-kejadian di alam semesta dal am hubungan dengan Penciptanya; ada keja- 
dian yang terjadi sesuai dengan sunnah Allah dan dapat dipikirkan oleh manusia, dan ada pula 
kejadian yang luar biasa, aneh lagi ajaib yang tidak sampai pikiran manusia kepadanya. Kejadian- 
kejadian yang luar biasa ini terjadi pada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, dan dikemu- 
kakan kepada manusia agar mereka pcrcaya kepada Allah Maha Pencipta. 


911). Dalam surat Maryam ini nama Allah "AR RAHMAAN" 
pengertian bahwa, Allah memberi ampun tanpa perantara. 


banyak disebut. untuk memberi 


474 


19. MARYAM 


JUZ 16 



PERSESUAIAN SURA T MAR YAM DENGAN SURA T THAAHAA. 

1. Surat Maryam mengemukakan kisah beberapa nabi dan rasul; ada yang secara terperinci. 
ada yang secara ringkas dan ada pula yang hanya disebut namanya saja, yaitu Nabi Adam a.s. 
Surat Thaahaa mengemukakan pula kisah beberapa orang Nabi dan rasul sebagaimana halnya 
surat Maryam. Kisah Musa as. dalam surat Maryam disebut secara singkat, sedang dal am surat 
Thaahaa dikemukakan secara terperinci. Begitu pula kisah Adam a.s. yang hanya namanya 
saja disebut dalam surat Maryam, sedang dalam surat Thaahaa dikemukakan secara terperinci. 

2. Menurut riwayat Ibnu Abbas, surat Thaahaa diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. se- 
telah Allah menurunkan surat Maryam. 

3. Akhir surat Maryam mcnerangkan bahwa A1 Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab, sebagai 
kabar gembira bagj orangorang yang takwa dan peringatan bagi orang -orang yang ingkar, 
sedang awal surat Thaahaa menerangkan dan menguatkannya lagi. 


JUZ 16 


20. THAAHAA 


475 


THAAHAA 


MUQADD1MAH 


Surat Thaahaa terdiri atas 135 ayat, diturunkan scsudah diturunkannya surat Maryam, ter- 
masuk golongan surat-surat Makkiyyah. 

Surat ini dinamai 'Thaahaa”, diambil dari perkataan yang bcrasal dari ayat pcrtama surat 
ini. Sebagaimana yang lazim terdapat pada surat-surat yang memakai huruf-huruf abjad pada 
permulaannya, di mana huruf tersebut seakan-akan merupakan pemberitahuan Allah kepada 
orang-orang yang mcmbacanya, bahwa scsudah huruf itu akan dikemukakan hal-hal yang sangat 
penting diketahui, maka demikian pula halnya dengan ayat-ayat yang terdapat scsudah huruf 
” thaahaa” dalam surat in). Allah mcncrangkan bahwa A1 Qur’an merupakan pcringatan bag) 
manusia. wahyu dari Allah, Pencipta semesta alarn. Kemudian Allah menerangkan kisah bebe- 
rapa orang nabi; akibat-akibat yang telah ada akan dialami oleh orang-orang yang pcrcaya ke- 
pada Allah dan orang-orang yang mengingkari-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Selain hal- 
hal tersebut di atas, maka surat mi mengandung pokok-pokok isi sebagai berikut 


1. Keimaruin 

A1 Qur’an adaiah peringatan bagi manusia terutama bagi orang-orang yang ber- 
takwa; Musa a.s. langsung menerima wahyu dari Allah, lanpa perantara Jibril; 
Allah bersemayam di atas ‘ Any. mengetahui sesuatu yang samar dan yang lebih samar; ke- 
adaan orang berdosa dihimpunkan di hari kiamat; syafa’at tidak bermanfaa’at 
di hari kiamat, kecuali syafa’at dari orang-orang yang dapat izin dari Allah. 

2. Hukum-hukum 

Perintah mengerjakan sembahyang dan keutamaan waktu-waktunya; kewajiban 
menyuruh keluarga mclakukan sembahyang. 

3. Kisah-kisah: 

Kisah Musa a.s. dan Harun a.s. dalam menghadapi Fir’aun dan Bani lsrail; kisah 
Nabi Adam a.s. dan iblis. 

4. Dan lain -lain. 

Perintah Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. supaya dia meminta tambahan ilmu 
kepada Allah sekalipun sudah menjadi rasul; Allah tidak akan mengazab sesuatu 
kaum sebelum diutus rasul kepada mereka; jangan terpcng&ruh oleh kesenangan 
kehidupan dunia. 


476 


20. THAAHAA 


JUZ 16 



THAAHAA 


SURAT KE 20: I3S ayat 


Dengan menyebut ruma Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang, 


AL QVRAN DITURUNKAN SEBAGAI 
PERINGATAN BAGl 
MAM' SI A. 


Thaahaa 9 *2) 


0 


Kami tidak mcnurunkan A1 Qur'an ini 
kepadamu agar kamu menjadi susah; 


tetapi sebagai peringatan bagi orang 
yang takut (kepada Allah). 


yaitu diturunkan dari Allah yang mcn- 
ciptakan bumi dan langit yang tinggL 


(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah 
Yang bersemayam di atas 'Any 913 ). 


Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di 
langit. semua yang di bumi, semua yang 
di antara keduanya dan semua yang di 
bawah tanah. 




Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, 
maka sesungguhnya Dia mengetahui 
raha&ia dan yang lebih terse mbunyi 9 19 ) . 

Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 
discmbah) melainkan Dia, Dia mempunyai al 
asmaaul husna (nama-nama yang baik) 




912) . ’Thaahaa" termasuk huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan wbagian daripada surat 

jurat Al Qur'an, selanjutnya lihat not. no. 10. 

913) . Lihat not no. 548. 

914) . Maksud ayat ini talah: tidak petlu mengeraskan suara dalam mendo’a, k arena Allah mendengar 

lemut do'a itu walaupun diucapkan dengan suara rendah 



JUZ16 


20. THAAHAA 


477 


KISAH NAB1 MUSA AS. 


Nabi Musa a. s. menerima permulaan 
wahyu. 

9. Apakah telah sampai kcpadamu kisah 
Musa'’ 

10. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia 

kepada keluarganya: "Tinggallah kamu 

<di ani), sesungguhnya aku melihat api, 
mudah-mudahan aku dapat membawa 
scdikit daiipadanya kcpadamu atau aku 
akan mendapat petunjuk d) tempat api 
itu”. 

1 1. Maka ketika ia datang ke tempat api itu 
ia dipanggU: ”Hai Musa . 

12. Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, 
maka tanggalkanlah kedua terumpah- 
mu; sesungguhnya kamu berada di lem- 
bah yang suci, Thuwa. 

13. Dan Aku telah memilih kamu, maka 
dengarkanlah apa yang akan diwahyu- 
kan (kcpadamu). 


0 

l\ % 


14. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, ti- 
dak ada Tuhan (yang hak) sclain Aku. maka 
scmbahlah Aku dan dirikanlah shalat uniuk 
mengingat Aku 






IS. Sesungguhnya haii kiamat itu akan da- 
tang Aku merahasiakan (waktunya) agai 
supaya tiap-tiap din itu dibalas dengan 
apa yang ia usahakan 


[3fc 


16. Maka sekali-kali janganlah kamu dipa- 
Ungkan daiipadanya oleh orang yang ti- 
dak beriman kepadanya dan aleh orang 
yang mengikuti hawa nafsunya, yang 
menyebabkan kamu jadi binasa". 

Dua macant mu ‘jiiat Musa a.s. 

17. Apakah itu yang di tangan kananmu, 
hai Musa? 

18. Berkata Musa: "Ini adalah tongkatku, 

aku bertelekan padanya, dan aku pukul 
(daun) dengannya untuk kambingku, dan 
bagiku ada lagi keperluan yang lain 
padanya". 




t iJ&j 


y {"•*[ ‘ 


478 


20. THAAHAA 


JUZ 16 




7 fAl >*7 - A- ■- [Ad A . - f-tkA yaW - A - 


19. Allah berfuman: "Lemparkanlah ia, hai 
Musa!” 


M 

20. Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, ma- 
ka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang 

'is 


merayap dcngan cepat. 


■ 

21. Allah berfuman: "Peganglah ia dan ja- 

LA j (_* Ai- J \5 


ngan takut. Kami akan mengembalikan- 



nya kepada keadaannya semula, 



22. dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, 
niscaya ia ke luar menjadi putih cemer- 



lang tanpa cacad, sebagai mu’jizat yang 
lain (pula). 



23. untuk Kami perlihatkan kepadamu se- 
bahagian daii tanda-tanda kekuasaan 


■ 

Kami yang sangat besar, 



Perintah Allah kepada Nabi Musa a.t. 



dan permohonan Nabi Musa a.s. 



24. Pergilah kepada Fir’aun; setungguhnya 
1a telah melampaui batas". 



25. Berkata Musa. ”Ya Tuhanku, lapang- 


y\ 

kanlah untukku dadaku 9I5 ). 



26. dan mudahkanlah untukku urusanku. 

®L*/dzu 

'vl 

27. dan lcpaskanlah kckakuan dari lidahku. 


irA 

28. supaya mcreka mengerti perkataanku, 



29. dan jadikankh untukku seorang pern- 
bantu dari keluargaku , 

djfes&ijsS 

■ 

30. (yaitu) Harun, saudajaku. 

i. « ' 9 ^ 

©Jb 1 QjJ* 


31 . teguhkanlah dengan dia kekuatanku. 


Ifl 

32. dan jadikanlah dia sekutu dalam urusan- 
ku, 


X; 

33. supaya kami ban yak bertasbih kepada 
Engkau, 


w 

34. dan banyak mengingat Engkau. 


M 

915). Nabi Musa a.s. mcmohon kepada Allah agar dadanya dilapangkan untuk menghadapi Eir'aun 
yang teikenal sebagat scoring raja yang kejam 

■' n/m 

jfi 


1 5-MAY-081 0:20:42abdelaziz@ kfcbsl 


JUZ 16 


20. THAAHAA 


479 


35. Sesungguhnya Fngkau 
Melihat (keadaan) kami", 


adalah Maha 


36. Allah berfirman: ’‘Sesungguhnya telah 

dipcrkenankan permintaanmu, hai Mu- 


j'i -o JC5 


Ni'mat-ni'mat Allah kepada Nabi Musa a.s. 
sejak kecil. 

37. Dan sesungguhnya Kami telah memberi 
nikmat kepadamu pada kali yang lam, 

38. yaitu ketika Kami mengilhamkan ke- 
pada ibumu suatu yang diilhamkan, 

39. Yaitu: ’Letakkanlah ia (Musa) di dalam 
peti, kemudian lemparkanlah ia ke su- 
ngai (Nil), maka pasti sungai itu mem- 
bawanya ke tepi, supaya diambil oleh 
(Fii’aun) musuh-Ku dan musuhnya'. 
Dan Aku telah mehmpahkan kepadamu 
kasih sayang yang datang dari-Ku 916 ) ; 
dan supaya kamu diasuh di bawah penga- 
wasan-Ku. 

40. (yaitu) ketika saudaiamu yang perem- 
puan beijalan, lalu ia berkata kepada 
(keluaiga Fir’aun): ’Bolehkah say a me- 
nunjukkan kepadamu arang yang akan 
memeliharanya?" Maka Kami mengem- 
balikanmu kepada ibumu. agar senang 
hatinya dan ddak berduka cita. Dan ka- 
mu pernah membunuh seorang manu- 
sia 917 } , lalu Kami sclamatkan kamu da- 
ri kesusahan dan Kami telah mencoba- 
mu dengan bebcrapa cobaan; maka ka- 
mu tinggal beberapa tahun di antara 
penduduk Mad-yan 918 ) , kemudian kamu 
datang mcnurut waktu yang ditctap- 
kan 919 )hai Musa, 


@ 3 ^ •/ jjjj 


t ■: - 


j ' j 4j jjsls O 4 o' 

^ 5 '4* 4, 

3 J!b# 


916) . Maksudnya: setiap orang yang mcmandang Nabi Musa u akan merasa kasih sayang ke- 

padanya. 

917) . Yang dibunuh Musa a.s. ini ialah seorang bangsa Qiblhl yang sedang berkelahi dengan se 

orang Bani Israil, sebagimana yang diktsahkan dalam surat (28) A1 Q as hash ayat IS. 

918) . Nabi Musa a.s. datang ke negeri Mad-yan untuk melarikan diri, di Sana dia dikawinkan oleh 

Nabi Syu'aib a.s. dengan salah seorang puterinya dan mcnetap beberapa tahun lamanya. 

919) . Maksudnya: Nabi Musa a.s. datang ke lembah Thuwa untuk menenma wahyu dan kerasulan. 



480 


20. THAAHAA 


JUZ 16 


41. dan Aku telah memilihmu untuk diri- 
Ku 92 °). 

Musa a.s. dan Harun a s. diperintah 
menghadap Fir 'aun. 

42. Pergilah kamu beserta saudaramu de- 
ngan membawa ayat-ayat-Ku, dan ja- 
ngantah kamu berdua talai dalam mengi- 
ngat-Ku; 

43. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, se- 
sungguhnya dia telah melampaui batas; 


44. maka berbicaralah kamu berdua ke- 
padanya dengan kata-kata yang lemah 
lembut, mudah-mudahan ia ingat atau 
takut”. 

45. fierkatalah mereka berdua: "Ya Tuhan 
kami, sesungguhnya kami khawatir bah 
wa ia segera menyiksa kami atau akan 
bertambah melampaui batas". 

46. Allah berfuman: ’’Janganlah kamu ber- 
dua khawatir, sesungguhnya Aku be- 
serta kamu berdua, Aku mendengar dan 
melihat". 






47. Maka datanglah kamu berdua kepada- 

nya (Fir’aun) dan katakanlah: "Sc- 

sungguhnya kami berdua adalah utusan 
Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani lsrail 
bersama kami dan janganlah kamu me- 
nyiksa mereka 92 1) . Sesungguhnya kami 
telah datang kepadamu dengan mem- 
bawa bukti (atas kerasulan kami) dari 
Tuhanmu. Dan keselamatan itu di- 
limpahkan kepada orang yang mengikuti 
petunjuk. 

48. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada 
kami bahwa siksa itu (ditimpakan) atas 
orang -orang yang mendustakan 922 ) dan 
berpaling 923 )”. 


& ^ i q s feS'iS 


ySyj J'j 










920) 

921) . 


922) . 

923) . 


Maksudnya: memihh untuk menjadi raml-Ku. 

Bani lsrail di waktu mereka bcrada di Mesir adalah di bawah pcrbudakan Fir'aun. Mereka di- 
pekerjakan untuk mendirikan bangunan-bangunan yang besar dan kota-kota dengan kerja 
paksa. Maka Nabi Musa a.s. meminta kepada Fir'aun agar mereka dibebaskan 
Maksudnya mendustakan ajaran-ajaran dan petunjuk-pctunjuk yang dibawa oleh rasul. 
Maksudnya tidak memperdulikan ajar an dan petunjukpetunjuk rasul. 


1 5-MAY-081 0:20:42abdelaziz@ kfcbsl 


JUZ 16 


20. THAAHAA 


481 


49. Berkata Fir’aun: ”Maka siapakah Tuhan- 
mu berdua, hai Musa? 924 ). 

50. Musa berkata "Tuhan kami ialah (Tu- 
han) yang telah memberikan kepada 
tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, 
kemudian memberinya petunjuk 925 ). 

51. Berkata Fir’aun: "Maka bagaimanakah 

kcadaan umat-umat yang dahulu?” 

52. Musa roenjawab: "Pengetahuan tentang 

itu ada di sisi Tuhanku, di dalam se- 
buah kitab 926 ^ Tuhan kami lidak akan 
salah dan tidak (pula) lupa, 

53. Yang telah menjadtkan bagimu bumi se- 
bagai hampaian dan Yang telah menjadi- 
kan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan 
menurunkan dari langit air hujan. Maka 
Kami tumbuhkan dengan air hujan itu 
berjeniH en is dari tumbuh-tumbuhan yang 
bermacam-macam. 

54. Makanlah dan gembalakanlah binatang- 
binatangmu. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu, terdapat tanda-tanda ke- 
kuasaan Allah bagi orang-orang yang 
berakal. 

55. Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadi- 
kan kamu dan kepadanya Kami akan 
mengembalikan kamu dan daripadanya 
Kami akan mengeluarkan kamu pada 
kali yang lain. 

56. Dan sesungguhnya Kami telah pcrlihat- 
kan kepadanya (Fir’aun) tanda-tanda ke- 
kuasaan Kami semuanya 927 ) , maka ia 
mendustakan dan enggan (menerima ke- 
benaran). 








> 






924) . Setelah Nabi Musa a s. dan Nabi Harun a s. mendapat perintah Allah s.w t . pergilah 

mercka kepada Fir’aun dan tet)adilah toil jawab sebagai yang disebutkan pada ayal 49 dan 
ayat berikutnya 

925) . Maksudnya: memberikan akal. instink (naluri) dan kodrat alamiyah untuk kelanjutan hidupnya 

maangmasing. 

926) . Maksudnya Lauh Mahfurh. 

927) Yang dimaksud dengan ''tanda-unda" di uni ialah tanda-tanda kenabian Musa surat (17) At 
israa' Pada pertemuan antara Nabi Musa a.s. dengan Kir'aun. ini . yang dipetlihatkan baru dua 
yaitu tongkat Nabi Musa a s. menjadi ulai dan tangannya menjadi putih cemerlang. 


482 


20. THAAHAA 


JVZ 16 


Nabi Musa a.s. menundukkan 
tukang-tukang sihir Fir'aun. 

57. Berkata Fir’aun: "Adakah kamu dating 
kepada kami untuk mengusir kami dan 
ncgeri kami (ini) dengan sihirtnu, hai 
Muia 928 )? 

58. Dan kamipun pasti akan mcndatangkan 
(pula) kepadamu sihir semacam itu, maka 
buatlah suatu waktu untuk pertemu- 
an antara kami dan kamu, yang kami ti- 
dak akan menyalahinya dan tidak (pula) 
kamu di suatu tempat yang pertengahan 
(letaknya)". 

59. Berkata Musa. "Waktu untuk pertemu- 
an (kami dengan) kamu itu ialah di hari 
raya dan hcndaklah dikumpulkan manu- 
sia pada waktu matahari scpcnggalahan 
naik”. 

60. Maka Fir’aun meninggalkan (tempat itu), 
lalu mcngatur tipu dayanya, kemudian 
dia datang 929 ). 

61. Berkata Musa kepada mereka: "Celaka- 
lah kamu, janganlah kamu mengada- 
adakan kcdustaan terhadap Allah, maka 
Dia membinasakan kamu dengan siksa” 
Dan sesungguhnya telah merugi orang 
yang mengada-adakan kedustaan. 

62. Maka mereka berbantah-bantahan ten- 
tang urusan mereka di antara mereka, 
dan mereka mcrahasiakan percakapan 
(mereka), 

63. Mereka berkata "Sesungguhnya dua 
orang ini adalah benar-benar ahli sihir 
yang hendak mengusir kamu dari negeri 
kamu dengan sihimya dan hendak me- 
lenyapkan kedudukan kamu yang uta- 
ma 930 ). 




- - if 




O' Obeli' 

\LL 


928 ) Fir'aun mengatakan ini dengan tujuan mcrobangkitkan scmangal kebangsaan kaumnya agar mereka 
menolak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, karena mereka menyangka bah wa tujuan dakwahnya 
hanva untuk mengusir mereka dari negerinya. 

929) Maksudnya: setelah Fir'aun mengatur tipu dayanya dan waktu untuk pertemuan telah datang 
yaitu hart raya, maka Fir’aun bersama pengikut-pengikutnya datanglah ke tempat yang dF 
tentukan itu. 

930) . Maksudnya kedatangan Musa a.s. dan Harun a.s ke Mesir itu ialah hendak menggantikan 

kamu sebagai penguasa di Mesir Sebagian ahli taf'sir mengartikan "thariqah" di stni dengan 
"keyakinan (agama)’’ 


JUZ 16 


20. THAAHAA 


483 


64. Maka himpunkanlah sc gala daya (sihir) 
kamu sekalian, kemudian daunglah de- 
ngan berbaris, dan sesungguhnya ber- 
untunglah orang yang menang pada ha- 
rt ini 931 ). 

65. (Setelah meieka berkumpul) mereka ber- 
kata: ”Hai Muaa (pilihlah), apakah ka- 
rau yang melemparkan (dahulu) atau 
kamikah orang yang mula-mula me- 
lempaikanT" 

66. Berkata Musa: "Silakan kamu sekalian 
melemparkan". Maka tiba-tiba tali-tali 
dan tongjcat-tongkat mereka, terbayang 
kepada Musa seakan-akan la merayap 
cepat, Umax an sihir mereka. 

67. Maka Mum meraM takut dalam hati- 
nya. 

68. Kami berkata; "Janganlah kamu takut, 
sesungguhnya kamulah yang paling ung- 
gul (menang). 

69. Dan lemparkanlah apa yang ada di ta- 
ng an kananmu, niscaya ia akan me- 
nelan apa yang mereka perbuat. Se- 
sungguhnya apa yang mereka perbuat 
itu adalah tipu daya tukang sihir (be- 
laka). Dan tidak akan menang tukang 
sihir itu, dart mana saja ia da tang”. 

Tukang-tukang sihir Fir'aun menjadi 
orang-orang yang beriman 

70. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur 

dengan bersujud, seraya berkata: "Ka- 

mi telah per cay a kepada Tuhan Harun dan 
Mum". 

71. Berkata Fir’aun: "Apakah kamu telah 

beriman kepadanya (Musa) sebelum aku 
member! izin kepadamu sekalian Se- 
sungguhnya ia adalah pemimpinmu yang 
mengajarkan sihir kepadamu sekalian. 
Maka sesungguhnya aku akan me- 
motong tangan dan kaki kamu sekalian 
dengan bersiUng sccara bertimbal ba- 
lik 93J ) , dan sesungguhnya aku akan me- 
ny&lib kamu sekalian pada pangkal 






Q&y * a-Ju * 
oil tia 

i 


$r* 3 $ 

J i S$' 


931) Maksud ' hari ini" ialah hari betlangsungnya pcrtandingan 

932) . Lihat not no. 5S5. 


484 


20. THAAHAA 


JUZ 16 


pohon kurrna dan sesungguhnya kamu 
akan mengetahui siapa di antara kita 
yang lebih pedih dan lebih kekal siksa- 
nya”. 

72. Mereka berkata; "Kami sekali-kali tidak 
akan mengutamakan kamu daiipada 
bukti-bukti yang nyata (mu’jtzat), yang 
telah datang kepada kami dan daripada 
Tuhan yang telah menciptakan kami; 
maka putuskanlah apa yang hendak 
kamu putuskan. Sesungguhnya kamu ha- 
nya akan dapat mcmutuskan pada ke- 
hidupan di dunia ini saja. 

73. Sesungguhnya kami telah beiiman ke- 
pada Tuhan kami, agar Dia mengam- 
puni kcsalahan-kesalahan kami dan sihix 
yang telah karnu paksakan kepada kami 
melakukannya. Dan Allah lebih baik 
(pahala-Nya) dan lebih kekal (azab- 
Nya)" 

74 Sesungguhnya baiangisapa datang ke- 
pada Tuhannya dalam keadaan ber- 
dosa, maka sesungguhnya bagtnya nera- 
ka Jahannam. la hdak mati di dalam- 
nya dan tidak (pula) hidup 933 ). 

75. Dan barangsiapa datang kepada Tuhan- 
nya dalam keadaan beriman. lagi sung- 
guh-sungguh telah beiamal saleh, maka 
meteka itulah orang-orang yang tnem- 
peroleh tempat-tempat yang tinggi (mu- 
lia). 

76. (yaitu) surga ’Adn yang mengahr su- 
ngai-sungai di bawahnya, mereka kekal 
di dalamnya. Dan itu adalah balasan ba- 
gi orang yang bersih (dari kckafiran dan 
kemaksiatan). 

Pembelahan taut dan pembebasan 
Bani Israil. 

77. Dan sesungguhnya telah Kami wahyu- 
kan kepada Musa: "Pergilah kamu de- 
ngan hamba-hamba-Ku (Bani Israil) di 
malam haii, maka buatlah untuk mere- 
ka jalan yang kcring di laut itu 939 ). ka- 
mu tak usah khawatir akan tersusul dan 
tidak usah takut (akan tenggelam)'’. 


yfij Uil 'u'JdOi 


- -v. 


) ’X'f-'S -a 

CiyJ a jls 




0 l 4 ~ 
o' 1 cry 


933) . Maksud "tidak mail* lahh dia selalu merasakan azab dan maksud "tidak hidup" ialah hidup 

yang dapat dipetgunakannya untuk bertaubat. 

934) . "Membuat jalan yang kenngdi dalam laut itu" lalah dengan memukul laut itu dengan tongkat. 

Lihat ayat 63 surat (26) Asy Syu'araa 


JUZ 16 


20. THAAHAA 


485 




78. Maka Fir'aun dengan bala tcntaranya 
mcngejar mercka, lala mereka ditutup 
oleh laut yang menenggelamkan mere- 
ka. 

79. Dan Flr’aun telah menyesatkan kaum- 
nya dan tidak memberi petunjuk. 

80. Hai Bani Israil, sesungguhnya Kami te- 
lah menyelamatkan kamu sekalian dari 
musuhmu, dan Kami telah mengadakan 
perjanjian dengan kamu sekalian (untuk 
munajat) di sebelah kanan 935 ) gunung 
itu 936 ) dan Kami telah menurunkan kc- 
pada kamu sekalian manna dan sal- 
wa 937 ) 

81 Makanlah di antaia rezki yang baik 
yang telah Kami berikan kepadamu, dan 
janganlah melampaui batas padanya, 
yang menyebabkan kemurkaan-Ku me- 
tumpamu. Dan baxangsapa ditimpa oleh 
kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya bi- 
nasalah ia. 

82. Dan sesungguhnya Aku Maha Pengam- 
pun bagi orang yang bertaubat, ber- 
iman. beramal saleh. kemudian tetap di 
jalan yang benar. 

Teguran Allah kepada Nabi Musa a.s. 

83. Mengapa kamu datang lebih cepat dari- 
pada kaummu, hai Musa? 

84. Berkata Musa: "Itulah mereka scdang 

menyusuli aku dan aku bersegera ke- 
pada-Mu. Ya Tuhanku, agar supaya 
Engkau ridha (kepadaku)”. 

Pengkhianatan Samiri. 

85. Allah berfirman: "Maka sesungguhnya 

Kami telah menguji kaummu scsudah 
kamu tinggalkan, dan mereka telah di- 
sesatkan oleh Samiri 938 '). 


\ xy*' 

& 




^ •Sy* sii 










— y>. \lSi j is 


935) . Sebahagian Ahli Tafsii menafsirkan "al aiman" dengan "Yang diberkati”. 

936) . Yang dimaksud dengan "gunung itu" di sim ulih Gunung Sinai 

937) . Yang bcrmunajat dengan Allah ialah Nabi Musa a s. Tetapi di sim disebut "kamu sekalian" 

kaxena manfa'at munajat itu kcmbab kepada Nabi Musa a.s dan Ham Israil kesemuanya. Pet 
I anj tan yang dijanjikan itu ialah untuk bermunajat dan menenma Tautat Arti "manna” dan 
"salwa” lihat not. 5 3. 

938) Samiri ialah seorang dan Bani Israil dan suku Assantirah 




486 


20. THAAHAA 


JUZ 16 



rZ 


Fi 




Kemudian Mum kern ball kepada kaum- 
nya dengan marah dan bersedih hati. 
Berkata Musa "Hai kaumku, bukankah 
Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu 
suatu janji yang baik? Maka apakah te- 
rasa lama masa yang berlalu itu bagimu 
atau kamu menghendaki agar kemurka- 
an dari Tuhanmu menimpamu, lalu ka- 
mu melanggar perjanjianmu dengan 
aku?” 


87. Mereka berkata: "Kami sckali-kali tidak 

melanggar perjanjianmu dengan kemau- 
an kami sendin, tetapi kami disuruh 

membawa beban-beban dari perhiasan 
kaum itu, maka kami telah melempar- 
kannya, dan demikian pula Samiri me 

lemparkannya 939 ) 

88. kemudian Samiri mengeluarkan untuk 

mereka (dari lobang itu) anak lembu 
yang bertubuh dan bersuara 940 ) , maka 
mereka berkata: "Inilah Tuhanmu dan 

Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa”. 

89. Maka apakah mereka tidak memper- 

hatikan bahwa patung anak lembu itu ti- 
dak dapat memberi jawaban kepada 
mereka, dan tidak dapat memberi ke- 
mudharatan kepada mereka dan tidak 

(pula) kemanfaatan? 

90. Dan sesungguhnya Harun telah berkata 

kepada mereka sebeluntnya: ”Hai kaum- 
ku, sesungguhnya kamu hanya diberi 

cobaan dengan anak lembu itu dan se- 
sungguhnya Tuhanmu ialah (Tuhan) 
Yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku 
dan ta'atilah perintahku". 

91. Mereka menjawab. "Kami akan telap 

menyembah patung anak lembu ini. 

hingga Musa kembali kepada kami". 


(jLi 

lii j Jt ' ; Jjj ' CiLi- 


& UsjuS \j />+> vii 






939) . Maksudnya mereka disuruh membawa perhiasan dan emas kepunyaan orang-urang Mesir. lalu 

oleh Samiri dianjurkan agar perhiasan itu dilemparkan ke dalam api yang telah dinyalakannya 
dalam suatu lobang untuk dijadikan patung berbentuk anak lembu, Kemudian mereka me- 
lemparkannya dan diikuti pula oleh Samiri. Lihat selanjutnya Not. $70. 

940) Lihat not $70. 




JUZ 16 


20. THAAHAA 


487 


Teguran Musa a.s. kepada Harun a.s. 
dan Maun Harun a.t 

92. Berkata Musa: "Hai Harun, apa yang 

menghalangi kamu ketika kamu mehhat 
mereka telah sesat. 

93. (sehingga) kamu tidak mengikuti aku? 
Maka apakah kamu telah (sengaja) men- 
durhakai perintahku?" 

94. Harun mcnjawab: "Hai putera ibuku, 

janganlah kamu pcgang janggutku dan 
jangan (pula) kepalaku; sesungguhnya 
aku khawatir bahwa kamu akan bet- 
kata (kepadaku): "Kamu telah me- 

mecah antata Bam Israil dan kamu ti- 
dak memelihara amanatku”. 

Hardikan Musa a.s. terhadap Samiri, 

95. Bcrkata Musa: "Apakah yang tnen- 

dorongmu (beibuat demikian) hai Sa- 
miri?" 

96. Samiri menjawab: ”Aku mengetahui se- 
suatu yang mereka tidak mengetahui- 
nya, maka aku ambit scgenggam dart 
jejak rasul 941 \ lalu aku melemparkannya, 
dan demikianuh nafsuku membujukku". 


" Arab yang ditimpakan kepada Samiri. 

97. Berkata Musa: ’’Pergilah kamu, maka 

sesungguhnya bagimu di dalam ke- 
hidupan di dunia ini (hanya dapat) 
mengatakan: "Janganlah menyentuh 

(aku)” 94 *) . Dan sesungguhnya bagimu 
hukuman (di akhiiat) yang kamu sekali- 
kali tidak dapat menghindarinya, dan 
Uhatlah tuhanmu itu yang kamu tetap 
mcnyembahnya. Sesungguhnya kami 
akan membakarnya, kemudian kami 
sungguh-sungguh akan mcnghambur- 
kannya ke dalam laut (berupa abu yang 
bersetakan). 


@ ojJidJ's 



t ><\1 tl ~ 

a, i *. -■ 


941 ) 


942 ) 


Yang dimaksud dengan "jejak rasul" di sini lalah ajaran-ajarannya. Menurut faham mi Samiri 
mengambil sebahagian dan ajaranajaran Musa kemudian dilempaikannya ajaran-ajaran itu se- 
hingga dia menjadi sesat Menuiut sebahagian ahli tafsii yang lain, yang dimaksud dengan "je- 
jak tasul” itu ialah jejak tclapak kuda Jibril a.s. Artinya Samiri mengambil segumpal tanah 
dan jejak itu lalu dilemparkannya kc dalam logam yang sedang dihancurkan sehingga logam 
itu berbentuk anak sapi yang mcngeluarkan suara. 

Maksudnya. supaya Samiri hidup terpencil lendiri sebagai hukuman di duma. Dan sebagai 
hukuman di akhiiat, ia akan ditempatkan di dalam ncraka 



488 


20. THAAHAA 


JUZ 16 


98. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, 
yang tidak ada Tuhan (yang berhak 
discmbah) selain Dia. Pengetahuan-Nya 
meliputi scgala sesuatu". 

Kmah umat umat yang dahulu me- 

rupakan peringatan bogi manuua, 

99. Demikianlah Kami kisahkan kepadamu 
(Muhammad) sebagian kisah umat yang 
tclah lalu, dan sesungguhnya telah Ka- 
mi berikan kepadamu dari sisi Kami 
suatu peringatan (Al Qur’an ). 

100. Barangnapa berpahng daripada A1 
Qur'an maka sesungguhnya ia akan me- 
mikul dosa yang besar di hari kiamat, 

101. mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan 
amal buruklah dosa itu scbagai bcban 
bagi mereka di hari kiamat, 

102. (yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup 
sangkakala 943 ) dan Kami akan mengum- 
pulkan pada hari itu orang-orang yang 
berdosa dcngan muka yang bixu muram; 

103. mereka berbisik-bisik di antara mereka: 
”Kamu tidak bcrdiam (di dunia) melain- 
kan hanyalali sepuluh (hari)*’ 

104. Kami lebih mengctahui apa yang mere- 
ka kalakan, ketika berkata orang yang 
paling lurus jalannya 944 ) di antara mere- 
ka "Kamu tidak berdiam (dt dunia), 
melainkan hanyalah sehari saja”. 

Keadaan pada han kiamat. 

105. Dan mereka bertanya kepadamu ten- 
tang gunung-gunung. maka katakanlah 
'Tuhanku akan mcnghancurkannya (di 
hari kiamat) sehancur-hancurnya, 

106. maka Dia akan menjadikan (bekas) 
gunung-gunung itu datar sama sekali, 

107 tidak ada sedikitpun kamu lihat pada- 
nya tempat yang rendah dan yang tinggi- 
tinggi. 




&J6*' j* 


< • 

Aii 4)*5 


3 Jvii J tli-i Jr&JfiZiy 


A. i' -• * Al <. 1 X '• 
Q Vt t_i LAj 


943) . Maksudnya bupan sangkakala yang kedua, yaitu tiupan untuk memhangkitkan manuua dari 

kuburnya atau menghidupkannya kembah 

944) Yang dimaktud dengan "lurus jalannya”. ialah orang yang agak lurus pikirannya atau amalan- 
nva di antara orang-orang yang bcrdosa itu. 


JUZ 16 


20. THAAHAA 


489 


108. pada hari itu manusia mengikuti (me- 
nuju kepada suara) penyeru 945 ) dengan 
tidak berbelok-belok; dan mercndahlah 
seniua suara kepada Tuhan Yang Maha 
Pemurah, maka kamu tidak mcndengar 
kecuali bisikan saja. 

109. Pada hari itu tidak berguna syafa’at 946 ! , 
kecuali (syafa'at) orang yang Allah Ma- 
ha Pemurah tclah membeii izin kepada- 
nya, dan Dia tclah meridhai perkaiaan- 
nya. 

110. L)ia mengetahui apa yang ada di hadap- 
an mereka dan apa yang ada di bela- 
kang mereka, vcdang ilmu mereka tidak 
dapat meliputi ilmu-Nya. 

111. Dan tunduklah semua muka (dengan be- 
rendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup 
Kckal lagi senantiasa mengurus (makh- 
luk-Nya). Dan scsungguhnya telah me- 
rugilah orang yang melakukan keralim- 
an. 

112. Dan baiangsiapa mengerjakan amal- 
amal yang saleh dan ia dalam kcadaan 
beriman, maka ia tidak khawatir akan 
pcrlakuan yang tidak adil (terhadapnya) 
dan tidak (pula) akan pcngurangan hak- 
nya. 

113. Dan dcmikianlah Kami menurunkan A1 
Qur'an dalam bahasa Arab, dan Kami 
telah menerangkan dengan beiulang kali 
di dalamnya sebahagian dan ancaman, 
agar mereka bertakwa atau (agar) Al 
Qur’an itu menimbulkan pcngajaran 
bagi mereka. 

114. Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang 
sebenar-benarnya, dan janganlah kamu 
tergesa-gesa membaca Al Qur’an sebe- 
lum disempumakan mewahyukannya ke- 
padainu 941 ) , dan katakanlah: ”Ya Tu- 
hanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 
pengetahuan ” 




j j' 1 \ 








945) . Yang dimaksud dengan penyeru di ani ialah malaikat yang memanggil manusia untuk meng 

hadap ke hadirat Allah. 

946) . Lihat yang dimaksud dengan syafaat nnt no 46 

947) . Maksudnya: Nabi Muhammad sa w dilarang olch Allah mcnirukan bacaan Jtbril a.s kalimat 

demi kalimat. sebelum Jibril a s. seletai membacakannya, agar dapat Nabi Muhammad sa w 
menghaial dan memahamt betul-bctul ay at yang diturunkan itu 


490 


20. THAAHAA 


JL'Z 16 


KISAH NAB / ADAM A 5. DAN PEMBANG- 

KANG AN [BUS. 

115. Dan sesungguhnya telah Kami perintah- 
kan 948 i kepada Adam dahulu, maka ia 
lupa .(akan perintah itu), dan tidak Ka- 
mi dapati padanya kemauan yang kuat. 

116. Dan (ingatlah) ketika Kami berkata ke- 
pada malaikat. "Sujudlah kamu kepada 
Adam”, maka mereka sujud kccuali 
iblis. la mcmbangkang. 

117. Maka Kami berkata: ”Hai Adam, *e- 

sungguhnya ini (iblis) adalah musuh 
bagimu dan bagi isterimu, maka sekali- 
kali janganlah sampai ia mengeluarkan 
kamu berdua daii surga, yang me- 
nyebabkan kamu menjadi celaka. 

118. Sesungguhnya kamu tidak akan ke- 
laparan di dalamnya dan tidak akan 
telanjang 

119. dan sesungguhnya kamu tidak akan me- 
rasa dahaga dan tidak (pula) akan di- 
timpa panas matahari di dalamnya". 

120. Kemudian syaitan membisikkan pikiran 
jahat kcpadanya, dengan berkata: "Hai 
Adam, maukah saya tunjukkan kepada 
kamu pohon khuldi 949 ) dan kerajaan 
yang tidak akan binasa?" 

121. Maka keduanya mcmakan dari buah po- 
hon itu, lalu nampaklah bagi keduanya 
aurat-auratnya dan mulailah keduanya 
menutupinya dengan daun-daun (yang 
ada di ) surga, dan durhakalah Adam 
kepada Tuhan dan sesatlah ia 9s0 ). 


> 41 ' Aid iZm&\ US i'y 

$ l| — 

& I U_J 

M*. 


948) . Permtah Allah ini terscbut daiam ayat 3S surat (2) Al Baqarah. 

949) . Pohon itu dinamakan ’’SyajatatuDchuldi" (pohon kckckalan), k arena menurut bisikan syaitan. 

orang yang mcmakan buahnya akan kekal, tidak akan mati selanjutnya iihat not. 37. 

950) . Yang dimaksud dengan "durhaka" di sini ialah mclanggar larangan Allah karena lupa. dengan 

tidak sengaja, sebagaimana disebutkan daiam avgt 1 IS surat ini Dan yang dimaksud dengan 
"sc sat" ialah mengikuti apa yang dibisikkan syaitan. Kesaiahan Adam a s. meskipun tidak be- 
gitu besar menurut ukuran manusia biasa sudah dinamai durhaka dan sesat, karena ungginya 
martabat Adam a.t. dan untuk menjadi tcladan bagi orang besar dan pemimpin-pemimpin agar 
menjauhi perbuatan-pcrbuatan yang terlarang bagaimanapun kecilnya 


JUZ 16 


20. THAAHAA 


491 


122. Kemudian Tuhannya memilihnya 951 ) ma- 
ka Du menerima taubatnya dan mem- 
berinya petunjuk. 

123. Allah berfirman; 'Tumnlah kamu ber- 
dua dan surga bersama-sama, sebagi- 
an kamu mcnjadi musuh bagi scbagian 
yang lain. Maka jika datang kepadamu 
petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa 
yang mengikut petunjuk-Ku, u tidak 
akan sesat dan tidak akan celaka, 

124. Dan barangsiapa berpaling dari per- 
ingatan-Ku, maka sesungguhnya bagi- 
nya penghidupan yang sempit, dan Ka- 
mi akan menghimpunkannya pada hari 
kiamat dalam keadaan buta". 

125. Bcrkatalah ia: ”Y8 Tuhanku, mengapa 

Engkau menghimpunkan aku dalam ke- 
adaan buta, padahal aku dahulunya ada 
lah seorang yang melihat?” 

126. Allah berfirman: "Demikianlah. telah da- 
tang kepadamu ayat-ayat Kami, maka 
kamu melupakannya, dan begitu (pula) 
pada hari ini kamupun dilupakan”. 

127. Dan demikianlah Kami membalas orang 
yang melampaui batas dan tidak per- 
caya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan 
sesungguhnya azab di akhirat itu lebih 
berat dan lebih kekai. 




1 K 


s 


© j\5 


J J* 'Sjfr 


BEBERAPA PER1NGA TAN DAN 

AJARAN TENTANG MORAL. 

128. Maka tidakkah mcnjadi petunjuk bagi 
mereka (kaum musyiikin) berapa ba- 
nyaknya Kami membinasakan umat-umat 
scbelum mereka, padahal mereka ber- 
jalan (di bekas-bekas) tempat tinggal 
umat-umat itu? Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda bagi 
orang yang berakal. 

129. Dan sekiranya tidak ada suatu ketetap- 
an dari Allah yang telah terdahulu atau 
tidak ada ajal yang telah ditentukan, 
pasti (azab itu) menimpa mereka. 






95 1). Maksudnya: Allah memilih Nabi Adam a.v untuk mcnjadi orang yang dekat kepada-Nya 


492 


20. THAAHAA 


JUZ 16 


130. Maka sabarlah kamu atas apa yang 
mereka katakan, dan bertasbihlah de- 
ngan memuji Tuhanmu, sebelum teibit 
matahan dan sebelum terbenamnya dan 
bertasbih pulalah pada waktu-waktu di 
malara hari dan pada waktu-waktu di 
siang hari, supaya kamu merasa senang. 

131. Dan janganlah kamu tujukan kedua 
matamu kepada apa yang telah Kami 
berikan kepada golongan-golongan dari 
mereka, sebagai bunga kehidupan dunia 
untuk Kami cobai mereka dengannya. 
Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih 
baik dan lebih kekal. 

132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu 
mendirikan shalat dan bersabailah ka- 
mu dalam mengerj&kannya. Kami tidak 
meminta rezki kepadamu, Kamilah yang 
memberi rezki kepadamu. Dan akibat 
(yang baik) itu adalah bagi orang yang 
bertakwa. 

133. Dan mereka berkata: "Mengapa ia ti- 
dak membawa bukti kepada kami dari 
Tuhannya?" Dan apakah belum datang 
kepada mereka bukti yang nyata dari 
apa yang tersebut di dalam kitab-kitab 
yang dahulu? 

134. Dan sekiranya Kami binasakan mereka 
dengan suatu azab sebelum At Qui'an 
itu (diturunkan). tentulah mereka ber- 
kata' ”Ya Tuhan kami. mengapa tidak 
Engkau utus seorang tasul kepada kami, 
lalu kami mengikuti ayat-ayat tngkau 
sebelum kami menjadi hina dan ren- 
dah?” 

135. Katakanlah; "Masing-masing (kita) me- 
nanti, maka nantikanlah oleh kamu 
sekalian’ Maka kamu kelak akan menge- 
tahui, siapa yang menempuh jalan yang 
lurus dan siapa yang telah mendapat pe- 
tunjuk”. 


\Li 

J)JJ C di' 


jjj 

<pj‘ j J+ 'jj 'jj 

jS' 1 1 


S z < 

— < T>'c'\ » r- - V 


JUZ 16 


20. THAAHAA 


493 



PENUTUP 


Dalam surat Thaahaa ini diterangkan bahwa A1 Qur'an sebagai kitab yang diwahyukan Allah 
kepada Nabi Muhammad s.a.w., adalah pcringalan dan kab&r gembira bagi manusia, wajib diikuti 
dan dipercayai. Amatlah be jar akibat yang dialami oleh orang dahulu yang tidak mem per cay ai 
dan mengingkari rasul-rasul yang diutus kepada mcreka, seperti Fir’aun dan pengikut-pengikut- 
nya. Kisah Bani Israilpun dipaparkan Allah dalam surat ini sebagai suatu umat yang banyak meng- 
ingkari perintah nabinya. 


PER SES UA I A N SURA T THAAHAA DEN GAN SURAT A L ANBIYAA \ 

Surat Thaahaa diakhiri dengan menerangkan bahwa manusia mudah dipengaruhi oleh ke- 
nikmatan hidup duniawi, yang oleh Allah dijadikan sebagai cobaan bagi manusia, juga diakhiri 
dengan menyuruh bersabar dan bersembahyang, serta menerangkan apa-apa yang diterima oleh 
orang-orang yang bertakwa. Hal itu diulangi lagi pada pcrmulaan sural Al Anbiyaa' dan ditegas- 
kan bahwa manusia selalu lalai dan lupa terhadap perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan- 
nya untuk menghadapi hari kiamat dan berhisab di akhirat nanti. 


494 


21. AL ANBIYAA' (NAB1-NABI) 


JUZ 17 


AL ANBIYAA’ (NABI-NABI) 


MUQADDIMAH 

Surat A1 Anbiyaa' yang terdiri atas 112 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. 

Dinamai jurat ini dengan "al anbiyaa” (nabi-nabi), karena jurat ini mengutarakan kisah 
beberapa orang nabi. Permulaan jurat Al Anbiyaa' menegaskan bahwa manusia lalai dalam meng- 
hadapi hari berhisab, kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap 
wahyu yang dibawa olch Nabi Muhammad s.a.w. maka ditegaskan Allah, kendatipun nabi-nabi 
itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia yang membawa wahyu 
yang pokok ajaxannya adalah tauhid, dan keharusan manusia menycmbah Allah Tuhan Pencip- 
tanya. Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah dan mengingkari ajaran yang dibawa 
oleh nabi-nabi itu, akan diazab Allah di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian dikemukakan 
kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya suiat itu ditutup dengan seruan agar kaum 
musyrik Mekah per cay a kepada ajaran yang dibawa Muhammad s.a.w. supaya tidak mengalami 
apa yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu. Selain yang tersebut di atas pokok -pokok 
isi surat ini ialah: 


1. Keimanan: 

Para nabi dan para rasul itu selamanya diangkat Allah darijenis manusia; langit dan 
bumi akan binasa kalau ada tuhan selain Allah; semua rasul membawa ajaran 
tauhid dan keharusan manusia menyembah AUah; tiap-tiap yang bernyawa akan 
merasakan mati; cobaan Allah kepada manusia ada yang berupa kebaikan dan ada 
yang berupa keburukan; hari kiamat datangnya dengan tiba-tiba. 

2. Kisah -kwh. 

Kisah Ibrahim a.s. (ajakan Ibrahim a.s. kepada bapaknya untuk menyembah Allah, 
bantahan Ibrahim terhadap kaumnya yang menyembah bcrhala-bcrhala, bantah- 
an Ibrahim a.s. terhadap Namrudz yang bersimaharajalela dan menganggap diri- 
nya Tuhan); kisah Nuh a.s., kisah Daud a.s. dan Sulaiman a.s.; kisah Ayyub a.s.; 
kisah Yunus a.s.; kisah Zakaria a.s. 

3. Dan la in -lam: 

Karunia Al Qur'an; tuntutan kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad s.a.w. 
untuk mendatangkan mu’jizat yang lain dari Al Qur'an ; kehancuran suatu umat 
adalah karena kezalimannya; Allah menciptakan langit dan bumi beserta hikmat- 
nya; soal jawab antara berhala dan penyembahnya dalam neraka; timbulnya Ya’juj 
dan Ma^juj sebagai tanda-tanda kedatangan hari kiamat; bumi akan diwariskan ke- 
pada hamba Allah yang dapat memakmutkannya; kejadian alam semesta; sesuatu 
yang hidup itu berasal dari air. 




JUZ 17 


21. AL ANBIYAA’ (NABI-NAfil) 


495 



mm 


AL ANBIYAA’ (NABI-NABI) 

SURAT KE 21 : 112 ayat 

JUZ 17 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


OCEHAN KA UM MUSYRJK1N TER- 
HADAF KERASULAN MUHAMMAD 
S.A. W. SERTA WAHYU YANG DIBA WA 
NYA DAN PENOLAKAN Al. QUR AN 
TERHADAPNYA. 


Telah dekat kepada manusia hari meng 
hi sab segala ainalan mereka, sedan g 
mereka berada dal am kelalaian lagi ber- 
paling (daripadanya). 


Tidak da tang kepada mereka suatu ayat 
Al Qur’an pun yang baru (diturunkan) 
dari Tuhan mereka, melainkan mereka 
mendengarnya, sedang mereka bermain- 
main. 


(lagi) hati mereka dalam keadaan lalai. 
Dan mereka yang zalim itu merahasia- 
kan pembicaraan mereka: "Orang ini ti- 
dak lain hanyalah seorang manusia (jua) 
icpcrti kamu, maka apakah kamu mene- 
rima sihir itu 9s 2 j padahal kamu men yak - 
rikannya?” 


5 


Berkatalah Muhammad (kepada mere- 
ka): "Tuhanku mengetahui semua per- 
kataan di langit dan di bumi dan Dialah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui”. 


952). Yang mereka maksud dengan sihii di uni lalah ayat-ayal AlQur’an. 



496 


21. AL ANBIYAA’ (NABI-NABI) 


JUZ17 


5. Bahkan mereka bcrkata (pula): ”(AI 

Qur’an itu adalah) mimpt-mimpi yang 
kalut, malah diada-adakannya, bahkan 
dia sendiri seorang penyaii, maka hen- 
daknya ia mendatangkan kepada kita 
suatu mu'jizat, sebagaimana rasul-rasul 
yang telah lalu diutus’’. 

6. Tidak ada (penduduk) suatu negeripun 
yang beriman yang Kami telah mem- 
binasakannya sebelum mereka; maka 
8pakah mereka akan beriman 9 s3 )? 

7. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum 
kamu (Muhammad), mclainkan beberapa 
orang laki-laki yang Kami beri wahyu ke- 
pada mereka. maka tanyakanlah olehmu 
kepada orang-orang yang bciilmu, jika 
kamu tiada mengetahuL 

g. Dan tidaklah Kami jadikan mereka tu- 
buh-tubuh yang tiada memakan makan- 
an, dan tidak (pula) mereka itu orang- 
orang yang kekai 

9. Kcmudian Kami tepati janji (yang telah 
Kami janjikan) kepada mereka. Maka 
Kami selamatkan mereka dan orang- 
orang yang Kami kehendaki dan Kami 
binasakan orang-orang yang melampaui 
batas. 

10. Sesungguhnya telah Kami turunkan 
kepada kamu sebuah kitab yang di da- 
lamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan 
bagimu Maka apakah kamu tiada me- 
mahaminya? 

11. Dan berapa banyaknya (penduduk) nege- 
ri yang zalim yang telah Kami binasakan, 
dan Kami adakan sesudah mereka itu 
kaum yang lain (sebagai penggantinya). 

12. Maka tatkala mereka merasakan azab 
Kami, tiba-tiba mereka metarikan diri 
dart negerinya. 








953). Maksudnya umat-umat yang dahulu telah meminta kepada rasul-rasulnya mu'jizat dan Tuhan 
telah mendatangkan mu’jizat itu, tetapi mereka juga tidak beriman, lalu Tuhan menghancuikan 
mereka. Orang musyrikin itupun kalau diberi mu’jizat yang mereka minta itu, mereka juga ti- 
dak akan beriman, k arena mereka lebih kerns kepala lagi dan umat-umat yang dahulu itu. 


JUZ 17 


21. AL ANBIYAA’ (NABI-NABl) 


497 


13. Jang an bh kamu lari tergcsa-gma; kcm- 
balikh kamu kepada ni'mat yang teUh 
kamu rasakan dan kepada tempat-tem- 
pal kediamanmu (yang baik), supaya ka- 
mu ditanya 959 ). 


14. Mereka bcrkata: "Aduhai, celaka kami, 
sesungguhnya kami adalah orang-orang 
yang zalim”. 


IS. Maka tetaplah demikian kcluhan mere- 
ka. sehingga Kami jadikan mereka seba- 
gai tanaman yang telah dituai, yang ti- 
dak dapat hidup lagi. 


16. Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan 
bumi dan segala yang ada di antara ke- 
duanya dcngan bermain-main 945 ). 


17. Sekiranya Kami hcndak mcmbuat sesuatu 
pcrmainan (istri dan anak). tentulah Kami 
mcmbuatnya dan sisi Kami 956 ). Jika Kami 
menghendaki berbuat demikian, (tentu- 
lah Kami telah melakukannya). 

li jr* Aj j 1 ' u ij'j 

18. Scbcnarnya Kami melontarkan yang hak 
kepada yang batil lalu yang hak itu 
menghancurkannya, maka dcngan serta 
merta yang batil itu lenyap. Dan keccla- 
kaanlah bagimu disebabkan kamu men- 
sifati (Allah dcngan sifat-sifat yang ti- 
dak layak bagi-Nva) 

/its, f ^ \ ** ^i-e ^ l'f 

19. Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di 
langit dan di bumi. Dan malaikat-malai- 
kat yang di sisi-Nya, mereka tiada mcm- 
punyai rasa angkuh untuk menyembah- 
Nya dan tiada (pula) mcrasa letih. 


20. Mereka selalu bertasbih malam dan 
siang tiada henti-hentinya. 

j4'i 5 

954) . Maksudnya orang yang 2 alim itu di waktu mcrasakan azab Allah melankan dui, lalu orang- 

orang yang berunan mengatakan kepada mereka dengan recall cemooh. agar mereka tetap di 
tempat semuta dengan menikmati kelezatan-kelezatan hidup, sebagaimana biasa untuk menja- 
wab pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapkan kepada mereka. 

955) . Maksudnya Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu ada- 

lah dcngan maksud dan tujuan yang mengandung hikmat. 

956) . Maksud "dari sisi Kami” ialah yang sesuai dengan sifat-sifat Kami 


498 


21. AL AN’BIYAA' (NABI-NABI) 


JUZ 17 


BUKTI-BUKTI KESAIAHAN KE- 
PERCA YAAN ORANG-ORANG 
MUSYRJK 


21 . 


22 . 


23. 


24. 


25. 


26. 


Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan 
dari bumi, yang dapat menghidupkan 
(orang-orang mati)? 

Sekiranya ada d) langit dan di bumi tu- 
han-tuhan selain Allah, tentulah kedua- 
nya itu telah rusak binasa. Maka Maha 
Suci Allah yang mempunyai 'Arsy da- 
ripada apa yang mereka sifatkan. 

Oia tidak ditanya tentang apa yang diper- 
buat-Nya, dan merckalah yang akan di- 
tanyai, 

Apakaii mereka mengambil tuhan-iuhan 
selain-Nya? Katakanlah: "Unjukkanlah 

hujjahmu! (A1 Qur'an) ini adalah pe- 
ringatan bagj orang-orang yang bersa- 
maku. dan peringatan bagi orang-orang 
yang sebelumku’S 7 )'' Sebenarnya keba- 
nyakan mereka tiada mengetahui yang 
hak. karena itu mereka berpaling. 

Dan Kami tidak mengutus scorang ra- 
sulpun sebclum kamu, mclainkan Kami 
wahyukan kepadanya: "Bahwasanya ti- 

dak ada Tuhan (yang hak) mclainkan Aku, 
maka scmbahlah olehmu sekalian akan Aku". 


Dan mereka berkata: 'Tuhan Yang Ma- 
ha Pemurah telah mengambil (mempu- 
nyai) anak”, Malta Suci Allah. Sebenar- 
nya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba- 
hamba yang dimulvakan 55 *), 

27. mereka itu tidak mcndahului-Nya dengan 
perkataan dan mereka mengerjakan pe- 
rintah-perintahNya. 

28, Allah mengetahui segala sesuatu yang di- 
hadapan mereka (malaikat) dan yang di 
belakang mereka, dan mereka tiada 
memberi syafaat 959 ) melainkan kepada 
orang yang diridhai Allah, dan mereka 


w \) ^ a) 

3» A4D *■ * A)JO Jt i> -O^- 1 / 

'J? 


& -o. 

- - V , <<»( "(O', 

1 y*»j' 

a' 1. 

L ■- a," ,1 


957) . Kepercavaan tauhid itu adalah salah satu dan pokok-pokok agama yang tersebut daiam Al 

Qur'an dan Kitab-kitab yang dibawa oleh rasul-rasul sebclum Nabi Muhammad saw 

958) . Ayat ini diturunkan untuk membantah tuduhan tuduhan orang-orang musynk yang mengata- 

kan bahwa malaikat-malaikat itu anak Allah 

959) . Lihat not no 46, 325 dan 326. 


JUZ 17 


21. AL ANB1YAA’ (NAB1-NABI) 


499 


rm 


itu selalu bcrhati-hati karena takut kepa- 
da-Nya. 

29. Dan barangsiapa di antara mcrcka 

mengatakan: "Sesungguhnya aku ada- 

lah tuhan selain daiipada Allah”, maka 
orang itu Kami bcri balasan dengan 
Jahannam, dcmikian Kami mcmberikan 
pembalasan kepada orang-orang zalim. 

30. Dan apakah orang-orang yang kafir 
tidak mcngetahui bahwasanya langit dan 
bumi itu keduanya dahulu adalah suatu 
yang padu, kemudian Kami pisahkan 
antara keduanya. Dan dari air Kami jadi- 
kan segala sesuatu yang hidup. Maka me- 
ngapakah mcrcka tiada juga beriman? 


w ^ 4 ^ > 


31. Dan telah Kami jadikan di bumi ini gu- 
nung-gunung yang kokoh supaya bumi 
itu (tidak) goncang bcrsama mereka, dan 
telah Kami jadikan (pula) di bumi itu ja- 
lanjaian yang luas, agar mereka men- 
dapat pctunjuk. 

32. Dan Kami menjadikan langit itu seba- 
gai atap yang terpelihara 960 ) , scdang 
mereka bcrpaling dari segala tanda-tan- 
da (kekuasaan Allah) yang terdapat 
padanya. 

33. Dan Dialah yang telah menciptakan 
malam dan slang, matahari dan bulan. 
Masing-masing dari keduanya itu ber- 
edar di dalam garis edarnya. 

34. Kami tidak menjadikan hidup abadi ba- 
gi seorang manusiapun scbelum kamu 
(Muhammad), maka jikalau kamu mati, 
apakah mereka akan kckai? 

35. Tiap-tiap yang betjiwa akan merasakan 
mati. Kami akan menguji kamu dengan 
keburukan dan kebaikan sebagai coba- 
an (yang sebenar-benamya). Dan hanya 
kepada Kamilah kamu dikembalikan. 






© jjg&jjhijpib 


960). Maksudnya; yang ada di langit itu sebagai atap dan yang dimaksud dengan " teipelihara" lalah 
segala yang berada di langit itu dijaga oleh Allah dengan peraturan dan hukum-hukum yang 
menyebabkan dapat beijaiannya dengan teratur dan tertib. 


500 


21. AL ANBIYAA’ (NABI-NABI) 


JUZ 17 


36, Dan apabila orang-orang kafir itu melihat 
kamu. mereka hanya membuat kamu 
menjadi olok-olok (Mereka mengata- 
kan): "Apakah ini orang yang mencela 
tuhan-tuhanmu?", padahal mereka ada- 
lah orang-orang yang inkar mengingat 
Allah Yang Maha Pemurah. 

37. Manusia telah dijadikan (bertabiat) ter- 
gesa-gesa Kelak akan Aku perlihatkan 
kepadamu tanda-tanda (azab)-Ku. Ma- 
ka janganlah kamu minta kepada-Ku 
mendatangkannya dengan segera. 

38 Mereka berkata; "Kapankah janji itu 
akan datang, jika kamu sckalian adalah 
orang-orang yang benar?" 

39. Andaikata orang-orang kafir itu menge- 
tahui, waktu (di mana) mereka itu ti- 
dak mampu mcngelakkan api neraka da- 
n muka mereka dan (tidak pula) dari 
punggung mereka, sedang mereka (tidak 
pula) mendapat pertolongan. (tentulah 
mereka tiada meminta disegerakan). 

40. Sebenarnya (azab) itu akan datang kepa- 
da mereka dengan sekonyong-konyong 
lalu membuat mereka menjadi panik, 
maka mereka tidak sanggup menolak- 
nya dan tidak (pula) mereka diberi tang 
guh. 

41. Dan sungguh telah dipcrolok-olokkan 
beberapa orang rasul scbelum kamu ma- 
ka turunlah kepada orang yang men- 
cemoohkan rasul-rasul itu azab yang 
selalu mereka pcrolok-olokkan 

42. Katakanlah: "Siapakah yang dapat 

meinelihara kamu di waktu malam dan 
stang hari seiain (Allah) Yang Maha 
Pemurah'”’ Sebenarnya mereka adalah 
orang-orang yang berpahng dari meng- 
ingati Tuhan mereka 

43 Atau adakah mereka mempunyai luhan- 
tuhan yang dapat memelihara mereka 
dari (azab) Kami. Tuhan -tuhan itu tidak 
sanggup menolong diri mereka sendiri 
dan tidak (pula) mereka dilindungi dari 
(azab) Kami itu? 


s '■ 


» > z • > ' 


}> 


-\ < r 


0 


i 'i 


^ , > t" 




JUZ 17 


21 AL ANBIYAA' (NABI-NABI) 


501 




44. Sebenarnya Kami telah member! mcre- 
ka dan bapak-bapak mereka kenikmat- 
an (hidup di dunia) hmgga panjanglah 
umur mereka Maka apakah mereka ti- 
dak melihat bahwasanya Kami menda- 
tangi ncgeri (orang kafir), lalu Kanu ku- 
rangi luasnya dari segala pcnjurunya 
Maka apakah mereka yang menang? 

45. Katakanlah (hai Muhammad) "Sesung- 
guhnya aku hanya memben permgatan 
kepada kamu sekalian dengan wahyu 
dan (iadalah orang-orang yang tuli men- 
dengax seruan. apabila mereka diberi 
permgatan" 

46. Dan sesungguhnya, jika mereka ditimpa 

sedikit saja dari azab Tuhanmu, pas- 
tilah mereka berkata: "Aduh&i, cclaka- 

lah kami, bahwasanya kami adalah 
orang yang menganiaya diri sendiri". 

47. Kami akan mcmasang timbangan yang 
tepat pada hari kiamat, maka tiadalah 
dirugikan seseorang barang sedikitpun 
Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji 
sawipun pasti Kami mendatangkan 
(pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai 
Pembuat perhitungan. 




J i , T 


^ ^Ldj JcXa ' iJA-p 1 




% 


KISAH BEBERAPA ORANG SABI. 

48. Dan sesungguhnya telah Kami bcrikan 

kepada Musa dan Harun Kitab Taurat 
dan penerangan serta pcngajaran bagi 
orang-orang yang bertakwa. 

49. (yaitu) orang-orang yang takut akan 

(azab) Tuhan mereka, sedang mereka ti- 
dak melihat-Nya. dan mereka merasa ta- 
kut akan (tibanya) hari kiamat. 

flB: SO. Dan A1 Qur'an ini adalah suatu kitab 

JpvT (peiingatan) yang mempunyai bcrkah 

yang telah Kami turunkan. Maka menga- 
pakah kamu mcngingkarinya? 

Dan sesungguhnya telah Kami anugerah- 
kan kepada Ibrahim hidayah kebcnaran 

sebelum (Musa dan Harun) 961 ) , dan ada- 
lah Kami mengetahui (keadaan)nya. 





502 


21. ALANBIYAA’(NABI-\ABI) 


JUZ 17 


52. (Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepa- 
da bapaknya dan kaumnya: "Patung-pa- 
tung apakah ini yang kamu tekun bct- 
lbadat kepadanya?” 

53. Mcrcka menjawab: ‘'Kami mendapati 

hapak-bapak kami menyembahnya”. 

54. Ibrahim berkata: “Sesungguhnya kamu 

dan bapak-bapakmu bcrada dalam ke- 
sc sat an yang nyata". 

55. Mereka menjawab “Apakah kamu da- 
tang kepada kami dcngan sungguh-sung- 
guh ataukah kamu tennasuk orang-orang 
yang bermain-main 962 )?" 

56. Ibrahim berkata: “Sebenaxnya Tuhan 

kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang 
telah menciptakannya; dan aku terma- 
suk orang-orang yang dapat memberi- 

kan bukti atas yang dcmikian itu". 

57. Demi Allah, sesungguhnya aku akan 

melakukan tipu daya terhadap bcrhala- 
berhalamu sesudah kamu pcrgi mcning- 
galkannya 963 '). 

58. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala 

itu hancur berpotong-potong, kecuali 
yang terbesar (mduk) dari patung-pa- 

tung yang lain; agar mereka kcmbali 
(untuk bcrtanya) kepadanya. 

59. Mereka berkata: "Siapakah yang mela- 

kukan perbuatan ini terhadap tuhan- 
tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk 
orang-orang yang zalim". 

60. Mereka berkata: “Kami dengar ada se- 
orang pemuda yang mencela berhala- 
berhala ini yang bernama Ibrahim”. 

61. Mereka berkata: “(Kalau demikian) bawalah 
dia dengan cara yang dapat dilihat orang 
banyak.agar mereka menyaksikan”. 


ji ^ 

<S ^ 'j Oj^3 Cj J J'i 

\ A t ■' , Vf •’T'Z" 

iiy -Oo 0-A-d==> a 

<£, \y j 

X*, J * \ J Is 


962) . Maksudnya: apakah kamu menyeru kami kepada agamamu sebenar-benarnya atau kamu ha- 

nya bermain-main? 

963) . Ucapan -ucapan itu diucapkan Ibrahim a.s. dalam hatinya saja Maksudnya: Nabi Ibrahim a.s. 

akan menjalankan tipu dayanya untuk menghancurkan berhala-berhala mereka, sesudah mere- 
ka meninggalkan tempat-tempat berhala itu. 


JVZ 17 


21. AL ANBIYAA’ (NABI-NAB1) 


503 


rm 


62 Mereka bertanya; ”Apakah kamu, yang 
melakukan perbuatan ini teihadap 
tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?" 

63. Ibrahim menjawab: "Sebenamya patung 
yang bevar itulah yang melakukannya, 
maka tanyakanlah kepada berhala itu, ji- 
ka mereka dapat berbicara”, 

64 Maka mereka telah kembali kepada ke- 
sadaran mereka dan lalu berkata: "Se- 
sungguhnya kamu sekalian adalah 
orang-orang yang menganiaya (diri sen- 
diri)”. 

65. kemudian kepala mereka jadi tertun- 
duk 964 ) flalu berkata): "Sesungguhnya 
kamu (hai Ibrahim) telah mcngetahui 
bahwa berhala-bcrhala itu tidak dapat 
berbicara.” 

66. Ibrahim berkata: Maka mengapakah ka- 
mu menyembah selain Allah sesuatu 
yang tidak dapat mcmberi manfa'at se- 
dikitpun dan tidak (pula) memberi 
mudharat kepada kamu?" 

67. Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu 
sembah selain Allah. Maka apakah kamu 
tidak memahami? 


68. Mereka berkata: "Bakarlah dia dan ban- 
tulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu 
benarbenar hendak bertindak". 

69. Kami berfirman: "Hai api menjadi di- 
nginlah, dan menjadi keselamatanlah ba- 
gi Ibrahim”, 

70. mereka hendak berbuat makar tcrhadap 
Ibrahim, maka Kami menjadikan mere- 
ka itu orang-orang yang paling merugi. 

71. Dan Kami aetamatkan Ibrahim dan 
Luth ke sebuah negeri yang Kami telah 
mcmberkahinya untuk sekalian manu- 
sia 96S ) 




l ) j) I Q 'l 








A.. ft 


■ * 
<OS' 








964) Maksudnya: mereka kembali membangkang setelah sadar. 

965) . Yang dimaksud dengan "negeri” di sini lalah negeri Syam. terms suk di dalamnya Palcytina. 

Tuhan memberkahi negeri itu artinya: kebanyakan nabi berasal dari negeri ini dan tanahnya- 
pun subur. 


504 


21. AL ANB1YAA' (NAB1-NAB1) 


JUZ 17 


72. Dan Kami telah memberikan kepada 

nya (Ibrahim) Ishak dan Ya'qub, seba- 
gai suatu anugerali (daripada Kami). 

Dan masing masing Kami jadikan 
orangorang yang saleh. 

73. Kami telah menjadikan mereka ltu seba- 

gai pemimpin-pemimpin yang membcri 
pctunjuk dengan perintah Kami dan te- 
lah Kami wahyukan kepada mereka 

mengerjakan kebajikan, mendirikan «em- 
bahyang, menunaikan rakat, dan hanya 
kepada Kamilah mereka selalu menyem- 
bah, 

74. dan kepada Luth, Kami telah berikan 
hikmah dan ilmu, dan telah Kami se- 
lamatkan dia dari (azab yang telah me- 
nimpa pcnduduk) kota yang mengerja- 
kan pcrbuatan keji 966 ) . Sesungguhnya 
mereka adalah kaum yang jahat lagi 
faiik, 

75. dan Kami masukkan dia ke dalam rah- 
mat Kami; karena sesungguhnya dia ter- 
masuk orang-orang yang saleh. 

76. Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu 
ketika dia berdo’a, dan Kami memper- 
kenankan do'anya, lalu Kami selamat- 
kan dia beserta pengikutnya dari bcnca- 
na yang besar. 

77. Dan Kami telah menolongnya dari kaum 
yang telah mendustakan ayat-ayat Kami 
Sesungguhnya mereka adalah kaum yang 
jahat, maka Kami tenggelamkan mereka 
semuanya. 

78. Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulai- 
man, di waktu keduanya memberikan 
keputusan mengenai tanaman, kaiena 
tanaman itu dirusak oleh kambing-kam- 
bing kepunyaan kaumnya. Dan adalah 
Kami menyaksikan keputusan yang 
diberikan oleh mereka itu. 

79. maka Kami telah memberikan pengerti- 
an kepada Sulaiman tentang hukum 
(yang lebih tepat) 967 ) ; dan kepada ma- 
sing-masing mereka telah Kami berikan 
hikmah dan ilmu dan telah Kami tun- 


iT 3 ^ 


• — y $M>\ , 

o> r 4o'vl 4=4 1 [ 

^s. ij. 

*• ' " L- 


966) . Maksudnya: homosexuel, tncnyamun serta mengerjakan pcrbuatan tersebut dengan berterang- 

tenngin. 

967) . Mcnurut riwayat lbnu Abbas bahwa «kck>mpok kambing telah merusak tanaman di waktu 


JUZ 17 


21. AL ANB1YAA' (NAB1-NABI) 


505 


dukkart gunung-gunung dan burung-bu- 
rung, semua bertasbih bersama Daud. 
Dan Kamilah yang melakukannya. 

80. Dan telah Kami ajarkan kepada Daud 
mcmbuat baju beo untuk kamu, guna 
memelihaia kamu dalam peperangan- 
mu; Maka hcndaklah kamu bersyukur 
(kepada Allah). 

81. Dan (telah Kami tundukkan) untuk 
Sulaiman angin yang sangat kencang 
tiupannya yang bethembus dengan 
peiintahnya ke negeii yang Kami telah 
mcmbcrkatinya. Dan adalah Kami Ma- 
ha Mengetahui segala sesuatu. 

82. Dan Kami telah tundukkan (pula kepa- 
da Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan 
yang mcnyelam (ke dalam taut) untuk- 
nya dan mengerjakan pekeijaan selain 
daiipada itu; dan adalah Kami meme- 
lihaia mereka itu, 

83. dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika la me- 

nycru Tuhannya: ”(Ya Tuhanku), se- 

wngguhnya aku telah ditimpa penyakit 
dan Fngkau adalah Tuhan Yang Maha 
Penyayang di antara semua penyayang". 

84. Maka Kamipun mempeikcnankan seru- 
annya itu, lalu Kami lenyapkan penya- 
kit yang ada padanya dan Kami kern- 
balikan keluaiganya kepadanya, dan Ka- 
mi lipat gandakan bilangan meteka, 
sebagai suatu rahmat dari nsi Kami dan 
untuk menjadi peringatan bagi semua 
yang menyembah Allah. 

85. Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan 
Dzulkifb. Semua mereka tcrmasuk 
orang-orang yang sabar. 




^ 'j 



• M i x ''ll "T ^ ^ 

l, 

li 1, 3 vj 

\ ' 


*z> jajjs 1 . Al 


malam Maka yang empunya tanaman mengadukan hal ini kepada Nabi Daud a.s. Nabi Daud 
memutuskan bahwa kambing-kambmg itu haius discrahkin kepada yang empunya tanaman se- 
bagai ganti tanam-tanaman yang rusak. Tetapi Nabi Sulaiman a.s. memutuskan supaya kam- 
bing-kambing itu diserahkan sementaia kepada yang empunya tanaman untuk diambil manfa 
atnya. Dan orang yang empunya kambing diharuskan mengganti tanaman itu dengan tanam- 
an tanaman yang baiu. Apabila tanaman yang baru itu telah dapat diambil hasilnya, mereka yang 
mempunyai kambmg itu boleh mengambil kambingnya kembali. Putusan Nabi Sulaiman a s. ini 
adalah krputusan yang lebih tepat 





506 


21. AL ANBIYAA' (NABI-NABI) 


JUZ 17 


86 Kami tclah mernasukkan mereka ke da- 
lam rahmat Kami. Sesungguhnya merc- 
ka tcrmasuk orang-orang yang saleh. 


87 Dan (ingailah kisah) Dzun Nun (Yunus), 

ketika ia pergi daiam kcadaan marah, 
lalu ia mcnyangka bahwa Kami tidak 
akan mempersempitnya (mcnyulitkan- 
nya), maka ia menyeru daiam keadaan 

yang sangat gelap 96 *) : "Bahwa tidak ada 
Tuhan (yang bcrhak discmbah) sclam fcngkau 
Maha Suci Engkau, scsungguhnya aku adalah 
lermasuk orang-orang yang zalim." 

88 Maka Kami telah memperkcnankan 

do'anya dan mcnyelamatkannya dari 

pada kedukaan Dan demikianlah Kami 
selamatkan otang-orang yang beriman. 

89. Dan (ingatlah kisah) Zakariya.tatkala ia 

menyeru Tuhannya: ”Ya Tuhanku ja- 

nganlah Engkau membiarkan aku hidup 
seorang diri 969 ) dan Engkaulah Waris 
Yang Paling Baik 970 ). 

90. Maka Kami memperkenankan do'anya, 

dan Kami anugerahkan kepadanya 
Yahya dan Kami jadikan isterinya da- 
pat mengandung. Sesungguhnya mereka 
adalah orang-orang yang selalu bersege- 
ra daiam (mengerjakan) perbuatan-per- 
buatan yang baik dan mereka berdo'a 
kepada Kami dengan hatap dan ce- 

mas 971 ) . Dan mereka adalah orang- 
orang yang khusyu' kepada Kami. 


> > 




0 o 1/3- ^\j lip 


91. Dan (ingatlah kisah) Maryam yang te- 
lah memelihara kehormatannya, lalu Ka- 
mi tiupkan ke daiam (tubuh)nya ruh da- 
ri Kami dan Kami jadikan dia dan 
anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang 
besar bagi semesta alam. 




968) . Yang dimaksud dengan "keadaan yang sangat gelap” ialah di daiam perut ikan. di daiam laut 

dan di malam hari 

969) . Maksudnya: bdak mempunyai keturunan yang mewarisi 

970) . Maksudnya: andaikata Tuhan tidak mengabulkan do'anya, ya'm member! keturunan, Zakariya 

menyerahkan dirinya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah waris yang paling balk. 

971) . Maksudnya: mengharap agar dikabulkan Allah do'anya dan khawatir akan azab-Nya. 


JUZ 17 


21. AL ANB1YAA’ (NABl-NABl) 


507 


92. Sesungguhnya (agama tauhid) ini ada- 
lah agama kamu semua; agama yang sa- 
tu 9 72 \ j an Aku adaiah Tuhanmu, m&ka 
sembahlah Aku. 

93. Dan meteka telah memotong-motong 
urusan (agama) meieka di antaia mere- 
ka. Kepada Kamilah masing-masing 
golongan itu akan kembali973^, 

94. Maka baiangsiapa yang mengeijakan 
amal saleh. scdang ia bcriman, maka ti- 
dak ada pengingkaran terhadap amalan- 
nya itu dan sesungguhnya Kami menu- 
liskan amalannya itu untuknya. 

95. Sungguh tidak mungkin alas (pcnduduk) 
suatu negeri yang telah Kami binasa- 
kan, bahwa meieka tidak akan kembali 
(kepada Kami). 

96 Hingga apabila dibukakan (tembok) 
Ya'juj dan Ma'juj, dan meieka tuiun de- 
ngan cepat dari seluruh tcmpat yang ting- 
Ri. 

97. Dan telah dekatlah kedatangan janji 
yang benai (hari bcrbangkit), maka tiba- 
tiba terbelalaklah mala oiang-orang 
yang kafii. (Meieka beikata). "Aduhai, 
celakalah kami, sesungguhnya kami ada- 
iah dalam kelalaian tentang ini, bahkan 
kami adaiah oiang-oiang yang zalim". 

98. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu 
sembah selain Allah, adaiah urn pan J ah an- 
na m, kamu pasti masuk ke dalamnya. 


99 Andaikata berhala-berhala itu tuhan, 
tentulah meteka tidak masuk netaka. 
Dan semuanya akan kekal di dalamnya. 


100. Meieka meiintih di dalam api dan mcie- 
ka di dalamnya tidak bisa mendengai 


r - \s', 


'ytjgJUj 




J 

" J. if, _* 

Aa Y' * > ^ / •<" . 

0 0. ^ 


972) . Maksudnyr sama dalam pokok-pokok kepeicayaan dan pokok-pokok Syaii'at 

973) . Maksud ayat ini: agama yang dituiunkan Allah itu adaiah satu ialah agama Tauhid (Agama 

Islam), oleh kaiena itu seharusnya manusia menganut satu agama, tetapi meieka telah berpe- 
cah belah, meteka semuanyaakan kembali kepada Allah dan Allah akan menghisab mereka. 


508 


21. AL ANBIYAA' (NAB1-NABI) 


JUZ 17 


: . 7 . * 


101. Bahwasanya orangorang yang telah ada 
untuk mereka ketetapan yang baik dan 
Kami, mereka itu dijauhkan dan neraka, 

102. mereka tidak mendengar sedikitpun sua- 
ra api neraka, dan mereka kekal dalam 
meni’mati apa yang diingini oleh mereka. 

103. Mereka tidak disuiahkan oleh kedahsyat- 
an yang besar (pada hari kiamat), dan me- 
reka disambut oleh para malaikat. (Ma- 
laikat berkata): "Inilah harimu yang telah 
dijanjikan kepadamu" 


104. (Yaitu) pada hari Kami gulung langit se- 
bagai menggulung lembaran-lembaran 
kertas. Sebagaimana Kami telah memulai 
pcnciptaan pertama begitulah Kami akan 
mengulanginya. Itulah suatu janji yang 
pasti Kami tepati; sesungguhnya Karni- 
lah yang akan melaksanakannya. 

105. Dan sungguh telah Kami tulis di dalam 
Zabur 974 ) sesudah (Kami tulis dalam) 
Lauh Mahfuzh, bahwa»nya burnt ini 
dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh. 

106. Sesungguhnya (apa yang disebutkan) 
dalam (jurat) ini, benar-benar menjadi 
peringatan bagi kaum yang menyembah 
Allah) 

107. Dan tiadalah Kami mengutus kamu, me- 
lainkan untuk (menjadi) rahmat bagi se- 
mesta alam. 

108. Katakanlah: "Sesungguhnya yang di- 

wahyukan kepadaku adalah 'Bahwasa- 
nya Tuhanmu adalah Tuhan Yang F.sa, 
maka hendaklah kamu berserah dui 
(kepada-Nya) ". 

109. Jika mereka bcrpaling, maka katakan- 
lah: '’Aku telah menyampaikan kepada 

kamu sekalian (ajaran) yang sama (anta- 
ra kita) dan aku tidak mengetahui apa - 
kah yang diancamkan kepadamu itu su- 
dah dekat atau masihjauh?”. 






> >. > 

> 4 - 


& *1 o' 


ouJiT^o'^ 

) '0 -U-jo * 1 lL ^_S j y 




974). Yang dimaksud dengan "Zabur" di sini ialah seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada nabi 
nabi-Nya. Sebagian ahli tafsu mengartikan dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud 
a.j„ dengan demikian "Adz Dzikr" artmya ialah kitab Taunt. 


JUZ 17 


21. AL ANB1YAA’ (NABI-NABI) 


509 


110. Sesungguhnya Dia mengetahui perkata- 
an (yang kamu ucapkan) dengan te 
rang-terangan dan Dia mengetahui apa 
yang kamu rahasiakan 

111. Dan aku tiada mengetahui boleh jadi 
hal itu 97S ) cobaan bagi kamu dan kc- 
senangan sampai kepada suatu waktu. 

112. (Muhammad) berkata: "Ya Tuhanku, 

beritah keputusan dengan adil 97 *) Dan 
Tuhan kami ialah Tuhan Yang Maha 
Pemurah lagi Yang dimohon perto- 
longan-Nya terhadap apa yang kamu 
katakan". 


a', ; ■; 

" ' . > Vi* -. ^ , '\ 


PENUTUP 

Surat A1 Anbiyaa’ menerangkan bahwa sudah menjadi mnnah Allah bahwa para nabi atau 
rasul yang diutus-Nya adalah dari jcnis manusia yang diberikan kepada mereka kitab dan mu' 
jizat. Dasar agama (aqidah) yang dibawa oleh para nabi itu adalah sama, hanya berbcda dalam 
syariat (hukum furu'), karena ini discsuaikan dengan perkembangan masa dan keadaan. 

PERSF.SV A! AS SURA T AL ANBIYAA * DENGAN SURAT AL HAJJ 

1. Pada akhir surat Al Anbiyaa' dikemukakan hal-hal yang berhubungan dengan hari kiamat. 
sedang pada bahagian permulaan surat Al Hajj mengemukakan bukti-bukti adanya hari ber- 
bangkit dengan dalil akal. 

2. Surat Al Anbiyaa' mcngutarakan bahwa Allah tidak inenjadikan manusia sebagai makhluk 
yang kekal hidupnya; semuanya akan merasai man. Kemudian mereka dibangkttkan di hari 
kiamat untuk dihisab perbuatan-peibuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Pada surat 
Al Hajj diterangkan bahwa manusia dapat menjadikan dalil keadaan pcrtumbuhan yang tcr- 
dapat di alam scmesta. dari ada kepada tidak ada dan sebaliknya, sebagai bukti bahwa janji 
Allah tentang hari berbangkit pasti akan menjadi kenyataan 

3. Surat Al Anbiyaa’ menerangkan kisahnabi-nabi dan daltl-dalil yang dihadapkan kepada kaum- 
nya tentang kebenaran agama yang dibawanya, sedang surat Al Hajj menuntut agar manusia 
memperhatikan aneka ragam ciptaan Allah dan pengaturannya, untuk mempcrkuat kcper- 
cayaan kepada kebenaran agama Allah. 


975) . Maksudnya: melambatkan datangnya azab kepada mereka. 

976) . Yaitu ant&ra kami dengan ahli Mekah. 


510 


22. AL HAJJ (HAJI) 


JUZ 17 


AL HAJJ (HAJI) 


MUQADDIMAH 

Surat A1 Hajj, termasuk golongan surat-surat Madaniyyah. terdui atas 78 ayat, scdang me- 
numt pendapat sebahagian ahli tafur termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Sebab perbe- 
daan ini ialah karcna sebahagian ayat-ayat surat ini ada yang diturunkan di Mekah dan sebahagian 
lagi diturunkan di Madinah. 

Dinamai surat ini ”AI Hajj", karena surat ini mengemukakan hal-hal yang beihubungan 
dengan ibadat haji, seperti ihram, thawaf, sa*!, wuquf di Arafah, mcncukur rambut, syi’ar-syi’ar 
Allah, faedah-faedah dan hikmah-hikmah disyari’atkannya haji Ditegaskan pula bahwa ibadat 
haji itu telah disyari’atkan di masa Nabi Ibrahim a.s„ dan Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim 
a.s. bersama puteranya Ismail a.s. 

Menurut Al Ghaznawi, surat A1 Hajj termasuk di antara surat-surat yang ajaib, diturunkan di 
malam dan di siang hari, dalam musafu dan dalam kcadaan tidak musaftr. ada ayat-ayat yang 
diturunkan di Mekah dan ada pula yang diturunkan di Madinah, isinya ada yang berhubungan 
dengan peperangan dan ada pula yang berhubungan dengan perdamaian, ada ayat-ayatnya yang 
muhkam dan ada pula yang mutasyabihaat. 

Pokok-pokok isinya: 


/. Ketmanan 

Keirnanan tentang adanya kebangkitan dan huru-hara hari kiamat; dan susunan 
alam semesta dapat diambil bukd-bukti tentang adanya Allah Maha Pencipta. 

2. Hukum-fiukum. 

Kewajiban berhaji bagi kaum muslimin dan haji telah disyariatkan pada masa 
Ibrahim a.s. hukum berkata dusta; larangan menyembah berhala; binatang-binatang 
yang halal dunakan; hukum menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan Mas- 
jidil-haram: keizinan berperang untuk mempertahankan diri dan agama; hukum- 
hukum yang beihubungan dengan haji. 

3. Dan lain-lain: 

Membantah kebenaran tanpa pengetahuan adalah perbuatan yang tercela; tanda- 
tanda takwa yang sampai ke hati; tiap-tiap agama yang dibawa rasul-rasul sejak 
dahulu mempunyai syari’at tertentu dan cara melakukannya; pahala orang yang 
mati dalam berhijrah di jalan Allah; sikap orang-orang kafir bila mendengar ayat- 
ayat Al Qur’an; anjuran berjihad dengan sesungguhnya; celaan Islam terhadap 
orang-orang yang tidak tetap pendiriannya dan sclalu mencari keuntungan untuk 
diri sendiri. 


JUZ 17 


22. AL HAJJ (HAJi) 


Sll 









AL HAJJ (HAJI) 

SURAT KE 22 : 7fl »y«t 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


KEHIDUPAN Dl HAHI KEMl'DlAN 
Kedahsyatan han kiamat. 

1. Hai manusia, bertakwalah kepada Tu- 
hanmu; sesungguhnya kegoncangan hari 
kiamat itu adalah suatu kejadian yang 
sangat besar (dahsyat). 

2. (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu 
melihat kegoncangan itu, lalailah scmua 
wanita yang menyusui anaknya dari 
anak yang disusuinya dan gugutlah 
kandungan segala wanita yang hatnil, 
dan kamu lihat manusia dalam keadaan 
mabuk, padahal sebenarnya mereka ti- 
dak mabuk, akan tetapi azab Allah itu 
sangat ketas . 

Celaan terhadap orang-orang yang 
membantah Tuhan. 

3. Di antaxa manusia ada orang yang 
membantah tentang AUah 9, 7\ tanpa il- 
mu pengetahuan dan mengikuti setiap 
syaitan yang sangat jahat, 

4. yang telah ditetapkan terhadap syaitan 
itu, bahwa barangsiapa yang berkawan 
dengan dia, tentu dia akan menyesat- 
kannya, dan membawanya kc arab nera- 
ka. 


.7 - " A 


yjrJ-kjp-, iLfjiffi&J 


.,£\j Wj>> Czk=* 


977). Maksud "membantah tentang Allah” iaUh membantah sifat-sifal dan kekuasaan Allah, mtsal- 
nya dengan mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah puteri-puteli Allah dan Al Qur’an 
itu adalah dongengan orang-orang dahulu dan bahwa Allah tidak kuasa menghidupkan orang- 
orang yang sudah matt dan telah menjadi tanah. 


512 


22. ALHAJJ (HAJ1) 


JUZ 17 


Proses kejadian manusta dan tumbuh-tumbuh- 
an, adalah hukti yang nyata tentang kebenaran 
hari berbangkit. 

5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan 
tentang kcbangkitan (dari kubur), maka 
(ketahuilah) sesungguhnya Kami telah 
menjadikan kamu daii tanah, kemudian 
dari setetes mam, kemudian dari segumpal 
darah, kemudian dari segumpal daging 
yang sempurna kejadiannya dan yang 
tidak sempurna, agar Kami jelaskan ke- 
pada kamu dan Kami tetapkan dalam 
rahim, apa yang Kami kehcndaki sampai 
waktu yang sudah ditcntukan, kemudian 
Kami ketuarkan kamu sebagai bayi, ke- 
mudian (dengan beiangsur-angsur) kamu 
sampaiLah kcpada kedewasaan, dan di 
antara kamu ada yang diwafatkan dan 
(ada pula) di antara kamu yang dipanjang- 
kan umurnya sampai pikun. supaya dia 
tidak mengetahui lagi sesuatupun yang 
dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu 
lihat bumi ini kering, kemudian apabila 
telah Kami turunkan air di atasnya, hidup- 
lah bumi itu dan subuiiah dan mcnumbuh- 
kan berbagai macam tumbuh-tumbuhan 
yang indah. 

6- Yang demikian itu, karena sesungguhnya 
Allah, Dialah yang haq 978 )dan sesungguh- 
nya Dialah yang menghidupkan segala 
yang mati dan sesungguhnya Allah Maha 
Kuasa atas segala suatu, 

7 dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti- 
lah datang, tak ada keraguan padanya; 
dan bahwasanya Allah membangkitkan 
scmua orang di dalam kubur. 

Cetaan terhodop orang yang membanrah Tuhan 
karena kesnmbongan dan untuk menyesarkan 
orang Iain 

8. Dan di antara manusia ada orang-orang 
yang mcmbantah tentang Allah tanpa 
ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan 
tanpa kitab (wahyu) yang bcrcahaya 979 ) , 


,) r 






- " - ! - Cl' * 5 ri.r 

jju ) - ^ — ^i. tj 

^ ^ vi 




< - -« jy 


,7 •iXi'A' 

<Ui' Oj Ji Oj a t&'yZJb 

A. f fZf • ^ 




97B). Maksudnya: Allah-lah Tuhan Yang sebenarnya, Yang wajib disembah, Yang berkuasa dan 
scbagainya, 

979). Maksud yang "betcahaya” ialah yang menjelaskan antara yang hak dan yang batil 


JUZ 17 


22. AL HAJJ (HAJ1) 


513 


rm 


9. dengan memalingkan lambungnya 980 ) un- 
tuk menyesatkan manusia dan jalan 
Allah. Ia mendapat kehmaan di dunia dan 
di han kiamat Kami merasakan kepada- 
nya azab neraka yang membakar 

10. (Akan dikatakan kepadanya): ’’Yang 

demikian itu, adalah disebabkan per- 
buatan yang dikeijakan oleh kedua 
tangan kamu dahulu dan scsungguhnya 
Allah sekali-kali bukanlah penganiaya 
hamba-hamba-Nya". 

Celaan terhadap orang-orang yang 
tidak berpendirian. 

11. Dan di antara manusia ada orang yang 
menyembah Allah dengan berada di 
tcpi 98 >) ; maka jika ia memperoleh keba- 
jikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. dan 
jika ia ditimpa oleh suatu bencana, ber- 
baliklah ia ke belakang 98 *) . Rugilah ia di 
dunia dan di akhirat. Yang demikian itu 
adalah kerugian yang nyata 

12. Ia menyeru selain Allah, sesuatu yang ti- 
dak dapat memben mudharat dan tidak 
(pula) mcmberi manfa'at kepadanya 
Yang demikian itu adalah kesesatan 
yang jauh. 

13. Ia menyeru se suatu yang sebenarnya 
mudharatnya lcbih dekat dan manfa'at- 
nya. Sesungguhnya yang diserunya itu 
adalah sejahat-jahat pcnolong dan scjahat- 
jahat kawan. 

Balatan terhadap orang yang beriman dan 
beramal ialeh. 

14. Scsungguhnya Allah memasukkan 
orang-orang yang beriman dan menger- 
jakan amal yang saleh ke dalam sur- 
ga-surga yang di bawahnya mengalir 
sungai-sungai. Sesungguhnya Allah ber- 
buat apa yang Dia kehendaki 

Pertolongan Allah parti datang. 

15. Barangsiapa yang menyangka bahwa 
Allah sekali-kali tiada menolongnya (Mu- 
hammad) di dunia dan akhirat. maka hen- 


y '^y,r AAJ Jo J <j,y*r 


** J ' 1 

© ‘Sj 


-♦ 1 C V. > *-Z.\ >t ' r 

j}' Is j*. 


> 


\]p r <- Je-Il Aii ' 1 


t j!' j c&'cy* 


980) . Maksudnya: menyombongkan dtri 

981) . Maksudnya: ndak dengan penuh keyakman 

982) . Maksudnya kembali kafir lagi 


514 


22. ALHAJJ (HAJI) 


JUZ 17 


» * 


daklah ia merentangkan tali ke langit, ke- 
mudian hendaklah ia melaluinya, kcmu- 
dian hendaklah ia pikiikan apakah tipu 
dayanya itu dapat melenyapkan apa yang 
menyakitkan hatinya 98 3 ) . 

16. Dan demikianlah Kami telah mcnurun- 
kan A1 Qur'an yang merupakan ayat- 
ayat yang nyata; dan bahwasanya Allah 
membenkan petunjuk kepada siapa yang 
Dia kehendakL 

17. Sesungguhnya orang-oiang benman, 
orang-orang Yahudi, orang-orang Shaa- 
bi-iin 984 ) orang-orang Nasrani, orang- 
orang Majust dan orang-orang musyrik, 
Allah akan memben keputusan di anta- 
ra mereka pada hari kiamat. Sesung- 
guhnya Allah menyaksikan segala se- 
suatu. 

18. Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa 
kepada Allah bersujud apa yang ada di 
langit, di bumi, matahari, bulan, bin- 
tang, gunung, pohon-pohonan, binatang- 
binatang yang melata dan sebagian 
besar daripada manusia? Dan banyak di 
antara manusia yang telah ditetapkan 
azab atasnya. Dan barangsiapa yang 
dihinakan Allah maka tidak seorangpun 
yang memuliakarmya. Sesungguhnya Allah 
berbuat apa yang Dia kehendaki. 

Keadaan orang-orang kafir di dalam 
neraka dan balasan terhadap orang- 
orang yang benman. 

19. Inilah dua golongan (golongan mu 'min 
dan golongan kafir) yang bertengkar, 
mereka saling bertengkar mengenai Tu- 
han mereka. Maka orang kafir akan 
dibustkan untuk mereka pakaian-pakaian 
dari api neraka. Disiramkan air yang se- 
dang mendidih ke atas kepala mereka. 

20. Dengan air itu dihancur luluhkan segala 
apa yang ada dalam pcrut mereka dan 
juga kulit (mereka). 




^ ^ ^ 

yy. J)Z } j ^ ^ ^ ^ ^ 

'3 J '^r'J 

UpS'l * 

t " •* 


983) . Maksud ayat ini ialah, wandainya orang yang memusuhi Nabi Muhammad aa.w. tidak senang 

atas kemajuan Islam biu naik ke langit dan dapat meiihat keadaan di Sana, tentu ia akan menge- 
tahui bahwa kemajuan Islam yang tidak ia senangi itu tidak dapat dihalang-halangi. 

Sebagian ahli tafsii mengartikan: maka hendaklah ia merentangkan tali ke loteng rumahnya 
kemudian ia mencekik lehernya dengan tali itu. 

984) . LihatnotS6. 



juz 17 


22. ALHAJJ(HAJI) 


515 


21. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari 
besi. 

22. Seiiap kali mereka hendak ke luar dari 
nciaka lantaran kescngsaraan mereka, 
niscaya mereka dikembalikan ke dalam- 
nya. (Kepada mereka dikatakan): "Ra- 
sailah azab yang membakar ini”. 

23. Sesungguhnya Allah memasukkan 
orang-orang beriman dan mengerjakan 
amal yang saleh ke dalam surga-surga 
yang dibawahnya mengaiir sungai-su- 
ngai. Di surga itu mereka dibcri per- 
hiasan dengan gelanggelang dari emas 
dan mutiara, dan pakaian mereka adalah 
sutera. 

24. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucap- 
an-ucapan yang baik dan ditunjuki 
(pula) kepada jalan (Allah) yang tcrpuji. 


25. Sesungguhnya orang-orang yang kafir 
dan mcnghalangi inanusia dari jalan Allah 
dan Masjidilharam yang tclah Kami jadi- 
kan untuk semua manusia, baik yang bcr- 
mukim di situ maupun di padang pasir 
dan siapa yang bermaksud di dalamnya 
melakukan kejahatan secara zalim, nis- 
caya akan Kami rasakan kcpadanya se- 
bahagian siksa yang pedih. 

HAH. MANASIKNYA DAN SYIARNYA. 

26. Dan (ingatlah), ketika Kami memberi- 
kan tcmpat kepada Ibrahim di teinpat 
Baitullah (dengan mengatakan): ’’Jangan- 
lah kamu memperserikatkan sesuatupun 
dengan Aku dan sucikanlah rumahKu ini 
bagi orang-orang yang thawaf, dan orang- 
orang yang beribadat dan orang-orang 
yang tuku 1 dan sujud. 

27. Dan bcrserulah kepada manusia untuk 
mengerjakan haji, niscaya mereka akan 
datang kepadamu dengan bcrjalan kaki, 
dan mengendarai unta yang kurus 985 ) 
yang datang dari segenap penjuru yang 
jauh. 


O 1 ' AC \jfj jj '4-4 






" " 








Ijt tTp- 

(£) Li £ jJaj 


JyAj'ua^J * XtLL <J JjjjZ \ 

1 - |o j'3 


985). "Unta yang kurus" menggambarkan jauh dan sukatnya yang ditempuh oleh jamaah haji 


516 


22. AL HAJJ (HAJI) 


Jt'Z 17 


28. supaya mereka menyaksikan berba- 
gai manfa’at bagi mereka dan supaya mc- 
reka menyebut nama Allah pada hari 
yang telah ditentukin 986 ) atas rezki yang 
Allah telah berikan kepada mereka beru- 
pa binatang ternak 987 ) . Maka makanlah 
sebahagian daripadanya dan (sebahagian 
lag] ) berikanlah untuk dimakan orang- 
orang yang sengsara lagi fakir. 

29. Kemudian, hendaklah mereka menghi- 
langkan kotoran 988 ) yang ada pada 
bad an mereka dan hendaklah mereka 
menyempurnakan nazar-nazar mere- 
ka 989 ) dan hendaklah mereka melaku- 
kan thawaf sekehling rumah yang tua itu 
(Baitullah). 

30. Demikianlah (perintah Allah). Dan barang- 
siapa mengagungkan apa-apa yang ter- 
hormat di si si Allah 990 ) maka itu adalah 
lebih baik baginya di sisi Tuhannya. 
Dan telah dihalalkan bagi kamu semua 
binatang ternak, terkecuali yang diterang- 
kan kepadamu keharamannya, maka jauhi- 
lah olehmu berhala-berhala yang najis itu 
dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. 

31. dengan ikhlas kepada Allah, tidak mem- 
persekutukan sesuatu dengan Dia. Ba- 
rangsiapa mempersekutukan sesuatu de- 
ngan Allah, maka adalah ia seolah-olah 
jatuh dari langit lalu disambar oleh bu- 
rung, atau diterbangkan angin ke tempat 
yang jauh. 


i-'f \ \ K < *" 7 \TT * -* "f ' 

H-d a 1 y- 


ojl >r'j 
^ Jr’s-' 


32. Demikianlali (perintali Allah). Dan ba- 
rangsiapa mengagungkan syi'ar-syi’ar 
Allah 991 ) , maka sesungguhnya itu timbul 
dari ketakwaan hati. 




986) . "Hari yang ditentukan" ialah hari raya haji dan hail tasyriq. yaitu tanggal 10. 11, 12 dan 13 

DzuDiijjah. 

987) . Lihat not no. 186. 

988) . Yang dimaksud dengan "menghilangkan kotoran"di sini ialah memotong rambut. mengcrat 

kuku. dan sebagainya. 

989) . Yang dlmaksud dengan "nazar di rim" ialah nazar-nazar yang balk yang akan dilakukan sela- 

ma ibadah haji. 

990) . Lihat arti "hurumat” dalam not 1 19 

991) . Arti syiar Allah lihat no 389 



JUZ 17 


22. AL HAJJ (HAJI) 


517 


33. Bagi kamu pads binatang-binatang had- 

yu 992 j , itu ada beberapa manfa'at 993 ) , 
sampai kepada waktu yang ditentukan, 
kemudian tempat wajib (serta akhir ma- 
sa) mcnyembelihnya ialah setelah sam- 

pai ke Baitul Adq (Baitullah). 

34. Dan bagi dap-tiap umat telah Kami 

syaiiatkan penyembelihan (kurban), 

supaya mereka menyebut nama Allah 
terhadap binatang temak yang telah 
diiezkikan Allah kepada mereka, maka 
Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, 
kaxena itu bcrscrah dirilah kamu kepa- 

da-Nya. Dan berilah kabai gembira 
kepada orang-orang yang tunduk patuh 
(kepada Allah), 

35. (yaitu) orang-orang yang apabila dise- 
but nama Allah gemctarlah hati tnere- 
ka, orang-orang yang sabar terhadap 
apa yang menimpa mereka, orang-orang 
yang mendirikan sembahyang dan 
orang-orang yang menafkahkan sebagi 
an dari apa yang telah Kami iczkikan 
kepada mereka. 

36. Dan telah Kami jadikan untuk kamu un- 
ta-unta itu scbahagian dari syi'ar Allah, 
kamu memperoleh kebaikan yang banyak 
padanya, maka scbutlah olehmu nama 
Allah ketika kamu mcnyembelihnya da- 
lam keadaan berdiri (dan telah terikat). 
Kemudian apabila telah roboh (mati), 
maka makanlah sebahagiannya dan beri 
makanlah orang yang rela dengan apa yang 
ada padanya (yang tidak meminta-minta) 
dan orang yang meminta. Demikianlah 
Kami telah menundukkan unta-uma itu 
kepada kamu, mudah-mudahan kamu bcr- 
syukur 

37. Daging-daging unta dan darahnya itu se- 
kali-kali tidak dapat mcncapai (keridha- 
an) Allah, tetapi ketakwaan dari ka- 
mulah yang dapat mencapainya. Demi- 
kianlah Allah telah menundukkannya 
untuk kamu supaya kamu mengagung- 
kan Allah terhadap hidayah-Nya kepa- 
da kamu. Dan berilah kabar gembira 
kepada orang-orang yang berbuat baik 
















992) . lihat not 391. 

993) . Maksudnya: binatang-binatang had-yu itu boleh kamu ambil manfa’atnya. seperti dikendarai, 

diambil susunya dan sebagamya. sampai hari nahar, 



■0j 





S 18 


22. AL HAJJ (HAJ1) 


JUZ 17 



-'-7 




IZIN BERPERANG BAGI ORANG 
ORANG MU 'MIN 


38. Sesungguhnya Allah membela orang-orang 
yang telah benman. Scsungguhnya Allah 
tidak menyukai tiap-tiap orang yang 
berkhianat lagi mengtngkari ni'mat. 

39. Telah dhzinkan (berperang) bagi orang- 
orang yang diperangi, karena scsungguh- 
nya mereka telah dianiaya. Dan scsungguh- 
nya Allah, benar-benar Maha Kuasa me- 
nolong mereka itu. 

40. (yaitu) orang-orang yang telah diusir 
dari kampung halaman mereka tanpa alas- 
an yang benar, kecuali karena mereka 
berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". 
Dan sekiranya Allah tiada menolak (ke- 
ganasan) sebagian manusia dengan se- 
bagian yang lain, tentulah telah diroboh- 
kan biara-biara Nasrani, gcrcja-gcreja, 
rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan 
masjid-masjid, yang di dalamnya banyak 
disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah 
past) menolong orang yang menolong 
(agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar- 
benar Maha Kuat lags Maha Perkasa. 

41. (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguh- 
kan kedudukan mereka di muka burnt, 
niscaya mereka mcndirikan scmbahyang. 
mcnunaikan zakat, menyuruh berbuat 
yang ma’ruf dan mencegah dart pcrbuatan 
yang mungkar; dan kepada Allah -l ah 
ketnbali segala urusan. 

AYATAYAT Al.LAH SEBAGAl PENAWAR 
HA Tl NAB I MUHAMMAD 5. A. W 

42. Dan jika mereka (orang-orang musyrik) 
mendustakan kamu, maka sesungguhnya 
telah mendustakan juga sebetom mereka 
kaum Nuh, 'Aad dan Tsamud. 

43. dan kaum Ibrahim dan kaum Luth, 


44. dan penduduk Madyan, dan telah didusta- 
kan Musa, lalu Aku tangguhkan (azab- 
Ku) untuk orang-orang kafir, kemudian 
Aku azab mereka, maka (lihatlah) bagai- 
mana besarnya kcbencian-Ku (kepada 
mereka itu). 


tA Ah' IfyyA If S 
" , 

> -- -- Z"' > \ *" > "l^lf 

a & y 

J i £$y. \£%\ 

® jt 




G 4 

t r -- iK'"*-- j ,-*■ 



JUZ 17 


22. AL HAJJ (HAJ1) 


519 


45. Berapalah banyaknya kota yang Kami 
telah membmasakannya, yang pendu- 
duknya dalam kcadaan zalim, maka 
(tembok-tembok) kota itu toboh menu- 
tupi atap-atapnya dan (berapa banyak 
pula) sumur yang telah ditinggalkan dan 
istana yang tinggi. 

46. maka apakah mcioka tidak beijalan di 
muka bumi, lalu mereka mempunyai ha- 
ti yang dengan itu mereka dapat mema- 
hami atau mempunyai telinga yang de 
ngan itu mereka dapat mendengar'’ Ka- 
rena sesungguhnya bukanlah mata itu 
yang buta, tetapi yang buta, ialah hati 
yang di dalam dada. 

47. Dan mereka meminta kepadamu agar 
azab itu disegerakan, padahal Allah se- 
kali-kali udak akan menyalahj janji-Nya. 
Sesungguhnya schari dt sisi Tuhanmu 
adalah seperti senhu tahun menurul 
pcrhitunganmu 

48. Dan berapalah banyak nya kota yang 
Aku tangguhkan (azab-Ku) kepadanya. 
yang pcnduduknya berbuat zalim. kemu- 
dian Aku azab mereka, dan hanya Vepa- 
da-Kulah kembahnya (scgala sesuatu). 

TUGAS RASUI. ADALAH MEMBER / 

PER INGA TAN 

49. Katakanlah: "Mai manusia, sesung- 

guhnya aku adalah seorang pemberi 
peringatan yang nyata kepada kamu". 

50. Maka orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal-amal yang saleh. ba- 
gi mereka ampunan dan rezki yang 
mulia. 

51. Dan orang-orang yang berusaha dengan 
maksud mcnentang ayat-ayat Kami de- 
ngan melemahkan (kemauan untuk ber- 
iman); mereka itu adalah penghuni-peng- 
huni neraka. 

52. Dan Kami tidak mengutus sebetum ka- 
mu seorang rasutpun dan tidak (pula) se- 
orang nabi, melainkan apabila ia mem- 
punyai sesuatu keinginan. syaitanpun 
memasukkan godaan-godaan terhadap 
keinginan itu, Allah mcnghilangkan apa 
yang dimasukkgp oleh syaitan itu, dan 
Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan 


Jf’H 1 

'u 


aI 3 ] J £ ^^==0 




M. ». ' *!? 

© JJ » /V 


U 4Ji' 


520 


22. AL HAJJ (HAJI) 


JUZ 17 


Allah Maha Mcngetahui lagi Maha Bi- 
jaksana, 

53. agar Du menjadikan apa yang dima- 
sukkan oleh syaitan itu, sebagai cobaan 
bagi orang-orang yang di dal am hatinya 
ada pcnyakit dan yang kasar hatinya. 
Dan sesungguhnya orang-orang yang za- 
lim itu, benar-benar dalam peimusuhan 
yang sangat, 

54. dan agar orang-orang yang telah diberi 
ilmu, meyakini bahwasanya A1 Qur’an 
itulah yang hak dari Tuhanmu lalu 
mercka beriman dan tunduk hati mere- 
ka kepadanya dan sesungguhnya Allah 
adalah Pemberi Petunjuk bagi orang- 
orang yang beriman kepada jalan yang 
lunit. 

55. Dan senantiasalah orang-orang kafir itu 
bcrada dalam keragu-raguan terhadap 
A1 Qur’an, hingga datang kepada mere- 
ka saat (kcmatunnya) dengan tiba-tiba 
atau datang kepada mereka azab hari 
kiamat. 

56. Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, 
Dia member! keputusan di antara mere- 
ka. Maka orang-orang yang beriman 
dan beramal saleh adalah di dalam sur- 
ga yang penuh keni’matan. 






'OJo AfrL.ll I 


> l 


' ^yl y_fr_J \y~*\ t y^i Lj 


57. Dan orang-orang yang kafir dan men- 

dustakan ayat-ayat Kami, maka bagi 
mereka azab yang menghtnakan. 

BA LAS AS TERHADAP ORANG- 
ORANG YANG M ATI DALAM 
BERHIJRAH DI JALAN A LLAH. 

58. Dan orang-orang yang berhijrah di ja- 
lan Allah, kcmudian mercka dibunuh 

atau mati, benar-benar Allah akan mem- 

bcrikan kepada mereka rezki yang baik 
(surga). Dan sesungguhnya Allah ada- 
lah sebaik-baik pemberi rezki. 




\s " , « r j<f , :\ \ i> ^ X\ 

u_ — j j a^i ye * _y 

'A-'' < l" 


59. 


Sesungguhnya Allah akan memasukkan 
mereka ke dalam suatu tcmpat (surga) 
yang mereka menyukainya. Dan sesung- 
guhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Penyantun. 





JUZ 17 


22. AL HAJJ (HAJI) 


521 


60. Demikianlah, dan barangsiapa mcmba- 
las seimbang dcngan pcnganiayaan yang 
pemah ia detita kemudian ia dtaniaya 
(lagi), pasti Allah akan menolongnya 
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Pema’af lagi Maha Pengampun. 

61. Yang demikian itu, adalah k arena 
sesungguhnya Allah (kuasa) mcmasuk- 
kan malatn ke dalam siang dan mema- 
sukkan aang kc dalam malam dan bah- 
wasanya Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat. 

62. (Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah 
kaxena scsungguhnya Allah, Dialah (Tu- 
han) Yang Haq dan sesungguhnya apa 
saja yang meieka seru selain Allah, 
itulah yang batU, dan sesungguhnya 
Allah, Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha 
Besai. 

NIKMA T A l. LA H KEPA DA MA NUSIA 

63. Apakah kamu tiada melihat, bahwasa 
nya Allah menurunkan air dari langit, 
lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguh- 
nya Allah Maha Halus lagi Maha 
Mengetahui. 

64. Kepunyaan AUah-lah segala yang ada di 
langit dan segala yang ada di bumi. Dan 
sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji. 

65. Apakah kamu dada melihat bahwasanya 
Allah menundukkan bagimu apa yang ada 
di bumi dan bahtera yang berlayar di laut- 
an dengan perintah-Nya. Dan Dia mena- 
han (benda-benda) langit jatuh ke bumi, 
melainkan dengan izin-Nya? Sesungguh- 
nya Allah benar-benar Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang kepada Manusia. 


66. Dan Dialah Allah yang telah menghidup- 
kan kamu, kemudian mematikan kamu, 
kemudian menghidupkan kamu (lagi), se- 
sungguhnya manusia itu, benar-benar sa- 
ngat mengmgkari ni’mat. 


j r*J & 






<$> 




aJlV ^ "• J \j 




jfjy 1 

AjJ Li' frlU \ 




522 


22. AL HAJJ (HAJ1) 


JUZ 17 


TIAP-TJAP UMAT MEMPUNYA! 

SYA RIA T YANG TER TENTU 

67. Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan 
syari'at teitcntu yang mercka L&kukan, 
maka janganlah sekali-kali mereka mem- 
ban tali kamu dalam urusan (syari’at) ini 
dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. 
Sesungguhnya kamu benar-benar ber- 
ada pada jalan yang lurus. 

68. Dan jika mereka membantah kamu, ma- 
ka katakanlah: "Allah lebih mengctahui 
tentang apa yang kamu kcrjakan”. 

69. Allah akan mengadili di antara kamu 
pada hah kiamat tentang apa yang ka- 
mu dahulu selalu berselisih padanya. 

70. Apakah kamu tidak mengctahui bahwa 
sesungguhnya Allah mengetahui apa saja 
yang ada di langit dan di bumi?; bah- 
wasanya yang demikian itu teidapat 
dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuzh) 
Sesungguhnya yang demikian itu amat 
mudah bagi Allah. 

KELEMA HA ,V PEN DIR l A N ORANG- 

ORANG KAFIR DALAM MENYEMBAH 

SELAIN ALLAH. 

71. Dan mereka menyembah selain Allah, 
apa yang Allah tidak menurunkan 
keterangan tentang itu, dan apa yang 
mereka sendin tiada mempunyar penge- 
tahuan terhadapnya. Dan bagi orang- 
orang yang zalim sekali-kali tidak ada 
scorang pcnolongpun. 

72. Dan apabila dibacakan di hadapan 

meieka ayat-ayat Kami yang terang, 
niscaya kamu melihat tanda-tanda keing- 
karan pada muka orang-oiang yang ka- 
fir itu. Hampii-hampir mereka menye- 
rang o rang -o rang yang membacakan 
ayat-ayat Kami di hadapan meieka. 
Katakanlah: "Apakah akan aku kabar- 

kan kepadamu yang lebih buruk daripa- 
da itu, yaitu neraka?" Allah telah meng- 
ancamkannya kepada orang-orang yang 
kafir. Dan neraka itu adalah seburuk- 
buruknya temoat kembali. 




1>UJG 

^ ' ' at 






J i * 

$4 - £$&&& 


\ A fUl'l JjS J* 

s' 

44 

Oji i yr ) 


JUZ 17 


22. AL HAJJ (HAJI) 


523 


73. Hai manusia, telah dibuat perumpama- 
an, maka dengarkanlah olehmu per- 
umpamaan itu. Sesungguhnya segala 
yang kamu scru sc la in Allah sc kali- kali 
tidak dapat mendptakan seekor lalat- 
pun, walaupun mereka bersatu untuk 
menciptakannya. Dan jika lalat itu me- 
rampas sesuatu dari mereka, tiadalah 
mereka dapat merebutnya kembali dari 
lalat itu. Amat lemahlah yang menyem- 
bah dan amat lemah (pulalah) yang di- 
sembah. 

74. Mereka tidak mengenal Allah dengan se- 
benat-benarnya Scsungguhnya Allah bc- 
nar-benar Maha Kuat lagj Maha Perka- 
sa. 

75. Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari 
malaikat dan daii manusia: sesungguh- 
nya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. 

76. Allah mengetahui apa yang di hadapan 
mereka dan apa yang di beiakang mere- 
ka. Dan hanya kepada Allah dikembali- 
kan semua urusan. 

77. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah 
kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tu- 
hanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya 
kamu mendapat kemenangan. 


7 A! j /a 1 ’ 


X ✓ +0 


liyl ii' DfsjjK 3 

$ * 

■ y 

111 

j* 4 £)■■>- Uj Wil 

0 ' | $ J?5 


AC, AM A ISLAM BUKANLAH A GAMA 
YANG SEMPIT. 

78. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah 
dengan jihad yang sebenar-benarnya. 
Dia telah memilih kamu dan Dia sckali- 
kali tidak menjadikan untuk kamu 
dalam again a suatu kesempitan. (Ikuti- 
lah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia 
(Allah) telah menamai kamu sekalian 
orang-orang inuslim dari dahulu 994 ) , dan 
(begitu pula) dalam (A1 Qur'an) im, 
supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri- 
mu dan supaya kamu semua menjadi 
saksi atas segenap manusia, maka diri- 
kanlah sembahyang, lunaikanlah zakat 
dan berpcganglah kamu pada tali Allah 
Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah 
sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik 
Penolong 


ae Jp- 4JJ| 

S'.ll 





[y'ij jp 


994 >• Maksudnya: dalarn kitab-kitab yang Iclah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muham- 
mad saw. 





524 


22. AL HAJJ (HAJI) 


JUZ 17 


PENUTUP 

Surat A1 Hajj mengingatkan manusia kepada adanya hari berbangkit dengan mengemuka- 
kan bukti-bukti tentang kejadian dan proses perkembangan manusia. hewan dan tumbuh-tumbuh- 
an. Oleh sebab itu sudah sewajamya manusia bcxsyukur dan menyembah Allah Tuhan scmesta 
alam. Juga mengemukakan tentang disyariatkannya haji, mengenai waktu-waktu yang boleh me- 
lakukan peperangan dan yang tidak boleh melakukannva berhubungan adanya bulan-bulan suci 
yang ditentukan A Halt. 


PERSESUAIAN SURA T AL HAJJ DENGAN SC RATAL MU ‘MtNUUN 

1. Surat Al Hgjj menyuruh orang-orang mu'min mendinkan 9embahyang, menunaikan zakat, 
mengcrjakan ancka rupa kebaikan agar mendapat kcberuntungan. sc dang permulaan surat 
Al Mu’minun menegaskan bahwa orang-orang mu’min biia mereka betul-betul mengerjakan 
apa yang diperintahkan Allah dan mcnjauhi apa yang dilarang-Nya sepetti zrna, pasti men- 
dapat kcberuntungan. 

2. Sama-satna mengemukakan tentang penciptaan manusia. perkembangan kejadian dan kehi- 
dupan. dan menjadikan hal yang demikian sebagai bukti adanya hari berbangkit. 

3. Sama-sama menyinggung umat-umat yang dahulu yang tidak mengindahkan seruan nabi- 
nabi mereka, untuk menjadi i‘tibar bagi orang-orang yang datang di belakang mereka. 

4. Sama-sama mengemukakan bukti-bukti adanya Allah dan kcesaan-Nya. 


JUZ 18 


23. AL MU'MINUUN (ORANG-ORANG YANG BER1MAN) 


525 



526 


23. AL MU’MINUUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN) 


JUZ 18 





AL MU’MINUUN 
(Orang-orang yang beriman) 
SURAT KE 23: 118«y«t 


Denga.fi menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemutah lagi Maha Penyayang. 


KEMENANGAN ORANG-ORANG 
MU 'MIN, 


Tujuh buah sifat yang menjadikan 
orang-orang mu “mm beruntung. 

1. Sesungguhnya beruntunglah 
yang beriman. 


orang-orang 


0 


(yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam 

shalatnya 


dan orang-orang yang menjauhkan din 
daii (perbuatan dan perkataan) yang tiada 
berguna, 


orang-orang yang menunaikan 


dan orang-orang yang menjaga kemaluan 
nya. 


kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau 
budak yang mereka miliki 995 ) ; maka ie- 
sungguhnya mereka dalam hal ini tiada 
tercela. 


JJ* s iUlj'vi jli 


Barangsiapa mencari yang di balik itu 996 ) 
maka mereka itulah orang-orang yang 
melampaui batas, 


995) . Maksudnya budak budak belian yang didapal dalam peperangan dengan orang kafir, bukan bu 

dak belian yang didapat di tuar peperangan Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu 
wamta Manila yang ditawan biasanya dibagi bagikan kepada kaum Muslimin yang lkut dalam pe- 
perangan itu. dan kebiasaan ini bukaritah suatu yang diwajibkan Imam botch melarang kebiasa 
an ini lihat telanjulnya not 282. 

996) . Maksudnya: zina. homosetucel. dan tebagainya. 


JUZ 18 


23. AL MU’MINUUN (ORANG-ORANG YANG BER1MAN) 


527 


8. Dan orang-orang yang mcmelihara ama- 
nat-amanat (yang dipikulnya) dan janji- 
nya, 

9. dan orang-oiang yang memelihara sem- 
bahyangnya. 

10. Mcreka itulah orang-orang yang akan 
mewarisi, 

11. (ya*ni) yang akan mewarisi surga Fii- 
daus. Mcreka kekal di dalamnya. 

Perkembangan kejadum manusia Jan 
kehidupannya di akhirat. 

12. Dan sesungguhnya Kami telah men- 
ciptakan manusia dari suatu saripati 
(berasal) dari tanah. 

13. Kcmudian Kami jadikan saripati itu air 
mani (yang disimpan) dalam tempat 
yang kokoh (rahim) 

14. Kemudian an mani itu Kami jadikan se- 
gumpal darah, lalu segumpal darah itu 
Kami jadikan segumpal daging, dan se- 
gumpal dagmg itu Kami jadikan tulang 
belulang, lalu tulang betulang itu Kami 
bungkus dengan daging. Kemudian Ka- 
mi jadikan dia makhluk yang (ber- 
bcntuk) lain. Maka Maha Surilah Allah, 
Pencipta Yang Paling Baik. 

15. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya 
kamu sekalian benar-benar akan mati. 

16. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian 
akan dibangkitkan (dari kuburmu) di ha- 
ri kiamat. 

Langit dan segala sc suatu yang ada di 
bumi. diciptakan oleh Allah untuk 
kelanjutan kehidupan manusia yang 
wajib disyukuri. 

17. Dan sesungguhnya Kami telah men- 
ciptakan di atas kamu tujuh buah jalan 
(tujuh buah langit). dan Kami tidaklah 
lengah terhadap ciptaan (Kami). 


0 

Jjbj 

’r'\" A 


s' . .. 


aJuJVcJlU-i} oJojc. aJilaJ'i 

Son 

A— A [ajU ! 1 — > 


CifUj j 


528 


23. AL MU’MINUUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN) 


JUZ 18 


18. Dan Kami turunkan air dari langit me- 
nurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan 
air itu mcnetap di bumi, dan scsungguh- 
nya Kami benar-benar berkuasa meng- 
hilangkannya. 

19. Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan 
untuk kamu kebun-kebun kurma dan 
anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu 
perolcb buah-buahan yang banyak dan 
sebahagian dari buah-buahan itu kamu 
makan, 

20. dan pohon kayu ke luar dari Thursina (po- 
hon zaitun), yang ntenghasdkan minyak, 
dan menjadi kuah bagi oiang orang yang 
makan. 

21. Dan sesungguhnya pada binatang-bina - 
tang ternak, benar-benar terdapal pela- 
jaran yang penting bagi kamu. Kami 
memberi minum kamu dari air susu 
yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada- 
binatang-binatang ternak itu terdapat 
faedah yang banyak untuk kamu, dan 
sebagian darinya kamu makan, 

22. dan di atas punggung binatang bmatang 
ternak itu dan (juga) di atas perahu- 
perahu kamu diangkut. 

KlSA H BE BE RAPA ORANG RASUL 

23. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus 
Nuh krpada kaumnya. lalu ia berkata: 
"Hai kaumku, sembahlah oleh kamu 
Allah, (karena) sekali-kali tidak ada Tu- 
han bagimu sc la in Dia. Maka mengapa 
kamu tidak bertakwa (kepada-N'ya)?” 

24. Maka pemuka-pemuka orang yang kafir 
di antara kaumnya menjawab; "Orang 
ini tidak lain hanyalah manusia seperti 
kamu, yang bermaksud hendak menjadi 
seorang yang lebih tinggi dari kamu. 
Dan kalau Allah menghendaki, tentu 
Dia mengutus beberapa orang malaikat. 
Belum pernali kami mendengar (seruan 
yang seperti) ini pada masa nenek mo- 
yang kami yang dahutu. 

25. la tidak lain hanyalah seorang laki-laki 
yang berpenyakit gila, maka tunggulah 
(sabarlah) terhadapnya sampai suatu wak- 
tu.” 









I ■£ .,7; 




j 'sii -• Li - 1 


i>\ 





JUZ 18 


23. AL MITMINUUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN) 


529 




26. Nuh berdo’a: ”Ya Tuhanku, tolonglah 

aku 997 ) , kaxcna mereka mcndustakan 
aku.” 

27. Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buat- 
lah bahtera di bawah penilikan dan pe- 
tunjuk Kami, maka apabila perintah Ka- 
mi telaii datang dan tannui ) telah 
memancarkan air, maka masukkanlah kc 
dalam bahtera itu sc pa sang dari tiap-tiap 
(jenis), dan (juga) keluargamu, kecuali 
orang yang telah lebih dahulu ditetap- 
kan (akan ditimpa azab) di antara me- 
reka. Dan janganlah kamu bicarakan de- 
ngan Aku tentang orang-orang yang za- 
lim. k arena sesungguhnya mereka itu 
akan ditenggelamkan. 

28. Apabila kamu dan orang-orang yang 
bersamamu telah berada di atas bahtera 
itu, maka ucapkanlah: "Segala puji bagi 
Allah yang telah menyelamatkan kami 
dari orang-orang yang zalim.” 

29. Dan bcrdo'alah: "Ya Tuhanku. tempat- 
kanlah aku pada tcmpat yang diberkati, 
dan Engkau adalah scbaik-baik Yang 
memberi tempat.” 

30. Sesungguhnya pada (kejadian) itu be- 
nar-benar terdapat beberapa tanda (ke- 
besaxan Allah), dan sesungguhnya Kami 
menimpakan azab (kepada kaum Nuh 
itu). 

31. Kemudian, Kami jadikan sesudah me- 
reka umat yang lain 999 ). 

32. Lalu Kami utus kepada mereka, $e- 
orang rasul dari kalangan mereka sen- 
diri (yang berkata): "Sembahlah Allah 
oleh kamu sckalian, sekali-kali tidak 
ada Tuhan seta in daripada-Nya. Maka 
mengapa kamu tidak bertakwa (kepada- 
Nya). 


-1 .-4 sT f . V-lT , "ll 


03 Jj 

‘w ^ 4^1 


® if, 


997). 


9981 


Pertolongan yang dlpermohonkan oleh Nuh kepada Allah lalah membinasakan kaumnya sehabis- 
habiinya. Lihat seLanjutnya mrat (71) Nuh ayat 26. 

Yang dimaksud dengan "rannur" ialah semacam alat pemasak roti yang diletakkan di 
dalam tanah terhuat dari tanah liat, biasanya tidak ada air di dalamnya. Terpancarnya air 
di dalam tannur itu menjadi suatu alamat bahwa banjir besar akan melanda negeri itu. 

999) Maksudnya kaum 'Aad sebagai yang duiwayalkan dari lbnu Abbas, dan itulah yang dipegangi 
oleh jumhur mufauirin, dan rasu) yang diutus dalam kalangan mereka yang disebut dalam ayat 32 
berikut ialah Nabl Hud a.s. 





530 


23. AL MU’MINUL'N (ORANG-ORANG YANG BERIMAN) 


JUZ 18 


33. Dan berkatalah pemuka-pemuka yang 
kafir di an tar a kaumnya dan yang men- 
dustakan akan menemui hari akhirat 
(kelak) dan yang telah Kami mewahkan 
mereka dal am kehidupan di dunia: 
"(Orang) ini tidak lain hanyalah manu- 
na seperti kamii, dia makan dari apa 
yang kamu makan. dan memtnum dari 
apa yang kamu minum. 

34. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian 
mentaati manusia yang seperti kamu, 
niscaya bila demikian. kamu bcnar-be- 
nar (menjadi) orang -orang yang merugi. 

35. Apakah ia menjanjikan kepada kamu se- 
kalian, bahwa bila kamu telah mati dan 
telah menjadi tanah dan tulang be- 
lulang, kamu sesungguhnya akan di- 
ke lu ark an (dari kuburmu) 1000 )?, 

36. jauh, jauh sekali (dari kebenaran) apa 
yang diancamkan kepada kamu itu, 

37. kehidupan itu tidak lain hanyalah ke- 

hidupan kita di dunia ini, kita mati dan 
kita hidupl00l) dan tldak 

dibangkitkan lagi, 

38. la tidak lain hanyalah se orang yang 
mengada-adakan kebohongan terhadap 
Allah, dan kami sekali-kali tidak akan 
beriman kepadanya”. 

39. Rasul itu berdo’a: ”Ya Tuhanku. tolong- 
lah aku k arena mereka mendustakanku 

40. Allah berftrman: "Dalam se dikit waktu 
lagi pasti mereka akan menjadi orang- 
orang yang menyesal 

41. Maka dimusnahkanlah mereka oleh 
suara yang mengguntur dengan hak dan 
Kami jadikan mereka (sebagai) sampah 
banjir 1002 ) maka kebinasaanlah bagi 
orang-orang yang zalim itu. 


‘M 



^ jit o '4^* * 


'■ j$k. 


1000) Maksudnya; dikcluarkan dalam keadaan hidup sebagai waktu di dunia. 

1001) Maksudnya: di lamping sebagian dari manusia mcninggal durua. maka ada manusia yang lam 
dilahirkan 

1002) . Maksudnya: demikian buruknya akibat mereka, sampai mereka tiada berdaya scdikitpun. (ak 

obahnya sebagai sampah yang dihanyutkan hanjir. padahaJ tadinya mereka bertubuh besar-besar 
dan kuat-kuat. 


JUZ 18 


23. AL MU’MINUUN (ORANG-ORANG YANG BER1MAN) 


531 


42. Kemudian Kami ciptakan sesudah me- 
reka umat-umat yang lain 1003 ). 

43. Tidak (dapat) sesuatu umatpun mcnda- 
hului ajalnya, dan tidak (dapat pula) me- 
rcka teiiambat (dari ajalnya itu). 

44. Kemudian Kami utus (kepada umat-umat 
itu) rasul-rasul Kami berturut-tunit. Tiap- 
tiap seorang rasul datang kepada umat- 
nya. umat itu mendustakannya, maka Ka- 
mi perikutkan scbagian mereka dengan se- 
bagian yang lain 1004 ) . Dan Kami jadikan 
mereka buah tutur (manusia), maka kebi- 
nauanlah bagi orang-orang yang tidak 
be rim an. 

45. Kemudian Kami utus Musa dan saudara- 
nya Harun dengan membawa tanda-tanda 
(Kebesaran) Kami, dan bukti yang nya- 

taJOOS), 

46. kepada Fix'aun dan pembesar-pembesar 
kaumnya, maka mereka ini takabur dan 
mereka adalah orang-orang yang som- 
bong. 

47. Dan mereka berkata: "Apakah (patut) 
kita percaya kepada dua orang manusia 
seperti kita (juga), padahal kaum me- 
reka (Bani israil) adalah orang-orang yang 
menghambakan diri kepada kita?” 

48. Maka (tetaplah) mereka mendustakan 
keduanya, sebab itu mereka adalah ter- 
masuk orang-orang yang dibinasakan. 

49. Dan sesungguhnya telah Kami berikan 
A1 Kitab (Taunt) kepada Musa, agar 
mereka (Bani israil) mendapat petunjuk. 

50. Dan telah Kami jadikan (Isa) putera 
Maryam beserta ibunya suatu bukti 
yang nyata bagi (kekuasaan Kami), dan 
Kami melindungi mereka di suatu tanah 




> 4 -Via) 


'cJ Ql* jjS lid 


1003) . Maksudnya; kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Luth, dan kaum Nabi Syu'aib 

1004) .Maksudnya: ol*h karena masing-masing umat itu mendustakan rasul-Nya. maka Allah mem 

binasakan mereka dengan berturut-turut. 

1005) . Yang dimaksud tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti yang nyata dalam ayat ini ialah. mujizat 

Nabi Musa yang sembilan buah, lihat not 869. 


532 


23. AL MU’MINLUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN) 


JUZ 18 


tinggi yang datai yang banyak tcrdapat 
padang-padang rumput dan sumbcr- 
sumber air bersih yang mengalir 1006 ) . 

A CAM A YANG DIBAWA NABI-NABl 

ADALAHSATU, 

Hawa no/su memecah belah manusia. 

51. Hai tasul-rasul, makanlah dart makanan 
yang baik-baik, dan kerjakanlah amal 
yang salch. Sesungguhnya Aku Maha 
Mengetahui apa yang kamu keijakan. 

52. Sesungguhnya (agarna tauhid) ini, ada- 
lah again a kamu semua, agama yang 
sat u l007 j daj, Aku adal&h Tuhanmu, 
maka bertakwalah kepada-Ku. 

53. Kcmudian mcrcka (pcngikut-pcngikut ra- 
sul itu) mcnjadikan agama mcrcka ter- 
pecah bcUli menjadi bebetapa pecahan. 
Tiap-tiap golongan merasa bangga 
dengan apa yang ada pada sisi mcreka 
(masing-masing). 

54. Maka biarkanlah mcrcka dalam kesesat- 
annya sampai suatu waktu. 

55. Apakah mercka mcngira bahwa harta 
dan anak-anak yang Kami berikan ke- 
pada mercka itu (berarti bahwa), 

56. Kami bersegera memberikan kebaikan- 
kcbaikan kepada mcreka? Tidak. se- 
benarnya mcreka tidak sadar 1008 ) 

Sifal-sifal seorang muslim yang mukhlis. 

57. Sesungguhnya orang-orang yang ber- 
hati-hati karcna takut akan (azab) Tu- 
han mcrcka, 

58. Dan orang-orang yang beriman dengan 
ayat-ayat Tuhan mcreka, 

59. Dan orang-orang yang tidak memper- 
sekutukan dengan Tuhan mercka (sc- 
suatu apapun). 


A -'y i"> i" 

4s Ob }jj 




^ jjJLi-Ob' J> O 'j& 4^ 




1006 > Yaitu: suatu tempat di PaJestina. 

1007). Lihat not sural A1 Anbtyaa- (21)ayat92. 

100H) Lihat surat |9) At Taubah ayat 55, dan lihat surat (3) Ali'lmran ayat 


JUZ 18 


23. AL MU’MINUUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN) 


533 


L k 


rm 




60. Dan orang-orang yang mcmberikan apa 
yang telah mereka berikan, dengan hati 
yang takut, (karena mereka tahu bahwa) 
sesungguhnya mereka akan kembali ke- 
pidaTuhan mereka 1009 ), 

61. mereka itu bersegera untuk mendapat ke- 
baikan-kebaikan, dan merekalah orang- 
orang yang segera mempexolehnya 1010 ) . 

Kewa/iban menjalankan agama menurut 
kadar kemampuan manusia, 

62. Kami tiada membebani seseorang me- 
lainkan menurut kcsanggupannya, dan 
pada sni Kami ada suatu kitab yang 
memb rear akan kebenaran 101 1 ) , dan me- 
reka tidak dianiaya. 

Tempelakan terhadap orang-orang 
kafir dan azah yang diancamkan 
kepada mereka. 

63. Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam 
kesesatan dan (memahami kenyataan) 
ini, dan mereka banyak mengerjakan 
perhuatan-perbuatan (buiuk) vclarn dari 
itu, mereka tetap mengerjakannya. 

64. Hingga apabila Kami timpakan aaab 101 *), 
kepada orang-orang yang hidup mewah di 
antara mereka, dengan serta merta mcrc- 
ka memekik mint a tolong. 

65. Janganlah kamu memekik mint* tolong 
pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada 
akan mendapat pertolongan dari Kami. 

66. Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (A1 Qur’an) 
selalu dibacakan kepada kamu sekalian, 
maka kamu seblu berpaling ke bela- 
kang, 








§ 5 . 



1009) . Maksudnya: karena tahu bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan untuk dihisab. maka mere- 
ka khawatir kalau kalau pcmbchan-pcmbcnan (sedekah-sedekah) yang mereka berikan. dan amal 
ibadah yang mereka kerjakan itu tidak diterima Tuhan. 

1010) . Maksudnya: orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat-ayat 57, 58. 
S9, dan 60 itulah yang beraegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan 
itu akan diberikan kepada mereka dengan segera sejak di dunia ini. 

1011) Maksudnya: Kitab lempat malaikat-malaikat menuliskan perbuatan-perbualan seseorang, biarpun 
buruk atau baik. yang akan dibacakan di hari kiamat (Lihat surat (45) Al-Jatsiyah ayat 29). 

1012) . Maksudnya: azab di akhirat. 



534 


23. AL MU’MINUL'N (ORANG-ORANG YANG BER1MAN) 


JUZ 18 


67. dengan menyombongkan dizi teihadap 
A1 Qur'an itu dan mengucapkan per- 
kataan-perkataan keji terhadapnya di 
waktu kamu bercakap-cakap di malam 
hail. 




68. Maka apakah mercka tidak mempcrhati- 
kan pcrkataan (Kami), atau apakah te- 
lah datang kepada mercka apa yang 
tidak pernah datang kepada ncnek mo- 
yang mercka dahuiu? 




69. Ataukah mcreka tidak mengenal rasul 
mereka, karena itu mereka memungkiri- 
nya? 




70. Atau (apakah patut) mcreka berkata: 
"Padanya (Muhammad) ada penyakit gi- 
la.” Scbcnamya dia telah membawa kc- 
benaran kepada mereka, dan kebanyak- 
an mereka benci kepada kebenaran . 




71. Andaikata kebenaran itu menuruti hawa 
nafsu mereka, past! binaaalah langit dan 
bumi ini, dan semua yang ada di dalam- 
nya. Sebenamya Kami telah mendatang- 
kan kepada mereka kebanggaan mercka 
tetapi mereka berpaling dari kebanggaan 
itu. 




72. Atau kamu meminta upah kepada me- 
reka? , maka upah dari Tuhanmu 1013 ) 
adalah lebih bafle, dan Dia adalah Pem- 
ben rezki Yang Paling Baik. 


«V J ** rT ■f * 1 * I 


73. Dan sesungguhnya kamu benar-benar 
menyeru mereka kepada jalan yang lu- 
rus. 


74. Dan sesungguhnya orang-orang yang ti- 
dak beriman kepada negcri akhirat be- 
nar-benar menyimpang dari jalan (yang 
lurus). 


if Cw' olj 


1013) Yang dimaksudkan upah dari Tuhan talah reaki yang dianugiahkan Tuhan di dunia, dan pah ala di- 
akhirat. 


JUZ 18 


23. AL MU’MINUUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN) 


535 


75. Andaflcata mereka Kami belas kaaharu, 
dan Kami lenyapkan kemudharatan 
yang mereka alami 1014 ] . benar-benai me- 
rcka akan terus menerus terombang- 
ambing dalam keterlaluan 1 01 5 ] mereka. 

76. Dan sesungguhnya Kami telah pernah 
menimpakan azab kepada mereka 1016 ] 
maka mereka tidak tunduk kepada 
han mereka, dan (juga) tidak memohon 
(kepada- Ny a) dengan mercndahkan diri. 


6 > 

Tu- 


77. Hingga apabila Kami bukakan untuk 
mereka suatu pintu yang ada azab yang 
amat sangat (di waktu itulah) tiba-tiba 
mereka menjadi putus-asa. 

Kendatipun dalil-dalil bagi krmungkinan 
terjadinya herbangkit di akhirat 
cuktip banyak, namun orang-orang 
kafir letap mengingkarinya. 

78. Dan Diaiah yang telah menciptakan ba- 
gi kamu sekalian, pendengaran, pcng- 
lihatan dan hati. Amat scdikitlah kamu 
bersyukur 1017 ). 

79. Dan Diaiah yang menciptakan serta 
mcngembang biakkan kamu di bumi ini 
dan kepada-Nyalah kamu akan di- 
himpunkan. 

80. Dan Diaiah yang menghidupkan dan 
mematikan, dan Diaiah yang (mengatur) 
pertukaran malum dan slang. Maka apa- 
kah kamu tidak mcmahaminya? 

81. Sebcnarnya mereka mengucapkan per- 
kataan yang serupa dengan perkataan 
yang diucapkan oleh orang-orang da- 
hulu kala. 


\i'G O yJ&Z’ 1 


0 jCh'J 


1014) .Makiudnya: bahaya kelaparan. Pernah kaum musyrikin itu mcngatimi kelaparan, k arena tidak 

datangnya bahan makanan dari Yaman ke Mekah, sedang Mekah dengan sekitatnyapun dalam 
keadaan pacektik, hingga amat melaratlah mereka di waktu itu. 

1015) . Yang dimaksud dengan "thughyaan" (keterlaluan) dalam ayat ini ialah kekafiran yang sangat, ke- 

sombongan dan permusuhan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan kaum muslimin yang 
kesemuanya (elah melampaui batas pcrikemanutiaan. 

1016) . Yang dimaksud dengan azab terscbut antara lam kekalahan mereka pada peperangan Radar, yang 

dalam peperangan itu orang-orang yang terkemuks dari mereka banyak terbunuh atau ditawan. 
dan musim kering yang menimpa mereka. hingga mereka menderita kelaparan. (lihat not ayat 75 
jurat ini). 

1017) . Yang dimaksud dengan bersyukur di ayat ini ialah menggunakan alat-alat terse but untuk mempei- 

hatikan bukti-bukti kebesaran dan keesaan Tuhan, yang dapat membawa mereka beriman kepada 
Allah s.w.t. serta ta'at dan patuh kepada Nya Kaum musyrikin memang tidak berbuat demrkian. 


536 


23. AL MU’MINUUN (ORANG-ORANG YANG BER1MAN) 


JUZ18 


82. Mereka berkata: "Apakah betul, apabila 
kami telah mati dan kami telah menjadi 
tanah dan tulang belulang, apakah sc- 
sungguhnya kami bcnar-benar akan di- 
bangkitkan? 

83. Sesungguhnya kami dan bapak-bapak 
kami telah diberi ancaman (dengan) 
ini 1018 ) dahulu, ini tidak lain hanyalah 
dongcngan orang-orang dahulu kala!”. 

Sanggahan terhadap pendirian orang 
kafir yang bat it. terutama anggapan 
bahwa Tuhan puny a anak atau 
sekutu. 

84. Katakanlah: ’’Kepunyaan siapakah bu- 

mi ini, dan scmua yang ada padanya, ji- 
ka kamu mengetahui?" 

85. Mereka akan menjawab: "Kepunyaan 

Allah.'* Katakanlah: ”Maka apakah ka- 

mu tidak ingat?** 

86. Katakanlah: “Siapakah Yang tmpunya 

langit yang tujuh dan Yang Empunya 
’Arsy yang besar’ > " 

87. Mereka akan menjawab "Kepunyaan 
Allah.” Katakanlah: "Maka apakah kamu 
tidak bertakwa?" 

88. Katakanlah: "Siapakah yang di tangan- 

Nya berada kekuasaan atas segala se- 
suatu sedang Dia mclindungi, tetapi ti- 
dak ada yang dapat dilindungi dari 
(azab)-Nya, jikakamu mengetahui?" 

89. Mereka akan menjawab: "Kepunyaan 

Allah " Katakanlah: "(Kalau demikian), 

maka dari jalan m anak ah kamu ditipu?" 

90. Sebenarnya Kami telah membawa ke- 
benaran 1019 ) kepada mereka, dan se- 
sungguhnya mereka benax-benar orang- 
orang yang berdusta. 


ijt' 1 1« Lj jpll^saaj a) 

& ^lA T* ^ 61 




yJ ji 


1018) Maksudnya; diancam dengan hari berbangkit. 

1019) . Yang dimaksud dengan "kebenaian” dalam ayat ini alah kepetcayaan tentang taulud dan hari 
berbangkit. 



JUZ 18 


23. AL MU’MINUUN (ORANG-ORANG YANG BERJMAN) 


537 


91. Allah 9ekali-kali tidak mempunyai anak, 
dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) 
beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta- 
Nya, masing-masmg tuhan itu akan 
membawa makhluk yang diciptakannya, 
dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan 
mengalahkan sebagian yang lain. Maha 
Suci Allah dari apa yang meicka sifat- 
kan itu, 


92. Yang mengetahui semua yang ghaib 1020 ) 
dan semua yang nampak, maka Maha 
Tinggilah Dia dari apa yang mereka per- 
sekutukan. 


Do 'a agar kila tidak dimasukkan ke 
da lam golongan orang-orang zalim, 
pedoman dalam menghadapi la wan 
dan perintah berlindung dari godaan- 
godaan syaitan. 


93. Katakanlah: ”Ya Tuhan, jika Engkau 

sungguh-surigguh hendak memperlihat- 
kan kepadaku azab yang diancamkan 
kepada mereka. 

Jk ' >' )\f t" l|'i . “J 

0 OJ JCj)la Jj 

94. ya Tuhanku, maka janganlah Engkau 
jadikan aku berada di antara orang- 
orang yang zalim.” 

\ C/) 

95. Dan setungguhnya Kami benar-benar 
kuasa untuk memperlihatkan kepadamu 
apa yang Kami ancamkan kepada me- 
reka. 


96. Tolaklah perbuatan buruk mereka dc- 
ngan yang lebih balk. Kami lebih 

mengetahui apa yang mereka sifat- 
kan 1021 ). 

jlc •' 1 >- ' yt 

97. Dan katakanlah: ”Ya Tuhanku aku ber- 
lindung kepada Engkau dari bisikan- 
bisikan syaitan. 


98. Dan aku berlindung (pula) kepada Eng- 
kau ya Tuhanku, dari kedatangan me- 
reka kepadaku.'* 

. y } t . ■*» ^ t * x ^ 

^ CJy^a^; j* v-v 

!020).Lihat not. 14. 

1021).Maksudnya: perkataan perkataan dan perbuatan-pcrbualan kaum musyrflein yang tidak baik itu 
hendaklah dihadapi oleh Nabt dengan yang baik, umpama dengan mema’aikannya, aval tidak 
membawa kepada kelemahan dan kemunduran daVah. 


538 


23. AL MU’MINUUN (ORANG-ORANG YANG BER1MAN) 


JUZ 18 


99. (Demikianlah keadaan orang-orang ka- 
fir itu), hingga apabila datang kematian 
kepada seseorang dari mereka, dia ber- 
kata: "Ya Tuhanku kembalikanlah aku 
fke dunia) 1022 ), 

100. agar aku beibuat amal yang saleh tei- 
hadap yang telah aku tinggalkan. Se- 
kali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah 
perkataan yang diucapkannya taja. Dan 
di hadapan mereka ada dinding sampai 
bail mereka dibangkitkan'O 2 3 ) 

Perisliwa-peristlwa pada hari kiamat 

dan kedahtyatannya. 

101. Apabila ungkakala ditiup maka tidak - 
lah ada lagi pertalian nasab di an tax a 
mereka pada hari itu 1024 ) , dan tidak ada 
pula mereka saling bertanya. 

102. Barangsiapa yang berat timbangan (ke- 
baikan)nya 1025 ) , maka mereka itulah 
orang-orang yang dapat keberuntungan. 

103. Dan barangaiapa yang ringan timbang- 
annya'026 ^ t maka mereka itulah orang- 
orang yang merugikan dirinya sendiri, 
mereka kekal di dalam net aka Jahan- 
nam. 




t ^ r 




>-4=r 4 /*—^ 1 


104. Muka mereka dibakar api neraka, dan 
mereka di dalam neraka itu dalam ke- 
adaan cacat. 

105. Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan 
kepadamu se kalian, tctapi kamu selalu 
mendustakannya 7 




1022) Makiudnya orang-orang kafir diwaktu menghadapi sakratul maul, mmla supaya diperpanjang 
umur mereka. agar mereka dapat beriman 

1023) Makiudnya mereka sekarang telah menghadapi suatu kehidupan baru. yaitu kehidupan dalam 
kubur, yang membatasi antara dunia dan akhirat. 

1024) Makwdnya pada hari kiamat itu, manusia tidak dapat tolong menolong walaupun dalam kalang 
an sekehiarga. 

1025) .Maksudnya: orang-orang mu'min yang beramal saleh. 

1026) Maksudnya: orang-orang kafir, karena kepercayaan dan amal mereka tidak dihargai oleh Allah di 
hari kiamat itu Lihat ayat 10$ , surat (18) Al Kahfi. 


JUZ 18 


23. ALMU’MINUUN (ORANG-ORANG YANG BER1MAN) 


539 


r-« 




106. Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, kami 
tetah dikuasai oleh kejahatan kami, dan 
adalah kami orang-orang yang sesat. 




107. Ya Tuhan kami, keluaikanLah kami da- 
ripadanya (dan kembalikanlah kami ke 
dunia), maka jika kami kembali (jug* 
kepada kekafiran). sesungguhnya kami 
adalah orang-orang yang zalim." 

108. Allah berfirman; "Tinggallah dengan hi- 
na di dalamnya, dan jartganlah kamu 
berbicara dengan Aku. 

109. Sesungguhnya, ada segolongan dari 
hamba-hamba-Ku berdo’a (di dunia): 
"Ya Tuhan kami, kami telah beriman, 
maka ampunilah kami dan berilah kami 
rahmat dan Engkau adalah Pemberi 
rah mat Yang Paling Balk. 

110. Lalu kamu menjadikan mereka buah 
ejekan, sehingga (kesibukan) kamu 
mengejek mereka, menjadikan kamu 
lupa mengingat Aku, dan adalah kamu 
selaiu mentertawakan mereka, 

111. Sesungguhnya Aku memberi balasan ke- 
pada mereka di hari ini, k arena ke- 
sabaran mereka; sesungguhnya mereka 
itulah orang-orang yang menang 10 * 7 ) 

112. Allah bertanya: "Berapa tahunkah lama- 
nya kamu tinggal di bumi?” 

113. Mereka menjawab: "Kami tinggal (di 

bumi) schari atau setengah hari, maka 
tanyakanlah kepada orang-orang yang 
menghitung.” 

114. Allah berfirman: ’’Kamu tidak tinggal 

(di bumi) melainkan sebentar saja, ka- 
lau kamu sesungguhnya mengetahui>®28 j •• 


vj s9 o Jv£- j 1 j LgX* ^ J 


j oyy^. <s JCt* cA jt} a 


0 y 


1027) . Maksud ayat 108, 110 dan 111 ialah bahwa orang-orang kafir Itu diperintahkan tinggal tetap di 
neraka dan tidak boleh berbicara dengan Allah, karena mereka selaiu mengejek cjek orang-orang 
yang benman, berdo'a kepada Allah supaya diben ampun dan rahmat. 

1028) Maksudnya mereka hendaknya harus mengetahul bahwa hidup di durna itu hanyalah sebentar 
saja. sebab itu mereka seharusnya janganlah hanya mencurahkan perhatian kepada urusan du- 
ntawi saja. 


540 


23. AL MITMINUUN (ORANG-ORANC YANG BERIMAN) 


Jl'Z 18 


Tuhan menciptakan manuiia bukanlah 

dengan percuma. 

115. Maka apakah kamu mengira, bahwa *e- 
sungguhnya Kami menciptakan kamu 
secara main-main (saja), dan bahwa 
kamu tidak akan dikembalikan kepada 
Kami? 

116. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Se- 
benamya; tidak ada Tuhan (yang berhak di- 
scmbah) selain Dm. Tuhan (Yang mcmpu- 
nyai) 'Arsy yang mulia 

117. Dan barangaapa mcnyembah tuhan 
yang kin di samping Allah, padahal 
tidak ada suatu dalilpun baginya ten- 
tang itu, maka sesungguhnya perhitung 
annya di sisi Tuhannya. Swungguhnya 
orang-orang yang kafir itu tiada berun- 
tung 

118. Dan katakanlah: ”Ya Tuhanku berikh 
ampun dan berikh rahmat, dan Engkau 
adalah Pemberi rahmat Yang Paling 
baik.’’ 




PENUTUP 

Surat A1 Mu’minuun dimulai dengan sifat-sifat yang dipunyai oleh seorang mu ‘min yang ber- 
bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Sekalipun Allah tidak membeda-bedakan pemberian rezki 
di dunia ini kepada manuria apakah ia mu’min atau kafir, tetapi kcbahagiaan yang sebenamya 
hanya diberikan kepada orang-orang yang mu ’min di akhirat kelak. 

Kemudian dikemukakan apa yang telah dialami oleh para nabi dan kaum-kaum kepada siapa 
mereka diutus; orang-orang yang mengikuti nabi sclalu mcndapat pertolongan dan AUah, sedang 
orang-orang yang mengingkari nabi dihancurkan dan dimusnahkan Allah agar menjadi i’tibar 
bag] umat-umat yang datang kemudian. 

Setekh menggambarkan kedahsyatan hari kiamat. maka surat ini ditutup dengan menggam- 
barkan hasil yang diperoleh oleh orang-orang mu'min dan orang-orang kafir di akhirat nanti. 


JUZ 18 


23. AL MU’MINUUN (ORANG-ORANG YANG BER1MAN) 


54 1 



PERSESUAIAM SURAT AL MUWSUUN DENGAN SURA T AN NUUR. 

1 Pa da bagian pcrmulaan jurat A1 Mu'minuun dtscbutkan bahwa salah satu tanda orang-orang 
mu’min itu ialah orang yang menjaga kemaluannya sedans permulaan sural An Nuur rnenc- 
tapkan hukum bag] orang-orang yang yang tidak dapat menjaga kemaluannya yaitu pezina 
wanita, pezina laki-laki dan apa yang berhubungan dengannya. seperti menuduh orang ber- 
buat zina. qishshatul ifld, keharusan mcnutup mata terhadap hal-hal yang ada hubungannya 
dengan perbuatan zina, menyuruh agar orang-orang yang tidak sanggup melakukan pernikah- 
an me nab an din dan sebagainya. 

2 Pada surat Al Mu'minuun Allah menegaskan bahwa Dia mcnciptakan alam ini ada hikmah- 
nya, yaitu agar semua makhluk yang diciptakan-Nya itu melaksanakan pcrintah-perintah dan 
menghentikan larangan-larangan-Nya sedang surat An Nuur menyebutkan sejumlah perintah- 
perintah dan larangan-larangan itu. 


542 


24. AN NUUR (CAHAYA) 


JUZ 18 



JUZ 18 


24. AN NUUR (CAMAY A) 


543 


* & 


AN NUUR (CAHAYA) 

SURAT KE 24 : 64 *yat 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Pcnyayang. 

HUKUMHUKUM PER7JNAAN DAK 
HUK UM-HUK UM PER GA ULAN 


Hukum perzinaan. 

1. (Ini adalah) satu surat yang Kami turun- 
kan dan Kami wajibkan (menjalankan 
hukum-hukum yang ada di dalam)nya, 
dan Kami turunkan di dalamnya ayat- 
ayat yang jelas, agar kamu selalu 
mengingatinya. 

2. Perempuan yang berzina dan l&ki-laki 
yang berzina, maka deralah tiap-tiap se- 
orang dan keduanya seratus kali dera, 
dan janganlah betas kasihan kepada ke- 
duanya mencegah kamu untuk (men- 
jalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhuat. 
dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 
mereka disakvikan oleh sekumpulan dari 
orang-orang yang beriman. 

3. laki-laki yang berzina Cidak mengawini 
melainkan perempuan yang berzina, atau 
perempuan yang musynk; dan perem- 
puan yang berzina tidak dikawini me- 
lainkan oleh laki-laki yang berzina atau 
laki-laki musyrik, dan yang demikian itu 
diharamkan atas orang-orang yang 
mu’min 1029 ). 

Hukum menuduh wanita yang 
baik-baik berzina. 

4. Dan orang-orang yang menuduh wani- 
ta-wanita yang baik-baik 1030 ) (berbuat 
zina) dan mereka tidak mendalangkan 












1029) Maksud ay at ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawm dengan yang berzina, demikian 
pula sebaliknya. 

10J0).Yang dimaksud "wanita-wanita yang baik-baik'' di sinj ialah wanita-wanila yang suci, akil balig 
dan muslimah 


544 


24. AN NUUR (CAHAYA) 


JUZ 18 


empat orang saksi, maka deialah me- 
reka (yang menuduh itu) delapan puluh 
kali dera, dan janganlah kamu terima 
kesaksian mereka buat selama-lamanya, 
Dan mereka itulah orang-orang yang fa- 
nk. 

5. kecuali orang-oiang yang bertaubat se- 
sudah itu dan memperbaiki (dirinya), 
maka sesungguhnya Allah Maha Pe- 
ngampun lagi Maha Penyayang. 

Hukum Li 'an. 

6. Dan orang-orang yang menuduh Uteri- 
nya (bcrzina), padahal mereka tidak ada 
mempunyai saksi-saksi sclain diri mereka 
sendtri, maka persaksian orang itu ialah 
empat kali bersumpah dengan nama 
Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk 
orang-orang yang benar. 

7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa 

la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk 
orang-orang yang berdusta 1 03 1 ) . 

8. Isterinya itu dihindarkan dart hukuman 
oleh sumpahnya empat kali atas nama 
Allah sesungguhnya suaminya itu be- 
nar -benar termasuk orang-orang yang 
dusta, 

9. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat 
Allah atasnya jika suaminya itu terma- 
suk orang-orang yang benar. 


0 




. Sf v: \ - \<'uv — i-i - -— 

O Hj 1 ^4— J O j JJoj 

©OJjiSfr J* 1 

Jt O' 


10. Dan andaikata tidak ada kumia Allah 
dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andai- 
kata) Allah bukan Penerima Taubat lagi 
Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan 
mengalami kcsulitan-kesulitan). 


Tuduhan yang bohong terhadap 
Aisyah r.a. UmmulMu 'minin. 


11. Sesungguhnya orang-orang yang mem- 
bawa berita bohong itu adalah dari 
golongan kamu juga. Janganlah kamu 


ai' 1 O'j 


C ^ 

i \j j * icf oj jj * j [ 


1031). Maksud ayat 6 dan 7: Orang yang menuduh isterinya berbuat tina dengan lidak mengajukan em- 
pa orang saksi, harustah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar da- 
lam tuduhannya itu Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena la'nat Allah jika 
dia berdusta. Masalah ini daUm fiqih dikenal dengan "Li'an’*. 


I x > 


JUZ 18 


24. AN NUUR (CAHAYA) 


545 




kira bahwa berita bohong itu buiuk bagi 
kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu 
Tiap-tiap seseorang dan mereka men- 
dapat balasan dari dosa yang dikerjakan- 
nya. Dan sapa di an tar a mereka yang 
mengambil bahagian yang terbesar dalam 
penyiaran berita bohong itu baginya azab 
yang besai 1032 ). 

12. Mengapa di waktu kamu mendengar 
berita bohong itu orang-orang mu’minin 
dan mu'minat tidak beraangka baik ter- 
hadap din mereka aendiri, dan (mengapa 
tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita 
bohong yang nyata." 

13. Mengapa mereka (yang mcnuduh itu) ti- 
dak mendatangkan empat orang saksi 
atas berita bohong itu? Oleh k arena me- 
reka tidak mendatangkan saksi -saksi 
maka mereka ltulah pada sisi Allah orang- 
orang yang dusta. 

14. Sekiranya tidak ada Icumia Allah dan 
rahmat-Nya kepada kamu wmua di du- 
nia dan di akhirat, niseaya kamu di- 
timpa azab yang besai, karena pem- 
bicaraan kamu tentang berita bohong 
itu. 

15. (Ingatlah) di waktu kamu menerima beti- 
ta bohong itu dari mulut ke mulut dan 
kamu katakan dengan mulutmu apa 
yang tidak kamu ketahui sedikit juga, 
dan kamu menganggapnya suatu yang 
ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah 
adalah besar. 


'Cljj 1 j lilfc) All ' 1 




1032). Bents bohong ini mcngenai uteri Rasulutlah s.a.w. ’Aisyah r.a. Ummul Mu’minin. schabis p era eg 
dengan Barn Muihthaliq bulan Sya’ban S H. Peperangan itu diikuti oleh kaum munafik, dan turut 
pula 'Aisyah dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan antara isten-isteri bebau Dalam 
perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. 'Aisyah ke luar 
dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hi- 
lang, taludia pergi lagi mencarinva. Semen tars itu, rombongan beiangkat dengan pcrsangkaan 
bahwa 'Aisyah masih ada dalam sekedup. SctcLah 'Aisyah mengetahui, sekedupnya sudah be- 
iangkat dia duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya 
Kebetulan, lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi. Shafwan ibnu Mu'aththal, diketemukannya 
seseorang sedang tidur sendirian dan dia lerkejut scraya mcngucapkan: "Inna liliahi wa inna ilaihi 
raji’un, isteri Rasul!" Aisyah terbangun Lalu dia dipersilahkan oleh Shafwan mengendari unla- 
nya Shafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang me 
lihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing Mulailah timbul desas-desus. 
Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya, maka fltnahan atas 'Aisyah r.a itupun ber- 
tambah luas, sehingga memmbulkan kegoncangan di kalangan kaum mu slim in. 


546 


24. AN NUUR (CAHAYA) 


JUZ 18 


16. Dan mengapa kamu tidak berkata, di 
waktu mendengar berlta bohong itu: 
”Sekali-kali tidak lah pantas bagi kita 
memperkatakan ini. Maha Suci Engkau 
(Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang 
besar.” 

17. Allah memperingatkan kamu agai (ja- 
ngan) kembali mempeibuat yang seperti 
itu sclama-lamanya. jika kamu orang- 
orang yang beriman, 


o [ I-C 1 ? iyii j'i ii \^agl 


18. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepada kamu. Dan Allah Maha Menge- 
tahui lag) Maha Bijaksana 

19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin 

agai (berita) perbuatan yang amat keji 
itu tersiar di kalangan orang-orang yang 
beriman, bagi mercka azab yang pedih 
di durna dan di akhirat. Dan Allah 

mengetahui, scdang, kamu tidak menge- 
tahul 

20. Dan sekiranya tidak lah kaiena kurnia 

Allah dan rahmat-Nya kepada kamu se- 
mua, dan Allah Maha Pcnyantun dan 
Maha Penyayang, (niscaya kamu akan 

ditimpa azab yang bcsar). 

21. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 

lah kamu mengikuti langkah langkah 
syaitan. Barangsapa yang mengikuti 
langkah -langkah syaitan, maka se- 

sungguhnya syaitan itu menyuruh me- 
ngerjakan perbuatan yang keji dan yang 
mungkar. Sekiranya tidaklah karena kur- 
nia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu 
sekalian, niscaya tidak seorangpun dari 
kamu bersih (dari perbuatan-pcrbuatan 
keji dan mungkar itu) selama-lamanya, 
tetapi Allah membersihkan siapa yang di- 
kehendaki-Nya. Dan Allah Maha Men- 
dengar lagi Maha Mengetahui 

22. Dan ja ngan lah orang-orang yang mem- 

puny ai kelebihan dan kelapangan di an- 
tara kamu bersumpah bahwa mereka 
(tidak) akan member! (bantu an) kepada 
kaum kerabat(nya), orang-orang yang 
miskin dan orang-orang yang berhijrah 
pada jalan Allah, dan hendaklah me- 
reka mema’aikan dan berlapang dada. 
Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah 


jLJ) i 0 ' < - 


s r 


-i >> 




& & 3 0 






JUZ 18 


24. AN NUUR (CAHAYA) 


547 


,\\N 


f(A 


''XL* 

'/i 


■ 


U A 


9 1 


mengampunimu'’ Dan Allah adalah Maha 
Pcngampun lagi Maha Penyayang 
1033 ). 

23. Sesungguhnya orang-orang yang me- 
nuduh wanita-wanita yang baik-baik, 
yang lengah* 03 *) tagi bcnman (berbuat zi- 
na), meieka kena la'nat di dunia dan akhi- 
rat, dan bap mereka azab yang besar, 

24. pada hari (ketika), lidah, tang an dan ka- 
ki mereka mepjadi saka atas mereka ter- 
hadap apa yang dahulu mereka kerja- 
kan. 

25. Di hari itu, Allah akan memberi mereka 
balasan yang setimpal menurut semesti- 
nya, dan tahulah mereka bahwa Allah- 
lah Yang Benar, lagi Yang menjelaskan 
(segala sesuatu menurut hakikat yang se- 
benarnya). 

26. Wanita-wanita yang keji adalah untuk 
laki-laki yang keji, dan laki-laki yang ke- 
ji adalah buat wanita-wanita yang keji 
(pula), dan wanita-wanita yang baik ada- 
lah untuk laki-laki yang baik dan laki- 
laki yang baik adalah untuk wanita-wa- 
nita yang baik (pula). Mereka (yang di- 
tuduh) itu bersih dari apa yang dituduh- 
kan oleh mereka (yang menuduh itu). 
Bagi mereka ampunan dan rezki yang 
mulia ( surga ) 103S ). 

Ptdoman-pedoman untuk memasuki 
rumah orang lain. 

27. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
tah kamu memasuki rumah yang bukan 
rumahmu sebelum meminta izin dan 
memberi salam kepada penghuninya. 
Yang demikian itu lebih baik bagimu, 
agar kamu (selalu) ingat. 


as \ f 7" *i 










\U ' &§£ Ppi o Ap 6 




]p\* ceSUgS 


1033) . Ayat mi berhubungan dengan jumpah Abu Bakar r.a. bahwa dta (idak akan memberi apa-apa ke- 
pada kerabatnya ataupun orang lain yang terlibat dalam menyiarkan berita bohong tentang dirl 
'Aisyah Maka turunlah ayat ini melarang beliau melaksanakan sumpahnya itu dan menyuruh me- 
ma'afkan dan berlapang dada terhadap mereka sesudah mereka mendapat hukuman atas per- 
buatan meieka itu. 

1034) . Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang lengah lalah wanita-waniu yang tidak pernah sekali 
juga teringat oleh mereka akan meUkukan perbuatan yang keji itu. 

1035) . Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a dan Shafwan dan segala tuduhan yang ditujukan ke- 

pada mereka. Rasulullih adalah orang yang paling baik maka pastilah waruta yang baik pula 
yang menjadi isteri behau. 



548 


24. AN NUUR (CAHAYA) 


JUZ 18 


28. Jika kamu tidak menemui seorangpun di 

dalamnya, maka janganlah kamu ma- 
suk sebelum kamu mendapat izin. Dan 
jika dikatakan kepadamu: "Kembali 

(saja)lah", maka hendaklah kamu kem- 
bali Itu lebih bersih bagimu dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu ker- 
jakan. 

29. Tidak ada dosa atasmu memasuki ru- 
rn ah yang tidak disediakan untuk di- 
diami, yang di dalamnya ada kepcrluan- 
mu. dan Allah mengetahui apa yang ka- 
mu nyatakan dan apa yang kamu sem- 
bunyikan. 

Pedoman pergaulon antara laki-laki 

dan wanita yang bukan " mahram . " 

30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang 

beriman: "Hendaklah meieka menahan 

pandangannya, dan memelihaia kemalu- 
annya; yang demikian itu adalah lebih 
suci bagi meieka, sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang mercka per- 
buat". 

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: 
"Hendaklah meieka menahan pandangan- 
nya, dan memelihaia kemaluannya, dan 
janganlah mereka menampakkan perhias- 
annya, kecuali yang (biasa) nampak dari 
padanya. Dan hendaklah mereka menutup- 
kan kain kudung ke dadanya, dan jangan- 
lah menampakkan perhiasannya, kecuali 
kepada suami mereka, atau ayah meieka, 
atau ayah suami meieka, atau putera- 
putera meieka, atau puteia-puteia suami 
meieka, atau saudara-saudara laki-laki mere- 
ka, atau putera-putcra saudara laki-laki 
mereka, atau putera-putera saudara perem- 
puan mereka, atau wanita-wanita Islam, 
atau budak-budak yang mereka miliki, 
atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 
mcmpunyai keinginan (teihadap wanita) 
atau anak-anak yang belum mengerti ten- 
tang aurat wanita. Dan janganlah meieka 
memukulkan kakinya agar diketahui per- 
hiasan yang mereka sembunyikan. Dan 
bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, 
hai orang-oiang yang beriman supaya 
kamu beruntung. 




©- 


Jo[>k 



allV 5 U 4 5 

&JZ3itS£- 

. fcs i 


•s -rr V -.t c 'A - r- t 


ji. aJj 


JUZ 18 


24. AN NUUR (CAHAYA) 


549 




Anjuran berkawin. 

32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sen- 
dirian 1036 ) di antaia kamu, dan orang- 
orang yang layak (berkawin) Uari ham- 
ba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perem- 
puan. Jika mereka mi skin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia- 
Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian- 
Nya) lagi Maha Mcngetahui. 

33. Dan orang-orang yang tidak mampu ka- 
win hendaklah mcnjaga kesucian (din) 
nya, sehingga Allah memampukan me- 
reka dengan karunia-Nya. Dan budak- 
budak yang kamu miliki yang mengingin- 
kan perjanjian. hendaklah kamu buat per- 
janjian dengan mereka 1037 ) , jika kamu 
mengetahui ada kebaikan pada mereka, 
dan berikanlah kepada mereka sebaha- 
gian dan hart a Allah yang dikaruniakan- 
Nya kepadamu 103 *) . Dan janganlah ka- 
mu paksa budak-budak wanitamu untuk 
melakukan pelacuran, sedang mereka sen- 
diri mengingini kesucian, k arena kamu 
hendak mencan keuntungan duniawi. Dan 
barangsiapa yang memaksa mereka, ma- 
ka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang (ke- 
pada mereka) sesudah mereka dipaksa 
(itu)1039). 

Pencerminan ayat-ayat Al Qur 'an sebagai 
nur Ilahi pada langit dan burnt. 

34. Dan sesungguhnya Kami telah me- 
nurunkan kepada kamu ayat-ayat yang 
memberi penerangan, dan contoh-contoh 
dan orang-orang yang terdahulu sebelum 
kamu dan pelajaran bagi orang-orang 
yang bertakwa. 


'y^~> ' dlj 






tsji 1 -ji 


■} 



.A, u “5 


iSj 


1036) .Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wamta yang tidak bersuami, di- 

bantu agar mereka dapat kawtn. 

1037) .Salah satu cart dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba bo- 
leh meminta kepada tuannya untuk dimerdekakan. dengan perjanjian bahwa budak itu akan 
membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah mencrima perjanjian itu 
kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup mehtnast pembayaran itu dengar hart a yang halal. 

1038) . Untuk mempcrccpat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu dilolong dengan harta- 
harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. 

I 039). Makiudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran 
oleh tuannya itu, selama mereka tidak mcngulangi perbuatannya itu lagi. 



550 


24. AN NUUR (CAHAYA) 


JUZ 18 


35. Allah (Pembeil) cahaya (kepada) langit 
dan bumL Perumpamaan cahaya Allah, 
adalah seperti sebuah lubang yang tak 
tembus 1040 ) , yang di dalamnya ada pe- 
tit a be sax Pelita itu di dalam kaca (dan) 
kaca itu seakan-akan bin tang (yang ber- 
cahaya) seperti mutiara, yang dinyala- 
kan dengan m inyak dari pohon yang ba- 
nyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun 
yang tumbuh tidak di sebelah timur (se- 
suatu) dan tidak pula di sebelah ba- 
i*t(nya)l° 41 ) , yang minyaknya (sg)a) 
hampir-hamptr menerangi, walaupun ti- 
dak disentuh apt Cahaya di atas cahaya 
(berUpis-lapis). Allah membimbing ke- 
pada cahaya-Nya siapa yang Dia ke- 
hendaki, dan Allah memperbuat per- 
umpamaan-perumpamaan bagi manusia, 
dan Allah Maha Mengetahui segala sc- 
tuatu. 

Mereka yang men da pat pancaran nur Ilahi. 

36. Bertasbih 1042 ) kepada Allah di mtsjid- 
masjid yang telah diperintahkan untuk 
dimuliakan dan disebut nama-Nya di da- 
lamnya, pada waktu pagi dan waktu pe- 
tang, 

37. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh per- 
niagaan dan tidak (pula) oleh jual beli 
dari mengingati Allah, dan (dari) men- 
dirikan sembahyang, dan (dari) m em- 
bay axk an zakat. Mereka takut kepada 
suatu hari yang (di hari itu) had dan 
pcnglihatan menjadi goncang. 

38. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) 
supaya Allah memberi balasan kepada 
mereka (dengan balasan) yang lebih baik 
dari apa yang telah mereka kerjakan, 
dan supaya Allah menambah karunia- 
Nya kepada mereka. Dan Allah mem- 
beri rezki kepada siapa yang di- 
hendaki-Nya tanpa batas. 


! \u ' tit 



, /i } t ( 7^ 8- t o 






'»j £§ \ 1 

\) V 0>^JjLS 

o_>i) ' Aiit J 
- U 't'U 4 . *< - 

ft 

> 


1040) . Yang dimaksud "lobang yang tidak tembui” (misykat). ialah suatu lobang di dinding rumah yang 

tidak tembui sampai ke sebelahnya, biasanya digunakan untuk tempat lampu. atau barang- 
barang lain. 

1041) .Maksudnya: pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit la dapat Sinai matahaii baik di waktu 

matahari teibit maupun di waktu matahart akan terbenam, sehingga pohonnya subur dan buah 
nya mcnghaailkan minyak yang baik. 

1042) . Yang bertasbih ialah laki-laki yang tersebut pada ayat 37 berikut. 


JUZ 18 


24. AN NUUR (CAHAYA) 


551 


Me re hi yang tidak mendapatkan 
pancaran nur Ilahi. 

39. Dan orang-orang yang kafir amal-amal 
mereka adalah laksana fat am organa di 
tan ah yang datar, yang disangka air 
oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bi- 
la didatanginya air itu dia tidak men- 
dapatinya icsuatu apapua Dsn di dapatinya 

(ketetapan) Allah di sisinya, 
lalu Allah memberikan kepadanya pcr- 
hitungan amal-amal dengan cukup dan 
Allah adalah sangat cepat perhitungan- 
Nyal043). 

40. Atau aeperti gelap gulita di lautan yang 
da Lam, yang diliputi oleh ombak, yang di 
atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) 
awan; gelap gulita yang tindih-bertindih , 
apabila dia mengeluarkan tangannya, 
ttadalah dia dapat melihatnya, (dan) 
barangsapa yang tiada diberi cahaya 
(petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mem- 
punyai cahaya icdikitpun. 

Pencerminan kekuasaan Allah. 

41. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: 
kepada-Nya bertasbih apa yang di langit 
dan di bumi dan (juga) burung dengan 
mengembangkan sayapnya. Masing-masing 
telah mcngetahui (cara) sembahyang dan 
tasbihnya 1 ® 44 ) , dan Allah Maha Menge- 
tahui apa yang mereka kcrjakan, 

42. Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan la- 
ngit dan bumi dan kepada Allah-lah 
kembali (semua makhluk). 

43. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah 
mengarak awan, kemudian mengumpul- 
kan ant at a (bagian-bagian)nya, kemu- 
dian menjadikannya bertindih-tindih, 
maka kelihatanlah olehmu hujan ke luar 
dari celah-celahnya dan Allah (jug*) mc- 
nurunkan (butiran-butiran) es dari la- 
ngit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan 
awan seperti) gunung-gunung, maka di- 
timpakan-Nya (butiran-butiran) es itu 








f\ I / # \ ** of - ^ w ti 

\\ c? & kpi 3 ** JJ ' 


j* ^.>S$ JjdC&j 

C*1 ' JCjJJ tlli' 1 /y 

5%/ 


1043) Orang-orang kafir, karena amal-amal mereka tidak drdasarkan atai iman, tidaktah mendapat 
balasan dari Tuhan di akhirat walaupun di dunia mereka mengira akan mendapat balaun atas 
amalan mereka itu. 

1044) , Masing-masing makhluk mengetahui cara shalat dan tasbih kepada Allah dengan ilham dari 
Allah. 




552 


24. AN NUUR (CAHAYA) 


JUZ 18 


kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan 
dipalingkan-Nya dari napa yang di- 
kehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu 
hampir-hampir menghilangkan peng- 
lihatan. 

44. Allah ' mempergantikan malam dan siang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu, 
terdapat pelajaran yang besar bagi 
oiang-orang yang mempunyai penglihat- 
an. 

45. Dan Allah telah menciptakan semua je- 
nis hewan dari ah, maka sebagian dari 
he wan itu ada yang beijalan di atas 
perutnya dan sebagian beijalan dengan 
dua kaki, sedang sebagian (yang lain) 
beijalan dengan empat kaki. Allah men- 
ciptakan apa yang dikehendaki-Nya, se- 
sungguhnya Allah Maha Kuasa atas Se- 
ga la sesuatu. 

46. Sesungguhnya Kami telah menurunkan 
ayat-ayai yang menjelaskan. Dan Allah 
memhnpin siapa yang dikehendaki-Nya 
kepada jalan yang lurus. 

Perbedaan sikap orang-orang munafik 
dan orang-orang mu "min dalam 
bertahkim kepada rasul. 

47. Dan meieka betkata "Kami telah ber- 
iman kepada Allah dan rasul, dan kami 
mentaati (keduanya)." Kemudian se- 
bagian dari mereka berpaling sesudah 
itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang- 
orang yang beriman. 

48. Dan apabila mereka dipanggil kepada 
Allah 1045 ) dan rasul-Nya, agar rasul 
menghukum (mengadili) di an tar a mere- 
ka, tiba-tiba sebagian dari mereka me- 
nolak untuk datang. 

49. Tetapi jika keputusan itu untuk (ke- 
maslahatan) mereka, mereka datang ke- 
pada rasul dengan patuh. 

50. Apakah (ketidak datangan mereka itu 
karena) dalam hati mereka ada pe- 
nyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu 
ataukah (karena) takut kalau-kalau 
Allah dan rasul-Nya berlaku zalim ke- 
pada mereka? Sebenarnya, mereka itu- 
lah orang-orang yang zalim. 




i> 




Ah 1 ' J* 

Ah' J^[ 

j* Ah ’ 1 


1045) Maksudnya Dipanggil untuk bertahkim kepada KitabuUah. 


JUZ 18 


24. AN NfUR (CAHAYA) 


553 


51. Sesungguhnya jawaban orang-orang 
mu ’min, bila mereka dipanggil kepada 
Allah dan rasul-Nya agar rasul meng- 
hukum (mengadili) di antara mereka 1046 ) 
ialah ucapan." "Kami mendengar. dan 
kami patuh." Dan mereka itulah orang- 
orang yang beruntung. 

52. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah 
dan rasul-Nya dan takut kepada Allah 
dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka 
adalah orang-orang yang mendapai ke- 
menangan 1047 ) . 

53. Dan mereka bcrsumpah dengan nama 
Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu 
suruh mereka berperang, pastilah mereka 
akan pergl Katakanlah: "Janganlah kamu 
bcrsumpah, (karena ketaatan yang diminta 
ialah) ketaatan yang sudah dikenal. Se- 
sungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu keijakan.” 

Kekuasaan yang difan/ikan Allah kepada 
orang yang ta 'at dan mengerjakan 
amal saleh, 

54 Katakanlah: ’Ta’atlah kepada Allah dan 
ta'atlah kepada rasul, dan jika kamu 
berpaling maka sesungguhnya kewajib- 
an rasul itu adalah apa yang dibeban- 
kan kcpadanya, dan kewajiban kamu se- 
kalian adalah semata-mata apa yang di- 
bebankan kepadamu. Dan jika kamu 
ta'at kepadanya, niscaya kamu men- 
dapat pctunjuk. Dan tidak kin kewajib- 
an rasul itu melainkan menyampaikan 
(amanat Allah) dengan terang.” 

55. Dan Allah tekh berjanji kepada orang- 
orang yang beriman di antara kamu dan 
mengerjakan amal-amal yang saleh bah- 
wa Dia sungguh-sungguh akan menjadi- 
kan mereka berkuasa di bumi, sebagai- 
mana Dia tekh menjadikan orang-orang 
yang sebelum mereka berkuasa, dan 
sungguh Dia akan meneguhkan bag) me- 
reka agama yang telah diridhai-Nya un- 
tuk mereka, dan Dk benar-benar akan 







A£\^yL^ju S J J*s 


Ic-J 




1046) Maksudnya: Di antara kaum mu slim in dengan kaum muslimin dan antara kaum muslimin de- 
ngan yang bukan muslimin. 

1047) . Yang dimaksud dengan "takut kepada Allah” ialah takut kepada Allah disebabkan dosa-dosa 

yang telah dikerjakannya, dan yang dimaksud dengan "takwa” ialah memeiihara diri dari segala 
macam dosa-dosa yang mungkin terjadi. 





554 


24. AN NUUR (CAHAYA) 


JUZ 18 


' t 


56. 


57. 


menukar (keadaan) mereka, sesudah me- 
reka berada dalam ketakutan menjadi 
am an scntausa. Mereka tetap me- 
nyembah-Ku dengan tiada memperse- 
kutukan sesuatu apapun dengan Aku. 
Dan baiangsiapa yang (tetap) kafir sesu- 
dah (janji) itu, maka mereka itulah orang- 
orang yang fasik. 

Dan dirikanlah sembahyang, tunai- 
kanlah zakat, dan ta'atlah kepada rasul. 
supaya kamu diberi rahmat. 


Janganlah kamu kira bahwa orang-orang 
yang kafir itu dapat melemahkan (Allah 
dari mengazab mereka) di bumi ini, sedang 
tempat tinggal mereka (di akhirat) adalah 
neraka. Dan sungguh a mat jeleklah tempat 
kembali itu. 

Pedoman pergaulan dalam rurnah tangga, 

58. Hai orang-orang yang beriman, hendak- 
lah budak-budak (lelaki dan wanita) yang 
kamu miliki, dan orang-orang yang be- 
lum balig di antara kamu, meminta izin 
kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) 
yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika 
kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di 
tengah hari dan sesudah sembahyang 
Isya‘. (Itulali) tiga 'aurat bagi kamu 1048 y 
Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pub) 
atas mereka sebin dari (tiga waktu) 
itu 1049 ) . Mereka melayani kamu, sebaha- 
gian kamu (ada keperluan) kepada se- 
bahagbn (yang bin). Demikianbh Allah 
menjela-skan ayat-ayat bagi kamu. Dan 
Allah Maha Mengetahui bgi Maha Bijak- 
sana. 

59. Dan apabiia anak-anakmu telah sampai 
umur balig. maka hendakbh mereka me- 
minta izin, seperti orang-orang yang sc- 
belum mereka meminta izin l0S0 ). Demi- 
kbnlah Albh menjebskan ayat-ayat-Nya. 
Dan Albh Maha Mengetahui bgi Maha 
Bgaksana. 


r rt- 

=* j * j lali Ji 


J 










- 




1048) . Maksudnya: dga macam waktu yang biasanya di waktu-waktu itu badan banyak terbuka. Oteh 

sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar 
tidui orang dewasa tanpa idzin pada waktu-waktu tenebut. 

1049) . Maksudnya: tidak berdosa kalau mereka tidak dicegah masuk tanpa izin. dan tidak pub mereka 

berdosa kalau masuk tanpa meminta izin. 

1050) . Maksudnya: anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah balig. 
harusbh meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cart orang-orang yang tersebul 
dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin. 



JUZ 18 


24. AN NUUR (CAHAYA) 


555 




60. Dan perempuan-perempuan tua yang te- 
lah terhenti (dan haid dan mengandung) 
yang tiada in gin kawin Oagi), tiada- 
lah alas mereka dosa menanggalkan 
pakaian 105 1 ) mereka dengan tidak (ber- 
maksud) menampakkan perhiasan, dan 
berlaku sop an adalah tebih baik bagi 
mereka. Dan Allah Maha Mendengar tagi 
Maha Mengctahui. 

61. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak 
(pula) bagi orang pincang, tidak (pub) 
bagi orang sakit, dan tidak (pub) bagi 
dirimu sendlri, makan (bersama-sama 
mereka) di rumah kamu sendiri atau di 
rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu- 
tbumu, di rumah saudara-saudaramu yang 
laki-laki, di rumah saudaramu yang pe- 
rempuan, di rumah saudara bapakmu 
yang laki-laki di rumah saudara bapakmu 
yang perempuan, di rumah saudara ibumu 
yang bki-laki di rumah saudara ibumu yang 
perempuan, di rumah yang kamu mi- 
liki kundnyal052) atau di rumah kawan- 
kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu 
makan bersama-sama mereka atau sendirian. 
Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah 
daxi) rumah -rumah (ini) hendaklah kamu 
memberi sabm kepada (penghuninya yang 
berarti memberi salam) kepada dirimu sen- 
diri, sabm yang ditebpkan dari sisi Allah, 
yang diberi berkat bgi baik. Demikian- 
lah Allah menjclaskan ayat-ayat (Nya) 
bagimu, agar kamu memahamuiya. 


A dab pergaulan orang-orang mu "min 
terhadap Rami s.a. w. 

62. Sesungguhnya yang sebenar-benar orang 
mu ’min iabh orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apa- 
bib mereka berada bersama-sama Rasu- 
lullah dalam sesuatu urusan yang me 
merlukan pertemuan. mereka tidak me- 
ninggalkan (Rasululbh) sebelum me 
mint a bin kepadanya. Sesungguhnya 
orang-orang yang meminta bin kepada- 


^ i J-j'' 
O' 








a ->, \rC\ - * ’A 

JAM'LL* 

jh 

JUj j* A^£- 

4^ jMpk lS o 

j v— ~ r ^ t 

1 jT.t ■* ."!(* •; 1 1 \ . " j" 


105 1 l.Maksudnya: pakaian luar yang kabu dibuka tiada menampakkan aurat. 
1052).Maksudnya rumah yang diserahkan kepada kamu mengurusnya. 


556 


24. AN NUUR (CAHAYA) 


JUZ 18 


mu (Muhammad) mereka itulah orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan 
rasul-Nya, maka apabila mereka me- 
minta izin kepadamu kaxena sesuatu ke- 
perluan, berilah izin kepada siapa yang 
kamu' kehendaki di antara mereka, dan 
mohonkanlah ampunan untuk mereka 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun Lagi Maha Penyayang. 

63. Janganlah kamu jadikan panggilan Ra- 
sul di antara kamu seperti panggilan se- 
bahagian kamu kepada sebahagian (yang 
lain). Sesungguhnya Allah telah mcnge- 
tahui orang -orang yang berangsur-ang- 
sur pergi di antara kamu dengan ber- 
lindung (kepada kawannya), maka hen- 
daklah orang-orang yang menyalahi pe- 
rintah Rasul takut akan ditimpa cobaan 
atau ditimpa azab yang pedih. 


64. Ketahuilah sesungguhnya kcpunyaan 
Allah lah apa yang di langit dan di bumi. 
Sesungguhnya Dia mengctahui keadaan 
yang kamu berada di dalamnya (seka- 
rang). Dan (mengetahui pula) hari (manu- 
sia) dikembalikan kepada-Nya, lalu dite- 
rangkan-Nya kepada mereka apa yang te- 
lah mereka ketjakan. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 


\i\s jj 1 


'Adi. 




'♦ i 


$ U £&&& 


'• id ' iLi 'idai 




Zjt 

aj \ % &gi J& ^ UjU 


PENUTUP 

Dalam surat An Nuur terdapal ayat-ayat hukum dan petunjuk-petunjuk Allah bagi manusia, 
baik yang berhubungan dengan hidup kemasyarakatan maupun dengan hidup berumah tangga. 
Kesemuanya itu merupakan cahaya yang menyinari kehidupan manusia dalam menempuh jalan 
yang menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. 

HUBUNGAN SURAT AN NUUR DENGAN SURAT AL FURQAAN. 

1. Surat An Nuur ini, ditutup oleh Allah s.w.t. dengan keterangan bahwa Dialah yang memiliki 
langit dan bumi serta segala isinya dan yang mengaturnya berdasarkan hikmah dan kemas- 
lahatan yang dikehendaki-Nya. Dan Dia pulalah yang berbuat perhitungan terhadap segala 
amal perbuatan hamba-haniba-Nya pada hari kiamat. Maka dalam surat A1 Furqaan Allah 
memulai dengan menunjukkan ketinggian-Nya baik pada zat. sifat-sifat, dan perbuatan-Nya, 
dan menunjukkan pula kecintaan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan menurunkan A1 
Qur’an sebagai pedoman hidup bagi mereka. 



JL'Z 18 


24. AN NUUR (CAHAYA) 


557 



2. Pads akhir surat ini Allah mewajibkan kaum muslimin mengikuti Rajul-N ya, Muhammad 
sa.w.; scita mengancam dengan azab bagi mereka yang menentangnya.maka pada permulaan 
surat A1 Futqaan, Allah menyebutkan bahwa kepada Nabi Muhammad sa w diberikan A1 
Qur’an yang membimbing umat manusia 

3. Pada masing-masing surat itu digam barkan keadaan a wan, turunnya hujan dan penghijau- 
an bumi sebagai bukti kekuasaan Allah. 

4. Dalam kedua surat ini Allah menjelaskan bahwa amal usaha orang-orang kafir pada hah kia- 
mat tidak dibcn pahala barang sedikitpun, dan keduanya menerangkan pula asal mula kejadi- 
an manusia. 


558 


25. AL FURQAAN (PEMBEDA) 


JUZ 18 


AL FURQAAN (PEMBEDA) 


MUQADDLMAH 

Surat ini terdiri atas 77 ayat, tcrmasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Dinamai ”A1 Fur- 
qaan’’ yang artinya ’’pembcda", diambil dari kata ”A1 Furqaan" yang tcrdapat pada ayat per- 
tama surat ini. Yang dimaksud dengan A1 Furqaan dalam ayat ini ialah Al Qur’an. 

Al Qur’an dinamakan Al Furqaan karena dia membedakan antara yang haq dengan yang 
batil. Maka pada surat inipun tcrdapat ayat-ayat yang membedakan antara kcbenaran ke-esaan 
Allah s.w.t. dengan kebatilan keperca aan syirik. 

Pokok-pokok isinya: 


1. Keimanan: 

Allah Maha Besar berkah dan kcbaikan-Nya; hanya Allah saja yang menguasai 
langit dan bumi; Allah tidak punya anak dan sekutu; Al Qur’an benar-benar diturun- 
kan dari Allah; ilmu Allah mellputi segala sesuatu; Allah berscmayam di atas Any; 
Nabi Muhammad s.a.w. adalah hamba Allah yang diutus ke veluruh alam; rasul- 
rasul itu adalah manusia biasa yang mendapat wahyu dari Allah; pada hari kiamat 
akan terjadi pcristiwa-peristiwa luar biasa seperti belahnya langit, turunnya malai- 
kat ke bumi, orang-orang berdosa dihalau ke neraka dengan berjalan atas muka 
mereka. 

2. Hukum-hukum: 

Tidak boleh mengabaikan Al Qur'an; tarangan menafkahkan harta secara boros 
atau kikir; larangan rtembunuh atau berzma; kewajiban memberantas kekafiran 
dengan mempergunakan alasan Al Qur’an; larangan memberikan pcrsaksian palsu. 

3. Kisah kisah 

Kisah-kisah Musa a.s. Nuh a.s., kaum Tsamud dan kaum Syu'aib. 

4. Dan lain lain- 

Celaan-celaan orang-orang kafir terhadap Al Qur’an ; kejadian-kejadian alamiyah 
sebagai bukti ke-esaan dan kekuasaan Allah; hikmah Al Qur'an diturunkan se- 
cara berangsur-angsur; sdfat-sdf at orang musyrik antara lain mempertuhankan hawa 
nafsu, tidak mempergunakan akal; sifat-sifat hamba Allah yang sebenarnya. 


JUZ 18 


25. AL FURQAAN (PEMBEDA) 


559 


r.m 



mm 



AL FURQAAN (PEMBEDA) 

SURAT K£ 25 : 77 ayat 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lag} Maha Penyayang. 

AL QUR ’AN A DALAH PERJNGA TAN 
UNTUK SEL UR UH MA NUSIA . 

Kekuataan Allah dan keharmonisan 
ciptaan-Nya. 

1. Maha Sued Allah yang telah menuran- 
kan Al-Fuiqaan (A1 Qur'an) kepada 
hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi 
peringatan kepada seluruh alam 10s3 ), 

2. yang kepunyaan-Nya4ah kerajaan la- 
ngit dan bumi, dan Dia tidak mem- 
punyai anak, dan tidak ada sekutu bagi- 
Nya dalam kekuasaan (Nya), dan Dia 
telah mcnciptakan segala sesuatu, dan 
Dia menetapkan ukuran-ukuraitnya de- 
ngan serapi-rapinya 1054 ). 

3. Kemudian mereka mengambil tuhan-tu- 
han selain daripada-Nya (untuk di- 
sembah), yang tuhan-tuhan itu tidak 
menciptakan apapun, bahkan mereka 
sendiri didptakan dan tidak kuasa un- 
tuk (menolak) sesuatu kemudharatan da- 
ri dirinya dan tidak (pula untuk me- 
ngambil) sesuatu kemanfa'atanpun dan 
(juga) tidak kuasa mematikan, meng- 
hidupkan dan tidak (pula) membang- 
kltkan. 

Tuduhan-tuduhan palsu dari orang-orang 
kafir terhadapAl Qur'an. 

4. Dan orang-orang kafir berkata: ”Al 

Qur'an ini tidak lain hanyalah ke- 
bohongan yang diada-adakan oleh 


liLi t. [)xkj 




1053) Maksudnya; jus dan manusia. 

1054) Maksudnya. segala sesuatu yang dijadikan Tuhan dibcri-Nya perlengkapan-perlrngkapan dan 
pcrsiapan-persiapan. sesuai dengan naluri. sifat-sifat dan fungsinya masing-masing dalam hidup. 



560 


25. AL FURQAAN (PEMBEDA) 


JUZ18 



'A I 


Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum 
yang lain” 1055 ) ; maka sesungguhnya me- 
reka telah betbuat suatu kezaliman dan 
dusta yang besai. 

5. Dan mereka berkata: "Dongengan-do- 

ngengan orang-orang dahulu, diminta- 
nya nipaya dituliikan, maka dibaca- 
kanlah dongengan itu kepadanya setiap 
pap dan petang." 

6. Katakanlah: ”A1 Qur'an itu diturunkan 
oleh (Allah) yang mengetahui rahasia di 
langit dan dibumi. Sesungguhnya Dia 
adalah Maha Pengampun lagi Maha Pe- 
nyayang.” 

Keheranan orang kafir ten tang diutusnya 
ratul dart manusia biasa. 

7. Dan mereka berkata: "Mengapa rasul 

ini memakan makanan dan berjalan di 
pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan 
kepadanya icorang malaikat agar malai- 
kat itu member ik an peringatan benama- 
sama dengan dia?, 

8. atau (mengapa tidak) diturunkan ke- 
padanya perbendaharaan, atau (me- 
ngapa tidak) ada kebun baginya, yang 
dia dapat makan dari (hasil)nya?" Dan 
orang-orang yang zalim itu berkata: 
"Kamu sekalian tidak lain hanyalah 
mengikuti seorang lelaki yang ken a 
nhir." 

9. Perhatikanlah, bag aim ana mereka mem- 
buat perbandingan-perbandingan ten- 
tang kamu, lalu sesatlah mereka, me- 
reka tidak sanggup (mendapatkan) jalan 
(untuk mencntang keraaulanmu). 

10. Maha Suci (Allah) yang jika Dia meng- 
hendaki, niscaya dijfdikan-Nya bagimu 
yang lebih bark dari yang demtkian, 
(yaitu) surga . surga yang mengalir su- 
ngai-sungai di bawahnya, dan dijadikan- 
Nya (pula) untukmil istana-rstana 1056 ) . 


Xt li O Aj/J 1 








1055) . Yang dimakiud oleh mereka dengan ''kaum yang lain” itu ialah orang-orang yang sudah masuk 
Islam 

1056) Maksudnya: kalau Allah menghcndaki niscaya drjadikanNya untuk Muhammad Law. syurga- 

surga dan istana-istana seperti yang bakal diperokhnya di akhirat. Tetapi Allah tidak meng- 
hendaki yang demikian, agar manusia itu tunduk dan beriman kepada Allah bukanlah k arena 
dipengaruhi oleh benda, melamkan berdasarkan kepada bukti-bukti dan dalil-dalil yang nyata 




JUZ 18 


25. AL FURQAAN (PEMBEDA) 


561 




11. Bahkan mereka mendustakan hari kia- 
mat. Dan Kami menyediakan neraka 
yang menyala-nyala bagi siapa yang 
mendustakan hari kiamat. 

12. Apabila neraka itu melihat 1 ® 57 ) mereka 
dari tempat yang jauh, mereka mende- 
ngar kegeramarmya dan suara nyala- 
nya. 

13. Dan apabila mereka dilemparkan ke 
tempat yang aempit di neraka itu de- 
ngan dibclenggu, mereka di sana meng- 
harapkan kebinasaan > 0 5 8 ) . 

14 (Akan dikatakan kepada mereka): "Ja- 
ngan kamu sekalian mengharapkannya satu 
kebinasaan, melainkan harapkanlah ke- 
binasaan yang banyakl® s9 ). 

15. Katakanlah: ”Apa (azab) yang demi- 

kian itukah yang baik, atau surga yang 
kekal yang telah dijanjikan kepada 
orang-orang yang bertakwa?” Dia men- 
jadi balasan dan tempat kembali bagi 
mereka?” 

16. Bagi mereka di dalam surga itu apa 
yang mereka kehendaki, sedang mereka 
kekal (di dalamnya). (Hal itu) adalah 
janji dari Tuhanmu yang patut di- 
mohonkan (kepada-Nya). 

Soal/awab an tar a Allah dengan sembahan- 
sembahan orang-orang kafir di hari kiamat. 

17. Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah 
menghimpunkan mereka beserta apa 
yang mereka sembah selain Allah, Ulu 
Allah berkata (kepada yang disembah): 
"Apakah kamu yang menyesatkan ham- 
ba-hamba-Ku itu, atau mereka aendirikah 
yang sesat dari jalan (yang benar)?” 






\5j3\ 




S yy? >■ 1 '' *■ 

^ \ ijLij CJjli 


1057) Zahir ayat ini menunjukkan bahwa neraka itu dapai melihat, dan ini mungktn terjadi dengan ke- 
kuasaan Allah Atau ayat ini menggambarkan bagaimana dahsyat dan seramnya neraka itu agar 
setiap orang dapat menggambarkannya. 

1058) .Maksudnya: mereka mengharapkan kebinasaan, agar tcrlepas dari siksa yang a mat besar, yaitu 
azab di neraka yang amal panas dengan dibelenggu , di tempat yang amat sempit pula, sebagai 
yang diiukiskan itu, 

1059) . Harapan mereka untuk dibinasakan sekaligui tidak dikabulkan Allah; tetapi mereka akan mengi 
lami azab yang lebih besar sclama-lamanya. 






562 


25. AL FURQAAN (PEMBEDA) 


JUZ 19 


Sr'S 


NT 

. \C 


Tvj 


r I 


18. Mereka (yang disembah itu) menjawab: 
”Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagi 
kami mcngambU sc lain Engkau (untuk 
jadi) pelindung 1080 ) , akan tetapi Engkau 
telah memberi mereka dan bapak-bapak 
mereka keni’matan hidup, sampai me- 
reka lupa mengingati (Engkau); dan me- 
reka adalah kaum yang binasa." 

Para rasul dturus dan manusia biasa. 

19. Maka sesungguhnya mereka (yang di- 
sembah itu) telah mendustakan kamu 
tentang apa yang kamu katakan maka 
kamu tidak akan dapat menolak (azab) 
dan tidak (pula) menolong (dirimu), dan 
baiangsiapa di antara kamu yang ber- 
buat zalim, niscaya Kami rasakan ke- 
padanya azab yang besar. 

20. Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul 
sebelummu. melamkan mereka sungguh 
memakan makanan dan berjalan di pa- 
sar-paaar. Dan Kami jadikan scbahagi- 
an kamu cobaan bagi sebahagian yang 
lain. Maukah kamu bcrsabar?; dan ada- 
lah Tuhanmu Maha Melihat, 


JUZ 19 

Keadaan manusia yang tidak membenarkan 
A I Qur’an pada hah kiamat. 

21. Berkatalah orang-orang yang tidak me- 
nanti-nanti pertcmuan(nya) dengan Ka- 
mi: ’’Mengapakah tidak diturunkan ke- 

pada kita malaikat atau (mengapa) kita 
(tidak) melihat Tuhan kita?" Sesungguh- 
nya mereka memandang besar tentang di- 
ri mereka dan mereka benar-benar telah 
melampaui batas (dalam melakukan) ke- 
za liman. 


xx c — ■ - 


Is! ? 


ji-jt 


$ DJC? 


Coi Jarl, -ki==» xjti 

O* J \f> i-Li 


-- • 9 y ^ v yy" ** 


/•> > Si" . ^ t _• I 

1 ^ 1 1 - ^ 1 1 


1060) Maksudnya setelah mereka dikumpulkan bcrumi-umi apa yang mereka sembah, yaitu: malai- 
kat, Uzair, nab* Isa as. dan berbala-berhala dan setelah Tuhan me nan yak an kepada yang di- 
sembah itu, apakah mereka yang menyesatkan orang-orang itu ataukah orang-orang itu yang 
sesat sendirinya. maka yang disembah itu menjawab bahwa tidaklah patut bagi mereka untuk me- 
nyembah selain Allah, apalagi untuk menyuruh orang lain menyembah selain Allah. 







JUZ 19 


25. AL FURQAAN (PEMBEDA) 


563 


22. Pada hari mereka melihat malaikat 1061 J 
di hari itu tklak ada kabar gembira bagi 
orang-orang yang berdosa dan mereka 
berkata: "Hijraan mahjuuraa 1062 ). 

23. Dan Kami hadapi Kg ala amal yang 
mereka keijakan 1065 ) , laiu Kami jadikan 
amal itu (bagaikan) dcbu yang berter- 
bangan. 

24. Penghum-penghuni surga pada hari itu 
paling baik tempat tinggalnya dan pa- 
ling indah tempat istirahatnya. 


25. Dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah 
belah mengeluarkan kabut putih dan di- 
turunkanlah malaikat bergelombang-ge- 
lumbang. 

26. Kerajaan yang hak 10M ) pada hari itu 
adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha 
Pemurah Dan adalah (hari itu), satu ha- 
ri yang penuh kesukaran bagi orang - 
orang kafir. 

27. Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang 
yang zalim menggigit dua tangan- 
nya 1065 ) , leraya berkata: "Aduhai kira- 
nya (dulu) aku mengambil jalan ber- 
sama-sama Rasul” 

28. Kecelakaan besarlah bagiku: kiranya aku 
(dulu) tidak menjadikan rifulan ,066 )itu te- 
man akrabfku). 

29. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku 
dari A1 Qur'an ketika Al Qur'an itu telah 
da tang kepadaku. Dan adalah syaitan itu 
tidak mau menolong manusia. 












® ^ J ' ^L> § 


1061 ) Maksudnva da hail mereka menemui kematian atau di hari kiamat 

1 062) . In i suatu ungkapan yang biasa disebut oleh orang Arab di waktu menemui musuh yang tidak 
dapat diclakkan lagi atau ditimpa suatu bencana yang tidak dapat dihindari. Ungkapan ini 
berarti "Semoga AUah menghindarkan bahaya ini dari saya.” 

1063) . Yang dimaksud dengan amal mereka di sini ialah amal-amal mereka yang baik -baik yang 

mereka kerjakan di dunia Amal-amal itu tak dibatasi oleh Allah karena mereka tidak bel- 
lman. 

1064) . Yang dimaksud dengan "kerajaan yang hak" ialah kekuasaan yang mutlak yang tak dapal di- 
»rlai oleh suatu apapun juga 

1065) Menggigit tangan (jari) maksudnya menyeiali perbuatannya 

1066) Yang dimaksud dengan tifulan, ialah Ktan atau orang yang telah menyesatkannya di dunia. 





564 


25. AL FURQAAN (PEMBEDA) 


JUZ 19 


30. Berkatalah Rasul: ”Y» Tuhanku, sesung- 
guhnya kaumku menjadikan At Qur’an 
ini suatu yang tidak diacuhkan”. 


31. Dan seperti itulah, telah Kami adakan 
bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang- 
orang yang berdo&a. Dan cukuplah Tu- 
hanmu menjadi Pembcri petunjuk dan 
Penolong. 

32. Berkatalah a rang -o rang yang kaTu: ”Me- 
ngapa A1 Qur'an itu tidak diturunkan 
kepadanya sekali turun saja?’’; demi- 
kianlah 1 061 ) supaya Kami perkuat hati- 
mu dcngannya dan Kami membaca- 
kannya secara tartil (tcraturdan benar) 

33. Tidaklah orang-orang kafir itu da tang 
kepadamu (membawa) se suatu yang 
ganjil, melainkan Kami datangkan ke- 
padamu suatu yang benar dan yang pa- 
ling baik penjelasannya 1068 ) . 

34. Orang-orang yang dihimpunkan ke nera- 
ka Jahannam dengan diseret atas muka- 
muka mereka, mereka itulah orang yang 
paling buruk tempatnya dan paling se- 
sat jalannya. 


PE LA JARANRELA JA RA N DARI 
KISAH-KISAH UMA T YANG DAHL'LU. 

35. Dan sesungguhnya Kami telah mem- 
berikan A1 Kitab (Taurat) kepada Musa 
dan Kami telah menjadikan Harun sau- 
daranya, menyertai dia sebagai wazir 
(pembantu). 

36. Kemudian Kami berfirman kepada kc- 
duanya: "Pergilah kamu berdua kepada 
kaum yang mendustakan ayat-ayat Ka- 
mi". Maka Kami membinasakan mereka 
sehancur-hancurnya. 


GAS \j t (J&j JyiSAi 1 

A,\ S ^ i 

hlj 

SifiJ 


1067) Maksudnya A1 Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur- 
angsur agar dengan carl demikian hati nab) Muhammad s.a.w. menjadi kuat dan tetap. 

1068) Maksudnya: setup kali mereka datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. membawa suatu hai 
yang aneh berupa usul dan kecaman, Allah menolaknya dengan suatu yang benar dan nyata 


LAV 






JUZ 19 


25. AL FURQAAN (PEMBF.DA) 


565 


37. Dan (telah Kami hinasakan) kaum Nuh 
tatkala meteka mcndustakan rasul-rasul. 
Kami tenggelamkan mereka dan Kami 
jadikan (cerita) mereka itu pelajaran 
bagi manuna. Dan Kami telah menye- 
diakan bagi orang-orang zalim azab 
yang pedih; 

38. dan (Kami binasakan) kaum 'Aad dan 
Tnmud dan penduduk Rass 1069 ) dan 
banyak (lagi) generasi-generasi di antara 
kaum-kaum tcnebut. 

39. Dan Kami jadikan bagi masing-masing 
mereka pcrumpamaan dan masing-ma&ing 
mereka itu benar-benar telah Kami bina- 
sakan dengan sehancur-hancurnya. 

40. Dan sesunggunnya mereka (kaum musy- 
rik Mekah) telah melalui sebuah negeri 
(Sadum) yang (dulu) dihujani dengan 
hujan yang sejelek-jeleknya (hujan batu). 
Maka apakah mereka tidak menyaksi- 
kan runtuhan itu; bahkan adalah mere- 
ka itu tidak mengharapkan akan kebang- 
kitan. 

41. Dan apabila mereka melihat kamu (Mu- 
hammad), mereka hanyalah menjadikan 
kamu sebagai ejekan (dengan mcngala- 
kan): "Inikah orangnya yang diutus Allah 
sebagai Rasul? 

42. Sesungguhnya hampirlah ia menyesat- 
lean kita dari sembahan-sembahan kita, 
seandainya kita tidak sabar (menyem- 
bah)nya" Dan mereka kelak akan menge- 
tahui di saat mereka melihat azab, siapa 
yang paling sesat jalannya. 

43. Terangkanlah kepadaku tentang orang 
yang menjadikan hawa nafsunya seba- 
gai tuhannya. Maka apakah kamu dapat 
menjadi pemelihara atasnya? 

44. atau apakah kamu mengira bahwa ke- 
banyakan mereka itu mendengar atau 
memahami. Mereka itu tidak lain. 


Jci-ij o' l 

® ^1/y. 

J ✓ ^ 






'o' 

05- o 

ojj; 

0 1 *UJ\ 3 4^3 


1069). "Raw" adalah telaga yang sudah kering aimya. Kemudian dijadikan nami suatu kaum. yaitu 
kaum Rasa. Mereka menyembah patung, lalu Allah mengutus Nabi .Syu aiba s. kepada mere- 
ka. 







566 


25 AL FURQAAN (PEMBEDA) 


JUZ 19 




hanyalah seperti bin a ting temak, bah- 
kan mereka lcbih sesat jalannya (dari 
bmatang temak itu). 

TASDA-TANDA KEKUASAAN 
ALLAH DALAM ALAM 

45. Apakah kamu tidak mempcrhatikan 
(penciptaan) Tuhanmu. bagaimana Dia 
memanjangkan (dan memendekkan) 
bayang-bayang; dan kalau Dia mcng- 
hendaki niscaya Dia menjadikan tetap 
bayang-bayang itu, kemudian Kami jadi- 
kan matahari sebagai petunjuk atas 
bayang-bayang itu, 

46. kemudian Kami menarik bayang-ba- 
yang itu kepada Kami 1070 ) dengan ta- 
rikan yang perlahan-lahan. 

47. Dialah yang menjadikan untukmu mi- 
lam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk 
istirahat, dan Dia menjadikan dang un- 
tuk bangun beruaaha. 

48. Dialah yang meniupkan angjn (sebagai) 
pembawa kabat gembira dekat sebetum 
kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Ka- 
mi turn nk an dari langit an yang amat 
bersih, 

49. agar Kami menghidupkan dengan air itu 
negeri (tanah) yang mati, dan agar Ka- 
mi memberi minum dengan air itu se- 
bagian besar dari makhluk Kami, bina- 
tang-b mating temak dan manusia yang 
banyak. 

50. Dan sesungguhnya Kami telah mem per 
gilirkan hujan itu di an tar a manusia su- 
paya mereka mengambil pelajaran (dan- 
padanya); maka kebanyakan manusia itu 
tidak mau kecuali mengingkari (ni'mat). 

51. Dan andaikaU Kami menghendaki, be- 
nar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap 
negeri scoring yang memberi peringatan 
(xasul). 









UJ& '\$Q 


1070) Maksudnyi. bayang-bayang itu Kami hapuskan dengan perlahan-lahan aenui dengan ter- 
benamnya matahari sedikit demi sedikit. 





JUZ 19 


25. AL FURQAAN (PEMBEDA) 


567 


52. Maka janganlah kamu mengikuti orang- 
or&ng kafir, dan betjihadlah terhadap 
mereka dengan Al Qur'an dengan jihad 
yang besar. 

53. Dan Dialah yang membiarkan dua taut 
mengalir (berdampingan); yang ini ta- 
war lagi scgar dan yang lain asm lagi 
pahit, dan Dia jadikan antara keduanya 
din ding dan batas yang menghalangi. 


U4 %. Jiij gvsi oVy 


54. Dan Dia (pula) yang menciptakan 
manusia dari air, lalu Dia jadikan manu- 
sia itu (punya) keturunan dan musha- 
harah 1071 ) dan adalah Tuhanmu Maha 
Kuasa. 

55. Dan mereka menyembah selain Allah 
apa yang tidak memberi manfa'at ke- 
pada mereka dan tidak (pula) memberi 
mudharat kepada mereka. Adalah orang- 
orang kafir itu penolong (syaitan untuk 
berbuat durhaka) terhadap Tuhannya . 

56. Dan tidak lah Kami mengutus kamu me- 
lainkan hanya sebagai pembawa kabar 
gembira dan pemberi pcringatan. 

57. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah 

sedikitpun kepada kamu dalam me- 
nyampaikan risalah itu, melainkan 
(mengharapkan kepatuhan) orang-orang 
yang mau mengambil jalan kepada Tu- 
hannya. 

58. Dan bertawakkallah kepada Allah Yang 
Hidup (Kekal) Yang tidak mati, dan ber- 
tasbihlah dengan memuji-Nya. Dan 
cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa- 
dosa hamba-hamba-Nya, 

59. Yang menciptakan langit dan bumi dan 
apa yang ada antara keduanya dalam 

enam hari. kemudian Dia bersemayam di atas 
A f sy 1 0 7 2 ) t (Dialah) Yang Maha Pemurah, 
maka tanyakanlah teniang Allah kepada yang 
lebih mengetahui (Muhammad). 








« ^ Jj c 4 j a* 


1071) . "Mushaharah" artinya hu bung am kekelvargaan yang berasal dari perkawinan. seperti me 

nantu.ipar, mertua dan sebagtinya. 

1072) Lihat not S48. 







568 


25. AL FURQAAN (PEMBEDA) 


JUZ 19 


60. Dan apabila dikatakan kepada mereka; 
"Sujudlah kamu sekalian kepada Yang 
Maha Penyayang", mereka menjawab: 
"Siapakah Yang Maha Penyayang itu? 
Apakah kami akan sujud kepada Tuhan 
Yang kamu perintahkan kami (bersujud 
kepada-Nya)?”, dan (perintah sujud itu) 
menambah mereka jauh (dan iman). 

61. Maha Suci Allah yang menjadikan di la- 
ngit gugusan-gugusan bintang dan Dia 
menjadikan juga pad any a matahari dan 
bulan yang bcrcahaya. 

62. Dan Dia (pula) yang menjadikan ma- 
lam dan siang silih berganti bagi orang 
yang ingin nengambil pelajaran atau 
orang yang ingir bersyukur. 

SIFAT-SIFATHAMBA ALI-AH YANG 
MEN DAP A T KEMUL/AAN 

63. Dan hambs-hamba Tuhan Yang Maha Pe- 
nyayang itu (ialah) orang-orang yang bcr- 
jalan di atas bumi dengan rend ah hati 
dan apabila orang-orang jahil menyapa 
mereka, mereka mcngucapkan kata-kata 
yang baik. 

64. Dan orang yang melalui malam hari de- 
ngan bersujud dan berdiri untuk Tuhan 
mereka 1073 ). 

65. Dan orang-orang yang berkata. "Ya Tu- 
han kami, jauhkan azab Jahannam dari 
kami, sesungguhnya azabnya itu adalah 
kebinasaan yang kekal”. 

66. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-bu- 
ruk tempat menetap dan tempat ke- 
diaman. 

67. Dan orang-orang yang apabila membe- 
lanjakan (harta), mereka tidak berlebih- 
lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan ada- 
lah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah 
antara yang demikian. 


^ 3 13 '^ ^3 

§t 


^ 'j££c Ufa 


\2_3 Sy 

1?aX 'litres lyii 1 


1073) Makiudnyi: orang-orang yang sembahyang tahajjud di malam han sematamata k arena Allah. 


JUZ 19 


25. AL FURQAAN (PEMBEDA) 


569 


68. Dan orang-orang yang tidak me- 
nyembah tuhan yang lain beserta Allah 
dan tidak membunuh jiwa yang di- 
haramkan Allah (membunuhnya) ke- 
cuali dengan (alasan) yang benar, dan ti- 
dak berzina, barangtiapa yang melaku- 
kan dcmikian itu, niscaya dia mendapat 
(pcmbalasan) doa(nya), 

69. (yakni) akan dilipat gandakan azab un- 
tuknya pad a haii kiamat dan dia akan 
kekal dalam azab itu. dalam kcadaan 
terhina, 

70. kecuali orang-otang yang bertaubat, ber- 

iman dan mengerjakan amal salch; ma- 
il kejahatan mereka diganti Allah 
dengan kebajikan Dan adalah Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

71. Dan orang yang bertaubat dan mengeija- 

kan amal taleh, maka sesungguhnya dia 
bertaubat kepada Allah dengan taubat 

yang sebenar-benarnya. 

72. Dan orang-orang yang tidak memberi- 
kan persaksian palsu, dan apabila merc- 
ka bertemu dengan (orang-orang) yang 
mengerjakan perbuatan-perbuatan yang 
tidak berfaedah. mereka lalui (saja) de- 
ngan menjaga kehormatan dirinya. 

73. Dan orang-orang yang apabila diberi 

peringatan dengan ayat-ayat Tuhan 
mereka, mereka tidaklah menghadapi- 
nya sebagai orang-orang yang tuli dan 
but a. 

74. Dan orang-orang yang betkata: ”Ya Tu- 
han kami, anugerahkanlah kepada kami 
isteri-isteii kami dan keturunan kami 
sebagai penyenang hati (kami), dan jadi- 
kanlah kami imam bagi orang-orang 
yang bertakwa. 

75. Mereka itulah orang yang dibalasi de- 
ngan martabat yang tinggi (dalam sur- 
ga) karena kesabaran mereka dan mere- 
ka dhambut dengan penghormatan dan 
ucapan selamat di dalamnya. 


j>xi W 








Q 'i) j*~S- ii'l 

4Ji\ 


1 j->j 

®isq 



570 


25. AL FURQAAN (PEMBEDA) 


JL'Z 19 


I , 




76. mereka kekal di dalamnya Surga itu 
scbaik-baik tempat menetap dan tempat 
kediaman. 

77. Katakanlah (kcpada orang-orang musy- 
rik): "Tuhanku tidak mengindahkan ka- 
mu, melainkan kalau ada ibadatmu 
(Tetapi bagaimana kamu benbadat ke- 
pada-Nya), padahal kamu sungguh te- 
lah mendustakan-Nya? k arena itu kelak 
(azab) pajti (menimpamu)”. 


i -- iV' 


-A^-OJUS 


PENUTUP 

Surat A1 Furqaan mengandung penjelasan tentang kebcnaran ke Esaan AUah, kcnabian 
Muhammad s.a.w. serta penstiwa-peristrwa yang tcrjadi pada han kiamat dan mengemukakan 
pula kebatalan kemusyrikan dan kekaftran. 

Kejadian alamiyah seperti pergantian siang dan malam, bertiupnva angin, turunnya hujan 
dan lain-lain diterangkan AUah dalam surat ini sebagai bukti dan ke Fsaan dan kekuasaan-Nya 
Akibat umat-umat yang dahulu yang ingkax dan menentang nabi-nabi dikisahkan pula se- 
cara ringkas. 

Pada bagian terakhir, AUah menerangkan sifat-sifat yang terpuji dari hamba-Nya yang ber- 
iman. 

HV BUNG AN SURA T AL FURQAAN DENG AN SURAT ASY SYUARAA ' 

1. Beberapa persoalan dalam surat A1 Furqaan diuraikan lagi secara luas di dalam surat Asy 
Syu araa' antara lain beberapa kisah nabi-nabi. 

2. Masing-masing dari kedua surat itu dimutai dengan keterangan dari AUah bahwa Al Qur'an 
adalah petunjuk bagi alam semcsta dan membedakan batang yang hak dengan yang batil, 
dan ditutup dengan an cam an kepada orang-orang yang mendustakannya . 




JUZ 19 


26. ASY SYU’ARAA' (PARA PENYAIR) 


571 


cm 


ASY SYU’ARAA’ (PARA PENYAIR) 


MUQADDIMAH 

Surat ini terdiri dari 227 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Dinatnakan "Asy 
Syu’aiaa” (kata jamak dari "Asy Syaa'ir " yang berarti pen y air) diambil dari kata ’’Asy Syu- 
araa'yang terdapat pada ayat 224, yaitu pada bagian terakhir surat ini, di kala Allah s.w.t. se- 
cara khusui menyebutkan kedudukan penyair-penyair. Para penyair-penyair itu mempunyai 
sifat-sifai yang jauh berbeda dcngan para rasul-rasul; mcreka diikuti oleh orang-orang yang sc sat 
dan mereka suka memutar balikkan lidah dan mereka tidak mempunyai pcndirian, perbuatan 
mcreka tidak sesuai deny an apa yang mereka ucapkan. Sifat-nlat yang demikian tidaklah sekali- 
kali terdapat pada rasul-rasul. Oleh karena demikian tidak patut bila Nabi Muhammad s.a.w. 
dituduh sebagai penyaii, dan At Qur'an dituduh aebagai syair, A1 Qur’an adalah wahyu Allah, 
bukan buatan manusia. 

Pokok isinya: 


1. Keimanan: 

Jaminan Allah akan kemenangan perjuangan rasut-rasul-Nya dan kesclamatan mc- 
reka. A1 Qur'an benar-benar wahyu Allah yang dibawa turun ke dunia oleh Ma- 
laikat Jibril a.s. (Ruuhul amiin) hanya Allah yang wajib disembah. 

2. Hukum-hukum. 

Kehaiusan memenuhi takaran dan timbangan; laiangan menggubah syair yang be- 
risi cacian-cacian, khurafat-khurafat. dan kebohongan-kebohongan. 

3. Kisah-kisah 

Kisah-kisah Nabi Musa a.s. dcngan Fir'aun; kisah Nabi Ibrahim a.s. dengan kaum- 
nya, kisah Nabi Nuh a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi Shaleh a.s. dengan kaum- 
nya (Tsamud); kisah Nabi Hud a.s. dengan kaumnya (’A ad), kisah Nabi Luth a.s. 
dengan kaumnya; kisah Nabi Syu'aib a.s. dengan penduduk Aikah. 

4. Dan Iain-lain. 

Kebinasaan suatu bangsa atau umat disebabkan mereka meninggalkan petunjuk- 
petunjuk agama; tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam dan perobahan-pero- 
bahannya adalah bukti adanya Tuhan Yang Maha Esa; pctunjuk-pctunjuk Allah 
bagi pemimpin agar berlaku lemah lembut terhadap pengikut-pengikutnya, turun- 
nya kitab A1 Qur'an dalam bahasa Arab sudah disebut dalam kitab-kitab sud 
dahulu. 




572 


26. ASY SYU'ARAA' (PARA PENYA1R) 


JUZ 19 




ASY SYU’ARAA’ (PARA PENYAIR) 

SURAT KE 26 : 227 ayat. 


Dcngan menyebut nuna Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang 

MUHAMMAD S A W. TIDAK VSAH BER. 

SEDIH HA TJ TERHADAP KEINGKARAN 
KAUM MUSYRI KIN. 


1. Thaa Siin Miim 1074 


) 


2. Inilah ayat-ayat A1 Qur'an yang me- 
nerangkan 

3. Bolch jadi kamu (Muhammad) akan 
membinasakan dirimu, k arena mere- 
ka 1 07 S j tidak beriman. 

4. Jika Kami kehendaki niscaya Kami me- 
nurunkan kepada mereka mu’jizat dari 
langit, maka tcnantiasa kuduk-kuduk 
mereka tunduk kepadanya. 

5. Dan sekali-kali tidak datang kepada 
mereka suatu peringatan bant 1 076 ) dari 
Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan 
mereka selalu berpaling daripadanya. 

6. Sungguh mereka telah mendustakan (Al 
Qur'an), maka kelak akan datang ke- 
pada mereka (kenyataan dari) berita- 
berita yang selalu mereka perolok-olok- 


7. Dan apakah mereka tidak memperhati- 
kan bumi, berapakah banyaknya Kami 
tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam 
tumbuh-tumbuhan yang baik? 


■ I 




4 [Kfc 




1074) Lihat not 10. 

1075) Makiudnya penduduk Mekah. 

1076) .Maksudnya Ayat-ayat Al Qur’an yang baru diturunkan. 






JUZ 19 


26. ASY SYU’ARAA’ (PARA PF.NYAIR) 


573 


8 Sesungguhnya pada yang demOcian itu 

benar-benar terdapat suatu tanda ke- 

kuasaan Allah. Dan kebanyakan mere- 

ka tidak beriman. 

9. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar 

Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pe- 
nyayang. 

KISAH \ABI MUSA AS. 


& 0 j. 


5'J 


Perimah Tuhan kepada Nabi Musa a s. 
untuk menyeru Fir’aun. 

10. Dan (mgatlah) kctika Tuhanmu me* 
nyeru Musa (dengan firman-Nya): "Da- 
tangilah kaum yang zalim itu. 

11. (yaitu) kaum Fir’aun Mengapa mereka 
tidak bertakwa?" 

12. Berkata Musa: "Ya Tuhanku, sesungguh- 
nya aku takut bahwa mereka akan men- 
dustakan aku. 

13. Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan 
tidak lancar lidahku maka utuslah (Jib- 
ril) kepada Harun 1077 ). 


14. Dan aku berdosa terhadap mereka 1078 ) . 

maka aku takut mereka akan membu- 

nuhku". 

15. Allah bcrfiiman. ’’Jangan takut (mereka 

tidak akan dapat membunuhmu), maka 
pergilah kamu berdua dengan membawa 
ayat-ayat Kami (mu'jizat-mu'jizat); se- 

sungguhnya Kami bersamamu men- 
dengarkan (apa-apa yang mereka kata- 
kan), 

16. Maka datanglah kamu berdua kepada 

Fir’aun dan katakanlah olehmu: "Se- 

sungguhnya kami adalah Rasul Tuhan 
semesta alam, 

17. lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta 
kami”. 


t x* 6 

^ oJO&O 1 JsVS-' 3 '5 






1077) Maksudnya: agu Harun itu diangkat menjadi rasul untuk membantunya. 

1078) . Musa mengatakan dia berdosa terhadap orang-orang Mesir adalah menurut anggapan orang- 
orang Mesir itu, karena sebenarnya Musa tidak berdosa sebab dia membunub orang Mesir itu 
tidak dengan sengaja. Sclanjutnya lihat turat (28) A1 Qashash ayat 15. 



574 


26. ASY SYU’ARAA’ (PARA PENYAIR) 


JUZ 19 


Soal tawab antara Musa a.s. dan Fir'aun. 

18. Fir’aun menjawab: "Bukankah kami telah 
mengasuhmu di antaia (keluarga) kami, 
waktu kamu masih kanak-kanak dan 
kamu tinggal bersama kami beberapa ta- 
hun dari umurmu 1079 ). 

19. dan kamu telah bcrbuat suatu perbuat- 
an yang telah kamu lakukan itu 1080 ) dan 
kamu termasuk golungan orang-orang yang 
Udak membalas guna”. 

20. Berkata Musa: "Aku telah melakukannya, 
sedang aku di waktu itu termasuk orang- 
orang yang khilaf. 

21. Lalu aku lari meninggalkan kamu keti- 
ka aku takut kepadamu, kemudian Tu- 
hanku membeiikan kepadaku iimu scrta 
Dia menjadikanku salah scorang di anta- 
ra rasul-rasul. 

22. Budi yang kamu limpahkan kepadaku 
itu adalah (disebabkan) kamu telah mcm- 
pcrbudak Bani Israil”. 

23. Fir'aun bertanya: “Siapa Tuhan semesta 
alam itu?” 

24. Musa menjawab: 'Tuhan Pencipta langit 
dan bumi dan apa-apa yang di antara 
keduanya (Itulah Tuhanmu), jika kamu 
sekalian (orang-orang) mempercayai- 
Nya”. 

25. Berkata Fir'aun kepada orang-orang se- 

kelilingnya: "Apakah kamu tidak men- 

dengarkan?” 

26. Musa berkata (pula): ''Tuhan kamu dan 
Tuhan ncnek-nenek moyang kamu yang 
dahulu". 

27. Fir’aun berkata: "Sesungguhnya Rasul- 

mu yang diutus kepada kamu sekalian 
benar-benar orang gila”. 




* t 




£g!C>j 




1079) Nabi Musa a s. tinggal bersama Fu'aun kurang lebih 18 tahun, sejak keal 

1080) Maksudnya: lalah petbuatan Nabi Musa a s membunuh orang Qibti. Sclanjutnya lihat sural 
(28) A1 Qashash ayat 15. 


JUZ 19 


26. ASY SYU’ARAA’ (PARA PENYA1R) 


575 


28. Musa berkata: "Tuhan yang menguasai 

timut dan baiat dan apa yang ada di 
antara keduanya. (Itulah Tuhanmu) jika 
kamu mempergunakan akal”. 


29. 


30 


Fir'aun berkata: "Sungguh jika kamu 

menyembah Tuhan seLain aku, benar-be- 
nat aku akan menjadikan kamu salah 
seorang yang dipenjarakan". 


Musa berkata: 'T)an apakah (kamu 

akan melakukan itu) kendatipun aku 
tunjukkan kcpadamu sesuatu (keterang- 
an) yang nyata?" 

31. Fir'aun berkata; "Datangkanlah sesuatu 
(keteiangan) yang nyata itu, jika kamu 
adalah termasuk orang-orang yang 
benar”. 

32. Maka Musa melemparkan tongkatnya, 
yang tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular 
yang nyata. 

33. Dan ia menarik tangannya (dari dalam 
bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi 
putih (beranar) bagi orang-orang yang 
melihatnya. 

34. Fir'aun berkata kepada pembesar-pem- 
besar yang berada di sekelflingnya: Se- 
sungguhnya Musa ini bcnar-bcnar se- 
orang ahli sihix yang pandai, 

35. ia hendak mengusir kamu dari negerimu 
sendiri dengan sihirnya; maka karena itu 
apakah yang kamu anjurkan 1 ” 


36. Mereka menjawab: 'Tundalah (urusan) 

dia dan saudaranya dan kirunkanlah ke 
seluruh negen orang-orang yang akan 
mengumpulkan (ahli sihix), 

37. niscaya mereka akan mendatangkan se- 
mua ahli shir yang pandai kepadamu’. 

38. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada 
waktu yang ditctapkan di hari yang ma*- 
lum 1081 ), 

39. dan dikatakan kepada orang banyak: 
"Betkumpullah kamu sekalian. 



& y? 0 1 j 


1081) Yaitu di waktu pap di hari yang dirayakan. 



576 


26. ASY SYU’ARAA’ (PARA PENYA1R) 


JUZ19 


40. temoga kita mengikuti ahli-ahli sihii jika 
mereka adalah orang-orang yang me- 


nang 


1082 


)’ 


41. Maka tatkala ahli-ahli sihii da tang, 
mereka bertanya kepada Fii'aun: 
"Apakah kami sungjuh-sungguh men- 
dapat upah yang besar jika kami adalah 
orang-orang yang menang?" 

42. Fir’aun menjawab: "Ya, kalau demikian, 
sesungguhnya kamu sekalian benai-bc- 
nar akan menjadi otang yang didckatkan 
(kepadaku)”. 

43. Berkaialah Musa kepada mereka: 
"Lcmparkanlah apa yang hendak kamu 
Lemparkan". 

44. l.alu mereka melemparkan tali tcmali 

dan tongkat-tongkat mereka dan ber- 
kata: "Demi kekuasaan Fii’aun, se- 

sungguhnya kami benai-benar akan 
menang”. 

45. Kemudian Musa melemparkan tongkat 
nya maka tiba-tiba ia menclan benda- 
benda palsu yang meieka ada-adakan 
jtul 083 ^ 

46. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihii sambil 
bcrsujud (kepada Allah). 

47. mereka berkata: "Kami beriman kepada 
Tuhan semesta alam, 

48. (yahu) Tuhan Musa dan Harun". 

49. Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekali- 
an beriman kepada Musa sebelum aku 
member! izm kepadamu? Sesungguhnya 
dia benar-benar pemimpinmu yang 
mengajarkan sihii kepadamu maka ka- 
mu nanti past! benai-benar akan menge- 
tahui (akibat perbuatanmu); sesungguh- 
nya aku akan memotong tanganmu dan 
kakimu dengan bersilangan 1084 ) dan aku 
akan menyalibmu semuanya”. 




5 J’C* 


A-T ^ ) „ 


c „ 


1082) Maksudnya ialah bahwa mereka mengharapkan benar-benar ahli sihir itulah yang akan menang. 

1083) Maksudnya: tali tcmali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan ahli sihir itu yang leibayang se- 
olah-olah menjadi ular, semuanya ditelan oleh tongkat Musa yang benar-benar menjadi ular 

1 084) Maksudnya; memotong tangan kanan dan kaki kin atau sebaliknya. 



JUZ 19 


26. ASY SYU'ARAA' (PARA PENYAIR) 


577 


r.m 


50. Mereka berk at a: "Tidak ada kemudha- 

latan (bagi kami); sesungguhnya kami 
akan kcmbali kepada Tuhan kami, 

51. sesungguhnya kami amat mengingmkan 
bahwa Tuhan kami akan mengampuni 
kesalahan kami, karcna kami adalah 
orang-orang yang pcrtama-tama ber- 
iman". 


1 j 1 yliaJ u I 


Penntah Tuhan kepada Mu a: a.%, untuk 
menyelamarkan Bani [trail dari Fir'aun 
dan pembinasaan Fir'aun. 

52. Dan Kami wahyukan (perintahkan) ke- 
pada Musa: "Pergilah di malam hari de- 
ngan membawa hamba-hamba-Ku (Bani 
Israil), karcna sesungguhnya kamu se- 
kalian akan disusuli''. 

53. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang 
yang mengumpulkan (tentaianya) ke 
kota-kota. 

54. (Fir’aun berkata): "Sesungguhnya mere- 
ka (Bam tsraii) benaibenar golongan 
kecU. 

55. dan sesungguhnya mereka membuat hal- 
hal yang menimbulkan amarah kita, 

56. dan sesungguhnya kita benar-benar 
golongan yang selalu betjaga-jaga". 

57. Maka Kami keluarkan Fir’aun dan kaum- 
nya dari taman-taman dan mata air, 

58. dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan 
yang mulia 1085 ) 

59. demikianlah halnya dan Kami anu- 
gerahkan semuanya (itu) kepada Bani Is- 

rail'086 ^ 

60. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat 
menyusuli mereka di waktu matahari 
terbit. 


a, r 

r ,;*>, ' --r. - - 

0 \y^ ^ 

JK'* 1 J - } 

V^ -1 j 


1085) Dengan pengejaran Fir’aun dan kaumnya untuk menyusul Musa dan Bani Israil. maka mere- 
ka telah ke luar dari negeri mereka dengan meninggalkan kerajaan. kebesaran, kemewahan dan 
sebagainya. 

1086) . Maksudnya Allah akan memberikan kepada Bani Israil kerajaan yang kuat, kerasulm dan seba- 

gainya di negeri yang telah dijanjikan (Palestina). 


578 


26. ASY SYU'ARAA’ (PARA PENYAIR) 


JUZ 19 


-^4 . A f* -■ m. 






61. Maka sctclah kcdua golongan itu sating 

melihat, berkatalah pengikut-pengikut 
Musa: “Scsungguhnya kita benar-benar 

akan tersusul”. 

62. Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan 
tersusul; scsungguhnya Tuhanku be- 
sertaku, kelak Dia akan mcmbcri petun- 
juk kepadaku”. 

63. Lalu Kami wahyukan kepada Musa: 
’’Pukullah lautan itu dcngan tongkat- 
mu”. Maka terbelahlah lautan itu dan 
tiap-tiap belahan adalah seperti gunung 
yang besar. 

64. Dan di sanalah Kami dekatkan golong- 
an yang lain 1087 ). 

65. Dan Kami selamatkan Musa dan orang- 
orang yang besertanya semuanya. 

66. Dan Kami tenggelamkan golongan yang 
lain itu. 

67. Scsungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar merupakan suatu landa yang 
besar (mu'jizat) dan tetapi adalah ke- 
banyakan mercka tidak beriman. 

68. Dan scsungguhnya Tuhanmu benar-be- 
nar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Penyayang 

KISAH IBRAHIM A S. 

69. Dan hacakanlah kepada mcreka kisah 
Ibrahim. 

70. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan 

kaumnya: "Apakah yang kamu scm- 

bah?” 

71. Mereka menjawab: ’’Kami menyembah 

bcrhala-berhala dan kami senantiasa tekun 
mcnyembahnya". 

72. Berkata Ibrahim ’’Apakah berhala-ber- 
hala itu mendengar (do’a)mu sewaktu 
kamu berdo’a (kepadanya)?. 


y* ti j ulii 

& CfMr* JU 3? 


il J ^25* y 


Jiti - " ) I-' "‘X" 




1087). Yang dimakmd: "Golongan yang lam" lalah Fir’aun dan kaumnya. Maksud ayat lalah di 
bagian yang tcrbclah itu Allah memperdekatkan antara Fir'aun dan kaumnya dengan Musa 
dan Bani Istail 


JUZ 19 


26. ASY SYU’ARAA' (PARA PENYA1R) 


579 


V* --- V 


73. atau (dapalkah) mereka memberi man- 
fa'at kepadamu atau memberi mudha- 
rat?” 


74 Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) 
sebenarnya kami mendapati nenek mo- 
yang kami berbuat demikian". 

^ u it Jj 

75. Ibrahim bcrkata: "Maka apakah kamu 

telah mempcrhatikan apa yang selalu ka- 
mu sembah, 

® o j'is 

76. kamu dan nenek moyang kamu yang da- 
hulu?, 


77. karena scsungguhnya apa yang kamu sem- 
bah itu adalah musuhku, kecuali Tu- 
han semesta alam. 


78. (yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan 
aku, maka Dialah yang menunjuki aku. 


79. dan Tuhanku. Yang Dia memberi makan 
dan minum kepadaku. 


80. dan apabila aku sakit, Dialah Yang me- 
nyembuhkan aku. 


81. dan Yang akan mematikan aku, kemu- 
dian akan menghidupkan aku (kembali), 


82. dan Yang amat kuinginkan akan me- 
ngampuni kesalahanku pada hari kia- 
mat". 


83. (Ibrahim berdo’a): ”Ya Tuhanku, beri- 
kanlah kepadaku hikmah dan masuk- 
kanlah aku ke dalam golongan orang- 
orang yang saleh, 

84. dan jadikanlah aku buah tutur yang baik 
bagi orang-orang (yang datang) kemu- 
dian. 


85. dan jadikanlah aku termasuk orang- 
orang yang mempusakai surga yang 
penuh keni’matan, 

86. dan ampunilah bapakku, karena se- 
sungguhnya ia adalah termasuk golong- 
an orang-orang yang sesat. 



580 


26. ASY SYU’ARAA’ (PARA PENYA1R) 


JUZ 19 



JUZ 19 


26. ASY SYU'ARAA’ (PARA PENYAIR) 


581 




582 


26. ASY SYU’ARAA' (PARA PENYAIR) 


JL’Z 19 


116. Mereka bcrkata: "Sungguh jika kamu ti- 
dak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya bc- 
nar-benar kamu akan termasuk orang- 
orang yang dirajam”, 

117. Nuh berkata: ”Ya Tuhanku, sesungguh- 
nya kaumku telah mendustakan aku; 

118. maka itu adakanlah suatu keputusan 
antaraku dan antara mereka, dan selamat- 
kanlah aku dan orang-orang yang mu 'min 
besertaku". 

119. Maka Kami selamaikan Nuh dan orang- 
orang yang besertanya di dalam kapal 
yang penuh muatan. 

120. Kemudian sesudah itu Kami tenggelam- 
kan orang-orang yang tinggal. 

121. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda (kekuasaan 
Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak 
be rim an. 

122. Dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Pe- 
nyayang. 

KISAH HUDA.S. 

123. Kaum A ad telah mendustakan para ra- 
sul. 

124. Ketika saudara mereka Hud berkata ke- 
pada mereka: "Mengapa kamu tidak ber- 
takwa? 

125. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 
kepercayaan (yang diutus) kepadamu, 

126. maka bcrtakwalah kepada Allah dan 
ta'atlah kepadaku. 

127. Dan sekali-kali aku tidak mint a upah ke- 
padamu atas ajakan itu; upahku tidak lain 
hanyalah dariTuhan semesta alam. 


128. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap 
tan ah tinggi bangunan untuk bermain- 
main 1088 ), 






^ Xx, 




0 XrZs 'yyX'XX XXj 

^ Ah' 

yXx Aj 1* J ^ 


1088) Maksudnya: untuk betmewah-mewah dan memperlihatkan kekayaan 






JUZ 19 


26. ASY SYU'ARAA' (PARA PENYAIR) 


S83 




129. 

dan kamu membuat benteng-benteng de- 
ngan maksud supaya kamu kekal (di du- 
nia)? 


130. 

Dan apabila kamu menyiksa, maka ka- 
mu menyiksa sebagai orang-orang ke- 
jam dan bengis. 


131. 

Maka bertakwalah kepada Allah dan 
taatlah kepadaku. 


132. 

Dan bertakwalah kepada Allah yang te- 
lah menganugerahkan kepadamu apa 
yang kamu ketahui. 


133. 

Dia tclah menganugerahkan kepadamu 
binatang-binatang ternak, dan anak- 
anak, 


134. 

dan kebun-kebun dan mata air. 


135. 

sesungguhnya aku takut kamu akan di- 
Umpa azab hari yang besar”. 


136. 

Mereka menjawab: "Adalah sama saja 

bagi kami, apakah kamu memberi nase- 
hat atau tidak memberi najehat, 


137. 

(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat 
kebiasaan orang dahulu, 

©OslW ' i' 1 ^* 61 

138 

dan kami sekali-kali tidak akan di 
"aaab". 

<0 vJA; jJclj j£-^J 

139. 

Maka mereka mendustakan Hud, lalu 
Kami binasakan mereka. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar ter- 
dapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi 
kebanyakan mereka tidak beriman. 

. iuj 46 

140. 

Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah 
Yang Maha Pcrkasa lagi Maha Penya- 
yang. 


KISAHSHALEH AS. 


141. 

Kaum Tsamud telah mendustakan rasul- 
rasul. 


142. 

Kctika saudara mereka. Shaleh, berkata 
kepada mereka: "Mengapa kamu tidak 

bertakwa? 


143. 

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 
kepereayaan (yang diutus) kepadamu, 




584 


26. ASY SYU’ARAA’ (PARA PF.NYAIR) 


JUZ 19 



JUZ 19 


26. ASY SYU'ARAA' (PARA PENYAIR) 


585 




1S8. maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya 
pads yang demikian itu bcnar-bcnar ter- 
dapat bukti yang nyata. Dan adalah ke- 
banyakan mcrcka tidak bcriman. 


159. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-be- 
nar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Penyayang. 

KfSAH LUTH A S. DENG AN KA UMNYA. 

160. Kaum Luth telah mendustakan rasul-ra- 

nl, 

161. ketika saudara mereka Luth , berkata 
kepada mcrcka: "Mengapa kamu tidak 
bertakwa?’’ 

162. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 
kepetcayaan (yang drutus) kepadamu, 

163. maka bertakwalah kepada Allah dan 
taatlah kepadaku. 

164. Dan aku sekali-kali tidak minta upah ke- 
padamu atas ajakan itu; upahku tidak 
lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. 


165. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki 
di antara manusia. 

166. dan kamu tinggalkan isterwsteri yang di- 
jadikan oleh Tuhanmu untukmu, bah- 
kan kamu adalah otang-ctang yang me- 
lampaui batas". 

167. Mcreka menjawab: "Hai Luth. sesung- 

guhnya jika kamu tidak berhenti, benar- 
benar kamu termasuk orang-orang yang 
diusii’* 

168. Luth berkata: "Sesungguhnya aku sa- 

ngat benci kepada pcrbuatanmu”. 

169. (Luth beido’a): "Ya Tuhanku selamat- 
kanlah aku beserta keluargaku dari (aki- 
bat) perbuatan yang mcrcka kerjakan’ 

170. Lalu Kami sclamatkan ia beserta keluar- 
ganya semua. 


A.? V\ '\ \\ 

" s- ~ 

1^1 

0 j>'5' 

y %=r* y -4 j 

Qoj&ZyjSl 


i X ♦ 


-XX'j 



586 


26. ASY SYU’ARAA’ (PARA PENYA1R) 


JUZ 19 


171. kecuali seorang peiempuan tua (isteri- 
nya), yang termasuk daiam golongan yang 
tinggal. 

172. Kemudian Kami btnasakan yang lain. 

173. Dan Kami hujani mereka dengan hujan 
(batu) maka amat jeleklah hujan yang 
menimpa orang-orang yang telah diberi 
peringatan itu. 

174. Sesungguhnya pada yang demikain itu 
benai-benai terdapat bukti-bukti yang 
nyata. Dan adalah kebanyakan mereka 
tidak beriman. 

175. Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-be- 
nai Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Penyayang 

KISAH SYU'AIB A S. 

176. Penduduk Aikah 10 * 9 ) telah mendustakan 
rasul-rasul; 

177. ketika Syu'aib berkata kepada mereka: 
’’Mengapa kamu tidak bertakwa?, 

178. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 
kepcrcayaan (yang diutus) kepadamu, 

179. maka bertakwalah kepada Allah dan 
taatlah kepadaku, 

180. dan aku sckali-kali tidak minta upah ke- 
padamu atas ajakan itu; upaltku tidak 
lain hanyalah dart Tuhan semesta alam. 


181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah 
kamu termasuk orang-orang yang me- 
rugikan; 

182. dan timbanglah dengan timbangan yang 
lurus. 

183. Dan janganlah kamu merugikan manu- 
sia pada hak-haknya dan janganlah ka- 
mu merajalcta di muka bumi dengan 
membuat kerusakan; 


&&&&& 
@ ; tiyjj 


1089). Yang dimakiud dengan ’Tenduduk Aikah” ialah penduduk Mad-yan yattu kaum Nabi Syu'- 
aib at. 


JUZ 19 


26. ASY SYU’ARAA’ (PARA PENYAIR) 


587 


184. dan bertakwalah kepada Allah yang te- 
lah menciptakan kamu dan umat-umat 
yang dahulu”. 

185. Mereka bcrkata: "Sesungguhnya kamu 

adalah salah seorang dan orang-orang 
yang kena sihir, 

186. dan kamu tidak lain mclainkan seorang 
manusia seperti kami, dan sesungguh- 
nya kami yakin bahwa kamu bcnax- 
benar tcrmasuk orang-orang yang ber- 
dusta. 

187. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan 
dari langit, jika kamu termasuk orang- 
orang yang benar. 

188. Syu'aib berkata: "Tuhanku lcbih menge- 
tahui apa yang kamu kerjakan", 

189. Kemudian mereka mendustakan Syu'- 
aib, lalu mereka ditimpa 'azab pada hari 
mereka dinaungi awan. Sesungguhnya 
'azab itu adalah 'azab hari yang besar. 

190. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
bcnar-benar terdapat tanda (kekuasaan 
Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak 
be rim an. 

191. Dan se.su ngguhnya Tuhanmu benar -be- 
nar Dialah Yang Maha Perkasa lap Maha 
Penyayang. 

AL QUR'AN D/BAWA TV RUN OLEH 

JIBRIL KEPADA NABI MUHAMMAD 

SA W. DALAM BAHASA ARAB 

Perintah memberi peringatan kepada 

keluarga dan berstkap lemah km hut 

terhadap orang-orang mu 'min. 

192. Dan sesungguhnya A1 Qur’an ini bcnar- 
benar diturunkan oleh Tuhan semcsta 
a lam, 

193. dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin 
(Jibril), 

194. ke datam hatimu (Muhammad) agar ka- 
mu menjadi salah seorang di antara 
orang-orang yang memberi peringatan. 


ft) <£ j 


t — x a 


o [j i j 

j&kjl if&J) 

ft 

>;UJ. 6 t \ ' ittj 4 61 









583 


26. ASY SYU'ARAA' (PARA PENYAIR) 


JUZ 19 


195 denaan bahasa Arab yang jelas. 


196. Dan sesungguhnya A1 Qur'an itu benar- 
bcnar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang 
yang dahulu. 

197. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti 
bagi mereka, bahwa para ulama Bani Urail 
mcngetahuinya? 

198. Dan kalau A1 Qur'an itu Kami turunkan 
kcpada salah jeorang dari golongan bukan 
Arab, 

199. lalu ia membacakannya kcpada mereka 
(orang-orang kafir); niscaya mereka tidak 
akan beriman kepadanya. 

200. Demikianlah Kami masukkan Ai Qur'an 
ke dalam hati orang-orang yang durhaka. 

201. Mereka tidak beriman kepadanya, hing- 
ga mereka melihat 'azab yang pedih, 

202. maka datanglab 'azab kepada mereka 
dengan mendadak, sedang mereka tidak 
menyadarinya, 

203. lalu mereka berkata: "Apakah kami dapat 
diberi tangguh?” 

204. Maka apakah mereka meminta supaya 
disegcrakan azab Kami? 

205. Maka bagaimana pendapatmu jika Kami 
berikan kepada mereka keni’matan hidup 
bertahun-tahun. 

206. Kemudian datang kepada mereka azab 
yang telah diancamkan kepada mereka, 

207. niacaya tidak berguna bagi mereka apa 
yang mereka telalu meni'matinya. 

208. Dan Kami tidak membinaaakan sesuatu 
negeripun, melainkan aesudah ada bagi- 
nya orang-orang yang memberi per- 
ingatan ; 

209. untuk menjadi peringatan. Dan Kami se- 
kali-kali tidak berlaku zalim. 


® Ji ^YY 


fe 




JUZ 19 


26. ASY SYU’ARAA* (PARA PENYA1R) 


589 




ry'vY 


210. Dan A1 Qur’an itu bukanlah dibawa tu- 
run oleh syaitan-iyaitan. 

211. Dan tidaklah pa tut mercka mcmbawa 
turun A) Qur'an itu, dan merekapun ti- 
dak akan kuasa. 

212. Seiungguhnya mereka benar-benar di- 
jauhkan daripada mendengar AI Qur'an 
itu. 

213. Maka janganlah kamu menyeru (mc- 
nyembah) tuhan yang lain di lamping 
Allah, yang menyebabkan kamu terma- 
suk orang-orang yang dt'azab. 

214. Dan bcrilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu yang terdekat, 

215. dan rendahkanlah dirimu terhadap orang- 
orang yang mcngikutimu, yaitu orang- 
orang yang beriman. 

216. Jika mereka mendurhakaimu maka kata- 

kanlah: "Seiungguhnya aku tidak ber- 

tanggung jawab terhadap apa yang ka- 
mu ketjakan”; 


217. Dan bertawakallah kepada (Allah) 
Maha Pcrkaia lagi Maha Penyayang, 


Yang 




218 Yang melihat kamu ketika kamu berdiri 
(untuk iembahyang), 

219. dan (melihat pula) perobahan gerak ba- 
danmu di antara orang-orang yang su- 
jud. 

220. Seiungguhnya Dia adalah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha MengetahuL 

Syaitan turun kepada pembohong- 
pembohong, dan peringatan kepada 
penyair-penyair, 

221. Apakah akan Aku bcritakan kepadamu, 
kepada siapa syaitan-iyaitan itu turun? 


‘S : 




* ’ \ ■" r - 




y fa:}** 


‘It *:.c. 1 \ ■,’i 














- -r- r- 






590 


26. ASY SYU’ARAA’ (PARA PENYAIR) 


JUZ 19 


I . A ' m. 


■■■ 


224. Dan penyair-penyair itu diflcuti oleh otang- 
orang yang sesat. 

225. Tidakkah kamu melihat bahwasanya me- 
rcka mengcmbara di tiap-tiap lembah 
1090 j > 

226. dan bahwasanya mereka suka mengata- 
kan apa yang mereka sendiri tidak me- 
ngeijakan(nya)?, 

227. kccuaii orang-orang (penyair-penyair) yang 
be rim an dan beramal saleh dan banyak 
menyebut Allah dan mendapat kemenang- 
an sesudah menderita kezaliman. Dan 
orang-orang yang zalim itu kelak akan 
mengetahui ke tempat mana mereka akan 
kembali. 


do ^.&SL=. 

Xa X*>, \j£*J 


PENUTUP 

Sebagian besar surat Asy Syu'araa' menerangkan kisah nabi-nabi dcngan umatnya ma- 
sing-masing. Mereka mengalami pendcritaan dan permusuhan dan kaumnya, tetapi pada akhirnya 
mereka mendapat kemenangan, dan lawan-lawan mereka mengalami kchancuran. 

Ki.sah -kisah ini diceritakan oleh Allah untuk menghibur hati Rasulullah s.a.w. dan kaum mus- 
limin; karena kelak mereka akan mendapat kemenangan sebagaimana para rasul zaman dahulu 
itu. 

HUBUNGAN SURA T ASY SYU ARAA ' DENGAN SURA T AN NAML. 

1. Surat An Naml mclengkapi surat Asy Syu’araa’ dengan menambahkan kedalamnya kisah 
nabi-nabi yang tidak terdapat dalam surat Asy Syu’araa’, yaitu kisah Nabi Daud a.s. dan Nabi 
Sulaiman a.s. 

2. Juga terdapat pada surat An Naml tambahan-tambahan uraian mengenai kisah Nabi Luth 
a.s. dan Nabi Musa a.s. yang keduanya ada diceritakan dalam surat Asy Syu’araa’. 

3. Masing-masing dari kedua surat ini inemuat sifat Al Qur’an dan menerangkan bahwa A1 
Qur’an itu benar-benar diturunkan dari sisi Allah s.w.t. 

4. Kedua surat ini sama-sama menghibur hati Nabi Muhammad s.a,w. yang mengalami ber- 
macam-macam pendcritaan dan permusuhan dari kaumnya. 


1090). Yang dunaksud dengan ayat ini talah bahwa sebagian penyaii-penyau itu suka mempermain- 
kan kata-kata dan tidak mempunyai tujuan yang baik yang tertentu dan tidak punya pendiri- 
an. 



JUZ 19 


27. AN NAML (SEMUT) 


591 


AN NAML (SEMUT) 


MUQADDIMAH 


Suiat An Naml terdiri atas 93 ayat. lermasuk golongan surat-surat Makkiyyah dan diturun- 
kan sesudah jurat Asy Syu'araa’. 

Dinamai dengan "An Naml”, karena pada ayat 18 dan 19 terdapat perkataan "An Naml” 
(semut), di mana raja semut mengatakan kepada anak buahnya agar masuk sarangnya masing- 
masing, supaya jangan terpijak oleh Nabi Sulaiman i.s. dan tentaranya yang akan lalu di tempat 
itu. Mendengar perintah raja semut kepada anak buahnya itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan 
ta'jub atas keteraturan kerajaan semut itu dan beiiau mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Kuasa yang telah mclimpahkan ni’mat kepadanya. berupa kerajaan, kekayaan, memahami 
ucapan-ucapan binatang, mempunyai tcntara yang terdiri atas jin, manusia, burung dan sebagai- 
nya. Nabi Sulaiman a.s, yang telah diberi Allah ni’mat yang besar itu tidak merasa takbur dan 
sombong, dan sebagai seorang hamba Allah mohon agar Allah memasukkannya ke dalam golong- 
an orang-orang yang saleh. 

Allah s.w.t. menyebut binatang semut dalam surat ini agar manusia mengambil pelajaran 
dari kehidupan semut itu. Semut adalah binatang yang hidup berkelompok di dalam tanah, 
membuat hang dan ruang yang bcrtingkat-tingkat sebagai rumah dan gudang tempat menyimpan 
makanan musim dingin. Kerapian dan kedisiplinan yang terdapat dalam kerajaan semut ini, di- 
nyatakan Allah dalam ayat ini dengan bagaimana rakyat semut men can perlindungan segera 
agar jangan terpijak oleh Nabi Sulaiman a.s. dan tentaranya, setclah menchma pcringaun dari 
rajanya. Sccara tidak langsung Allah mcngingatkan juga kepada manusia agar dalam berusaha 
untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari, mementingkan pula kemaslahatan bersama dan se- 
bagainya, rakyat semut mempunyai otganisasi dan kerja sama yang bark pula. Dengan mcngisah- 
kan kisah Nabi Sulaiman a.s. dalam surat ini Allah mengisyaratkan hari depan dan kebesaran nabi 
Muhammad s.a.w. Nabi Sulaiman a.s. sebagai seorang nabi, rasul dan raja yang dianugerahi ke- 
kayaan yang melimpah ruah, begitu pula Nabi Muhammad s.a.w. sebagai seorang nabi, rasul dan 
seorang kepala negara yang ummi' dan miskin akan berhasil membawa dan memimpin umatnya 
ke jalan Allah. 

Pokok-pokok isinya: 


1, Keimanan; 

A1 Qur’an adalah rahmat dan petunjuk bag} orang-orang mu 'min; ke Esaan dan 
kekuasaan Allah s.w.t. dan keadaan-Nya tidak memerlukan sekutu-sekutu dalam 
mengatur alam ini; hanya AUah-lah Yang tahu tentang yang ghaib; adanya hari 
berbangkit bukanlah suatu dongengan. 

2. Kisah-kisah: 

Kisah Nabi Sulaiman a.s. dengan semut, dengan burung hud-hud dan dengan ratu 
Balqis; kisah Nabi Shaleh a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi Luth a.s. dengan kaum- 
nya. 




592 


27. AN NAML (SEMUT) 


JUZ 19 



Ciii-ciri orang mu 'min; A1 Qur’an mcnjelaskan apa yang diperselisihkan Bani Is- 
iail; hanya orang -orang mu’minlah yang dapat menenma petunjuk kejadian-kejadi 
an sebelum datangnya kiamat dan keadaan orang-crang yang beriman dan tidak 
beiiman waktu itu, Allah menyuruh Nabi Muhammad s.a.w. dan umatnya mcmuji 
dan menyembah Allah saja dan membaca Al Qur'an, Allah akan memperlihatkan 
kepadakaum musyrikin akan kebenaran ayat-ayat-Nya. 



JUZ 19 


27. AN NAML (SEMUT) 


593 










AN NAML (SEMUT) 

SURAT KE 27 : 93 ayat. 


Dengan menycbut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

AL QUR AN ADALAH PEDOMAN 
HIDUP DAN BFR/TA CEMBIRA 
BA 07 ORANG-ORANG MU ‘MIN 


1. Thaa SUn 1091 ") (Surat) ini adalah ayat-ayat A 1 ^ i- /.Tf > -r.T, C _ r 

A1 Qur'an. dan (ayat-ayat) Kitab yang © ^ tr^ ' 

meniiliikan 


Qur . 

menjelaskan 

2. untuk menjadi petunjuk dan berita gem- 
bdra untuk orang-orang yang beriman, 

3. (yaitu) oiang-orang yang mendiiikan scm- 
bahyang dan menunaikan zakal dan 
mercka yakin akan adanya negeri akhi- 
tat. 

4. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
beriman kepada negeri akhirat, Kami jadi- 
kan mereka memandang indah perbuat- 
an-pcrbuatan mereka, maka mereka ber- 
gelimang (dalam kesesatan). 

5. Mereka itulah orang-orang yang men- 
dapat (di dunia) azab yang buruk dan 
mereka di akhirat adalah orang-orang 
yang paling mcrugi. 

MUSA A S. MENERIMA WAHYU DARI 
TUHAN. MUHAMMADPUN MENERIMA 
WAHYU YAITU AL QURAN DARI TU- 
HAN. 

6. Dan sesungguhnya kamu benar-benar di- 
beri A1 Qur'an dari sisi (Allah) Yang Ma- 
ha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. 

7. (Ingatlah) ketika Musa berkata kepada ke- 

tuarganya: ’’Sesungguhnya aku melihat 

api. Aku kelak akan membawa kepada- 
mu khabar daripadanya, atau aku mem- 
bawa kepadamu suluh api supaya kamu 
dapat berdiang”. 


' oyy^ '■ o ' 
j-ir 1^' V \ 6 i 




1091). Lihat no 10. 




594 


27. ANNAML (SEMUT) 


JUZ 19 


8. Maka tatkala dia tiba di (tempat) api itu, 
diserulah dia. "Bahwa telah diberkati 
orang -orang yang berada di dekat api itu, 
dan orang-oiang yang berada di sekitarnya. 
Dan Maha Suci Allah, Tuhan semesta 
Alam”. 

9. (Allah bcrfirman). "Hai Musa, scsungguh- 
nya, Akulah Allah, Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana, 

10. dan lempaikanlah tongkatmu”. Maka tat- 
kala (tongkat itu menjadi ulax dan) Musa 
mclihatnya bergeiak-gcrak seperti dia se- 
ekor ulai yang gesit, iarilah ia beibalik ke 
belakang tanpa menoleh. "Hai Musa, 
janganlah kamu takut. Sesungguhnya 
orang yang dijadikan rasul, tidak takut di 
hadapan-Ku. 

11. tetapi orang yang berlaku zalim. kcmu- 
dian ditukarnya kezalimannya dengan ke- 
baikan (Allah akan mengampuninya); ma- 
ka sesungguhnya Aku Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 

12. Dan masukkanlah tanganmu ke leher 
bajumu>092s , niscaya ia akan ke luar pu- 
tih (bersinar) bukan karcna pcnyakit. (Ke- 
dua mu'jizat ini) termasuk sembilan buah 
mu’jizat (yang akan dikcmukakan) ke- 
pada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguh- 
nya mereka adalah kaum yang fasik". 

13. Maka tatkala mu’jizat-mu’jizat Kami 
yang jelas itu sampai kepada mereka, ber- 
katalah mereka: "Ini adalah sihir yang 
nyata”. 

14. Dan mereka mcngjngkarinya karcna ke- 
zaliman dan kesombongan (mereka) pada- 
hal hati mereka meyakini (kebenax- 
an)nya. Maka perhatikanlah betapa ke- 
sudahan orang-orang yang berbuat ke- 
binasaan. 

KJSAH DAUD A S. DAN SULAIMAN A S. 

Sulaiman a s. mewansi kerajaan Daud a s. 

15. Dan sesungguhnya Kami telah memberi 
ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan ke- 
duanya mengucapkan: "Segala puji bagi 




' y->J ■ 

esjbjfej 

j'j ■ J Jo>. 




A » 1 n* 







JUZ 19 


27. AN NAML (SEMUT) 


595 


Allah yang melebihkan kami dan ke- 
banyakan hamba hambaNya yang ber- 
iman". 

16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud 1093 ), 
dan dia berkata: "Hai Manusia. kami telah 
dibeti pengcrtian tentang suaia burung 
dan kami dibeti segala sesuatu. Sesungguh 
nya (semua) ini benar-benar suatu kumia 
yang nyata”. 

17. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman ten- 
tatanya dari jin, manusia dan burung lalu 
meteka itu diatur dengan tertib (dalam 
bariaan). 

18. Hingga apabila meteka satnpai di lembah 
semut berkatalah seekor semut Hat 
scmut-scmut, masuklah ke dalam sarang- 
sarangmu, agar kamu tidak diinjak olch 
Sulaiman dan tentaranya, sedangkan 
mercka tidak mcnyadari'*; 

19. maka dia terscnyum dengan tertawa kare- 
na (mendengar) perkataan semut itu. Dan 
dia berdo’a: "Ya Tuhanku, berilah aku il- 
ham untuk tetap mensyukuri ni*mat- Mu 
yang telah Engkau anugerahkan kepada- 
ku dan kepada dua orang ibu bapakku 
dan untuk mcngcijakan amal saleh yang 
F.ngkau ridhai; dan inasukkanlah aku de- 
ngan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba- 
hamba-Mu yang saleh". 

Pembicaraan Sulaiman dengan burung Hud- 

hud. 

20. Dan dia memeriksa butung-burung Lalu 

betkata: "Mengapa aku tidak melihat 

hud-hud 1094 ) . apakah dia termasuk yang 
tidak hadir. 

21. Sungguh aku benar-benar akan meng- 
azabnya dengan azab yang keras, atau 
benar-benar menyembelihnya kecuali jika 
benar-benar dia da tang kepadaku dengan 
alasan yang terang’’. 

22. Maka tidak lama kemudian (datanglah 
hud-hud), lalu ia berkata: ''Aku telah 
mengetahui sesuatu yang kamu belum 














1093) Maksudnya: Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan nabi Daud n serta mewarin 
ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. 

1094) . Hud-hud: sejenis burung pelatuk. 



596 


27. AN NAML (SEMUT) 


JUZ 19 


mrx 


. 








>. , 


M 


mengetahuinya; dan kubawa kepadamu 
dari negeri Saba 1095 ) suatu berita penting 
yang diyakini, 

23. Sesungguhnya aku menjumpai seorang 
wanita 1096 ) yang memerintah mcreka. dan 
dia dianugerahi segala sc suatu seita mcm- 
punyai singgasana yang besar 

24. Aku mendapati dia dan kaumnya me- 
nycmbah matahari, selain Allah; dan 
syaitan telah mcnjadikan mereka me- 
mandang indah pcrbuatan-perbuatan 
mereka lalu menghalangi mereka dari ja- 
lan (Allah), sehingga mereka tidak dapat 
petunjuk, 

25. agar mcreka tidak menyembah Allah 
Yang mengeluarkan apa yang terpendam 
di langit dan di bumil° 97 ) dan Yang 
mengetahui apa yang kamu sembunyikan 
dan apa yang kamu nyatakan. 

26. Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) 
kccuali Dia, Tuhan Yang mempunyai 'Arsy 
yang besar'*. 

27. Berkata Sulaiman: "Akan kami bhat, apa 
kamu benar, ataukah kamu termasuk 
orang-orang yang berdusta. 

28. Pergilah dcngart (membawa) suratku ini, 
lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian 
berpalinglah dari mereka, lalu perhati- 
kanlah apa yang mereka bicarakan" 

29. Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pem- 
beiar, sesungguhnya telah dijatuhkan ke- 
padaku sebuah jurat yang mulia. 

30. Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman 
dan sesungguhnya (isi)nya: "Dengan me- 
nyebut nama Allah Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang. 


y ojj j- 


j&l: ju« 

XA 

y i'j 





JUZ 19 


27. AN NAML (SEMUT) 


597 


31. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku 
sombong tcrhadapku dan datanglah ke- 
padaku sebagai orang-orang yang berserah 
diri". 

32. Berkata dia (Balqis) : "Hai para pembcsar 
bcrilah aku pertimbangan dalarn urusan- 
ku (ini) aku tidak petnah memutuskan se- 
suatu persoalan sebelum kamu berada da- 
lam majelis(ku)”. 

33. Meieka menjawab: ”K it a adaiah orang- 

orang yang mcmiliki kckuatan dan (juga) 
memiliki keberanian yang sangat (dalarn 
peperangan), dan keputusan berada di 
tanganmu; maka pertimbangkanlah apa 
yang akan kamu perintahkan". 

34. Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja 

apabila memasuki suatu negeri, niscaya 
mereka membinasakannya, dan menjadi- 
kan pcnduduknya yang mulia jadi hina; 
dan demikun pulalah yang akan mereka 
pcrbuat. 

35. Dan sesungguhnya aku akan mcngirim 
utusan kepada mereka dengan (mem- 
bawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu 
apa yang akan dibawa kcmbali oleh 
utusan -utusan itu. 

36. Maka tatkala utusan itu sampai kepada 

Sulaiman, Sulaiman berkata: ’’Apakah 

(patut) kamu menolong aku dengan har- 
ta? maka apa yang dibcrikan Allah ke- 
padaku lebih baik daripada apa yang di- 
berikan-Nya kepadamu; tetapi kamu me- 
rasa bangga dengan hadiahmu. 

37. Kembalilah kepada mereka sungguh kami 
akan mendatangi mereka dengan balaten- 
tara yang mereka tidak kuasa melawan- 
nya, dan past! kami akan mengusir mere- 
ka dari negeri itu (Saba) dengan terhina 
dan mereka menjadi (tawanan-tawanan ) 
yang hina dina". 

38. Berkata Sulaiman: "Hai pembesar-pem- 

besar siapakah di antara kamu sekalian 
yang sanggup membawa stnggasananya 
kepadaku sebelum mereka daiang kepa- 
daku sebagai orang-orang yang berserah 
diri”. 


k w ; ' 

iSjiJ | 


si*} 


^>(45 l-Cp 1 



598 


27. AN NAML (SEMUT) 


JUZ 19 


Tm 




39. Bcrkata *Ifrit (yang cerdik) dari golongan 
jin. ”Aku akan datang kepadamu dcngan 
membawa singgasana itu kepadamu ve- 
belum kamu berdiii dari tempat duduk- 
mu; scsungguhnya aku benar-bcnar kuat 
untuk membawanya lagi dapat dipercaya” 

40. Berkatalah seorang yang mempunyai ibnu 
dari A1 Kitab 1 09 8) : ”Aku akan membawa 
singgasana itu kepadamu sebelum mata- 
mu betkedip". Maka tatkala Suiaiman 
melihat singgasana itu terlctak di hadap- 
annya, iapun berkata: "Ini termasuk kur- 
nia Tuhanku untuk mencoba aku apakah 
aku bersyukur atau mengingkari (akan 
ni’mat-Nya). Dan barangnapa yang ber- 
syukur maka sesungguhnya dia beisyu- 
kur untuk (kcbaikan) dirinya sendiri dan 
barangiiapa yang ingkar, maka sesung- 
guhnya Tuhanku Maha Kay a lagi Maha 
Mulia”. 

41. Dia bcrkata: "Robahlah bagtnya singga- 
sananya; maka kita akan melihat apakah 
dia mengenal ataukah dia termasuk 
orang-orang yang tidak mengenal(nya)’’. 

42. Dan ketika Balqis datang. ditanyakanlah 

kepadanya: "Serupa inikah singgasana 

mu”' Dia menjawab: "Seakan-akan sing- 
gasana ini singgasanaku, kami tclah di- 
beri pengetahuan sebelumnya 1 ® 99 ) dan ka- 
mi adalah orang-orang yang berscrah 
diri”. 

43. Dan apa yang disembahnya sc lama ini de- 
tain Allah, mencegahnya (untuk melahir- 
kan keislamannya), karena scsungguhnya 
dia dahulunya termasuk orang-orang 
yang kafir. 

44. Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke da- 
lam istana'' Maka tatkala dia melihat lan- 
tai istana itu, dikiranya kolam air yang be- 
sar, dan disingkapkannya kedua betis- 
nya . Berkatalah Suiaiman: "Scsungguh- 


ty** O' 0"^'Oiy«>r J <5 

a i cj Ui* •JjjJs? siij c Wi 



& 5j ioiW 

Ji ot u& 


)-* 

u\ oji ’Jh 

t 

11 # -- r ; i i -- -- ♦ -- 'C \ 


1098) Ai Kitab di smi maksudnya ialah Kitab yang diturunkan sebelum Nabi Suiaiman laiah Tau- 
rat dan Zabur 

1099) Maksudnya pengetahuan tentang kenabian Suiaiman a s Balqis telah mengetahui kcnabian 
Suiaiman itu. sebelum dipindahkan singgasanya dari negen ’Saba' ke Palestina daiim sekejap 
mata. 





JUZ 19 


27. AN NAML (SEMUT) 


599 


nya ia adalah istana licin terbuat dari ka- 
ca". Berkatalah Balqis: ”Ya Tuhanku, se- 
sungguhnya aku telah bcrbuat zalim ter- 
hadap diiiku dan aku bcrscrah diri ber- 
sama Sulaunan kepada Allah, Tuhan se- 
mesta ala in”. 

PELAJARAN PELAJARAN DARI 
KEINGKA RAN KA UM SHA LEH. 

45. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus 
kepada (kaum) Tsamud saudara meceka 
Shaleh (yang bcrscru); "Sembahlah 
Allah”. Tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua 
golongan yang bermusuhan, 

46. Dia berkata; ”Hai kaumku mengapa ka- 
mu minta disegerakan kcburukan sebe- 
lum (kamu minta) kebaikan? Hendaklah 
kamu meminta ampun kepada Allah, agar 
kamu tnendapat tahmat”. 

47. Mereka menjawab: "Kami mendapat na- 
sib yang malang, disebabkan kamu dan 
orang-orang yang besertamu”. Shaleh ber- 
kata. ’’Nasibinu ada pads sisi Allah, (bu- 
kan karri yang menjadi sebab), tetapi ka- 
mu kaum yang diuji”. 

48. Dan adalah di kota itu l 100 ) ( sembilan 
orang laki-laki yang membuat kerusakan 
di muka bumi, dan mereka tidak berbuat 
kebaikan. 

49. Mereka berkata: "Bersumpahlah kamu 

dengan nama Allah, bahwa kita sungguh- 
sungguh akan menyerangnya dengan tiba- 
bba beserta keluarganya di malatn hail, 
kemudian kita katakan kepada warisnya 
(bahwa) kita tidak menyaksikan kemati- 
an keluarganya itu, dan sesungguhnya ki- 
ta adalah orang-orang yang benar”. 

50. Dan merekapun mercncanakan makar de- 
ngan sungguh -sungguh dan Kami meren- 
canakan makar (pula), sedang mereka 
tidak menyadari. 




’i jIjj vlb 1 i J '(5 


> "T 1 - > .1 V -f- 

'-CP 


Ja>_J a_*JJ ^ <j 

® 

\) <5 


1 101)).Menurut ahli lafsir yang dimaksud dengan kota ini lalah kota kaum Tsamud yaitu kota A1 
hijr. 





600 


27. AN NAML (SEMUT) 


JUZ 19 


51. Maka perhatikanlah bctapa scsungguh- 
nya akibat makar mereka itu, bahwasa- 
nya Kami membinasakan mereka dan 
kaum mereka scmuanya. 

52. Maka ltulah rumah-rumah mereka da lam 
keadaan runtuh disebabkan kezaliman 
mereka. Scsungguhnya pada yang demi- 
kian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum 
yang mengetahui. 

53. Dan telah Kami selamatkan orang-orang 
yang beriman 1 101 ) dan mereka itu selalu 
bertakwa. 












PERBUA TAN PERBVA TAN CABUL 
DARI KAUM LUTH. 

54. Dan (ingatlah kisah) Luth, kctika dia ber- 
kata kepada kaumnya: "Mengapa kamu 
mengerjakan perbuatan fahisyah 1 102 ) itu 
sedang kamu melihat (nya)?'' 




55. Mengapa kamu mendatangi laki-laki un- 
tuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (men- 
datangi) wanita' 1 Scbenarnya kamu ada- 
lah kaum yang tidak mengetahui (akibat 
perbuatanmu)". 

56. Maka tidak lain jawaban kaumnya me- 

lain lean mengatakan: "Usirlah Luth be- 

serta keluarganya dari negerimu; karena 
scsungguhnya mereka itu orang-orang 
yang (menda*wakan dirinya) bersih 1 103 )”. 


57. Maka Kami selamatkan dia beserta ke- 
luarganya, kecuali isterinya. Kami telah 
mentakdirkan dia termasuk orang-orang 
yang tertinggal (dibinasakan). 

58. Dan Kami turunkan hujan alas mereka 
(hujan batu), maka amat buruklah hujan 
yang ditimpakan atas orang-orang yang 
dibeh peringatan itu 




' y 13 j' 1 "S! \} o 33 * 

J * 1 ^ ^ ' 6 W -^' 1 


I 


1101) .Yattu Saleh a. s. dan orang-orang yang beriman kepada Allah yang bersama dengan dia. 

1102) Lihat not 275. 

H03).Perkataan kaum Luth kepada sesamanya ini merupakan ejekan terhadap l.uth dan orang- 

orang beriman kepadanya. karena Luth dan orang-orang yang bersamanya tidak mau menger 
jakan perbuatan mereka. 





JUZ 20 


27. AN NAML (SLMUT) 


601 




PERI NT AH ALLAH KEPADA MUHAMMAD 
SA W. UNTUK MENSYVKUR1 NIMAT DAN 
KEWAJIBAN BERIBADAT KEPADA ALLAH 
SEMATAMATA. 

59. Katakanlah: “Segala puji bagi Allah dan 
kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya 
yang dipilih-Nya. Apakah Allah yang le- 
bih baflc, ataukah apa yang mereka per- 
sekutukan dengan Dia?" 

JUZ 20 

60. Atau siapakah yang telah menciptakan la- 
ngit dan bumi dan yang menurunkan air 
untukmu dari langit, ialu Kami tumbuh- 
kan dengan air itu kebun-kebun yang ber- 
pemandangan indah, yang kamu se kali- 
kali tidak mampu mcnumbuhkan pohon- 
pohonnya?. Apakah di damping Allah ada 
tuhan (yang lain)? Bah kan (sebenarnya) 
mereka adalah orang-orang yang me- 
nyimpang (dari kebenaran). 

61. Atau siapakah yang telah menjadikan bu- 
mi sebagai tempat berdiam, dan yang 
menjadikan sungai-sungai di celah-celah- 
nya, dan yang menjadikan gunung-gu- 
nung untuk (mengkokohkan)nya dan 
menjadikan suatu pemisah antara dua 
lautli04) T Apakah di tamping Allah ada 
tuhan (yang lain)? Bah kan (sebenarnya) 
kebanyakan dari mereka tidak menge- 
tahuL 

62. Atau siapakah yang memperkenankan 
(do'a) orang yang dalam kesulitan apa- 
bila ia berdo’a kepada-Nya, dan yang 
menghilangkan kcsusahan dan yang men- 
jadikan kamu (manusia) sebagai khalifah 
di bumi 1105 )? Apakah di samping Allah 
ada tuhan (yang Iain)? Amat sedikitlah 
kamu mengingati(Nya). 

63. Atau siapakah yang memimpin kamu da- 
lam kegelapan di daratan dan lautan dan 
siapa (pula)kah yang mendatangkan angin 




£»\S 






1 104) . Yang dimaksud dua laut di uni lalah taut yang isin dan sungai yang besar bermuara ke laut. 

Sungai yang tawar itu setelah sampai di muara. tidak tangsung menjadi asm 

1105) Yang dimaksud dengan "menjadikan manusia sebagai khalifah” lalah menjadikan manusia ber- 
kuasa di bumi 




ly V 

|P 

■ 


w 


tits 







602 


27. AN NAML (SEMUT) 


JUZ 20 





sebagai kabar gembira sebelum fke- 
datangan) rahmat-Nya 1 * 06 ) ? Apakah di 
samping Allah ada tuhan (yang lain)? Ma- 
ha Tinggi Allah terhadap apa yang mere- 
ka pcrsekutukan (dengan-Nya). 

64. Atau siapakah yang menciptakan (ma- 
nusia dan permulaannya), kemudian 
mengulanginya (lagi), dan dapa (pula) 
yang memberikan rezki kepadamu dari la- 
ngit dan bumi? Apakah di samping Allah 
ada tuhan (yang lain)?. Katakanlah: 
"Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika 
kamu memang orang-orang yang benax". 

65. Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di ta- 
ngit dan di bumi yang mengetahui per- 
kara yang ghaib, kecuali Allah”, dan 
mereka tldak mengetahui bila mcreka 
akan dibangkitkan. 

66. Sebenamya pengetahuan mereka tentang 
akhirat tidak sampai (kesana) malahan 
mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. le- 
bih-lebih lagi mereka buta daripadanya. 

KEINGKARAN ORANG-ORANG KAHR TER- 
HADAP HARI KF.BAN'GKITAN. 

67. Berkatalah orang-orang yang kafir; ''Apa- 
kah setelah kita menjadi tanah dan (bc- 
gitu pula) bapak-bapak kita, apakah $e- 
sungguhnya kita akan dikeluarkan (dan 
kubur)? 

68. Sesungguhnya kami telah diberi ancaman 
dengan ini 1107 ) dan (juga) bapak-bapak 
kami dahulu; ini tidak lain hanyalah 
dongengan-dongengan orang dahulu 
kala". 

69. Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) 
bumi. lalu perhatikanlah bagaimana aki- 
bat orang-orang yang berdosa, 


$ ii 


J5 ai' v a3 ^ JeH)j J CJ& 

,'d 




oi J4* sQ ‘■J if*- 1 • A ^'° '■*£$ -*2 


Asiti JfiK ' 


1106) . Yang dunaksud dengan tahmat Tuhan di sim ialah air hujan yang menyebabkan jubumya lum 

buh-tumbuhan 

1107) Maksudnya; hari kebangkitan 



1UZ 20 


27. AN NAML (SEMUT) 


603 


70. Dan janganlah kamu berduka cita ter- 
hadap mereka, dan janganlah (dadamu) 
rnerasa sempit terhadap apa yang mereka 
tipudayakan'’. 

71. Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: 
"Bilakah datangnya azab itu, jika me- 
in ang kamu orang-orang yang benar". 

72. Katakanlah: "Mungkin telah hampir da- 
tang kepadamu sebagian dari (azab) yang 
kamu minta (supaya) disegerakan itu 1108 ), 

73. Dan scsungguhnya Tuhanmu benar -benar 
mempunyai kurnia yang besai (yang di- 
berikan-Nya) kepada manusia, tetapi ke- 
banyakan mereka tidak mensyukuri(nya). 

74. Dan sesungguhnya Tuhanmu, bcnar-be- 
nar mengetahui apa yang disembunyikan 
hati mereka dan apa yang mereka nyata- 
kan. 

75. Tiada sesuatupun yang ghaib di l an git dan 
di bumi, melainkan (tcrdapat) dalam ki- 
tab yang nyata (Lauh Mahfuzh). 

KEN A BIAS MUHAMMAD S.A.W. DAS AL 
QURAS ADALAH BUKTI KEBESARAS- 
SYA. 

76. Scsungguhnya A1 Qur'an ini menjelas- 
kan kepada Bani Israi) sebahagian besar 
dari (perkara-perkara) yang mereka ber- 
selisih tcntangnya. 

77. Dan scsungguhnya Al Qur’an itu bcnar- 
benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi 
orang-orang yang beriman 

78. Scsungguhnya Tuhanmu akan menye- 
lesaikan perkara antara mereka dengan 
keputusan-Nya, dan Dia Maha Perkasa 
lagi Maha Mengetahui 

79. Sebab itu bertawakallah kepada Allah, se- 
sungguhnya kamu berada di atas kebcnar- 
an yang nyata. 










An- 




jsJj 1 ' ^ jp 


1108) Maksudnya; Allah menerangkan bahwa kedatangan sebagun azab kepada mereka telah past!,. 
Para mutasann menafsirkan bahwa 'azab yang akan tegera mereka alami lalah kekalahan me- 
reka di peperangan Badar. 








604 


27. AN NAML (SEMUT) 


JL'Z 20 





M2 


r I 


/fit 
A 


80. Sesungguhnya kamu tidak dapat men- 
jadikan orang-orang yang mati men* 
dengar dan (tidak pula) menjadtkan 
orang-orang yang tuli mendengar panggil- 
an, apabila mereka telah berpaling mem- 
belakang. 

81. Dan kamu sekali-kali tidak dapat me- 
mimpin (memalingkan) orang-orang buta 
dari kesesatan mcrcka. Kamu tidak dapat 
mcnjadikan (seorangpun) mendengar, ke- 
euali orang-orang yang beriman kepada 
ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah dirL 

TAN DA - TANDA KEDA TANGAN HAR1 KIAMA T 
DAN HURV-HARA Dl SAAT DATANGNYA 
KIAMA T ITU. 

82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas 
mereka, Kami keluarkan sejenis binatang 
melata dari bumi yang akan mengatakan 
kepada mereka. bahwa sesungguhnya 
manusia dahulu tidak yak in kepada ayat- 
ayat Kami 1 * 09 ). 

83. Dan (ingatlah) hari (ketika) Kami kumpul- 
kan dari tiap-tiap umat segolongan orang- 
orang yang mendustakan ayat-ayat Ka- 
mi, lalu mereka dibagi-bagi (dalam ke- 
lompok-kelompok). 

84. Hingga apabila mereka datang, Allah ber- 
flrman: "Apakah kamu telah mendusta- 
kan ayat-ayat-Ku, padahal ilmu kamu ti- 
dak meliputinya 1 1 10 ) , atau apakah yang 
telah kamu kerjakan?". 

85. Dan jatuhlah perkataan (azab) atas mere- 
ka disebabkan kezaliman mereka, maka 
mereka tidak dapat berkata (apa-apa). 

86. Apakah mereka tidak memperhatikan, 
bahwa sesungguhnya Kami telah men- 
jadikan malam supaya mereka beristi- 
rahat padanya dan siang yang me- 
nerangi? Sesungguhnya pada yang dcml- 
kian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan 
Allah) bagi orang-orang yang beriman. 





QjjcLJS ^J- 

V ' A* JJ 

IS Jcl ^ Umst- (5 [ JjJ ') ' 


\^Sa 


Jm 

f. 


jj 

5*? 




1109) . Yang dimaksud dengar. "perkataan" di sini lalah ketentuan datangnya masa kehancuran alam. 

Salah satu dari tanda-tanda kehancuran alam ialah keluarnya dari burnt sejenis binatang me- 
lata yang doc but dalam ayat ini 

1110) . Maksudnya otang-orang musyrik Arab mendustakan ayat-ayat Allah, tanpa memikirkannya 

lebih dahulu. 






JUZ20 


27. AN NAML (SF.MUT) 


605 


87. Dan (tngatlah) hari (ketika) ditiup sang- 
kakaia, maka terkcjutlah segala yang di 
langit dan segala yang di bumi, kecuali 
siapa yang dikehendaki Allah. Dan se- 
mua mercka da tang menghadap-Nya de- 
ngan merendahkan diri. 

88 Dan kamu lihat gunung-gunung itu, ka- 
mu sangka dia tetap di tempatnya, pada- 
hal ia berjalan sebagai jalannya a wan. 
(Begitulah) perbuatan Allah yang mem- 
buat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu, se- 
sungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan, 

89. Barangaapa yang membawa kebaikan. 
maka ia memperoleh (balasan) yang lebih 
baik danpadanya, icdang mcreka itu ada- 
lah orang-orang yang aman tenteram daii 
kejutan yang dahsyat pada hari itu. 

90. Dan barangsiapa yang membawa ke- 
jahatan, maka disungkurkanlah muka 
mercka ke dalam neraka. Tiadalah kamu 
dibalaa, melainkan (setimpal) dengan apa 
yang dahutu kamu kerjakan. 

91. Aku hanya diperintahkan untuk mc- 
nyembah Tuhan negeri ini (Mekah) Yang 
telah menjadikannya suci dan kepunya- 
an-Nya-lah segala sesuatu, dan aku dipe- 
rintahkan supaya aku lermasuk orang- 
orang yang berserah diri. 

92. Dan supaya aku membacakan A1 Qur'an 
(kepada manusia). Maka barangsiapa 
yang mendapat petunjuk maka se- 
sungguhnya ia hanyalah mendapat pe- 
tunjuk untuk (kcbaikan)dirinya, dan ba- 
rangsiapa yang sesat maka katakanlah: 
"Sesungguhnya aku (ini) tidak tain hanya- 
lah salah seorang pemberi peringatan”. 

93. Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah, 
Dia akan memperlihatkan kepadamu tan- 
da-tanda kebesaran-Nya, maka kamu 
akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada 
lalai dan apa yang kamu kerjakan". 





1 o' o 

*/ 


-i, y > . 

<4r>£ jy 









606 


27. AN NAML (SF.MUT) 


JUZ 20 


■ ■ 


PENUTUP 


Surat An Naml dimulai dcngan menerangkan sifat-si fat Al Qur'an, menerangkan krsah 
beberapa orang rasul dengan umat-umatnya yang mau mengikuti ajaran-ajaran yang dibawanya 
dan yang tidak mau mengikutinya. 

Kemudian surat ini diakhiri dengan perintah menyembah Allah dan membaca Al Qur'an 
dan bahwa Allah memperlihatkan kepada kaum musyrikin kebenaran ayat-ayat-Nya 

PER SES UA IAN SURA TAN NAML DENGAN SURA T AL Q ASH ASH 

1. Kedua surat mi sama-sama dimulai dengan huruf abjad. menerangkan sifat-sifat Al Qur’an 
dan dengan kisah Musa a s. Hanya saja kisah Musa as. dalam surat Al Qashash diterangkan 
lebih lengkap dibandingkan dengan kisah Musa a.s. yang terdapat dalam surat An Naml. 

2. Surat An Naml menerangkan secara garis besamya bahwa keingkaran orang -orang kafir ter- 
hadap adanya hari berbangkit itu tidak beralasan kemudian dikemukakan kepada mereka 
persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan kebangkitan itu. Hal ini diterangkan lebih 
jctas dalam surat Al Qashash. 

3. Surat An Naml menerangkan kehancuran kaum Shaleh dan kaum Luth akibat durhaka ke- 
pada Allah dan Nabi-Nya, sedang surat Al Qashash menyinggungnya pula. 

4. Surat An Naml menyebut balasan pada hari kiamat terhadap orang -orang yang membuat 
keburukan di dunia, dan surat Al-Qashash menycbutkannya pula. 

5. Bahagian akhir kedua surat ini sama-sama menyebutkan perintah menyembah Allah dan 
membaca ayat-ayat Al Qur’an. 



JUZ 20 


28. AL QASHASH (CERITA-CERITA) 


607 


AL QASHASH (CERITA) 


MUQADDIMAH 


Surat Al Qashash tcrdiri atai 88 ayat termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. 

Dinamai dengan "Al Qashash karena pada ayat 25 surat ini terdapat kata "Al Qashash” 
yang bcraxti "cerita”. Ayat ini mcncrangkan bahwa sctclah Nabi Musa a.s. bertctnu dengan Nabi 
Syu’aib a.s. ia menceritakan cetita yang bethubungan dengan diiinya sendiri, ya'ni pengalaman- 
nya dengan Fir'aun, sampai waktu ia diburu oleh Fir'aun karena membunuh seseoiang dari 
bangsa Qibthi tanpa dtsengaja, Syu'aib a.s. menjawab bahwa Musa a.s. telah selarnat dari pengejar- 
an orang-orang zalim. 

Turunnya ayat 25 surat ini amat bcsar artinya bagi Nabi Muhammad s.a.w. dan bagi sahabat- 
sahabat yang melakukan hijrah ke Madinah, yang menambah keyakinan mereka, bahwa akhir- 
nya orang-orang Islamlah yang menang, sebab ayat ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang 
berhijrah dari tempat musuh untuk mempertahankan keimanan, pasti akan berhasil dalam per- 
juangannya menghadapi musuh-musuh agama. Kcpastian kemenangan bagi kaum muslirmn itu, 
ditegaskan pada bagian akhir surat ini yang mengandung bahwa setelah hijrah ke Madinah kaum 
muslimin akan kembali ke Mekah sebagai pemenang dan penegak agama Allah. Surat Al Qashash 
ini adalah surat yang paling lengkap memuat cerita Nabi Musa a.s. sehingga menurut suatu riwa- 
yat, surat ini dinamai juga surat Musa. 

Pokok-pokok isinya 


1. Keimanan: 

Allah Yang mcnentukan segala sesuatu dan manusia harus ridha dengan ketentu- 
an itu ; alam adalah fana hanyalah Allah saja Yang Kekal dan semuanya akan kem- 
bali kepada Allah; Allah mengetahui isi hati manusia baik yang dilahirkan ataupun 
yang disembunyikannya. 

2. Kisah-kisah: 

Kekejaman Fir’aun dan pertolongan serta karunia Allah kepada Bani Israil; Musa 
a.s. dilemparkan ke sungai Nil, scoring Qibthi terbunuh oleh Musa a.s.; Musa a.s. 
di Mad-yan; Musa a.s. menerima perintah Allah menyeru Fir'aun di bukit Thur; 
kisah Karun. 


Dan Iain-lain: 

Al Qur'an menerangkan kisah nabi-nabi dan umat-umat dahulu sebagai bukti 
kerasulan Muhammad s.a.w,; akhli kitab yang beriman dengan Nabi Muhammad 
s.a.w. diberi pahala dua kali lipat; hikmat Al Qur'an diturunkan secara berangsur- 
angsur; hanya Allah-lah Yang memberi taufik kepada hamba-Nya untuk beriman; 
Allah mcnghancurkan penduduk sesuatu negeri adalah karena kezaliman penduduk- 


608 


28. Al. QASHASH (CERlTA-CERlTA) 


JUZ20 



nya scndiri; Allah tidak akan mengazab sesuatu umat scbelum diutus rasul kepada- 
nya; keadaan orang-orang kafu dan sekutu-sekutu mereka di haii kiamat; penggan- 
tian slang dan malam adalah scbagai rahmat Allah bagi manusia; Allah membalas 
kebalkan dengan berlipat ganda, sedang balasan kejahatan seimbang dengan yang 
telah dilakukan; janji Allah akan kemenangan Nabi Muhammad s.a.w. 



JUZ 20 


28. ALQASHASH (CERITA-CERITA) 


609 







AL QASHASH (CERITA-CER1TA) 

SURAT KE 28 : 88 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

KISAH MUSA /4.S. DAN FIR'AUN SEBAGA / 
BUKTI KEBENARAN AL Ql'R AN. 

Kekejaman Fir'aun dan penolongan Allah kepada 
Bani hrai! kaum yang tertindas. 

1. rhaa Siin Miim 1 1 1 *) 

2. Ini adalah ayat-ayat Kitab (A1 Qur'an) 
yang nyata (dari Allah), 

3. Kami membacakan kepadamu sebagian dari 
kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk 
orang-orang yang beriman. 


4. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat se- 
wenang-wcnang di muka burnt dan men- 
jadikan penduduknya berpecah belah, de- 
ngan mcnindas segolongan dari mereka. 
menyembelih anak laki-laki mereka dan 
membiarkan hidup anak-anak perempuan 
mereka 1112 ). Sesungguhnya Fir'aun ter- 
masuk orang-orang yang berbuat kerusak- 
an. 

5. Dan Kami hendak member! karunia ke- 
pada orang-orang yang tertindas di bumi 
(Medr) itu dan hendak menjadikan mere- 
ka pemimpin dan menjadikan mereka orang- 
orang yang mewarisi (bumi) 1 1 13 ), 


6. dan akan Kami teguhkan kedudukan me- 
reka di muka bumi dan akan Kami per- 




1 * 5 -^ 


lihatkan kepada Fir’aun dan Haman be- A J/11 yLj 

serta tentaranya apa yang selalu mereka 
khawatirkan dari mereka itu 1 1 14 ) 

111)). Lihat no 10 

11 12) Golongan yang ditindas itu talah Bani Israil. yang anak-anak laki-laki mereka dibunuh dan anak- 
anak perempuan mereka dibiarkan hidup 

1113) . Lihat no $60). 

1114) .Fir‘aun selalu khawatir bahwa keiajaartnya akan dihancurkan oleh Bani Israil karena itu dia 
membunuh anak-anak laki-laki yang Lahir dalam kalangan Bani Israil. Ayat ini menyatakan 
bahwa akan teijadt apa yang dikhawalirkannya itu. 




610 


28. AL QASHASH (CER1TA-CF.RITA) 


JUZ 20 


Musa a.s. dicampakkan ke da lam sungai Mil untuk 
menyelamatkan kaumnya dari keke/aman Fir'aun. 

7. Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; 

"Susuilah dia, dan apabila kamu kha- 

watir tethadapnya maka jatuhkanlah dia 
ke sungai (Mil). Dan janganlah ka- 
mu khawatir dan janganlah (pula) ber 
sedih hati, kaiena sesungguhnya Kami 
akan mengembalikannya kcpadamu, dan 
menjadikannya (salah seorang) dari para 
rasul. 

8. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'- 
aun yang akibatnya dia menjadi musuh 
dan kesedihan bagi mereka. Sesungguh- 
nya Fir’aun dan Hainan beserta tentara- 
nya adalah orang-orang yang bersalah. 


9. Dan berkatalah isteri Fir’aun: "(Ia) adalah 
penycjuk mata had bagiku dan bagimu. 
Janganlah kamu membunuhnya, mudah- 
mudahan ia bermanfa’at kepada kita atau 
kita ambil ia menjadi anak”, sedang mereka 
tiada menyadari. 

10. Dan menjadi kosonglah hati ibu Mu- 
sa 11 ls ). Sesungguhnya hampir saja ia me- 
nyatakan rahasia tentang Musa, seandai- 
nya tidak Kami tcguhkan hadnya, su- 
paya la termasuk orang-orang yang per- 
caya (kepada janji Allah). 

11. Dan berkatalah ibu Musa kepada sau- 

dara Musa yang perempuan: "lkudlah 

dia” Maka kelihatanlah olehnya Musa 
dari jauh, sedang mereka udak menge- 
tahuinya, 

12. dan Kami cegah Musa dari menyusu ke- 

pada peiempuan-perempuan yang mau 
menyusui(nya) sebelum itu, maka ber- 
katalah saudara Musa: "Maukah kamu 

aku tunjukkan kcpadamu ahlul bait yang 
akan meineliharanya untukmu dan mere- 
ka dapat berlaku baik kepadanya?”. 






- 4 


r i if-"'-' c- >' 

\’\ <. y' 

^ i ^ 

- .1 -it 

^ fJ&zjkjjLA 


1115) Setelah ibu Musa menghanyutkan Musa di sungai Nil, maka timbullah penyesalan dan kesang- 
sian hatinya lantaran kekhawatiran atas keselamatan Musa bahkan hampir-hamptr ia berteriak 
meminta tolong kepada orang untuk mengambil anaknya itu kcmbali, yang akan mengakibat- 
kan terbukanya rahasia bahwa Musa adalah anaknya sendiri. 


JUZ 20 


28. AL QASHASH (CER1TA-CERITA) 


611 



13. Maks Kami kcmbalikan Musa kepada ibu- 
nya, supaya senang ha tiny a dan tidak ber- 
duka eita dan supaya ia mengetahui bah- 
wa janji Allah itu adalah benar, tetapi ke- 
banyakan tnanusia tidak mengetahuinya. 

Musa a.s. diberi ilham dan hikmah se hagai per- 
siapan untuk men/adi rasul, 

14. Dan setelah Musa cukup umur dan sem- 
purna akalnya, Kami bcrikan kcpadanya 
hikmali (kenabian) dan pengetahuan. Dan 
demikianlah Kami memberi balasan kepada 
orang-orang yang berbuat baik. 

15. Dan Musa masuk ke kota (Memphis) keti- 
ka penduduknya sedang lengah 1 1 •*), ma- 
ka didapatinya di dalam kota itu dua 
otang laki-laki yang betkclahi; yang se- 
orang daii golongannya (Bani I wail ) dan 
scorang (lagi) dari musuhnya (kaum Kir’- 
aun). Maka otang yang dari golongannya 
meminta pettolongan kepadanya, untuk 
mcngalahkan orang yang dari musuhnya 
lalu Musa meninjunya, dan matilah mu- 
suhnya itu. Musa berkata: "Ini adalah 
peibuatan syaitan 1 1 1 1 ) sesungguhnya syai- 
tan itu adalah musuh yang menyesatkan 
lagi nyata (permusuhannya). 

16. Musa mendo’a: ”Ya Tuhanku, sesungguh- 
nya aku telah menganiaya diriku sendiri 
karena itu ampunilah aku”, Maka Allali 
mengampuninya, sesungguhnya Allah 
Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

17. Musa berkata: "Ya Tuhanku. demi ni’mat 
yang telah Engkau anugerahkan kepada- 
ku, aku sekali-kali tiada akan menjadi 
penolong bagi orang-orang yang berdosa". 

18. Karena itu, jadilah Musa di kota itu me- 
nu takut menunggu-nunggu dengan kha- 
watir (akibat perbuatannya), maka tiba- 


=4) ' A-PJ 


• l;.l 


1116) Maksudnya tengah hari, di waktu penduduk sedang istuahat. 

1117) Maksudnya: Musa menyesal alas kematian orang itu disebabkan pukulannya, karena dia bu- 
kanlah bermaksud untuk mcmbunuhnya;hanya semata-mata membela kaumnya 






612 


28. ALQASHASH (CERITA-CERITA) 


JUZ 20 


tiba orang yang meminta pertolongan ke- 
marin berteriak meminta pertolongan ke- 
padanya. Musa berkata kcpadanya: "Sc- 
sungguhnya kamu benar-benar orang se- 
sat yang nyata (kesesatannya)". 

19. Maka tatkala Musa hendak memegang 
dengan keras orang yang menjadi musuh 
keduanya, musuhnya berkata: ”Hai Mu- 
sa, apakah kamu bermaksud hendak 
membunuhku, sebagaimana kamu kema- 
rin telah membunuh seorang manusia? 
Kamu tidak bermaksud meiainkan hen- 
dak menjadi orang yang berbuat sewe- 
nang-wenang di negeri (ini), dan tiada- 
lah kamu hendak menjadi sal ah seorang 
dari orang-orang yang mengadakan per- 
damaian”. 

Musa as. mendapat nasehat supaya meninggal- 
kan negeri Mestr. 

20. Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung 
kota bergegas-gegas seraya berkata: "Hai 
Musa, sesungguhnya pembesaj negeri se- 
dang berunding tentang kamu untuk mem- 
bunuhmu, sebab itu kcluarlah (dart kota 
ini) sesungguhnya aku termasuk orang- 
orang yang memberi nasehat kepadamu". 

21. Maka keluarlah Musa dari kota itu de- 
ngan rasa takut menunggu-nunggu 1 1 1 *) 
dengan khawatir, dia berdo’a: ”Ya Tu- 
hanku, selamatkanlah aku dari orang- 
orang yang zalim itu'*, 

22. Dan tatkala ia menghadap kejurusan 
negeri Mad-yan ia berdo’a (lagj): ”Mu- 
dah-mudahan Tuhanku memimptnku kc 
jalan yang benar”. 

23. Dan tatkala ia sampai di sumber air ne- 
geri Mad-yan ia menjumpai di sarta se- 
kumpulan orang yang sedang meminum- 
kan (temaknya), dan ia menjumpat di 
belakang orang banyak itu, dua orang 














fa) \2j 




1 1 18).Maksudnya me raw tan gat khawatir, kalau-kaiau adt orang yang mcnyusul untuk mcnangkap- 
nya. 



JUZ 20 


28. ALQASHASH (CFRITA-CERITA) 


613 


wanita yang sedang menghambat (temak- 
nya). Musa berkata: "Apakah maksudmu 
(dengan bcrbuat begitu)?" Kedua wanita 
itu menjawab: "Kami tidak dapat me- 
minumkan (ternak kami), sebelum pe- 
ngembala-pengembala itu memulangkan 
(ternaknya), sedang bapak kami adaiah 
orang tua yang telah lanjut umumya". 

24. Maka Musa membcri minum ternak itu 
untuk (menolong) keduanya, kemudian 
dia kembali ke tempat yang teduh lalu bcr- 
do’a: ”Ya Tuhanku scsungguhnya aku sa- 
ngat memerlukan sesuatu kebaikan 1 * 19 ) 
yang Engkau turunkan kepadaku”. 

25. Kemudian datanglah kepada Musa salah 
seorang dari kedua wanita itu beijalan ke- 
malu-maluan, ia berkata: "Scsungguhnya 
bapakku memanggil kamu agar ia niem- 
beri balasan terhadap (kebaikan)mu 
memberi minum (ternak) kami". Maka 
tatkala Musa mcndatangi bapaknya (Syu' 
aib) dan menceritakan kepadanya cerita 
(mengenai dirinya). Syu’aib berkata: ”Ja- 
nganlah kamu takut. Kamu telah sclamat 
dari orang -orang yang ralim itu”, 

26. Salah seorang dari kedua wanita itu ber- 
kata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai 
orang yang bckerja (pada kita), karena se- 
sungguhnya orang yang paling bark yang 
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 
ialah orang yang kuat lagi dapat diperca- 

y*”. 

27. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya 
aku bermaksud mcnikahkan kamu de- 
ngan salah seorang dari kedua anakku ini, 
atas dasar bahwa kamu bekerja dengan- 
ku delapan tahun dan jika kamu cukup- 
kan sepuluh tahun maka itu adaiah (suatu 
kebaikan) dan kamu, maka aku tidak hen- 
dak memberati kamu. Dan kamu insya 
Allah akan mendapatiku termasuk orang- 
orang yang baik”. 


-i O y.j 




4? j J lii 1 j Cf-* 5 


J)2 

? i'\ f \ 


1119). Yang dimaksud dengan ”Khair" (kebaikan) dalam ayat ini mcnurul sebagian besar ahli Tafsir 
ialah "barang sedikit makanan". 



614 


28. AL QASHASH (CER1TA-CERITA) 


JUZ 20 




f'l 




iN» 


1?T 


PI 




, -ip, 


/fit 
£ 


28. Dia (Musa) berkata: "Itulah (pcrjanjian) antara 

aku dan kamu. Mana saja dari kedua 
waktu yang ditentukan itu aku sempuina 
kan, maka tidak ada tuntutan tambahan 
atas diiflcu (lagi), Dan Allah adalah saksi 
atas apa yang kita ucapkan”. 

Musa a.s. puking ke Mesir dan menerima wahyu 
untuk menyeru Fir'aun, 

29. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan 
waktu yang ditentukan dan dia berangkat 
dcngan keluarganya, dilihatnyalali api di 
lereng gunung 1120 ) ia berkata kcpada kc- 
luarganya "Tunggulah (di sini), sesung- 
guhnya aku melihat api, mudah-mudah- 
an aku dapat membawa suatu berita ke- 
padamu daii (tempat) api itu atau (mem- 
bawa) scsuluh api. agar kamu dapat meng- 
hangatkan badan”. 

30. Maka tatkala Musa sampai ke (tempat) 
api itu, diserulah dia dari (arah) pinggir 
lembah yang diberkahi, dari sebatang 
pohon kayu, yaitu: ”Ya Musa, sesungguh- 
nya Aku adalah Allah, Tuhan semesta 
alam 1 1 J1 ). 

31. dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tat- 
kala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa 
melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia 
9eekor ular yang gesit, laxilah ia berbaiik 
ke belakang tanpa menoleh, (Kemudian 
Musa diseru): "Hai Musa datanglah ke- 
pada-Ku dan janganlah kamu takut. Se- 
sungguhnya kamu termasuk orang-orang 
yang aman. 

32. Masukkanlah tanganmu ke leher baju- 
mu ll22) | niscaya ia ke luar putih tidak ber- 
cacat bukan karena penyakit, dan dekap- 




\ -1 




~ % 
o' 

-r. 


^ oa>3' 




1120) Setelah Musa a.s. menyelesaikan perjanpan dengan Syu aib a s. la berangkai dengan keluarga- 
nya dcngan sejumlah kambing yang dibenmertuanya.maka pada suatu malam yang sangat gelap 
dan din gin Musa a.s. tiba di suatu tempat tetapi setiap beliau menghidupkan api. api itu tidak 
mau men y ala Hal itu sangat mengherankan Musa maka ia berkata kcpada isterinya sebagai 
tersebut dalam ayat 29. 

1121) . Di tempat dan di saat itulah Musa a s. mutai diangkat menjadi rasuL 
U22).Maksudnya: meletakkan tangan kc dada leher baju. 




JUZ 20 


28. AL QASHASH (CERITA-CERITA) 


61S 


kanlah kedua tanganmu (ke dadajmu 
bila ketakutan 1123 ), maka yang demi- 
kian itu adalah dua mu'jizat dari Tu- 
hanmu (yang akan kamu hadapkan ke- 
pada Fir’aun dan pembesar-pembesarnya). 
Sesungguhnya mercka adalah orang-orang 
yang fasik”. 

Permohonan Mum a.s. kepada Allah untuk meng 
angkat Harun a.s. menjadi pemhanlunya. 

33. Musa berkata "Ya Tuhanku sesungguh- 
nya aku, telah mcmbunuh seotang manu- 
sa dari golongan mercka, maka aku ta- 
kut mereka akan membunuhku. 

34. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih 
lidahnya daripadaku' 1 24 ), maka utuslah 
dia bersamaku sebagai pembantuku untuk 
membenarkan (perkataan)ku ; sesungguh- 
nya aku khawatir mercka akan mendus- 
takanku". 

35. Allah berfuman "Kami akan membantu- 
mu dengan saudaramu, dan Kami beri- 
kan kepadamu berdua kekuasaan yang 
besar, maka mereka tidak dapat men- 
capaimu; (berangkatlah kamu berdua) de- 
ngan membawa mu’jirat Kami, kamu ber- 
dua dan orang yang mengikuti kamulah 
yang menang”. 

36. Maka tatkala Musa datang kepada mere- 
ka dengan (membawa) mu’jizat-mu’jizat 
Kami yang nyata, mereka berkata. "Ini ti- 
dak lain hanyalah sihir yang dibuat-bual 
dan kami belum pernah mendengar (seru- 
an yang seperti) ini pada nenck moyang 
kami dahulu”. 

37. Musa menjawab: ’Tuhanku lebih menge- 
tahui orang yang (patut) membawa pe- 
tunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan 
mendapat kesudahan (yang baik) di nege- 
ri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan 
mendapat kemenangan orang-orang yang 
zalim”. 


.5 » - > *< - 


4^-* jii ulUi -r^ai 1 Oj j->> j 

© J So * h SS 

Sy Is iS-'Si ;*“* C S- ills 

j\ jJ i , J j^=c jfj 

r-SS 


1 123) Maksudnya: karena Musa merasa takut, Allah mcmcrintahkan untuk mendekapkan tangan ke 
dadanya agar rasa takut itu hilang. 

1124) Nabi Musa a.s. selam merasa takut kepada hir'aun juga merasa dirinya kurang lancar berbteara 
menghadapi Fir'aun. Maka dimohonkannya agar Allah mengutus Harun a.s. bersamanya. yang 
lebih petah lidahnya 


616 


28. AL QASHASH (CF.RITA-CF.RITA) 


JUZ 20 


Ktsombongan Fir'aun dan keganasannya. 

38. Dan bcrkata Fii'aun: "Hai pembesai kaum- 
ku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu 
selain aku. Maka bakarlah hai Haman 
untukku tanah liat> l2S ), kcmudian buat- 
kanlah untukku bangunan yang tinggi 
supaya aku dapat naik mclihat Tuhan 
Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar 
yak in bahwa dia termasuk orang-orang 
pendusta”. 

39. dan bcrlaku angkuhlah Fii'aun dan bala 
tentaianya di bumi (Mesir) tanpa alasan 
yang benai dan mereka menyangka bah- 
wa meieka tidak akan dikembalikan ke- 
pada Kami 

40. Maka Kami hukumlah Fii'aun dan bala 
tentaianya, lalu Kami lcmpaikan meieka 
ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana 
akibat orang-oiang yang zalim. 


ji) J Jjur'is Jr 

& 'J-^i r*” 3^ Jp-' 1 


41. Dan Kami jadikan meieka pemimpin- 
pemimpin yang menyeru (manusia) ke nera- 
ka dan pada haii kiamat mereka tidak 
akan ditolong. 

42. Dan Kami ikutkantah la'nat kcpada mere- 
ka di duma ini; dan pada han kiamat 
meieka termasuk orang-orang yang di- 
jauhkan (dari rahmat Allah). 

Taurat diturunkan uniuk men/adi perun/uk hagi 
Bani Israil 

43. Dan sesungguhnya teiah Kami bcrikan 
kepada Musa Al-Kitab (Taurat) sesudah 
Kami binasakan generasi-generasi yang 
terdahulu, untuk menjadi pelita bagi ma- 
nusia dan petunjuk dan rahmat, agai me- 
reka ingat. 

Kisah Musa a.s. menerima Taurat hanya dikt- 
tahui Muhammad s.a.w, dengan wahyu. 

44. Dan tidak lah kamu (Muhammad) berada 
di sisi yang sebelah baiat 1126 ) ketika Ka 




Ate* 




jjl3 jJS 




tiAJ 


1 125) .Maksudnya: membuat batu bata 

1126) Maksudnya: di sebelah baiat lembah suci "Thuwa”. lihal sural (20) Thaha ayat 12. 




JUZ 20 


28. AL QASHASH (CERIT A-CERITA) 


617 


mi menyampaikan perintah kepada Musa, 
dan tiada pula kamu tcrmasuk orang-orang 
yang menyaksikan. 

45. Tetapi Kami telah mengadakan bcbcrapa 
generasi, dan bcrlalulah atas mercka ma- 
sa yang panjang, dan tiadalah kamu tmg- 
gal bersama-sama penduduk Mad-yan dc- 
ngan membacakan ayat-ayat Kami ke- 
pada mereka, tetapi Kami telah mengurus 
rasul-rasul. 

46. Dan tiadalah kamu berada di dekat gu- 
nung Thur ketika Kami menycru (Musa), 
tetapi (Kami beritahukan itu kepadamu) 
sebagai rahmat daii Tuhanmu, supaya ka- 
mu memberi peringatan kepada kaum 
(Quraisy) yang sekali-kali belum datang 
kepada mereka pcmberi peringatan sebc- 
lum kamu agar mereka ingat. 

47. Dan agar mereka tidak mengatakan keti- 
ka azab menimpa mereka discbabkan apa 
yang mereka kerjakan: "Ya Tuhan kami, 
mengapa Engkau tidak mengutus teorang 
rasul kepada kami. lalu kami mengikuti 
ayat-ayat Engkau dan jadilah kami ter- 
masuk orang-orang mu ’min" 

Orang-orang kafir teklu mengingkari bukti, se • 
kalipun dahulu dimintanya. 

48. Maka tatkala datang kepada mereka ke- 

benaran 1127 ) dan sisi Kami, mereka ber- 
kata: ’’Mengapakah tidak diberikan ke- 
padanya (Muhammad) seperti yang telah 
diberikan kepada Musa dahulu?”, Dan 
bukankah mercka itu telah ingkar (juga) 
kepada apa yang diberikan kepada Musa 
dahulu?; mereka dahulu telah berkata 
"Musa dan Harun adalah dua ahli sihir 
yang bantu membantu”. Dan mereka 
(juga) berkata: "Sesungguhnya kami ti- 

dak mempercayai masing-masing mereka 
itu’. 

49. Katakanlah: "Datangkanlah olchmu se- 

buah kilab dan sisi Allah yang kitab itu le- 
bih (dapat) memberi petunjuk daripada 


1 C* J 




VJ 


11 27). Yang dimaksud dengan "kebenaran” di sini ialah A1 Our’an. 



^ ■* x # f 9 j 

ail 




618 


28. AL QASHASH (CERITA-CERITA) 


JUZ 20 


mTX 


. ' V'; 


rl 


r I 


N'Jf 


XL 

/§< 
A 


3 




U a 


keduanya (Taurat dan A1 Qur’an) nis- 
caya aku mengikutinya, jika kamu sung- 
guh orang-orang yang bcnai”. 

50. Maka jika mereka tidak menjawab (tan- 
tangairmu), ketahuilah bahwa sesungguh- 
nya meteka hanyalah mcngikuti hawa 
nafsu mereka (belaka). Dan siapakah 
yang lebih sesat daripada orang yang me- 
ngikuti hawa nafsunya dengan tidak men- 
dapat petunjuk dart Allah sedikitpun. 
Sesungguhnya Allah tidak memberi petun- 
juk kepada orang-orang yang zalim. 

51. Dan sesungguhnya telah Kami turunkan 
benurut-turut perkataan ini (Al Qur’an.) 
kepada mereka agar mereka mendapat pe- 
lajaran 1 * 18 ). 

Sebagian Mi kitah ada yang beriman kepada 
Muhammad s.a.w. sesudah menyaksikan hukti 
kebenaran. 

52. Orang-orang yang telah Ka.ni datangkan 
kepada mereka Al Kitab sebelum Al 
Qur'an, mereka beriman (pula) dengan Al 
Qur’an itu. 

53. Dan apabila dibatakan (Al Qur’an itu) 
kepada mereka, mereka berkata: "Kami 
beriman kepadanya; sesungguhnya; Al 
Qur’an itu adalah suatu kebenaran dan 
Tuhan kami. sesungguhnya kami vebe- 
lumnya adalah orang-orang yang mem- 
bcnarkan(nya). 

54 Mereka itu diberi pahala dua kali 1129) jj. 
sebabkan kesabaran mereka, dan mereka 
menolak kejahatan dengan kebaikan, dan 
sebagian dari apa yang telah Kami rezki- 
kan kepada mereka. mereka nafkahkan. 

55. Dan apabila mereka mendengar perkata- 
an yang tidak bcrmanfaat, mereka berpa- 
ting daripadanya dan mereka berkata: 




\ t r t' 


A x ( -J 






. 9 

WiJS&ri 


1 128) . Allah s.w.t. menurunkan Al Qur'an ini bahagian demi bahagian supaya orang kafir Mekah da- 

pa! mcmahaminya dengan baik dan supaya mereka beriman dengannya. 

1129) . Mereka diberi pahala dua kali ialah: Kali pertama karena mereka beriman kepada Taurat dan 
kali yang kedua ialah karena mereka beriman kepada Al Qur'an. 



JUZ 20 


28. AL QASHASH (CER1TA-CERITA) 


619 





Hanya Allah-lah yang dapat memberi raufik 
kepada hambaNya untuk hen man 

56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat 
memberi petunjuk kepada orang yang ka- 
mu kauhi, tetapi Allah memberi petunjuk 
kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan 
Allah lebih mengetahui orang-orang yang 
mau menerima petunjuk. 

57. Dan mereka berkata: ”Jika kami mengi- 
kuti petunjuk beitama kamu, niscaya ka- 
mi akan diusir dari negen kami”. Dan 
apakah Kami tidak meneguhkan ke- 
dudukan mereka dalam daerah haram (tanah 
suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat 
itu buah-buahan dan segala macam ( tumbuh- 
tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari 
sisi Kami?. Tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui. 


-iAj\ 


T l**T c 


» f ✓ 

r \ , * • . \ i -'ll- ^ 






1 : 


TV HAN TIDAK AKAN MEMBINA SA KA N SF 
SUATU UMAT SEBELUM DIUTUS KEPADA 
MEREKA SEORANG RASUL. 

58. Dan berapa banyaknya (penduduk) nege- 
ri yang telah Kami binasakan, yang su- 
dah bersenang-senang dalam kehidupan 
nya; maka itulah tempat kediaman me- 
reka yang tiada di diami (lagi) sesudah 
mereka. kecuali sebahagian kecil. Dan 
Kami adalah pewarisnya 1 * 30 ) 

59. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasa- 
kan kota-kota, sebelum Dia mengutus di 
ibukota itu seorang iasul yang mem- 
bacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; 
dan tidak pernah (pula) Kami membi- 
nasakan kota-kota; kecuali penduduknya 
dalam keadaan melakukan kezaliman. 




1 130) Maksudnya: ictudah mereka hancur tempat itu rndah kosong dan tidak dimakmurkan tag), 
hingga kembalilah ia kepada pemiliknya yang hakiki yaitu Allah. 






620 


28. AL QASHASH (CERITA-CERITA) 


JUZ 20 


KEHIDUPAN DUN I A WI AD A l AH BA YANG AN 
BELAKA DAN KEHIDUPAN AKHIRATLAH 
YANG KEKAL DAN ABADL 

60. Dan apa saja 1131 ) yang diberikan kepada 
kamu, maka itu adalah keni’matan hidup 
duniawi dan perhiasaruiya; sedang apa 
yang di sisi Allah adalah lebih baik dan le- 
bih kckal. Maka apakah kamu tidak me- 
mahaminya? 

61. Maka apakah orang yang Kami janjikan 
kepadanya suatu janji yang baik (surga) 
lalu ia memperolehnya. sama dengan 
orang yang Kami berikan kepadanya ke- 
ni'matan hidup duniawi 1132 ); kemudian 
dia pada hari kiamat termasuk orang- 
orang yang diseret (ke dalam neraka)? 

PERM IN TAA N PER TANGGUNGAN JAWAB DI 
HARI KIAMAT KEPADA ORANG-ORANG 
YANG MEMPERSEKUTUKAN TUHAN DAN 
KEMENANGAN BAG I ORANG-ORANG 
MUKMIN 

62. Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyc- 
ru mereka sc ray a berkata: "Dimanakah se- 
kutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?* 





yj==>jZ* y) *y. ) 

w 1 q 


63. Berkatalah orang-orang yang telah letup 
hukuman atas mereka 1 1 33 ); "Ya Tuhan 
kami, mereka inilah orang-orang yang ka- 
mi sesatkan itu; kami telah menycsatkan 
mereka sebagaimana kami (sendiri) se- 
sat 1134 ), kami menyatakan berlepas diri 
(dart mereka) kepada Engkau, mereka 
sckali-kali tidak menyembah kami”. 

64. Dikatakan (kepada mereka): ”Serulah oleh- 
mu sekutu-sekutu kamu’’, lalu mereka me- 
nyerunya, maka sekutu-sekutu itu tidak 
memperkenankan (seruan) mereka, dan me- 
reka mclrhat azab. (Mereka ketika itu ber- 
keinginan) kiranya mereka dahulu menerima 
petunjuk. 


Jyu > J'S 


ys \y.$ jJJ 




— i -^r **~ 




1131) Maksudnya hal-hal yang hethubungan dengan duniawi seperti, pangkat kekayaan keturunan 
dan scbagainya. 

1 132) Maksudnya orang yang diberi keni'matan hidup duniawi. tetapi tidak diperyunakannya untuk 
mencari kebahagiaan hidup di akhirat, karena itu dia dr akhirat diseret ke dalam neraka 

1133) .Maksudnya mereka yang disekutukan dengan Allah. 

1134) . Yang dikatakan sekutu Allah itu berkata bahwa mereka menycsatkan pengikut-pengikutnya 
adalah dengan kemauan pengikut-pengikut itu sendiri, bukan karena paksaan dari pihak mere- 
ka, sebagaunana mereka sendiri sesat adalah dengan kemauan mereka pula. 




JL'Z 20 


28. AL QASHASH (CER1TA-CERITA) 


621 


65. Dan (ingatlah) Kaii (di waktu) Allah me- 
nyeru mereka, seraya berkata: ’’Apakah 
jawabanmu kepada para rasul?” 

66. Maka gelaplah bagi mereka segala ma- 
cam alasan pada hari itu, karcna itu mere- 
ka tidak sating tanya menanya. 


67. Adapun orang yang bertaubat dan ber- 
iman, scrta mengcijakan amal yang saleh, 
semoga dia termasuk orang -orang yang 
beruntung. 

HAM YA ALLAH SENDJRILAH YANG RER - 
HA K MENENTUKAN SEGALA SESUA TU. 

68. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia 
kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali 
tidak ada pitihan bagi mereka 1 13s ). Maha 
Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa 
yang mereka persekutukan (dengan Dia). 

69. Dan Tuhanmu mengctahui apa yang di- 
sembunyikan (dalam) dada mereka dan 
apa yang mereka nyatakan. 


70. Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang 
berhak disembah) melainkan Dia, bagi- 
Nyalah segala puji di dunia dan di akhi- 
rat, dan bagi-Nyalah segala penentuan 
dan hanya kepada-Nyalah kamu dtkcm- 
balikan* ,3# ). 

BUKT1 KE BEN ARAM ALLAH YANG MENG- 
HARVSKAN KLTA MEMUJI DAM MENS YU- 
KURIN Y A 

71. Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, ji- 
ka Allah menjadikan untukmu malam itu 
terus menerus sampai hari kiamat, siapa- 
kah Tuhan selain Allah yang akan men- 
datangkan sinar terang kepada mu? Maka 
apakah kamu tidak mendengar?” 






aji) I&C- A 


1135) Bila Allah telah menentukan sesuatu. maka manusia tidak dapat memilih yang lain lagi dan 
hams menaati dan mencrima apa yang telah diteupkan Allah 

1136) .Maksudnya: Allah sendirilah yang menentukan segala sesuatu dan ketentuan-ketentuan itu 

pasti bertaku dan DU pulalah yang mempunyai kekuasaan yang mutlak. 




622 


28. AL QASHASH (CERITA-CERITA) 


JUZ 20 


Sr'S 





Katakanlah: "Terangkanlah kcpadaku, ji- 
ka Allah mcnjadikan untukmu siang itu 
terus menerus sainpal haii kiamat, siapa- 
kah Tuhan relam Allah yang akan men- 
datangkan malam kepadamu yang kamu 
beristirahat padanya? Maka apakah ka- 
mu tidak mempcrhatikan?" 


73. Dan karena tahmat-Nya, Dia jadikan un- 
tukmu malam dan siang, supaya kamu 
beristiiahat pada malam itu dan supaya 
kamu mencari rebahagian daii karunia- 
Nya (pada siang hari) dan agar kamu ber- 
syukui kepada-Nya. 

ORANG MUSYRIKIN MEMPERSEK UTUKAN 
ALLAH LANTARAN HA WA HA FSUN YA , 

74. Dan (ingatlah) hafi (di waktu) Allah me- 
nyeru meicka, seraya berkata: "Di mana- 
kah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu 
katakan?” 









vl • S Jjaa j~irl jL) 

vvi -r > >*.*->. i 


75. Dan Kami datangkan dari tiap-tiap umat 
xorang saksi 1 137 ), latu Kami berkata 
"Tunjukkanlah bukti kebenaranmu", ma- 
ka tahulah mcreka bahwasanya yang hak 
itu 1 13®) kepunyaan Allah dan lcnyaplah 
dan meicka apa yang dahulunya mereka 
ada-adakan. 

K1SAH KARUN DAN KEKA YAANNYA YANG 
HARUS MENJADI PELAJARAN BAG1 MA- 
NUSIA. 

76. Sesungguhnya Kaiun adalah termasuk 
kaum Musa 1139 ), maka ia bcrlaku aniaya 
terhadap mereka, dan Kami telah meng- 
anugerahkan kcpadanya perbendaharaan 
harta yang kunci-kuncinya sungguh berat 
dipikul oleh sejumlah orang yang kuat- 
kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata 
kepadanya: ’’Janganlah kamu terlalu bang- 
ga; sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang terlalu mcmhanggakan 
diri”. 


y La 1 4j> 1 

A ^ I* 

’•Hr iy u» 




1137). Yang dimaksud: saksi di sini ialah rami yang telah diutus kepada mereka waktu di durua. 

11381 Maksudnya di waktu itu yakmlah mereka, bahwa apa yang telah diterangkan Allah dengan 
perantaiaan tasul-Nya itulah yang benar. 

1139) Karun adalah salah scorang anak paman Nabi Musa a.i 





JUZ 20 


28 AL QASHASH (CF.RrTA-CF.RITA/ 


623 


77. Dan caniah pada apa yang telah dianuge- 
rah k an Allah kepadamu (kebahagiaan) nc 
geri akhiiat, dan janganlah kamu mc- 
lupakan bahagianmu dan (keni'matan) du- 
niawi dan berbuat baiklah (kepada orang 
lain) sebagaimana Allah telah berbuat 
baik kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) burru Se- 
sungguhnya Allah tidak mcnyukai orang- 
orang yang berbuat kerusakan. 

78. Karun berkata: "Sesungguhnya aku ha- 
nya diberi haxta ltu. karena llmu yang ada 
padaku". Dan apakah la ddak menge- 
tahui, bahwasanya Allah sungguh telah 
mcmbinasakan umat-umat scbelumnya yang 
lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak 
mengumpulkan harta 1 Dan tidaklah perlu 
ditanya kepada orang-orang yang berdosa 
itu. tentang dosa-dosa mereka. 

79. Maka kehiarlah Karun kepada kaurnnya da- 
lam kemegahannya 1 > 40 ). Berkatalah orang- 
orang yang menghcndaki kchidupan duma: 
"Moga-rnoga kiranya kila mempunyai se- 
pera apa yang telah diberikan kepada Ka- 
nin; sesungguhnya la benar-benar mem- 
punyai keberuntungan yang besar" 

80. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi 
ilmu: "Kecelakaan yang besar lah bagimu, 
pahala Allah adalah lebih baik bagi orang- 
orang yang beriman dan beramal saleh, 
dan tidak diperolch pahala itu. kecuali 
oleh orang-orang yang sabar" 

81. Maka Kami benamkanlah Karun beserta 
rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada 
bagtnya suatu golonganpun yang menolong- 
nya terhadap azab Allah, dan nadalah la 
termasuk orang-orang (yang dapat) mcmbe- 
la (dirinya). 

82. Dan jadilah orang-orang yang kemann 
menrita-citakan kedudukan Karun itu. ber- 
kata: "Aduhai. benarlah Allal) melapang- 
kan rezki bagi siapa yang Dia kehendaki 
dan hamba-hamba-Nya dan mcnyempit- 




ji ' AU 1 1 a 'djs 

0 \ Ah' 0 i 


? Ojyt ' Ayi ji j i ii'i 5 1 


■Z-f ’ >< 

Ah' 


1 140) Mcruirut mufassr: Karun ke luar dalam satu uing-inngan yang lrngkap dengan pengawal. ham- 
ba sahaya dan inang penguuh untuk memperlihatkan kemrgahannya kepada kaumnya 



624 


28. AL QASHASH (CERITA-CERITA) 


JUZ 20 


kannya; kalau Allah tidak melimpahkan 
karunia-Nya atas kita benar-benar Dia tclah 
mcmbenamkan kita (pula). Aduhai be- 
narlah, tidak beruntung orang-orang yang 
mengingkari (ni'mat Allah)”. 


. a ^TiLf^Ar. 


SLIATU KEBAJIKAN DIB A MS TUHAN DE- 
NG AN BERLIPA T GANDA. 

83. Negeri akhiiat 1 ,4 1) itu, Kami jadikan 
untuk orang-orang yang tidak ingin me- 
nyombongkan diri dan betbuat kerusak- 
an di (muka) burnt Dan kesudahan (yang 
baik)l* 42 ) itu adalah bagi orang-orang 
yang bcrtakwa. 

84. Barangsiapa yang datang dengan (mem- 
bawa) kebaikan, maka baginya (pahala) 
yang lebih baik daripada kebaikannya itu; 
dan barangsiapa yang datang dengan (mem- 
bawa) kejahatan, maka tidaklah diberi 
pembalasan kepada orang-orang yang telah 
mengerjakan kejahatan itu, melainkan (se- 
imbang) dengan apa yang dahulu mereka 
kcijakan. 






JANJl ALLAH A KAN MEMENANGKAN MU- 
HAMMAD s .a.w. A TAS KA UMNYA. 

85. Scsungguhnya yang mewajibkan atasmu 
(melaksanakan hukum-hukum) A1 Qur’an, 
benar-benar akan mengembalikan kamu kc 
tempat kembali 1143 ). Katakanlah. "Tuhan- 
ku mengetahui orang yang membawa pe- 
tunjuk dan orang yang dalam kcscsatan 
yang nyata". 

86. Dan kamu tidak pernah mengharap agar 
A1 Qur’an diturunkan kepadamu, tctapi 
ia (diturunkan) karena suatu rahmat yang 




> t 




L£=ii ' i o 1 'yry c&'A) 


1141) . Yang dimaktud kampung akhirat di dm ialah kebahagiaan dan keni’matan di akhirat. 

1142) Makrudnya: syurga. 

1143) . Yang dimaksud dengan "tempat kembali" di sni ialah kota Mekah. Ini adalah suatu janji daii 
Tuhan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. akan kembali ke Mekah sebagai orang yang menang, 
dan ini sudah lerjadi pada tahun kedelapan hijrah di waktu Nabi menaklukkan Mekah. Ini me 
rupakan suatu mu'jizat bagi Nabi. 


JUZ20 


28. AL QASHASH (CERIT A-CERITA) 


625 


bcsar dari Tuhanmu 1 144 ). vebab itu jangan- 
lah sekali-kali kamu menjadi penolong 
bagi orang-orang kafir. 


87. Dan janganlah sekali-kali mcrcka dapat 
menghaiangimu daii (menyampaikan) ayat- 
ayat Allah, vcsudah ayat-ayat itu diturun- 
kan kepadamu, dan serulah mcreka kepada 
(jalan) Tuhanmu, dan janganlah sekali- 
kali kamu termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Tuhan 

88. Janganlah kamu sembah di samp mg (me- 
nyembah) Allah, tuhan apapun yang lain. 
Tidak ada Tuhan (yang berhak discmbah) 
melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti 
binasa, kecuali wajahNya (Allah). BagiNyalah 
scgala penentuan. dan hanya kepada-Nyalah 
kamu dikembaJikan 






c3 ■} 

KJJJUs 


PENUTUP 

Surat AJ Qashash diturunkan di waktu kaum mushmtn dalam keadaan lemah, sedang orang 
musyrik Mekah aebagai penguua di waktu itu mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang besar. 
Dalam sunt mi Allah mengemukakan sebagaimana Fir'aun sebagai scoring raja yang mempunyai 
kekuasaan yang lak terbatas, begitu pula Karun sebagai scoring yang berilmu dan mempunyai 
harta benda yang tak terhmgga banyaknya. Akhimya Fir’aun dan Karun hancui lebur beserta 
apa yang dipunyainya karena mengingkaxi agama Allah, sedangkan Musa a.s. yang semulanya 
tidak mempunyai apapun, men dapat kemenangan karena mengikuti agama Allah, ayat 59 mene- 
gaskan lagi bahwa Allah menghancurkan ncgeri-negeri yang pcnduduknya zalim. Kemudian surat 
ini ditutup dengan menerangkan bahwa kaum muslimin sekalipun dalam keadaan lemah, nanti 
setelah hijrah ke Madinah akan kembali lagi ke Mekah sebagai pemenang, karena itu tetaplah 
menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Yang Maha Kuasa dan menentukan scgala 
sesuatu. 

PERSES UAIAN SURA T QASHASH DEN GAS SURA T AL' ANKABUUT 

1. Surat Al’Ankabuut dibuka dengan hiburan dari Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan 
para sahabatnya yang selalu disakiti dan diejek dan diusir oleh orang-orang musyrik Mekah 
dengan menerangkan bahwa orang-orang yang beriman itu akan menerima cobaan atas 
keimanan mereka kepada nabi mereka, sedang A1 Qashash menerangkan ancka rupa cobaan 
yang dialami oleh Nabi Musa a.s. dan Bani Israil dalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Oleh 
sebab itu Allah menyuruh agar Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya selalu sabar dalam 
menghadapi cobaan -cobaan itu. 


1144) Maksudnya: “A1 Qur'anutkarim itu diturunkan bukanlah karena Nabi Muhammad s.a.w. meng 
harap agar diturunkan, melainkan karena rahmat daripada Allah. 


626 


28. AL QASHASH (CERITA-CERITA) 


JUZ20 



2. Surat A1 Oashash mengisahkan selamatnya Musa a.s. dari pengejaran Fir’aun setelah dengan 
tidak scngaja mcmbunuh orang Qibti, dan mengisahkan selamatnya Musa a.s. dan pengikut- 
nya dari pengejaran Fir’aun dan tentaranya dan tenggelamnya Fir’aun dan tentaranya di laut 
Merah, sedan glean surat Al’Ankabuut mengisahkan selamatnya Nuh a.s. dan pengikutnya 
di atas bahtera dan tenggelamnya orang-orang yang mengingkari sent an Nuh a.s. Semua ini 
menunjukkan pertolongan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang betiman. 

3. Suiat A1 Oashash mengemukakan kelemahan kepercayaan orang-orang yang menyembah 
berhala dengan mcnerangkan kcadaan penyembah-penyembah berhala dengan berhala itu 
sendiri di hari kiamat, sedang surat Al'Ankabuut menyatakan kesalahan kepercayaan mereka 
pula dengan membandingkannya dengan laba-laba yang percaya akan kekuatan sarangnya 
yang sangat lemah itu. 

4. Kedua surat ini sama-sama menerangkan kisah Fir’aun dan Kanin, serta akibat perbuatan 
keduanya. Kedua surat ini sama-sama menyinggung soal seal hijrah Nabi Muhammad s.a.w. 


JUZ 20 


29. AL'ANKABLUT (LABA-LABA) 


627 


AL’ANKABUUT (Laba-laba) 


MUQADDIMAH 

Surat Al’Ankabuut terdiri atas 69 ayat, tcrmasuk golongan surat-surat Makkiyyah. 

Dinamai "Al'Ankabuut” berhubung terdapatnya perkataan Al’Ankabuut yang bcrarti "laba- 
laba" pada ayat 41 surat ini, di mana Allah mengumpamakan penyembah-penyembah berhala- 
berhala itu, dengan laba-laba yang pcreaya kepada kekuatan rumahnya sebagai tempat la ber- 
lindung dan tempat menjerat mangsanya, padahal kalau dihembus angtn atau ditimpa olch suatu 
barang yang kecil saja, rumah itu akan hancut. Begitu pula halnya dengan kaum mutyrikin 
yang percaya kepada kekuatan scmhahan-scmbahan mcrcka sebagai tempat berlindung dan tem- 
pat meminta sesuatu yang mereka ingmi. padahal sembahan-scmbahan mereka itu tidak mampu 
sedikrt juga menolong mereka dari azab Allah waktu di dunia, seperti yang terjadi pada kaum 
Nuh, kaum Ibrahim, kaum Luth, kaum Syua'ib, kaum Saleh, dan lain-lain. Apalagi menghadapi 
azab Allah di akhirat nanti, sembahan-scmbahan mereka itu lebih tidak mampu menghindarkan 
dan melindungi mereka. 

Pokuk-pokok isinya: 


1. Keimanan , 

Bukti-bukti tentang adanya hari berbangkit dan ancaman terhadap orang-orang 
yang mcngingkarinya, tiap-tiap dixi akan mcrasakan mati dan hanya kepada Allah 
mereka akan kembali; Allah akan menjamin rezki tiap-tiap makhluk-Nya. 

2. Hukum-hukum: 

Kewajiban berbuat baik kepada dua orang ibu bapa; kewajiban mengerjakan sem- 
bahyang karena sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan 
mungkar; kewajiban menentang ajakan mempersekutukan Allah sekalipun datang- 
nya dari ibu bapa. 

3. Kisah-kisah : 

Kisah-kisah cobaan yang diaiami nlch Nabi Nuh a s., Nabi Ibrahim a.s., Nabi I.uth 
a.s., Nabi Syua'ib a.s., Nabi Daud a.s., Nabi Shaleh a.s., Nabi Musa a.s. 

4. Dan lain-lain: 

Cobaan itu perlu untuk menguji keimanan seseorang, usaha manusia itu manfa'at- 
nya untuk dirinva sendiri bukan untuk Allah. Pcrlawanan terhadap kebenaran 
pasti hancur. 


628 


29. AL'ANKABUUT (LABA-LABA) 


JUZ 20 





AL’ANKABUUT (Laba-laba) 

SURATKE 29:69 ayat. 


Dengan menyebut ruma AUah Yang Maha 
Pemurah lagj Maha Penyayang. 


CO 8 A AN ITU ADALAH UKURAN BAGJ SEM 
PURS A ATAU TIDAKNYA IMAN SESEORANG 

Cobaan itu a da la h perlu. 


0 ^' 


Apakah manuria itu mcngira bahwa me- 
reka dibiarkan (saja) mengatakan "Ka- 
mi telah bcriman”, sedang mereka tidak 
diuji lagi‘ > 


Dan scsungguhnya Kami telah menguji 
orang-orang yang sebelum mereka, maka 
scsungguhnya Allah mengctahui orang- 
orang yang benar dan scsungguhnya Dia 
mengctahui orang-orang yang dusta. 

Ataukah orang-orang yang mengeijakan 
kcjahatan itu mcngira bahwa mereka akan 
luput dari (azab) Kami’’ Amatlah buruk 
apa yang mereka tetapkan itu. 


j'j ajd I 2 UlJ_ jjiyJ 


Barangsiapa yang mengharap pertemuan 
dengan Allah, maka scsungguhnya waktu 
(yang dijanjikan) Allah itu, pasti datang. 
Dan Dialah Yang Maha Mendcngar lagi 
Maha Mengctahui. 


Tiap-tiap usaha rmnusia kemanfaatannya ktm- 
bali kepada dirinya sendiri. 

6. Dan barangsiapa yang berjihad, maka 
sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk 
dirinya sendiri. Scsungguhnya Allah be- 
nar -benar Maha Kaya (tidak memerlukan 
sesuatu) dari semesta alam. 


JUZ 20 


29. AL'ANKABUUT (LABA-LABA) 


629 


7. Dan orang-orang yang beriman dan ber- 
amal saleh, benar-benar akan Kami ha- 
puskan dan mereka dosa-dosa mereka dan 
benar-benar akan Kami beri mereka ba- 
lasan yang lebih bade dari apa yang me- 
teka keijakan. 

Ajakan mempenekumkan Tuhan harus diten- 
tang sekalipun datangnya dari ibu bapa. 

8. Dan Kami wajibkan m anuria (berbuat) 
kebaikan kepada dua orang lbu-bapak- 
nya. Dan jika keduanya memaksamu un- 
tuk mempersekutukan Aku dengan se- 
suatu yang tidak ada pengetahuanmu 
tentang itu, maka janganlah kamu mengi- 
kuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kem- 
balimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa 
yang telah kamu keijakan. 

9. Dan orang -orang yang beriman dan me- 
ngerjakan amal saleh benar-benar akan 
Kami masukkan mereka ke dalam (golong- 
an) orang-orang yang saleh 

Sikap orang yang lemah imannya dalam meng- 
hadapi cobaan. 

10. Dan di antara manuria ada orang yang 
berkata: "Kami beriman kepada Allah”, 
maka apahila ia disakiti (kaiena ia ber- 
iman) kepada Allah, ia menganggap fit- 
nah manusia itu sebagai azab Allah 1146 ). 
Dan sungguh jika datang pertolongan dari 
Tuhanmu, mereka pasti akan berkata: 
"Sesungguhnya kami adalah besertamu”. 
Bukankah Allah lebih mengetahui apa 
yang ada dalam dada semua manusia? 

1 1 . Dan sesungguhnya Allah benar-benar me- 
ngetahui orang-orang yang beriman- dan 
sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang 
yang munafik. 

12. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada 
orang-orang yang beriman: "Ikutilah lalan 
kami. dan nanti kami akan memikul dosa- 
dosamu”, dan mereka (sendui) sedikit- 
pun tidak (sanggup), memikul dosa-dosa 
mereka. Sesungguhnya mereka adalah be- 
nar-benar orang pendusta. 


2a) ' ''jL+CJ ' 1 








\dy&r$ 


\S'l2 J*-j 

ijj ] j 1 22 1 J$ 


> 


'u£==> U[ d j dxjv&'&dr 


]y^ dyd y% yij 


o 




"T k'i 


1146). Maksudnya orang itu takut kepada penganiayaan penganiayaan manusia terhadapnya kajena 
imannya, seperti takutnya kepada azab Allah, k arena itu ditinggalkannya imannya itu. 


630 


29 AL’ANKABUUT (LABA-LABA) 


JUZ 20 


13. Dan sesungguhnya mereka akan memikul 
beban (dosa) mereka, dan beban-beban 
(dosa yang lain) di samping beban-beban 
mereka sendiri, dan sesungguhnya mereka 
akan ditanya pada hari kiamat tentang apa 
yang selalu mereka ada-adakan. 




Co baa n terhadap Nabi Nuh a.n. 

14. Dan sesungguhnya Kami tclah mcngutus 
Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal 
di antara mereka seribu tahun kurang 
lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa 
banjir besar, dan mereka adalah orang- 
orang yang zalim. 


jLfe-iwi-li talc- I 


13. Maka kami selamatkan Nuh dan penum- 
pang-penumpang bahtera itu dan Kami 
jadikan peristtwa itu pclajaran bagi scmua 
uniat manusia. 

Co baa n terhadap Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Luth 
O.S. 

16. Dan (ingatlah) Ibrahim, ketika ia berkata 

kepada kaumnya: “Sembahlah olehmu 

Allah dan bertakwalah kepada-Nya Yang 
demikian itu adalah lebih baik bagimu, 
jika kamu mengetahui 

17. Sesungguhnya apa yang kamu sembah se- 
lain Allah itu adalah berhala, dan kamu 
mcmbuat dusta 1 l* 7 ). Sesungguhnya yang 
kamu sembah selain Allah itu tidak mam- 
pu memberikan rezki kepadamu; maka 
mintalah rezki itu di sssi Allah, dan sem- 
bahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. 
Hanya kepada-Nyalah kamu akan dikem- 
balikan. 


l.'r 






1 aJi' 1 Ojj o£ s jljo 'uj[ 

' 431' AJi \ils3. J ^ Jy4ss aiZj 

^ Oyi-y 4^ 1 ' j 


18. Dan jika kamu (orang kafir) mendusta- 
kan, maka umat yang sebelum kamu juga 
tclah mendustakan. Dan kcwajiban rasul 
itu, tidak lain hanyaiah menyampaikan 
(agama Allah) dengan seterang-terangnya." 




1 147j , Maksudnya: Mereka menyatakan bahwa berhala-berhala itu dapal memberi syafaat kepada 
mereka disisi Allah dan ini adalah dusta. 


JUZ 20 


29. AL’ANKABUUT (LABA LABA) 


631 



Dan apakah mereka tidak memperhatikan 
bagaimana Allah mendptakan (manusia) 
dan permulaannya, kemudian mengulangi 
nya (kembali). Sesungguhnya yang demikian 
itu adalah mudah bagi Allah, 


Katakanlah "Bcrjalanlah di (muka) bumi, 
maka perhatikanlah bagaimana Allah men- 
dptakan (manusia) dan permulaannya, ke- 
mudian Allah menjadikannya sekali lagi 
1148 ). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa 
alas segala sesuatu. 




Allah mengazab siapa yang dikehendaki- 
Nya dan memberi rahmat kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah 
kamu akan dikembalikan. 


3V> 


Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepas- 
kan dui (daii azab Allah) di bumi dan tidak 
pula) di langit dan sekali-kali tiadalah bagj- 
mu pelindung dan penolong selain Allah. 


Dan orang-orang yang kafu kepada ayat 
ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, me 
reka putus asa dari rahmat-Ku. dan me 
rcka itu mendapat azab yang pedih. 


dULIj 1 s Jty^===‘ '' 


Maka tidak adalah jawaban kaum Ibra- 
him, selain mengatakan: "Bunuhlah atau 
bakarlah dia", lalu Allah menyelamatkan- 
nya dan apt Sesungguhnya pada yang de 
mikian itu benai-benar terdapat tanda- 
tanda kebesaran Allah bagi orang-orang 
yang beriman. 


Dan berkata Ibrahim: "Sesungguhnya ber- 
hala-berhala yang kamu sembah selain Allah 
adalah untuk mendptakan perasaan kasih 
sayang di antara kamu dalam kehidupan 
dunia ini kemudian di hari kiamat sebaha 
gian kamu mengingkari sebahagian (yang 
lain) dan sebahagian kamu mela’nati seba- 
hagian (yang lain); dan tempat kembalimu 
ialah neraka. dan sekali-kali tak ada bagimu 
para penolongpun. 


1148).Makiudnya Allah membangkitkan manusia sesudah mati kelak di akhirat 


632 


29. AL’ANKABUUT (LABA-LABA) 


JUZ 20 




26. Malta Luth membenarkan (kenabian)nya 
Dan berkatalah Ibrahim' "Sesungguhnya 
aku akan berpindah ke (tenipat yang di- 
perintahkan) Tuhanku (kcpadaku); scsung- 
guhnya Dialah yang Maha Perkasa lag! 
Maha Bijaksana. 


vJl 


i 






27. Dan Kami anugrahkan kepada Ibrahim, 

Ishak dan Ya'qub, dan Kami jadikan ke- 
nabian dan A1 Kitab pada kcturunan- 

nya. dan Kami berikan kepadanya balas- v -r" 

annya di dunia 1149 ); dan sesungguhnya ^ .a < ■ 

dia di akhirat, benar-benar temasuk orang © \ 

orang yang salch. 


28. Dan (ingatlah) ketika Luth bcrkata kepada 
kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar- 

benar mcngeqakan perbuatan yang amat 
keji yang belum pcrnah dikerjakan oleh 
seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". 


<jt±- 


=0; JUijU 


29. Apakah sesungguhnya kamu patut men- 
datangi laki-laki, menyamun 1 ,so ) dan me- 
ngerjakan kemungkaran di tempat-tempai 
pcrtcmuamnu? Maka jawaban kaumnya 
tidak lain hanya mengatakan: "Datangkan- 
lah kepada kami azab Allah, jika kamu 
termamk orang-orang yang benar”. 


30. Luth bcrdo’a: ’’Ya Tuhanku, tolonglah aku 
(dengan menimpakan azab) atas kaum 
yang berbuat ketusakan itu”. 


\j£\ y \i 'jyj ? & 


£=» jjq 


^ yyjji \ c/j j^s 


31. Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) 
datang kepada Ibrahim membawa kabar 
gembira 1 IS1 ), mereka mengatakan: "Se- 
sungguhnya kami akan menghancurkan 
penduduk (Sodom) ini: sesungguhnya pen- 
duduknya adalah orang-orang yang zalim”. 






1149).Yaitu dengan memberikan anak cucu yang baik. kenabian yang terus-menerus pada kcturunan- 
nya. dan puji-pujian yang baik. 

1 1 SO) Sebahagian ahti tafsir mengartikan "taqtha'uunas sabil” dengan melakukan perbuatan keji ter- 
hadap orang-orang yang daLam pcijalanan k arena mereka sebahagian besar melakukan homosexuil 
itu dengan tamu-tamu yang datang ke kampung meteka Ada lagt yang mengartikan dengan 
"merurak jalan kcturunan" k arena mereka berbuat homosexuil itu. 

1 IS l) Maksudnya: kabar bahwa Nabi Ibrahim a.s. akan mendapat putera 



JUZ 20 


29. AL'ANKABUUT (LABA LABA) 


633 


rm 


32. Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya di kota 
itu ada Luth". Para malaikat berkata: 
"Kami lebih mengetahui siapa yang ada 
di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan 
menyelamatkan dia dan pengikut-pengikut- 
nya kecuali istciinya. Dia adalah termasuk 
orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). 

33. Dan talk ala datang utusan-utusan Kami 
(para malaikat) itu kepada Luth. dia me- 
rasa susah karena (kedatangan) mereka 
1152) i dan (mcrasa) tidak mcmpunyai 
kekuatan untuk mclindungi mereka dan 
mereka berkata: "Janganlah kamu takut 
dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya 
kami akan menyelamatkan kamu dan 
pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, 
dia adalah termasuk orang-orang yang 
tertinggal (dibinasakan).” 

34. Sesungguhnya Kami akan menurunkan arab 
dari langit atas penduduk kou ini karena 
mereka berbuat fasik. 


3$ Dan sesungguhnya Kami tinggalkan dari- 
padanya satu tanda yang nyata 11 * 3 ) 
bagi orang-orang yang berakaL 

Cobaan terhadap iVabi Syu 'aib a.z 

36. Dan (Kami telah mengutus) kepada pen- 
duduk Mad-yan, saudara mereka Syu'- 
aib, maka ia berkata: ”Hai kaumku, sem- 
bahlah olehmu Allah, harapkanlah (paha- 
la) haxi akhir, dan jangan kamu berkeliar- 
an di muka bumi berbuat kerusakan". 


^ 2 C * '^== 3 

t *S>y CJl O *\sf c i l*43 

'yj>rj 

r * -’Ml iVli 


37. Maka mereka mendustakan Syu'aib, la- 
lu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, 
dan jadilah mereka mayat-mayat yang 
bergelimpangan di tempat-tempat tinggal 
mereka. 

Cobaan terhadap Nabi Hud a. a dan Nab\ Shaleh 

a.s. 

38. Dan (juga) kaum ‘Aad dan Tsamud, dan 
sungguh telah nyata bagi kamu (kehan- 
curan mereka) dari (puing-puing) tem- 


‘ > - . I? : 




1152) Lihatnot. 729. 

U53).Maksudnya: bekas-bekas runtuhan kota Sodom, negeii kaum Luth. 



634 


29. AL’ANKABUUT (LABA-LABA) 


JUZ 20 


pat tinggal mcreka Dan syaitan men- 
jadikan mereka mernandang baik per- 
buatan perbuatan mereka, lalu ia meng- 
halangi mereka dari jalan (Allah), sedang 
kan mereka adalah orang-orang yang ber- 
pandangan tajam, 

Cohaan terhadap Nabi M um a.s. 

39. dan (juga) Karun, Fir'aun dan Haman. 
Dan sesungguhnya telah datang kepada 
mereka Musa dengan (membawa bukti- 
bukti) keterangan-keterangan yang nyata. 
Akan tetapi mcreka bcrlaku sombong di 
(muka) bumi, dan tiadalah mereka orang- 
orang yang luput (dari kehancuran itu). 

Pertawanan terhadap kebenaran pasti hancur 

40. Maka masing-maang (mereka itu) Kami 
siksa disebabkan dosanya, maka di antara 
mereka ada yang Kami timpakan kepada- 
nya hujan batu kerikil dan di antara mereka 
ada yang ditimpa suara keras yang meng- 
guntur, dan di antara mereka ada yang 
Kami benamkan ke dalam bumi. dan di 
antara mcreka ada yang Kami tenggclam- 
kan, dan Allah sekali-kali Udak hendak 
menganiaya mereka, akan tetapi merekalah 
yang menganiaya diri mereka sendui. 

41. Perurnpamaan orang-orang yang mengambil 
pelindung-pelindung setain Allah adalah 
seperti laba-laba yang membuat rumah. 
Dan sesungguhnya rumah yang paling 
lemah ialah rumah laba-laba kalau me- 
reka mcngclahui. 










9 - * r . < 

Oi i kSi j£-\ 


OJv Jtf-'vl). 


ll - 


@ ojlU' 


42. Sesungguhnya Allah mengetahui apa vaja 
yang mereka seru selain Allah. Dan Dia 
Maha Pcrkasa lagi Maha Bijaksana. 


43. Dan perurnpamaan -perurnpamaan ini Kami 
buatkan untuk manusia; dan tiada yang 
memahaminya kecuali orang-orang yang 
berilmu. 

44 Allah mcnciptakan langit dan bumi dengan 
hak l,s *). Sesungguhnya pada yang dc- 
mikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan 
Allah bagi orang-orang mu’min. 




1154). Lihat not 669 




JUZ 21 


29. AL’ANKABUUT (LABA-LABA) 


6 35 


JUZ 21 


AL QUR AN MENS UC1 KAN JIWA MANUSIA. 

Shalat mencegah kejahatan, 

45. Bacalah apa yang telah diwahyukan ke- 
padamu, yaitu A1 Kitab (A1 Qur'an) dan 
dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 
mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji 
dan mungkar. Dan sesungguhnya mcng- 
ingat Allah (shalat) adalah lebih besai (ke- 
utamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). 
Dan Allah mengetahui apa yang kamu ker- 
jakan 

Cara berdebat dengan orang-orang yang bukan 

Islam. 

46. Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli 
Kitab, melainkan dengan cara yang paling 
baik, kecuali dengan orang-orang /.alim 
di antara mereka 1 15*), dan katakanlah: 
"Kami telah beriman kepada (kitab-ldtab) 
yang diturunkan kepada kami dan yang 
diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan 
Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya ke- 
pada-Nya berscrah din". 

47. Dan demikian (pulalah) Kami turunkan 
kepadamu A1 Kitab (Al Qur'an) maka 
orang-orang yang telah Kami berikan ke- 
pada mereka Al Kitab (Taurat) mereka 
beriman kepadanya (Al Qur’an l 1 ls6 ); dan 
di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) 
ada yang beriman kepadanya. Dan tidak 
adalah yang mengingkari ayat-ayat Kami 
selain orang-orang kafir. 

48. Dan kamu tidak pernah membaca sebe- 
lumnya (Al Qur’an) sesuatu Kitabpun 
dan kamu tidak (pernah) mcnulis suatu 
Kitab dengan tang an kananmu; andai- 
kata (kamu pemah membaca dan me- 
nu lis), benar-benar ragulah orang yang 
mengingkari(mu). 


Vjj } 

3 \ j . ^==^1 ; Jr 1 ' 1 

f I /'a' a 1 1 "f'-' -9 ^ 


36$ j 


1155) Yang dimaksud dengan "orang yang ralim" ialah orang-orang yang sctelah diberikan kepadanya 
keterangan-keterangan dan pcnjctasan-penjclasan dengan cara yang paling baik. mereka tetap 
membantah dan membangkang dan tetap menyatakan permusuhan. 

1156) . Yaitu di antara mereka yang diberi Kitab Taurat. seperti Abdullah bin Salam dan orang yang 

besertanya. 



636 


29. AL’ANKABUUT (LABA-LABA) 


JL’Z 21 


49. Sebenarnya, Al Qur'an itu adalah ayat- 
ayat yang nvata di dalam dada orang- 
orang yang diberi ilrnu 1 1 57) Dan tidak 
ada yang mengingkaxi ayat-ayat Kami 
kecuali orang-orang yang zalim. 




50. Dan orang-orang kafu Mekah berkata: 
"Mengapa tidak diturunkan kepadanya 
mu’jizat-mu^jizat dari ruhannya?" Ka- 
takanlah: "Sesungguhnya mu ’jizat-mu’jizat 
itu terserah kepada Allah. Dan sesungguh- 
nya aku hanya scorang pembcri peringat- 
an yang nyata". 

51. Dan apakah tidak cukup bagi mereka 
bahwasanya Kami tclah mcnurunkan ke- 
padamu Al Kitab (Al Qur’an) sedang 
dia dibacakan kepada mereka’’ Sesungguh- 
nya dalam (Al Qur'an) itu terdapat rah- 
mat yang besar dan prlajaran bagi orang- 
orang yang beriman. 

52. Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi 

saksi an tar aku dan antaramu. Dia me- 
ngetahui apa yang di langit dan di bumi. 
Dan orang-orang yang percaya kepada 
yang batil dan ingkar kepada Allah, mere- 
ka itulah orang-orang yang merugL 

Azab Allah pasti da tang pa da wakrunya. 

53. Dan mereka mcminta kepadamu supaya 
segera diturunkan azab. Kalau tidaklah 
karena waktu yang telah ditetapkan 1 158 ), 
benar-benar telah datang a/ab kepada me- 
rcka, dan azab itu benar-benar akan da- 
tang kepada mereka dengan tiba-tiba. se- 
dang mereka tidak menyadarinya. 

54. Mereka meminta kepadamu supaya se- 
grra diturunkan azab Dan sesungguh- 
nya lahannam benar-benar mcliputi orang- 
orang yang kafir. 

55. pada hari mereka ditutup oleh azab dari 
atas mereka dan dari bawah kaki me- 
reka dan Allah berkata (kepada mereka): 
"Rasailah (pembalasan dari) apa yang 
tclah kamu keijakan" 


c 


-‘K 


ye 


ji 

^ /y*i 


• y, ^ 


y x- 


\ jL* j\ aJlL 

”• ✓✓ 'Ti'T \ ' 

§ i}yu ^ 


1157) Maksudnya ayat-ayat Al Qur 'an itu terpelihara dalam dada dengan dihapal oleh banyak kaum 
muslimin tutun temurun dan dipahami oleh mereka, sehingga tidak ada seorangpun yangdapat 
merobahnya 

1158) Yang dimaksud dengan "waktu yang telah ditetapkan". ialah menjanjikan azab itu pada hari 
Pembalasan. di akhirat. 





JUZ21 


29. AL’ANKABUUT (LABA LABA) 


637 


KF. HI DU PAN A KH/RA T ADA LA H KbHIDUP- 
AN YANG SFBENARNYA 

Kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, 

56. Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. se- 
sungguhnya bumi-Ku luas, maka scmbah- 
lah Aku saja. 




•M 


57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan 
mati. Kemudian hanvalah kepada Kami 
kamu dikembaltkan 

58. Dan orang-orang yang benman dan me- 
ngerjakan amal-amal yang taleh, sesung- 
guhnya akan Kami tempatkan mereka 
pada tempat-tempat yang tinggi di dalam 
surga, yang mengalir sungai-sungai di 
bawahnya, mereka kekal di dalamnya. 
Itulah sebaik-baik pembaiasan bagi otang- 
orang yang beramal, 

59. (yaitu) yang bersabar dan bertawakkal ke- 
pada Tuhannya. 

Allah menentukan rezkt nap-nap makhluk 

60. Dan berapa banyak binatang yang tidak 
(dapat) membawa (mengurus) rezkinya 
sendiri. Atlah-lah yang memberi rezki 
kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha 
Mendcngar lagi Maha Mcngctahui. 


^ Pi ^ W i, & 

0J>j JiPjP J* y >£===} 


61. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan 
kepada mereka: ’’Siapakah yang menjadi- 
kan langit dan bum! dan menundukkan 
matahan dan bulan?” Tentu mereka 
akan menjawab: ’’Allah”, maka betapa- 
kah mereka (dapat) dipalingkan (dan 
jalan yang benar). 

62. Allah melapangkan rezki bagi supa yang 
dikehendaki-Kya di antara hamba-hamba- 
Nya dan Dia (pula) yang menyempit- 
kan baginya. Scsungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 

63. Dan sesungguhnya jika kamu menanya- 

kan kepada mereka: ’’Siapakah yang me- 
nurunkan air dari langit lalu menghidup- 
kan dengan air itu bumi sesudah mati- 
nya?” Tentu mereka akan menjawab: 
"Allah”, Katakanlah: ’’Segala puji bagi 

Allah", tetapi kebanyakan mereka tidak 
memahami(nya). 


it, ) 


®ojS>. 




c. 




638 


29. AL'ANKABUUT (LABA-LABA) 


JUZ21 


Dalam keadaan bahaya, manusia mengakui ke- 
kuasaan Allah. 


64. Dan tiadalah kehidupan dunia ini me- 
lainkan senda gurau dan main-main. Dan 
sesungguhnya akhirat itulah yang sebe- 
nainya kehidupan, kalau meieka me- 
ngetahui. 

JyAtO '_y 

65. Maka apabila meieka naik kapai mcrcka 
mendo'a kepada Allah dengan memur- 
nikan keta'atan kepada-Nya 1 1 5, )i maka 
tatkala Allah menyelamatkan mereka sam- 
pai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali ) 
mempersekutukan (Allah), 


66. agar mereka mengingkari mkmat yang 
telah Kami berikan kepada mereka dan 
agar mereka (hidup) bersenang-senang (da- 
lam kekafiran). Kelak mereka akan me- 
ngetahui (akibat perbuatannya). 


J AMIN AN ALLAH TERHADAP KE AM AN AN 
TAN AH Si 1 Cl. 


67. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, 
bahwa sesungguhnya Kami telah menjadi- 
kan (negcri mcrcka) tanah suci yang aman. 
sc dang manusia sekitarnya rampok-meram- 
pok Maka mengapa (sesudah nyata kebe- 
naran) mereka masih percaya kepada yang 
bathil dan ingkar kepada nikmat Allah? 


68. Dan siapakah yang lebih zalim daripa- 
da orang-orang yang mengada-adakan 
kedustaan terhadap Allah atau men- 
dustakan yang hak 1160 ) tatkaia yang hak 
itu datang kepadanya? Bukankah dalam 
neraka Jahannam itu ada tempat bagi 
orang-orang yang kafir? 


69. Dan orang-orang yang berjihad untuk 
(mencaii kcridhaan) Kami, benar-benai 
akan Kami tunjukkan kepada mereka ja- 
lan-jalan Kami Dan sesungguhnya Allah 
benar-benar beserta orang-orang yang ber- 
buat baik. 


1159) . Maksudnya dengan memurmkan keta'atan semata-mau kepada AUah. 

1 160) Maksudnya: mendustakan kenabian Nabi Muhammad s a w 


JUZ21 


29, AL'ANKABUUT (LABA-LABA) 


639 


rm 


PENUTUP 

Surat Al'Ankabuut meneiangkan bahwa scscorang yang mengatakan dirinya beriman, be- 
lum dapat dikatakan benar-benar beriman vebelum imannya itu dicoba dan diuji. Orang yang 
imannya lemah setclah disakiti bar any sedikit saja hancurlah imannya, adakalanya mereka men 
jadi orang yang munafik dan adakalanya mereka kembali menjadi kafir. Orang yang munafik 
dan orang yang kafir tidak akan luput dari azab Allah, scbagaimana yang telah dialami oleh 
umat-umat yang dahulu. 

Juga Allah mcngumpamakan kepercayaan orang -orang musyrikin terhadap kekuatan berhala- 
bcrhala yang disembahnya sama dengan kepercayaan laba-laba terhadap kekuatan sarangnya. 
Dan juga Allah menyuruh orang yang beriman mengetjakan sembahyang mcngingat Allah dan 
mcnyampaikan agama-Nya. Apabila orang-orang musyrik itu tetap enggan, itu adalah urusan 
Allah, bila mereka bertindak tewenang-wenang dan kaum muslimin belum mempunyai kekuatan, 
kaum muslimin haruslah hijrah ke tempat lain karena bumi Allah luas dan Allah-lah yang menen- 
tukan dan menjamin rezki tiap-tiap makhluk. 

Dan juga dunia adalah fana, sedang akhiratlah yang kekal. Di akhirat orang-orang kafir men- 
dapal azab yang kekal sedang orang-orang yang berjihad di jalan Allah mendapat kesenang 
an yang abadi. 

PERSESUA1AN SURAT AL'ASKABUVT DbHGAN SURA TAR RVUM 


3 . 


Bagian permulaan surat Al'Ankabuut menerangkan ten tang jihad sebagai ujian bagi orang- 
orang mu'min, bahwa inanusia itu dijadikan Allali bukan untuk bersenang senang, tetapi 
untuk berusaha dan betjihad di jalan Allah sampai akhirhayatnya. Dalam berusaha dan ber- 
jihad di jalan Allah dan betjuang manusia biasa mendapat halangan dan rintangan, hanya 
orang-orang yang mu'minlah yang sanggup mengatasi halangan dan rintangan itu sehingga 
mereka mendapat kesenangan. Kemudian pada akhir surat Al'Ankabuut ini diulangi lagi 
tentang berjihad itu. Permulaan surat Ar Ruum mengandung arti bahwa orang mu'min akan 
mengalahkan orang-orang musyrik dalam waktu yang dekat. Maka ditinjau dari segi berjihad 
dan berusaha ini surat Ar Ruum adalah sebagi penyempurnaan dari apa yang dikemukakan 
dalam surat A1 'Ankabuut 

Surat Al’Ankabuut mengemukakan tentang keesaan Allah dan adanya hari berbangkit secara 
garis besarnya, sedang surat Ar Ruum mengemukakan bukti-buktinya secara tcrperinCL 

Surat Al ’ Ankabuut menyebutkan bahwa kewajiban rasul-rasul hanyalah menyampaikan 
agama Allah, sedangkan surat Ar Ruum menyebutkan bahwa rasul-rasul tidak dapat memberi 
taufik dan menjadikan seseorang menerima apa yang disampaikannya itu, hanyalah Allah 
yang dapat berbuat demikian. 



640 


30. AR RUUM (BANGSA RUMAWI) 


JUZ21 


AR RUUM (BANGSA RUMAWI) 


MUQADDIMAH 

Surat Ar Ruum yang terdiii atas 60 ayat, tennasuk golongan surat-surat Makkiyyah diturun- 
kan sesudah ayat A1 lnsyiqaaq. 

Dinamakan Ar Ruum kaxena pada permulaan surat ini, yaitu ayat 2, 3 dan 4 terdapat 
pemberitaan bangsa Rumawi yang pada mulanya dikalahkan olch bangsa Persia, tetapi setelah 
beberapa tahun kemudian kerajaan Ruum dapat menuntut balas dan mengalahkan kerajaan 
Persia kembali. 

Ini adalah salah satu dari mu’jizat A1 Qur’an, yaitu memberitakan hal-hal yang akan tetjadi 
di masa yang akan datang. Dan juga suatu isvarat bahwa kaum muslimin yang demikian lemah- 
nya di waktu itu akan menang dan dapat menghancuikan kaum musyrikin. hyarat ini terbukti 
pertama kali pada perang Badar. 

Pokok-pokok isinya: 


1. Keimanan: 

Bukti-bukti atas kcrasuian Nabi Muhammad s.a.w. dengan memberitahukan kepada- 
nya hai yang ghaib seperti menangnya kembali bangsa Rumawi atas kerajaan Per- 
sia; bukti-bukti ke-F.saan Allah yang terdapat pada alam sebagai makhluk-Nya 
dan kejadian-kejadian pada alam itu sendiri; bukti-bukti atas kebenaran adanya hari 
berbangkit; contoh-contoh dan perumpamaan yang menjelaskan bahwa berhala ■ 
berhala dan sembahan-sembahan itu tidak dapat menolong dan memberi mania ’at 
kepada penyembah-penyembahnya sedtkitpun. 

2. Hukum-hukum 

Kewajiban menyembah Allah dan mengakui ke-£saanNya karena hal itu 9esuai 
dengan fitrah manusia; kewajiban berda'wah: kewajiban memberikan nafkah 
(sedekah) kepada kaum kerabat, fakir miskin, musaftr dan sebagainya; larangan 
mengikuti otang musyrik; hukum riba. 

3. Kisah-kisah: 

Pemberitaan tentang bangsa Rumawi sebagai suatu umat yang beragama walaupun 
dikalahkan pada mulanya oleh kerajaan Persia yang menyembah api akhirnya 
dapat menang kembali. 

4. Dan lain-lain. 

Manusia umumnya bersifat gembira dan bangga apabila mendapat nikmat dan ber- 
putusasa apabila ditimpa musibah, kecuali orang-orang yang beriman; kewajiban 
rasul hanya menyampaikan dabwah; kejadian-kejadian yang dialami oleh umat- 
umat yang terdahulu patut menjadi i'tibar dan pelajaran bagi umat yang kemudian. 


JIJZ21 


30. AR RUUM (BANGSA RUMAWI) 


641 


rm 




AR RUUM (BANGSA RUMAWI) 

SURAT KE 30 : 60 ayat. 


Dengan menyebut rtama Allah Yang Maha 
Pemurah Lagi Maha Penyayang. 

KEBENARAN PEMBERJTAAN AL QUR'AN 
TENTANG PERIST/WA YANG A KAN TER] ADI 

Berita kemenangan bangsa Rumawi, A hit Kitab. 
alas bangsa Persia, musyrik. 

1. Alif Laam Miiin 1 161 ). 

1162 

2. Telah dikalahkan bangsa Rumawi ), 

3. di negeri yang terdekat 1 1 * 3) dan mereka 
sesudah dikalahkan itu akan menang i >64) i 


4. dalam beberapa tahun (lagi) ll6s ). Bagi 
Allah-lah urusan sebelum dan sesudah 
(mereka menang). Dan di haii (keme- 
nangan bangsa Rumawi) itu bergembira- 
lah orang-orang yang beriman. 




©ii' 

© 

. r - > •> < A • 

1 * ■>' 3 




© 




1161) I.ihat not. 10. 

U62).Maksudnya: RumawiTimur yang berputat di Konstantinopel 

1163) Maksudnya: terdekat ke negen Arab yaitu Syrta dan Palestma sewaktu mcnjadi jajahan kera- 
taan Rumawi Timur. 

1164) . Bangsa Rumawi adalah suatu bangsa yang beragama Nasrani yang mempunyai Kitab Suci sedang 

bangsa Persia adalah beragama Majuri, menyembah api dan berhala (musyrik). Kedua bangsa itu 
sating perang memerangi. Ketika tersiar berita kekalahan bangsa Rumawi okh bangsa Persia, 
maka kaum musyrik Mekah menyambutnya dcngan penuh kcgcmbiraan kajcna bcrpihak kepada 
orang musyrikin Persia. Sedang kaum mushmin berduka cita karenanya. Kemudian turunlah ayat 
mi dan ayat yang berikutnya menerangkan bahwa bangsa Rumawi sesudah kalah itu akan men- 
dapat kemenangan dalam masa beberapa tahun sa)a. Hal itu benar-benar terjadi. Beberapa tahun 
sesudah itu, menanglah bangsa Rumawi dan kalalslah bangsa Persia. Dengan kejadian yang demi- 
kian nyatalah kebenaran Nabs Muhammad s a w. sebagai Nabi dan Rasul dan kebenaran Al 
Qur'an sebagai Arman Allah, 

1165) .lalah antara tiga sampai sembsian tahun. Waktu antara kekalahan bangsa Rumawi (tahun 614- 
615) dengan kemenangannya (tahun 622 M.). ialah kirakira tujuh tahun 


642 


30. AR RUUM (BANGSA RUMAWI) 


JUZ 21 


5. karena pertolongan Allah. Dia menolong 
siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 






6. (sebagai) janji yang scbenar-benarnya dan 
Allah. Allah tidak akan tnenyalahi janji- 
Nya, tctapi kcbanyakan manusia tidak 
mengetahui. 

7. Meteka hanya mengetahui yang lahir (saja) 
dari kehidupan dunia; scdang mereka 
ten tang (kehidupan) akhiiat adalah lalai 




Kaum yang menentang Sabi Muhammad s.a.w. 
akan hancur seperti halnya kaum yang menen- 
rang nabi-nabi zaman dahulu. 

8. Dan mengapa mereka tidak memikirkan 
tentang (kejadian) diri mereka?, Allah 
tidak menjadikan langit dan bumi dan 
apa yang ada di antara keduanya me- 
lainkan dengan (tujuan) yang benar dan 
waktu yang ditentukan. Dan sesungguh- 
nya kebanyakan di antara manusia be- 
nar -benar ingkar akan pertemuan dengan 
Tuhannya. 

9. Dan apakah mereka tidak mengadakan 
perjalanan di muka bumi dan mempet- 
hatikan bagaunana akibat (yang dide- 
rita) oleh orang-orang yang sebelum me- 
rcka? Orang-orang itu adalah lebih kuat 
dari mereka (sendiri) dan telah mengo- 
lah bumi (lanah) serta memakmurkan- 
nya lebih banyak dari apa yang telah me- 
reka makmurkan. Dan telah datang ke- 
pada mereka rasul-rasul mereka dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata. Maka 
Allah sekali-kali tidak berlaku zalim ke- 
pada mereka, akan tetapi merekalah yang 
berlaku zalim kepada diri sendiri. 

10. Kemudian, akibat orang-orang yang me- 
ngerjakan kejahatan adalah (azab) yang 
lebih buruk, karena mereka mendustakan 
ayat-ayat Allah dan mereka selalu mcm- 
perolok-oloknya. 


X2>i 

4^5 }$%&*. CuiiJ 




3 jdc$ 


JUZ 21 


30. AR RUUM (BANGSA RUMAWI) 


643 


rm 


BUKTI KEBENARAN HARI BERBANGKIT DAN 
PF.NGGO LONGA N MANUSIA RADA HARI ITU 
KEPADA MU MIN DAN KAFIR. 

11. Allah menciptakan (manusia) dan pei 
rnulaan, kemudian mengembalikan (meng- 
hidupkan)nya kembali; kemudian kcpada- 
Nyalah kamu diktmbalikan, 

12. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang- 
orang yang berdosa tcrdiam berputus 
asa. 

13. Dan sckali-kali tidak ada pembcri sya- 
fa'atl* 66 ) bagi mereka dari bcrhala-ber- 
hala mereka dan adalah mereka meng- 
tngkaii berhala mereka itul I67 ). 




'.‘A . 



14. Dan pada hari leijadinya kiamat, di hari 
itu mereka (manusia) bergolong-golongan 




15. Adapun orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh, maka mereka 
di dalam taman ( surga) bergembira. 

16. Adapun orang-orang yang kafir dan men- 
dustakan ayat-ayat Kami (A1 Qur’an) 
serta (mendustakan) menemui hari akhi- 
rat, maka mereka tetap berada di dalam 
siksaan (ncraka). 

17. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu 
kamu berada di petang nan dan waktu 
kamu berada dl waktu subuh, 

18. dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan 
di bumi dan diwaktu kamu berada pada 
petang hari dan di waktu kamu berada 
di waktu zuhur 1 ,6R ). 

19. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang 
mati dan mengeluarkan yang mati dari 
yang hidup dan menghidupkan bumi se- 
sudah matinya. Dan seperti itulah kamu 
akan dikeluarkan (dari kubur). 


a*. -r >'■.> - ^ ■ ,i< 

©$ )£k 


© O Oj 





sedang mereka menjadi kafir, adalah di- 


1166) . Lihat art) syafa’at pada not 46 

1 167) .Menurut sebahagian ahli tafrir ayat ini diartikan: " 
sebabkan berhala berhala." 

1168) Makmd bertasbih dalam ayat 17 talah bersemhahyang, Ayat-ayat 17 dan 18 menerangkan ten- 
tang waktu sembahvang yang lima 



644 


30. AR RUUM (BANGSA RUMAWI) 


JUZ 21 




M 


BUKTIBUKTI KEBESARAN ALLAH S.WT 
YANG TERDAPAT PADA A LAM SEMESTA. 

20. Dan di antara tanda-tanda kckuasaan- 
Nya ialah Dia mcnciptakan katnu daii 
tanah, kcmudian tiba-tiba kamu (men- 
jadi) manusia yang berkembang biak. 

21. Dan di antaia tanda-tanda kekuasaan- 
Nya ialah Dia mcnciptakan untukmu is- 
teri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cendemng dan mcrasa tcnteram 
kepadany a, dan dijadikan-Nya di antara- 
mu rasa kasih dan sayang Sesungguh- 
nya pada yang demikian itu bcnar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir. 

22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- 
Nya ialah menciptakan langit dan bumi 
dan be r lain -lain an bahat3mu dan warna 
kulitmu. Sesungguhnya pada yang demi- 
kian itu bcnar-benar terdapat tanda-tan- 
da bagi orang-orang yang mengetahui. 

23. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya 
ialah tidurmu d) waktu malam dan siang 
hari dan usahamu mencari sebagian dari 
karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang de- 
mikian itu bcnar-benar terdapat tanda- 
tanda bagi kaum yang mendengarkan. 

24. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- 
Nya, Dia mempeilihatkan kepadamu ki- 
lat untuk (menimbulkan) ketakutan dan 
liarapan. dan Dia menurunkan air hu- 
jan dari langit, lalu menghidupkan bumi 
dengan air itu sesudah matinya. Sesung- 
guhnya pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
mempergunakan akalnya. 

25. Dan di antaia tanda-tanda kekuasaan- 
Nya ialah berdirinya langit dan bumi de- 
ngan iradat-Nya. Kcmudian apabila Dia 
memanggil kamu sekali panggil dari bumi. 
seketika itu (juga) kamu ke luar (dari ku- 
bur). 

26. Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang 
ada di langit dan di bumi Semuanya ha- 
nya kepada-Nya tunduk. 


i't - > Ctr A ^1- - - 

j ^ 51 j 

i5jz4 

fc3v <y.s3kj 

I Jffj S' 'j i'u2i^_yu 

^ A ' lii .jfjJ \y V 


v_iO 





JUZ21 


30. AR RUUM (BANGSA RUMAWI) 


645 




27. Dan Dialah yang menciptakan (manusia) 
dari permuLaan. kemudian mcngembali- 
kan (menghidupkan)nya kembali, dan meng- 
hidupkan kembali itu adalah lebih mudah 
bagi-Nya. Dan bagi-Nyalah siiat yang 
Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan 
Diala h Yang Maha Perkasa lagi Maha Bi- 
jaksana. 

ISLAM ADALAH AGAMA FITHRAH 

Suatu tamsil yang terdapat pa da keadaan ma- 
nusia tentang keesaan Allah. 

28. Dia membuat perumpamaan untuk ka- 
mu dari dirimu aendirl Apakah ada dian- 
tara hamba-sahaya yang dimiliki okh 
tangan kananmu, sekutu bagimu dalam 
(memiliki) rezki yang telah Kami bcri- 
kan kepadamu; maka kamu satna dengan 
mercka dalam (hak mempergunakan) rez- 
ki itu, kamu takut kepada mercka se- 
bagaimana kamu takut kepada dirimu 
wndiri'* Demikianlah Kami jetaskan ayat- 
ayat bagi kaum yang bcrakal. 

29. Tetapi oxang-orang yang zalim, mengi- 
kuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengeta- 
huan; maka siapakah yang akan menun- 
juki orang yang telah disesatkan Allah? 
Dan tiadalah bagi mereka seorang pe- 
nolongpun. 

Manusia menurul fithrah beragama tauhid. 

30. Maka hadapkantah wajahmu dengan lurus 
kepada Agama (Allah); (tetaplah alas) 
fitrah Allah yang telah menciptakan ma- 
nusia menurut fitrah itu. Tidak ada peru- 
bah an pada fitrah Allah. (Itulah) agama 
yang lurus, tetapi kebanyakan manu 
aa tidak mengetahui 1 169 ). 


31. dengan kembali bertaubat kepada Nya 
dan bertakwalah kcpada-Nya serta dixi 
kanlah shalat dan janganlah kamu ter- 
masuk orang -orang yang mempervekutu- 
kan Allah, 





^ 1 db 'x£=> 




Ail 1 jL>-J 


1169) Fitrah Allah maksudnya: ciptaan Allah Manusia dicipukan Allah mcmpunyai naluri beragama 
yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid. maka hal itu tidaklah wajar Me- 
reka tidak beragama tauhid itu hanyalah lanlaran pengaruh tingkungan. 




646 


30. AR RUUM (BANGSA Rt’MAWl) 


JUZ 21 


: . 




32. yaitu orang-orang yang memecah belah 
agama mereka* 170 ) dan mereka mcnjadi 
bcberapa golongan. Tiap-tiap golongan 
merasa bangga dengan apa yang ada pada 
golongan mereka. 

Sifat-tifat manusia yang tercela. 

33. Dan apabila mamma disentuh oleh sua- 
tu bahaya, mereka menycru Tuhannya 
dengan kembali bertaubat kepada-Nya, 
kemudian apabila Tuhan merasakan ke- 
pada mereka barang sedikit rahmat 1171 ) 
daripada-Nya, tiba-tiba sebahagian dari- 
pada mereka mcmpersckutukan Tuhannya. 

34. sehingga mereka mengingkari akan rahmat 
yang telah Kami bcrikan kcpada mereka. 
Maka berscnang-senanglah kamu sekalian 
kelak kamu akan mengetahui (akibat 
perbuatanmu). 

35. Atau pernahkah Kami menurunkan ke- 
pada mereka keterangan, lalu keterangan 
itu menunjukkan (kebenaran) apa yang 
mereka sclalu mcmpersckutukan dengan 
Tuhan’’ 

36. Dan apabila Kami rasakan sesuatu rah- 
mat kcpada manusia, niscaya mereka 
gembira dengan rahmat itu. Dan apa- 
bila mereka ditimpa sesuatu musibah 
(bahaya) discbabkan kcsalahan yang te- 
lah dikeijakan oleh tangan mereka sen- 
diri. bba-tiba mereka itu berputus asa. 

Allah mengarur pemberian rezki dan penggu- 
naannya. 

37. Dan apakah mereka tidak memperhati- 
kan bahwa sesungguhnya Allah mela- 
pangkan rezki bagi siapa yang dikehen- 
daki-Nya dan Dia (pula) yang menyem- 
pitkan (rezki itu). Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 
yang beriman. 


y .1 






S* & ' \2i i 1 ' j \j 
filS] 




1170) .Maksudnya merunggalkan agama uuhid dan mcnganut pclbagai kepcrcayaan menurut hawa 

nafsu mereka 

1171) , Yang dimaksud dengan "rahmat" di sini ialah lepas dan bahaya itu 


JUZ21 


30. AR RUL'M (BAN'GSA RUMAWI) 


647 


38. Maka bciikanlah kepada kerabat yang 
terdekat akan haknya, demikian (pula) 
kepada fakir miskm dan orang-orang yang 
dal am perjalanan 1 1 72 ). ltulah yang lebih 
baik bagi orang-orang yang mencari ke- 
ridhaan Allah; dan mereka itulah orang- 
orang bemntung 

39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu 
benkan agar dia bcrtambah pada harta 
manusia, maka riba itu tidak menambah 
pada sisi Allah. Dan apa yang kamu be- 
rikan berupa zakat yang kamu maksud- 
kan untuk mencapai keridhaan Allah, 
maka (yang berbuat demikian) itulah 
orang-orang yang mebpat gandakan (pa- 
halanya). 

40. Allah-tah yang menciptakan kamu, ke- 
mudian memberimu rezki, kemudian me- 
matikanmu, kemudian menghidupkanmu 
(kembali). Adakah di antara yang kamu 
sckutukan dengan Allah itu yang dapat 
berbuat sesuatu dari yang demikian itu? 
Malta Sucilah Dia dan Maha Tinggi dan 
apa yang mereka persekutukan. 

AKIBAT YANG BURUK DAN YANG BAIK 
DARI PERBUA TAN MANUSIA 

41. Telah nampak kerusakan di darat dan di 
laut disebabkan karena perbuatan tangan 
manusia, supaya Allah merasakan kepada 
mereka sebahagian dari (akibat) perbuat- 
an mereka, agar mereka kembali (ke ja- 
lan yang benar). 

42. Katakanlah: "A dak an perjalanan di muka 
bumi dan perhatikanlah bagaimana kcsu- 
dahan orang-orang yang dahulu. Keba- 
nyakan dari mereka itu adalah orang-orang 
yang mempersekutukan (Allah)”. 

43. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu 
kepada agama yang lurus (Islam) sebelum 
da tang dari Allah suatu hari yang tak da- 
pat ditolak (kcdatangannjva) pada hah 
itu mereka terpisah-pisah 1 1 3 ). 


Q 'j Ail' 


3 ^ 

}j£==V jCP 

AjUjU 4ji' Aa-J 

aiVi 

><%V 

"jc J 

’jt/i ‘CA 


1172) Llhat arti ibnu vabil dalam not. 647, 

1173) .Yakni sebahagian mereka betada dalam surga dan aebahagian lag) berada dalam neraka 


648 


30. AR RUUM (BANGSA RUMAWI) 


JUZ21 




44. Barangsiapa yang kafir maka dia sendiri- 
lah yang menanggung (akibat) kekafiran- 
nya itu; dan barangsiapa yang beramal 
salch maka untuk diri mereka scndirilah 
mereka mcnyiapkan (tcmpat yang me- 
nyenangkan), 

45. agar Allah memberi pahaia kcpada orang - 
orang yang beriman dan beramal saleh 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak 
menyukai orang-orang yang ingkar. 

MF.MPERHA TIKAN ALAM MEN AM BAH KEYA- 
K1NAN TERHADAP ALLAH. 

46. Dan di antaia tanda-tanda kekuasaan- 
Nya ialah bahwa Dia mcngirimkan angin 
sebagai pembawa berita gembira >174) 
dan untuk merasakan kepadamu sebagian 
dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat 
berlayar dengan perintah-Nya> > 7S ) dan 
(juga) supaya kamu dapat mencari karunia- 
Nya; mudah-mudahan kamu bersyukur. 

47. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus 
sebclum kamu beberapa orang rasul kepada 
kaumnya, mereka datang kepadanya de- 
ngan membawa keterangan-keterangan 
(yang cukup), lalu Kami mclakukan pem- 
balasan terhadap orang-orang yang ber- 
dosa> 176 ). Dan Kami selalu bcrkewajib- 
an menolong orang-orang yang beriman. 

48. Allah, D ialah yang mengirim angin, lalu 
angin itu menggerakkan awan dan Allah 
membentangkannya di langit menurut yang 
dikehendakt-Nya, dan menjadikannya ber- 
gumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan ke 
luar dari celah-celahnya, maka apabila 
hujan itu turun mengenai hamba-hamba- 
Nya yang dikehendaki-N'ya tiba-tiba mereka 
mcnjadi gembira. 


jW/. * O'') 


& 


1 174). "Pembawa benta gembira” maksudnya: Awan yang tebal yang ditiup angin lalu menurunkan hu- 
jan, Karenanya dapat dirasakan rahmat AUah dengan (umbuhnya biji-biji yang telah disemaikan 
dan menghijaunya tanaman-tanaman serta berbuahnya tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. 

117$). Yaitu: dengan seizin Allah dan dengan tekehendak-Nya. 

11 76). Dengan kedatangan tasul-rasul yang cukup membawa keterangan-keterangan kepada kaumnya 
itu, maka lebahagian mereka mempercayainya dan sebahagian lagi mendustakannya bahkan 
sampai ada yang menyakitmya. Maka terhadap orang yang berdosa seperti itu Allah menyiksa 
mereka. 


SVZ 21 


30. AR RUUM (BANGSA RUMAWI) 


649 


rm 


49. Dan sesungguhnya sebelum hujan ditu- 
runkan kepada mereka, mereka bcnar- 
benai telah berputus asa. 

BUKT1BUKTI TENTANG KEKVASAAN AL- 
LAH. MENGH1DUPKAN ORANG-ORANG MAT! 
DAN KEADAAN MANUSIA PADA HAR1 KlA- 
MAT 

30. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat 
Allah, bagaimana Allah menghidupkan 
bum) yang ludah mati. Sesungguhnya 
(Tuhan yang berkuasa seperti) demikian 
benar-benar (berkuasa) menghidupkan 
orang-orang yang telah mati. Dan Dia 
Maha Kuasa atas scgala sesuatu. 

31. Dan sungguh.jika Kami mengirimkan angin 
(kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka 
melihat (tumbuh-tumbuhan itu) menjadi 
kuning (kering), benar-benar tetaplah me- 
reka sesudah itu menjadi orang yang tng- 
kar. 

32. Maka sesungguhnya kamu tidak akan 
sanggup menjadikan orang-orang yang mati 
itu dapat mcndengar. dan menjadikan orang- 
orang yang tuli dapat mcndengar scruan. 
apabila mereka itu berpaling membela- 
kang 1177 ). 

33. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat 
member! petunjuk kepada orang-orang yang 
buta (mata hatinya) dari kesesatannya. 
Dan kamu tidak dapat mempcrdengar- 
kan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada 
orang-orang yang beriman dengan ayat- 
ayat Kami, mereka itulah orang-orang 
yang berserah diri (kepada Kami). 

34. Allah, Dialah yang menciptakan kamu 
dari kcadaan lemah, kcmudian Dia menja- 
dikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu 
menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan 
(kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) 
dan beruban. Dia menciptakan apa yang 
dikehcndaki-Nya dan Dialah Yang Maha 
Mengetahui lagi Maha Kuasa. 


Jyyj JpCA 




1 


-r „ . * < *-r 

o j) -Pl I j? 

- ! t' -\-K - ^ 

j&j Le»P 


1 177). Orang-orang kafu itu disamakan Tuhan dengan orang-orang mat) yang tidak mungkin lagi men- 
dengarkan pelajaran-pelajaran. Begitu juga disamakan orang-orang kafu itu dengan orang-orang 
tuli yang tidak bisa mendengar panggilan sama sekali apabila mereka sedang membelakangi kita 


650 


30. AR RUUM (BANGSA RUMAW1) 


JUZ 21 


55. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersum- 
pahlah oiang -orang yang berdosa; ’’mereka 
tidak berdiam (dalam kubur) melatnkan 
sesaat (saja)". Seperti demikianlah mereka 
selalu dipalingkan (dari kebenaran) 1 178 ) 

56. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan dan keimanan (kepada orang- 
orang yang kafir): ’’Sesungguhnya kamu 
telah berdiam (dalam kubur) menurut 
ketetapan Allah, sampai hari berbangkit; 
maka inilah hari berbangkit itu akan tetapi 
kamu selalu tidak meyakini(nya). 

57. Maka pada hari itu tidak bermanfaat (lagi) 
bags orang-orang yang aalim permintaan 
uzur mereka, dan tidak pula mereka di- 
beri kesempatan bertaubat lagi. 

ANJURAN MEMPERHA TIKAN TAMSIL I BA- 
RA T YANG TERDAPA T DALAM AL QUR AN. 

58. Dan sesungguhnya telah Kami buat da- 
lam Al Qur’an ini segala macam perum- 
pamaan untuk manusia. Dan sesungguh- 
nya jika kamu membawa kepada mereka 
suatu ayat, pastilah orang-orang yang 
kafir itu akan berkata: ’’Kamu tidak lain 
hanyalah orang-orang yang membuat ke- 
palsuan belaka”. 

59. Demikianlah Allah mengunci mati hati 
orang-orang yang tidak (mau) memahami. 


60. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya jan- 
ji Allah adatah benar dan sekali-kali jangan- 
lah orang-orang yang tidak meyakini (ke- 
benaran ay at -ay at Allah) itu menggeli- 
sahkan kamu. 


jo 






% r-Wj 

' -Al* vj 

^ I 5; i 

^ y» jji 1 ' 




\jA 


1 178) Maksudnya sebagaimana mereka berdusta dalam pcrkataan mereka ini. seperti itu pulalah me- 
reka selalu berdusta di dunia. 


JUZ 21 


30. AR RUUM (BANGSA RUMAWI) 


651 


PENUTUP 

Surat Ar Ruum menyebutkan hal hal yang berhubungan dengan kekuasaan Allah yang mutlak 
terhadap semua urusan baik sebclum atau sesudah maupun di saat teijadinya suatu peristiwa; 
agama tauhid (Islam) pasti menang. an cam an an ca man terhadap kaum musyrikin; watak-watak 
manusia; penyebutan kcjadian-kcjadian pada alam ini sebagai bukti kekuasaan dan ke-Esaan 
Allah. 


HUBUNGAN SURAT AR RUUM DF.NCAN SURAT LUQMAN 

1. Dalam jurat Ar Ruum dijebutkan bahwa di dalam A1 Qur'an Allah membuat banyak tamsil 
ibarat yang bermanfaat bagi manusia. sc dang dalam jurat Luqman Allah mengisyaratkan 
yang demikian. 

2. Pada bagian akhir surat Ar Ruum disebutkan bahwa kcadaan orang kafir itu bila dibacakan 
kepada mereka ayat-ayat Al Qur’an mcrcka selalu mcmbantah dan mendustakannya, sedang 
pada bahagian permulaan surat Luqman diterangkan kcadaan mereka yaitu mereka selalu 
berpaling dan bersifat sombong terhadap ayat-ayat Al Qur'an itu. 

3. Pada surat Ar Ruum terdapat kctegasan bahwa Allah-lah yang memulai pcnciptaan makhluk 
dan Dta pulalah yang menciptakannya pada kali yang kedua. Hal itu amat mudah bagi-Nya. 
Dalam surat Luqman Allah menegaskan bahwa penciptaan manusia dan membangkitkannya 
kembati di akhirat adalah mudah pula bagi Allah. 

4. Pada surat Ar Ruum Allah menerangkan tabi'at manusia bahwa apabila inereka ditimpa 
bahaya mereka berscrah dlri kepada Tuhannya dan bila mendapat rahmat sebahagian dan 
mereka kembali mempersekutukan-Nya. Dalam surat Luqman diterangkan tentang watak 
manusia itu dengan mcmberikan contoh, yaitu ketika manusia ditimpa baliaya di tengah 
lautan, dan ketika mereka telah selamat sampai di darat. 


652 


31. LUQMAN 


Jl)Z 21 


LUQMAN 


MUQADDIMAH 

Surat Luqman terdiri dari 34 ayat, tcrmasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan 
sesudah surat Ash Shaaftaat 

Dinamai "Luqman" karena pada ayat 12 discbutkan bahwa "Luqman” telah diberi oleh 
Allah ru'mat dan ilmu pengetahuan, oleh sebab itu dia bersyukur kepadaNya atas ni'mat yang 
dibcrikan itu. Dan pada ayat 13 sampai 19 tcrdapat nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. 

Ini adalah sebagai isyarat dari Allah supaya setup ibu bapak melaksanakan pula terhadap 
anak-anak mereka sebagai yang telah dilakukan oleh Luqman. 


Pokok-pokok isinya: 

1 . Keimonan : 

A1 Qur'an merupakan pctunjuk dan rahmat yang dirasakan benar-benar oleh orang- 
orang mu 'mm, keadaan di langit dan di bumi serta keajaiban-keajaiban yang ter- 
dapat pada keduanya adalah bukti-bukti atas keesaan dan kekuasaan Allah; manusia 
tiada akan selamat kccuali dcngan taat kepada pcrintah-pcrintah Tuhan dan berbual 
amal-amal yang saleh; lima hal yang ghaib yang hanya diketahui oleh Allah sendiri; 
ilmu Allah mcliputi segala-galanya baik yang lahir maupun yang batin. 

2. Hukum-hukum 

Kewajiban patuh dan berbakti kepada ibu dan bapa selama tidak bertentangan 
dengan pcrintah-pcrintah Allah; perintah supaya memperhatikan alam dan keajaib- 
annya untuk memperkuat keimanan dan kcpercayaan akan ke-Esaan Tuhan; pe- 
rintah supaya selalu bertakwa dan takut akan pcmbalasan Tuhan pada harikiamat 
di waktu seseorang tidak dapat ditolong baik oleh anak atau bapaknya sekalipun. 

3. Kisah-kisah: 

Kisah Luqman, ilmu dan hikmat yang didapatnya. 

4. Pan lain -Jain 

Orang-orang yang scsat dari jalan Allah dan selalu memperolok-olokkan ayat- 
ayat Allah; celaan terhadap orang-<irang musyrik karena tidak menghiiaukan 
seruan untuk memperhatikan alam dan tidak menyembah Penciptanya, menghibur 
hati Rasulullah s.a.w. terhadap keingkaian orang-orang musyrik, karena hal ini 
bukanlah merupakan kelalaiannya; ni'mat dan karunia Allah tidak dapat dihitung. 


JUZ 21 


31 LUQMAN 


653 



mm 


LUQMAN 


SURAT KE 31 : 34 ayat, 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


AL QVR AN VLKARIM MENJAM1N SUKSES 
NYA ORANG-ORANG YANG B FRISIAN. 

1 . Alif Laani Miim * 1 79 ). 


Inilah ayat-ayat A1 Qur'an yang mcngan- 

dung hikmat, 


menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang- 
orang yang bexbuat kcbaikan 

fyaitu) orang-orang yang mendirikan sha- 
lat. menunaikan zakat dan mereka yak in 
akan adanya ncgeri akhirat. 


Mereka itulah orang-orang yang tetap 
mendapat petunjuk dari Tuhannya dan 
rnereka itulah orang-orang yang berun- 
rung. 

Dan di antara manusia (ada) orang yang 
mempergunakan perkataan yang tidak ber- 
guna untuk menyesatkan (manusia) dari 
jalan Allah tanpa pengctahuan dan men- 
jadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mercka 
itu akan memperoleh azab yang menghina- 
kan. 

Dan apabtla dihacakan kepadanya 1 18 °) 
ayat-ayat Kami dia berpaling dengan me- 
nyombongkan dui seolah-olah dia belum 
mendengarnya, seakan-akan ada sumbat 
di kcdua telinganya; maka beri kabar gem- 
biralah dia dengan azab yang pedih. 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
dan mcngerjakan amal-amal saleh, bagi 
meieka surga-surga yang penuh keni' 
matan, 


1179) . l.ihat no! 10. 

1180) . Yang dimaksud dengan "kepadanya" ialah kcpada orang yang mempergunakan perkataan-per 
kataan yang tidak berfaedah untuk menyesatkan manusia. 


654 


31. LUQMAN 


JUZ21 


9. Kekal rnereka di dalamnya; scbagai janji 
Allah yang benar. Dan Dialah Yang Maha Ol 
Perkasa lagj Maha Bijaksana. 

10. Dia menciptakan langit tan pa tiang yang 
kamu melihatnya dan Dia meletakkan 
gunung-gunung (di permukaan) bumi su- 
paya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; 
dan memperkembang biakkan padanya se- 
gala macam jcnis binatang. Dan Kami tu- 
runkan air hujan dari langit, lalu Kami 
tumbuhkan padanya segala macam tum- 
buh-tumbuhan yang baik. 

11. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah 
olehmu kepadaku apa yang telah dicipta- 
kan oleh sembahan sembahan (mu) sc- 
lain Allah. Sebcnamya orang-orang yang 
zalim itu bcrada di dalam kesesatan yang 
nyata. 


lCJsS\ 'j* 

0 


SASEHAT LUQMAN KEPADA ANAKNYA. 

12. Dan sesungguhnya telah Kami berikan 

hikmat kcpada Luqman, yaitu: "Ber- 

syukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa 
yang benyukur (kepada Allah), maka se- 
sungguhnya ia bcrsyukur untuk dirinya 
sendiri; dan barangsiapa yang tidak bet- 
syukur, maka sesungguhnya Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji”. 

13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata 
kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: "Hai anakku, jangan- 
lah kamu mempcrsckutukan Allah, sesung- 
guhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar”. 

14. Dan Kami pcrintahkan kepada manusia 
(berbuat baik) kepada dua orang ibu- 
bapanya; ibunya telah mengandungnya 
dalam keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dan menyapihnya dalam dua ta- 
hun 1181 ),. Bersyukurlah kepada-Ku dan 
kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 
kepada-Kulah kembalimu. 

15. Dan jika keduanya mcmaksamu untuk 
mempersekutukan dengan Aku sesuatu 


' O' 0**"^ * jJlIj 

A » ^ f f ,-r "'S' 

J ^5 




1181). Maksudnya Selambat-lambat waktu menyapih salah >etclah anak berumur 2 tihun. 



JUZ21 


31. LUQMAN 


655 




yang tidak ada pengetahuanmu tentang 
itu, maka janganlah kamu mengikuti ke- 
duanya, dan pcrgaulilah keduanya di du- 
nk d eng an balk, dan ikutilah jalan orang 
yang kembali kepada-Ku, kcmudian ha- 
nya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku- 
beiitakan kepadamu apa yang telah ka- 
mu keijakan. 

16. (Luqman berkata): "Hai anakku, sesung- 
guhnya jika ada (sesuatu pcrbuatan) se- 
berat biji sawi, dan berada da lam batu atau 
di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah 
akan mendatangkannya (membalasinya). Se- 
sungguhnya Allah Maha Halus 1182 ) lagi 
Maha MengetahuL 

17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruh- 
lah (manusia) mengerjakan yang baflc dan 
cegahlah (mereka) dari perbuatan yang 
mungk&r dan bersabailah teihadap apa 
yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk hal-hal yang diwa- 
jibkan (oleh Allah). 

18. Dan janganlah kamu memalingkan mu- 
kamu daxi manusia (karena sombong) dan 
janganlah kamu berjalan di muka bumi 
dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang -orang yang sombong lagi 
membanggakan diri. 

19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan 
1183) Jan lunakkanlah suaramu. Sesung- 
guhnya seburuk-buruk suaia ialah suaxa 
keledai 

KEKVASAAN ALLAH ADALAH MUTLAK DAM 
AKIBAT PENGIN GKARAN TERHADAPNYA. 

20. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya 
Allah telah menundukkan untuk (kepen- 
tinganjmu apa yang di langit dan apa yang 
di bumi dan menyempumakan untukmu 
ni'mat-Nya lahit dan batin. Dan di antaia 
manusia ada yang membantah tentang 
(keesaan) Allah tan pa ilmu pengetahuan 
atau petunjuk dan tanpa Kitab yang mem- 
ben penerangan. 


cl If 

V- / 

a, j jy-: ~ J - . > ^ 

^ 

38 





^ jCf vji J 


1182) . Yang dtmakiud dengan "Allah Maha Halus" ialah ilmu Allah itu mehputi segala icsuatu bagai- 

manapun kecibiya. 

1 183) Maktudnya ketika kamu berjalan. janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat 


656 


31. LUQMAN 


JUZ 21 


21. Dan apabila dikatakan kcpada mereka 
"Ikutilah apa yang diturunkan Allah”. 
Mereka mcnjawab: "(Tidak), tapi kami 
(hanya) mengikuti apa yang kami da- 
pati bapak-bapak kami inengerjakannya”. 
Dan apakah mereka (akan mengikuti ba- 
pak-bapak mereka) walaupun syaitan itu 
menyeru mereka ke dalam siksa api yang 
menyala-nyala (neraka)'’ 

22. Dan barangsiapa yang menyerahkan diri- 
nya kepada Allah, sedang dia orang yang 
berbuat kebaikan. maka sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yang 
kokoh. Dan hanya kepada AUah-lah kesu- 
dahan segala urusan 

23. Dan barangsiapa kafir maka kekafiran- 
nya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya 
kepada Kami-lah mereka kembali, lalu 
Kami beritakan kepada mereka apa yang 
telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala isi hati. 

24. Kami biaxkan mereka bersenang-senang se- 
bcntar, kemudian Kami paksa mereka (ma- 
suk) ke dalam siksa yang keras. 

25. Dan sesungguhnya jflca kamu tanyakan 
kepada mereka: ’’Siapakah yang mencip- 
takan langit dan bumi?” Tentu mereka 
akan menjawab: ’’Allah”. Katakanlah. ”Se- 
gala puji bagi Allah”; tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui. 

26. Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit 
dan yang di bumi Sesungguhnya Allah 
Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha Ter- 
puji. 

27. Dan seandainya pohon-pohon di burnt 
menjadi pena dan laut (menjadi tinta), 
ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) 
sesudah (kering)nya, ntscaya tidak akan 
habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah 
11 **). Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. 


a 'll ... 








&&&$& cl J3 




"if -i 




ft) y^- Ol 4$ 



JUZ 21 


31. LL’OMAN 


657 


28. Tidaklah Allah menciptakan dan membang- 
kitkan kamu (dari da lam kubur) itu me- 
Uinkan hanyalah se peril (menciptakan dan 
membangkitkan) satu jiwa saja 1185 ). Se- 
sungguhnya Allah Nlaha Mendengar lagi 
Maha Melihat. 




( ai'l 6i 


29 Tidakkah kamu mempeihatikan, bahwa se- 
sungguhnya Allah memasukkan malam ke 
dalam siang dan memasukkan siang ke 
dalam malam dan Dia tundukkan matahari 
dan bulan masing-masing berjalan sampai 
kepada waktu yang ditentukan, dan se- 
sungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 


30. Demikianlah, karcna sesungguhnya Allah. 
Dia-lah yang hak 1188 ) dan sesungguh- 
nya apa saja yang mereka seru sc lam dari 
Allah itulah yang batil; dan sesungguhnya 
Allah Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha 
Besar. 


A w < < 


yi c'j Aii\ 


31. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa 
sesungguhnya kapal itu berlayar di laut 
dengan ni’mai Allah, supaya dipcrlihat- 
kan-N’ya kepadamu scbagian dari tanda- 
tanda (kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benarbenar terdapat 
tanda-tanda bagi semua orang yang sangat 
sabar lagi banyak bcrsyukur. 


5^' ' o 1 y>j> 1 


32. Dan apabila mereka dilamun ombak yang 
besar seperti gunung, mereka menyeru 
Allah dengan memumikan ketaatan kepa- 
da-Nya maka tatkala Allah mcnyelamat- 
kan mereka sampai di daratan, lalu se- 
bapan mereka tetap menempuh jalan 
yang lurus 1187 ). Dan tidak ada yang 
mengingkari ayat-ayat Kami selain crang- 
orang yang tidak setia lagi ingkar. 


4>i' "r'y* 


1 185) Maksudnya menciptakan inanusia dan membangkitkan mereka lagi pada hari kiamat adalah 
amat mudah bagi Allah s.w t 

1186) . Lilsat not 978. 

1 187) . Yang dimaksud dengan "pilan yang lurus" lalah mcngakui ke-esaan Allah. 


658 


31. LUQMAN 


JL'Z 21 


33. Hai manusia, bertakwalah kcpada Tu- 
hanmu dan takutilah suatu hari yang (pada 
hari ltu) scorang bapak tidak dapat me- 
notong anaknya dan seorang anak tidak 
dapat (pula) mcnolong bapaknya sedi- 
kitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah 
bcnar, maka janganlah sekali-kali ke- 
hidupan dunia memperdayakan kamu. dan 
jangan (pula) penipu (syaitan) mempet- 
dayakan kamu dalam (mentaati) Allah. 

34 Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya 
sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; 
dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, 
dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. 
Dan tiada seorangpun yang dapat me- 
ngetahui (dengan pasti) apa yang akan 
diusahakannya besok ,1S8 ). Dan tiada sc- 
orangpun yang dapat mengetahui di bumi 
mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal 


I jU jr'-iy 1 

^ tyoj+j j?/ o \ 


PENUTUP 

Surat Luqman mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan han berbangkit, ke-esaan 
Allah, kebenaran risalah yang dibawa para rasul dannasehat . nasehat Luqman kepada anaknya. 

HUBUNGAN SURA T LUQMAN DENGAN SURAT AS SAJ DAH 

1 . Kedua surat ini sama-sama menerangkan dalil-dalrl dan bukti-bukti ke-esaan Allah. 

2. Dalam surat Luqman disebutkan keingkaran kaum musyrikin terhadap A1 Qur’an, sedang 
surat As Sajdah menegaskan bahwa A1 Qur’an itu sungguh-sungguh dituxunkan dari Tuhan. 

3. Dalam surat Luqman ayat 34 disebutkan bahwa ada lima hal yang ghaib yang hanya Allah 
saja mengetahuinya, sedang dalam sural As Sajdah Allah menerangkan dengan lebih luas 
hal-hal yang berhubungan dengan yang ghaib itu (lihat ayat 5 sampai dengan 11 dan 27 
surat As Sajdah). 


U88).Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya be 
sok atau yang akan diperolehnya namun dcmikian mereka diwajibkan berusaha 


JUZ21 


32. AS SAJDAH (SUJUD) 


659 


AS SAJDAH (SUJUD) 


MUQADDIMAH 


Suiat As Sajdah terdiri atas 30 ayat termasuk golongan surat Makkiyyah diturunkan seiudah 
surat A1 Mu’minuun. 

Dinamakan "As Sajdah" berhubung pada surat ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat yang 
kelima belas*). 

Pokok-pokok islnya: 


/. Keimanan 

Menyatakan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. itu bcnax-bcnar scoring rasul dan men- 
jelaskan bahwakepadamusyrikin Mekahbehim pernah diutus seorang rasulpun sc- 
belumnya; menegaskan bahwa Allah Maha Esa, bahwa Dia-lah yang menguasal alarn 
semcsta dan Dia-lah yang mengaturnya dengan aturan yang paling sempurna; me- 
nyatakan bahwa hari berbangkit benar-benax akan terjadi. 

Anjuxan melakukan scmbahyang malam (sembahyang tahajud dan semhahyang 
witix). 

Dan Iain-lain: 

Ketexangan mengenai kejadian manusia di da lam rahim dan fase-fase yang dilalui- 
nya sampai ia mcnjadi manusia; penjelasan bag aim ana keadaan orang-orang mu'min 
di dunia dan ni'mat serta pahala-pahala yang dbediakan Allah bagi mexeka di akhi- 
rat ; kehinaan yang menimpa orang-orang kafir di akhirat dan mercka pada waktu 
itu mcminta supaya dikembalikan saja ke dunia untuk bertobat dan berbuat ke- 
baikan. tetapi keinginan iniditolak ; keingkaran kaum musyrikin terhadap hari ber- 
bangkit dan mereka mcnganggap bahwa hal itu adalah mustaliil. 


2. Hukum, 


3. 


•). Lihat Not. 592. 


660 


32. AS SAJDAH (SLJUD) 


JUZ 21 



AS SAJDAH (SUJUD) 

SURAT KE 32 : 30 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Malta 
Pemurah lagi Maha Pcnyayang. 


AL QUR 'AM ADALAH WAHYU DARI TUNAS'. 
Al Qur'an bukanlah ciptaan Muhammad s.a.w. 


1 . Alif Laam Miim 


Turunnya Al Qur'an yang tidak ad a kera- 
guan padanya, (adalah) dan Tuhan semes 
ta alam. 


Tetapi mengapa mereka (orang -kafir) me- 
ngatakan "Dia Muhammad mengada-ada- 
kannya" Sebenaxnya Al Qur'an itu ada- 
lah kebenaran (yang datang) dan Tuhan- 
mu, agar kamu memberi perlngatan kepada 
k3um yang bclum datang kepada mereka 
orang yang memberi peringatan scbclum 
kamu; mudah-mudahan mereka mendapat 
petunjuk. 


Masa terciptanya alam semesia. 

4. Allah-lah yang menriptakan langit dan 
bumi dan apa yang ada di antaia keduanya 
dalam enam hari, kemudian Oia berse- 
mayam di atas ’Arsyll 89 ). Tidak ada bagi 
kamu sclain danpada-Nya scorang peno- 
longpun dan tidak (pula) seorang pemberi 
syafa'at 1190 ). Maka apakah kamu tidak 
memperhatikan? 

5. Dia mengatui urusan dari langit ke bumi. 
kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya 
dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) 
adalah scribu tahun menurut perhitungan- 
mu 1 191 1 




1 189) . Lihat not no. 548 

1 190) . Lihat arti syafa'at pada not 4b 

1191) , Maksud "urusan itu nark kepada-Nya” talah beritanya yang dibawa oleh malaikat. Ayat ini suatu 

tamsil bagi kebesaran Allah dan keagurutan-Nya 


JUZ21 


32. AS SAJDAH (SUJUD) 


661 


r-« 


6. Yang demikian itu ialah Tuhan Yang menge- 
tahui yang ghaib dan yang nyata, Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 

Proses kejadian manusia dan kebangkitannya 
di hari ktamat. 

7. Yang mcmbuat segala sesuatu yang Dia 
ciptakan sebaik-baiknya dan Yang me- 
mulai penciptaan manusia dan tanah. 


8. Kemudian Dia menjadikan keturunannya 
daii saiipati air yang hina (air mam) 

9. Kemudian Dia menyetnpumakan dan me- 
niupkan ke dalam (tubuh)nya rob (cipta- 
an)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu 
pendengaran, pcnglihatan dan hati; (tetapi) 
kamu sedikit sekali bersyukur. 


10. Dan mereka berkata: "Apakah bila kami 
telah lenyap (hancur) di dalam tanah. 
kami benar-bcnar akan berada dalam rip- 
taan yang baru 1192 ). Bahkan (sebenamya) 
mereka ingkar akan menemui Tuhannya. 

11. Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi 
untuk (mcncabut nyawa)mu akan mema- 
tikan kamu; kemudian hanya kepada Tu- 
hanmulah kamu akan dikembalikan. 

Sebuah perbandingan an taro orang mu "min dengan 
orang kafir. 

12. Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya 
kamu metihat ketika orang-orang yang 
bcrdosa itu menundukkan kepalanya di 
hadapan Tuhannya. (mereka berkata): "Ya 
Tuhan kami, kami telah melihat dan men- 
dengar, maka kembatikanlah kami (ke 
dunia). kami akan mengerjakan amal saleh. 
sesungguhnya kami adalah orang-orang 
yang yakin". 

13. Dan kalau Kami menghendaki niscaya 
Kami akan berikan kepada uap-tiap jiwa 
petunjuk (bagi)nya, akan tetapi telah 
tetaplah perkataan (ketetapan) dartpadaku; 
"Sesungguhnya akan Aku pcnuhi neraka 
Jahannam itu dengan jin dan manusia 
bersama-sama. 


U \ JfjS ' 'J 'ij 


I". 




1192).Maksudnyi: dihidupkan kembah unluk meneruna balasan Tuhan pada Han Kiamal. 



662 


32. AS SAJDAH (SUJUD) 


JUZ 21 


14. Maka rasailah oichmu (siksa ini) disebab- 
kan kamu mclupakan akan pextemuan 
dengan harimu ini (Hari Kiainat); sesungguh- 
nya Kami telah mclupakan kamu (pula) 
dan rasakanlah siksa yang kekal. discbab- 
kan apa yang selalu kamu kerjakan" 

15. Sesungguhnya orang-orang yang bcriman 
dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang 
yang apabila diperingatkan dengan ayat- 
ayat (Kami), mereka menyungkur sujud 
1193) dan bertasbih scrta memuji Tuhan- 
nya, sedang mereka tuiak menyombong- 
kan diri. 


'Jo \j>j jj 

A 


t j 


Q xJ==-z ’ 4 OiJ ' 


16. Lambung mereka jauh dari tempat ti- 
dumya 1194 ), sedang mereka berdo'a ke- 
pada Tuhannya dengan rasa takut dan 
harap, dan mereka menafkahkan seba- 
hagian dari rezki yang Kami berikan ke- 
pada mereka. 

17. Seorangpun tidak mengetahui apa yang 
disembunyikan untuk mereka yaitu (ber- 
rnacam-maeam ni’mat) yang menyedapkan 
pandangan mata sebagai balasan terhadap 
apa yang telah mereka kerjakan. 

18. Maka apakah orang yang beriman seperti 
orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak 
sama. 





19. Adapun orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi 
mereka surga- surga tempat kediaman. 
sebagai pahala terhadap apa yang telah 
mereka kerjakan. 

20. Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), 
maka tempat mereka adalah neraka. Se- 
tiap kali mereka hendak ke luar daripa- 
danya, mereka dikembalikan (lagi) ke 
dalamnya dan dikatakan kepada mereka: 
"Rasakanlah dksa neraka yang dahulu 
kamu mendustakannya’’. 


'Ji'3 


1 193) .Maksudnya: mereka sujud tunduk patuh kepada Allah setta khusyu. Disunahkan mengerjakan 
sujud tilawah apabila memhaca atau mendengar ayat-ayat sajdah yang seperti ini. 

1 194) Maksudnya. mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur, untuk mengerjakan sembahyang 
maiam. 


JUZ21 


32. AS SAJDAH (SUJUD) 


663 


r.m 


21. Dan sesungguhnya Kami memakan kc- 
pada mereka sebahagian azab yang dekat 
(di dunia) sebelum azab yang lebih bcsai 
(di akhirat); mudah-mudahan mereka kem- 
bali (ke jalan yang benar). 




22. Dan siapakah yang lebih zalim daripada 
orang yang telah dipenngatkan dcngan 
ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia ber- 
paling daripadanya? Sesungguhnya Kami 
akan memberikan pembalasan kepada orang- 
orang yang berdosa. 

Perintah Allah untuk menerima At Qur'an dengan 
ndak raguragu, 

23. Dan sesungguhnya telah Kami berikan 
kepada Musa A1 Kitab (Taurat). maka ja- 
ngantah kamu (Muhammad) ragu-ragu mene- 
rima (A1 Qur’an itu) dan Kami jadikan 
A1 Kitab (Taurat) itu pctunjuk bap Bani 
Israil 1 195). 

24. Dan Kami jadikan di antara mereka itu 
pemimpin-pemimpin yang memberi petun- 
juk dengan perintah Kami ketika mereka 
sabar" 94 ). Dan adalah mereka meyakini 
ayat-ayat Kami 

25. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang mem- 
berikan keputusan di antara mereka pada 
Hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka 
perselisihkan padanya. 

26. Dan apakah tidak mcnjadi petunjuk bagi 
mereka, berapa banyak umat-umat scbeium 
mereka yang telah Kami bjnasakan scdang- 
kan mereka sendiri berjalan di tempat- 
tempat kediaman mereka itu. Sesungguh- 
nya pada yang demikian itu terdapat tan- 
da-tanda (kekuasaan Tuhan). Maka apakah 
mereka tidak mendengarkan (memperhati- 
kan)? 

27. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, 
bahwasanya Kami menghalau (awan yang 
mengandung) air ke bumi yang tandus, 
lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu 





'o ^ 'uCy -Mri aIj 






1195) . Maksudnya. sebagaunana (elah diberikan kepada Musa, Taurat. begitu juga diberikan kepada 

Muhammad Al Qur'an. Dan sebagaimana Taurat dijadikan petunjuk bajp Bam Israil, maka di- 
jadikan Al Qur'an petunjuk bagi umatmu. 

1 196) . Yang dimaksud dengan "sabar" talah sabar dal am menegakkan kebenaran. 


664 


32. AS SAJDAH (SUJUD) 


JUZ 21 


tanam-tanamsn yang daripadanya (dapat) 
makan binatang-binatang ternak mereka dan 
mereka sendiii. Maka apakah mereka tidak 
mempcrhatikan? 




28. Dan mereka bertanya: "Bilakah kcmenang- 
an itu (datang) jika kamu memang orang- 
orang yang benar?" 


29. Katakanlali. "Pada hari kemenangan 1 197 ) 
itu tidak berguna bagi orang-orang kafu 
iman mereka dan tidak (pula) mereka di- 
bcri tangguh.” 




30. Maka berpahnglah kamu dari mereka 
dan tunggulah. sesungguhnya mereka (juga) 
menunggu' 19*). 


PENUTUP 

Surat As Sajdah mcngemukakan hal-hal yang beihubungan dengan kebenaran Nabi Muham- 
mad s.a.w. sebagai Rasul Allah dan A1 Qur’an yang diturunkan kcpadanya merupakan pctunjuk 
bagi manusia. menegaskan tcntang kctauhidan dan kckuasaan Allah dengan mengemukakan 
hal-hal yang berhubungan dengan masa terciptanya alam. proses kejadian manusia dan kcbang- 
kitan di hari kiamat scrta kcajaiban yang terdapat pada alam semesta. Semuanya itu dikemukakan 
sebagai bantahan terhadap hujah-hujah yang dikemukakan oleh orang-orang musyrikm dan untuk 
menghilangkan keragu-raguan mereka. 

HU BUN GAN SURA T AS SAJDAH DENGAN SURA T Al. AH7.AB 

Surat As sajdah diakhiri dengan perintah Nabi Muhammad s.a.w. kepada orang-orang mu’min 
supaya jangan menghiraukan orang-orang kafir itu dan hendaklah ditunggu saja siksaan yang akan 
menimpa mereka, sedang surat Al Ah/ab dimulai dengan perintah Nabi Muhammad s.a.w. supaya 
orang-orang mu'min tetap bertakwa dan jangan mengikuti orang-orang kafir dan munafik. 


1197) . Hari kemenangan talah Kan Kiamal alau kemenangan dalam perang Radar, atau penaklukan 
negeri Mekah 

1198) . Nabi Muhammad s.a.w. bersama orang-orang mu'min disuruh menunggu kemenangan atas orang 
kafir dan kehancuran mereka. 




JUZ21 


33. AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU) 


665 


AL AHZAB 

(GOLONGAN YANG BERSEKUTU) 


MUQADDIMAH 


Surat A1 Ahzab terdiri atas 73 ayat. termasuk golongan surat surat Madanlyyah, diturunkan 
sesudah jurat Ali'lmran. 

Dinamai ”A1 Ahzab" yang berarti "golongan-golongan yang bersekutu” k arena dalam surat 
ini terdapat beberapa ayat, yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 27 yang berhubungan dengan pepe- 
rangan A1 Ahzab, yaitu peperangan yang dilancaikan oleh orang-orang Yahudi, kaum munafik 
dan orang-orang musyrik terhadap orang-orang mu’min di Madinah. Mereka telah mengepung 
rapat orang-orang mu 'min sehingga sebahagian d&ri mereka telah berputus asa dan menyangka 
bahwa mereka akan dthancurkan oleh musuh-musuh mereka itu. 

Ini adalah suatu ujian yang berat dari Allah untuk menguji sampai di mana teguhnya keiman- 
an mereka. Akhimya Allah mengirimkan bantuan berupa tentara yang tidak kclihatan dan 
angin topan. sehingga musuh-musuh itu menjadikacau balau dan melarikan diri. 

Pokok-pokok isinya: 

1. Keimanan; 

Cukuplah Allah saja sebagai Pelindung; taqdir Allah tidak dapat ditolak; Nabi 
Muhammad s a w. adalah contoh dan teladan yang paling baik;Nabi Muhammad 
s.a.w. adalah rasul dan nabi yang terakhir; hanya Allah saja yang mengetahui bila 
terjadinya kiamat. 

2. Hukum-hukum. 

Hukum zhihar, kedudukan anak angkat; dasar waris mew ansi dalam Islam ialah 
hubungan nasab (pertalian darah); tidak ada iddah bagi perempuan yang ditalak 
sebelum dicampuri; hukum-hukum khusus mengenai perkawinan Nabi dan ke- 
wajiban istri-istrinya; larangan menyakiti hati Nabi. 

3. Kisahkisah: 

Perang Ahzab (Khandaq) kisah Zainab binti Jahsy dengan Zaid; memerangi Bani 
Quraizhah. 

4. Dan Iain-lain; 

Penyesalan orang-orang kafir di akhirat karena mereka mengingkari Allah dan Ra- 
sul-Nya; sifat-sifat orang-orang munafik. 


666 


33. AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSF.KUTU) 


JUZ 21 




AL AHZAB 

(GOLONGAN YANG BERSEKUTU) 

SURAT KE 33 : 73 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pemurah lagi Maha Penyayang. 

HUKUM KEKELUARGAAN HARL’SLAH BER- 

DASARKAN KETETAPAN ALLAH DAN RASUL. 

Takwa dan tawakkal kepada Allah s.w.t. 

1. Hai Nabi, bcrtakwalah kepada Allah dan 
janganlah kamu menuruti (keinginan) orang- 
orang kafir dan orang-orang munafik. Se- 
sungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana, 

2. dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan- 
mu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

3. dan bertawakkallah kepada Allah. Dan 
cukuplah Allah se hagai Pemelihara. 

Hukum zhihar dan kedudukan anak angkat. 

4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi 
seseorang dua buah hati dalam rongganya; 
dan Dia tidak menjadikan isteri-isterirnu 
yang kamu zhihar 1 •") itu sebagai ibumu, 
dan Dia tidak menjadikan anak -anak angkat- 
mu sebagai anak kandungmu (sen dirt). 
Yang demikian itu hanyalah perkataanmu 
di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan 
yang sebenamya dan Dia menunjukkan 
jalan (yang benar). 


\ Hi{ ^y\ ' Qi 'o 

k >/>.< 


1199). Zhihar ialah perkataan seorang warm kepada istcrinya "Punggungmu haram bagiku seperti 
punggung ibuku" xtau perkataan lain yang sama maksudnya. Adalah menjadi adat kebiasaan 
bagi orang Arab Jahtliyah bahwa bila dia berkata demikian kepada utermya maka uterinya itu 
haram baginya untuk selama-lamanya Tetapi setelah Islam dating, maka yang haram untuk se- 
lamanyalamanya itu dihapuskan dan isteri-isteri itu kembali halaJ baginya dengan mem hay ar 
kaffarat idenda) 


JUZ 21 


33. AL AHZAB (GOLONCAN YANG BFRSFKUTU) 


667 


5. Panggillah mereka {anak -anak angkat itu) 
dengan (memakai) nama bapak-bapak rae- 
rcka; itulah yang lcbih adil pada sisi Allah, 
dan jika kamu tidak mengetahui bapak- 
bapak mereka, maka (panggillah mereka 
sebagai) saudara-saudaramu scagama dan 
maula-mauUmu 1200 ). Dan tidak ada dosa 
atasmu teihadap apa yang kamu khilaf 
padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa 
yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah 
Allah Maha Pengampun lags Maha Penya- 
yang. 

Kedudukan hubungan Jarah dalam hukum warit, 

6. Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi 
orang-orang mukmin dari diri mereka sen- 
diri 1201) dan isteri-isterinya adalah ibu- 
ibu mereka. Dan orang-orang yang mcm- 
punyai hubungan daxah satu sama lain 
lebih berhak (wans mewarisi) di dalam 
Kitab Allah daripada orang-orang muk- 
min dan orang-orang Muhajirin, kecuali 
kalau kamu mau bcrbuatbaflc 1202 ) kepada 
saudara-saudaramu (scagama). Adalah yang 
demikian itu telah tertulis di dalam Kitab 
(Allah). 

7. Dan (ingatlah) kettka Kami mengambil 
pcrjanjian dan nabi-nabi dan dari kamu 
(sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa 
putera Maryam, dan Kami telah mengambil 
dari mereka perjanjian yang teguh 1203 ). 


agar Dia menanyakan kepada orang-orang 
yang bcnar tentang kebenaran mereka 
1J04) dan Dia menycdiakan bagi orang- 
orang kafir siksa yang pedih. 


JCpJa 

'C^r^r 


‘j > i • 


■jj ' 'Jj'j Qj&j 

yc^yJ. \ 'jt 5 ^' 




My jij 

^ 1 JiJi- lj J 


1200) Mauli-maula uUah Koranf himba ithiya yang sudah dimerdekakan atau * wo ring yang telah 
dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzadah 

1201) Makfudnya orang-orang mukmin itu mencintai Nabi mereka lebih dari mcncintai diri mereka 
sendiri dalam segala uruan. 

1202) . Yang dimaksud berbuat baik di lini ialah berwasut yang tidak lebih dari icpertiga harta 

1203) . "Perjanjian yang teguh" ialah kesanggupan menyampaikan agama kepada umatnya masing ma- 
«ing. 

1204) . Pada hah kiamat Allah akan menanyakan kepada rasul-rasul sampai di mane uiaha mereka me- 

nyampaikan ajaran ajaran Allah kepada umatnya dan sampai dimana umatnya melaksanakan 
ajar an Allah itu. 






668 


33. AL AHZAB (GOLONGAN YANG BHRSEKLTU) 


JUZ 21 


BANTU AN ALLAH KEF AD A KAUM MUSLI- 
MS DALAM PEPERANGAN AHZA B 

9. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah 
akan ni'mat Allah (yang telah dikurnia- 
kan) kepadamu ketika datang kepadamu 
tentara tentara, lalu Kami kirimkan kc- 
pada mereka angin topan dan tentaia yang 
tidak dapat kamu mclihatnya l20S ), Dan 
adalah Allah Maha Melihat akan apa yang 
kamu kerjakan. 

10. (Yaitu) ketika mereka datang kepadamu 
dari atas dan daii bawaltmu, dan ketika 
tidak tetap lagi penglihatan (mu) dan ha- 
timu naik menyesak sampai ketenggo- 
rokan 12 ® 6 ) dan kamu menyangka terhadap 
Allah dengan bermacam-macam purba- 
sangka. 

11. Di situlah diujt orang-orang mukmin dan 
chgoncangkan (hatinya) dengan goncangan 
yang sangat 

12. Dan (ingatlah) ketika orang-orang muna- 
fik dan orang-orang yang berpenyakit 
dalam hatinya berkata: "Allah dan Rasul- 
Nya tidak menjanjikan kepada kami me- 
lainkan tipu daya”. 

13. Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara 
mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib 
(Madinah), tidak ada tempat bagimu, 
maka kembalilah kamu”. Dan sebagian 
dari mereka minta izin kepada Nahi 
(untuk kcmbali pulang) dengan berkata 
"Scsungguhnya rumah-rumah kami terbuka 
(tidak ada penjaga)”. Dan rumah-rumah itu 
sekali kali Udak terbuka, mereka tidak 
lain hanyalah hendak lari. 

14. Kalau (Yatsrib) discrang dari scgala penjuru, 
kemudian diminta kepada mereka supaya 
murtad 1207 ), ru&caya mereka mengerja- 


Uj ail 0 ^=tf 

1 fey CjtSj A 




W- ~ Ar -d 

dj C Ai^lf J y==t' 

. I*'*" I"- " ? IT. \ V 

oivj^.yyj •Jjp cw j ,oyyo 

01 


120$). Ayat ini menerangkan kisah AHZAB yaitu golongan-gotungan yang dihancurkan pada pepe- 
rangan Khandaq k arena menentang Allah dan Rasul-Nya. Yang dimaksud dengan tentaia yang 
tak dapat kamu lihat ialah para malaikat yang sengaja dtdatangkan tuhan untuk menghancur- 
kan musuh-musuh Allah itu. 

!206).Maksudnya ialah mcnggambaikan bagaimana hebatnya perasaan takut dan perasaan gentar pada 
waktu itu. 

1207). Yang dimaksud dengan berbuat fitnah ialah murtad, atau tnemerangi orang Islam 


JUZ21 


33. AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU) 


669 


kannya; dan mereka tiada akan menunda 
untuk murtad itu melainkan dalam waktu 
yang singkat. 

15. Dan scsungguhnya mereka sebelum itu 
telah beqanji kepada Allah: "Mereka tidak 
akan berbaiik ke belakang (mundur)”. Dan 
adalah perjanjian dengan Allah akan dim in - 
ta pertanggunganjawabnya. 

16. Katakanlah: "Lari itu sekali-kali tidakiah 
berguna bagimu, jika kamu melarikan 
diri dari kematian atau pembunuhan. dan 
jika (kamu terhindai dari kematian) kamu 
tidak juga akan mcngccap kesenangan ke- 
cuali sebentar wja”. 

17. Katakanlah: "Siapakah yang dapat melin- 
dungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia 
menghendaki bencana atasmu atau rneng- 
hendaki ralimat untuk dirimu?" Dan orang- 
utang munafik itu tidak mempeioleh 
bagi mereka pelindung dan penolong se- 
latn Allah. 

18. Sesungguhnya Allah mengetahui urang- 
orang yang menghalang-halangi di an tar a 
kamu dan orang-otang yang berkata ke- 
pada saudara-saudaranya "MariLah kepada 
kami". Dan mereka tidak mendatangi pe- 
perangan melainkan sebentar. 

19. Mereka bakhil terhadapmu, apabila da- 
tang ketakutan (bahaya), kamu lihat me- 
reka itu memandang kepadamu dengan mata 
yang terbalik-balik seperti orang yang ping- 
san karena akan mati, dan apabila keta- 
kutan telah hilang, mereka mencaci kamu 
dengan lidah yang tajam, sedang mereka 
bakhil untuk berbuat kebatkan. Mereka 
itu tidak beriman, maka Allah mengha 
puskan (paliala) amalnya. Dan yang de- 
mtktan itu adalah mudah bagi Allah. 

20. Mereka mengira (bahwa) golongan-golong- 
an yang bersekutu itu belum pergi, dan 
jika golongan-golongan yang bersekutu itu 
datang kembali, niscaya mereka ingin 
berada di dusun-dusun bersama-sama orang 
Arab Badwi, sambil menanya-nanyakan ten- 


0 


0 yJ Nio I op' 
j'J jlp it 

4^' OjJ 

0 yj& 

5 Sp%- 

Ou jl} 'p* -kp 

4 'k P )J*y. 



670 


33. AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU) 


JUZ 21 


tang berita-beritamu . Dan sekiranya mereka 
berada bersama kamu, mereka tidak akan 
betperang. melainkan sebentar »ja. 


21. Sesungguhnya tclah ada pada (din) Ra- 
sulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia 
ban yak menyebut Allah. 

22. Dan tatkala orang -orang mu “min meiihat 

golongan-golongan yang bersekutu itu, me- 
reka berkata: 'Inilah yang dijanjikan 

Allah dan Rasul-Nya 1308 ) kepada kita”. 
Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan 
yang demikian itu tidak lah menambah 
kepada mereka kecuali iman dan ketun- 
dukan. 

23. Di antara orang-orang mu 'min itu ada 
orang -orang yang menepati apa yang telah 
mereka janjikan kepada Allah; maka di an- 
tara mereka ada yang gugur. Dan di antara 
mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu 
1209) dan mereka sedikitpun tidak me- 
robah (janjinya), 




V< > " >'\ A \X!'" 

All* ^Xu>j i&yrl) AUI bat} 




24. supaya Allah memberikan balasan kepada 
orang-orang yang benar itu k arena kebe- 
narannya, dan menyiksa orang munafik 
jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat 
mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Pcnyayang. 


© 'jyLC- ok 


25. Dan Allah menghalau orang-orang yang 
kafir itu yang keadaan mereka penuh ke- 
jengkelan, (lagi) mereka tidak memper • 
oleh keuntungan apapun. Dan Allah meng- 
hindarkan orang-orang mu’min dari pepe- 
rangan*210). Dan adalah Allah Maha Kuat 
lagi Maha Perkasa. 


' \}c3. 




© yy^ Qy A>i' 


1208) . Yang dijanjikan Allah dan Rasul itu ialah kemenangan sesudah mengalami kesukaran. 

1209) Maksudnya menunggu apa yang telah Allah janjikan kepadanya. 

1210) . Maksudnya orang mukmin tidak pcrlu berperang, k arena Allah telah menghalau mereka d eng an 
menguimkan angin dan malaikat, 


JUZ21 


33. AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTL) 


671 


rm 


PE RANG DEN GAN BANl QURAIZHAH 

26. Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli 
Kitab (Bani Ouraizhah) yang mcmbantu 
golongan-golongan yang bersekutu dan 
benteng-benteng mereka, dan Dia merrta- 
sukkan rasa takut ke dalam hati mereka. 
Sebahagian mereka kamu bunuh dan se- 
bahagian yang lain k8mu tawan 2 2 11 ) 

27. Dan Dia mewariskan kepada kamu tartah- 
tanah, rumah rumah dan harta ben da 
mereka, dan (begitu pula) tanah yang be- 
him kamu injak 2222 ). Dan adalah Allah 
Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. 

KETENTUAN-KETENTUAN ALLAH TERHA- 
DAP 1STERI NAB1. 

28. Hat Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri- 
mu: "Jika kamu sekalian mengingini ke- 
hidupan dunia dan pexhiasannya, maka 
marilah supaya kuberikan kepadamu mut* 
ah 1 2 1 3) dan aku ceraikan kamu dengan 
car a yang baik. 

29. Dan jika kamu sekalian menghendaki 
(keredhaan) Allah dan Rasul-Nya serta 
(kesenangan) di negeri akhirat, maka sesung- 
guhnya Allah menyediakan bagi siapa yang 
berbuat baik di antaramu pahala yang 
besar 






•* 51 1 } 




- 4 ^ 3 ' 

^ Sr“ 


30. Hai isteri-isten Nabi, siapa-siapa di antara- 
mu yang mengetjakan perbuatan keji yang 
nyata. niscaya akan dilipat gandakan sik- 
saan kepada mereka dua kali lipal. Dan 
adalah yang demikian itu mudah bagi 
Allah. 




1211) Sesudah golongan-golongan yang bersekutu itu kocar kacu. maka Allah memerintahkan Nabi 
untuk menghancurkan Bani Qurauhah (Ahli Kitab) dan menghalau mereka dan benteng-benteng 
mereka Kemudian seluruh laki-Uki yang ikut berperang dibunuh. perempuan dan anak-anak di- 
tawan 

1212) . "Tanah yang belum diinjak" ulah tanah-tanah yang akan dimaiuki oleh tentara Islam 

1213) "Mut'ah” yaitu suatu pembenan yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan 
menurut kesanggupan suami. 



672 


33. AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU) 


JUZ22 


.. . 


JUZ22 

31. Dan baiangsiapa di antara kamu sekalian 
(isteri-istcri Nabi) tetap taat kepada Allah 
dan Rasul-Nya dan mcngerjakan amai 
yang saleh, niscaya Kami memberikan ke- 
padanya pahala dua kali lipat dan Kami 
scdiakan baginya rezki yang mulia. 


t t * > s- " 


& 


.4. 




32. Hai «teri-isteri Nabi, kamu sekalian tidak 
lah seperti wanita yang lain, jika kamu 
bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk 
1214) dalam berbicaia sehingga berkeingin- 
anlah orang yang ada penyakit dalam had- 
nya 1215 ), dan ucapkanlah perkataan yang 
baik. 


,, ^ *> , *‘*>> . 


33. dan hendaklah kamu tetap di rumah- 
mu 12i6) (jan janganlah kamu bcrhias dan 
bcitmgkah laku seperti orang -orang Jahi- 
liyah yang dahulul217) dan dirikanlah sha- 
lat, tunaikanlah zakat dan ta'atdah Allah 
dan Rasul-Nya. Scsungguhnya Allah ber- 
maksud hendak menghilangkan dosa dari 
kamu, hai ahlul baiti 2 1 a> dan member- 
silikan kamu sebersih-bersihnya, 


34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di ru- 
mahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah 
(sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah ada- 
lah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui 


J Oz-t> 

ii-a 

>, \ 3A- :> U 

> ^ ^ •* ■* ^ 

(g>ja.iUJois=. 


Yang dimaksud dengan "tunduk” di sim ialah berbicara dcngan sikap yang menimbulkan ke- 
bcraman orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. 

Yang dimaksud dengan "dalam hati mereka ada penyakit" ialah: orang yang mempunyai mat 
bcrbuat wrong dengan wanita, seperti melakukan zina 

Maksudnya: lsteri-isteri Rasul agar tetap di runtah, dan keluar rumah bila ada keperluan 
yang dibenarkan oleh syara’. Perintah ini juga meliputi segenap mu'minat. 

Yang dimaksud dengan "Jahiliyah yang dahulu" ialah Jahiliyah kekafuan yang terdapat sebe- 
lum zaman Nabi Muhammad s.a.w. Dan yang dimaksud dengan "Jahiliyah sekarang" ialah Jahi- 
liyah kemaksiatan, yang terjadi wsudah datangnya Islam. 

Ahlul bait” di sink yaitu keluarga rumah tangga Rasutullah s.a w 


1218 ). 


JUZ22 


33 AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU) 


673 


SI FA TSIFAT ORANG HU 'MIN DAN KEWaJIB 
AN MEREKA TERHADAP PERINTAH RASUL. 






35. 


Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang 
muslim, laki-laki dan perempuan yang mu' 
min 1219 ), laki-laki dan perempuan yang 
tetap da lam keta'atannya. laki-laki dan 
perempuan yang benar, laki-laki dan pe- 
rempuan yang sabar, laki-laki dan perem- 
puan yang khusyu’, laki-laki dan perem- 
puan yang bersedekah, laki-laki dan perem- 
paun yang berpuasa, laki-laki dan perem- 
puan yang memelihara kehormatannya, 
laki-laki dan perempuan yang banyak me- 
nyebut (nama) Allah, Allah telah menye- 
diakan untuk mereka ampunan dan pahala 
yang besar. 


36. 


u 


XL, 


Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu' 
min dan tidak (pula) bagi perempuan 
yang mu'min, apahila Allah dan Rasul-Nya 
telah menetapkan suatu ketetapan, akan 
ada bagi mereka pilihan (yang lain) ten- 
tang urusan mereka. Dan baiangsiapa 
mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka 
sungguhlah dia telah sesat, sesat yang 
nyata. 

HUKUM ANAK ANGKAT TIDAK SAM A DE- 
NG AN ANA K KAN DUNG. 

37. Dan (ingatlah), ketika kamu berkata ke- 
pada orang yang Allah telah melimpah- 
kan ni’mat kepadanya dan kamu (jug*) 
telah member! ni'mat kepadanya: "Tahan- 
lah terus isterimu dan bertakwalah kepada 
Allah”, sedang kamu menyembunyikan 
di dalam hatimu apa yang Allah akan 
menyatakannya. dan kamu takut kepada 
manusia, sedang Allah-lah yang lebih ber- 
hak untuk kamu takuti. Maka tatkala 
Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap 
isterinya (menceraikannya), Kami kawin- 
kan kamu dcngan dia 1220 ) supaya tidak 
ada keberatan bagi orang mu'min untuk 
(mcngawini) istcri-isteri anak-anak angkat 
mereka. apabda anak-anak angkat itu telah 


jj 

c... *- g - T iai3 jj 








I \ 


liLJt 

Jp Si ' 


1219). Yang dimaksud dcngan orang “muslim” di nni lalah orang-orang yang mengikuti penntah dan 
larangan pada lahixnya. sedang yang dimaksud orang yang mu'min” di sini ialah orang yang 
mcmbenarkan apa yang harus dibenarkan dcngan hatinya. 

122D).Maksudnya: setclah habis lddahnya. 



674 


33. AL AHZAB (GOLONCAN YANG BERSEKUTU) 


JUZ22 


mcnyclesaikan kepcrluannya d&ripada islcn- 
nya 1221 ). Dan adalah ketetapan Allah itu 
pasti tcrjadi 


38. Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi 
tentang apa yang telah ditetapkan Allah 
baginya. (Allah telah mcnctapkan yang de- 
mikian) scbagai sunriah-Nya pada nabi- 
nabi yang telah berlalu dahulu* 222 ). 
Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ke- 
tetapan yang pasti berlaku, 

39. (yaitu) orang-orang yang menyampaikan 
risalah-risalah Allah* 223 ), meteka takut 
kepada-Nya dan meieka uada mcrasa ta- 
kut kepada scorang (pun) selain kepada 
Allah. Dan cukuplah Allah scbagai Pem- 
buat Perhitungan. 

40. Muhammad itu sekalt-kali bukanlah ba- 
pak dari seoiang laki-laki di antaia ka- 
mu* 22 *), tetapi dia adalah Rasutullah dan 
penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha 
Mengetahui scgala sesuatu. 

KF.HA R VS AN MENCINGA TALI AH. 

41. Hai orang-oiang yang beiiman, berzikir- 
lah (dengan inenycbut nama) Allah, zikir 
yang sebanyak-banyaknya. 

42. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu 
pagi dan pctang 

43. Dialah yang mcmbeii rahmat kepadamu 
dan malaikat-Nya (memohonkan ampun- 
an untukmu), supaya Dia mengeluarkan 
kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang 
terang). Dan adalah Dia Maha Penya- 
yang kepada orang-orang yang beriman. 


^ 1 I; Jv3 ai ' 1 

aj)l Jyt) 

£} ''J^L==> (v.'Z 




1221) Yang dimaksud dengan "orang yang Allah telah mcbmpahkan m'mat ktpadanya*' lalah Zaid 
bin Haritsah. Allali telah melimpahkan ni'mat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam 
Nabi Muhammad pun telah memberi ni'mat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan 
mengangkatnya menjadi anak. Ayat ini membenkan pengerUan bahwa orang boleh inengawini 
bekas isteri anak angkatnya. 

1222) . Yang dimaksud dengan "Sunnah Allah" di sini lalah mengerjakan sesuatu yang dibolehkan Allah 

tanpa ragu ragu 

1223) .Maksudnya para rasul yang menyampaikan syari'at-syari'at Allah kepada manusia. 

1 224) Maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. bukanlah ayah dari salah scorang sahabat. katena itu )anda 
Zaid dapat dikawmi oleh Rasulutlah s.a w. 



JUZ 22 


33 AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU) 


675 




44. Salam pcnghormatan kepada mercka (orang- 
orang mu 'in in itu) pads haii mercka me- 
nemui-Nya blah: ’’Salam 1 22s )”; dan Dia 
menyediakan pahala yang mulia bagi me- 
re ka. 

t » m * ^ t*' rt "T ** * ^ ^ ■* 

MUHAMMAD ADALAH RASUL YANG DJ 
UTUS UNTUK SF.GF.NAF UMAT MANUS/A. 


45 Hai Nabi, sesungeuhnya Kami mengu- 
tusmu untuk jadi saksi, dan pcmbawa ka- 
bar gembira dan pemberi peringatan. 


46. dan untuk jadi pcnyeru kepada Agama 
A llali dengan izin-Nya dan untuk jadi 
cahaya yang menerangi. 


47. Dan sampaikanlah berita gembua kepada 
nrang-oiang mu’min bahwa sesungguhnya 
bagi mercka karunia yang besai dari Allah 


48. Dan janganlah kamu menuniti orang-orang 
yang kafir dan orang-orang munafik itu. 
janganlah kamu hiraukan gangguan mercka 
dan bertawakkallah kepada Allah. Dan 
cukuplah Allah sebagai Pelindung. 

BEBFRAPA KETENTUAN ISLAM TENTANG 
HUKUM PERKA WIN AN. 

y 9jj 

0X4==>j 

Wanita yang diceraikan sebelum dicampuri tidak 
a da 'iddah dan hams diberi mut'ah. 


49. Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu menikahi perempuan-perempuan yang 
beriman, kemudian kamu ceraikan meieka 
sebelum kamu mencampurinya maka sekali- 
kali tidak wajib atas mcreka 'iddah bagi- 
mu yang kamu minta menyempumakan- 
nya, Maka berilah mereka mut’ah 1226 ) 
dan lepaskanlah mercka itu dengan cara 
yang sebaik-baiknya. 

U3 O' d? Jt 

[ 'VjX2ad£ : iV t 1 

&SL 

Wanita yang halal dinikahi oleh Rasul s.a.w. 


50. Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah meng- 
halalkan bagimu isteri-istcrimu yang telah 


1225) .Lihat not 673. 

1226) . Yang dimaksud dengan ’'mut’ah'' di sini "pemberian 
diceraikan sebelum dicampuri. 

' untuk menyenangkan hati uteri yang 


676 


33. AL AHZAB (GOLONCAN YANG BERSKKGTU) 


JUZ 22 





<t| 

H i 

r 


IKJI 

jf 


(m 


» i 


kamu bctikan mas kawinnya dan hamba 
sahaya yang kamu miliki yang termasuk 
apa yang kamu peroleli dalam pcpcrangan 
yang dikaiuniakan Allah untukmu, dan 
(dcmikian pula) anak-anak pcrempuan dari 
saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perem- 
puandari saudara pcrempuan bapakmu. anak- 
anak pcrempuan dari saudara laki-laki ibumu 
dan anak-anak pcrempuan dari saudaia 
pcrempuan ibumu yang turut hijrah ber- 
sama kamu dan perempuan mu 'min yang 
menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau 
Nabi mau mengawminya, sebagai pengkhu- 
susan bagimu, bukan untuk semua orang 
muYnin. Sesungguhnya Kami tclah menge- 
tahui apa yang Kami wajibkan kepada 
mercka ten tang isteri-isteri mereka dan 
hamba sahaya yang mcrcka miliki supaya 
tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan 
adalah Allah Maha Pcngampun lagi Maha 
Pcnyayang. 

Nabi holeh memilih d< antara isteri-isterinya, 
siapa yang akan letup dipegangnya dan siapa 
yang akan dtlepaskannya. 

51. Kamu boleh mcnangguhkan(menggauli)siapa 
yang kamu kehendaki di antara mereka 
(isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli 
siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa- 
siapa yang kamu mgini untuk menggauli- 
nya kembali dari pcrempuan yang tclah 
kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. 
Yang demikian itu adalah lebih dekat un- 
tuk ketenangan hati mereka, dan mereka 
tidak merasa sedih, dan semuanya rela 
dengan apa yang telah kamu berikan ke- 
pada mereka. Dan Allah mengetahui apa 
yang (tersimpan) dalam hatimu. Dan ada- 
lah Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Penyantun 1227 ) 


I c * * •• I J ^ * \ * 

******* i * s ~£s\**\** / | ** ** 

* '"A 



l&l 

4Jd'i yi Aji'j 


1227) Menurut riwayat, pada sualu kedka isteii-lsteii Nabi Muhammad s.a.w. ada yang -embutu. dan 
ada yang meminta tambahan belanja Maka Nabi Muhammad s.a w, mcmutuskan perhubungan 
dengan meteka sampai sebulan lamanya. Oleh karena tak.it diceraikan Nabi. maka meteka datartg 
kepada Nabi menyatakan kerelaannya atas apa saja yang akan dipeibuat Nabi terhadap mereka. 
Tumnnya ayat ini memberikan win kepada Nabi untuk menggauli siapa yang dikehendakinya 
dan isteri-isterinya atau tidak menggaulinya. dan juga memberi izin kepada Nabi untuk ruju' 
kepada isteri-isterinya seandainya ada istennya yang sudah diceraikannya 


JUZ22 


33. AL AHZAB (GOLONGAN YANG BHRSEKUTU) 


677 




M 


' /< 


if 


A'afe/ tidak boleh kawin lagi sesudah ayat ini di- 
turunkan. 

52. Tidak halal bagimu mengawini perem- 
puan-pecempuan sesudah itu dan tidak 
boleh (pula) mengganti mcrcka dcngan 
istcri-isteri (yang lain), meskipun kecan- 
tikannya menank hatimu kccuali peiem- 
puan-pcrcmpuan (hamba sahaya) yang ka- 
rnu miliki. Dan adalah Allah Maha Me- 
ngawasi segala scsuatu 1 228) 

ADAB DAN SOPAN SANTVN DALAM RUM AH 
TANG C A NAB/ S A W. 

53. Mai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu memasuki rumah-rumah Nabi 
kccuali bila kamu diuinkan untuk makan 
dcngan tidak menunggu-nunggu waktu ma- 
.sak (makanannya)>229) ( tctapi jika kamu 
diundang maka maauklah dan bila kamu 
selesai makan. keluatlah kamu tanpa asyik 
mempcrpanjang pcrcakapan. Sesungguhnva 
yang demikian itu akan mengganggu Nabi 
lalu Nabi malu kcpadamu (untuk menyu- 
ruh kamu ke luar), dan Allah tidak malu 
(menerangkan) yang benai. Apabila kamu 
meminta scsuatu (kcperluan) kepada mcrcka 
(isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari 
bclakang tabir. Cara yang demikian itu 
lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. 
Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) 
Rasulullah dan tidak (pula) mengawini is- 
tcri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wa- 
fat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah 
amat besar (dosanya) di sisi Allah. 


54 Jika kamu mclahirkan scsuatu atau me* 
nyembunyikannya.maka sesungguhnya Allah 
adalah Malta Mengetahui segala sesuatu. 

55. Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (un- 
tuk berjumpa tanpa tabir) dcngan bapak- 
bapak mereka, anak-anak Laki-laki mere- 








O'S'l ijr 1 1 

A -~>| 'ij.Jajj*, 

L x< T"" “i \ ''' •* * Ml - 
^'>0*7* ryj 1 ulS* U- 

ajv 


1226). Nabi tidak dibolehkan kawin sesudah mempunyai isteri-isteri sebanyak yang telah ada itu dan 
tidak pula dibolehkan mengganti isterinya yang telah ada itu dengan menikahi perempuan lain. 

1229).Maksudnya. pada masa Rasulullah sa w. pernah terjsdi orang-orang yang menunggu-nunggu 
waktu makan Rasulullah saw., lalu turun ayat ini melarang masuk rum ah Rasulullah untuk 
makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah. 




678 


33. AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU) 


JUZ22 


56 


ka. saudara laki-laki mereka, anak lakl- 
laki daii saudara laki-laki mereka, anak 
laki-laki daii saudara mereka yang perem- 
puan. perempuan-perempuan yang ber- 
iman dan hamba sahaya yang mereka mi- 
liki, dan bertakwalali kamu lhai is ter i- 
isteri Nabi) kepada Allah Sesungguhnya 
Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. 

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malai- 
kat-Nya bershalawat untuk Nabi* 230 ) Hai 
orang-orang yang beriman, bcrshalawatlah 
kamu untuk Nabi dan ucapkanlah saiam 
penghormatan kepadanya 123 *). 




57. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti 
Allah dan Rasul-Nya 1 232 ). Allah akan 
mela’natinya di dunia dan di akhiiat. dan 
menyediakan baginya siksa yang meng 
hinakan. 


lilj C, ^ Jc)j |j W ’ 


58. Dan orang-orang yang menyakiti orang- 
orang mu’min dan mu’minat tanpa kesa- 
lahan yang mereka perbuat, maka sesung- 
guhnya mereka telah memikul kebohong- 
an dan dosa yang nyata. 

KEHAR USAS' WAS' IT A PAKAI JILBAB BIl.A 
BERADA DILUAR RUMAH. 

59. Hai Nabi katakanlah kepada isteri-istcrimu, 
anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri 
orang mu’min: ’’Hcndaklah mereka meng- 
ulurkan jilbabnya 1 233 ) kc scluruh tubuh 
mereka”. Yang demikian itu supaya me- 
reka lebih tnudah untuk dikenal, karena 
itu mereka tidak diganggu. Dan Allah ada- 
lah Maha Pengampun lagj Maha Penyayang. 




JZu 


6 l^3 


1230) . ’’Bershalawat" artinya: kalau daii Allah berarti memberi rahmat. daii rnalatkal berarti memin- 

takan ampunan dan kalau dan orang-orang mu’min berarti berdo’a supaya diberi rahmat le- 
per ti dengan perkataan "Allahumma shalli’ala Muhammad*. 

1231) Dengan mengucapkan perkataan seperu "Assalamu’alaika ayyuhan Nabi" artinya: semoga ke- 
selamatan tercurah kepadamu hai Nabi. 

1232) . ’’Menyakiti Allah dan tasul-rasulNya", yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak di- 

ridhai Allah dan (idak dibenarkan rasul-Nya; seperti kufur, mendustakan kenabian dan sebagai- 
nya. 

1233) . Jitbab talah sejenis baju kurung yang la pang yang dapat menutup kepala, muka dan dada. 


JUZ 22 


33. AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU) 


679 


■■ ■ .7 I.T., " ' 7. 7 =-■ v — 

ANCAMANANCAMAN TF.RHADAP ORANG- 
ORANG MUNAFIK. DAN ORAN G-O RANG 
YANG ME.MBUA T KERUSVHAN DI MADINAH. 


60. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang- 
orang munafik, orang-orang yang berpe- 
nyakit dalam hatinya dan otang-orang 
yang menyebarkan kabar bohong di Ma- 
dinah (dari menyakitimu), ms cay a Kami 
perintahkan kamu (untuk memerangi) me- 
reka, kemudian mereka tidak menjadi 
teianggamu <di Madinah) melainkan da- 
lam waktu yang sebentar. 

3 * 

61. dalam keadaan terlaYiat. Di mana saja me- 
reka dijumpai. mereka ditangkap dan di' 
bunuh dengan sehebat-hebatnya. 


62. Sebagai sunnah Allah yang bcrl&ku atas 
o rang -o rang yang telah terdahulu sebelum 
(mu), dan kamu sekali-kali tiada akan 
mendapati pcrubahan pads sunnah Allah. 


MANY A ALLAHLAH YANG M ENG ETA HU I 
KAPAN TERJADINYA HARI BERBAN'GKIT. 


63. Manusia bertanya kepadamu tentang hari 
beibangkit. Katakanlah: "Sesungguhnya pe- 
ngetahuan tentang hari berbangkit itu ha- 
nya di sisi Allah”. Dan tahukah kamu (hai 
Muhammad), boleh jadi hari berbangkit 
itu sudah dekat waktunya. 

'Ci/S AC-lli 1 ‘j3 all' 

ANCAMAN TERHADAP ORANG-ORANC KA- 
FIR. 


64. Sesungguhnya Allah mela’nati orang-orang 
kafir dan menyediakan bagi mereka api 
yang menyala-nyala (ncraka), 

& \f&*. ^ Ai' 1 

65. mereka kckal di dalamnya selama-lama- 
nya; mereka tidak memperoleh scorang 
pelindungpun dan tidak (pula) seorang pe- 
nolong. 


66. Pada hari ketika muka mereka dibolak- 
balikkan dalam ncraka, mereka berkata: 
"Alangkah baiknya, andaikata kami ta'at 
kepada Allah dan ta'at (pula) kepada Ra- 
sul’'. 

Oy 1 3,y^Jrj dXto 


680 


33. AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU) 


JUZ 22 


67. Dan mereka berkata: ”Ya Tuhan kami, 
sesungguhnya kami tclah mcnta'ati pe- 
mimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar 
kami, lalu mereka menyesatkan kami dari 
jalan (yang benax). 

68. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mere- 
ka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka 
dengan kutukan yang besax”. 

TAKWA KFPADA ALLAH MEMBAWA KE- 
PADA PERBAIKAN AMAL DAN AMPUNAN 
DOSA. 

69. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu menjadi scpcrti orang-orang yang 
menyakiti Musa; maka Allah membersih- 
kannya dari tuduhan-tuduhan yang me- 
rcka katakan. Dan adalah dia scorang yang 
mempunyai kedudukan terhormat di sin 
Allah. 

70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa- 
lah kamu kepada Allah dan katakanlah 
perkataan yang benar, 

71. niscaya Allah memperbaiki bagimu amal 
an-amalanmu dan mengampuni bagimu 
dosa-dosamu. Dan barangsiapa mcnta’ati 
Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya 
ia tclah mcndapat kemenangan yang be- 
ar. 

SEGI KE l ALIM AN DAN KEBODOHAN MA- 
NUSIA 1ALAH MAU MENER1MA TUGAS. 
TF.TAP! TIDAK MEIjXKSANAKANNYA. 

72. Sesungguhnya Kami telah mengcmukakan 

amanat* kepada langit. bumi dan 

gunung-gunung, maka semuanya cnggan un- 
tuk mcmikul amanat itu dan mereka kha- 
watir akan mengkhianatinya, dan dipi- 
kullah amanat itu oleh manusia. Sesung- 
guhnya manusia itu amat zalim dan amat 
bodoh, 

73. sehingga Allah mengazab orang-orang mu- 
nalik laki-laki dan perempuan dan orang- 
orang musyrikin laki-laki dan perempu- 
an; dan sehingga Allah menerima taubat 
orang-orang mu 'min laki-laki dan perem- 
puan. Dan adalah Allah Maha Pengam- 
pun lagi Maha Penyayang. 




' ’ ^ 1 r <w>' ! ' l/t OjiaUg ^4 a'cfj 


ai ' xJi w ii' 1 »!/si y 
'OjpJ'3 Aii lij yoj ai'i 


'j J 1 jC 1 j J 1 



JUZ22 


33. AL AHZAB (GOLONGAN YANC. BF.RSFKUTU) 


681 


PENUTUP 


Surat Al Ahzab mcngemukakan tingkah laku orang-orang munafik dan usaha-usaha mereka 
mcnyakiti Nabi Muhammad s.a.w., sebab-sebab perang Ahzab dan kesudahannya. tentang per- 
kawinan Nabi dengan isten-isterinya. sopan santun di rumah Nabi; fitnah tcrhadap Nabi Mu- 
hammad s.a.w., dan adab sopan santun menurut Islam yang semuanya itu diperlukan untuk 
membcntuk masyarakat Islam yang baru berdiri di Madinah terutama sesudah perang Badar. 

Dari surat Al Ahzab ini dapat kita ambi! kesirnpulan bahwa kcmenangan orang-orang mu'min 
tcrhadap musuh-musuhnya ialah karena persatuan kaum muslimin itu dan keta'atan mereka ke- 
pada pirnpinan. Fitnah terhadap nabi Muhammad s.a.w. bagaimanapun pandainya musuh musuh 
Islam melancarkannya. akhirnya terbongkar juga. 

HU BUNG AN SURAT AL AHZAB DENGAN SURAT SABA ’ 

1. Pada akhir surat Al Ahzab disebutkan bahwa Allah benifat Maha Pcngampun lagi Maha Pe- 
nyayang. scdang di awal surat Saba' disebutkan pula sifat yang demikian itu. 

2 Pada surat Al Ahzab diceritakan bahwa orang-orang kafir mcnanyakan bila terjadinya hari 
kiamat dengan maksud memperolok-olokkan Nabi Muhammad s.a.w. scdang dalam surat 
Saba' diceritakan pula bahwa orang kafir itu mcnjadtkan bcrita hari kiamat bukan saja sebagai 
olok-olokan bahkan dengan tegas mengingkaiinya dan mencela orang-orang yang percaya 
kepada hari kiamat itu. 


682 


34. SABA’ (KAUM SABA*) 


JUZ 22 


__ 


SABA’ (KAUM SABA’) 


MUQADDIMAH 

Surat Saba' terdiri atas 54 ayat. termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan scsu- 
dah jurat Luqman. 

Dinamakan Saba’ k arena di dalamnya tcrdapat kisah kaum Saba. "Saba" adaiah nama suatu 
kabilah daii kabilahkabilah ’Arab yang tinggal di daerah Yaman sekarang ini. Mereka mendiri- 
kan kerajaan yang tcrkcnal dengan nama kerajaan Sabaiyyah, lbukotanya Ma’rrb; tclah dapai 
mcmbangun suatu bendungan raksasa, yang bemama "Bcndungan Ma’rib”, sehingga negeri 
mereka subur dan makmur Kemewahan dan kemakmuran ini menycbabkan kaum Saba’ lupa 
dan ingkar kepada Allah yang tclah melimpahkan ni'matNya kepada mereka, serta mereka meng- 
mgkari pula seruan para rasul Karena keingkaran mereka ini Allah mcnimpakan kepada mereka 
azab bcrupa "sailul ’arim" ibanjir yang besar) yang ditimbulkan olch bobolnya bendungan 
Ma’rib. Setelah bendungan Ma'rib bobol ncgen Saba’ mcnjadi kering dan kerajaan mereka hancur. 

Pokok-pokok isinya: 


1. Keimamn: 

llmu Allah mchputi scgala yang ada di langit dan scgala yang ada di bumi;kebenar- 
an adanya hari berbangkit dan hari pembalasan; Nabi Muhammad s.a.w. adaiah 
pemberi peringatan; pada hari kiamat berhala-berhala itu tidak dapai memberi man- 
fa’at sedikitpun; kalau seorang sesat maka akibat kcscsatannya itu menimpa dirinya 
scndiri, dan kalau la mcnemui jalan yang benar adaiah bcrkat pctunjuk Allah. 

2. Kisah- kisah. 

Kisah Nabi Daud a s dan Nabi Sulaiman a.s.; kisah kaum Saba’. 

3. Dan Iain-lain. 

Celaan kepada kaum musyrikin yang menyembah berhala; tuduh menuduh antara 
pcmimpin-pcmimpin yang mcnycsatkan dengan pengikut-pcngikutnya di hari kia- 
mat; sikap orang-orang musryik dt waktu mendengar Al Qur’an; rasul-rasul tidak 
meminta upah dalam melaksanakan daVahnya; orang-orang musyrik mcndo'a 
kepada Allah agar dikcmbalikan ke dunia untuk melaksanakan perintah dan men- 
jauhi larangan Allah; orang yang hidup berlebih-tebihan dan sewenang-wenang 
selalu memusuhi Nabi. 


JUZ 22 


34. SABA* (KALM SABA’) 


683 



SABA’(KAUM SABA’) 

SURAT KE 34 : 54 ay at 


Dcngan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


AM A T TERPUJILAH ALLAH DAN AMA T SEM 
PURNA LA H I LSI U NY A . 

1. Segata puji bagi Allah yang memiliki apa 
yang di langit dan apa yang di bumi dan 
bagi-Nya (pula) segala puji di akhuat. 
Dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha 
Mengetahui. 

2. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam 
bumi. apa yang ke luar daripadanya, apa 
yang turun daii langil dan apa yang naik 
kepadanya. Dan Dia-lah Yang Maha Penya- 
yang lagi Maha Pengampun. 




m , » . . - 'a ✓ ^ 


Dan orang-oiang yang kafir bcikata ’’Mail 
bcrbangkit itu tidak akan datang kepada 
kami”. Katakanlah ’’Pasti datang, demi 
Tuhanku Yang mengetahui yang ghaib, se- 
sungguhnya kiamat itu pasti akan datang 
kepadamu. Tidak ada tcrscmbunyi daiipada- 
Nya seberat zarrahpun yang ada di langit 
dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) 
yang lebih kccil daii itu dan yang lebih 
besai, mclainkan tersebut dalam Kitab 
yang nyata (lutuh Mahfuzh)”, 

supaya Allah membcri balasan kepada 
otang-orang yang benman dan mengerjakan 
amal yang saleh. Meteka itu adalah oiang- 
orang yang baginya ampunan dan rezki 
yang mulia. 




(D *-Lr s = a '-ZpJ 


Dan orang-crang yang berusaha untuk (me 
nentang) ayat-ayat Kami dengan anggap 
an mcrcka dapat melemahkan (menggagal 
kan azah Kami), mereka itu memper 
oleh azab, yaitu (jenis) azab yang pedih. 


684 


34. SABA’ (KAUM SABA') 


JlIZ 22 


6. Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli 
Kitab) beipendapat babwa wahyu yang 
diturunkan kcpadamu dari Tuhanmu itu- 
lah yang benar dan menunjuki (manusia) 
kepada jalan Tuhan Yang Maba Peikasa 
lagi Maha fcrpuji. 

7. Dan orang-orang kafir berkata (kepada 
tcman-temannya): "Maukah kamu kami tun- 
jukkan kepadamu seorang laki-laki 1 235) 
yang mcmbcritakan kepadamu babwa 
apabila badanmu telah h an cur sehancur- 
hancurnya, scsungguhnya kamu bcnar-benar 
(akan dibangkitkan kembali) daiam eip- 
taan yang baru? 

8. Apakah dia mengada-adakan kebohongan 
terhadap Allah ataukah ada padanya pc- 
nyakit gjla'’” (Tidak), tetapi orang-orang 
yang tidak beriman kepada negeri akhirat 
berada daiam siksaan dan kesesatan yang 
jauh. 

9. Maka apakah mereka tidak mclihat langit 
dan bumi yang ada di hadapan dan dr be- 
lakang mereka'’ Jika Kami menghendaki, 
niscaya Kami benamkan mereka di bumi 
atau Kami jatuhkan kepada mereka gum- 
palan dari langit. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu bcnar-benar tcrdapat tanda 
(kekuasaan Tuhan) bagi setiap hamba yang 
kembab (kepada-Nya). 

KEPA NDA I A N-KEPA NDA I A ,V YANG DIBERI 
KAN KEPADA DA UD A.S. DAN KEKUASAAN 
YANG DIBERI KAN KEPADA SUL AIM AN A.S. 

10. Dan scsungguhnya telah Kami berikan 
kepada Daud kurnia dart Kami. (Kami 
berfirman) ”Hai gunung-gunung dan bu- 
rung-burung, bertasbihlah berulang-ulang 
bersama Daud”, dan Kami telah melunak- 
kan besi untuknya, 

11. (yaitu) buatlah baju best yang bcsax-bcsar 
dan ukurlah anyamannya; dan kerjakan- 
lalt amalan yang salch. Scsungguhnya Aku 
melihat apa yang kamu keijakan. 


1 Sj-ij 


j & 


jOo: Jjfe* 

0 aj} 


1235). Yang dimaksud dengan seorang laki-laki oleh orang-orang kafir itu ialah Nabi Muhammad u.w.. 
sebagai penghinaan mereka terhadapnya. 


JUZ 22 


34. SABA’ (KAUM SABA’) 


68S 


12. Dan Kami (tundukkan) angin bap Sulai- 
man, yang peijalanannya di waktu pagi 
Kama dengan peijalanan sebulan dan per- 
jalanannya di waktu sore sama dengan 
peijalanan sebulan (pula) 1236 ) dan Kami 
alirkan cairan tembaga baginya. Dan se- 
bahagian dari jin ada yang bekerja di hadap- 
annya (di bawah kekuasaannya) dengan izin 
Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang 
di antaia mereka daii peiintah Kami. Kami 
rasakan kepadanya azab ncraka yang apinya 
menyala-nyala. 

13. Para jin ltu membuat untuk Sulaiman apa 
yang dikehendakinya dari gedung-gedung 
yang tinggi dan patung-patung dan piling- 
puing yang (besarnya) seperti kolam dan 
periuk yang tetap (berada di atas tungku). 
Bekerjalah hai keluaiga Daud untuk bei- 
syukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali 
dari hamba-hamhaKu yang berterima kasih 

14. Maka tatkala Kami telah menetapkan ke- 
matian Sulaiman, tidak ada yang menun- 
jukkan kepada mereka kematiannya itu 
kecuali ravap yang mcmakan tongkatnya 
Maka tatkala ta telah tersungkur, tahulah jin 
itu bahwa kalau sekiranya mereka mengc- 
tahui yang ghaib tentulah mereka tidak 
tetap dalam siksa yang menghinakan. 

K LING KARAN KAUM SABA’ TERHAPAP NI' 
MA T ALLAH PAN AK1BA TNYA 

15. Scsungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda 
(kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman 
mereka yaitu dua buah kebun di sebekh 
kanan dan di scbclah kin (kepada mereka 
dikatakan): "Makankh olehmu dari rezki 
yang (dianugrahkan) Tuhanmu dan ber- 
syukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) 
adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) 
adalah Tuhan Yang Maha Pcngampun". 




cUijA jULia JfS^ ' Aj' 


0 


1236) Maksudnya bila Sulaiman mengadakan perjaknan dan pagi sampai tengah Kan maka jarak yang 
ditempuhnya sama dengan jarak peijalanan unta yang cepat dalam sebulan. Regitu pula bila 
■a mengadakan per) ala nan dari tengah han sampai sore, maka kecepatannya sama dengan per 
jalanan sebulan 



686 


34. SABA' (KAUM SABA 1 ) 


JUZ 22 


16. Tetapi mereka berpaling, maka Kami da- 
tangkan kepada mereka banjir yang be- 
,^1237) dan Kami ganti kedua kebun 
mereka dengan dua kebun yang ditum- 
buhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit. 
pohon' Atsl dan sedikit dari pohon 
S id r 1 2 3 8 ) . 

17. DcrrfikianLah Kami member) balasan ke- 
pada mereka kaxena kekafiran mereka. 
Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang 
demikian itu), mclainkan hanya kepada 
orang-orang yang sangat kafir. 

18. Dan Kami jadikan antara mereka dan 
antaxa negeri-negeri yang Kami limpah- 
kan berkat kepadanya, beberapa negeri 
yang berdekatan dan Kami tetapkan an- 
tara negeri-negcri itu (jaiak-jarak) perya- 
lanan. Beryalanlah kamu di kota-kota itu 
pada malam dan siang haii dengan aman 
1239). 

19. Maka mereka berkata: ”Ya Tuhan kami 
jauhkanlah jarak perjaianan kami 1240 )", 
dan mereka menganiaya diri mereka sendiri; 
maka Kami jadikan mereka buah mulut 
dan Kami hancurkan mereka schancur- 
hancurnya. Sesungguhnya pada yang de- 
mikian itu benar-benar terdapat tanda-tan- 
da kekuasaan Allah bagi setup orang yang 
sabar lagi bersyukur. 

20 Dan sesungguhnya iblis telah dapat mem- 
buktikan kebenaran sangkaannya terhadap 
mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali 
scbahagian orang-orang yang beriman. 

21. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap 
mereka, melainkan hanyalah agar Kami 
dapat membedakan siapa yang beriman 


■o \ 

& 

'j i 


> >' 'Sr. )'\< , . S' - *"4' 


1237) Maksudnya: banjir besar yang disebabkan runtuhnya bendungan Ma'rib. 

1236). "Pohon Atsl" ialah tejenis pohon cemaia "pohon Sidr" ialah sejenis pohon bidara. 

1239) .Yang dimaksud dengan "negeriyangKamiUmpahkanberkatkepadanya’’ ialah negeri yang bet- 

ada di Syam. karena kesuburannya; dan negeri-negcri yang berdekatan ialah negeri-negeri antara 
Yaman dan Syam. sehingga orang-orang dapat berjalan dengan aman siang dan malam tanpa 
terpaksa berhenti di padang pasir dan tanpa mendapat kesulilan 

1240) . Yang dimaksud dengan permintaan ini ialah supaya kota-kota yang berdekatan itu dihapus- 

kan, agar perjaianan menjadt panjang dan mereka dapat melakukan monopoli dalam perdagang- 
an itu, sehingga keuntungan lebih besar. 


JUZ 22 


34. SABA’ (KAl'M SABAT 


687 


rm 


kepada adanya kehidupan akhuat dari 
siapa yang ragu-ragu ten tang itu. Dan Tu- 
hanmu Maha Memclihara segala sesuatu. 
SEMBA HA ,V SF.MBA HA i\ SELAIN ALLAH 
TIDAK MEM PUNY A! KEKUASAAN SEDl 
KITPUN. 

22. Katakanlah. "Serulah mercka yang kamu 
anggap tsebagai tuhan) sc la in Allah, 
mcreka tidak memiliki (kekuasaan) sebe- 
rat zariahpun di langii dan di bumi, dan 
mcreka tidak mempunyai suatu saham- 
pun dalani (penriptaan) langit dan bumi 
dan sekali-kali tidak ada di antaia me- 
reka yang menjadi pembantu bagi-Nya”. 

23. Dan tiadalah bciguna syafa'at di sisi 
Allah melamkan bagi orang yang telah 
diizinkan-Nya mempeioleh syafa'at itu, 
sehingga apabila telah dihilangkan keta- 
kutan dari hati mercka, mcreka ber- 
kata "Apakah yang telah dtfumankan 
oleh Tuhan-mu?’’ Mercka menjawab. 
"(Perkataan) yang benar’’. dan Dia-lah 
Yang Maha Tinggi lagi Maha Bcsar 1241 ). 

24. Katakanlah: ’’Siapakah yang member! 
rezki kepadamu dari tangit dan dari 
bumi?” Katakanlah- "Allah”, dan se- 
sungguhnva kami atau kamu (orang- 
orang musyrik), pasti berada dalam ke- 
benaran atau dalam kesesatan yang 
nyata. 

25. Katakanlah ’’Kamu tidak akan ditanya 
(bertanggung jawab) tentang dosa yang 
kami perbuat dan kami tidak akan di- 
tanya (pula) tentang apa yang kamu 
perbuat”, 

26. Katakanlah "Tuhan kita akan me- 
ngumpulkan kita semua, kemudian Dia 
memberi keputusan antara kita dengan 
benar. Dan Dia-lah Maha Pcmbcn ke- 
putusan lagi Maha Mcngetahui”. 


S} jVp J Lil* 

/<& j V S 1 s-a-jSj 






1241). Maksudnya: Sesungguhnya Allah s.w.1 apabila berfimtan untuk mewuhyukan sesuatu, para penghuni 
langit (para maLaikat) mendengar firmunNyi. lnlu mcreka merasa takut akan keagungan Allah Apabila 
keukutan itu hilang dan hab-hati mercka, sebagian mcreka bertanva kepada sebagian yang lain: Apakah 
yang telah di firman lean oleh Tuhanmu, lalu mercka berkata: (Perkataan) yang benar. 



688 


34. SABA’ (KAUM SABA*) 


JUZ 22 


27. Katakanlah: "Peilihatkanlah kcpadaku 
sembahan-sembahan yang kamu hubung- 
kan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu 
(Nya), sekali-kali tidak mungkin! Sebe- 
nainya Dia-lah Allah Yang Maha Per- 
kasa lagi Maha Bijaksana’’. 

RISAl.AH MUHAMMAD S.A.B' ADALAH 
UNIVERS1L. 

28. Dan Kami tidak mengutus kamu. melain- 
kan kepada umat manusia scluruhnya 
sebagai pcmbawa bcrita gcmbira dan 
sebagai pembeti peringatan, tetapi ke- 
banyakan manusia tiada mengetahui. 

KEINGKARAN KEINGKARAN ORANG KA 
FIR DAS' KEADAAN MERER A Df A KHIR A T 

29. Dan mereka berkata: "Kapankah (da- 
tangnya) janji ini, jika kamu adalah 
orang-orang yang benar?". 

30. Katakanlah: ’’Bagimu ada hati yang tclah 
dijanjikan (hari kiamat) yang tiada dapat 
kamu minta mundur daiipadanya barang 
sesaatpun dan tidak (pula) kamu dapat 
meminta supaya diajukan" 

31. Dan otang-oiang kafir berkata: “Kami 
sekab-kah tidak akan beriman kepada 
Al Qur’an ini dan tidak (pula) kepada 
kitab yang sebelumnya”. Dan (alangkah 
hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang- 
utang yang zalim itu dihadapkan kepada 
Tuhannya. sebahagian dan mereka meng- 
hadapkan perkataan kepada tebagian 
yang lain: orang-orang yang dianggap 
lemah berkata kepada orang-orang yang 
menyombongkan diri: ’’Kalau tidaklah 
karena kamu tentulah kami menjadi 
orang-orang yang beriman”. 

32. Orang-orang yang menyombongkan diri 
berkata kepada orang-orang yang diang- 
gap lemah: "Kamikah yang tclah meng- 
halangi kamu dari petunjuk sesudah 
petunjuk itu datang kepadainu? (Tidak), 
sebenarnya kamu sendinlah orang-orang 
yang berdosa”. 






1 1 


0 ac-C 


Lir 


'jlA*SaZ*Zi\ 1 J'i 


JUZ 22 


34. SABA’ (KAUM SABA’) 


689 


Vm 


fm 


XL 

' f 


33. Dan orang-orang yang dianggap lemah 
berkata kepada orang-orang yang mcnyom- 
bongkan dlri: "(Tidak) sebenarnya tipu 
daya (mu) di waktu malam dan siang 
(yang mcnghalangi kami), ketika kamu 
menyeru kami supaya kami kafir kepada 
Allah dan menjadikan sckutu-sckutu bagi- 
Nya”. Kedua belali pihak menyatakan pc 
nyesalan tatkala mereka mebhat azab. 
Dan Kami pasang bclcnggu di lehei orang- 
orang yang kafir. Mereka tidak dibalas me- 
lainkan dengan apa yang telah mereka ker- 
jakan. 

34 Dan Kami tidak mengutus kepada suatu 
negeri seorang pemberi peringatanpun, me- 
lainkan orang-orang yang hidup mewah di 
negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami 
mengingkari apa yang kamu diutus untuk 
menyampaikannya”. 

35. Dan mereka berkata: "Kami lebih banyak 
mempunyai harta dan anak-anak (daripada 
kamu) dan kami sckali-kali tidak akan di 
azab 1242 ). 

36. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku mela- 
pangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki- 
Nya dan menyempitkan (bagi siapa yang 
dikehcndaki-Nya), akan tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui”. 

37. Dan sckali-kali bukanlah harta dan bukan 
(pula) anak-anak kamu yang mendekat- 
kan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal-amal saleh, mereka ituiah yang mem- 
peroleh baiasan yang berlipat ganda disc- 
babkan apa yang telah mereka kerjakan, 
dan mereka aman sentosa di tempat-tempat 
yang tinggi (daiam surga). 

38. Dan orang-orang yang berusaha (nienen- 
tang) ayat-ayat Kami dengan anggapan 
untuk dapat melemahkan (menggagalkan 
azab Kami), mereka itu dimasukkan ke 
daiam azab. 


1 

® i ^ x ^ f « 

'o' jO 1 r.AjJji Jt 30 

© -ijwiiylT 

SaSi 4'ci ^3 Uj 

'.>£*•' lij 

l{3 


Si* 




690 


34. SABA’ (KAUM SABA’; 


JUZ 22 


39. Katakanlah; "Sesungguhnya Iuhanku me- 
lapangkan rezki bagi supa yang dikehenda- 
ki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan 
menyempitkan bagi (siapa yang dikehenda- 
ki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu 
nafkahkan. maka Allah akan menggantinya 
dan Dia lah Pemberi rezki yang sebaik-baik- 
nya. 

40. Dan (ingatlah) hari (yang di waktu itu) 
Allah mengumpulkan mereka semuanya ke- 
mudian Allah berfuman kepada malaikat: 
’’Apakah mereka ini dahulu menyembah 
kamu?”. 

41. Malaikat malaikat itu menjawab: "Maha 

Suci Fngkau. Engkaulah pelindung kami, 
bukan mereka; bahkan mereka telah me- 
nyembah jin 1243 ); kebanyakan mereka 
beriman kepada jin itu”. 

42. Maka pada hart ini sebahagian kamu tidak 
berkuasa (untuk memberikan) kemanfaat- 
an dan tidak pula kemudharatan kepada 
sebahagian yang lain. Dan Kami katakan 
kepada orang-orang yang zalim: "Rasakan- 
lah olehmu azab neraka yang dahulunya 
kamu dustakan itu”. 

43. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat- 
ayat Kami yang terang, mereka berkata 
"Orang ini tiada lain hanyalah seorang 
laki-laki yang ingin mcnghalangi kamu dari 
apa yang disembah oleh bapak-bapakmu”, 
dan mereka berkata; "(Al Qur’an) ini ti- 
dak lain hanyalah kebohongan yang diada- 
adakan saja”. Dan orang-orang kafir ber- 
kata terhadap kebenaran tatkala kebenaran 
itu datang kepada mereka "Ini tidak lain 
hanyalah sihir yang nyata". 

44. Dan Kami tidak pernah memberikan kepada 
mereka kitab-kitab yang mereka baca dan 
$ekab-kali tidak pernah (pula) mengutus 
kepada mereka sebelum kamu seorang 
pemben peringatanpun 


5lJ» 

- > -.'XX" -'1 > i -- 

Jt J c 


j* y~ j 

J «ij Ulili 'tsj 

Ooi 



JUZ22 


34. SABA’ (KAUM SABA 1 ) 


691 


45. Dan orang-orang yang sebelum mereka 
tclah mcndustakan sedang orang-orang kafir 
Mekah itu belum sampai menerima seper- 
sepuluh dari apa 1244 ) yang telah Kami 
berikan kepada orang-orang dahulu itu 
lalu mereka mendustakan rasul-rasulKu. 
Maka alangkah hcbatnya akibat kcmurka- 
an-Ku. 

PERNYATAAN ALLAH TESTANG MUHAM- 
MAD SAW. DAN TUCASNYA. 

46. Katakanlah. "Sesungguhnya aku hcndak 
mempenngatkan kcpadamu suatu hal saja, 
yaitu supaya kamu mcnghadap Allah (de- 
ngan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; 
kemudran kamu fikukan (tcntang Muham- 
mad) tidak ada penyakit gila sedikitpun 
pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanya- 
lah pemberi peringatan bagi kamu sebe- 
lum (menghadapi) azab yang kcras 124 *). 

47. Katakanlah: "Upali apapun yang aku min- 
ta kepadamu, maka itu untuk kamu 1246 ). 
Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia 
Maha Mcngetahui scgala sesuatu’’, 

48. Katakanlah: ’’Sesungguhnya Tuhanku mc- 
wahyukan kcbenaran. Dia Maha Mcnge- 
tahui sega la yang ghaib". 


49. Katakanlah: "Kebenaran telah datang dan 
yang batil itu tidak akan mcmulai dan 
tidak (pula) akan rnengulangi 1 24 7)”. 




X • . /x * ✓ I ,1 ^ X +J 

^ lx' ''x* C \ -x ^ X X *x 

w os 

> 

•i js 


1244) . Maksud dan "sepersepuluh dari apa yang telah Kami berikan kepada mereka" talah pcmberi- 
an Tuhan tentang kepandaian ilmu pengetahuan, umur panjang, kekuatan jasmani, kekayaan 
harta benda dan sebagamya. 

1245) . "Berdua-dua a(au sendiri sendiri" maksudnya lalah bahwa dalam mcnghadap kepada Allah, 
kemudian mercnungkan keadaan Muhammad s.a.w. itu sebaiknya dilakukan dalam keadaan 
suasana tcnang dan ini tidak dapat dilakukan dajam keadaan beramai-ramai. 

1246) . Yang dimaksud dengan perkataan ini ialah bahwa Rasulullah s.a.w sekali-kali tidak meminta 

upah kepada mereka. Tetapi yang duninta Rasulullah s.a w. sebagai upah ialah agar mereka 
brnman kepada Allah. Dan iman itu adalah buat kebaikan mereka sendiri 

1247) . Maksudnya ialah apabila kcbenaran sudah datang maka kebatdan akan hancur binasa dan tidak 

dapat berbuat sesuatu untuk mclawan dan meruntuhkan kcbenaran itu. 


692 


34. SABA’ (KAUM SABA’) 


JUZ 22 


50. Katakanlah. "Jika aku sesat maka scsung- 
guhnya aku sesat atas kernudharatan di- 
riku sendiri; dan jika aku mendapat pe- 
tu muk maka itu adalah disebabkan apa yang 
diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesung- 
guhnya Dia Maha Mcndengar lagi Maha 
Deklt" 

51. Dan (alangkah hebatnya) jikalau kamu 
metihat ketika meieka (orang-otang kafir) 
terpeianjat ketakutan (pada hari kiamat); 
maka mercka tidak dapat melepaskan din 
dan mereka ditangkap dari tempat yang 
dekat (untuk dibawa ke ncraka). 

52. dan (di waktu itu) mercka berkata “Ka- 
mi beriman kepada Allah", bagaimanakah 
mereka dapat mcncapai (keimanan) dari 
tempat yang jauh itu 1 2 * ). 


53. Dan sesungguhnya mereka telah menging- 
kari Allah sebelum itu. dan mereka men- 
duga-duga tentang yang ghaib dari tempat 
yang jauh. 


54. Dan dihalangi antara mercka dengan apa 
yang mercka ingini ,J49 ) sebagaimana yang 
dilakukan terhadap orang-orang yang scrupa 
dengan mereka pada masa dahutu. Se- 
sungguhnya mercka dahulu (di dunia) 
dalam kcraguan yang mendalam. 


» ' » 




0 






V»S U) jyc— i W 4^ 




124B).Mak$udnya jetelah mereka mclihat bagaimana dahsyatnya azab pada hari kiamat itu maka 
mereka bant mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya padahal tempat beriman itu sudah jauh 
yaitu di dunia. 

1249). Yang mereka mgini itu ialah beriman kepada Allah atau kembali ke dunia untuk bertaubat. 


JUZ22 


34. SABA’ (KAUM SABA*) 


693 



694 


35. FAATHIR (PENCIPTA) 


JUZ 22 




FAATHIR (PENCIPTA) 


MUQADDIMAH 

Surat Faathii terdiri atas 45 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sc- 
sudah surat A1 Furqaan dan merupakan surat akhir dart urutan surat-surat dalam Al-Qur’an yang 
dimulai dengan "Alhamdulillah”. 

Dinamakan '’Faathir’' (pencipta) ada bubungannya dengan perkataan ’’Faathir’’ yang ter- 
dapat pada ayat pertama pada surat ini. 

Pada ayat tersebut diterangkan bahwa Allah adalah Pencipta langit dan bumi, Pencipta malar- 
kat-malaikat, Pencipta semesta alam yang scmuanya itu adalah sebagai buktr atas kekuasaan 
dan kebesaxan-Nya. 

Surat ini dinarnai juga dengan "surat Malaikat” k arena pada ayat pertama disebutkan bahwa 
Allah telah menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-Nya yang mcmpunyai bebcrapa sayap. 

Pokok-pokok isinya: 


1. Ketmanan: 

Bukti-bukti kekuasaan Allah dan ni’mat-ni’mat yang telah dianugerahkan-Nya; 
Allah menciptakan para malaikat menurut bentuk yang dikehendaki-Nya; bukti- 
bukti atas kcbenaran adanya hari berbangkit. 

2. Dan Iain-lain: 

Kesenangan hidup di dunia adalali sementara; menguatkan hati Rasulullah s.a.w, 
dalam menyeru orang-orang kafir dengan mengingatkannya kepada Rasul-rasul 
yang terdahulu dan orang-orang yang mendustakannya; seruan kepada manusia 
sup ay a mengerjakan amalan yang balk dan mcninggalkan pekerjaan yang buruk 
supaya jangan mengikuti langkah syaitan; tiap-tiap orang memikul dosanya sendiri; 
manusia adalah khalifah Allah di muka burnt; gambaran akibat-akibat yang dite- 
rima oleh orang mu'min dan orang-orang kafir; tingkatan orang-orang mu’min. 


JUZ 22 


35. FAATHIR (PENCIPTA) 


695 



FAATHIK (PENCIPTA) 

SURAT KE 35 : 45 ayat 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagj Maha Penyayang. 


ALLAH ADALAH PENCIPTA. PENG VASA 
DAN PEMBERI RAHMA T. 


JuJoj far* 


Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan 
bumi. Yang menjadikan malaikat sebagai 
utusan-utusan (untuk mcngurus bcrbagai 
macam urusan) yang mempunyai sayap, 
massng-masing (ada yang) dua. tiga dan 
empat. Allah menambahkan pada dpta- 
an-Nya apa yang dikehendaki-Nya. 
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu , 




Apa saja yang Allah anugerahkan kepa- 
da manusia berupa rahmat, maka tidak 
ada seorangpun yang dapat menahan- 
nya; dan apa saja yang ditahan nleh Allah 
maka cidak seorangpun yang sanggup un- 
tuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dia- 
lah Yang Maha Pcrkasa lagi Malta Btjak- 
sana. 


Ai)’ C vA 


Hai manusia, ingatlah akan ni’mat Allah 
kcpadamu Adakah pencipta selain Allah 
yang dapat mcmbeiikan rczki kcpada kamu 
dari langit dan burnt? Tidak ada Tuhan (yang 
bcrhak disembah) selain Dta, maka mcngapa- 
kah kamu bcrpaling (dari ketauhidan)? 


J tj dip oij 


Dan jika meteka men dust akan kamu (se- 
sudah kamu bcri peringatan), maka sung- 
guh telah didustakan pula tasul-rasul 
sebelum kamu. Dan hanya kepada AUah- 
lah dikembalikan segala urusan. 


696 


35. FAATHIR (PENCIPTA) 


JUZ 22 


JANJl ALLAH PASH DA TANG. 


5. Hai manuaa. sesungguhnya janji Allah 
ad a) ah benar, maka sekali-kali janganlah 
kehidupan dunia memperdayakan kamu 
dan sekali-kab janganlah syctan yang pan- 
da! menipu, memperdayakan kamu ten- 
tang Allah. 

6. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 
bagimu, maka anggaplah la musuh(mu), 
karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu 
hanya mengajak golongannya supaya 
mereka menjadi penghuni ncraka yang 
menyala-nyala. 

7. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab 
yang keras. Dan orang-orang yang ber- 
iman dan mengerjakan amal saleh bagi 
mereka ampunan dan pahala yang besar 






ia?i >' ’ • - t-%. ilfr i 


0J&1> 


ORANG YANG TERTIPU DEN GAN AMAL 
AN YANG BURUK T1DAKLAH SAM A DE 
NO AN ORANG YANG TIDAK TERTIPU. 

8. Maka apakah orang yang dijadikan 
(syaitan) menganggap baik pekerjaannya 
yang buruk lalu dia meyakini pckcrjaan 
itu baik, (sama dengan orang yang tidak 
ditipu oleh syaitan)? maka sesungguhnya 
Allah menycsatkan siapa yang dikehen- 
daki-Nya dan menunjuki siapa yang 
dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu 
binasa karena kesedihan terhadap mere- 
ka. Sesungguhnya Allah Maha Mengeta- 
hui apa yang mereka perbuat. 


Ail 1 . 1 


SEGI-SEGI KEKUASAAN ALLAH YANG TER- 
CERMIN DAIAM A LAM SEMESTA 

9. Dan Allah. Dialah Yang mengirimkan 
angin; lalu angin itu menggerakkan aw an, 
maka Kami halau a wan itu ke suatu 
negeri yang mati lalu Kami hidupkan 
bumi setelah mattnya dengan hujan itu. 
Demikianlah kebangkitan itu. 


10. Barangsiapa yang menghendaki kemulia- 
an, maka bagi AUah-lah kemuliaan itu 




-t.iV \\> 



JUZ 22 


35. FAATH1R (PENCIPTA) 


697 


setnuanya. Kepada-Nyalah naik perkata- 
an-perkataan yang baik 12 *®) dan amal 
yang saleh dinaikkan-Nya 12 * l ). Dan 
orang-orang yang meiencanakan kejahat- 
an bagi mereka azab yang keras. dan ren- 
cana jahat mereka akan h an cur. 


11. Dan Allah mendpiakan kamu dari tanah 
kemudian dari air mani, kemudian Dia 
menjadikan kamu berpaaangan (laki-laki 
dan perempuan.) Dan tidak ada seorang 
perempuanpun mengandung dan tidak 
(pula) melahirkan melainkan dengan ae- 
pengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak 
dipanjangkan umut seorang yang ber* 
umur panjang dan tidak pula dikurangi 
uroumya, melainkan (sudah ditetapkan) 
dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguh- 
nya yang demikian itu bagi Allah adalah 
mudah. 

12. Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini 
tawar, segar, sedap diminum dan yang lain 
a Jin Ugi pahit. Dan dari masing-mating 
laut itu kamu dapat memakan d aging 
yang aegar dan kamu dapat mengeluar- 
kan perhiaian yang dapat kamu mema- 
kainya, dan pada masing-masingnya 
kamu lihat kapal-kapal berlayar mem- 
belah taut supaya kamu dapat mencari 
karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. 



Kjihi J* pj o y <UJ 




jSy 


13. Dia memasukkan malam ke dalam sang 
dan memasukkan sung ke dalam malam 
dan menundukkan matahari dan bulan, 
masing-masing berjalan menurut waktu 
yang ditentukan. Yang (berbuat) demi- 
kian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaan- 
Nyalah kerajaan. Dan orang-orang yang 
kamu seru (sembah) sc lain Allah tiada 
mempunyai apa-apa walaupun se tipis 
kulit ari. 





12S0).Sebagian ahli tafsix mengatakan bahwa perkataan yang baik itu ulah Kalimat Tauhid yaitu 
"Lai ilia hi lUillaah''; dan ada pula yang mengatakan zikir kepida Allah dan ada pula yang 
mengatakan semui perkataan yang balk yang diucapkan karena Allah 
125 l).Makiudnya ialah bahwa perkataan baik dan amal yang baik itu dinaikkan untuk diteiima dan 
diheri-Nya pahala 



698 


35. FAATHIR (PENCIPTA) 


JUZ 22 


14. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada 
mcndengar seruanmu; dan kalau mereka 
mendengar, mereka tidak dapat memper- 
kenankan pcrmintaanmu. Dan di haxi kia- 
mat mereka akan mengingkari kemusy - 
rikanmu dan tidak ada yang dapat mem- 
berikan keterangan kepadamu scbagai 
yang diberikan oleh Yang Maha Mengeta- 
huD 252 ). 



HAS'YA ALLAH LAH YANG MAHA KAY A 
DAN TERPUJI. 

15. Hal manusia, kamulah yang berkehendak 
kepada Allah; dan Allah Dia-lah Yang 
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) 
Lagi Maha Terpuji. 




16. Jika Dia menghendaki. ms cay a Dia 
memusnahkan kamu dan mendatangkan 
makhluk yang baru (untuk menggantikan 
kamu). 

17. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak 
sulit bagi Allah. 

MA SING MA SING MANUSIA HANYA MEMl- 
KUL KESA l. AH ANN YA SENDIRJ. 

18. Dan orang yang berdosa tidak akan me- 
mikul dosa orang lain 1153 ). Dan jika se$e- 
orang yang bcrat dosanya memanggil 
(orang lain) untuk memikul dosanya itu tia- 
dalah akan dipikulkan untuknya scdikit- 
pun meskipun (yang dipanggilnya itu) 
kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang 
dapat kamu beri peringatan hanya orang- 
orang yang takut kepada azab Tuhannya 
(sekalipun) mereka tidak melihatNya 1254 ) 
dan mereka mendirikan sembahyang. Dan 
barangsiapa yang mensucikan dirinya, se- 
sungguhnya ia mensucikan diri untuk ke- 
baikan dirinya sendiri. Dan kepada Aliah- 
lah kembali(mu). 

19. Dan tidaklah sama orang yang buta de- 
ngan orang yang mehhat. 











1252) Dalam hal ini iaJah Allah s.w.t. 

1253) . Lihat not 526. 

1254) .Sebagian ahli tafsir menafsirkan "bil ghaib” dalam ayat mi lalah ketika orang-orang itu sendi- 
nan tanpa mehhat orang Lam 



JVZ 22 


35. FAATHIR (PENC1FTA) 


699 



20. dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan 
cahaya. 

21. dan tidak (pula) sama yang teduh dengan 
yang panas. 


dan tidak (pula) sama orang-orang yang 
hidup dan orang-orang yang mati. Se- 
sungguhnya Allah memberikan pende- 
ngaran kepada siapa yang dikehendaki- 
Nya dan kamu sekali-kali tiada sanggup 
menjadikan orang yang di dalam kubur 
dapat mendengar ,JSS ). 

23. Kamu tidak lain hanyalah seorang pem- 
beri peringatan. 

SABI MUHAMMAD S.A. W. PEMBA WA KE- 
BESARAS. 

24. Sesungguhnya Kami mengutus kamu de- 
ngan membawa kebenaran 1 25 ®) scbagai 
pembawa berita gembira dan sebagai 
pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu 
umatpun metainkan teiah ada padanya <e- 
orang pemberi peringatan. 

25. Dan jika mereka mendustakan kamu, ma- 
ka sesungguhnya orang-orang yang sebe- 
lum mereka teiah mendustakan (rasul- 
rasulnya); kepada mereka teiah datang 
rasul-rasulnya dengan membawa mu"jizat 
yang nyata, zubur 1 Js7 ), dan kitab yang 
memberi pcnjelasan yang sempuma ,2SB ). 

26. Kemudian Aku azab orang-orang yang 
kafir; maka (lihatlah) bagaimana (hebat- 
nya) akibat kemurkaan-Ku. 

HANYA ORANG-ORANG YASG BERPENGE- 
TAHUANLAH YANG SEBENAR BENARNYA 
TAKUT KEPADA ALLAH. 

27. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah 
menurunkan hujan dari langit lalu Kami 
hasilkan dengan hujan itu buah-buahan 
yang beraneka macam jenisnya. Dan di 
antara gunung-gunung itu ada garis-garis 


& Jjji' *£> j 






'4* t 'jtufy 


.A\ v 






1 255 ).Maksudnya Nabi Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang musynkin 
yang teiah mati hatinya. 

1256) . Yang dimaksud dengan "kebenaran” di smi laiah agama tauhid dan hukum-hukumnya. 

1257) .Lihat not no 256 dan 257. 

1258) Maksudnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikchendaki-Nya dengan memberi 
kesanggupan untuk mendengarkan dan menenma keterangan-keterangan: 


700 


35. FAATHIR (PENC1PTA) 


JUZ 22 


putih dan merah yang beraneka macam 
wamanya dan ada (pula) yang hitam 
pekat. 

28. Dan demikian (pula) di antaia manusia, 
binatang-binatang tnelata dan bina tang- 
bin a tang ternak ada yang bermacam-ma- 
cam wamanya (dan jenisnya). Sesung- 
guhnya yang takut kepada Allah di anta- 
ra hamba-hamba-Nya, hanyalah ula- 
ma 125 *). Sesungguhnya Allah Maha Per- 
kasa lagi Maha Pengampun. 

HANYA ORANG-ORANG YANG MEM AH AMI 
KITAB ALLAH, MEND1R1KAN SEM BAH YANG 
DAN BERNAFKAH DI JA LAN ALLAH ITL'LAH 
YANG MENGHARAP PAHALA YANG KEKAL. 

29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu 
membaca kitab Allah dan mendirikan 
shalat dan menafkahkan sebahagian dan 
rezki yang Kami anugerahkan kepada 
mereka dengan diam-diam dan terang-te- 
rangan, mereka itu mengharapkan per- 
niagaan yang tidak akan merugi, 

30. agar Allah menyempumakan kepada 
mereka pabala mereka dan menambah 
kepada mereka dari karuniaNya. Sesung- 
guhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Mensyulcuri 1260 ). 

31. Dan apa yang telah Kami wahyukan kc- 
padamu yaitu A1 Kitab (Al Qur'an) itulah 
yang benar, dengan membenarkan kitab- 
kitab yang scbclumnya. Sesungguhnya 
Allah benar-benar Maha Mengetahui lagi 
Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba- 
Nya. 

TINGKA T-TINGKA T UMAT ISLAM YANG 
MENERIMA AL QUR AN. 

32. Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepa- 
da orang-orang yang Kami pilih di antara 
hamba-hamba Kami, lalu di antaia mcre- 
ka ada yang menganiaya diri mereka sen- 
diri dan di antara mereka ada yang per- 
tengahan dan di antara mereka ada (pula) 





'd'j 




jdt iZSsC* 

, Tf pS - t " ” c’i 

xJ U J A. ^f-AA 


1259) . Yang dunaksud dengan ulami dalam ayal ini lalah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan 
kekuasaan Allah, 

1260) .Uhat not 104. 


JUZ 22 


35 FAATHIR (PENC1PTA) 


701 


yang lebih dahulu berbuat kebaikan 1 J61 ) 
dengan izin Allah. Yang demikian itu 
adalah karunia yang amat besar. 




^ ail I 0 


33. (Bagi meteka) surga 'Adn, meieka mi- 
suk ke dalamnya, di dalamnya mereka 
dibcri perhiasan dengan gclang-gelang 
daii emas, dan dengan mutiara, dan 
pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. 

34. Dan mereka berkata: "Segala puji bagi 
Allah yang telah menghilangkan duka ci- 
ta dari kami. Sesungguhnya luhan kami 
benar-benar Malta Pengampun lagi Maha 
Mcnsyukuri. 

35. Yang mcnempatkan kami dalam tempat 
yang kekal ( surga) dari kaiunia-Nya; di 
dalamnya kami tiada merasa lelah dan 
tiada pula merasa lesu". 

36. Dan orang-orang kafir bagi mereka nera- 
ka lahannam. Mereka tidak dibinasakan 
sehingga mereka mati dan tidak (pula) di- 
ringankan dari mereka azabnya. Demi- 
kianlah Kami membalas setiap orang 
yang sangat kafir 

37. Dan mereka bertcriak di dalam neraka 
itu: "Ya Tuhan kami, kcluarkanlah kami 
niscaya kami akan mengerjakan amal 
yang saleh bcrlainan dengan yang telah 
kami kerjakan". Dan apakah Kami tidak 
mcmanjangkan umurmu dalam masa 
yang cukup untuk berfikir bagi orang 
yang mau berfiku, dan (apakah tidak) 
datang kepada kamu pcmbcri pcringal- 
an? maka rasakanlah (azabKami) dan 
tidak ada bagi orang-orang yang zalim se- 
orang penolongpun. 

KE BEN ARAM ALLAH DAN TIDAK BERDA YA- 
NY A SEMBAHANSEMBAHAN SELAIN ALLAH. 

38. Sesungguhnya Allah mcngctahui yang ter- 
sembunyi di langit dan di bumi. Sesung- 
guhnya Dia Maha Mengetahui segala isi 
hati. 




% ii sift y \SJ 


-5 <<. -- . jj s 

U_S 'jijjJoJtaiS \ 


o' 1 


1261 ). Yang dimaksud dengan “orang yang menganiaya dtrinya tendin'' ialah orang yang lebih banyak 
kesalahannya dari pada kcbaikannya, dan “pertengahan*' ialah orang yang kcbaikannya berban- 
dtng dengan kesalahannya.sedang yang dimaksud dengan "orang-orang yang lebih dahulu dalam 
berbuat kcbaikan" ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat 
kesalahan. 



702 


35. FAATHIR (PENCIPTA) 


JUZ 22 


39. Dia-lah yang mcnjadUan kamu khalifah- 
khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang 
kafir, maka (akibat) kekafirannya menim- 
pa dirinya sendin. Dan kekafuan orang- 
orang yang kafir itu tidak lain hanyalah 
akan menambah kemutkaan pads asi 
Tuhannya dan kekafuan orang-orang 
yang kafir itu tidak lain hanyalah akan 
menambah kerugian meieka belaka. 

40. Katakanlah: "Terangkanlah kepadaKu 

tentang sekutu-sekutumu yang kamu scru 
velain Allah Perlihatkanlah kepada-Ku 
(bahagian) manakah dari bumi ini yang te- 
lah mereka ciptakan ataukah mereka 
mempunyai saham dalam (penciptaan) 
langit atau adakah Kami member! kepada 
mereka sebuah Kitab sehingga mereka 
mendapat keterangan-keterangan yang 
jelas daripadanya? Scbenamya orang-orang 
yang zalim itu ie bahagian dari mereka 
tidak menjanjikan kepada sebahagian 
yang lain, melainkan tipuan belaka”, 

41. Sesungguhnya Allah mcnahan langit dan 
bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh 
jika keduanya akan lenyap tidak ada se- 
orangpun yang da pat menahan keduanya 
selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah 
Maha Penyantun lag! Maha Pengampun. 

42. Dan mereka bersumpah dcngan namk 
Allah dengan sekuat-kuat sumpah, se- 
sungguhnya jika datang kepada mereka 
seorang pemberi peringatan, niscaya me- 
reka akan lebih mendapat petunjuk dari 
salah satu umat-umat (yang lain). Tat- 
kala datang kepada meieka pemberi per- 
ingatan, maka kedatangannya itu tidak 
menambah kepada meieka, kecuali jauh- 
nya mereka dari (kebenaran), 

43. karena kesombongan (mereka) di muka 
bumi dan karena rencana (mereka) yang 
jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan 
menimpa selain orang yang merencana- 
kannya sendiri Tiadalah yang mereka 
nanti-nantikan melainkan (bcrlakunya) 
sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada 


y 


j p ojf jS* il* dJJ ail 

e 1 















JUZ 22 


35. FAATH1R (PENCIPTA) 


703 



orang-orang yang terdahulu>262) Maka 
sckalikaii kamu tidak akan mendapat 
penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali 
kali tidak (pula) akan menemui pcnyim- 
pangan bagi sunnah Allah itu. 


ANJVRAN ALLAH AGAR MENGADAKAN PER- 
LAWATAN Dl MUKA BUM1 UNTUK MEMBUK 
TIKAN KEKVASAAN A l.l.AH. 

44. Dan apakah mcreka tidak berjalan di mu- 
ka bumi, lalu mclihat bagaimana kesudah- 
an orang-orang yang sebelum mereka, 
sedangkan orang-orang itu adalah lebih 
besar kekuatannya dan mereka? Dan 
tiada sesuatupun yang dapat melemah- 
kan Allah baik di langit maupun di bumi. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Kuasa. 


' 4 'jj \ 

' y. 'CL> jr“ ^ 
j4==vj >4^ <jt ^4^ 


Dan kalau sekiranya Allah mcnyik&a ma- 
nusia disebabkan usahanya, niscava Dia 
tidak akan meninggalkan di atas pcr- 
mukaan bumi suatu makhluk yang me- 
latapun ,2 *3) akan tetapi Allah menang- 
guhkan (penyiksaan) mereka, sampai 
waktu yang tertentu; maka apabila da- 
tang ajal mereka, maka sesungguhnya 
Allah adalah Maha Melihat (keadaan) 
hamba-hamba-Nya. 


1262) . Yang dimaksud dengan "sunnah orang-orang yang lerdahulu” ia!ah turunnya nksa kepada orang 
orang yang menduslakan rasul. 

1263) . "Daabbah” artinya talah makhluk yang melata. Tetapi yang dimaksud di sini ialah manusia. 


704 


35. FAATH1R (PENCIPTA) 


JUZ 22 



PENUTUP 


Kesimpulan surat Faathir ralah mengajak manusia mensyukuri ni’mat yang diberikan Allah 
kepada manusia, menjauhi pcrhuatan yang jahat memikirkan (cntang keindahan-keindahan se- 
rnesta alam dan manusia adalah sebagai Khalifah Allah di muka bumi. 


H V BUNG AS SURA T FAA THIR DENGAN SURA T YAASIIN. 


1. Pada bagian akhir surat Faathir dikemukakan bahwa orang-orang musyrik bcrsumpah akan 
be rim an apabila datang kepada mereka seorang pcmberi peringatan (rasul), tetapi setelah da- 
tang kepada mereka rasul, mereka mengingkarinya. 

Pada permulaan surat Yaa Sun Allah mcnegaskan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. adalah se- 
orang Rasul yang selalu berada di jalan yang lurus untuk memberi peringatan kepada mereka, 
tetapi mereka tetap tidak beriman. 

2. Pada surat Faathir disebut bahwa Allah menundukkan matahan dan bulan, masing-masing 
beredar menurut waktunya yang tertentu, sedang pada surat Yaa Sim disebutkan bahwa 
matahan beredar pada garis edamya yang telah ditetapkan Allah, dan bulan mempunyai 
garis-garis edar yang telah ditentukan pula. 


JUZ 22 


36. YAAS11N 


705 


YAA SIIN 


MUQADDIMAH 

Surat ”Yaa Siin'’ terdiri atas 83 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan 
sesudah surat Jin. 

Dinamai ”Yaa Sim” k arena dimulai dengan huruf ”Yaa Siin”. 

Sebagaimana halnya arti huruf-huruf abjad yang tcrletak pada permulaan bebcrapa surat 
A1 Qur’an, maka demikian pula arti "Yaa Siin” yang terdapat pada ayat permulaan surat ini, 
yaitu Allah mengisyaratkan bahwa sesudah huruf tersebut akan dikemukakan hal-hal yang 
penting antara lain: Allah bersumpah dengan A1 Qur'an bahwa Muhammad s.a.w. benar-benar 
seorang rasul yang diutus-Nya kepada kaum yang belum pemah diutus kepada mereka rasul- 
ratul. 

Pokok-pokok isinya: 


1. Keimanan . 

Bukti-bukti adanya hari berbangkit; A1 Qur'an bukanlah syair; ilmu, kekuasaan 
dan rahmat Allah; surga dan sifat-sifatnya yang disediakan bag) orang-orang 
mu’min; mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak la yak bagi-Nya; anggota 
bad an manusia menjadi saksi pada hari kiamat atas s eg ala perbuatarmya di dunia. 

2. Kisah. 

Kiaah utusan-utusan Nabi Isa a.s. dengan penduduk Anthakiyah (Syam) . 

3. Dan lain-lain 

Tidak ada faedah peringatan bagi orang-orang musyrik; Allah mentiptakan segala 
sesuatu berpasang-pasangan; semua bin tang-bin tang di cakrawala betjalan pada ga- 
ris edar yang telah ditetapkan Allah; ajal dan hari kiamat datangnya secara tiba- 
tiba; Allah menghibur hati Rasulullah s.a.w. terhadap sikap kaum musyrik in yang 
menyakitkan hatinya. 


706 


36. YAASI1N 


IUZ 22 



YAA SIIN 

SURAT KE 36 : 83 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang 


PERNYATAAN DARI ALLAH BAHWA MUHAM- 
MAD SA W ITU BFNARBENAR SEORANG 
RASUL YANG MEMBAWA AL QUR AN SE- 
BA GAI WAHYU DARI ALLAH. 


Gunanya Al Qur'an diturunknn kepada Muham 
mad s.a.w. 


Yaa siin , 764) 




Demi Al Qur’an yang pcnuh hikmah 


sesungguhnya kamu salah seorang dan 
lasul-rasul, 


(yang berada) di atas jalan yang luma, 




(scbagai wahyu) yang drturunkan oleh 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang 




agar kamu membcri peringatan kepada 
kaum yang bapak-bapak mereka belum 
pernah diberi peringatan, karena itu mere- 
ka lalai. 


Kebanyakan tvang kafir pasli menda/iat azab 

karena tidak mengindahkan peringatan Allah 

7. Sesungguhnya telah pasti berlaku per- 

kataan (ketentuan Allah) tcrhadap keba- 
nyakan mereka. karena mereka tidak 

beriman. 




JVZ 22 


36. Y A AS IIN 


707 


8. Sesungguhnya Kami telah memasang be- 
lenggu di leher mereka, lalu tangan mere- 
ka (diangkat) ke dagu, maka kaiena itu 
mereka teitengadah. 

9. Dan Kami adakan di hadapan mereka 
din ding dan di belakang mereka din ding 
(pula), dan Kami tutup (mata) mereka 
sehingga mereka tidak dapat melihat. 

10. Sama saja bagi mereka apakah kamu 
memberi peringatan kepada mereka 
ataukah kamu tidak memberi peringatan 
kepada mereka, mereka tidak akan ber- 
iman. 

Peringatan hanya berguna bagi orang yang takut 
kepada Allah. 

11. Sesungguhnya kamu hanya memberi pe- 
ringatan kepada orang-orang yang mau 
mengikuti peringatan 1265 ) dan yang takut 
kepada Tuhan Yang Maha Pemurah 
walaupun dia tidak melihatNya. Maka 
berilah mereka kabar gembira dengan am- 
punan dan pah ala yang mulia, 

12. Sesungguhnya Kami menghidupkan 
orang-orang mati dan Kami menuliskan 
apa yang telah mereka kerjakan dan be- 
kas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan 
segala sesuatu Kami kumpulkan dalam 
Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh). 

Kisah penduduk sebuah kota yang harus menjadi 
pelafaran bagi penduduk Mekah. 

13. Dan buatiah bagi mereka suatu perum- 
pamaan, yaitu penduduk suatu negeri keti- 
ka utusan-utusan dating kepada mereka; 

14. (yaitu) ketika Kami mengutus kepada 
mereka dua orang utusan, lalu mereka 
mendustakan keduanya, kemudian Kami 
kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, ma- 
ka ketiga utusan itu berkata: '’Sesung- 
guhnya kanu adalah orang-orang yang di utus 
kepadamu" 






>■ - 

0 \j~i~ \ 


1265). Maksudny i peringatan yang dibcrQtan oleh Nabi Muhammad *.a.w hanyalah berguna bagi orang 
yang mau mengikutinya. 


708 


36. YAAS1IN 


JUZ 23 


15. Mereka menjawab: "Kamu tidak lain 

hanyalah manusia seperti kami dan Allah 
Yang M&ha Pemurah tidak menurunkan 
sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pen- 
dusta belaka". 

16. Mereka berkata: 'Tuhan kami mengeta- 
hui bahwa sesungguhnya kami adalah 
orang yang diutus kepada kamu. 

17. Dan kewqjiban kami tidak lain hanyalah 
menyampaikan (perintah Allah) dengan 
jelas". 

18. Mereka menjawab. "Sesungguhnya kami 
bemasib malang karena kamu. sesung- 
guhnya jika kamu tidak berhenti (menye- 
nj kami), niscaya kami akan merajam 
kamu dan kamu pasti akan mendapat sik- 
sa yang pedih dari kami". 

19. Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan 
kamu itu adalah karena kamu sendiri. 
Apakah jika kamu diberi peringatan 
(kamu mengancam kami)? Scbcnamya kamu 
adalah kaum yang melampaui batas". 

20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang 
laki-laki (Habib An Najjar) dengan bcrgegas- 
gcgas ia berkata: "Hai kaumku, ikutiiah 
utusan-utusan itu, 

21. ikutiiah orang yang tiada minta balasan 
kepadamu; dan mereka adalah orang- 
orang yang mendapat petunjuk. 


’y&d '<5 

J'i ' iyi 




. >- >- 


A. «• >■- . > 


JLZ 23 


22. Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) 
yang tclah menciptakanku dan yang hanya 
kepada-Nya-lah kamu (semua) akan di- 
kembalikan? 

23. Mengapa aku akan menyembah tuhan- 
tuhan sclain-Nya, jika (Allah) Yang Maha 
Pemurah menghendaki kemudharatan tcr- 
hadapku, niscaya syafaat mereka tidak 
member! manfaat sedikitpun bagi duiku 
dan mereka tidak (pula) dapat menyela- 
matkanku? 


d,ty 

J^ie. 

a ... 




JUZ 23 


36. YAASIIN 


709 


• S k. k 


24. Sesungguhnya aku kalau begitu past! ber- 
ada dal am kesesatan yang nyata. 

25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada 
Tuhanmu, maka dengarkanlah (pengaku- 
an keimanan)ku. 

26. Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke 

suiga ,> H4<). la berkata: “Alangkah baik- 
nya sekiranya kaumku mengetahui, 

27. apa yang menyebabkan Tuhanku mem- 
ben am pun kepadaku dan menjadikan 
aku termasuk orang-otang yang dimulia- 
kan”. 

28. Dan Kami tidak menurunkan kepada 
kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pa- 
su kan pun dari langit dan tidak Layak Ka- 
mi menurunkannya. 

29. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan 
satu teriakan juaxa saja; maka tiba-tiba 
mereka semuanya mati. 

Penyesalan terhadap nrang-orang yang tidak ber- 
iman. 

30. Alangkah bes&mya penyesalan terhadap 
hamba-hamba itu, tiada datang seorang 
rasulpun kepada mereka melainkan me- 
reka selalu memperolok-olokkannya. 

31. Tidakkah mereka mengetahui berapa 
banyaknya umat-umat scbelum mereka 
yang telah Kami binasakan, bahwasanya 
orang-orang (yang telah Kami binasa- 
kan) itu tiada kembali kepada me- 
reka 12 ® 7 ). 

32. Dan setiap mereka semuanya akan dikum- 
pulkan lagi kepada Kami. 

Tanda-tanda kekuasaan Allah iw.t. 

33. Dan suatu tan da (kekuasaan Allah yang 
besar) bagj mereka adalah bumi yang ma- 
ti. Kami hidupkan bumi itu dan Kami ke- 
luarkan daripadanya biji-bijian, maka dari- 
padanya mereka makan. 




✓ <•£ 


& U-&* 




1266) Menutut riwayat, iaki-laki itu dibunuh oleh kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya se- 
bagai nasihat kepada kaumnya scbagarmana tersebut dalam ayat 20 s/d 25. Ketika dia akan me 
ntnggal, Malaikat tunin memberitahukan bahwa Allah telah mcngampuni dosanya dan dia akan 
masuk surga. 

1267) .Maksudnya: mereka itu tidak kembali ke dunia. 


710 


36. YAAS11N 


JUZ 23 


34. Din Kami jadikan padanya kebun-kcbun 
kurma din anggur dan Kami pancaikan 
padanya bebetapa mata air, 

33. supaya mereka dapat makan din buah- 
nya, dan daii apa yang diusahakan oleh 
tangan mereka. Maka mengapakah me- 
reka tidak benyukur? 

36. Maha Suci Tuhan yang telah mencipta- 
kan paiangan-pasangan semuinya, balk dan 
apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan 
dari dirt meieka maupun dari apa yang ti- 
dak mereka ketahui. 

37. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang 
besar) bagi mereka adalah malam; Kami 
tanggalkan siang dari malam itu, maka 
dengan serta merta mereka berada dal am 
kegelapan, 

38. dan matahari beqalan di tempat peredar- 
annya. Demikianlah ketetapan Yang Ma- 
ha Perkara lagi Maha Mengetahui. 

39. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan man- 
zilah-manzilah, aehingga (setelah dia sam 
pai ke manzilah yang terakhir) kembali- 
lah dia sebagai bentuk tan dan yang 
tua»«8). 

40. Tidaklah mungkin bagi matahari men- 
dapatkan bulan dan malam pun tidak da- 
pat mendahului siang. Dan masing-ma- 
dng beredar pada garis edarnya. 

41. Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang 
besar) bagi meieka adalah bahwa Kami 
angkut keturunan mereka dalam baht era 
yang penuh muatan, 

42. dan Kami dptakan untuk mereka yang 
akan mereka kendarai seperti bahtera 
itu l«’). 

43. Dan jika Kami menghendaki niscaya Ka- 
mi tenggelamkan mereka, maka tiadalah 
bagi mereka penolong dan tidak pula 
mereka diselamatkan. 


- i* " l" VKl 


®bj£L^ 


3£: 

ffjLb 1 jbb Ky't-b 

^ by^ys* yyi) 

iolj 


1268) Maksudnya: bulan bulan itu pada awal bulan, kecil berbcntuk vabit, kemudian lesudih menem- 
pati manzilah -manzilah. dia menjadi purnama, kemudian pada mannlah terakhir kelihatan seperti 
randan kering yang melengkung, 

1 269) Maksudnya: binatang-bmatang tunggangan, dan alat-alat pengangkutan umumnya. 



JUZ 23 


36. YAASIIN 


711 


r-« 


44. Tetapi (Kami sclamatkan mercka) k arena 
rahmat yang bcsar dari Kami dan untuk 
memberikan kesenangan hidup sampai kc- 
pada suatu ketika. 

45. Dan apabita dikatakan kepada mereka: 
"Takutlah kamu akan siksa yang di 
hadapanmu dan siksa yang akan datang 
supaya kamu mendapat rahmat", (nis- 
caya mercka berpaling). 

46. Dan sekali-kali tiada datang kepada me- 
rcka suatu tan da daxi tanda-tanda ke- 
kuasaan Tuhan mereka, melainkan me- 
reka selalu berpaling daripadanya. 

47. Dan apabita dikatakan kepada mereka: 

"Nafkahkanlah vebahagian dari rezki yang 
diberikan Allah kepadamu", maka orang- 
orang yang kafir itu berkata kepada 
orang-orang yang beriman: ’’Apakah kami 
akan memberi makan kepada orang-orang 
yang jika Allah menghcndaki tcntulah 

Dia akan memberinya makan, tiadalah 

kamu melainkan dalam kesesatan yang 
nyata". 

48 Dan mereka berkata: "Bilakah (tcrjadi- 

nya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu 
adalah orang-orang yang benar'’” 

49. Mereka tidak menunggu melainkan satu 
teriakan saja^tO) yang akan membina- 
sakan mereka ketika mereka sedang ber- 
tengkar. 

50. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu 
wasiatpun dan tidak (pula) dapat kembali 
kepada keluarganya. 

Keadaan orang-orang mu ‘min di hari kiamat. 

51. Dan ditiuplah sangkakala 1 J71 ), maka ti- 
ba-tiba mereka ke luai dengan segera dari 
kuburnya (menuju) kepada Tuhan me- 
reka. 


1^=. 

Jd aX' 1 ^ 

1 ' *' 

' A , 

?jj>b # -L>-j i 

©5 






1) 


1270) Maksudnya suara tiupan sangkakala yang pertama yang menghancurkan bumi ini. 

1271) .Tiupan mi adalah tiupan sangkakala yang kedua yang sesudahnva bangkitlah orang-orang dalam 
kubur. 


712 


36. YAASJIN 


IUZ 23 


52. Mereka berkata: "Aduh celakalah ka- 
mi’ Siapakah yang mcmbangkitkan kami 
dari tempat-tidur kami (kubur)?” Inilah 
yang dganjikan (Tuhan) Yang Maha Pe- 
murah dan benarlah Rasul-rasul(Nya). 

53. Tidak adalah teriakan itu retain sekali 
teriakan saja, maka tiba-tiba mereka se- 
mua dikumpulkan kepada Kami. 




54 Maka pada hari itu seseorang tidak 
akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak 
dibalasi, kecuali dcngan apa yang telah 
kamu kcrjakan. 




55. Scsungguhnya pcnghuni surga pada hari 
itu berscnang-senang dal am kegibukan 
(mereka). 

56. Mereka dan isteri-isteri mereka berada da- 
lam tempat yang teduh, bcrtclekan di atas 
dipan-dipan. 

57. Di surga itu mereka memperoleh buah- 
buahan dan memperoleh apa yang me- 
reka minta. 

58. (Kepada mereka dikatakan): "Salam”, se- 
bagai ucapan selamat dari Tuhan Yang 
Maha Penyayang. 

59. Dan (dikatakan kepada orang-orang ka- 
fir): "Berpisahlah kamu (dari orang-orang 
mu'min) pada hari ini, hai orang-orang 
yang berbuat jahat. 


'01 








Tempelak (cenaan; Allah terhadap orang-orang 
yang tidak beriman. 

60. Bukankah Aku telah memerintahkan ke- 
padamu hai Bani Adam supaya kamu ti- 
dak menyembah syaitan? Sesungguhnya 
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi 
kamu”, 

61. dan hendaklah kamu menyembah-Ku Ini- 
lah jalan yang lurus. 

62. Sesungguhnya syaitan itu telah menye- 
satkan sebahagian besar di antaramu. 
Maka apakah kamu tidak mcmikirkan? 












JUZ 23 


36. YAASILN 


713 


rm 


63. Inilah Jahannam yang dahulu kamu di- 
ancam (dengannya). 

64. Masuklah ke dalamnya pads hari ini di- 
sebabkan kamu dahulu mengingkarinya. 

65. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka, 
dan berkatalah kepada Kami tangan me- 
teka dan memberi kcsaksianlah kaki me- 
rcka terhadap apa yang dahulu mereka 
usahakan. 

66. Dan jikaiau Kami menghendaki pastilah 
Kami hapuskan pcnglihatan mata me- 
reka; lalu mereka berlomba-lomba (men- 
cari) jalan. Maka betapakah mereka da- 
pat melihat(nya). 

67. Dan jikaiau Kami menghendaki pastilah 
Kami rubah mereka di tempat meteka 
berada; maka mereka tidak sanggup ber- 
jalan lagi dan tidak (pula) sanggup kern 
bait. 

68. Dan batang siapa yang Kami panjang- 
kan umurnya niscaya Kami kembalikan 
dia kepada kejadian(nya) 1J72 ). Maka apa- 
kah mereka tidak memikirkan? 

Muhammad s.a.w. bukan storang penyair. 

69. Dan Kami tidak mengajarkan syair ke- 
padanya (Muhammad) dan bersyair itu 
tidaklah layak bagmya. Al Qur'an itu ti- 
dak lain hanyalah pelajaran dan kitab 
yang memberi penerangan, 

70. supaya dia (Muhammad) memberi per- 
ingatan kepada orang-orang yang hidup 
(hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan 
(azab) terhadap uiang-oiang kafir. 

Kekuasaan Allah membangkitkan manusia di hari 

ktamat. 

71. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa 
sesungguhnya Kami telah mcnciptakan bi- 
natang ternak untuk mereka yaitu seba- 
hagian dan apa yang telah Kami cipta- 
kan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu 
mereka menguasainya? 


Lj: ' 




1272) Makiudnya kembali menjadi lemah dan kurang akal. 


714 


36. YAASIIN 


JUZ 23 




72. Dan Kami tundukkan bmatang-binatang 
itu untuk mereka; maka sebahagiannya 
menjadi runggangan mereka dan sebaha- 
giannya mereka mak&n. 

73. Dan mereka memperolch padanya man- 
faat-manfaat dan minuman. Maka menga- 
pakah mereka tidak bersyukur? 

74. Mereka mengambil sembahan-sembahan se- 
lain Allah agar mereka mendapat pertolongan 


^ c j 


■jj 




m! )*■ Adi 


75. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong 
mereka; padahal berhala-berhala itu men- 
jadi tentara yang disiapkan untuk menjaga 
mereka. 

76. Maka janganlah ucapan mereka menye- 
dihkan kamu. Sesungguhnya Kami me- 
ngetahui apa yang mereka rahasiakan dan 
apa yang mereka nyatakan, 

77. Dan apakah manusia tidak memperhati- 
kan bahwa Kami menciptakannya dari sc- 
titik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi 
penantang yang nyatal 

78. Dan dia membuat perumpamaan bagj Ka- 
mi; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia 
berkata; "Siapakah yang dapat meng- 
hidupkan tulang belulang, yang tclah han- 
curluluh?" 

79. Katakanlah: "la akan dihidupkan oteh 

Tuhan yang menciptakannya kali yang 
pcrtama. Dan Dia Maha Mengctahui ten- 
tang segala makhluk, 

80. yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu 
api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba 
kamu nyalakan (api) dari kayu itu.” 

81. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan 
langit dan bumi itu berkuasa mencipta- 
kan kembali jasad-jasad mereka yang sudah 
hancur itu? Bcnar. Dia berkuasa. Dan Dialah 
Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. 

82. Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia 
menghendaki sesuatu hanyalah berkata 
kepadanya: "Jadilah!” maka terjadilah ia. 


83. Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan- 
Nya kckuasaan atas segala sesuatu dan 
kepada-Nyalah kamu dikembalikan. 


' J-r * - 
A” i » < •'* [< | ' 




j-OL). Jjfe- s J' 


{ i 





JUZ 23 


36. YAAS11N 


715 


PENUTUP 

Surat ”Yaa Slin" mengemukakan tentang A1 Qur'an, kenabian Muhammad, menegaskan 
adanya hari bcrbangkit disertai bukti-bukti baik bukti-bukti alamiyah maupun bukti-buktinya 
akliyah; kemudian mengemukakan beberapa perumpamaan di aniaranya dengan mengemukikan 
kisah utusan-utusan Nabi Isa Almasih a.s. dengan penduduk Anthakiyah. Kesemuanya dikc- 
mukakan sebagai penghibur hati Rasulullah s.a.w. dan untuk menambah keyakinan orang-orang 
yang beriman yang sedang mengalami tekanan-tekanan dari kaum musyrikin. 


HU BUN GAN SURA T YAA SHN DENGAN ASH SHAAFFAA T 

1 Pada surat Yaa Siin disebut sccara umum ten tang umat-umat yang telah dihancurkan Allah 
karena ingkar kepada-Nya, sedang jurat Ash Shaatfaat menjelaskannya dengan menyebut 
kisah-kisah Nuh a.s.; Ibrahim a.s., Isa a.s. dengan kaummnya. 


2 . 


3 . 


Pada akhir surat Yaa Siin disebut secara umumkeadaan orang-orang mu’min dan orang-orang 
kafir di hah kiamat. sedang surat Ash ShaafTaat menjelaskannya. 

Pada surat Yaa Siin disebutkan tentang kekuasaan Allah membangkitkan manusia dan meng- 
hidupkannya kembali, karena Dia-lah yang mcnciptakan mereka dan Dia-Lah yang menghen- 
daki demikian. sedang surat AshShaaffaat menjelaskan lebih luas dengan mengemukakan 
contoh-contoh yang berhubungan dengan itu. 


716 


37. ASH SHAAFFAAT (YANG BtRSHAF-SHAF) 


JUZ 23 



JUZ 23 


37. ASH SHAAFFAAT (YANG BERSHAF-SHAF) 


717 



mm 


ASH SHAAFFAAT 
(YANG BERSHAF-SHAF) 
SURAT ICE 37 : 182 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


BUKTI-BUKT! KEESAAN ALLAH. 


langit dipelihara dan gangguan syairan. 

Demi (xombongan) yang bcrshaf-shaf de- 
ngan sebenar-benarnyal273) i 

dan demi (rombongan) yang mclarang dc 
ngan sebenar-benamya (daii perbuatan 
perbuatan ma'siat), 

dan demi (rombongan) yang membaca 
kan pelajaran. 


Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. 


Tuhan langit dan bumi dan apa yang ber 
ada di antara keduanya dan Tuhan tempat- 
tempat terbit matahan. 


Sesungguhnya Kami telah mcnghias la- 
ngit yang terdekal dengan hiaian. yaitu 
bintang-bintang, 

dan telah memeliharanya (sebenar-benar- 
nya) dari sctiap syaitan yang sangat dur- 
haka, 

syaitan-jyaitan itu tidak dapat mende- 
ngar-dengarkan (pembicaraan) para malai- 
kat dan mereka dilempari dari regala pen- 
juru. 




Untuk mengusir mereka dan bag) mereka 
siksaan yang kekal, 


1273). Yang dimaksud dengan "rombongan yang berihaf-iha!" ulah para m&laikat atau makhluk lam 
reperti burung-burung 


718 


37. ASH SHAAFFAAT (YANG BERSHAF-SHAF) 


JUZ 23 


: . 


10- akin tetapi barangnapa (di antaia me- 
reka) yang mencun-curi ( pern bi car aan); 
maka u dikcjar oleh sutuh api yang oe- 
merlang. 

Tuhan menwiahkan dalil-dalil kaum musyrikin. 

11. Maka tanyakanlah kepada mereka (mu- 
sytik Mekah) : "Apakah mcreka yang le- 
bih kukuh kejadiannya ataukah apa 117 *) 
yang telah Kami dptakan itu?" Sejung- 
guhnya Kami telah mendptakan mereka 
dari tan ah liat. 

12. Bahkan kamu menjadi heran (tcrhadap 
keingkaran mereka) dan mereka meng- 
hmakan kamu. 

13. Dan apabila mcreka diberi pelajaxan me- 
reka tiada mengingatnya. 

14. Dan apabila mereka melihat sesuatu tan- 
da kebesaran Allah, mereka aangat meng- 
hinakan 

15. Dan mereka bcrkata; ”lni tiada lain ha- 
nyalah sihir yang nyata. 

16. Apakah apabila kami telah mati dan telah 
menjadi tan ah serta menjadi tulang be- 
lulang, apakah benar-bcnar kami akan di- 
bangkitkan (kembali)? 

17. Dan apakah bapak-bapak kami yang te- 
lah terdahulu (akan dibangkitkan pula)”? 


18. 


Katakanlah: 

hina". 


”Ya, dan kamu akan ter- 


19. Maka aesungguhnya kebangkitan itu ha- 
nya dengan satu teriakan saja; maka ti- 
ba-tiba mereka melihatnya. 

Keadaan orang-orang mutyrik di akhirat. 

20. Dan mereka berkata: "Aduhai celakalah 
kita ! '* Inilah hari pembalasan 


21. Inilah hari keputusan 1 J7S ) yang kamu sc- 
lalu mendustakannya 1 J76 ). 




© Aj'i 

© ' pi) 


1274) Maksudnya malaikat, langit. bumi dan lain lain 

1275) . Han keputusan maksudnya ialah hari Allah s w.l. mcmben keputusan dan pembalasan kepada 
hamba-Nya. 

1276) Ayat 20 adalah peicakapan yang terjadi antara scsama orang-orang kafir 


UK I 9 


JUZ 23 


37. ASH SHAAFFAAT (YANG BERSHAF-SHAF) 


719 



22. 

(kepada malaikat dlperintahkan): ”Kum- 
pulkanlah orang-orang yang zalim bc- 
serta teman sejawat mereka dan sembah- 
an-sembahan yang sclalu mereka sembah, 


23. 

selain Allah; maka tunjukkanlah kepada 
mereka jalan ke neraka. 

^ Ot 

" 1 

24. 

Dan tahanlah mereka (di tempal per- 
hentian) karena sesungguhnya mereka 
akan ditanya: 


25. 

"Kenapa kamu tidak tolong menolong?” 


26. 

Bahkan mereka pada hari itu mcnyerah 
din. 


27. 

Sebahagian dari mereka menghadap ke- 
pada sebahagian yang lain berban lali- 
ban tahan. 


28. 

Pengikut-pengikut mereka berkata (ke 
pada pemimpin-pemimpin mereka): ”Se 
sungguhnya kamulah yang datang ke- 
pada kami dari kanan l 777)**_ 

<g> JW ' 

29. 

Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: 
"Sebenarnya kamulah yang tidak bet 
iman" 


30. 

Dan sekali-kali kami tidak bcTkuasa ter- 
hadapmu, bahkan kamulah kaum yang 
melampaui batas. 


31. 

Maka pastilah putusan (azab) Tuhan kita 
menimpa atas kita; sesungguhnya kita 
akan merasakan (azab itu). 


32. 

Maka kami telah menyesatkan kamu, se- 
sungguhnya kami adalah orang-orang yang 
sc sat. 


33. 

Maka sesungguhnya mereka pada hari itu 
bersama-sama da lam azab. 


34. 

Sesungguhnya demikianlah Kami bcr- 
buat terhadap orang-orang yang berbuat 
jahat. 


1277).Maksudnya: para pcrmmpm ltu menditangi pengikul-pengikutnya dengan membawa tipu muv 
Uhat yang mengikat hati. 


720 


37. ASH SHAAFFAAT (YANG BERSHAF-SHAF) 


JUZ 23 


35. 

Scsungguhnya mereka dahulu apabila di- 
katakan kepada mereka. "l.aa ila ah a iUal- 



lah” (Tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah) mereka menyombongkan 



diri. 


36. 

dan mereka berkaia. "Apakah scsungguh- 
nya kami harus meninggalkan sembahan- 



sembahan kami karena seorang penyair 
gila 1 ” 


37. 

Sebenamya dia (Muhammad) telah da- 
ung membawa kebenaxan dan mem- 
benarkan rasul-rasul (sebelumnya) 


38. 

Scsungguhnya kamu pasti akan merasa- 
kan azab yang pedih. 


39. 

Dan kamu tidak diberi pcmbalasan me- 
lainkan terhadap kejahatan yang telah ka 
mu kerjakan. 


Ktadaan orang-orang mu ‘min di surga. 


40 

tetapi hamba-hamba Allah yang dibersih- 
kan (dan dosa). 


41. 

Mereka itu memperolch rer.ki yang ter- 
tentu. 


42. 

yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah 
orang-orang yang dimuliakan. 


43. 

di dalam surga- surga yang penuh ni*- 
mat. 

a ✓ 4 >• 

A , „>rr. k 

44. 

di atas takhta-takhta kebesaran berhadap- 
hadapan 


45. 

Diedarkan kepada mereka gelas yang ber- 
isi khamar dari sungai yang mcngalir 


46. 

OA'arnanya) putih bersih, sedap rasanya 
bagi orang-orang yang minum. 


47. 

Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan 
mereka tiada mabuk karenanya. 


48. 

Di visi mereka ada bidadan-bidadari yang 
tidak liar pandangannya dan jelita mata- 
nya. 


49. 

scakan-akan mereka adalah telut (burung 
unta) yang tersimpan dengan bark 

A-v » r-rx-V 


JUZ 23 


37. ASH SHAAFFAAT (YANG BERSHAF-SHAF) 


721 


50. 

Lalu sebahagian mereka menghadap ke- 
pada sebahagian yang lain sambi) ber- 
cakap-cakip. 


51. 

BcrkataJah salah sentang di antara me- 
reka: 'Sesungguhnya aku dahulu (di du- 

nia) mempunyai seorang (eman, 


52. 

yang herkata: "Apakah kamu sungguh- 

sungguh termasuk crang-orang yang 

membenarkan (hari berbangkitV 


53. 

Apakah bila kita telah mati dan kita tclah 
menjadi tanah dan tulang belulang, apa- 
kah sesungguhnya kita benar-benar (akan 
dibangkitkan) untuk diberi pembalasan? " 


54 

Berkata pulalah ia: "Maukah kamu me 
ninjau (temanku itu)?" 


55. 

Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat 
temannya itu di tengah-tengah neraka me 
nyala-nyala. 


56 

ia berkata (pula) "Demi Allah, sesung- 
guhnya kamu benar-benar hampir men- 
celakakanku, 

0 O 1 /}' 1 o j S 

57. 

jikalau tidaklah karena ni’mat Tuhanku 
pastilah aku termasuk orang-orang yang 
diseret ike netaka). 


58. 

Maka apakah kita tidak akan mati? 


59 

melainkan hanya kemaiun kita yang per- 
tama saja (di dunia), dan kita tidak akan 
disiksa (di akhirat ini)? 


60 

Sesungguhnya ini benar-benar kemenang- 
an yang besar. 


61. 

Untuk kemenangan setupa ini hendaklah 
berusaha orang-otang yang bekerja" 


62. 

(Makanan surga) itukah hidangan yang 
lebih baik ataukah pohon zaqqum 1278 ). 


Buah potion zaqqum makanan ahli neraka. 


63. 

Sesungguhnya Kami menjadikan pohon 
zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang 
yang zalim. 


1278). Zaqqum adalah jenis pohon yang tumbuh di neraka 



722 


37. ASH SHAAFFAAT (YANG BERSHAF-5HAF) 


JUZ 23 


64. Sesungguhnya dia adaiah scbatang po- 
hon yang ke luar dan dasar neraka jahim. 

65. mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan. 

66. Maka sesungguhnya mereka benar-benar 
memakan sebagian daii buah pohon itu, 
maka mereka memenuhi perutnva de- 
ngan buah zaqqum itu. 

67. Kemudian sesudah makan buah pohon 
zaqqum itu pasu mereka mendapat mi- 
numan yang bercampur dengan air yang 
sangat panas. 

68. Kemudian sesungguhnya umpat kembali 
mereka benar-benar ke neraka Jahim. 

69. K arena sesungguhnya mereka mendapati 
bapak-bapak mereka dalam keadaan 
sesat. 

70 Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengi- 
kuti jejak o rang -or an g tua mereka itu. 


© y^r' ^ ^ ftp- 

^ eu \i 'y£ ^>44 


Akibat yang didenta umai dahulu yang membang- 
kang terhadap kebtnaran. 

71. Dan sesungguhnya telah sesat sebelum 
mereka (Quraisy) sebagian besar dan 
orang-orang yang dahulu, 

72. dan sesungguhnya telah Kami utus pem- 
beri-pemberi peringatan (rasul-rasul) di 
kalangan mereka. 

73. Maka perhatikanlah bagaimana kesudah- 
an orang-orang yang diberi peringatan itu. 

74. Kecuali hamba-hamba Allah yang diber- 
sihkan (dan dosa tidak akan diazab). 


ivy \ aIjI [ 


Allah mengahulkan permohonan Sabi Nuh a s. 

75. Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: 
maka sesungguhnya sebaik-baik yang 
memperkenankan (adaiah Kami). 

76. Dan Kami telah menyelamatkannya dan 
pengikutnya dan bencana yang besar. 




4 NS v w x ' 


JUZ 23 


37. ASH SHAAKFAAT (YANG BERSHAF-SHAF) 


723 



77. 

Dan Kami jadikan anak cucunya orang- 
orang yang melanjutkan keturunan. 


78. 

Dan Kami abadikan untuk Nuh itu (puji- 
an yang baik) di kalangan o rang -o rang 
yang datang ksmudian; 


79. 

"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di 
seluruh alam”. 


80. 

Sesungguhnya demikianlah Kami mem- 
ber) balaaan kepada orang-orang yang 
berbuat baik. 


81. 

Sesungguhnya dia termasuk di antaia 
hamba-hamba Kami yang betiman. 


82. 

Kemudian Kami tenggelamkan orang-orang 
yang lain. 


Nabi Ibrahim a.s. menghan cur kart berhalo. 


83. 

Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar 
termasuk golongannya (Nuh) * 279 ). 


84. 

(Ingatiah) ketika ia datang kepada Tuhan- 
nya dengan hati yang surf 128 ®). 

* • ■ » 

83. 

(Ingatiah) ketika ia berkata kepada bapak- 
nya dan kaumnya: "Apakah yang kamu 
sembah itu? 

^ aJS/.J 13 jj 

86. 

Apakah kamu menghendaki sc m bah an - 
tern bah an selain Allah dengan jalan ber- 
bohong? 


87. 

Maka apakah anggapanmu terhadap Tu- 
han semes ta alam?” 


88. 

Lalu ia memandang sekali pandang ke 
bintang-bintang. 

& { \ 

89. 

Kemudian ia berkata: "Sesungguhnya aku 
sakit” 


90. 

Lalu mereka berpaling daripadanya de- 
ngan membelakang. 


1279) Maksudny»: Ibrahim termasuk gotongan Nuh a s. dalam keimanan kcpada Allah dan pokok- 
pokok ajaran agama. 

1280) Maksud "datang kcpada Tuhannya" ialah mengikhlaskan hatinya kepada Allah dcngan aepenuh- 
pcnuhnya. 


724 


37. ASH SHAAFFAAT (YANG BERSHAF-SHAF) 


JUZ 23 


.7 77V. . 


91. Kemudian ia pergi dengan diam-diam ke- 
pada beihala-berhala meieka; lalu ia ber- 
kata: "Apakah kamu tidak makan 1281 )? 

92. Kenapa kamu tidak menjawab?” 

93. Lalu dihadapinya bethala-bethala itu sam- 
btl memukulnya dengan tangan kanan- 
nya (dengan kuat). 

94. Kemudian kaumnya da tang kepadanya 
dengan bergegas. 

95. Ibrahim bcrkata: "Apakah kamu menyem- 
bah patung-patung yang kamu pahat itu? 

96. Padahal Allah -lah yang menciptakan ka- 
mu dan apa yang kamu perbuat itu". 

97. Mereka berkata: "Dinkanlah suatu ba- 
ngunan untuk (mcmbakar) Ibrahim; lalu 
lemparkanlah dia ke dalam api yang me- 
nyala-nyala itu". 

98. Mereka hendak melakukan ttpu muslihat 
kepadanya, maka Kami jadikan mereka 
orang-orang yang hina 1202 ). 

99. Dan Ibrahim berkata: "Sesungguhnya 

aku pergi mcnghadap kcpada Tuhanku, 
dan Dia akan mcmbcri petunjuk ke- 
padaku 1283 ). 






^ U 1 3^ 
j yii li j di ’S 


Penyembelihan Ismail a.s. 

100. Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku 
(jeorang anak) yang termasuk orang- 
orang yang saleh. 

101. Maka Kami beri dia khabar gembira de- 
ngan seo rang anak yang amat sabar 128 *). 




1261). Maksud Ibrahim dengan perkataan Itu, ialah mengejek beihala-berhala itu, karena dekat berhala 
itu banyak diletakkan makanan-makanan yang baik sebagai sajian iajian. 

1282).Maksudnya: Tuhan menggagalkan tipu daya mereka. 

12H3).Maksudnya: Ibrahim pergi ke suatu negeri untuk dapat menyembah Allah dan bcrda'wah. 
1284).Yangdimaksud ialah Nabi Ismail a.s. 


JUZ 23 


37. ASH SHAAFFAAT (YANG BERSHAF-SHAF) 


725 


102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur 
sanggup) bcrusaha bersama-sama Ibra- 
him, Ibrahim berkata: "Hai anakku se- 
sungguhnya aku melihat dalam mimpi 
bahwa aku menyembelihmu. Maka fikir- 
kanlah apa pendapatmu!" la mcnjawab: 
"Hai bapakku, kerjakanlah apa yang di- 
permtahkan kepadamu; insya Allah kamu 
akan mendapatiku termasuk orang-orang 
yang sabar". 


3 » Akj US 


103 Tatkala kcduanya tclah berserah din dan 
Ibrahim membaringkan anaknya atas pc- 
lipis(nya), (nyatalah kcsabaran kcduanya). 




104. Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, 


105. sesungguhnya kamu telah membenarkan 
mimpi ituH**)", sesungguhnya demikian- 
lah Kami memberi balasan kepada orang- 
orang yang berbuat baik. 




106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu uji- 
an yang nyata. 

107. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor 
sembelihan yang besar 1286 ). 






108. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian 
yang baik) di kalangan orang-orang yang 
datang kemudian, 

109. (yaitu) "Kescjahtcraan dilimpahkan atas 
Ibrahim”. 




110. Demikianlah Kami memberi balasan ke- 
pada orang-orang yang berbuat baik. 

111. Sesungguhnya ia termasuk hamba-ham- 
ba Kami yang be rim an. 




1285) . Yang dimiksud dengan "membenarkan mimpi" ialah mempercayai bahwa mimpi itu benar dari 
Allah s.w.t dan wajib melaksanakannya. 

1286) Sesudah nyata kesabaran dan keta’atan Ibrahim dan Ismail a s. maka Allah melarang menyem- 
belih Ismail dan untuk meneruskan koiban. Allah menggantinya dengan seekor sembelihan (kam- 
bmg). Peristrwa ini menjadi dasar disyarutkannya Qurban yang ditakukan pada hari Raya Haji. 


726 


37. ASH SHAAKFAAI (YANG BERSHAF-SHAF) 


JUZ 23 



Kabar gembira tentang kelahiran Ishaq. 


Dan Kami beri dia kabai gembiia dengan 
(kelahiran) Ishaq seorang nabi yang ter- 
masuk orang-orang yang saleh. 




Kami limpahkan keberkatan ataanya dan 
atas Ishaq. Dan di antara anak cucunya 
ada yang berbuat baik dan ada (pula) 
yang zalim terhadap dirinya sendiri de- 
ngan nyata. 


Ni’mat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi 
Musa a.s.. Harun a s.. Ilyas a.s., Luth a.s. dan 
Yunus a.s. 


114. 

Dan scsungguhnya Kami telah me- 
limpahkan ni'mat atas Musa dan Harun. 


115. 

Dan Kami selamatkan kcduanya dan kaum- 
nya dari bencana yang besar 


116. 

Dan Kami tolong mereka, maka jadilah 
mercka orang-orang yang menang. 


117. 

Dan Kami berikan kepada keduanya ki- 
tab yang sangat jelas. 


118. 

Dan Kami tunjuld keduanya ke jalan yang 
lurus. 


119. 

Dan Kami abadikan untuk keduanya (pu- 
jian yang baik) di kalangan orang-orang 
yang datang kemudian; 


120. 

(yaitu): ’’Kesejahteraan dilimpahkan atas 
Musa dan Harun". 


121. 

Scsungguhnya demikianlah Kami membeii 
balasan kepada orang-orang yang berbuat 
baik. 


122. 

Scsungguhnya keduanya termasuk hamba- 
hamba Kami yang beri man. 


123. 

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar ter- 
masuk sal ah seorang rasul-rasul. 


124. 

(Ingatlah) ketika ia berkata kepada kaum- 
nya: "Mengapa kamu tidak bertakwa? 

^ J'i 


JUZ 23 


37. ASH SHAAFFAAT (YANG BHRSHAF-SHAF) 


727 



Patutkah kamu menyembah Ba7 1287 ) dan 
kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta, 


(yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak 
bapakmu yang terdahulu?” 


Maka mereka mendustakannya, karena itu 
me re lea akan disc ret (ke neraka), 


kecuali hamba-hamba Allah yang diber 
sihkan (dan dosa). 




Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian 
yang baik) di kalangan orang-orang yang 
da tang kemudian. 

(yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas 
Ilyas?” 


0 _A-Jo J 


Seiungguhnya demikianlah Kami memberi 
balasan kepada orang-orang yang ber- 
buat baik. 

Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba 
Kami yang beriman. 


^ JVaJ ?' 1 J 'j ) Alii >[ 


Sesungguhnya Luth benar-benar salah se 
orang rasul. 


(Ingatlah) ketlka Kami selamatkan dia 
dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) 
semua. 


kecuali seorang perempuan tua (is ter my a 
yang berada) bersama-sama orang yang 
tinggal 

Kemudian Kami binasakan orang-orang 
yang lain* 2 ®8). 

Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk 
Mekah) benar-benar akan melalui (bekas- 
bekas) mereka di waktu pagi. 




dan di waktu malam. Maka apakah kamu 
tidak memikirkan? 

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah 
seorang rasul. 




1287) . Ra'I adalah nama salah satu berhala dan orang Phunicia; 

1288) . Yang dimaksud dengan "orang-orang yang lain” yaitu mereka yang tinggal di kota yang tidak ikut 

bersama l.uth a.s. 


728 


37. ASH SHAAFFAAT (YANG BERSHAF-SHAF) 


JUZ 23 


140. (ingatlah) ketika ta lari* 7 8’), ke kapal yang 
penuh muatan, 


141. kemudian ia ikut berundi 11 * 0 ) lalu dia ter- 
rnasuk orang-oiang yang kalah dalam un- 
dian. 


142. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam ke- 
adaan terceU ,J, l). 


143. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk 
orang-oiang yang banyak mengingat 
Allah, 


144. niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan 
itu aampai hari berbangkit. 


14S. Kemudian Kami lempaikan dia ke daerah 
yang tandui, tedang ia dalam keadaan 
sakit. 

y£>J \j A ixj # 

146, Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang 
pohon dari jenia labu. 

' 0 J 4 -V j 

147. Dan Kami utui dia kepada seratus ribu 
orang atau lebih. 

^ Oj J 1 

148. Lalu mereka beriman, k arena itu Kami 
anugerahkan keni*matan hidup kepada 
mereka hingga waktu yang tertentu. 


Tak layak Allah mempunyai anak perempuan. 


149. Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada 
mereka (orang -orang kafir Mekah): "Apa- 
kah untuk Tuhanmu anak -anak perem- 
puan dan untuk mereka anak laki- 
lakiU’J), 

© 5J4' 

130. atau apakah Kami menciptakan malai- 
kat-malaikat beiupa perempuan dan me- 
reka menyaksikan(nya)? 


151. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka 
dengan kebohongannya benar-benar mc- 
ngatakan: 

'<y ' 

1289) . Yang dimaksud dengan ''lari" di sini ialah peigi meninggalkan kcwajiban. 

1290) . Undian itu diadakan karena muatan kapal itu sangat penuh. Kalau tidak dikurangi mungkin akan 

tenggelam. Oleh sebab itu diadakan undian. Siapa yang kalah dalam undian itu dilemparkan ke 
laut. Yunut a.s. termasuk orang-oiang yang kalah dalam undian tersebut sehingga ia dilemparkan 
keluat. 

!291).Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya. 

1292) Orang musynkin mengalakan bahwa Allah mempunyai anak-anak perempuan (malaikat). pada- 
hal meieka sendiri menganggap hina anak perempuan itu. 


JUZ 23 


37. ASH SHAAFFAAT (YANG BERSHAF-SHAF) 


729 



730 


37. ASH SHAAFFAAT (YANG BERSHAF-SHAF) 


JUZ 23 



JUZ 23 


37. ASH SHAAFFAAT (YANG BERSHAF-SHAF) 


731 


179. Dan lihatlah. maka kclak mereka juga akan 
melihat. 




180. Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai 
kcperkasaan dan apa yang raereka kata- 
kan. 

181. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para 
tasul. 




182. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru *- 
kalian alam. 




PENUTUP 

Surat ini mengemukakan tentang ke-Esaan Tuhan dan daxi bukti-bukti terscbut dapat diambil 
kesimpulan bahwa tauhid akan menang. Dari kisah-kisah yang dikemukakan surat ini dapat 
diambil kesimpulan bahwa kaum yang mencntang rasulnya akan hancur. Begitu pula halnya 
dengan kaum musyrik Mckah yang menentang Nabi Muhammad s.a.w. akan mengalami kehan- 
curan. 


HUBUNGAN SURA TASH SHA A Eh A A T DENGAN SURA T SHAAD 

1. Dalam jurat Ash ShaafTaat disebutkan kisah para nabi, sedang surat Shaad menyebutkan ki- 
sah nabi-nabi yang belum disebutkan pad a jurat Ash Shaaffaat. seperti kisah Daud as. 
dan Sulaiman a.s. dan lam-lam. 

2. Dalam surat Ash Shaaffaat diterangkan bahwa orang-orang musyrik sebelum diutusnya Rasu- 
lullah s.a.w. selalu mengatakan, andaikata mereka mempunyai sebuah kitab pemberi peringat- 
an di antara kitab-kitab yang telah diturunkan kepada orang-orang dahulu, mereka akan ta’at 
sedang dalam surat Shaad ditegaskan bahwa A1 Qur'an I all kitab yang lcbih sempuma yang 
seharusnya mereka ta'ati andaikata mereka jujui dalam pengakuannya itu. 

3. Dalam surat Ash Shaaffaat diterangkan bahwa sesudah datang kepada orang-orang musynk 
Mekah A I Qur'an yang memberi peringatan tetapi mereka mengingkarinya, sedang dalam 
surat Shaad diterangkan sebab-sebab keingkaran mereka. 


732 


38 SHAAD 


JUZ 23 



JUZ 23 


38. SHAAD 


733 



SHAAD 


SURAT KE 38 : 88 ayat. 


Dcngan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


MUSUH PARA SAB! A KAN HANCVR. 

1. Shaad, demi A1 Qur’an yang mempunyai 
keagungan. 

2. Sebcnamya orang-orang kafir itu (berada) 
dalam kesombongan dan permusuhan yang 
sengit. 




Betapa banyaknya umat sebelum mereka 
yang telah Kami binasakan, lalu mereka 
meminta tolong padahal (waktu itu) bu- 
kanlah saat untuk lari melepaskan din. 


Dan mereka heran kareru mereka ke- 
datangan seorang pemberi peringatan < ra- 
sul) dari kalangan mereka; dan orangorang 
kafir berkata: "Ini adalah scorang ahli sihir 
yang banyak berdusta”. 

Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu 
Tuhan Yang Satu saja? Sesungguhnya 
ini benar-benar suatu hal yang sangat 
mengherankan. 

Dan pergilah pemimpin-pcmimpin me- 
reka (seraya berkata): "Pergilah kamu 

dan tctaplah (menyembah) tuhan-tuhan- 
mu, sesungguhnya ini benar-benar suatu 
hal yang dikehendaki 1297 ). 

Kami tidak pernah mendengar hal ini da- 
lam agama yang terakhir 1298 ); ini (meng- 
esakan Allah), tidak lain hanyalah (dusta) 
yang diada-adakan, 






SUl 'j 




1 297) .Maksudnya: menurut orang-orang kafu bahwa menyemoah tuhan-tuhan itulah yanR sebcnamya 

dikthendaki oleh Allah. 

1298) . Yang dimaksud oleh orang-orang kafir Quraisy dcngan "agama yang terakhir" lalah agama Nas 
rani yang menigakan Tuhan. 


734 


38. SHAAD 


JUZ 23 


8. inengapa A1 Qur’an itu diturunkan ke- 
padanya di antara kita?" Sebcnamya mc- 
reka ragu-ragu terhadap A1 Qur'an -Ku, 
dan scbenarnya meieka belum merasakan 
azab-Ku. 

9. Atau apakah mereka itu mempunyai pcr- 
bendaharaan rah mat Tuhanmu Yang Maha 
Perkasa iagi Maha Pemberi? 


\?j x\£ 




10. Atau apakah bagi mereka kcrajaan langit 
dan bumi dan yang ada di antara kedua- 
nya? (Jika ada), maka hendaklah mereka 
menaiki tangga-tangga (kc langit). 

11. Suatu tentara yang besar yang berada di 
sana dari golongan-golongan yang ber- 
serikat, pasti akan dikalahkan 1 

12. Tclah mendustakan (rasul-rasul pula) se- 
belum mereka itu kaum Nuh, ’Aad, Fir’aun 
yang mempunyai tentara yang banyak, 

13. dan Tsamud, kaum Luth dan penduduk 
Aikah^OO). Mereka itulah golongan-go- 
longan yang bersekutu (menentang rasul- 
rasul). 

14. Semua mereka itu tidak lain hanyalah 
mendustakan rasul-rasul, maka pastilah 
(bagi mereka) azab-Ku. 

15. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan 
hanya satu teriakan saja yang tidak ada 
baginya saat berselang 1 301 ). 

16. Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami 
cepatkanlah untuk kami azab yang diper- 
untukkan bagi kami sebelum hari ber- 
hisab”. 


o'viij '4* J 3L=>'^ 




1299) . Ayat ini meneeritakan peperangan Khan dak di mana terdapat tentara yang tcrdiri dari beberapa 
golongan yaitu golongan kaum musyrikin. Yahudi dan beberapa kabilali Arab yang menyerang 
kaum muslimin di Madinah. Peperangan ini berakhir dengan kocar-kadrnya tentara mereka. Se- 
bahagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud di sini talah peperangan Badar 

1300) . Lihat not no 1089. 

1301) . Satu teriakan itu ialah untuk tanda hari Kiamat dan teriakan mi amat keras dan cepat. 


JUZ 23 


38. SHAAD 


735 


V'- v > v K 


K1SAH BEBERAPA NABI 

Nabi Daud men da pat cobaan dari Allah. 

17. Bersabarlah atas segala apa yang mereka 
katakan; dan ingatlah hamba Kami Daud 
yang mempunyai kekuatan; scsungguh- 
nya dia amat taat (kepada Tuhan). 

18. Sesungguhnya Kami menundukkan gunung- 
gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) 
di waktu petang dan pagi. 


19. dan (Kami tundukkan pula) burung-bu- 
rung dalam kcadaan terkumpul. Masing- 
manngnya amat ta’at kepada Allah. 

20 Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami 
berikan kepadanya hikmah 1302 ) dan ke- 
bijaksanaan dalam menyelesaikan perseli- 
sihan. 

2 1 . Dan adakah sampai kepadamu berita orang- 
orang yang berperkara ketika meteka me- 
manjat pagar? 

22. Ketika mereka masuk (menemui) Daud 
lalu ia terkejut karena (kedatangan) me- 
reka. Mereka berkata: "Janganlah kamu 
merata takut; (kami) adalah dua orang 
yang berperkara yang sal ah seorang dari 
kami berbuat zalim kepada yang lain; 
maka berilah keputusan antara kami de- 
ngan adil dan janganlah kamu rnenyim- 
pang dari kebenaran dan tunjukilah kami 
ke jalan yang lurus. 

23. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 

sembilan puluh sembilan ekor kambing 
betina dan aku mempunyai seekor saja. 
Maka dia berkata: "Serahkaniah kam- 

bingmu itu kepadaku dan dia mengalah- 
kan aku dalam perdebatan”. 

24. Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah 
berbuat zalim kepadamu dengan me- 
minta kambingmu itu untuk ditambah- 
kan kepada kambingnya. Dan sesung- 
guhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
berserikat itu sebahagtan mereka berbuat 
zalim kepada sebahagian yang lain, ke- 
cuali orang-orang yang berunan dan me. 


' !> dj' dG J I 




O'jc CJr Jjh J 'o 

Jtl J* 


1302 ). Yang dimaksud hikmah di nm taiah kenabian. ketempurnaan ilmu dsn ketelitian amal perbuatan. 


736 


38. SHAAD 


Jl'Z 23 


ngerjakan amal yang salch; dan amat sedi- 
kitlah mereka ini”. Dan Daud mcngc- 
tahui bahwa Kami mengujinya; maka ia 
meminta ampun kepada Tuhannya lalu 
menyungkur sujud dan bertaubat. 

25. Maka Kami ampuni baginya kesalahan- 
nya itu. Dan sesungguhnya dia mempu- 
nyai kedudukan dckat pada »si Kami dan 
lempat kembali yang baik. 

26. Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadi- 
kan kamu khalifah (penguasa) di muka 
bumi, maka berilah keputusan (perkaiai di 
antara manusia dengan add dan jangan- 
lah kamu mengikuti hawa natsu, karena ia 
akan menyesatkan kamu dari jalan Allah 
Sesungguhnya orang-orang yang sesai da- 
ri jalan Allah akan mendapat azab yang 
berat. karena mereka melupakan hari per- 
hitungan 

27. Dan Kami tidak menciptakan langit dan 
bumi dan apa yang ada antara keduanya 
tanpa hikmah. Yang demikian itu adalali 
anggapan orang-orang kafir, maka cela- 
kalah orang-orang kafir itu karena mere- 
ka akan masuk neraka 

28. Patutkah Kami menganggap orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal 
yang saleh sama dengan orang-orang 
yang berbuat kerusakan di muka bumi? 
Patutkah (pula) Kami menganggap orang- 
orang yang bertakwa sama dengan orang- 
orang yang berbuat ma’siat? 


' >-'S. 

i|tu4 


yy y 4 yy ^ yy 

'xkj 'j 1 LiiiL-u j 

1 1 S '< '<3 


29. Ini adalah sebuah kitab yang Kami turun- 
kan kepadamu penuh dengan berkah su- 
paya mereka memperhatikan ayat-ayat- 
nya dan supaya mendapat pelajaran orang- 
orang yang mempunyai pikuan. 




.Vo b r Sulaiman mendapat cobaan da'i Allah. 

30 Dan Kami karuniakan kepada Daud. 
Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. 
Sesungguhnya dia amat ta'at (kepada 
Tuhannya). 




JUZ 23 


38. SHAAD 


737 


31. (ingatlah) ketika dipertunjukkan kepada- 
nya kuda-kuda yang tenang di waktu ber- 
henti dan cepat waktu bcrlaii pada waktu 
sore. 

32. maka ia berkata: ’’Sesungguhnya aku me- 
nyukai kesenangan terhadap barang yang 
baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat 
Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pan- 
dangan’’. 

33. "Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku". 
Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu 1302 b ). 


® 1 j’sj 


34. Dan sesungguhnya Kami tclah menguji 
Sulaiman dan Kami jadikan (dia) terge- 
letak di atas kursinya sebagai tubuh (yang 
lemah karena sakit), kemudian ia ber- 
taubat 1 303 ). 

35. la berkata: ”Ya Tuhanku, ampunilah aku 
dan anugrahkanlah kepadaku kerajaan 
yang tidak dimiliki oleh seorang juapun 
sesudahku, sesungguhnya Hngkaulah Yang 
Maha Pemberi’’. 

36. Kemudian Kami tundukkan kepadanya 
angin yang berhembus dengan baik me- 
nurut ke mana saja yang dikehendakinya, 

37. dan (Kami tundukkan pula kepadanya) 
syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan 
dan pcnyelam, 

38. dan syaitan yang lain yang terikat dalam 
belenggu. 

39. Inilah anugerah Kami; maka berikanlah 
(kepada orang lain) atau tahanlah (untuk 
dirimu sendiri) dengan tiada per tang - 
gungan jawab. 

40. Dan sesungguhnya dia mempunyai ke- 
dudukan yang dekat pada sasi Kami dan 
tempat kembali yang baik. 


S&S- 

Hi y3 J'i 






1302 b). Sebagian mufassirin roengalakan Nabi Sulaiman a s. menyapu kaki dan leher kuda-kuda itu kentnu 
sayang terhadapnya. 

1 303). Sebahagian ahli tafsu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ujian ini ialah keberantakan 
kerajaan Sulaiman sehingga orang lain duduk di atas singgasananya 


738 


38. SHAAD 


JUZ 23 


Nabi Ayyub a.s, dan ketabarannya. 

41. Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub 
ketika ia mcnyeru Tuhannya; "Sesungguh- 
nya aku diganggu syaitan dengan kcpayab- 
an dan siksaan’’. 

42. (AUah berfuman): "Hantamkanlah kaki- 
mu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan 
untuk minum, 

43. Dan Kami anugcrahl dia (dengan me- 
ngumpulkan keinbali) kcluarganya dan 
(Kami tambahkan) kepada mereka seba- 
nyak mercka pula sebagai rahrnat dari 
Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang 
mcmpunyai fikiran. 

44. Dan ambillah dengan tanganmu seikat 
(rumput), maka pukullah dengan itu dan 
janganlah kamu melanggar sumpah Se- 
sungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) 
seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik 
hamba Sesungguhnya dia amat ta'at 
(kepada Tuhannya* 304 ). 


^yis 'y&v GSj 


Beberapa orang Nabi pilihan. 

45. Dan ingatlah hamba-hamba Kami’ Ibra- 
him, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai 
perbuaian-perbuatan yang besar dan ilmu- 
ilmu yang tinggi. 


1 t * i yy ■'a' ,1 -- I 7^ «• y 

oj 1 ojiiy y iu 


46. Sesungguhnya Kami telah mensueikan me- 
reka dengan (menganugerahkan kepada 
mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu 
mengingatkan (manusia) kepada negeri 
akhirat. 


^ j'jj 


1304). Nabi Ayyub a.s. mendenta penyakit kulit beberapa waktu lamanya dan dta memohon pertolong 
an kepada Allah s w.t. Allah kemudian memperkenankan do’anya dan memerintahkan agar dia 
menghenlakkan kakinya ke bumi. Ayyub mentaati perintah itu maka keluarlah air dari bekas 
kakinya atas petunjuk Allah, Ayyub pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah dia 
dari penyakitnya dan dia dapat berkumput kembali dengan kcluarganya. Maka mereka kemudian 
berkembang biak sampai jumlah mereka dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada suatu ko- 
tika, Ayyub termgat akan sumpahnya, bahwa dia akan memukul isterinya bilamana sakitnya sem- 
buh disebabkan istennya pernah lalai mengurusinya sewaktu dia manh sakit. Akan tetapi timbul 
dal am hatinya rasa hiba dan sayang kepada isterinya sehingga dia tidak dapat memenuhi sunv- 
pahnya. Oteh sebab itu turunlah perintah Allah seperti yang tercantum dalam ayat 44 di atas, 
agar dia dapat melaksanakan sumpahnya dengan tidak menyakiti isterinya yaitu memukulnya de- 
ngan .seikat rumput. 


JUZ 23 


38. SHAAD 


739 


47. Dan sesungguhnya mereka pada sisi Ka- 
mi benar-benar termavuk orang-orang 
pilihan yang paling baik. 

48 Dan ingatlah akan Ismail, llyasa' dan Zul- 
kifli. Semuanya termasuk orang-orang yang 
paling baik. 






Pohalo bagi pengikul nabi-nabi. 

49. Ini adalah kehormatan (bagi mereka) 
Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang 
bertakwa benar-benar (disediakan) tern- 
pat kembali yang baik, 

50. (yaitu) surga 'Adn yang pintu-pintunya 
terbuka bagi mereka, 

51. dr dalamnya mereka bcrtelckan (di atas 
dipan-dipan) sambil meminla buah-buahan 
yang banyak dan minuman di surga itu 

52. Dan pada sisi mereka (ada bidadari-bida 
dari) yang tidak liar pandangannya dan 
sebaya umurnya. 

53. lnilah apa yang dijanjikan kepadamu pa- 
da hari berhisab. 

54. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rcr.- 
ki dari Kami yang tiada habis-habisnya. 




^ OjAty U' 

® ±CsL jt $ U GSj ) \Xj> Vi 


Azab terhadap orang-orang yang menentang 
Nabi 

55. Begtnilah (keadaan mereka). Dan se- 
sungguhnya bagi orang-orang yang dur- 
haka benar-benar (discdiakan) tempat 
kembali yang buruk, 

56. (yaitu) ncraka lahannam, yang mereka 
masuk ke dalamnya; maka amat buruk- 
lah Jahannam itu sebagai tempat tinggal. 

57. lnilah (azab neraka), biarlah mereka me- 
rasakannya, (minuman mereka) air yang 
sangat panas dan air yang sangat dingin. 

58. Dan azab yang lain yang serupa itu ber- 
hagai macam. 


ft f ^ . X ^ 


740 


38. SHAAD 


JUZ 23 


59. (Dikatakan kepada mereka): "Ini adalah 
suatu rombongan (pengikut-pengikutmu) 
yang masuk bcrdcsak-de&ak bersama ka- 
mu (ke neraka)”. (Bcrkata pcmimpin- 
pemimpin mereka yang durhaka): 'Tiada- 
lah ucapan sclamat datang kepada me- 
reka k arena sesungguhnya mereka akan 
masuk neraka". 

60. Pcngikut-pengikut mereka menjawab. 
"Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan se- 
lamat datang bagimu, karcna kamulah 
yang menjemmuskan kami ke daiam 
azab, maka amat buruklah Jahannam itu 
sebagai tcmpat menctap". 

61. Mereka berkaia (lagi): "Ya Tuhan kami; 
barang siapa yang menjemmuskan kami 
ke daiam azab ini maka tambahkanlah 
azab kepadanya dcngan berlipat ganda di 
daiam neraka " 

62. Dan (orang-orang durhaka) berkata; 
"Mengapa kami tidak melihat orang-orang 
yang dahulu (di dunia) kami anggap sc- 
bagai orang-orang yangjahat (hina). 

63. Apakah kami dahulu menjadikan mereka 
olok-olokan, at auk ah karena mata kami 
tidak melihat mereka'”' 

64. Scsungguhnya yang demikian itu pasti ter- 
jadi, (yaitu) pertengkaran penghuni ne- 
raka. 

65. Katakanlah (ya Muhammad) "Scsung- 
guhnya aku hanya seorang pcmberi per- 
ingatan, dan sckali-kali tidak ada Tuhan 
(yang bcrhak discmbah ) sclam Allah Yang 
Maha F.sa dan Maha Mengalahkan. 

66. Tulian langit dan bumi dan apa yang ada 
di antara keduanya Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Pengampun. 

67. Katakanlah: "Berita itu adalah berita yang 
besar. 

68. yang kamu berpaling danpadanya. 

69. Aku tiada mempunyai pengctahuan se- 
dikitpun tentang al mala'ul ala (malaikat) 
itu ketika mereka berbantah-bantahan. 


- - r n 




ij 




1 1 ^ 


A-r >. 


JUZ 23 


38. SHAAD 


741 


70. Tidak diwahyukan kcpadaku, metainkan 
bahwa sesungguhnya aku hanyalah se- 
orang pemberi peringatan yang nyata”. 


Adam dan godaan iblis. 

71. (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman ke- 
pada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan 
menciptakan manusia dari tanah”. 

Lr*. 

72. Maka apabila tclah Kusempurnakan ke- 
jadiannya dan Kutiupkan kepadanya toh 
(ciptaan)Ku, maka hendaklah kamu lei- 
sungkur dengan bersujud kepadanya”. 


73. l.alu seluruh malaikat ltu bersujud 
semuanya. 


74. kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan 
adalah dia termasuk orang-orang yang 
kafir. 


75. Allah berfirman. "Hai iblis, apakah yang 
menghalangi kamu sujud kepada yang te- 
Lah Ku-ciptakan dengan kedua tangan- 
Ku. Apakah kamu menyombongkan diri 
ataukah kamu (merasa) termasuk urang- 
orang yang (lebih) tinggi?”. 

jitf ' Jt cS>y Cf/^LZi 1 i5-V. 

76. Iblis berkata: "Aku lebih baik daripada- 
nya. karena Engkau ciptakan aku dari api, 
sedangkan dia Engkau ciptakan dari ta- 
nah”. 


77. Allah berfirman; "Maka kcluarlah kamu 
dari surga; sesungguhnya kamu adalah 
orang yang terkutuk. 

Qsrp rj>& j'S 

78. sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu 
sampai hari pembalasan”. 


79. Iblis berkata' "Ya Tuhanku, ben tang- 
guhlah aku sampai han mcreka dibang- 
kitkan”. 


80. Allali berfirman: "Sesungguhnya kamu 

termasuk orang-orang yang diberi tang- 
guh. 


81. sampai kepada hari yang telah ditentukan 
waktunya (han Kiamat)", 



742 


38. SHAAD 


JUZ 23 



Iblis menjawab: ”Dcmi kekuasaan Eng 
kau aku akan menyesatkan mereka semua 
nya, 


kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis 
di an tara mereka 1 30 s ) . 


Allah berfiiman: "Maka yang benar (ada- 
lah sumpah-Ku) dan hanya kcbcnaran itu- 
lah yang Ku-katakan”. 




Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi 
ncraka Jahannam dengan jenis kamu dan 
dcngan orang-orang yang mcngikuti ka- 
mu di antara mereka kesemuanya. 


Katakanlah (hai Muhammad); ”Aku ti- 
dak meminta upah sedikitpun kcpadamu 
atas daVahku; dan bukanlah aku ter- 
masuk orang-orang yang mengada-ada- 
kan. 


0 


A l Qur’an ini tidak lain 
ngatan bagi semesta alam. 


hanyalah peri 


Dan sesungguhnya kamu ai 
tahui (kcbenaian) berita Al 
tclah beberapa waktu lagjl306) 


1305) .Lihal not 799 

1306) . Kcbcnaran berita-berita Al Qur'an itu ada yang terlaksana di dunia dan ada pula yang terlak- 
sana dl akhirat; yang terlaksana di dunia scpcrti kcbcnaran janji Allah kepada orang-orang Mu- 
min bahwa mereka akan menang dalam peperangan dengan kaum musyrikin. dan yang terlak- 
sana di akhirat sepcrtr kcbcnaran janji Allah tcntang balasan alau perhitungan yang akan di- 
lakukan tcrhadap manusa 


JUZ 23 


38 SHAAD 


743 


PENUTUP 

Dari surat ini dapat disimpulkan bahwa tiap nabi yang dahulu sclalu mendapat tantang- 
an dan perlawanan dari musuh-musuhnya, tctapi musuh-musuhnya itu dihancurkan Allah. 
Demikian juga halnya Nabi Muhammad s.a.w. yang mendapat tantangan dan perlawanan dari 
kaum musyrikin, tetapi akhimya kaum musyrikin itu hancur. 

Juga dapat disimpulkan bahwa A1 Qur’an itu adatah scmata-matawahyudari Tuhan, karena 
di dalamnya dikhabarkan hal-hal yang hanya dapat diketahui dengan perantaraan wahyu, yaitu 
hal-hal yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan hal-hal yang telah terjadi dahulu kala 
tanpa ada yang menceritakannya, hal-hal yang terjadi di alam atas dan di akhirat nanti. 

HUBUNGAN SURA T SHAAD DENGAN SURA T A7. ZVMAR. 


Akhir surat Shaad menerangkan bahwa Al Qur’an itu adalah pcringatan bagi semesta alam, 
scdang permulaan surat Az Zumar menerangkan bahwa Al Qur’an turun dan Allah Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Sama-sama menycbut hal ikhwal makhluk sejak permulaan sampai kembali kepada Allah. 

Kalau kita perhatikan seakan-akan surat Az Zumar mcrupakan lanjutan dari surat Shaad, 
karena pada akhir surat Shaad diterangkan pencipiaan Adam. Kemudian pada surat Az Zu- 
mar diterangkan Allah menciptakan manusia semuanya dan menerangkan kesudahan nasib 
manusia yaitu bahwa semua manusia akan mati, kemudian dibangkitkan kembali dan dihi- 
sab akhimya orang yang bertakwa dimasukkan ke dalanr syurga, dan orang yang kafir dima- 
sukkan ke dalam neraka. 


744 


39. AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


JUZ 23 


AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


MUQADDIMAH 

Surat Az Zumar terdin atas 75 ayat, tcrmasuk golongan surat-surat Maklayyah, diturunkan 
sesudah sutat Saba’. 

Dinamakan ”Az Zumar" (Rombongan-rombongan) kaiena pcrkataan "Az Zumar" yang ter- 
dapat pada ayat 7 1 dan 73 ini. 

Dalam ayat-ayat terscbut ditcrangkan keadaan manusia di hari kiamat setclah mercka di- 
hisab, di waktu itu mereka terbagi alas dua rombongan; satu rombongar dibawa ke neraka 
dan satu rombongan lagi dibawa ke sutga. Masing-masing rombongan memperoleh balasan dari 
apa yang mereka kerjakan di dunia dahulu. 

Surat ini dinamakan juga "Al Ghuraf ’ (kamar-kamar) berhubung perkataan ’’ghuraf’ yang 
terdapat pada ayat 20. dr mana ditcrangkan keadaan kamar-kamar dalam surga yang diperoleh 
orang-orang yang bertakwa. 

Pokok-pokok isinya: 


1, Kelmanan . 

Dalil-dalil ke-Hsaan dan kckuasaan Allah; malaikat-malaikat berkumpul di sckeli- 
ling Arsy bertasbih kepada Tuhannya; pada hari kiamat tiap-tiap orang mempu- 
nyai catatan anialan masmg-masing. 

2. Kisah-kisah- 

Perintah memumikan keta'atan kepada Allah; larangan berputus asa terhadap 
rahmat Allah. 

2. Dan Iain-lain: 

Tabiat orang-orang musyrik dalam keadaan senang dan susah ; perumparnaan dalam 
al Qur'an dan faedahnya; kedahsyatan hari kiamat; air muka orang musyrik dan air 
muka orang mu’min pada hari kiamat; janji Allah mengampuni orang-orang yang 
bcrsalah bila mercka bertaubat. 


JUZ 23 


39. AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


745 



a 

jf 


'/XLt 


BER1BADAT KEPADA ALLAH DENGAN HAT1 
YANG PEN 11 H KEJKHLASAN. 

Kitab (A1 Qur'an ini) diturunkan oleh 
Allah Yang Malta Perkasa lag? Maha Bi- 
jaksana 

Sesungguhnya Kami mcnurunkan ke- 
padamu Kitab (A1 Qur’an) dengan (mem* 
bawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah 
dengan memumikan keta'atan kepada- 
Nya. 

tngatlah, hanya kepunyaan AQah-lah aga- 
ma yang bersih (dan syirik). Dan orang- 
orang yang mengambii pelindung selain 
Allah (berkata): "Kami tidak menyem- 
bah mereka melainkan supaya mereka 
mendekatkan kami kepada Allah dengan 
sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah 
akan mernutuskan di an tar a mereka ten- 
tang apa yang mereka berselisth pada* 
nya. Sesungguhnya Allah tidak menunju- 
ki orang-orang yang pendusta dan sangat 
ingkar. 

4. Kalau sekiranya Allah hendak mengam- 
bii anak, tentu Dta akan memilih apa yang 
dikehendaki-N'ya di antara ciptaan-ciptaan 
yang telah diciptakan-Nya. Maha Suci 
Allah. Dia-lah Allah Yang Maha Lsa lap 
Maha Mengalahkan. 

5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan 
(tujuan) yang benar; Dia menutupkan ma- 
la m atas dang dan menutupkan dang atas 
malam dan menundukkan matahari dan 
bulan, masing masing berjalan menurut 
waktu yang ditentukan tngatlah Dialah 
Yang Malta Perkasa lagi Maha Pengam- 
pun. 



^ l 4* Juiti ZA) jj> 

j; 

^ s ' 1 ^^ 4^0 

<%> leScJ 
& ..>1 



746 


39. AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


JUZ 23 


6. Dia mcnciptakan kamu dari seorang dill 
kemudian Dia jadikan daripadanya isteri- 
nya dan Dia menurunkan untuk kamu de- 
lapan ekor yang berpasangan dari bina- 
tang temak. Dia menjadikan kamu dalam 
perut ibumu kejadian demi kejadian da- 
lam tiga kegelapan 1307 ). Yang (beibuat) 
demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, 
Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak 
ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. 
maka bagaimana kamu dapat dipahngkan? 

7. Jika Kamu kafu maka sesungguhnya 
Allah tidak memerlukan (iman)mu 1308 ) 
dan Dia tidak meiidhai kckaliran bagi ham- 
ba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya 
Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; 
dan seorang yang berdosa tidak akan me- 
mikul dosa orang lainl 309 ). Kemudian ke- 
pada Tuhanmulah kcmbalimu lalu Dia 
memberitakan kepadamu apa yang telah 
kamu ketjakan. Sesungguhnya Dia Malta 
Mengetahui apa yang tersimpan dalam 
(dada)mu. 

8. Dan apabila manusia itu ditimpa ke- 

mudh&ratan, dia memohon (peitolongan) 
kepada Tuhannya dengan kembali ke- 
pada-Nya; kemudian apabila Tuhan 
memberikan ni'mat-Nya kepadanya lupa- 
lah dia akan kemudhaiatan yang pemah 
dia berdo’a (kepada Allah) untuk (meng- 
hilangkannyajsebclum itu, dan dia meng- 
ada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah un- 
tuk menyesatkan (manusia) dari jalan- 
Nya. Katakanlah: "Bersenang-senanglah 

dengan kekaflranmu itu sementaia waktu; 
sesungguhnya kamu termasuk penghuni 
ncraka". 


i-'* " *' •* 

ii 

’^^-0 

>/.\ \ v *' - . 

- Uti' - 


»4j 


JjxZai' 1 O' 


* 

\'£k ^ 


1307) Tiga kegelapan itu ialah kcgelapan dalam perut. kegelapan dalam rahim dan kegelapan dalam 
selaput yang menutup anak dalam rahim 

1 308) .Maksudnya manusia benman alau tidak hal itu tidak inerugikan Tuhan sedikitpun. 

1309) .Maksudnya masing mating memikul dosanya scndin-sendui. 


JUZ 23 


39. AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


747 


9. (Apakah kamu hai orang musyrik yang le- 
bih beruntung) ataukah orang yang ber- 
ibadat di waktu-waktu malam dengan su- 
jud dan berdiri, scdang ia takut kepada 
(az.ab) akhirat dan menghatapkan rah mat 
Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama 

orang -orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak mengetahui?” Se- 
sungguhnya orang yang berakallah yang 
dapat menerima pelajaran. 

PFR BA N DIN GAN ANTARA ORANG-ORANG 
MU ‘MIN DAN ORANGORANG YANG KAFIR. 

10. Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku 

yang beriman, bertakwalah kepada Tu- 
hanmu”, Orang-orang yang berbuat baik 
di dunia mi memperolch kebaikan. Dan 
bumi Allah itu adalah luas. Sesungguh- 
nya hanya orang-orang yang bersabarl&h 
yang dicukupkan pahala mcrcka tanpa 
batas. 

1 1 . Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperin- 
tahkan supaya menyembah Allah dengan 
memurrukan ketaatan kepada-Nya dalam 
(menjalankan)agama. 

12. Dan aku diperintahkan supaya menjadi 
orang yang pertama-tama berserah diri". 

13. Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut 

akan siksaan hari yang besaxjika aku durha- 
ka kepada Tuhanku”. 

14. Katakanlah: "Hanya Allah saja Yang aku 
sembah dengan memurnikan ketaatan ke- 
pada-Nya dalam (menjalankan) agama- 
ku". 

15. Maka sembahlah olehmu (hai orang- 
orang musyrik) apa yang kamu kehen- 
daki selain Dia 1310 ). Katakanlah: ”Se- 
sungguhnya orang-orang yang rugi lalah 
orang-orang yang merugikan diri mcreka 
sen din dan keluarganya pa da hari kia- 
mat? Ingatlah yang demikian itu adalah 
kerugian yang nyata. 


ri s S\\>< s. 

1) »>>•> 1 J-^Z 

" ^ i. ^ 

jSj 

JX' a! J t&\ o' 3^ ji 
$<5^/4 xj) vi' Ji 

. i-1- > < - .If 


13IO).Prnntah ini bukanlah menurut arti yang sebenarnya. tetapi sebagai pernyataan kemurkaan 
Allah terhadap kaum musyrikin yang tclah bcrkali-kali diajak kepada Taulud tetapi meteka 
selalu ingkar 


748 


39. AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


JUZ 23 


16. Bagi Tnereka lapisan-lapisan dan api di 
alas mereka dan di bawah merekapun 
lapisan-lapisan (dan api). Demikianlah 
Allah mcmpertakuti hamba-hamba-Nya de- 
ngan a/ab itu. Maka bcitakwalah ke- 
pada-Ku hai hamba-hamba-Ku. 

17. Dan orang-orang yang menjauhi thaghut 
(yaitu) tidak menyembahnya 1 3 1 ') dan 
kcmbali kepada Allah, bagi mcrcka bcrita 
gembira; sebab itu sampaikanlah befit a 
itu kepada hamba-hamba-Ku, 

18. yang mcndengarkan perkataan lalu 
mengikuti apa yang paling baik di antara- 
nyal 31 *). Mereka itulah orang-orang yang 
telah diberi Allah pctunjuk dan mereka 
itulah orang-orang yang mempunyai akal. 


19. Apakah (kamu hendak merobah nasib) 
orang-orang yang telah pasti ketentuan 
azab atasnya? Apakah kamu akan me- 
nyelamatkan orang yang berada dalam 
api neraka? 

20. Tetapi orang-orang yang bertakwa ke- 
pada Tuhannya mereka mendapat tem- 
pat-tempat yang tinggi. di atasnya di- 
bangun pula tcmpat-tempat yang tinggi 
yang di bawahnya mengalir sungai- 
sungai. Allah telah bcrjanji dengan se- 
benar-benarnya. Allah tidak akan me- 
mungkiri janji-Nya. 

21. Apakah kamu tidak memperhatikan, bah- 
wa sesungguhnya Allah menurunkan air 
dari langit. maka diaturnya mcnjadi 
sumbcr-sumbcr air di bumi kemudian di- 
tuinbuhkan-Nya dengan air itu tanam- 
tanaman yang bermacam-macam waroa- 
nya, lalu ia rnenjadi kering lalu kamu me- 
lihatnya kekuning-kuningan, kemudian di- 
jadikan-Nya hancur berderai-derai. Se- 
sungguhnya pada yang demikian itu 
bcnar-benar terdapat pelajaran bagi orang- 
orang yang mempunyai akal. 


iis zM 









13U)."1 haghut" ialah tyaitan dan apa taja yang disetnbah seta in Allah s.w.t. 

1312) Maksudnya ialah mereka yang mcndengarkan ajaran-ajaran A1 Qur’an dan ajaran-ajaran yang 
lain, tetapi yang diikutinyu ialah ajaran-ajaran Al Qur'an karena la adalah yang paling baik. 



JUZ 23 


39. AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


749 


rm 


22. Maka apakah orang-orang yang dibuka- 
kan Allah hatinya untuk (menerima) aga- 
ma Islam lalu ia mendapat cahaya dari 
Tuhannya (sama dengan orang yang 
membatu hatinya)? Maka kecelakaan 
yang besarlah bagi mereka yang telah 
membatu hatinya untuk mengingat Allah. 
Mereka itu dalain kesesatan yang nyata. 

23. Allah telah menurunkan peikataan yang 
paling baik (yaitu) A1 Qur'an yang se- 
rupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang- 
ulang 1313 ). geinetar karenanya kulit 
orang-orang yang takut kepada Tuhan- 
nya, kemudian menjadi tenang kulit dan 
hati mereka di waktu mengingat Allah. 
Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu 
Dia menunuiki siapa yang dikehendaki- 
Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan 
Allah, maka tidak ada seotangpun pem- 
beri petunjuk baginya. 

24. Maka apakah urang-orang yang menoleh 
dengan mukanya menghindari azab yang 
buruk pada hari kiamat (sama dengan 
orang mu’min yang tidak kena azab)? 
Dan dtkatakan kepada orang-orang yang 
zalim "Rasakanlah olehmu balasan apa 
yang telah kamu kerjakan”. 

25. Orang-orang yang sebelum mereka telah 
mendustakan (rasul-rasul), maka dating- 
lah kepada mereka azab dari arah yang ti- 
dak mereka sangka. 

26. Maka Allah merasakan kepada meieka 
kehinaan pada kehidupan dunia. Dan se- 
sungguhnya azab pada hari akhirat lebih 
besar kalau mereka mengelahui. 

27. Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi 
manusia dalam A1 Qur’an ini setiap ma- 
catti perumparnaan supaya mereka dapat 
pelajaran. 


-W» At* 1 ' ’ 

y , jfti -•}*.' c-.' „ > 

3 yj * ctjy 

- >-i 3 '/ ' 

-y*r vi'— * 

di ./MS- . y,'A . 

til 

** «- "it - . 

& 




^ jyAjq ji Q 

jfj* jjii 3 


1313). Maksud betulang-ulang di smi lalah hukum-hukum. pelajaran dan kisah-kisah itu diulang-ulang 
menyebutnya dalam At Qur'an supaya lebih kuat pengaruhnya dan lebih meresap. Sebahagian 
alili Taisn mengatakan bahu-a maksudnya itu Utah bahwa ayat-ayat At Qur'an itu diulang- 
ulang membacanya seperti tersebut dalam mukaddimah surat A1 Faalihah. 



750 


39 AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


JUZ 24 


28. (lalah) A1 Qur'an dalam bah aw Arab 
yang tidak ada kebengkokan (di dalam- 
nya) mi pay a mereka bertakwa. 

29. Allah membuat pcrumpamaan (yaitu) se- 
orang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh 
beberapa orang yang bersenkat yang da- 
lam perselisihan dan seorang budak yang 
menjadi milik prnuh dari seorang laki-laki 
(saja); Adakah kedua budak itu sama hal- 
nya? S eg ala puji bagi Allah tetapi kebanyak- 
an mereka tidak mengetahui. 

30. Sesungguhnya kamu akan mati dan se- 
sungguhnya mereka akan mati (pula). 

31. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari 
kiamat akan berbantah-bantah di hadap- 
an Tuhanmu. 






JLZ 24 


Orang kafir akan menemui azab neraka dan orang- 
orang yang berbuar kebaikan akan mendapai 
pahala yang berganda 

32. Maka siapakah yang lebih ralim dari 
pada orang yang membuat-buat dusta ter- 
hadap Allah dan mendustakan kebenaran 
ketika datang kepadanya? Bukankah di 
neraka Jahannam tersedia tempat tinggal 
bagi orang-orang yang kafir? 

33 Dan orang yang membawa kebenaran 
(Muhammad) dan membenarkannya, me- 
reka itutah orang-orang yang bertakwa. 


34. Mereka memperolch apa yang mereka ke 
hendaki pada sisi Tuhan mereka. Demi- 
kianlah balasan orang-orang yang berbuat 
bark. 

35. agar Allah akan menutupi (mengampuni) 
bagi mereka perbuatan yang paling buruk 
yang mereka kerjakan dan membalas me- 
reka dengan upah yang lebih baik dan 
apa yang telah mereka kerjakan. 


it < *■ y r* ^ 

ajii Jp 1 % 

js J Jwa! o 

ZAj v3-W^'u *L>-i S^-'J 

>Y\ 


JUZ 24 


39. AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


751 


36. Bukankah Allah cukup untuk melindungi 
hamba-hamba-Nya Dan mcrcka mcmper- 
takuti kamu dengan (sembahan-sembah- 
an) yang selain Allah? Dan siapa yang di- 
sesatkan Allah maka tidak scorangpun 
pemberi petunjuk baginya. 

37. Dan barangsiapa yang diberi petunjuk 
oleh Allah, maka tidak scorangpun yang 
dapat menyesatkannya. Bukankah Allah 
Malta Perkasa lagi mempunyai (kekuasaan 
untuk) mengazab? 

Hanya kepada Allah orang-orang mu ‘min ber- 
tawakkal. 

38. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada 

mereka: "Siapakah yang menciptakan la- 
ngit dan bumi?”, niscaya mereka men- 
jawab: "Allah”. Katakanlah: "Maka te- 
rangkanlah kepadaku tentang apa yang 
kamu seru selain Allah, jika Allah hendak 
mendatangkan kemudharatan kepadaku, a* 
pakah berhala-bethalamu itu dapat meng- 
hilangkan kemudharatan itu, atau jika 
Allah hendak memberi rahmat kepada- 
ku, apakah mereka dapat mcnahan rah- 
matNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah 

bagiku". Kepada-Nyalah bertawakkal orang 
orang yang berserah diri. 

39. Katakanlah "Hai kaumku, bekerjalah se- 
suai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku 
akan bekeija (pula), maka kelak kamu 
akan mengetahui, 

40. siapa yang akan mendapat siksa yang 
menghinakannya dan lagi ditunpa oleh 
azab yang kekal". 




at jiai' CD yd 

D D.D CD D * 


Setiap orang akan memetik huah amalnya sendiri. 

41. Sesungguhnya Kami menurunkan kepada- 
mu Al Kitab (A1 Qur'an) untuk manusia 
dengan membawa kebenaran; siapa yang 
mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) 
untuk dirinya sendiri, dan siapa yang se- 
sat maka sesungguhnya dia semata-mata 
sesat bust (kerugian) dirinya sendiri, dan 
kamu sekali-kali bukanlah orang yang 
bertanggung jawab terhadap mereka. 


Uj'j O '*, i C-kU*' 


752 


39. AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


JUZ 24 




ORANG-ORANG YANG ZALIM TIDAK DA- 
PA T MENGHfNDARI S1KSAAN HARI KIA.HAT 

Syafa’at itu adalah semata-mata hak Allah. 

42. Allah memegang jiwa (orang) ketika mati- 
nya dan (memegang) jiwa (orang) yang 
belum mat! di waktu tidumya; maka Dia 
tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia 
tetapkan kematiannya dan Dia mclcpas- 
kan jiwa yang lain sampai waktu yang di- 
tentukan 1314 ). Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda kc- 
kuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. 


43. Bahkan mereka mengambil pemberi sya- 
la'at sclain Allah. Katakanlah: "Dan apa- 
kah (kamu mcngambilnya juga) meski- 
pun mereka tidak memiliki sesuatupun 
dan tidak beiakai?” 

44. Katakanlah: ’’Hanya kepunyaan Allah 

syafaat itu setnuanya. Kepunyaan-Nya 
kerajaan langit dan bumi. Kemudian ke- 
pada-Nyalah kamu dikembalikan" 

Salah % am si fat orang-orang yang tidak beriman 
kepada kehidupan akhirat. 

45. Dan apabila hanya nama Allah saja yang 
disebut, kesallah hati orang-orang yang ti- 
dak beriman kepada kehidupan akhirat. 
dan apabila nama sembahan-scmbahan 
sclain Allah yang disebut, tiba-tiba mere- 
ka bergrrang hati. 


46. Katakanlah: ”ya Allah. Pcncipta la- 
ngit dan bumi, Yang tnengeiahui barang- 
ghaib dan yang nyata, Engkaulah Yang 
mcmutuskan an tar a hamba-hamba-Mu 
tentang apa yang selalu mereka memper- 
selisihkannya. " 

47. Dan sckiranya orang-orang yang zalim 
mempunyai apa yang ada di bumi semua- 
nya dan (ada pula) scbanyak itu bcserta- 
nya, niscaya mereka akan menebus dtri- 
nya dengan itu dari siksa yang buruk pada 
hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab 
dan Allah yang belum pcrnah mereka pcr- 
kirakan. 


4^^* J' 1 j 


4r?\ jf }S' ' 0^.5 '^. 3 

j&\ & 

ail ‘-O 


1314).Mak»udnya orang-orang yang mati uu rohnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali ke- 
pada tubuhnya; dan orang-orang yang tidak mati hanya lidur saja rohnya ddepaskan yehingga 
dapat kembali kepadanya lagi 




JUZ 24 


39. AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


753 


48. Dan (jtlasUh) bag) meteka akibat buruk 
dari apa yang telah mereka perbuat dan 
mereka diliputi oleh pembalasan yang me- 
reka dahulu selaiu memperolok-olokkan- 
nya. 

Salah satu watak manusia yang buruk. 

49. Maka apabila manusia ditimpa bahaya la 

menyeru Kami, kcmudian apabila Kami 
berikan kepadanya ni'mat dari Kami ia 
berkata: "Sesungguhnya aku dibcri ni’- 

mat itu hanyalah kaiena kepintaranku". 
Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi ke- 
banyakan meteka itu tidak mengetahui. 




a i •, i -y" i 


<§>^ 


50. Sungguh otang-orang yang sebelum mete- 
ka (juga) telah mengatakan itu pula, ma- 
ka tiadalah berguna bagi meteka apa yang 
dahulu meteka usahakan. 

51. Maka meteka ditimpa oleh akibat buruk 
dari apa yang meteka usahakan. Dan 
otang-orang yang zalim di antara meteka 
akan ditimpa akibat buruk dari usahanya 
dan mereka tidak dapat melepaakan din. 

Allah menentukan kadar reiki hamba-Nya. 

52. Dan tidakkah meteka mengetahui bahwa 
Allah melapangkan rezki dan menyem- 
pitkannya bagi siapa yang dikehendaki- 
Nya? Sesungguhnya pada yang demikian 
itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah 
bagi kaum yang beriman. 

LARANGAN BERPUTUS ASA TERHADAP 
RAHMAT ALLAH. 

Perintah segera bertaubat sebelum datangnya 
azab. 

53. Katakanlah: ”Hai hamba-hamba-Ku 

yang melampaui batas terhadap diri mete- 
ka sen din, janganlah kamu berputus asa 
dari tahmat Allah. Sesungguhnya Allah 
mengampuni dosa-dosa 1 31S ) semuanya. 
Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pe- 
ngampun lagi Maha Penyayang. 


(£■ L»J 

iis 








l315).Dalam hubungan ini lihat jurat (4) An Niu ayat 48 


754 


39. AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


JUZ 24 


54. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, 
dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum 
datang azab kcpadamu kemudian kamu 
tidak dapat ditolong (lagi). 

55. Dan ikutitah scbaik-baik apa yang telah 
diturunkan kcpadamu dari Tuhanmul 3 > 6 ) 
sebelum datang azab kcpadamu dengan 
tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadari- 
nya. 


^ Jj o’ 




o' O' 


56. supaya jangan ada orang yang mengata- 
kan: "Amat besar pcnyesalanku atas ke- 
lalaianku dalam (menunaikan kewajiban) 
terhadap Allah, sedang aku sesungguh- 
nya termasuk orang-orang yang memper- 
olok-olokkan (agama Allah). 

57. atau supaya jangan ada yang berkata 
’Kalau sekiranya Allah memben petunjuk 
kepadaku tentulah aku termasuk orang- 
orang yang bertakwa’. 

58. Atau supaya jangan ada yang berkata 
ketika ia melihat azab 'Kalau sekiranya 
aku dapat kembali (ke dunia), niscaya aku 
akan termasuk orang-orang berbuat baik', 

59. (Bukan dcmikian) sebenarnya telah datang 
keterangan-keterangan-Ku kcpadamu lalu 
kamu mendustakannya dan kamu me- 
nyombongkan diri dan adalah kamu ter- 
masuk orang-orang yang kafir” 

Perhedaan keadaan orang yang bertakwa dengan 
orang yang menduuakan hari kiamat. 

60. Dan pada hart kiamat kamu akan melihat 
orang-orang yang berbuat dusta terhadap 
Allah, mukanya menjadi hitam. Bukan- 
kah dalam neraka Jahannam itu ada tern- 
pat bagi orang-orang yang menyombong- 
kan diri? 

61. Dan Allah menyeiamatkan orang-orang 
yang bertakwa k arena kemenangan mere- 
ka, mereka tiada disentuh oleh azab (nera- 
ka dan tidak pula) mereka berduka cita. 


^ Jyu o' 

’ Or c~i==* Ot3 5^ ' j 

^ oi aSi'i y 

i Sy Oy? 4 ijijj' 

o\o_^>4 oj 4 £ == 


V ' 9 \\ ^ •» J 


1316) Maksudnya A 1 Qur’an. 


JUZ 24 


39. AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONG AN) 


755 


62. Allah meneiptakan segala sesuatu dan Dia 
raemelihaia segala sesuatu. 


63. Kepunyaan-Nyalah kunci-kunci (perben- 
dahaiaan) langit dan bumi. Dan orang- 
orang yang kafli tcrhadap ayat-ayat 
Allah, mereka itulah orang-otang yang 
mcrugi. 

GAMBARAN TENT A S' C, KEKUASAAN ALLAH 
Dl HARI KIAMAT. 

Peringatan supaya menjauhi kemusytikan. 

64. Katakanlah: "Maka apakah kamu me- 

nyuruh aku menyembah selain Allah, hai 
otang-orang yang tidak berpengctahuan?” 

65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan ke- 
padamu dan kepada (nabi-nabi) yang se- 
belummu ”lika kamu mempersekutukan 
(Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu 
dan tentulah kamu termasuk orang-orang 
yang merugi. 

66. Karena itu, maka hendaklah Allah saja 
kamu sembah dan hendaklah kamu ter- 
masuk orang-orang yang bersyukur”. 

Be b era pa peristiwa yang ter/adi pada hari kia- 
mar. 

67. Dan mereka tidak mengagungkan Allah 
dengan pengagungan yang semestinya pa- 
dahal burnt seluruhnya dalam geng- 
gaman-Nya pada hari kiamat dan langit 
digulung dengan tangan kanan-Nya 1317 ). 
Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia 
daii apa yang mereka persekutukan. 

68. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah 
siapa yang di langit dan dt bumi kecuali 
xiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian 
ditiup sangkakala itu sekali lagi maka 
tiba-tiba mereka berdiri menunggu (pu- 
tusannya masing-masing). 

69. Dan terang benderanglah bumi (padang 
mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tu- 
hannya; dan diberikanlah buku (per- 
hitungan perbuatan masing-masing) dan 


AA' Cot!} 

^^0 






j. r^) 

l\l jW i jgj \ j 

-5 


1317). Ayat mi menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah dan hanya Oialah yang berkuasa pada 
hari kiamat. 



756 


39. AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


JUZ 24 




didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi 
dan diberi keputusan di antara mereka de- 
ngan adil, sedang mereka tidak dirugikan. 





70. Dan disempumakan bagi tiap-tiap jiwa 
(balasan) apa yang telah dikerjakannya 
dan Dia lebih mengetahui apa yang mere- 
ka ketjakan. 


71. Orang-orang kafir dlbawa ke neraka Ja- 
hannam berombong-rombongan. Sehing- 
ga apabila mereka sampai ke neraka itu 
dibukakanlah pintu-pintunya dan ber- 
katalah kepada mereka penjaga-penjaga- 
nya: ’’Apakah belum pemah datang ke- 
padamu iasul-rasul di antararmi yang 
membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhan- 
mu dan memperingatkan kepadamu akan 
pertemuan dengan hari ini?’* Mereka men- 
jawab: ’’Benar (telah datang)". Tetapi te- 
lah pasti berlaku ketetapan azab terhadap 
orang-orang yang kafir. 

72. Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah 
pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang 
kamu kekal di dalamnya” Maka neraka Ja- 
hannam itulah seburuk-buruk tempat bagi 
orang-orang yang menyombongkan diri. 




)j 


\ ^ j i -r- "• v , - 

0^' jwJ 

J XAJ «JSr- ' i \ 

o 

frLal i JJ X^ } 

‘XX^Uy, 


73. Dan orang-orang yang bcrtakwa kepada 
Tuhannya dibawa ke dalam surga berom- 
bong-rombongan (pula). Sehingga apabila 
mereka sampai ke surga itu sedang 
pintu-pintunya telah terbuka dan berkata- 
lah kepada mereka penjaga-pcnjaganya: 
''Kcsejahteraan (dilimpahkan) atasmu, 
berbahagialah kamu! maka masukilah 

surga ini, sedang kamu kekal di dalam- 
nya". 

74. Dan mereka mengucapkan. "Segala puji 
bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya 
kepada kami dan telah (memberi) kepada 
kami tempat ini sedang kami (diper- 
kenankan) menempeti tempat dalam sur- 
ga di maria saja yang kami kehendaki.” 
Maka surga itulah sebaik-baik balasan 
bagi orang-orang yang beramal. 


j\5 J i '.5; 

XlXX>X>- L*y>o (i 








JUZ 24 


39. AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN) 


757 



75. Dan kamu (Muhammad) akan melihat 
malaikat-malaikat berlingkar di seke tiling 
'Arsy bertasbih 


jf*-'* ^j?5 

3 \ O j aIs. jJj-' 1 J-Jj 


sambil memuji Tuhan- 
nya; dan diberi putusan di antaia hamba- 
hamba Allah dengan adil dan diucapkan: 
"Scgala puji bagi Allah, Tuhan scmcsta 


PENUTUP 


Dari surat Az Zumar dapat diambil pelajaian sebagai berikut: 


A1 Qur'an adalah petunjuk yang paling sempurna bagi manusia. 

Tiap-tiap makhluk akan mati dan di akhirat akan dihisab tentang amalan-amalannya. 
Sekalipun manuiia itu banyak dosanya, dilaxang berputus-asa terhadap rahmat Allah 


HUBUNGAN SURAT AZ ZUMAR DENGAN SURAT AL MU MIN ( GHAAFIR , 


Surat Az Zumar menerangkan bagaimana kesudahan orang-orang mu’min dan kesudahan 
orang-orang kafir yang sclalu mengingkari Nabi yang diutus kepada mereka. Surat Al Mu' 
min menerangkan bahwa Allah mcngampuni segala dosa hamba-Nya yang mau mengikuti 
jalan yang benar. Hal ini merupakan ajakan Allah kepada orang-orang kafir agar mereka 
beriman. 

Sama-sama mengutarakan hal-hal yang bcrhubungan dengan keadaan hari kiamat, keadaan 
mahsyar, surga dan neraka. 


758 


40. AL MU ’MIN (ORANG YANG BERIMAN) 


JUZ 24 


AL MU’MIN (ORANG YANG BERIMAN) 


MUQADDIMAH 

Surat A1 Mu’min terdiri atas 85 ayat, terniasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturun- 
kan scsudah surat Az Zuinax. 

Dinamai ”A1 Mu'min” (Orang yang heriman), berhubung dengan perkataan ’’mu’min" yang 
tcrdapat pada ayat 28 surat ini. Pada ayat 28 diterangkan bahwa salah scorang dart kaum Fir 
’aun telah beriman kepada Nabi Musa a.s. dengan menyembunyikan imannya kepada kaumnya, 
setelah mendengar keteiangan dan melihat mu’jizat yang dikemukakan oleh Nabi Musa a.s. 
hati kedi orang ini mencela Fir’aun dan kaumnya yang tidak mau beriman kepada Nabi Musa 
a.s., sekalipun telah dikemukakan keterangan dan mu’jizat yang diminta mereka. 

Dinamakan pula "Ghaflr” (yang mengampuni), karena ada hubungannya dengan kalimat 
"Ghaftr” yang terdapat pada ayat 3 surat ini. Ayat ini mengingatkan bahwa ’’Maha Pengampun" 
dan "Maha Penerima Taubat” adalah sebagian dari sifat-sifat Allah, karena itu hamba-hamba 
AUalt tidak usah khawatir terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang telah terlanjur mereka la- 
kukan, semuanya itu akan diampuni Allah a sal benaibenar memohon ampun dan bertaubal 
kcpada-Nya dan berjanji tidak akan mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa itu lagi. 

Dan surat ini dinamai ”Dzit Thaul" (Yang Mempunyai Kumia) karena perkataan tersebut ter- 
dapat pada ayat 3. 

Pokok-pokok isinya: 


1. Keimanan: 

Sifat-sifat malaikat yang memikul 'Arsy dan yang berada di sekitarnya; dalil-dalil 
yang menunjukkan kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah yang menunjukkan kebesar- 
an dan keagungan-Nya;ilmu Allah meliputi scgala sesuatu ; bukti-bukti yang menun- 
jukkan adanya hari berbangkit. 

2. Kisah: 

Kisah Musa a.s. dengan Fir ’aun. 

3. Dan kin-lain: 

A1 Qur’an ulkarim dan sikap orang -orang mu’min dan orang-orang kafir terhadap- 
nya; permohonan orang-orang kafir supaya dikeluarkan dari neraka; peringatan 
kepada orang-orang musyiik tentang kedahsyatan hari kiamat, anjuran bersabar 
dalam menghadapi kaum musyrikin; ni’mat-ni’mat Allah yang terdapat di daratan 
dan lautan; janji Rasulullah s.a.w. bahwa orang-orang mu’min akan menang ter- 
hadap musuhnya. 


JL'Z 24 


40. AL MU ’MIN (ORANG YANG BERIMAN) 


759 



AL MU ’MIN (ORANG YANG BERIMAN) 

SURAT KE 40 : 85 ayat. 


Dengan menyebut nama Allali Yang Maha 
Pemurah Iagi Maha Penyayang. 


PENES' TANGA S' TERHADAP ACAMA PAST I 
MEN EMU / KEG A GALAS'. 


Orang-orang mu "mm fanganlah trrpedaya oleh 
kemakmuran orang orang musyrikin. 

t u„ . v/,;™ 1 31S > 




Diturunkan Kitab ini (A! Qur'an) dari Allah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, 


Yang Mengampuni dosa dan Menerima 
taubat lagi keras hukuman-Nya; Yang 
mempunyai karunia Tiada Tuhan (yang bcr- 
hak disembah) sclain Dia. Manya kepada- 
Nyalah kcmbali (scmua makhluk). 

Tidak ada yang mcmperdcbatkan ten tang 
ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang 
kafir. Kaxena itu janganlah pulang balik 
mereka dengan bebas dari suatu kota ke 
kota yang lain memperdayakan kamu. 

Sebclum mereka, kaum Nuh dan golong- 
an-golongan yang bersekutu sesudah 
mereka telah mendustakan (rasul) dan 
tiap-tiap umat telah mcrencanakan ma- 
kar terhadap rasul mereka untuk me- 
nawannya dan mereka membantah de- 
ngan (alasan) yang batil untuk melenyap- 
kan kebenaran dengan yang batil itu; 
karena itu Aku azab mereka. Maka be- 
tapa (pedihnya) azab-Ku? 




760 


40. AL MU*M1N (ORANG YANG BERMAN) 


JVZ 24 





6. Dan demikianlah telah past! berlaku ke- 
tetapan azab Tuhanmu terhadap orang- 
orang kafir, karena sesungguhnya mere- 
ka adalah penghuni ncraka. 

Para malaikat bertasbih kepada Allah dan men- 
do 'akan orang-orang mu 'min. 

7. (Malaikat -malaikat) yang memikul ’A ray 
dan malaikat yang bcrada di sekeliling 
nya bertasbih memuji Tuhannya dan 
mereka beriman kepada-Nya serta me- 
mintakan ampun bag] orang-orang yang 
beriman (seraya mengucapkan): ”Ya Tu- 
han kami, rahmat dan ilmu Engkau me- 
liputi sc gala sesuatu, maka berilah ampun- 
an kepada orang-orang yang bertaubat 
dan mengikuti jalan F.ngkau dan peli- 
haralah mereka dan siksaan neraka yang 
bernyala-nyala, 

8. ya Tuhan kami. dan masukkanlah mere- 
ka ke dalam surga 'Adn yang telah Eng- 
kau janjikan kepada mereka dan orang- 
orang yang saleh di antara bapak-bapak 
mereka, dan isteri-isteri mereka, dan ke- 
turunan mereka semua. Scsungguhnya 
Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana, 

9. dan peliharalah mereka dari (balasan) ke- 
jahatan. Dan orang-orang yang Engkau 
pelihara dari (pem balasan) kejahatan pa- 
da hari itu maka sesungguhnya telah Eng- 
kau anugerahkan rahmat kepadanya dan 
itulah kemenangan yang besar" 

Keinginan orang-orang kafir hendak keluar dari 
neraka. 

10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir di- 
serukan kepada mereka (pada hari 
kiamat): "Sesungguhnya kebencian Allah 
(kepadamu) lebih besar daripada kcben- 
danmu kepada dirimu sendiri karena kamu 
diseru untuk beriman lalu kamu kafir" 


•r >. r; -r ) V ^ 

'j>'u 

, X" X li • •X' < X- , J I , * IX 

^ yj L-J 


ali' siiii bjkZ, U 


II. Mereka menjawab: "Ya Tuhan kami Eng- 
kau telah mematikan kami dua kali dan 
telah menghidupkan kami dua kali (pula), 
lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Ma- 
ka adakah sesuatu jalan (bagi kami) un- 
tuk keluar (dari neraka)?" 








. i) ^ ♦X 



JUZ 24 


40. AL MU ’MIN (ORANG YANG BER1MAN) 


761 


12. Yang demikian itu adalah karcna kamu 
kafir apabila Allah saja discmbah. Dan 
kamu per cay a apabila Allah dipersekutu- 
kan. Maka putusan (sckarang ini) adalah 
pada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha 
Besar. 

Kewajihon menunaikan ibadat kepada Allah. 

1 3. Dia-lah yang mcmpcrlihatkan kepadamu 
unda-tanda (kekuasaan)-Nya dan me- 
nurunkan untukmu rczki dan langit. Dan 
tiadalah mendapat pelajaran kecuali 
orang-orang yang kembali (kepada Allah). 


,a Aii' -,au\j 

S JcXa j '5 j \J) e£-li '■ 

©4^4 


14. Maka sembahlah Allah dengan mcmumi- 
kan ibadat kcpada-Nya, mcskipun orang- 
orang kafir tidak menyukai(nya). 


15. (Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, 
Yang mempunyai ’Aisy, Yang mengutus 
Jibxil dengan (mcmbawa) perintah-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya di 
antara hamba-hamba Nya, supaya dia 
mempeiingatkan (manusia) tentang hari 
pertemuan (hari kiamat), 

16. (yaitu) hari (ketika) mcicka kcluai (dari 
kubur); tiada suatupun dari keadaan 
mereka yang teraembunyi bagi Allah. 
(Lalu Allah berfirman): ’’Kepunyaan siapa- 
kah kerajaan pada hari ini?'’ Kepunyaan 
Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalah- 
kan. 

17. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diben balasan 
dengan apa yang dtusahakannya. Tidak 
ada yang dirugikan pada hari ini. Se- 
sungguhnya Allah amat cepat hisabnya. 

18. Berilah mereka peringatan dengan hari 
yang dekat (hari kiamat yaitu) ketika hati 
(menyesak) satnpai di kerongkongan de- 
ngan menahan kesedihan. Orang-orang 
yang zalim tidak mempunyai teman setia 
seorangpun dan tidak (pula) mempunyai 
seorang pemberi syafa’at yang diterima 
syafa’atnya. 

19. Dia mengetahui (pandangan) mata yang 
khianatl 3 !*) dan apa yang disembunyi- 
kan oleh hati. 


i J> - > S-' 


„ i 


<s > 1 4_3j's’ ' yy:/y y>'j 



1319), Yang dimaksud dengan "pandangan mata yang khianat" ialah pandangan yang terlarang, sc pert i 
memandang kepada wanita yang bukan rnuhriinnya. 


762 


40. AL MU’MIN (ORANG YANG BERIMAN) 


JUZ 24 


20. Dan Allah menghukum dengan keadilan. 
Dan sembahan-sembahan yang mereka sem- 
bah selain Allah tiada dapat menghukum 
dcngan scsuatu apapun. Scsungguhnya Allah 
Dia-lah Yang Maha Mendcngar lagj Maha 
Melihat. 

Pelajaran -pela/aran yang dapat diambil dart kisah 
Musa a.s. 

21. Dan apakah mercka tidak mengadakan 
perjalanan di muka bumi, lalu memper- 
hatikan betapa kesudahan orang-orang yang 
sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih 
hebat kekuatannya daripada mercka dan 
(lebih banyak) bekas-bckas mercka di muka 
bumil 3 20) i maka Allah mengazab me- 
reka disebabkan dosa-dova mereka. Dan 
mereka tidak mempunyai seorang pelin- 
dung dari azab Allah. 

22. Yang demikian itu adalah karena telah da- 
tang kepada mereka rasul-r&sul mereka 
dengan membawa bukti-bukti yang nya- 
ta 1321 ) lalu mereka kafir; maka Allah 
mengazab mereka. Sesungguhnya Dia 
Maha Kuat lagi Maha Keras hukuman- 
Nya. 


*> ii < . ; . 1 

j- 3 

Lj 

c 

@ S'J J* S& 


J c- i> viiVi 


23. Dan sesungguhnya telah Kami utus Mu- 
sa dcngan membawa ayat-ayat Kami dan 
keterangan yang nyata, 


1m j j&j 


24. kepada Fir’aun, Haman dan Qarun; ma- 
ka mereka berkata: "(la) adalah seorang 
ahli sihir yang pendusta”. 


25. Maka tatkala Musa datang kepada mere- 
ka membawa kebenaran dari sisi Kami 
mereka berkata: "Bunuhlah anak-anak 

orang-orang yang beriman bersama de- 
ngan dia dan biarkanlah hidup wanita- 
wanita mereka". Dan tipu daya orang- 
orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia 
(belaka). 


‘]y ’is o jc-p W p-* 


1320) Maksudnya bangunan, alat perlcngkapan, benteng benteng dan isuna-istana. 

1321 ) Maksudnya mu'jizat, hukum-hukum, dan ajaran-ajaran yang dibawanya. 


JUZ 24 


40. AL ML' 'MIN (ORANG YANG BERIMAN) 


763 


26. Dan berkata Fir’aun (kepada pembesar- 

pembcsamya): "Biarkanlah aku mem- 

bunuh Musa dan hendaklah ia memohon 
kepada Tuhannya, k arena sesungguhnya 
aku khawatir dia ak an menukar agama- 
mu atau menimbulkan kerusakan di mu- 
ka bumi”. 

27. Dan Musa berkata: "Sesungguhnya aku 
berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan- 
mu daii sc Map orang yang mcnyombong- 
kan diri yang tidak beriman kepada hail 
berhisab”. 

28. Dan seorang laki-laki yang beriman di 

antara pengikut-pengikut Fii'aun yang 
menyembunyikan imannya berkata: 
"Apakah kamu akan membunuh seorang 
laki-laki karena dia menyatakan: 'Tu- 

hanku Lai ah Allah’ padaha] dia telah da- 
tang kep&damu dengan membawa ke- 
terangan-keteiangan dan Tuhanmu. Dan 
jika ia seorang pcndusta maka diaiah 
yang menanggung (dosa) dustanya itu; 
dan jika ia seorang yang benar niscaya se- 
bagian (bencana) yang diancamkannya 
kepadamu akan menimpamu*'. Sesung- 
guhnya Allah tidak menunjuki orang- 
orang yang melampaui batas lagi pendus- 
ta. 

29. (Mua berkata): "Haikaumku, untukmu- 
lah kerajaan pada hari ini dengan ber- 
kuasa di muka bumi. Siapakah yang akan 
menolong kita dari azab Allah jika azab 
itu menimpa kita!” Fir'aun berkata: ”Aku 
tidak mengemukakan kepadamu, mclain- 
kan apa yang aku pan dang baik; dan aku 
tiada menunjukkan kepadamu selain ja- 
lan yang benar”. 

30. Dan orang yang beriman itu berkata: Hai 
kaumku, sesungguhnya aku khawatir ka- 
mu akan ditimpa (bencana) seperti peris- 
tiwa kehancuran golongan yang bersc- 
kutu. 

31. (Yakni) seperti keadaan kaum Nuh, ‘Aad. 
Tsamud dan urang-orang yang datang se- 
sudah mereka. Dan Allah tidak menghcn- 
daki berbuat kezaliman terhadap hamba- 
hamba-Nya. 


o\j' >^====tS ^ 

^ j'wjy ' 

jfjt & Qc&y J ] *j 

o*' 1 7 

02 



oi wi' \J&. ' 
J} <«• j' 1 * 




’•& tlL Iff O^ 


764 


40. AL ML ’MIN (ORANG YANG BERIMAN) 


JUZ 24 



Sr 


Fi 




32. Hai kaumku, scsungguhnya aku khawatir 
terhadapmu akan dksaan hari panggtl- 
memanggil 1322 ), 

33. (yaltu) hari (ketika) kamu (lari) berpaling 
ke belakang, tidak ada bagimu seorang 
pun yang menyelamatkan kamu dari 
(azab) Allah, dan siapa yang discsatkan 
Allah, niscaya tidak ada baginya seorang- 
pun yang akan membcri pcrunjuk. 

34. Dan sesungguhnya telah datang Yusuf ke- 
padamu dcngan mcmbawa keterangan-ke- 
terangan, tetapi kamu senantiasa dalam 
kcraguan tentang apa yang dibawanya ke- 
padamu, hingga ketika dia meninggal, 
kamu berkata: "Allah tidak akan mengi- 
rim seorang (rasulpun) scsudahnya. Demi- 
kianlah Allah menyesatkan oiang-orang 
yang metampaui batas dan ragu-ragu. 


35. (Yaitu) oiang-orang yang memperdebat- 
kan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang 
sampai kepada mereka 1323 ). Arnat besar 
kemurkaan (bagi mcreka) di sisi Allah dan 
di sisi orang-orang yang beriman. Demi- 
kianlah Allah mengund mati hati orang 
yang sombong dan sewenang-wenang. 


a 


jt z>)j }y. 


Jti jjfc 

'6 \j$>- 






1 o-i'* * 

aji\ jc£ i 

£ & k 

I? ti 


36. Dan berkatalah Fir’aun: "Hai Haman, 

buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang 
tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, 

37. (yaitu) pintu-pintu tangit, supaya aku da- 
pat melihat Tuhan Musa dan sesungguh- 
nya aku mcmandangnya seurang pen- 
dusta”. Demikianlah dijadikan Fir’aun 
memandang baik perbuatan yang buruk 
itu, dan dia dihalangi dari jalan (yang be- 
nar); dan tipu daya Fir’aun itu tidak lain 
hanyalah membawa kerugian. 

38. Orang yang benman itu berkata; "Hai 
kaumku, ikutilah aku, aku akan me- 
nunjukkan kepadamu jalan yang benar. 


4 4 ’ 1 ^ J 




1322) . Hari kiamat itu dinamakan hari panggil mcmanggtl k arena urang yang berkumpul di padang mah- 
syaj sebagian mcmanggil sebagian yang lain untuk meminta tolong 

1323) Maksudnya rnereka menolak ayat-ayat Allah tanpa alasan yang datang kepada mercka 



JLZ 24 


40. AL MU 'MIN (ORANG YANG BERIMAN) 


765 


39. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan 
dunia ini hanyalah kesenangan (scmcn- 
tara) dan sesungguhnya akhixat itulah 
negeri yang kekal. 

40. Barangsiapa mengcrjakan perbuatan ja- 
hat, maka dia tidak akan dibalas melatn- 
kan sebanding dcngan kcjahatan itu. Dan 
barangsiapa mengeijakan a trial yang sa- 
leh baik laki-Iaki maupun perempuan se- 
dang ia dalam keadaan beriman, maka 
mereka akan masuk surga, mercka di- 
beri rezki di dalamnya tanpa hisab. 

41. Hai kaumku, bagaimanakah kamu, aku 
menyeru kamu kcpada kcselamatan, teta- 
pi kamu menyeru aku ke neraka? 


42. <Kenapa) kamu mcnyeruku supaya kafii 
kepada AUah dan mempersekutukan-Nya 
dengan apa yang tidak kuketahui padahal 
aku menyem kamu (beriman) kepada 
Yang Maha Peikasa lagi Maha Pengam- 
pun? 

43. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru 
supaya aku (beriman) kepadanya tidak 
dapat memperkenankan seruan apapun 
baik di dunia maupun di akhixat 1 324 ). Dan 
sesungguhnya kita kembali kepada AUah 
dan sesungguhnya nrang-orang yang me- 
lampaui batas, mereka itulali penghuni 
neraka. 

44. Kclak kamu akan ingat kepada apa yang 
kukatakan kepada kamu. Dan aku me- 
nyerahkan urusanku kepada Aliali. Se- 
sungguhnya AUah Maha Melihat akan 
hamba-hamba-Nya”. 

45. Maka AUah memeltharanya dari kejahat- 
an tipu daya mcrcka, dan Fir’aun besetta 
kaumnya dikepung oleh a/ab yang amat 
buruk. 

46. Kepada mcrcka dinampakkan neraka pada 
pagi dan petang 1 325 ), dan pada hari ter- 


\ < 

’jty 


- i- i. *\ \'.\s n i 

i ULr 






i ^ u* Adi' 4j5 J? 


1324) . Maksudnya: tidak dapat mcnolong baik di dunia maupun di akhtrat. 

1 325 ) Maksudnya dinampakkan kepada mereka netaka pagt dan petang sebeium hari betbangkit 


766 


40. AL MI I’M IN (ORANG YANG BER1MAN) 


JUZ 24 




jadinya Kiamat. (Dikatakan kepada raa- 
laikat): "Masukkanlah Fir’aun dan kaum- 
nya ke dal am azab yang sangat keras”. 





Sr 


■of 


r/'l 


47. l)an (ingatlah), ketika mereka berbantah- 
bantah dalam ncraka, maka orang-orang 
yang lemah beikata kepada orang-orang 
yang menyombongkan diri; "Sesungguh- 
nya kami adalah pcngikut-pengikutmu, 
maka dapaikah kamu menghindarkan da- 
ri kami sebahagian azab api neraka?” 

48. Orang-orang yang menyombongkan diri 
menjawab: "Sesungguhnya kita semua sa- 
ma-sama dalam ncraka k arena sesungguh- 
nya Allah telah menetapkan keputus- 
an antara hamba-hamba-(Nya)”. 

49. Dan orang-orang yang berada dalam 

neraka berkata kepada penjaga-penjaga 
neraka Jahannam: "Mohonkanlah ke- 

pada Tuhanmu supaya Dia meringankan 
azab dari kami barang sehari”. 

50. Penjaga Jahannam berkata: "Dan apa- 

kah belum datang kepada kamu rasul- 
rasulmu dengan membawa ketcrangan-ke- 
terangan?" Mereka menjawab: "Bcnar, 

sudah datang”. Penjaga-penjaga Jahan- 
nam berkata "Berdo’alah kamu". Dan do’a 
orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia be- 
Uka. 

51. Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul 
Kami dan orang-orang yang beriman da- 
lam kehidupan dunia dan pada hari ber- 
dinnya saksi-saksi (hari kiamat), 

52. (yaitu) hari yang tidak berguna bagi 
orang-orang zalvm permintaan maafnya 
dan bagi merekalah la'nat dan bagi mere- 
kalah tern pat tinggal yang buruk. 

53. Dan sesungguhnya tclah Kami berikan 
petunjuk kepada Musa; dan Kami wans- 
kan Taurat kepada Bani Urail, 


54. untuk menjadi petunjuk dan peringatan 
bagi orang-orang yang berfikir. 




''t&j 


^ -*3 aJi' 1 

® s*fcSv J4^4^=4 3 




/» • y ^ 

.t > \' — y 

>4 >;**• 

- yjy* dlj'it jJvj 
& C^r=^' 


JUZ 24 


40. AL MU’MIN (ORANG YANG BERIMAN) 


767 


55. Maka bcrsabarlah kamu, karena sesung- 
guhnya janji Allah itu benar, dan mo- 
honlah ampunan untuk dosamu dan ber- 
tasbihlah seraya memuji Iuhanmu pada 
waktu pc tang dan pagi. 

Fengingkaran terhadap kekuasaan Allah hanya- 
lah karena kesombongan semata. 

56. Sesungguhnya orang-orang yang mcm- 
peidebatkan ten tang ayat-ayat Allah tan 
pa alaaan yang sampai kepada mere- 
leal 326) tidak ada dalam dada mereka me- 
lainkan hanyalah (keinginan akan) ke- 
besaran yang mereka sekali-kali tiada 
akan mcncapainya, maka mintalah per* 
lindungan kepada Allah. Sesungguhnya 
Uia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

57. Sesungguhnya penriptaan langit dan bu- 
rnt lebih besai daripada penciptaan manu- 
sia akan tetapi kebanyakan manusia ti- 
dak mengetahui. 


wf** Vi. 


* -V t f. '•t 






> ) 


§ !ty£\ 

3^ 


58. Dan tidaklah sama orang yang buta de- 
ngan orang yang melihat, dan tidaklah 
(pula sama) orang-orang yang beriman 
serta mengerjakan amal saleh dengan orang- 
orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu 
mengambil pelajaran. 

59. Sesungguhnya haxi kiamat pasti akan da- 
tang, tidak ada keraguan tentangnya, 
akan tetapi kebanyakan manusia tiada 
beriman. 

Allah akan memperkenankan do’a hamba-Sya, 

60. Dan Tuhanmu her fir man: "Berdo’alah ke- 
pada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 
menyombongkan dm dari menyembah- 
K u 1327) ajegn m 8S uk neraka Jahannam 
dalam keadaan hina dina". 

Kekuasaan Allah yang tercermin pada alam se- 
mesra. 

61. Allah-lah yang mcniadikan malam untuk 
kamu supaya kamu beristirahat padanya; 


/• - • A'~ 

)}& 


A~3 


3 ^ & 


1326) .Lihat not no. 1323. 

1327) . Yang dimaksud dengan menyembah-Ku di uni talah betdo'a kcpada-Ku. 


768 


40. AL MU 'MIN (ORANG YANG BF.RIMAN) 


JUZ 24 


dan menjadikan siang terang bcndcrang 
Sesungguhnya Allah benar-benar mem- 
punyai karunia yang dilimpahkan atas 
manusia, akan tetapi kebanyakan manu- 
sia tidak bcrsyukur, 

62. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhan- 
mu. Pencipta segala scsuatu, tiada Tuhan 
(yang bcrhak disembah) melainkan Dia, maka 
bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? 

63. Seperti demikianlah dipalingkan orang- 
orang yang selalu mengingkari ayat-ayat 
Allah. 

64. Allah4ah yang menjadikan bumi bagi 
kamu tempat menetap dan langit sebagai 
aiap, dan membentuk kamu talu mem- 
baguskan lupamu scrta member! kamu 
rezki dcngan sebahagian yang baik-baik. 
Yang demikian itu adalah Allah Tuhan- 
mu. Maha Agung Allah, Tuhan semcsta 
alam. 


65. Dialah Yang hidup kckal. tiada Tuhan (yang 
berhak discmbah) melainkan Dia; maka scm- 
bahlah Dia dengan mcmurnikan ibadat 
kepada-Nya. Segala puji bag) Allah Tuhan sc- 
mesta alam. 

66. Katakanlah (ya Muhammad) "Scsung- 
guhnya aku dilaiang menyembah sem- 
bahan yang kamu sembah setain Allah se- 
tclah datang kepadaku keterangan-kete- 
rangan dari Tuhanku; dan aku diperin- 
tahkan supaya tunduk patuh kepada Tu- 
han semesta alam. 

67. DiaTah yang menciptakan kamu dari ta- 
nah kemudian dari setetes air mani. se- 
sudah itu dari scgumpal darah, kemudian 
dilahitkannya kamu sebagai seorang 
anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) 
supaya kamu sampai kepada masa (dc- 
wasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup 
lagi) sampai tua, di antara kamu ada 
yang diwafatkan scbclum itu. (Kami per- 
buat demikian) supaya kamu sampai ke- 
pada ajal yang ditentukan dan supaya ka- 
mu memahaini(nya). 

68. Dia-lah yang tnenghidupkan dan memati- 
kan, maka apabila Dia menetapkan sc- 
suatu urusan, Dia hanya berkata kepada- 
nya; ’’Jadilah". maka jadilah ia. 


J ji Aki’ 

^ <1j>j 

59 jS f. Jit 

Jf" 'Ilf-' 

j— >*-= ==9 J>^L/ *•**■- 

© \ oji yz. 1 o' yyi'j > 3. j j* 


1 ‘Jjr. i£ m y 




JUZ 24 


40. AL MU’MIN (ORANG YANG BF.RIMAN) 


769 


Ale sib orang yang menentang ayat-ayat Allah 
dan rasul-Nya. 

69. Apakah kamu tidak melihat kepada 
orang-orang yang membantah ayat-ayat 
Allah? Bagaimanakah mereka dapat dipa- 
lingkan? 

70. (Yaitu) orang-oiang yang memlustakan 
Al Kitab (A) Qur'an) dan wahyu yang di- 
bawa oleh rasul-rasul Kami yang teiah 
Kami utus. Kelak mereka akan menge- 
tahui, 

71. ketika belenggu dan rantai dipa sang di le- 
her mereka, seraya mereka diaeret, 

72. kc dalam air yang sangat panas, kemu- 
dian mereka dibakar dalam api, 

73. kemudian dikatakan kepada mereka: 
"Manakah berhala-berhala yang selalu 
kamu persekutukan 

74. (yang kamu sembah) selain Allah?’’ Mere- 
ka menjawab: "Mereka teiah hilang 

lenyap dari kami. bahkan kami dahulu 
tiada pernah menyembah scsuatu”. Seper- 
ti demikianlah Aliali menyesatkan orang- 
orang kafir. 


75. Yang dcmikian itu discbabkan karena ka- 
mu bersuka ria di muka bumi dcngan ti- 
dak benar dan karena kamu selalu ber- 
suka na (dalam kemaksiatan). 

76. (Dikatakan kepada mereka): "Masuklah 
kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam, 
dan kamu kckal di dalamnya. Maka itulah 
seburuk-buruk tempat bagi orang- orang 
yang sombong” 

77. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya 
janji Allah adalah benar; maka meskipun 
Kami perlihatkan kepadamu sebagian 
siksa yang Kami ancamkan kepada mere- 
ka ataupun Kami wafatkan kamu (se- 
belum ajal menimpa mereka), namun ke- 
pada Kami sajalah mereka dikembalikan. 


.va 

\ 

,r 




770 


40. AL MU 'MIN (ORANC YANG BERIMAN) 


JUZ 24 


Rasul ada yang disebutkan kisahnya dalom Al 
Qur'an dan ada yang tidak disebutkan. 

78. Dan sesungguhnya tel ah Kami utus bebe- 
rapa orang rasul sebelum kamu, di antaia 
mereka ada yang Kami csritakan ke- 
padamu dan di antaia mereka ada (pula) 
yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Ti- 
dak da pat bagi seorang rasul membawa 
suatu mu’jizat, melainkan dcngan sei/in 
Allah: maka apabila telah dalang perin- 
tah Allah, diputuskan (semua perkara) de- 
ngan add. Dan ketika itu rugilah orang- 
orang yang berpegang kepada yang batil. 

Pelajaran yang dapat dwmbil don perisliwa yang 
terjadi pada umat-umat yang dahulu. 

79. AUah-lah yang menjadikan binatang ter- 
nak untuk kamu, scbagiannya untuk ka- 
mu kendarai dan sebagiannya untuk ka- 
mu makan. 

80 Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lam 
pada binatang ternak itu untuk kamu 1328 ) 
dan supaya kamu mencapai suatu ke- 
perluan yang tersimpan dalam hati de- 
ngan mcngendarainya. Dan kamu dapat 
diangkut dengan mengendarai binatang- 
binatang itu dan dengan mengendarai 
bahtera. 

81. Dan Dia memperlihatkan kepada kamu 
tanda-tanda (kekuasaan-Nya); maka 
tanda-tanda (kekuasaan) Allah yang 
manakah yang kamu ingkari? 

82. Maka apakah mereka tiada mcngadakan 
perjalanan di muka bumi lalu mcmper- 
hatikan betapa kesudahan orang-urang 
yang sebelum mereka. Adalah orang-orang 
yang sebelum mereka itu lcbih hebat ke- 
kuatannya dan (lebth banyak) bekas- 
bckas mereka di muka bumi* 329 ), maka 
apa yang mereka usahakan itu tidak da- 
pat menolong mereka. 


q* jr i 3 t," if- * . * , 

o' L ^ == * [<A J 

r -'i"r t > ♦-! 

-~ij 'Ar^t [ y==‘J\ 
' p k^.a l’j A *'' j j 


<£; ai • cj' c S ' a 1 1 .jC} 

[?&=> aIa1p 
Of-S* UU'ej 




1 328) . Yang dimaksud dengan "mania’at yang lain dart binatang ternak itu*’ lalah air susunya. kulitnya 
bulunya dan sebagainya. 

1329) .Lihat not 1320 


JUZ 24 


40. AL MU’MIN (ORANG YANG BF.RIMAN) 


771 


83. Maka tatkala dating kepada mereka rasul- 
rasul (yang diatus kepada) mereka de- 
ngan membawa keterangan-kcterangan, me- 
reka mcrasa scnang dcngan pcngetahuan 
yang ada pada mereka 133 ®) dan mereka 
dikepung oleb azab Allah yang selalu me- 
reka perolok-olokkan itu. 

Iman di wakiu azab telah datang lidak berguna 
lagi. 

84. Maka tatkala mereka melihat azab Kami, 
mereka berkata. “Kami bcriman hanya ke- 
pada AUah saja dan kami kafir kepada 
sembahan-sembahan yang telali kami per- 
sekutukan dcngan AUah’’. 

85. Maka iman mereka tiada berguna bagi 
mereka tatkala mereka telah melihat siksa 
Kami Itulah sunnah Allah yang telah ber- 
laku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan di 
waktu itu binasalah orang-orang kafir. 


I-' \ « \ 






1 aja 1 


^ o 3y & ’ Jii lx* 


PENUTUP 

Surat A1 Mu 'min mengemukakan hal hal yang berhubungan dengan bantahan orang-orang 
kafir dan pengakuan orang-orang mu’min terhadap At Qur'anulkarim terutama yang berhu- 
bungan dengan ketauhidan, penegasan kebangkitan dan kerasulan, kemudian mengemukakan 
bahwa kcadaan orang-orang musyrik akan sama halnya dengan keadaan Fir’aun, Qarun, dan 
Haman, bila orang-orang musyrik tetap pada kemusyrikannya. 

Huhungan surat At Mu 'min dengan sural Fushshilat. 

1. Sama-sama memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy yang mengingkari Muham- 
mad saw. 

2. Sama-sama dimulai dcngan menyebut sifat-sifat At Qur’an. 


1330). "Mereka mcrasa scnang dengan pcngetahuan yang ada pada mereka" maksudnya salah bahwa 
mereka sudah mcrasa cukup dcngan ilmu pcngetahuan yang ada pada mereka dan tidak mcrasa 
perlu lags dengan ilmu pcngetahuan yang dsajarkan oieh rasul rasu! mereka. Malah mereka me- 
mandang enteng dan mcmperolok-olokkan kctcrangan yang dibawa rasulrasut itu. 


772 


41. FUSHSH1LAT (YANG DIJELASKAN) 


JUZ 24 



JUZ 24 


41. FUSHSH1LAT (YANG D1JELASKAN) 


773 



FUSHSHILAT (YANG D1JELASKAN) 

SURAT KE4I : 54 ay it 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah Ugi Maha Penyayang. 


NAB! ADALAH MANUSIA BIAS A YANG Dl- 
BERI WAHYU YANG MENGAJAK KEPADA 
KE BEN A RAN. 

1. Haa Miim 1331 ). 


Diturunkan daii Tuhan Yang Maha Pe 
Tnurah lagi Maha Penyayang. 


Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni 
bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum 
yang mengetahui. 


yi''J 'S ) 


yang membawa berita gembira dan yang 
membawa peringatan, tetapi kebanyakan 
mereka berpaling (daripadanya) ; maka me- 
reka tidak (mau) mendengarkan. 


Mereka berkata: "Hati kami berada dalam 
tutupan (yang menutupi) apa yang kamu 
seru kami kepadanya dan di telinga kami 
ada sumbatan dan aniara kami dan kamu 
ada dinding, maka bekeijalah kamu, se- 
sungguhnya kamibekcrja (pula)”. 


Katakanlah; "Bahwasanya aku hanyalah 
seorang manusia seperti kamu. diwahyu- 
kan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu 
adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka te- 
taplah pada jalan yang lurus menuju ke- 
pada-Nya dan mohonlah ampun kepada- 
Nya. Dan kecelakaan yang be sari ah bagi 
orang-orang yang mempersekutukan-(Nya), 


1331).Lihat not no. 10 


774 


41. FUSHSH1LAT (YANG D1JELASKAN) 


JUZ 24 


7. (yaitu) orang-orang yang tidak menunai- 
kan zakat dan mereka kafir akan adanya 
(kehidupan) akhirat. 


8. Sesungguhnya orang-orang yang ber- 
iman dan mengerjakan ami) yang saleh 
mereka mendapat pah ala yang tiada pu- 
tus-putusnya”. 

ALLAH MENCIPTAKAN LANGIT DAN BUMI 
DA LAM BEBERAPA PERIODE. 

9. KatakanUh: "Sesungguhnya patutkah ka- 
mu ka fu kepada Yang menciptakan bumi 
dalam dua hari dan kamu adakan se- 
kutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) 
demikian itulah Tuhan semesta alam". 

10. Dan Dia menciptakan di bumi itu gu- 
nung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia 
memberkahinya dan Dia menentukan 
padanya kadai makanan-makanan (peng- 
huni)nya dalam einpat hari. (Penjclasan 
itu sebagai jawaban) bagi orang-orang 
yang bertanya. 

11. Kemudian Dia menuju iangit dan langit itu 
masih mcrupakan a sap, lalu Dia bcrkata kepa- 
danya dan kepada bumi: "Datanglah kamu 
kcduanya menurut pcrintah-Ku dengan suka 
hati atau tcrpaksa”. kcduanya menjawab: 
"Kami datang dengan suka hati". 

12. Maki DU menjadikannya tujuh Langit da- 
lam dua hari dan Dia mcwahyukan pada 
tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami 
huri Langit yang dekat dengan bintang- 
b in tang yang oemerlang dan Kami mcme- 
liharanya dengan tebaik-baiknya. Demi- 
kianlah ketentuan Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Mengetahui. 

PERINGA TAN KEPADA KA UM QURAISY TEN- 
TANG PERJSTIWA -PERISTI WA YANG DIA- 
LAMI KAUM A AD DAN TSAMUD. 

13. Jika mereka berpaling maka katakanlah: 
”Aku telah memperingatkan kamu de- 
ngan petir, seperti petit yang mcnimpa 
kaum Aad dan kaum Tsamud”. 


A . J vs'J*"- $ ' 


Jp ' ij -iiijj y Si' & 5 pi-j Jyy 
j&JiS ay £Ji\ 

0 JsjjUs GjJ 

xpfccP tgj Ip, S 

yp>' 


Jii ' ypj' 

A - K' V »‘i " 


JUZ 24 


41. FUSHSHILAT (YANG D1JELASKAN) 


775 


14. Ketika rasul rasul dating kepada meteka 
dari dcpan dan dari belakang mereka 1332 ) 
(dengan menyetukan): "Janganlah kamu 
menyembah selam Allah". Mereka men- 
jawab; "Kalau Tuhan kami menghendaki 
tentu Du akan menurunkan malaikat- 
malaikat-Nya, maka sesungguhnya kami 
kafii kepada wahyu yang kamu diutus 
membawanya 

15. Adapun kaum Aad maka mereka me- 
nyombongkan diri di muka bumi tanpa 
alasan yang benar dan berkata: "Siapa- 
kah yang lebih besar kekuatannya dari 
kami?” Dan apakah mereka itu tidak 
memperhatikan bahwa Allah yang men- 
dptakan mereka adalah lebih besar ke- 
kuatan-Nya dari mereka? Dan adalah 
mereka mengingkari tanda-tanda (kekuat- 
an) Kami. 


Gjj iLijS ‘y '5 Ajt ' 1 S l_'j aJo'i 1 } 


16. Maka Kami meniupkan an gin yang amat 

gemuruh kepada mereka dal am bebetapa 
ban yang sial, karena Kami hendak me- 
rasakan kepada mereka itu siksaan yang 
menghinakan dal am kehidupan dunia. 

Dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih 
menghinakan sedang mereka tidak diberi 
pertolongan. 

17. Dan adapun kaum Tsamud maka mereka 
tclah Kami beri petunjuk tetapi mereka le- 
bih menyukai buta (kesesatan) dari pe- 
tunjuk itu, maka mereka disambax petit 
azab yang menghinakan discbabkan apa 
yang telah mereka kerjakan. 




18. Dan Kami selamatkan orang-orang yang 
beriman dan mereka adalah orang-orang 
yang bertakwa. 

ANGGOTA TUBUH MANUS I A AKAN MEN- 
JADI SAKSI DI HARI K I AMAT TERHADAP 
PERBUA TAN DI DUNIA, 

19. Dan (ingatlah) hari (ketika) musuh-mu- 
suh Allah digiring ke dalam neraka Lalu 
mereka dikumpulkan (semuanya). 






1332). Yang dimaksud "dari depan dan dari belakang" ialah dari segala jurusan. 


776 


41. FUSHSHILAT (YANG DIJELASKAN) 


JUZ 24 



aT 


20. Sehingga apabila meieka sampai ke neia 
ka, pendengaran, penglihatan dan kulit 
mereka menjadi saksi terhadap mereka 
tentang apa yang telah mereka kerjakan. 

21. Dan mereka berkata kcpada kulit mere- 
ka: "Mengapa kamu menjadi saksi tet- 
hadap kami?” Kulit mereka menjawab: 
"Allah yang menjadikan segala sesuatu 
pandai berkata telah menjadikan kami 
pandai (pula) berkata, dan Dia-lah yang 
menciptakan kamu pada kali yang perta- 
ma dan hanya kepada-Nyalah kamu di- 
ke mbalikan”. 

22. Kamu sekali-kali tidak dapat bersem- 
bunyi dari persaksian pendengaran, peng- 
lihatan dan kulitmu terhadapmu 1 333 ) bah- 
kan kamu mengira bahwa Allah tidak 
mengetahui kebanyakan dari apa yang ka- 
mu kerjakan. 




• k ** 


u.alaj' 


® 0 ’fjc 


23. Dan yang demikian itu adalah pra- 
sangkamu yang telah kamu sangka ter- 
hadap Tuhanmu, prasangka itu telah membi- 
nasakan kamu, maka jadilah kamu ter- 
masuk orang-oiang yang merugi. 

24. Jika mereka bersabar (menderita azab) 
maka nerakaiah tempat diam mereka dan 
jika mereka mengemukakan alasan- 
alasan, maka tidaklah mereka termasuk 
orang-orang yang diterima alasannya. 

25. Dan Kami tetapkan bagi mereka teman- 
teman yang menjadikan mereka me man - 
dang bagus apa yang ada di hadapan dan 
di belakang mereka t334 ) dan tetaplah atas 
mereka keputusan ar.ab pada umat-umat 
yang terdahulu sebelum mereka dari jin 
dan manusia; sesungguhnya mereka ada- 
lah orang-orang yang merugi. 


^ Jj' 


OV “* VHir' )jr£jp at— } 55 

ji qi ci 


1333) Mereka itu mcmperbuat dou dcngan tcrang-tcrangan k arena mereka menyangka bahwa Allah ti- 
dak mengetahui perbuatan mereka dan mereka tidak mengetahui bahwa pendengaran. penglihat- 
an dan kuBt mereka akan menjadi saksi dr akhiral kelak atas perbuatan mereka 

1334) .Yang dimaksud dengan: "yang ada di hadapan” ialah nafsu dan kelezatan di duma yang sedang 

dicapai sedang yang dimaksud dengan "di belakang mereka" ialah angan angan dan cita dta yang 
tidak dapat dicapai, 




JLZ 24 


41. KUSHSH1LAT (YANG D1JELASKAN) 


777 


PEMBALASAN ALLAH TERHADAP ORANG 
KAFIR DAS TERHADAP ORANG-ORANG 
YANG B FRISIAN, 

26. Dan orang-orang yang kafir berkata; 
"Janganlah kamu mendcngar dengan 
sungguh-sungguh akan A1 Qur'an ini dan 
buatlah hirukpikuk terhadapnya, supaya 
kamu dapat mcngalahkan (mcreka). 

27. Maka sesungguhnya Kami akan merasa- 
kan azab yang keras kepada orang-orang 
kafir dan Kami akan memberi balasan ke- 
pada mcreka dengan seburuk-buruk pem- 
balasan bagi apa yang telah mcreka kerja- 
kan. 

28. Demikianlah balasan (terhadap) musuh- 
musuh Allah. (yaitu) ncraka; mcreka mcn- 
dapat tempat tinggal yang kekal di da- 
lamnya sebagai pembalasan atas ke- 
ingkaran mereka terhadap ayat-ayat Ka- 
mi 

29. Dan orang-orang kafir berkata: "Ya Tu- 
han kami perlihatkanlah kepada kami dua 
jcnis orang yang telah menyesatkan kami 
(yaitu) scbagian dan jin dan manusia agar 
kami letakkan keduanya di bawah tela- 
pak kaki kami supaya kedua jenis itu 
menjadi orang-orang yang hina”. 

30. Sesungguhnya orang-orang yang mengata- 
kan: 'Tuhan kami lalah Allah" kemudian 
mereka meneguhkan pendirian mereka, 
maka malaikat akan turun kepada mereka 
(dengan mcngatakan): "Janganlah kamu 
merasa takut dan janganlah kamu merasa 
scdih; dan bergembiralah kamu dengan 
(memperolch) surga yang telah dijanjikan 
Allah kepadamu". 

31. Kamilah Pelindung-pelindungmu dal am ke- 
hidupan dunia dan di akhirat; di dalam- 
nya kamu memperoleh apa yang kamu 
inginkan dan memperoleh (pula) di dalam- 
nya apa yang kamu minta. 


32. Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan 
Yang Maha Pengampun lagi Maha Penya- 
yang. 






$5 


- 


^L> j -*=>■*£. ''y&’d: 

(2j 1 

® j5' 




778 


41. FUSHSIULAT (YANG D1JELASKAN) 


JUZ 24 



» I 


>4L QUR AN VL KARIM ADALAH PETUNJUK 
DAN PENA WAR. 

33. Siapakah yang lebih balk perkataannya 
daripada orang yang menyetu kepada 
Allah, mengerjakan amal yang saleh dan 
berkata: "Sesungguhnya aku tcrmasuk 

orang-orang yang berserah diri?” 

34 Dan tidaklah sama kcbaikan dan kejahat 
an. Tolaklah (kejahatan itu) dengan car a 
yang lebih baik, maka tiba-tiba orang 
yang antaramu dan an tar a dia ada per- 
musuhan seolah-olah telah menjadi teman 
yang sangat setia. 


"U \ s' I 

'0£ Jk-»j 


33. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerah- 
kan melainkan kepada orang-orang yang 
sabar dan tidak dianugerahkan melain- 
kan kepada orang-orang yang mempu- 
nyai kcberuntungan yang besar. 

36. Dan jika syaitan mengganggumu dengan 
suatu gangguan, maka mohonlah perlin- 
dungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia- 
lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Me- 
ngetahui. 

37. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan- 
Nya ialah malam, dang, matahari dan 
bulan. Janganlah bersujud kepada mata- 
hari dan janganlah (pula) kepada bulan, 
tet3pi bersujudlah kepada Allah Yang 
menciptakannya, jika kamu hanya kepada- 
Nya saja menyembah. 

38. Jika mereka menyombongkan diri, maka 
mereka (malaikat) yang di aid Tuhanmu 
bertasbih kcpada-Nya di malam dan siang 
hari, sedang mereka tidak jemuj emu. 


& 1 

— J 1 'ijt — 


law: : 






39. Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasa- 
an)-Nya bahwa kamu melihat bumi itu ke- 
ring tandus, maka apabila Kami turun- 
kan air di atasnya, niscaya ia bergerak 
dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang 
menghidupkannya tentu dapat menghi- 
dupkan yang mati; sesungguhnya Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


^ S 1 ' S3 Jt) 

3 l&pPP o>*' 

$> yp P ' '&cp' 



JL'Z 24 


41. FUSHSHILAT (YANG DIJKLaSKAN) 


779 


40. Sesungguhnya orang-orang yang menging- 
kari ayat-ayat Kami, mcrcka tidak ter- 
scmbunyi dan Kami. Maka apakah orang- 
orang yang dilcmparkan kc dalam neraka 
lebih baik ataukah orang-orang yang datang 
dcngan aman scntosa pada hari Kiamat?. 
Pcrbuatlah apa yang kamu kehcndaki; 
sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang 
kamu kcrjakan 

41. Sesungguhnya orang-orang yang mcnging- 
kaii A1 Qur'an kenka A1 Qur'an itu datang 
kepada meieka. (mereka itu pasti akan 
celaka). dan sesungguhnya Al Qur'an itu 
adalah kitab yang mulia, 

42. Yang tidak datang kepadanya (Al Qur- 
'an ) kcbatilan baik dari depan maupun da- 
ri belakangnya, yang diturunkan dari Tu- 
han Yang Maha Bijaksana lagi Maha Ter- 
puji. 

43. Tidaklah ada yang dikatakan (oleh orang 
orang kafir) kepadamu itu selain apa yang 
sesungguhnya telah dikatakan kepada ra- 
sul-rasul scbclum kamu. Sesungguhnya Tu- 
han kamu benar-benar mempunyai ampun- 
an dan hukuman yang pedih. 

44. Dan jikalau Kami Jadikan Al Qur’an itu 
suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa 
Arab tentulah meieka mengatakan, "Me- 
ngapa tidak dijetaskan ayat-ayatnya?”. 
Apakah (patut Al Qui'an) dalam bahasa 
asing sedang (rasul adalah orang) Arab 1 . 
Katakanlah' ’’A I Qur'an itu adalah pc- 
tunjuk dan penavsar bagi orang-orang 
yang benman. Dan orang-orang yang ti- 
dak beriman pada telinga mereka ada 
sumbatan, sedang Al Qui'an itu suatu ke- 
gelapan bagi mereka l3Js ). Mcrcka itu ada- 
lah (seperti) orang-orang yang dipanggil 
dari tern pat yangjauh”. 

45. Dan sesungguhnya telah Kami berikan 
kepada Musa Taurat lalu diperselisihkan 
tentang Taurat itu. Kalau tidak ada ke- 
putusan yang telah terdahulu dan Tuhan- 
mu, tentulah orang-orang kafir itu sudah 
dibinasakan. Dan sesungguhnya meieka 
terhadap Al Qur’an benar-benar dalam 
keragu-raguan yang membingungkan 


,kj; ' XjLji V '<■ 

^ £ J j-ii -2X>' j J' u 

H ^\p\* 

<kj> * p) 

3^5 lx) 
ft 




1 335). Yang dimaksud "suatu kegelapan bagi mereka" ialah tidak member) petunyuk kepada mereka 


780 


41. FUSHSH1LAT (YANG D1JELASKAN) 


JUZ 25 


46. Barangsiapa yang mengerjakan amal yang 
saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sen- 
diri dan barangsiapa yang berbuat jahat 
maka (dosanya) atas dirinya sendiri, dan 
sekali-kali tidaklah Tuhanmu mengania- 
ya hamba-haniba(Nya). 

JUZ 25 


tLu.' 1 y*_) 


47 Kepada-NyaJah dikcmbalikan pengetahuan 
ten tang hari kiamat 1336 ). Dan tidak ada 
buah-buahan kc luar dan kelopaknya dan 
tidak seorang perempuanpun mengandung 
dan tidak (pula) melahirkan, metainkan de- 
ngan sepengetahuan-Nya. Pada hari Tuhan 
memanggii mereka: ”Di manakah sekutu- 
sekutu-Ku itu?** 1 3 37 ); mexeka menjawab: 
’’Kami nyatakan kcpada tngkau bahwa 
tidak ada seorangpun di antara kami yang 
memberi kesaksian (bahwa hngkau punya 
sekutu)’’. 

48 Dan Icnyaplah dari tncrcka apa yang se- 
lalu mereka sembah dahulu, dan mereka 
yakin bahwa tidak ada bagi mereka sc- 
suatu jalan keluarpun. 


' t '' 'L 


> ", - iC > s'" 

yt oj^ y 


49. Manusia tidak jemu rnemohon kebaikan, 
dan jika mereka ditimpa malapctaka dia 
menjadi putus asa lap putus harapan 




50. Dan jika Kami merasakan kepadanya se- 
suatu rahmat dari Kami sesudah dia di- 
timpa kesusahan, pastilah dia berkata: 
"Ini adalah hakku. dan aku tidak yakrn 
bahwa hari Kiamat itu akan datang. Dan 
jika aku dikembalikan kepada Tuhanku 
maka sesungguhnya aku akan mempcr- 
oleh kebaikan pada sisi-Nya". Maka Ka- 
mi bcnar-benar akan memberitakan ke- 
pada orang-orang kafir apa yang telah 
mereka kerjakan dan akan Kami rasakan 
kepada mereka azab yang keras. 


ir+ 02 ^ •>' yyJ 

0 Jiic- 1^>\ j* 


1 336 ) Maksudnya hanya AUahlah yang mengetahui kapari datangnya hari kuinal itu. 

1337) . Yang dimaksud 'V kutu-sckutu-Ku" lalah bcrhala-berhala yang mereka anggap sebagai sekutu 
Tuhan. 


JUZ 25 


41. FUSHSHILAT (YANG D1JELASKAN) 


781 


5 1 . Dan apabila Kami memberikan ni’mat ke- 
pada manusia. ia her pal mg dan menjauh- 
kan diii, tetapi apabila ia ditimpa malape- 
taka maka ia hanyak hcido’a. 




52. Katakanlah; "Bagatmana pcndapatmu ji- 
ka ( A 1 Qur'an) itu datang dan sssi Allah, 
kemudian kamu mengingkaiinya. Siapa- 
kah yang lebih sesat daripada orang yang 
selalu berada dalam penyimpangan yang 
jauh ,, “ 

53. Kami akan mempcrlthatkan kcpada me- 
rcka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di se- 
genap ufuk dan pada diri mereka sendiri, 
sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al 
Qur’an itu adalah benar Dan apakah 
Tuhanmu tidak cukup (bag? kamu) bahwa 
sesungguhnya Dia menyaksikan segala sc- 
suatu'’ 

54. lngatlah bahwa scsungguhnya mereka ada- 
lah dalam keraguan tentang per te mu an 
dengan Tuhan mereka. lngatlah, bahwa 
sesungguhnya Dia Malta Meliputi segala 
sesuatu. 


• ^ < 

^ Joa 0v3\li- 

- S y - 

3 3 4 '^' 

^ *3 & 




PENUTUP 

Surat hushshilat mengutarakan hal-hal yang berhubungan dengan Al Qur’an dan sikap orang 
musyrik terhadapnya; kekuasaan Allah di langit dan di bumi; ancaman kepada orang-orang 
musyrik di dunia dan di akhirai., Kemudian dikemukakan tentang keadaan orang-orang yang 
selalu beribadat kepada Tuhannya, dan disusuli dengan mengemukakan beberapa tabiat tna- 
nusia. 

HU BUNG AN SURA T bVSHSHlLA T DENGAN SURA TASY SYUURA 

Kedua surat ini sarna-sama mengutarakan kebenaran Al Qur'an, menolak kccaman dan cc- 
laan orang-orang kafir Mckah terhadapnya; bujukan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. agar ja- 
ngan bersedih hati dan berputus asa. karena kccaman dan oelaan itu sudah sewajamya datang 
dari musuh-musuh agama dan hal itu telah dialami oleh rasul-rasul sebelumnya. 


782 


42. ASY SYUURA (MUSYAWARAT) 


JVZ 25 




ASY SYUURA (MUSYAWARAT) 


MUQADDIMAH 

Surat A$y Syuura terdiri atas S3 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, djturunkan 
sesudah jurat Fushahilat. 

Dinamai "Asy Syuura” (musyawarat) diambil dari perkataan "Syuura" yang terdapat pada 
ayat 38 jurat ini. Dalam ayat tcrsebut diletakkan salah satu dari dasar-dasar pemerintahan Is- 
lam ialah musyawarat. 

Dinamai juga ”Haa Miim ’Ain Sun Qaaf’karena surat ini dimulai dengan huruf-hurufhijaiy- 
yah itu. 


Pokok-pokok isinya: 

1. Keimanan : 

DaliMalil tentang Allah Yang Maha Esa dengan menerangkan kejadian langit dan 
bum), turunnya hujan, berlayarnya kapa) di lautan dengan aman dan sebagai- 
nya; Allah member! rezki kepada liamba-Nya dengan ukuran tertentu sesuai dengan 
kemaslahatan mereka dan sesuai pula dengan hikmah dan ilmu-Nya; AUah mem- 
berikan anak-anak laki-laki atau anak-anak pcrempuan atau anak Laki-laki dan 
perempuan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, atau tidak memberi anak se- 
orangpun, cara-cara AUah menyampaikan perkataan -Nya kepada manusia; pokok- 
pokok agama yang dibawa para rasul adalah saxna. 

2. Hukum: 

Tidak ada dasar untuk menuntut orang yang mempertahankan diri 

3. Dan lain Jain : 

Keterangan bagaimana keadaan orang -orang kafir dan keadaan orangorang mu' 
min nanti di akhirat; memberi ampun lebih baik dari pada membalas dan mem- 
balas jangan sampai melampaui batas; orang orang kafir mendesak Nabi Muham- 
mad s.a.w. supaya hari kiamat disegerakan datangnya; kcwajiban rasul hanya me- 
nyampaikan risalahnya. 


JUZ 25 


42. ASY SYL'URA (MLSYAWARAT) 


783 





ASY SYUL’RA (MUSYAWARAT) 

SL’RAT KE 42 : S3 ayat. 


Dengan menycbut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


POKOKPOKOK DA WAH PARA RASUL ADA 
LA H SAM A. 

Wahyu Allah kepada Muhammad s.a.w. vama de- 
ngan wahyu-Nya kepada rasul-rasul sehelumnya. 
i u«-. 338, 




Derrukianlah Allah Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana, mcwahyukan kepada 
kamu dan kepada orang-orang yang i e- 
belum kamu. 




Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah 
Yang Maha Tinggi lagi Maha Be$ar. 


Para malaikat memohonknn ampun kepada Allah 
untuk penghuni bumi. 

5. Hampii saja langit itu pccah dari sebelah 
atasnya fk arena kebesaran Tuhan) dan 
malaikat-malaikat bertasbih serta niemuji 
Tuhannya dan memohonkan ampun ba- 
gi orang-orang yang ada di bumi. Ingat- 
lah, bahwa scsungguhnya Allah Dia-lah 
Yang Maha Pengampun lagi Maha Penya- 
yang. 




Dan orang-qrang yang mengambil pelin- 
dung-pclindung selain Allah, Allah menga- 
wasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya 
Muhammad) bukanlah orang yang disc- 
rahi mengawasi mereka. 




,U AJ+&. 


784 


42. ASY SYUURA (MUSYAWARAT) 


JUZ 25 




Al Qur'an adalah le hagai peringatan unruk se- 
luruh umai rnanuua, 

7. Demikianlah Kami wahyukan kepadamu 
Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya 
kamu member! peringatan kepada ummul 
Qura (penduduk Mekah) dan penduduk 
(negen-negeri) sekelilingnya 1 34 °) serta 
mcmberi peringatan (pula) tcntang han 
bcrkumpul (kiamat) yang tidak ada kc- 
raguan padanya. Segclongan masuk sur- 
ga dan segclongan masuk netaka 

8. Dan kalau Allah mcnghcndaki niscaya 
Allah menyadikan mereka satu umat (sa- 
ja), tetapi Dia mcmasukkan wang-orang 
yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat- 
Nya. Dan orang-crang yang zalim tidak 
ada bagi mereka seorang pelindungpun 
dan tidak pula seorang penolong. 

9. Atau patutkah meieka mengambil pelin- 
dung-pelindung sclain Allah? Maka Allah, 
Dialah Pelmdung (yang sebenamya) dan 
Dia menghidupkan orang-orang yang ma- 
ti, dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. 

Prrsrliuhan perselmhan umar mamma dikern- 
balikan penyeltuiannya kepada Kitab Allah 

10. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih. 
maka putusannya (terserahl kepada 
Allah. (Yang mempunyai sifat siiat demi- 
kian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya* 
lah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah 
aku kembali. 

11. (Dia) Pcncipta langit dan bumi. Dia men- 
yadikan bagi kamu dan yenis kamu sendiri 
pasangan-pasangan dan dan jenis bina- 
tang temak pasangan-pasangan (pula), di- 
jadikan-N'ya kamu berkembang biak de- 
ngan yalan itu. Tidak ada sesuatupun yang 
serupa dengan Dia. dan Dia-lah Yang 
Maha Mendengai tagi Maha Mclihat. 




* . ff < 6 




> >?> < X\" 

AH' Ji '* J* \aj 

C iiiuj *£ & 0 

jyJ 

"i * Y c • «-'T" 


1340) Maksudnya penduduk dunu seluruhnya 



JUZ 25 


42. ASY SYUURA (MUSYAWARAT) 


785 


12. KepunyaanNya-Lah perbendaharaan langit 
dan bumi, Dia melapangkan rezkl bagi 
siapa yang dikehendaki-Nya dan menyem- 
pitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha Me- 
ngetahui segala sesuatu. 

Semua rami mengajak uncuk menyembah 
kepada Allah Yang Maha Eta. 

13. Dia telah mensyaii'atkan bagi kamu ten- 
tang agama apa yang telah diwasiatkan- 
Nya kepada Nuh dan apa yang telah Ka- 
mi wahyukan kepadamu dan apa yang 
telah Kami wasutkan kepada Ibrahim, 
Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah aga- 
ma 1341 ) dan janganlah kamu berpecah 
belah tentangnya. Amat Herat bagi orang 
orang musyrik agama yang kamu seru 
mereka kepadanya. Allah menarik ke- 
pada agama itu orang yang dikehendaki- 
Nya dan member) petunjuk kepada (aga- 
ma)-Nya orang yang kembali (kepada- 
Nya). 

14. Dan mereka (ahli kitab) tidak berpecah 
belah melainkan sesudah datangnya pe- 
ngetahuan kepada mereka k arena ke- 
dengkian an tar a mereka 1343 ). Kalau ti- 
daklah karena sesuatu ketetapan yang te- 
lah ada dan Tuhanmu dahulunys (untuk 
menangguhkan azab) aampai kepada 
waktu yang ditentukan, pastilah mereka 
telah dibinasakan. Dan sesungguhnya 
orang-orang yang diwariskan kepada me- 
reka Al-Kitab (Taurat dan Injil) 1343 ) 
sesudah mereka, benar-bcnar berada da- 
lam keiaguan yang menggoncangkan ten- 
tang kitab itu. 

15. Maka karena itu send ah (mereka kepada 
agama itu) dan tetaplah 1344 ) sebagai- 
mana diperintahkan kepadamu dan ja- 




2 Aj i jl ^5 

ji-i' 1 oA 

J’ji' 


• •— -AjO { j * i 




- ^ > i 

MjCds'l 


1341) Yang dimaksud: "agama" di nni ialah meng-Ksakan Allah J.w.t . benman kepada-Nya. kitab- 
kitab-Nya, i»nil tasul-Nya dan hari akhirat serta menta'ati segala perintah dan larangan-Nya. 

1 342) .Maksudnya: Ahli-ahli kitab itu berpecah belah sesudah mereka mengetahui kebenaran dan Nabi- 

nabi mereka. 

Sesudah da tang Nabi Muhammad saw. dan nyata kebenarannya merekapun tetap berpecah be 
lah dan tidak mcmpercayainya. 

1343) . Yang dimaksud dengan "orang-orang yang diwariskan kepada mereka A1 Kitab” ialah ahli kitab 

yang hidup pads masa Nabi Muhammad sa.w. 

1344) . Maksudnya: tetaplah dalam agama dan lanjutkanlah bcrdaVah. 


786 


42. ASY SYUURA (MUSYAWARAT) 


JUZ 23 



Sr 




17. 




nganlah mengikuti hawa nafsu mereka 
dan katakanlah: "Aku beriman kepada se- 
mua Kitab yang dituiunkan Allah dan 
aku diperintahkan supaya bcrlaku adll di 
antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan 
Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami 
dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak 
ada pertengkaran antara kami dan kamu, 
Allah mengumpulkan antara kita dan ke- 
pada-Nyalah kcmbali (kita)” 

Dan orang-orang yang membantah (aga- 
ma) Allah sesudah agama itu diterima ma- 
les bantahan mereka itu sia-sia saja, di sisi 
Tuhan mereka. Mereka mendapat ke- 
murkaan (Allah) dan bagi mereka azab 
yang sangat kcras. 

Allah-lah yang menurunkan kitab dengan 
(membawa) kebenaran dan (menurun- 
kan) neraca (kcadilan). Dan tahukah ka- 
mu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) 
dekat? 

Orang-orang yang tidak beriman kepada 
hari kiamat mcminta sjpaya hari itu se- 
gera didatangkan dan orang-orang yang 
beriman mera&a takut kepadanya dan 
mereka yakin bahwa kiamat itu adalah 
benar (akan terjadi). Ketahuflah bahwa k- 
sungguhnya orang-orang yang memban- 
tah tentang terjadinya kiamat itu benar- 
benar dalam kesesatan yangjauh. 


19. Allah Maha Lembut terhadap hamba- 
hamba-Nya; Dia memberi rezki kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya dan Dialah 
Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 

Allah memberikan pembalasan kepada amal 
seseorang menu'ut niatnya. 

20. Barangsiapa yang menghendaki ke- 
untungan di akhirat akan Kami tambah 
keuntungan itu baginya dan barangsiapa 
yang menghendaki keuntungan di dunia 
Kami berikan kepadanya sebagian dan 
keuntungan dunia dan tidak ada baginya 
suatu bahagianpun di akhirat. 

21 Apakah mereka mempunyai sembahan- 
sembahan sclain Allah yang mensyariat- 


IB. 




> r* i j i-f-' ~ --z t 

H } l- — y. Az»0- 


@ 


/ l 


' *** * \ ^ l 

J /i yJ j{£=* j* 

jt z/S 1 




JUZ 25 


42. ASY SYUURA (MUSYAWARAT) 


787 


kin untuk mereka agama yang tidak di- 
izinkan Allah? Sekiranya tak ada ke- 
tetapan yang menentukan (dan Allah) 
tentulah mereka telah dibinasakan. Dan se- 
sungguhnya orang-orang yang zalim itu 
akan memperoleh azab yang amat pcdih. 

22. Kamu lihat orang-orang yang zalim sa- 
ngat ketakulan k arena kcjahatan-kcjahat- 
an yang telah mereka kerjakan, sedang 
siksaan me mm pa mereka. Dan nrang- 
orang yang beriman dan beramal saleh (berada) 
di dalam taman-taman surga, mereka mem- 
peroleh apa yang mereka kehendaki di sisi 
Tuhan mereka. Yang dermkian ilu adalah karu- 
nia yang besar 










23. Itulah (karunia) yang (dertgan itu) Allah 
menggembuakan hamba-hamba-Nya yang 
beriman dan mengerjakan amal saleh. Ka- 
takanlah: "Aku tidak meminta kepadamu 
sesuatu upahpun atas seruanku kccuab 
kasiit say an g dalam kekeluargaan”. Dan 
siapa yang mengerjakan kebaikan akan 
Kami tambahkan baginya kebaikan pada 
kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha 
Pcngampun lagi Maha Mensyukuti 1 345 ). 

24. Bahkan mereka mengatakan: ”Dia (Mu- 
hammad) telah mengada-adakan dusta 
terhadap Allah". Maka jika Allah meng- 
hendaki niscaya Dia mcngunci mati hati- 
mu; dan Allah menghapuskan yang batil 
dan membenarkan yang hak dengan kali 
mat-kalimat-Nya (Al Qur’an). Sesungguh 
nya Dia Maha Mengetahui scgala isi hati. 

25. Dan Dialah yang menerima taubat dari 
hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesa- 
lahan-kesalahan dan mengetahui apa yang 
kamu kerjakan, 


kjjSfaSjs 

Ifr' "S' jS I y Jrj 

re;- — ^ 

A. f . fs* »,< 


£ *'Urf\&U 




el)' 

Oy*-ju 'SySij Zp ' jP 


26. dan Dia memperkenankan (do’a) orang- 
orang yang beriman serta mengetjakan 
amal yang saleh dan menambah (pahala) 
kepada mereka dari karunia-Nya. Dan 
orang-orang yang kafir bagi mereka azab 
yang sangat kcras. 


c * J f **> \ i\ 


1 34S).l.ihat noi no 104, 


788 


42. ASY SYUURA (MUSYAWARAT) 


JUZ 25 


27. Dan jikalau Allah melapangkan rezki ke- 
pada hamba-hamba-Nya tentulah mereka 
akan mclampaui batas di muka bumi, 
tetapi Allah menurunkan apa yang dike- 
hendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguh- 
nya Dia Maha Mcngctahui (keadaan) ham- 
ba-hamba-Nya lagi Maha Melihat. 

28. Dan Dialah Yang menurunkan hujan se- 
$udah mereka bcrputus asa dan menye- 
barkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang 
Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. 

29. Dan di antaia ayat-ayat (tanda-tanda ke- 
kuasaan)-Nya ialah menciptakan langit 
dan bumi dan makhluk-makhluk yang me- 
lata yang Dia sebarkan pada keduanya. 
Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan se- 
muanya apabila dikehendaki-Nya. 

Allah mermafkan sebagian besar daw hamba- 
hamba-S'ya. 

30. Dan apa saja musibah yang menimpa ka- 
mu maka adalah disebabkan oleh per- 
buatan tanganmu sendiri. dan Allah me- 
maafkan sebagian besar (dari kesalahan- 
kesalahanmu). 

31. Dan kamu lidak da pat melepaskan diri 
(dari azab Allah) di muka bumi. dan ka- 
mu tidak memperoleh seorang pelindung 
pun dan tidak pula seorang penolong sc- 
lain AUah. 

32. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- 
Nya ialah kapal-kapal (yang berlayar) di 
taut seperti gunung-gunung. 

33. Jika Dia menghendaki Dia akan me- 
nenangkan an gin, maka jadilah kapal-ka- 
pal itu terhenti di permukaan laut. Sc 
sungguhnya pada yang demikian itu ter- 
dapat tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bagi 
setup orang yang hanyak bersabar dan 
banyak betsyukur, 

34. atau kapal-kapal itu dibuusakan-Nya 
karena perbuatan mereka atau Dia mem- 
beri maaf sebagian besar (dari mereka). 


j j) ' Aki 1 yj 

i jju J&j ' 
ytt. <> -'ni -r K 

-Aj, 1 Cy— 3 caj 


■"l 





JUZ 25 


42. ASY SYUURA (MUSYAWARAT) 


789 



Dan supaya orang-orang yang memban- 
tah ayat-ayat (kekuasaan) Kami menge- 
tahui bahwa mercka sckali-kali tidak akan 
memperoleh jalan ke luar (dari siksaan). 

Maka sesuatu apapun yang diberikan ke- 
padamu. itu adalah keni'matan hidup di 
dunia; dan yang ada pada sin Allah lebih 
baik dan lebih kekal bagi orang-orang 
yang beriman, dan hanya kepada Tuhan 
mereka, mereka bertawakkal. 

dan (bagi) orang-orang yang menjauhi do- 
sa-dosa besaj dan perbuatan-perbuatan keji, 
dan apabila mereka marah mereka mem- 
beri ma'af. 


•jUSitej.o uk 


' i 


Kewajiban bermusyawarai tentang matalah ke- 
dun wan. 

38. Dan (bagi) orang-orang yang menerima 
(mematuhi) seruan Tuhannya dan men- 
dirikan shalat, sedang urusan mereka (di- 
putuskan) dengan musyawarat antara mc- 
reka; dan mereka menafkahkan sebagian 
dari rezki yang Kami berikan kepada me- 
reka. 




Berta bar dan member i ma'af lebih baik daripada 
mengamhil pemhalasan. 

39. Dan (bagi) orang-orang yang apabila me- 
reka diperlakukan dengan zalim mercka 
membcta diri. 

40. Dan balasan suatu kejahatan adalah ke- 
jahatan yang serupa, maka barangsiapa 
mema'afkan dan berbuat baik 1346 ) maka 
pahalanya atas (tanggungan) Allah. Se- 
sungguhnya Dia tidak menyukai orang- 
orang yang zalim. 

41. Dan scsungguhnya orang-orang yang mem- 
bela diri sesudah tcraniaya, tidak ada sua- 
tu dosapun atas mereka. 




Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang 
yang berbuat zalim kepada manusia dan 
melampaui batas di muka bumi tanpa hak. 
Mereka itu mendapat azab yang pedih. 


© ’J'JJx.’A sJ j j 


1346). Vang dimaksud "berbuat baik" di uni lalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat ke 
padanya. 


790 


42. ASYSYUURA(MUSYAWARAT) 


JUZ 25 




43. Tetapi orang yang bcrsabar dan mema- 
'afkan sesungguhnya (peibuatan) yang de- 
mikian itu tcrmasuk hal-hal yang diuta- 
makan. 

Orang orang yang dibiarkan it sat oleh Allah tidak 
akan menemukan pemimptn yang mtmberi pe- 
tunjuk. 

44. Dan siapa yang disesatkan Allah maka 
tidak ada baginya scorang pcmimpinpun 
scsudah itu. Dan kamu akan mdihat orang- 
orang yang zalim ketika mereka melihat 
azab berkata: "Adakah kiranya jalan un- 
tuk kembali (ke dunia)?" 

45. Dan kamu akan melihat mcrcka dihadap- 

kan ke neraka dalam keadaan tunduk 
karena (merasa) hina, mereka melihat de- 
ngan pandangan yang lcsu, Dan utang- 
orang yang beriman berkata: "Sesung- 

guhnya orang-orang yang menigi ialah 
orang-orang yang kehilangan diri mcrcka 
scndiri dan (kehilangan) keluarga mereka 
pada hari kiamat 1 347 ), Ingatlah, sesung- 
guhnya orang-orang yang zalim itu bc- 
rada dalam azab yang kekal. 

46. Dan mereka sekali-kali tidak mcmpunyai 
pelmdung-pelindung yang dapat menolong 
mereka selain Allah. Dan siapa yang dise- 
satkan Allah maka tidaklah ada baginya 
sesuatu jalanpun (untuk mcndapat pe- 
tunjuk). 

47. PatuhQah acruan Tuhanmu sebelum da- 
tang dari Allah suatu hari yang tidak da- 
pat ditolak kedatangannya. Kamu tidak 
mempcrolch tempat berlindung pada hari 
itu dan tidak (pula) dapat mengingkari 
(dosa-dusamu). 






J 5- 


,n'j- 


Ji j J jJJ&t 3 

ifp jjJPb ' o '* ' P* '«■ CLfPp' 

Jt JtPi 

9 

•3. ;iois o' ,4 j 

Jt J JJ'Jiyt 


48 Jika mcreka berpaling maka Kami tidak 
mengutus kamu sebagai pengawas bagi 
mereka. Kewajibanmu tidak lain hanya- 
lah menyampaikan (risalah). Sesungguh- 
nya apabila Kami merasakan kepada ma- 
nusia sesuatu rahmat dari Kami dia ber- 


\jL_ii -_ 'ypjp 

yxf&l 


1347). Yang dimaksud dengan "kehilangan diri dan keluarga*' ialah tidak merasakan keni’matan hidup 
yang abadi karena disiksa. 



JUZ 25 


42. ASY SYUURA (MUSYAWARAT) 


791 


gembira ria karena rahmat itu. Dan ji- 
ka mercka ditimpa kesusahan disebabkan 
perbuatan tangan mereka sendin (niscaya 
mereka ingkar) karena sesungguhnya ma- 
nusia itu amat ingkar (kepada ni’mat). 

49. Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan 
bumi, Dia mendptakan apa yang Dia ke- 
hendaki, Dia membcrikan anak-anak pc- 
rempuan kepada siapa yang Dia kehen- 
daki dan memberikan anak-anak leiaki ke- 
pada siapa yang Dia kehendaki, 






50. atau Dia menganugerahkan kedua jenis 
laki-laki dan perempuan (kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya), dan Dia men- 
jadikan mandul siapa yang Dia kehen- 
daki. Sesungguhnya Dia Maha Menge- 
tahui lagi Maha Kuasa. 

Cara wahyu dirurunkan kepada rasuL 

51. Dan tidak ada bagi seorang manusiapun 
bahwa Allah berkata-kata dengan dia 
kecuali dengan perantaraan wahyu atau 
di belakang tabir l34 8) a tau dengan meng- 
utus seorang utusan (malaikat) lalu di- 
wahyukan kepadanya dengan seizin-Nya 
apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya 
Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. 

52. Dan demikianlah Kami wahyukan ke- 
padamu wahyu (A1 Qur'an) dengan pe- 
rmtah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah 
mengetahui apakah A1 Kitab (Al Qur'an) 
dan tidak pula mengetahui apakah iman 
itu, tetapi Kami menjadikan Al Qur'an itu 
cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia 
siapa yang Kami kehendaki di antara ham- 
ba-hamba Kami. Dan sesungguhnya ka- 
mu benai-benar memberi petunjuk kepada 
jalan yang lurus. 

53. (Yaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya 
segala apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Allah- 
lah kembali semua urusan. 


. >> 


C&JjS y*j 0 * 3 ' 

viijv) t t'JLi ''jj 




1348). "Di belakang tabir" artmya talah seorang dapai mendengar kalam llahi akan tetapi dia tidak 
dapat melihat -Nya seperti yang terjadi pada diri Nabi Musaa.s. 


792 


42. ASY SYUURA (MUSYAWARAT) 


JUZ 25 



PENUTUP 


Surat Asy Syuura dimulai dengan mcncrangkan hal-hal yang berhubungan dengan wahyu, 
keimanan, A1 Qur’an yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w. bcnar-benar bcrasal dari Allah; 
agama yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. sama pokuk-pokuknya dengan agama yang dibawa 
para rasul yang dahulu; janji kepada orang-orang mu’min dan ancaman kepada orang-orang kafir. 
Surat ini ditutup dengan menerangkan bagaimana caranya Allah berhubungan dengan manusia. 


HUBUNGAN SURAT ASY SYUURA DENGAN SURAT AZ ZUKHRUF. 

1. Kedua surat ini sama-sama dimulai dengan pcmbicaraan mengenai Al Qur’an yang diturun- 
kan dari Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijakvana. 

2. Kedua surat ini sama-sama mengutarakan bagaimana rikap orang-orang kafir tethadap Al 
Qur’an dan mengemukakan dalil-dalil atas keesaan dan kekuasaan Allah. 


JUZ 25 


43. AZ ZUKHRUF (PF.RIHASAN) 


793 


AZ ZUKHRUF (PERHIASAN) 


MUQADDIMAH 


Surat Az Zukhruf terdiri atas 89 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, djturunkan 
sesudah surat Asy Syuura. 

Dinamai "Az Zukhruf” (Perhiasan) dwmbil dari perkataan "Az Zukhruf" yang terdapat pada 
ayat 35 surat ini. Orang-orang musyrik mengukur tinggi rendahnya deraiat sescorang tergantung 
kepada perhiasan dan harta benda yang ia punyai, karcna Muhammad s.a.w. adalah seorang anak 
yatim lagi miskin, ia tidak pantas diangkat Allah sebagai seorang rasul dan nabi. Pangkat rasul 
dan nabi itu harm dibcrikan kepada orang yang kaya. Ayat ini menegaskan bahwa harta tidak da- 
pat dijadikan dasar untuk mengukur tinggi rendahnya derajat seseorang, karcna harta itu merupa- 
kan hiasan kehidupan duniawi, bukan berarti kescnangan akhirat. 

Pokok-pokok isinya 

1. Keimanan. 

At Qur'an bcrasal dari Lauh Mahfuzh; Nabi Isa a s. itu tidak lain hanyalah seorang 
hamba Allah; pcngakuan Nabi Isa a.s. bahwa AUah-lah Tuhan yang scbenamya; 
mensifatkan bagaimana kescnangan di dalam syurga dan hebatnya penderitaan 
orang kafir di dalam neraka sehingga mereka ingin mati saja agar tcrlepas dari sflc- 
sa itu; Tuhan tidak mempunyai anak, 

2. Hukum-hukum. 

Perintah Tuhan kepada Nabi Muhammad s.a.w. supaya mcnjauhi orang-orang yang 
tidak beriman. 

3. Kisah-kisah 

Kisah Nabi Ibrahim a.s., Musa a.s. dan Isa a s. sebagai pcrbandingan bagi Nabi 
dan sebagai pcnawar sewaktu menghadapi kcsulitan dalam melakukan daVah. 

4 Dan law-lain: 

Pengakuan orang musyrik Mekah bahwa AUah-lah Yang menciptakan langit dan 
bumi, tetapi mereka tetap menyembah berhala; kepercayaan mereka bahwa malai- 
kat adalah anak Allah dan penolakan alas kepercayaan yang salah itu; Muhammad 
s.a.w. sebagai rasul mendapat ejekan dan celaan-celaan dari kaumnya dan hal tni 
adalah biasa, karcna rasul-rasul yang dahulupun dcmikian pula halnya; orang- 
orang musyrik sangat kuat berpegang kepada tradisi dan adat isliadat nenck moyang 
mereka dalam beragama, sehingga tertutup hati mereka untuk menerima kebenaran. 


794 


43. AZ ZUKHRUE (PERHIASAN) 


JUZ 25 



mm 


AZ ZUKHRUF (PERHIASAN) 

SL'RAT RE 43 : 89 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Pcnyayang. 


KA I'M MUSYR1KIN MENGAKU1 BAHWA 
ALLAH l.AH PENCIPTA LANGIT DAN BUM!. 
KEN DA T1PVN MEREKA MENYEMBAH 8ER- 
HA LA 

t 349» 


Demi Kitab (A1 Qur’an ) yang menerang 
kan. 


Sesungguhnya Kami menjadikan A1 Qur’- 
an dal am bahasa Arab supaya kamu me 
mahami(nya). 


Dan sesungguhnya A1 Qur'an itu dalam 
induk A1 Kitab Lauh Mahfuzh) di sisi Ka- 
mi, adalah benar-benar tinggi (nilainya) 
dan amat banyak mengandung hikmah. 

Maka apakah Kami akan berhenti me- 
nurunkan Al Qur'an kcpadamu, karena 
kamu adalah kaum yang melampaui ba- 
tas? 

Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah 
Kami utus kepada umat-umat yang ter- 
dahulu. 

Dan tiada seorang nabipun datang ke- 
pada mereka melainkan mereka sclalu 
memperolok-olokkannya. 

Maka telah Kami binasakan orang-orang 
yang tebih besar kekuatannya dari mereka 
itu (musyrikin Mekah) dan telah terdahulu 
(tersebut dalam Al Qur’an) perumpa- 
maan umat-umat masa dahulu. 


§ j J*' '3-^J' 1 j>3 
0 i 




JUZ 25 


43 AZ ZL'KHRUF (PERHIASAN) 


795 


9. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada 
mereka: ’’Siapakah yang menciptakan langit 
dan bumi?", niscaya mereka akan men- 
jawab: "Semuanya didptakan oleh Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui". 

10. Yang menjadikan bumi untuk kamu se- 
bagai tempat menetap dan Dia membuat 
j&lan-jalan di atas bumi untuk kamu *u- 
paya kamu mendapat petunjuk. 


3 S) jtj 


11. Dan Yang menurunkan air dan langit me- 
nurut kadar (yang dipetlukan) lalu Kami 
hidupkan dengan air itu negen yang mati, 
seperti itulah kamu akan dikeluarkan (da- 
ri dalam kubur) 

12. Dan Yang menciptakan semua yang ber- 
pasang-pasangan dan menjadikan untuk- 
mu kapal dan binatang ternak yang kamu 
tunggangi. 

13. Supaya kamu duduk di atas punggung- 
nya kemudian kamu ingat ni’mat Tuhan- 
mu apabila kamu telah duduk di atasnya; 
dan supaya kamu mengucapkan: " Maha 
Suci Tuhan yang telah menundukkan se- 
mua ini bagi kami padahal kami sebelum- 
nya tidak mampu menguasainya, 

14. dan sesungguhnya kami akan kembali ke- 
pada Tuhan kami." 

15. Dan mereka menjadikan sebahagian dari 
hamba-hamba-Nya sebagai bahagian dari- 
pada-Nya 1 3 S0). Sesungguhnya manusia itu 
benar-benar pengingkar yang nyata (ter- 
hadap rah mat Allah). 

KEINGKARAN KAUM MUSYRIK1N HANYA- 
LAH KAREN A BFRPFGANG TF.GUH KEPADA 
T RADIS! LAMA. 

16. Patutkah Dia mengambil anak perempu- 
an dari yang diciptakan-Nya dan Dia meng- 
khususkan buat kamu anak laki-laki. 






A f l ' -r 




1350) Maksudnva orang musyrikin mengatakan bahwa malaikat malaikat itu adalah anak -anak perem- 
puan Allah padahal malaikat itu sebahagian dari makhluk dan ciptaan-Nya. 



796 


43. AZ ZUKHRUF (PERHIASA.N) 


JUZ 25 




17. Padahal apabila salah seorang di antaia 
mercka diberi kabai gembira dengan apa 
1351) yang dijadikan sebagai misai bagi 
Allah Yang Maha Pcmurah; jadilah muka- 
nya hitain pckat scdang dia amat inena- 
han sedih 13s *\ 

18. Dan apakali patut imenjadi anak Allah) 
orang yang dibesarkan dalam keadaan ber- 
pcrhiasan scdang dia tidak dapat mcm- 
bcri alasan yang tcrang dalam perteng- 
karan 1 353 ). 

19. Dan merek3 menjadikan malaikat malai- 
kat yang mercka itu adalah hamba-ham- 
ba Allah Yang Maha Pcmurah sebagai 
orang-orang perempuan. Apakali mereka 
menyaksikan penciptaan nialaikat-nialai- 
kat itu 7 Kelak akan dituliskan pcrsaksian 
mereka dan mereka akan dimintai per- 
tanggung-jawaban. 

20. Dan mereka berkata "Jikalau Allah Yang 
Maha Pcmurah menghcndaki tcntulah ka- 
mi tidak menyembah mereka (malaikat)," 
Mereka tidak mempunyai pengctahuan 
sedikitpun tcntang itu, mereka tidak lam 
hanyalah mcnduga-duga belaka. 

21. Atau adakah Kami memberikan sebuah 
kitab kcpada mercka scbclum A1 Qur’an 
lalu mereka berpegang dengan kitab itu'' 


^615 

0 






22. Bahkan mereka berkata: "Scsungguhnya 
kami mendapati bapak-bapak karni meng- 
anut suatu agama, dan sesungguhnya ka- 
mi oxang-orang yang mendapat petunjuk 
dengan (mengikuti) jejak mereka.” 

23. Dan deinikianlah. Kami tidak mengutus 
sebelum kamu seorang pemberi penngat- 
an pun dalam suatu negeci, melainkan 




1351). Yang dirnaksud dengan "apa" yang dijadtkan sebagai misai bagi Allah ialah kelahiian anak pe- 
tempuan 

1 352) Maksud ayat ini ialah bdamana dia diberi kabar tentang kelahiian anaknya yang perempuan 
mukanya menjadi met ah pad am karena malu dan dia arnat marah. padahal dia tend in mengata- 
kan bahwa Allah mempunyai anak perempuan 
1353). Ayat ini menggambaikar. kelemahan wanita dalam penengkaran. 


1 8-MAY-0808: 1 3:09motasem @ kfcbsl 



JUZ 25 


43. AZ ZUKHRUF (PERHlASAN) 


797 


orang-orang yang hidup mewah di negeri 
itu berkata: "Sesungguhnya kami men- 
dapati bapak-bapak kami menganul sua- 
tu agama dan sesungguhnya kami adalah 
pengikut jejak-jejak mereka.” 

: i ■' • - - — - _ s — : - 

aji 1 ^ 1 j Ij 

® iSlj 

24. (Rasul itu) berkata: "Apakah (kamu akan 
mengikutinya juga) sekalipun aku mem- 
bawa untukmu (agama) yang lebih (nya- 
ta) memberi petunjuk daripada apa yang 
kamu dapati bapak-bapakmu menganut- 
nya?” Mereka menjawab: "Sesungguh- 

nya kami mengingkari agama yang kamu 
diutus untuk menyampaikannya." 


25. Maka Kami binasakan mereka maka per- 
hatikanlah bagaimana kesudahan orang- 
orang yang mendustakan itu. 

NAB/ IBRAHIM SEBAGAI NENEK MOYANG 
MEREKA SEN DIR! MENENTANG TRADISI 
LAMA. 


26. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata ke- 
pada bapaknya 1354 ) dan kaumnya: ”Se- 
sungguhnya aku tidak bertanggung ja- 
wab terhadap apa yang kamu sembah 1353 ), 


27. tetapi (aku menyembah) Tuhan Yang 
menjadikanku; karena sesungguhnya Dia 
akan member! hidayah kepadaku”. 

& XxXX XX 3 * ^ l 

28. Dan (Ibrahim) menjadikan kalimat tau- 
hid itu kalimat yang kekal pada keturun- 
annya supaya mereka kembali kepada 
kalimat tauhid itu 1 3S ®). 


29. Tetapi Aku telah memberikan keni matan 
hidup kepada mereka dan bapak-bapak 
mereka sehingga datanglah kepada mere- 
ka kebenaran (A1 Qur’an ) dan seorang ra- 
sul yang member! penjelasan 1357 ). 

3j5 disj; 

1354) l.ihat not no. 489. 

1355) .Maksudnya Kabi Ibrahim tidak menyembah bcrhala-berhala yang disembah kaumnya. 

1356) .Maksudnya Nabi Ibrahim menjadikan Kalimat Tauhid sebagai pegangan bagi keturunannya se- 
hingga kalau terdapal di antara mereka yang mempersekutukan Tuhan agar mereka kembali ke- 
pada Tauhid itu. 

1357) .Di antara keturunan Nabi Ibialum Hu ada yang mclupakan tauhid dan Tuhan tidak mengarab 
mereka tetapi memberikan kcm’matan dan kehidupan kepada mereka yang seharusnya mereka 
syukuri. Mereka tidak mensyukurinya malahan menurutkan hawa nafsu, karena itu Tuhan me- 
nurunkan A1 Qur'an dan mengutus seorang Rasul untuk membimbing mereka. 


798 


43. AZ ZUKHRUF (PERHlASAN) 


JUZ 25 





30. Dan tatkala kebenaxan (A1 Qur'an) itu 
datang kepada mereka, mereka berkata: 
"Ini adalah sihix dan xsungguhnya kami 
adalah orang-orang yang mengingkari- 
nya”. 

KEKAYAAN DAN PERHlASAN HANYAl.AH 
KEN EM AT AN HIDUP OUNIAWI. SEDA NO 
KEBAHA GIAAN DI AKHIRAT HANYA DA 
PAT DICAPAI DENGAN TAQWA. 

31. Dan mereka berkata: "Mengapa A1 Qur- 
an ini tidak diturunkan kepada seorang 
bcsai daxi salah satu dua negeri (Mekah 

danThaiO inil35 8)? 

32. Apakah mereka yang membagi-bagi rah- 
mat Tuhanmu? Kami telah mcnentukan 
antara mereka penghidupan mereka da- 

I' i lam kehidupan dunia, dan Kami telah me- 

ninggikan xbahagian mereka atas seba- 
hagian yang lain hcbcrapa derajat, agar 
xbahagian mereka dapat memperguna- 
kan xbahagian yang lain. Dan rahmat 
Tuhanmu lebih balk dan apa yang merc- 
ka kumpulkan. 

33. Dan xkiranya bukan katena hendak 
mcnghindari manusia menjadi umat yang 
satu (dalam kekafiran), tentulah Kami 
buatkan bagi orang-orang yang kafir ke- 
pada Tuhan Yang Maha Pemurah loteng- 
loteng perak bagi rumah mereka dan 
(juga) tangga-tangga (perak) yang mere- 
ka menaikinya. 

34. Dan (Kami buatkan pula) pintu-pintu (pe- 
rak) bagi rumah-rumah mereka dan (bc- 
gitu pula) dipan-dipan yang mereka ber- 
telekan atasnya, 

35. Dan (Kami buatkan pula) perhiasan-per- 
hiasan (dart emaa untuk mereka). Dan x- 
muanya itu tidak lain hanyalah kcxnang- 
an kehidupan dunia, dan kehidupan akhi- 
rat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang- 
orang yang bertaqwa. 


$>»j£ 




cii JJ 'Cj jj \ j 

\S 4 A . ■> Vi 






1358). Mereka mengingkan wahyu dan kensbian Muhammad t a w . karena menurut jalan pikiran mere- 
ka, xorang yang diutus menjadi rasul itu hendaktah seorang yang kaya ray a dan berpengaruh 



JUZ 25 


43. AZ ZUKHRUF (PERH1ASAN) 


799 


36. Barangsiapa yang berpaling dan pcng- 
*jaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al 
Qur’an), Kami adakan baginya syaitan 
(yang menyesatkan) inaka syaitan itulah 
yang menjadi teman yang selalu menyer- 
tainya. 

37. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu be- 
nar-benar menghalangi mereka dan jalan 
yang bcnar dan mereka menyangka bahwa 
mereka mendapat petunjuk. 

38. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling 
itu datang kepada Kami (diharikiamat) dia 
beikata: "Aduhai, semoga (jarak) antara- 
ku dan kamu sepcrti jarak antara masy- 
rik dan tnaghrib, maka syaitan itu adalah 
sejahat-jahat teman (yang menyertai ma- 
nusia)”. 

39. (Harapanmu itu) sekali-kali tidak akan 
memberi mant’aat kepadamu di hari itu 
karena kamu telah menganiaya (dirimu 
sendiri), Sesungguhnya kamu bcrsekutu 
dalam ar.ab itu. 

40. Maka apakah kamu dapat menjadikan 
orang yang pekak bisa mcndengar atau 
(dapatkah) kamu memberi petunjuk ke- 
pada orang yang buta (hatinya) dan ke- 
pada orang yang tetap dalam kesesatan 
yang nyata? 

41. Sungguh, jika Kami mewafatkan kamu 
(sebclum kamu mencapai kemcnangan) 
maka sesungguhnya Kami akan me- 
nyiksa mereka (di akhiiat). 

42. Atau Kami memperlihatkan kepadamu 
(azab) yang telah Kami (Allah) ancamkan 
kepada mereka 1359 ). Maka sesungguhnya 
Kamiberkuasa atas mereka 

43. Maka berpegang teguhlah kamu kepada 
agama yang telah diwahyukan kepada- 
mu. Sesungguhnya kamu berada di atas 
jalan yang lurus. 




vss -r 

4 ^- '/yi 3 J 


<ft 


1359). Maksudnya lalah kemcnangan Muhammad s a w dan kehancuran kaum musyrik. 


800 


43. AZ ZUKHRUK (PtRHIASAN) 


JUZ 25 


44. Dan sesungguhnya A1 Qur’an itu benar- 
benar adalah suatu kemuliaan besar bagi- 
mu dan bap kaummu dan kclak kamu 
akan diminta pertan&ungan jawab, 

45. Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Ka- 
mi yang telah Kami utus scbelum kamu: 
’’Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan 
untuk disembah selain Allah Yang Maha 
Pemurah?" 




* J^i)' oV-> \fc-' 


KEHANCURAN FIR A UN HENDAKLAH MEN- 
JAD1 PELAJARAN BA Cl UMAT YANC, DA- 
TANG KEMUDIAN 

46. Dan sesungguhnya Kami telah mcngutus 
Musa dengan membawa mu'jizat-mu'jizat 
Kami kepada Fir’aun dan pemuka-pemuka 
kaumnya. Maka Musa berkata "Sesung 
guhnya aku adalah utusan dan Tuhan 
seru sekalian alam". 

47. Maka tatkala dia daung kepada mereka 
dengan membawa mu’jizat-mu’jizat Kami 
dengan serta merta mereka menlertawa- 
kannya. 

48. Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada 
mereka sesuatu mu'jizat kecuali mu'jizat 
itu lebih besax dan mu'jizat -mu’jizat yang 
sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada 
meteka azab 136 ®) supaya mereka kem- 
bali (ke jalan yang benar). 

49. Dan mereka berkata: ’’Hai ahli sihir 1361 ), 
berdo'alah kepada Tuhanmu untuk (me- 
lepaskan) kami sesuai dengan apa yang te- 
kh dijanjikan-Nya kepadamu; sesungguh- 
nya kami (jika do'amu dikabulkan) be- 
nar benar akan menjadi orang yang men- 
dapat petunjuk. 

50. Maka tatkala Kami hilangkan azab itu da- 
ri mereka, dengan serta merta mereka me- 
mungkin (janjinya) 




oil -Aji ) 






£Sj&. 


1360) . Yang dunaksud ' azab" di sun lalah azab dumawi sebagai cobaan dan l uhan seperti kurangnya 

makanan, berjangkitnya hama tumbuh-tumbuhan dan lain-lain 

1361) . Yang mereka maksud dengan ahb shir di am lalah Nabi Musa a s. 


JUZ 25 


43. AZ ZUKHRUF (PERHIASAN) 


801 


51. Dan Fir’aun bcrseru kepada kaumnya (se- 
raya) berkata: "Hai kaumku, bukankah 

kerajaan Mesir ini kcpunyaanku dan (bu- 
kankah) sungai-sungai ini mengalir di 
bawahku; maka apakah kamu tidak me- 
lihat (nya)? 




1 »*/' t|» ** • t »'(.•' 

4 J 'S 'i-* $ 4 


52. 


Bukankah aku lcbih baik dan orang yang >*v! ^ - .1'L /• •AW.s'L r < r-i »i 

luna ini dan yang hampir tidak dapat men- ** -> ' 5 

jelaskan (perkataannya)? 


53. Mengapa tidak dipakaikan kepadanya ge- 
lang dari cmas 1362 ) atau nialaikat datang 
bersatna-saina dia untuk mcngiringkan- 
nya.” 

54. Maka Fir’aun mempengaruhi kaumnya 
(dengan pcrkataan itu) lalu mereka patuh 
kepadanya. Karena vcsungguhnya mere- 
ka adal&h kaum yang fasik. 

55. Maka tatkala mereka membuat Kami 
murka, Kami menghukum mereka lalu 
Kami tenggelamkan mereka semuanya idi 
laut), 

56. dan Kami jadikan mereka scbagai pela- 
jaran dan contoh bagi orang-orang yang 
kemudian 

NABl ISA A S MENGAJAK KAUMNYA UNTVK 
B EMM AN KEPADA ALLAH 

57. Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan 
perumpamaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) 
bersorak karenanya. 


58. Dan mereka berkata: "Manakah yang !e- 
bih baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)’ 
Mereka tidak mcmberikan perumpamaan 
itu kepadamu melainkan dengan maksud 
membantah saja, vebenarnya mereka ada 
lah kaum yang suka bertengkar* 36 3 ). 


-■ <■ a *• x- 

A ^ . * * * \ -rT K " 

:>u& 


1 j ' sj}* j>) Cj - 

j|Y -t "■ > » 




Jrt S' ; 


1362) Maksudnya: kenapa Tuhan tidak memakaikan gclang mas kepada Musa, sebab menurut kebiasa- 
an mereka apabila seseoiang akan diangkat menjadi pemimpin, mereka mengenakan gelang dan 
kalung emas kepadanya sebagai tanda kebesaran. 

1363) . Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali kejadian sewaktu Rasulullah membaeakan di 

badapan orang Quraisy ayat 98 Surat Al-Anbiya yang artinya "Scsungguhnya kamu dan yang 
kamu sembah selain Allah adalah kayu bakar jahannam”. Maka seorang Quraisy bernama Ab- 
dullah bin A z Zab'ari mcnanyakan kepada Rasulullah s a w. tentang keadaan Isa yang disembah 
orang Nasrani apakah beliau juga menjadi kayu bakar neraka lahannam scpcrti halnya sembah 
an-sembahan meieka Kasulullah terdiam dan merckapun mentertawakannya; lalu mereka me 


802 


43. AZ ZL'KHRL'F (Ph RHIASAN) 


JUZ 25 


59. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba 
yang Kami berikan kepadanya ni’mat (ke- 
nabian) dan Kami jadikan dia sehagai tan- 
da bukti (kekuasaan Allah) untuk Rani Is- 

rail' 364) 

60. Dan kalau Kami kehendaki benar-benar 
Kami jadikan scbagai gsntimu di muka 
bumi malaikat-malaikat yang turun temu- 
run. 

6 1 . Dan sesungguhnya (turunnya) Isa itu pertanda 
akan datangnya han kiamai. Karcna itu 
janganlah kamu ragu-ragu tcntang kiamat itu 
dan ikutilah-Aku. Inilah jalan yang lurus. 

62. Dan janganlah kamu sekali-kali dipaling- 
kan oleh syaitan; scsungguhnya syaitan 
itu musuh yang nyata bagimu. 

63. Dan tatkala Isa datang membawa kete- 
tangan dia berkata: "Sesungguhnya aku 
datang kcpadamu dengan membawa hik- 
ma tl36S) (jan UI) tuk mcnjelaskan kepada- 
mu sebagian daii apa yang kamu bcisc- 
lisih tentangnya, maka bertakwalah ke- 
pada Allah dan taatlah (kepada)ku”. 

64. Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan 
Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. ini ada- 
lah jalan yang lurus. 

65. Maka bersehsihlah golongan-golongan (yang 
terdapat) di antara mereka; lalu kecela- 
kaan yang besarlah bag) oiang-orang yang 
zalim ya'ni siksaan hari yang pedih (kia- 
mat). 

66 . Mereka tidak menunggu kecuali kedatang- 
an hari kiamat kepada mereka dengan 
tiba-tiba sedang mereka tidak menyadari- 
nya. 


-I Ti 

'$r‘ Jd ^ 

a^ ''_yL3ls AJ 








nanyakan lagi mengenai in ana yang lebih balk antara sembahan-sembahan mereka dengan Isa a.s. 
Pertanyaan-pertanyaan mereka ini hanyalah men can perbantahan saja, bukanlah mencari ke- 
benaran. Jalan pikiran mereka itu adalah kesaiahan yang be sir Isa a.s tidak mengetahui bahwa 
beliau disembah dan tidak pula rela dijadikan sembahan, 

1 364) . Ayat mi menegaskan pandangan Islam terhadap kedudokan Isa a.s. 

1365) . Yang dunaksud dengan hikmat di ani ialah kenabian. Injil dan hukum. 


JUZ 25 


4 3. AZ ZUKHRUF (PF.RIIIASAN) 


803 


67. 

Teman-teman akiab pada hari ltu sebagi- 
annya mcnjadi musuh bag) scbagjan yang 



lain kecuali orang-orang yang bertakwa. 


KEBAHAGIAAN YANG DINIM ATI OLEH FEN 
DUDC'K SURGA DAN KESENGSARAAN 
YANG DIALAMI OLEH PENDUDUK NF.RAKA. 


68. 

”Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran 
terhadapmu pada hari ini dan tidak pula 


kamu bersedih hati. 


69. 

(Yaitu) orang-orang yang beriman kepa- 
da ayat-ayat Kami dan adalah mereka da- 
hulu orang-orang yang berscrah diri. 


70. 

Masuklah kamu kc dal am surga , kamu 
dan isteri-isten kamu digembirakan.” 

0 yii 

71. 

Diedarkan kepada mereka piring-piring 
dari cmas, dan piala-piala dan di dalam 

V->U3J 


surga itu terdapat segala apa yang di- 
ingini oleh hati dan sedap (dipandang) ma- 



u dan kamu kekal di dalamnya." 


72. 

Dan itulah surga yang diwanskan ke- 
pada kamu disebabkan amal-amal yang 



dahulu kamu kerjakan. 


73. 

Di dalam surga itu ada buah-buahan 
yang banyak untukmu yang scbahagian- 
nya kamu makan. 


74. 

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa 
kekal di dalam azab ncraka Jahannam. 


75. 

Tidak ditingankan azab itu dari mereka 
dan mereka di dalamnya berputus asa. 


76. 

Dan tidaklah Kami menganiaya mereka 
tetapi merekalah yang menganiaya diri 
mereka sendiri. 


77. 

Mereka berseru: "Hai Malik* 366 ), biarlah 
Tuhanmu membunuh kami saja”. Dia men- 



jawab: '"Kamu akan tetap tinggal (di ne- 
raka ini)". 


1366). "Malik" adalah malaikal penjaga neiaka. 




Sesungguhnya Kami henar-benar tclah 
membawa kcbcnaran kcpada kamu tetapi 
kcbanvakan di antara kamu bcnci pads 
kebenaran itu. 

Bahkan meieka telah menetapkan satu ti- 
pu days (jahat), maka sesungguhnya Ka- 
mi akan membalas tipu daya mereka 1 ’ 67 ). 

Apakah mcrcka mcngira, bahwa Kami ti 
dak mendengar r abasia dan buikan-biyk- 
an mcrcka? Sebcnarnya (Kami mende- 
ngar), dan utusan-utusan (malaikat-ma- 
laikat) Kami velalu mcncatat di sisi mere 






BA. VTA HAN At. QURAN TENTANG KF.PER 
CA YAAN TUHAN MEMPUNYAI ANAK. 

81. Katakanlah, jika bcnar Tuhan Yang ma- 
ha Pcmurah mempunyai anak, maka aku- 
lah (Muhammad) orang yang mula-mula 
mcmuliakan (anak i(u) 

82. Maha Suci Tuhan Yang cmpunya langil 
dan bumi, Tuhan Yang empunva ’Arsy. 
dari apa yang mcrcka sifatkan itu. 




Maka biarlah mereka tenggelam (dalarn 
kesesatan) dan bcrmain-main sampai me- 
reka menemui hari yang dijanjikan ke- 
pada mereka. 


Dan Dia-iah Tuhan (Yang disembah) di 
langit dan 1 uhan (Yang disembah) di bu- 
mi dan Dia-Lah Yang Maha Bijaksana lagi 
Maha Mengelahui 




Dan Maha Suci Tuhan Yang mempunyai 
kerajaan langit dan bumi; dan apa yang 
ada di antara keduanya; dan di sisi-N ya- 
lah pengetahuan tentang hari kiamat dan 
hanya kcpada-Nyalah kamu dikcmbali- 
kan. 


1367) Maksudnya: kaum musynkin Mekah bukari saja benci kepada kebenaran, bahkan mereka juga te- 
lah mcrcncanakan hendak membunuh Nabi Muhammad sa.w. Tetapi rencana itu gagal, karena 
Allah juga mempunyai rencana untuk menyelamatkan Nabi 


804 


43. AZ ZUKHRUF (PERHIASAN) 


JUZ 25 


1 8-MAY-0808: 1 3:09motasem @ kfcbsl 


JUZ 25 


43. AZ ZUKHRUF (PERHIASAN) 


805 


86. Dan sembahan-sembahan yang mereka 
sembah selain Allah tidak dapat membcri 
syafa'at, akan tetapi (orang yang dapat 
membcri syafa'at talah) orang yang me 
ngakui yang hak (tauhid) dan mereka mcyaki- 
ni (nya) 13 ®*), 

87. Dan sungguh jtka kamu bertanya kepada 
mereka "Siapakah yang menciptakan me 
reka. niscaya meteka menjawab: "Allah", 
maka bagaimanakah mereka dapat di- 
palingkan (dari menyembah Allah)?, 

88. dan (Allah mengetahui) ucapan Muham- 
mad. "Ya Tuhanku, sesungguhnya mere- 
ka itu adalah kaum yang tidak benman". 

89. Maka berpalinglah lhai Muhammad) dari 
mereka dan katakanlah: "Salam (velamat 
tinggal) " Kelak mereka akan mengetahui 
(nastb mereka yang buruk). 


A ■? v 

®6j4 


PENUTUP 

Surat Az Zukhruf dtmulai dengan mcnerangkan bahwa A I Qur’an adalah wahyu llahi dan 
diambtl dari Lauh Mahfuzh. Kcmudtan mcnerangkan sikap orang musyrtk terhadap para nabi 
dan menyebutkan sebahagian hikmah Allah yang dilimpahkan kepada manusia. Dikemukakan 
juga tentang afat orang-orang musyrtk yang suka mengada-adakan kebathtlan dan kerusakan 
kepeteayaan meteka dan sifat-sifat mereka yang sombong. walaupun mereka telah dipenngatkan 
dengan nastb umatumat yang dahulu yang mendurhakai Allali. 

Akhtrnya. mengtngat ttndakan-tindakan orang-orang musyrtk yang lebih mementmgkan per- 
hiasan dan keduruawian itu. maka surat ini ditutup dengan penntah Allah agar Nabi Muhammad 
s.a.w bcrpaltng dart orang-orang musyrik itu, nanti meteka akan mcrasakan dan mengetahui 
kebenaran ancaman Allah 


1368) Maksudnya Nabi Muhammad dan Nabi yang lam dapat memben syafa'at setudah dtbeti tzin 
oleh Allah s w.t 


806 


43. AZ ZUKHRUF (PERH1ASAN) 


JUZ 25 



HUBUNGAN SURAT A Z ZUKHRUF DEHGAN SURAT AD-DUKHAAN. 

1. Kedua surat itu samasama dimulai dcngan menyebutkan sifat-afat A1 Qur'an. 

2. Pada akhir surat Az Zukhruf disebutkan aneaman kepada orang-orang kafir dan pada per- 
mulaan surat Ad-Dukhaan terdapat pula pertngatan dan aneaman itu. 

3. Pada surat ini terdapat kesatuan sikap antara Nabi Muhammad s.a.w. dan Nabi Musa a.s. 
yaitu pada surat Az Zukhruf Nabi Muhammad sj.w. mengadu kepada Tuhannya bahwa 
kaumnya adalah orang yang tidak mau beriman, sedang pada surat Ad-Dukhaan Nabi Mura 
a.s. mengadu kepada Tuhannya bahwa kaumnya adalah orang yang durluka dan banyak dosa. 


JUZ 25 


44. AD DUKHAAN (KABUT) 


807 


AD DUKHAAN (KABUT) 


MUQADDIMAH 

Surat Ad Dukhaan terdiri atas 59 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan 
sesudah surat Az Zukhruf. 

Dinamai "Ad Dukhaan” (kabut), diambil dari pcrkataan "Dukhaan'' yang terdapat pada ayat 
10 surat ini. 

Menurut riwayat Bukhari secara ringkas dapat diterangkan scbagai berikut: Orang-orang kafir 
Mekah dalam menghalang-halangi agama Islam dan menyakiti scrta mcndurhakai Nabi Muham- 
mad s.a.w. sudah meliwati batas. karcna itu Nabi mcndo'a kepada Allah agar diturunkan azab, 
sebagaimana yang telah diturunkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Nabi Yusuf yaitu 
musim kemarau yang panjang. Do'a Nabi itu dikabulkan Allah, sampai orang-orang kafir rnc- 
makan tulang dan bangkai, karena kelaparan. Mcreka sclalu mencngadah ke langit mengharap 
pertolongan Allah. Tetapi tidak satupun yang mcreka lihat kccuali kabut yang menutupi pan- 
dangan mcreka. 

Akhimya mcreka datang kepada Nabi agar Nabi memohon kepada Allah supaya hujan di- 
turunkan. Setelah Allah mengabulkan do'a Nabi, dan hujan diturunkan, mereka kembali kafir 
seperti semula; karena itu Allah menyatakan bahwa nanti mereka akan diazab dengan azab yang 
pedih . 

Pokok-pokok isinya. 


/. Keimanan . 

Dalil-dalil atas kenabian Muhammad s.a.w.; huru-hara dan kchcbatan hari kiamat; 
pada hart kiamat hanya amal-amal sescorang yang dapat menolongnya; azab dan 
penderitaan yang ditemui orang-orang kafir di akhirat serta ni’mat dan kesenang- 
an yang diterima orang-orang mu 'min. 

2. Hukum-hukum: 

Kisah Musa a.s. dengan Fir'aun dan kaumnya. 

3. Dan Iain-lain 

Permulaan turunnya A1 Qur'an pada malam lailatul Qadar; orang-orang kafir ha- 
nya beriman kalau mereka ditimpa bahaya, kalau bahaya telah hilang mereka 
kafir kembali; dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat hikmat yang be- 
sar. 


808 


44 AD DUKHAAK (KABUT) 


JU7. 25 








mm 


j&m 


AD DUKHAAN (KABUT) 

SURAT KF. 44 : 59 ay*t. 


Dengan menyebut nims Allah Vang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang 

KAUM MUSYRIKIN DIAZAB OI.EH TUHAN 
DF.NGAN HUKUMAN KF LAP ARAN SLBACAJ 
HUFFMAN YANG R INCAN. 

1. Haamlim 1369 ) 

2. Demi Kitab (A1 Qur’an) yang menjelas- 
kan, 

3. sesungguhnya Kami menurunkannya pada 
suatu malam yang dibcrkahi 1370 ) dan 
sesungguhnya Kami-lah yang member) pe- 
ringatan. 

4. Pada malam itu dijelaskan segala urusan 
yang penuh hikmah l3, l )_ 

5. (yaitu) urusan yang besar dan sisi Kami. 
Sesungguhnya Kami adalah Vang mcngu- 
tus rasul-rasul, 

6. sebagat rahmat dari Tuhanmu. Sesungguh- 
nya Dialah Yang Maha Mendcngar lagi 
Maha Mengetahui. 

7. luhan Yang memehhaia langit dan burnt 
dan apa yang ada d) antara keduanya. ji- 
ka kamu adalah orang yang meyakini. 


0 


*3 

* o 

Jfj S' 'j OJ 


8. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) me- 
lainkan Dia, Vang menghidupkan dan Yang 
mcmatikan. (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan 
bapak-bapakmu yang terdahulu. 




1 369).Lihat Not no. 10 

1370). Malam yang diberkahi ialah malam Al Qur'an pertama kali diturunkan. Di Indonesia umumnya 
dianggap jatuh pada tanggal 17 Ramadhan. 

I 371). Yang dimaksud dengan urusan-urusan di sini ialah segala prrkara yang beihubungan dengan ke- 
hidupan makhluk seperti: hidup mall, rezki, untung balk, untung butuk dan acbagainya. 


JUZ 25 


44 AD DUKHAAN (KABUT) 


809 


9. 

Tetapi mereka ber main -main dalam kc- 
ragu-raguan. 


10. 

Maka tunggulah hari ketika langit mem- 
bawa kabut yang nyata* 3,2 ). 

/'> '' ' ' 

11. 

yang mcliputi manusia. Inilah azab yang 
pedih. 


12. 

(Mereka berdo’a) "Ya Tuhan kami, le- 
nyapkanlah dari kami a?ab itu. Sesung- 
guhnya kami akan beriman." 

^ \ ££»_LlJs^ \2 3 

13. 

Bagaimanakah mereka dapat mencrima 
penngatan, padahal telah datang kepada 
mereka seorang rasul yang memberi pen- 
jelasan, 


14. 

kemudian mereka berpaling daripadanya 
dan berkata: ”Dia adalah seorang yang 
mencrima ajaran (dari orang lain) lag] 
pula seorang yang gila 13 73). 

® Sj KJ>\ 

KAREN A KAUM MUSYR1K1N TETAP INGKAR 
ALLAH MENDATANGKAN AZAB YANG BE- 
SAR 


15. 

Sesungguhnya (kalau) Kami akan melc- 
nyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguh- 
nya kamu akan kembali (ingkar). 


16. 

(lngatlah) hari (ketika) Kami menghan- 
tam mereka dengan hantaman yang ke- 
r asl374) Sesungguhnya Kami adalah Pern- 
beri balasan. 


K1SAH MUSA DEN GAN F1RAUN SEBAGAJ 
PELAJARAN BAG / ORANGORANG KAFIR 

17. Sesungguhnya sebclum mereka lelah Kami 
uji kaum Fir’aun dan telah dating kepada 
mereka seorang rasul yang mulia. 


1372) . Yang dimaksud "kabut yang nyata" ialah bencana kelapaian yang me mm pa kaum Quraisy kare- 
na meieka menentang Nabi Muhammad s.a w. 

1373) . Nabi Muhammad s.a.w. dituduh mencrima pclajaran dari seorang yang bukan bangsa Arab ber- 
nama Addas yang beragama Kristen. 

1374) .Hantaman yang keras itu terjadi di peperangan Badar di mana nrang-orang musyrik dipukul de- 
ngan sehebat-hebatnya sehingga menderita kckalahan dan banyak di antara pemimpin-pemimpm 
mereka yang tewas. 


810 


44 AD DUKHAAN (KABUT) 


JUZ 25 


18. (dengan berkata) "Serahkanlah kepadaku 
hamba-hamba Allah (Bani htail yang 
kamu perbudak). Sesungguhnya aku ada- 
lah utusan (Allah) yang dipetcaya ke- 
padamu, 

19. dan janganlah kamu menyumbongkan diri 
tcrhadap Allah. Sesungguhnya aku da- 
tang kepadamu dengan mcmbawa bukti 
yang nyata. 

20. Dan sesungguhnya aku bcrlindung ke- 
pada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keingin- 
anmu merajamku, 

21. dan jika kamu tidak beriman kepadaku 
maka biatkanlah aku (memimpin Bani Is- 
rail)”. 

22. Keinudian Musa bcrdo’a kepada luhan- 

nya: "Sesungguhnya meteka ini adalah 

kaum yang berdosa tsegerakanlah azab 
kepada meteka)'*. 

23. (Allah berftiman): "Maka betjalanlah ka- 
mu dengan meinbawa hamba-hamba Ku 
pada tnalam haii, sesungguhnya kamu 
akan dikejat , 

24. dan biarkanlah laut itu (ctap terbelah. Se- 
sungguhnya meteka adalah tentaxa yang 
akan ditenggelamkan 

25. Alangkah banyaknya taman dan mala air 
yang meteka tinggalkan. 

26. dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang 
indah-indah, 

27. dan kesenangan-kesenangan yang meteka 
mcni’matinya, 

2R, demikianlah. Dan Kami wanskan semua 
itu kepada kaum yang lain. 

29. Maka langit dan bumi tidak menangisi 
mcreka dan metekapun tidak diberi tang- 
guh. 


30. Dan sesungguhnya telah Kami selamat- 
kan Bani lsrail dari siksaan yang meng- 
hinakan. 




O' 






Sp ‘j? ^ 5S * 


JUZ 25 


44. AD DUKHAAN (KABUT) 


811 


31. 

dari (azab) Fir’aun, Sesungguhnya dia 
adalah orang yang sombong, salah ve 
orang dan orang-orang yang melampaui 
bates. 


32. 

Dan sesungguhnya telah Kami pilih merc- 
ka dcngan pcngetahuan (Kami) atas bang- 
sa-bangsal 373 ). 


33. 

Dan Kami telah mcmbcrikan kepada mc- 
reka di antara tanda-tanda kekuasaan 
(Kami) sesuatu yang di dalamnya tcrdapat 
ni'mat yang nyata 1 376 ). 

<£> 

34. 

Sesungguhnya mcrcka (kaum musyrik) itu 
benar-benar bcrkata. 


35. 

’’tidak ada kematian selain kematian di 
dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan 
diban gkitkan 1 377 ), 


36, 

maka datangkanlah (kembali) bapak-ba- 
pak kami jika kamu memang orang-orang 
yang benar". 

0 J ; Lj u'£j y'ii 

37. 

Apakah mereka (kaum musyrikin) yang 
lebih balk ataukah kaum Tubba' dan orang 
orang yang sebelum mereka. Kami telah 
membinasakan mereka k arena sesungguh- 
nya mereka adalah orang-orang yang bcr- 
dosa 131 ®). 


38. 

Dan Kami tidak menciptakan langit dan 
bumi dan apa yang ada antara keduanya 
dengan bermain-main. 


39. 

Kami tidak menciptakan keduanya me- 
lainkan dengan haq, tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui. 


40. 

Sesungguhnya hari keputusan (hari kia- 
mat) itu adalah waktu yang dijanjikan 
bagi mereka semuanya, 

& ' Sj. 51 

41. 

yaitu hari yang 9eorang karib tidak dapat 
memberi manfa’at kepada karibnya sc- 
dikitpun, dan mereka tidak akan men- 
dapat pertolongan, 

i-i*' J i yy. 

1 375 ) Maksudnva: banysa-bangsa yang ada pad a masa meteka itu. 

1376) . Yang dmtaksud (anda-tanda kekuasaan Allah talah scperli naungan awan. turunnya manna dan 

salwa; tcipancarnya ail dari batu. belahnya Laul Merab. 

1 377) .Orang-orang musyrik Mekah menguigkari bahwa mati itu dua kali sebagaimana trtsebut dalam 
ayat 28 surat A1 Baqaiah. 

1378) . Kaum Tubba' ialah oiangorang Himyai di Yam an dan Tubba' adalah gelax bagi raja-raja mere- 

ka. 


812 


44. AD DUKHAAN (KABL'T) 


JUZ 25 



JL'Z 25 


44. AD DUKHAAN (KABUT) 


813 



sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang de- 
mikian itu adalah keberuntungan yang 
be sax. 

Sesungguhnya Kami mudahkan A1 Qur'- 
an itu dengan bah a sa mu supaya mereka 
mendapat pelajaran 

Maka tunggulah; sesungguhnya mereka 
itu menunggu (pula). 


PENUTUP 


Surat Ad Dukhaan dimulai dengan menyebut keagungan A1 Qur'an. Kaum Quraisy karena 
tidak mengikuti serum Nabi Muhammad s.a.w., Nabi mendo'akan agar didatangkan musim kc- 
marau yang panjang, kemudian mereka beriman dan mengharap agar Nabi mendo’a kepada 
Allah agar diturunkan hujan, sctelah hujan diturunkan. mereka kafir kembali, lalu mereka dian- 
cam Allah dengan kehancuran. Ktsah I-'ir'aun dan kaumnya disebutkan di sini sebagai penngat- 
an bag! mereka. 


HUBUNGAN SURAT AD DUKHAAN DENGAN SURA TAL JAA TS1YAH. 

Kedua surat ini hampir sama isi dan maksudnya, seperti menjelaskan kctcrangan mengenai 
adanya Allah dan kekuasaan-Nya, sikap orang kafir terhadap scruan Nabi Muliammad s a w., 
ancaman kepada orang-urang kafir dan siksaan hebat yang mereka derita pada hari kiamat. 


814 


45. AL JAATSIYAH (YANG BERLUTUT) 


JUZ 25 


AL JAATSIYAH (YANG BERLUTUT) 


MUQADDIMAH 

Surat A1 Jaatsiyah terdiri atas 37 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. diturunkan 
sesudah suxat Ad Dukhaan. 

Dinamat "Al Jaatsiyah ” (yang berlutut) diambil dari pcikataan "Jaatsiyah” yang terdapat 
pada ayat 28 sural ini. 

Ayat tersebut mencrangkan tcntang keadaan manusia pada hari kiamat, yaitu semua manusia 
dikumpulkan kc hadapan mahkamah Allah Yang Maha Tinggt yang mcmberikan keputusan ter- 
hadap perbuatan yang telah meieka lakukan di dunia. Pada hari itu semua manusia berlutut di 
hadapan Allah. 

Dinamai juga dengan ”Asy Syari'ah" diambil dari perkataan "Syari’ah” (Syari’at) yang 
teidapat pada ayat 18 surat ini. 

Pokok-pokok isinya 

I. Keimanan. 

Keterangan-kcterangan dan dalil-dalil atas adanya Allah penripta langit dan bumi; 
buruk dan balk yang dikerjakan oleh manusia akibatnya bagi dirinya sendiri; Allah 
Pelindung orang-orang yang bertakwa; kebesaran dan keagungan hanya hak Allah 
semata; kepastian bahwa AUah-lah yang menghidupkan, mematflean dan menghim- 
punkan manusia pada hari kiamat; keterangan-keterangan mengenai huru hara haii 
kiamat dan bagaimana tiap-tiap orang meneiima perhitungan peketjaannya diakhi- 
rat; pada hart kiamat jelaslah bagi orang-orang musyrikin keburukan perbuatan- 
perbuatan yang mereka kerjakan di dunia, dan mereka tidak lepas dari arab yang 
waktu di dunia meieka pcrolok-olnkkan. 


2. Hukum-hukum: 

Perintah kepada Rasulullah s.a.w. supaya jangan mengikuti orang-orang yang ti- 
dak mempergunakan akalnya dan jangan menuruti kemauan mereka. 

3. Kisah 

Kisah Bam lsrail yang telah diberi ni’mat oleh Allah, tetapi mereka berpaling dan 
mcnyelewcng dari ajaran agarna, sehingga timbul pervelisihan yang hebat antara 
sesama mereka. 

4. Dan Iain-lain 

Andaman kepada orang-orang musyrik yang mendustakan ayat Allah serta ber- 
laku sombong terhadapnya; kebatalan pendapat kaum Dahriyah (atheisme. scep- 
tisme dan vrtj denker), keingkaran mereka terhadap hari kiamat. 


JUZ 25 


45. AL JAATS1YAH (YANG BFRLUTim 


815 



AL JAATSIYAH (YANG BERLUTUT) 

SURAT K£ 45 : 37 *yat. 


Deng, in menyebut nama Allah Yang Maha 
Pcmurah lagi Maha Penyayang. 


BUKTI-BUKTI TENTASG AD ASYA ALLAH 
S. W. T. PA DA A LAM SEMESTA . 


Kecelakaanlah hagi orang yang menduttakan 
W'ahyu, 


Kitab (ini) diturunkan dari AlLah Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 


Scsungguhnya pada langit dan bumi be 
nar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan 
Allah) untuk orang-orang yang beriman. 

Dan pada penriptaan kamu dan pada 
binatang-binatang yang melata yang ber- 
tebaran (di muka bumi) terdapat tanda- 
tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum 
yang meyakini, 

dan pada pergantian malam dan siang dan 
hujan yang diturunkan Allah dari langit 
lalu diliidupkanNya dengan air hujan itu 
bumi sesudah matinya; dan pada perki- 
saran an gin terdapat pula tanda-tanda 
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang ber- 
akal. 

Itulah ayat-ayat Allah yang Kami mem- 
bacakannya kepadamu dengan sebenarnya; 
maka dengan perkataan manakah lagi me- 
re ka akan beriman sesudah (kalam) Allah 
dan ketcrangan-kcterangan-Nya. 

Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap 
orang yang ban yak berdusta lagi banyak 
berdosa. 






3 ' 0*5 jf&'j 

. -'•Lu t"»V- T ' 

^<ya>j my Jou Jfffi ! I S,LP~ 'a ojj ji 




816 


45 . AL JAATS1YAH (YANG BtRLUTUT) 


JUZ 25 


8. dia mendengar ayat-ayat Allah dibaca- 
kan kepadanya kcmudian dia tetap mc- 
nyombongkan diii veakan-akan dia lidak 
mendengarnya. Maka beii khabar gembi- 
lalah dia dengan azab yang pedih, 

9. Dan apabila dia mengetahui barang scdi- 
kit tenting ayat-ayat Kami, maka ayat- 
ayat itu dijadikan olok-olok. Mcrcka - 
taht383) ymg memperoleh azab yang 
menghinakan. 

10. Di hadapan mcrcka neraka Jahannam dan 
tidak akan berguna bagi mereka sedikit- 
pun apa yang telah mereka kcrjakan, dan 
tidak pula berguna apa yang mereka jadi- 
kan sebagai sembahan-sembahan (mereka) 
dari selain Allah. Dan bagi mereka azab 
yang besar. 

11. Ini (A1 Qur'an) adalah petunjuk. Dan 
orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat 
Tuhannya bagi mereka a 2 ab yaitu siksa- 
an yang sangat pedih. 

Perhuatan manutia baik atau huruk kemhali ke- 
pada dirinya sendiri. 

12. Allahlah yang menundukkan lautan untuk 
mu supaya kapal-kapal dapat berlayar 
padanya dengan seizin-Nya, dan supaya 
kamu dapat mencari sebagian kaxunia- 
Nya dan mudah-mudahan kamu bersyu- 
kur 

13. Dan Dia menundukkan untukmu apa 
yang ada di langit dan apa yang ada di bu- 
rn) semuanya, (sebagai rahmat) dari- 
pada-Nya. Sesungguhnya pada yang dc- 
mikian itu benar-benax terdapat tanda- 
tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 
berfikir. 

14. Katakanlah kepada orang-orang yang 
beriman hendaklah mcrcka memaafkan 
orang-orang yang tiada takut akan hari- 
hari Allah 1 3 <* 4 ) karena Dia akan mem- 
balas sesuatu kaum terhadap apa yang te- 
lah mereka kerjakan. 












\-r. f \ 


'lJ'AC 




aj 1 S A' 431' •:> 





1 383).Maksudnya Orang-orang yang banyak berdusta dan berdosa yang tersebut dalam ayat 7 di atas. 
1384) Yang dimaksud hari-hari AUah ialah hari-hari di wakiu Allah menimpakan siksaan-siksaan 
kepada mereka. 


' " -s 


JUZ 25 


45. AL JAATS1YAH (YANG BERLUTUT) 


817 




m 


XL 

Ji 


15. Barangsiapa yang mengerjakan amal 
yang saleh maka itu adalah untuk dirinya 
sendiri, dan barangsiapa mengerjakan ke- 
jahatan, maka itu akan menimpa dirinya 
sendiri, kemudian kcpada Tuhanmulah 
kamu dikembalikan. 

Bani I vail mengingkari kerasulan Muhammad 
sesudah mereka mengetohui hukti-bukti kebe- 
narannya. 

16. Dan sesungguhnya telah Kami bcrikan 
kcpada Bani Israil A1 Kitab (Taurat), 
kekuasaan dan kenabian dan Kami bcri- 
kan kcpada mereka rc/.ki-re/.ki yang baik 
dan Kami lebihkan mereka atas bangsa- 
bangsa (pada masanya). 

17. Dan Kami bcrikan kcpada mereka ke- 
tcrangan-ketcrangan yang nyata tentang 
urusan (agama), maka mereka tidak ber- 
selisih melainkan sesudah datang kcpada 
mereka pengetahuan karena kedengkian 
(yang ada) di antara mereka. Sesungguh- 
nya Tuhanmu akan memutuskan antara 
mereka pada hari kiamat terhadap apa 
yang mereka setalu berselisih padanya. 

18. Kemudian Kami jadikan kamu berada di 
atas suatu syariat (peraturan) dari urusan 
(agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan 
janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang- 
orang yang tidak mengetahui. 

19. Sesungguhnya mereka sckali-kali tidak 
akan dapat mcnolak dari kamu se- 
dikitpun dari (siksaan) Allah. Dan se- 
sungguhnya orang-orang yang zalim itu 
sebagian mereka menjadi pcnolong bagi 
sebagian yang lain, dan Allah adalah pe- 
lindung orang-orang yang bertakwa. 

20. A1 Qur’an ini adalah pedoman bagi mi- 
nusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum 
yang meyakini. 


21. Apakah orang-orang yang membuat kc- 
jahatan itu menyangka bahwa Kami akan 
menjadikan mereka seperti orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal 
yang saleh, yaitu sama antara kehidupan 
dan kematian mereka? Amat buruklah 
apa yang mereka sangka itu. 








JljdIJk >4^. 

’“t''" * ■ — ' y-'- > T' — Vs" 

a > 




818 


45. AL JAATSIYAH (YANG BFRLUTUT) 


JUZ 25 


Tak ada yang dapat memberikan petun/uk ke 
pa da penyembah-penyembah hawa nafsu 

22. Dan Allah menciptakan Langit dan bumi 
dengan tujuan yang bcnar dan agar di- 
balasi tiap-tlap dirt terhadap apa yang di- 
kerjakannya, dan mereka tidak akan 
diiugikan. 

23. Maka pemahkah kamu mclihat orang 
yang menjadikan hawa nafsunya sebagai 
tuhannya dan Allah membiarkannya se 
sat bcrdasarkan ilmu-Nya 1385 ) dan Allah 
telah mengunci mati pendengaran dan 
hatinya dan meletakkan tutu pan atas 
penglihatannya? Maka siapakah yang 
akan membennya petunjuk sesudah Allah 
(membiarkannya scsat). Maka mengapa 
kamu tidak mengambil pelajaran? 

24. Dan mereka berkata: ’’Kehidupan ini ti- 
dak lain hanyalah kehidupan di dunia sa- 
ja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada 
yang membinasakan kita selain masa", 
dan mereka sekali-kali tidak mempunyai 
pengetahuan tentang itu, mcieka tidak lain 
hanyalah menduga-duga saja. 

25. Dan apabila dibacakan kepada mereka 
ayat-ayat Kami yang jelas, tidak ada ban- 
tahan mereka selain dari mengatakan: 
"Datangkanlah nenek moyang kami jika 
kamu adalah orang-otang yang benar. 

26. Katakantah: "Allah-lah yang mcnghidup- 
kan kamu kemudian mematikan kamu, se- 
telah itu mengumpulkan kamu pada hari 
kiamat yang tidak ada keraguan pada- 
nya; akan tetapi kebanyakan manusia ti- 
dak mengetahui. 

Pada hart umat manu m dihisab, mereka berlu- 
rut dan disuruh membaca catatan perbuatan • 
nya selama di dunia. 

27. Dan hanya kcpunyaan Allah ketajaan 
langit dan bumi. Dan pada hari tcrjadi- 
nya kebangkitan, akan rugilah pada hari 
itu orang-orang yang mengerjakan ke- 
bathilan. 


5 j i=> 'sj&j 

aii' 's&'J Ay*, '{&'• 'ey ci'o 1 
J jSli ^As'i jS) ly yip 




'j) s i 'S 

^ u- 0 1 \ * ^0 j o '' 




13 85 ) Maksudnya Tuhan membiarkan otang itu sesat. k arena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak 
meneruna petunjuk-petunyuk yang dtberikan kepadanya. 


JUZ 25 


45. AL JAATS1YAH (YANG BFRLUTUT) 


819 


28. Dan (pada haii ltu) kamu lihat tiap-tiap 
umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil 
untuk (mclihat) buku catatan amalnya. 
Pada hail itu kamu diben balasan ter- 
hadap apa yang telah kamu kerjakan. 

29. (Allah bcrfuman): "lnilah kitab (catatan) 
Kami yang menuturkan terhadapmu de- 
ngan benai. Scsungguhnya Kami telah 
menyuruh mencatat apa yang telah kamu 
kerjakan.” 

30. Adapun orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh maka Tu- 
han mercka memasukkan mereka ke da- 
lam rahmat-Nya ( jurga). Itulah kcbe- 
luntungan yang nyata. 

31. Dan adapun orang-orang yang kafii (ke- 
pada mereka dikatakan) "Maka apakah 
bclum ada ayat-ayat-Ku yang dibacakan 
kepadamu lalu kamu menyombongkan di- 
ri dan kamu jadi kaum yang berbuat do- 
sa?" 

32. Dan apabila dikatakan (kepadamu): "Sc- 
sungguhnya janji Allah itu adalah benar 
dan han berbangkit itu tidak ada ketagu- 
an padanya”, nucaya kamu menjawab: 
“Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, 
kami sekali-kali tidak lain hanyalah men- 
duga-duga saja dan kami sekali-kali tidak 
meyakini(nya)’’. 

33. Dan nyatalah bagi mereka keburukan-ke- 
burukan dari apa yang mercka kerjakan 
dan mereka diliputi oleh (a/ab) yang me- 
rcka selalu mempetolok-olokkannya. 

34. Dan dikatakan (kepada mereka): "Pada 
hari ini Kami mclupakan kamu sebagai- 
mana kamu telah melupakan pertemuan 
(dengan) harimu ini dan tempat kcmbali- 
mu ialah ncraka dan kamu sekali-kali 
tidak memperoleh penolong. 

35. Yang demikian itu, karcna scsungguhnya 
kamu menjadikan ayat-ayat Allah seba- 
gai olok-olokan dan kamu telah ditipu 
oleh kchidupan dunia, maka pada hari mi 
mereka tidak dikeluarkan dari ncraka dan 
tidak pula mercka diberi kesempatan un- 
tuk bertaubat. 


Mi 

0; At ULl V0» Jji 4^ 

olii-lyi) '''Aj 
pffiQ Jy ■ 


820 


45. AL JAATSIYAH (YANG BERLUTL'T) 


JUZ 25 



ClJ Z>J xii-' <OW 


36. Maka bagi AUah-lah segala puji. Tuhan 
langit dan Tuhan bum), Tuhan semesta 
dun. 


Dan bagi-Nyalah kcagungan di langit dan 
di bum), Dialah Yang Maha Perkasa lag) 
Maha Bqakaana. 


PENUTUP 


Surat A1 Jaatsiyah mcngutarakan tentang A1 Qur'an yang diturunkan Allah, Pendpta dan 
Pengatur semesta alam. Sesungguhnya scgala macam kejadian yang terdapat pada alam dapat 
dijadikan bukti bagi adanya Allah, kecclakaan yang besarlah bag) orang yang tidak mempercayai 
dan mensyukuri ni’mat Allah, segala pup hanya untuk Allah saja, keagungan hanyalah kepunyaan 
Allah. 


HUBUNGAS SURAT AL JAA TS/YAH DENGAN SURA TAL AHQAAF 

1. Surat A! Jaatsiyah ditutup dengan kctauhtdan, keagungan dan kebcsaran Allah, sedang surat 
A1 Ahqaaf dtniula) dengan ketauhtdan pula dengan menerangkan bahwa berhala-berhala yang 
disembah orang-orang musyrik itu tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. 

2. Surat A! laatsiyah memuat ancaman terhadap kaum musyrik, sedang pada surat A1 Ahqaaf 
ancaman itu lebih dipertegas dengan mengingatkan azab yang telah menimpa kaum "Aad. 



JUZ 26 


46. AL AHQAAF (BUKIT-BUKIT PASIR) 


821 


AL AHQAAF (BUKIT BUKIT PASIR) 


MUQADDIMAH 

Surat A1 Ahqaaf tcrdiri atas 35 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan 
sesudah surat A1 Jaatsiyah. 

Dinairtai "A1 Ahqaaf (bukit-bukit pasii) dari petkataan ”A1 Ahqaaf yang terdapat pada 
ayat 21 surat inL 

Daiam ayat tersebut dan ayat-ayat sesudahnya diterangkan bahwa Nabi Hud a.s. tclah me- 
nyampaikan nsalahnya kepada kaumnya di "A1 Ahqaaf yang sekarang dikenal dengan Ar 
Rub ul Khaali, tetapi kaumnya tetap ingkar sekalipun mcrcka tclah dibcri peringatan pula oleh 
rasul-rasul yang scbelumnya. Akhirnya Allah mengltancurkan mercka dengan tiupan angin ken- 
cang. Hal iniadalah sebagai isyaiat dari Allah kepada kaum musyrikin Quraisy bahwa mereka 
akan dihancutkan bila mereka tidak mengindahkan seruan Rasul. 

Pokok-pokok isinya; 


1. Keimanan 

Dalil-dalil dan bukti keesaan Allah dan bahwa penyembah-penyembah bcrhala 
adalah sesat; orang-orang mu 'min akan mendapat kebahagiaan dan orang-orang 
kafir akan diazab, risalah Nabi Muhammad s.a.w. tidak hanya terbatas kepada 
umat manuaa saja, tetapi juga kepada jin. 

2. Hukum-hukum: 

Perintah kepada manusia supaya patuh kepada ibu bapa, memuhakannya dan me- 
ngerjakan apa yang dixidhai Allah terhadapnya dan larangan menyakiti hatinya. 

3. Kisahkisah 

Kisah Nabi Hud a.s. dan kaumnya. 

4 Dan Iain-lain: 

Orang yang mementingkan keni’matan hidup duniawi saja akan merugi kelak di 
akhirat; orang-orang yang beriman kepada Allah dan beristiqamah daiam kehi- 
dupannya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mercka tidak bersedih 
hati 


822 


46. AL AHQAAF (BUKIT-BUK1T PASIR) 


Jt'Z 26 



mm 


AL AHQAAF 
(BUKIT-BUKIT PASIR) 

SURAT KE 46 : 35 ayit. 

JUZ 26 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Pcnyayang 


KE BEN A RA N TAU/lfD DA N KEBAT1LAN SYl 
RIK 

i m ..t, * 386 k 


Ditumnkan Kitab ini dan Allah Yang Maha 
Perkasalagi Maha Bijaksana. 

Kami tiada mcnciptakan langit dan bumi 
dan apa yang ada antara kcduanya me- 
lainkan dengan (tujuan) yang benai dan 
dalain waktu yang ditentukan. Dan orang- 
orang yang kafir ber paling dari apa yang 
diperingatkan kepada mereka. 




Katakanlah ’Terangkanlah kcpadaku ten- 
tang apa yang kamu scmbah sclaw Allah, 
perlihatkan kepada-Ku apakah yang telah 
mereka ciptakan dari burnt uii atau ada- 
kah mereka berscrikat (dengan Allali) 
dalam (penciptaan) langit? Bawalali kc- 
pada-Ku Kitab yang sebelum (A1 Qur’an) 
ini atau peninggalan dari pengetahuan 
(orang-orang dahulu), jika kamu adalah 
orang-orang yang benar". 

Dan siapakab yang lebih sc sat daripada 
orang yang menyembah sembahan-sem- 
bahan sclain Allah yang tiada dapat mem- 
perkenankan (do'a)nya sampai hari kia- 
mat dan mereka lalai dari (memperhati- 
kan) do’a mereka? 

Dan apabila manusia dikumpulkan (pada 
hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan 
itu menjadi musuh mereka dan meng- 
ingkari pemujaan-pemujaan mereka. 




1386). Lihat not no. 10 


JUZ 26 


46. AL AHQAAF (BUKIT-BUK1T PASIR) 


823 




7. Dan apabila dibacakan kepada mereka 
ayat-ayat Kami yang menjelaskan, bet- 
katalah orang-orang yang mcngingkari ke- 
bcnaran ketika kcbcnaian itu datang ke- 
pada mereka: "Ini adalah sihir yang nya- 
ta". 

8. Bahkan mereka mengatakan "Dia (Mu- 
hammad) telah mengada-adakannya (AJ 
Qur’an)”, Katakanlah- ”Jika aku menga- 
da-adakannya, maka kamu uada mempu- 
nyai kua*a scdikitpun mempertahankan 
aku dari fazab) Allah itu. Dia lebih me- 
ngetahui apa apa yang kamu percakap- 
kan tentang A1 Qur'an itu. Cukuplah Dia 
menjadi saksi antaraku dan antaramu dan 
Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang”. 

9. Katakanlah: "Aku bukanlah rasul yang 

pertama di antara rasul-rasul dan aku ti- 
dak mengetahui apa yang akan diperbuat 
terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. 
Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa 
yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak 
lain hanyalah seorang pemberi peringat- 
an yang menjelaskan". 

10. Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, ba- 
gaimanakah pendapatmu jika Al Qur'an 
itu dalang dari sisi AUah, padahal ka- 
mu mengingkarinya dan seorang saksi 
dari Bam Israil mengakui (kebenaian) 
yang serupa dengan (yang disc but dalam) 
Al Qur'an lalu dia beriman l 387 ), sedang 
kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya 
Allah tiada memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang zalim", 

11. Dan orang-orang kafir berkata kepada 
orang-orang yang beriman. "Kalau sekira- 
nya dia (Al Qur’an) adalah suatu yang 
baik, tentulah mereka tiada mendahului 
kami (beriman) kepadanya 1388 ). Dan ka- 
rena mereka tidak mendapat petunjuk 
dengannya maka mereka akan berkata: 
"Ini adalah dusta yang lama”. 


Vi oij* 

z -T- i 


U <£_i S' U j* 

3 \ 1 ^ i 


* ^ 

Aik Ojryllli 


1387) . Yang dimaksud dengan "seorang saksi dari Bani Israd" lalah Abdullah bin Salim", la menyata- 
kan keimanannya kepada Nabi Muhammad s.a.w. sesudah memperhatikan bahwa di antara isi Al 
Qur'an ada yang sesuai dengan Taurat. sepeiti ketauhidan, janji dan ancaman, kcrasulan Mu- 
hammad s.a.w adanya kehidupan akhirat dan sebagamya. 

1388) . Maksud ayat ini talah bahwa otang-orang kafir itu mengejek orang-orang Islam dengan mengata- 
kan "Kalau sekiranya Al Qur'an ini benar tentu kami lebih dahulu beriman kepadanya daripada 
mereka otang-orang rniskin dan lemah itu seperti Bilal, 'Ammar. Suharb, Habbab radhiyailahu 
anhum dan sebagamya. 


824 


46. AL AHQAAF (BUKIT-BUKIT PASIR) 


JUZ 26 


12. Dan sebelum A1 Qur'an itu telah ada ki- 
tab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. 
Dan ini (A1 Qur'an) adalah kitab yang 
membenarkannya dalam bahasa Arab un- 
tuk mcmbcri peringatan kepada orang- 
orang yang /.alirn dan memberi kabar 
gembira kepada orang-orang yang ber- 
buat baik. 

13. Sesungguhnya orang-orang yang menga- 
takan; 'Tuhan kami ialah Allah”, kemu- 
dian mereka tetap istiqarnah *3 89 ) maka 
ndak ada kckhawatiran terhadap mereka 
dan mereka tiada (pula) berduka dta. 

14. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, 
mereka kckal di dalamnya, sebagai balas- 
an atas apa yang telah mereka kerjakan. 

KEWAJIRAN MENGHORMATl IBU RAPAK 

15. Kami perintahkan kepada manusa supaya 
berbuat baik kepada dua orang ibu bapak- 
nya, ibunya mengandungnya dengan \usah 
payah, dan rnelahirkannya dengan susah 
payah (pula). Mengandungnya sampai 
mcnyapihnya adalah tiga puluh bulan, 
sehingga apabila dia telah dewasa dan 
umurnya sampai empat puluh tahun ia 
bcrdoV "Ya Tuhanku, tunjukilah aku 
untuk mensyukuri ni'mat Hngkau yang 
telah Engkau berikan kepadaku dan ke- 
pada ibu bapakku dan supaya aku da- 
pat berbuat amal yang salch yang Eng- 
kau ridhai; berilah kebaikan kepadaku 
dengan (memberi kebaikan) kepada anak 
cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat ke- 
pada Engkau dan sesungguhnya aku tcr- 
masuk orang-orang yang berscrah diri ” 

16. Mereka itulah orang-orang yang Kami 
terima dan mereka amal yang baik yang 
telah mereka kerjakan dan Kami ampuni 
kesalahan-kesalalian mereka, bersama 
penghuni-penghuni surga. sebagai janji 
yang benar yang telah dijanjikan kepada 
mereka. 


J [ CXa{ 




VJ! ■>.< 


0 Oj&j. \j Kkss> vii' J X^\ jij 0T 



1389) "Istiqamah" ialah reguh pendirian dalam uuhid dan tetap beramal yang saleh. 


JUZ 26 


46. AL AHQAAF (BUKIT-Bl.'KIT PASIR) 


825 


17. Dan orang yang beikata kepada dua 
orang ibu bapaknya: "Cis bagi kamu ke- 
duanya, apakah kamu keduanya mempe- 
ringatkan kepadaku bahwa aku akan di- 
bangkitkan. padahal sungguh telah bcr- 
lalu be be r a pa umat scbelumku? lalu ke- 
dua ibu bapaknya itu memohon perto- 
longan kepada Allah seraya mengata- 
kan: "Celaka kamu, berimanlah! Sesung- 
guhnya janji Allah adalah bcnar". Lalu 
dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah do- 
ngengan orang-orang yang dahulu belaka”, 

18. Meteka itulah orang-orang yang tclah 
pasti ketetapan (azab) atas mereka ber- 
sama umat-umat yang telah berlalu 
sebelum mereka dan jin dan manusia. 
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang 
yang merugi. 

19. Dan bagi masing-masing mereka derajat 
menurut apa yang telah mereka keijakan 
dan agar Allah mencukupkan bagi merc- 
ka (balasan) pekerjaan-pckerjaan mereka 
scdang mereka tiada dirugikan. 

20. Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang 
kafu dihadapkan ke neraka (kepada mere- 
ka dikatakan): 'Kamu telah menghabis- 
kan rezkimu yang baik dalam kehidupan 
duniawimu (saja) dan kamu telah ber- 
scnang-scnang dengannya; maka pada ha- 
ri ini kamu dibalasi dengan azab yang 
menghinakan karena kamu telah menyom- 
bongkan diri di muka burnt tanpa hak dan 
karena kamu telah fasik". 

KEHANCURAN KA UM 'A AD. 

21. Dan ingatlah (Hud) saudara kaum 'Aad 
yaitu ketika dia memberi peringatan kepa- 
da kaumnya di A I Ahqaaf dan sesungguh- 
nya telah terdahulu beberapa orang pem- 
beri peringatan scbelumnya dan sesudah- 
nya (dengan mengatakan): "Janganlalt ka- 
mu menyembah selain Allah, sesungguh- 
nya aku khawattr kamu akan ditimpa 
azab hari yang besar" 

22. Mereka menjawab: "Apakah kamu da- 

tang kepada kami untuk memalingkan ka 
mi dari (menyembah) tuhan-tuhan kami? 
Maka datangkanlah kepada kami azab 
yang tclah kamu ancamkan kepada kami 
jika kamu termasuk orang-orang yang be- 






l y 





iA AA 

Jf'JiAj'o ><C>y jJj i j $ 

o' 

Uai 

® ' jt - a *? 




826 


46 AL AHOAAF (BUKHBUKIT PAS1R) 


JUZ 26 



5! 

S' 


2a 


la berkata: "Sesungguhnya pcngctahuan 

(tcntang itu) hanya pada sisi Allah dan 
aku (hanya) menyampaikan kcpadamu 
spa yang aku diutus dcngan membawa- 
nya tetapi aku lihat kamu adalah kaum 
yang bodoh”. 

Maka tatkala mereka mehhat azab itu be- 
rupa awan yang menuju ketembah-lem- 
bah mcrcka, bcrkatalah mereka: ’’Inilah 
awan yang akan nienurunkan hujan kepa- 
da kami”. (BukanV baiikan itulah azab 
yang kamu minta supaya datang dengan 
segera (yaitu) angin yang mcngandung 
azab yang pedih, 

25. yang menghancurkan segala sesuatu de- 
ngan pcrintah Tuhannya, maka jadilah 
mereka tidak ada yang kelihatan lagi 
kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal 
mereka. Demikianlah Kami memberi ba- 
lasan kepada kaum yang berdosa. 

26. Dan sesungguhnya Kami telah meneguh- 
kan kedudukan mereka dalam hal-hal 
yang Kami belum pernalr meneguhkan ke- 
dudukanmu dalam hal itu dan Kami telah 
memberikan kepada mereka pendengar- 
an, pengliliatan dan hati; tetapi pende- 
ngaran, penglihatan dan hati mereka itu 
tidak beiguna sedikit juapun bagi mere- 
ka, karena mereka selalu mengingkati ayat- 
ayat Allah dan mcrcka telah diliputi oleh 
siksa yang dahulu selalu mereka mem 
perolok-olokkannya. 

27. Dan sesungguhnya Kami telah membi- 
nasakan negeri-negeri di sekitarmu 1390 ) 
dan Kami telah mendatangkan tanda 
tanda kebesaran Kami berulang-ulang su- 
paya mereka kembali (bertaubat). 

28. Maka mengapa yang mereka sembah sc- 
lain Allah sebagai Tuhan untuk mendekat- 
kan diri (kepada Allah) tidak dapat mc- 
nolong mereka Bahkan tuhan tuhan itu 
telah lenyap dan mereka? Itulah akibat 
kebohongan mereka dan apa yang dahulu 
mcrcka ada-adakan. 



y i 

tc 


13901 Yang dimaksud dengan '•negeri-negeri di sekilarmu'' lalah negcri-negen yang berada di sckitar 
kota Mekah. seperti negeri-negeri Al Hijr, Sadum, MaYib dan lain -lain. 


JUZ 26 


46. AL AHQAAF (BUKIT-BUKIT PASIR) 


827 


rm 


^ - -- ^ 


PEN Y I ARAN AL QUR AN PADA GOLONG- 
AN JIN. 

29. Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan se- 

rombongan jin kepadamu yang mcndc- 
ngaikan A1 Qur'an, maka tatkala mere- 
ka menghadiii pcmbacaan (nya) lalu me- 
rcka berkata: "Diamlah kamu (untuk 

mendengarkannya)”. Ketika pembacaan 
telah selesai mereka kembali kepada 
kaumnya (untuk) member! peringatan. 

30. Mereka berkata: "Hai kaum kami, se- 
sungguhnya kami telah mendengarkan ki- 
tab (Al Qur'an.) yang telah diturunkan 
sesudah Musa yang membenarkan kitab- 
kitab yang sebelumnya lagi memimpin 
kepada kebcnaran dan kepada jalan yang 
lurus. 

31. Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang 
yang menyeru kepada Allah dan berimanlah 
kepada-Nya, niscaya Allah akan meng- 
ampuni dosa-dosa kamu 1 391 ) dan me- 
lepaskan kamu dan azab yang pedih. 

32. Dan orang yang tidak menerima (seruan) 
orang yang menyeru kepada Allah maka 
dia tidak akan melepaskan dxri dan azab 
Allah di muka bumi dan tidak ada bagi- 
nya pelindung sclain Allah. Mereka itu da- 
lam kese satan yang nyata". 

33. Dan apakah mereka tidak memperhatikan 
bahwa sesungguhnya Allah yang men- 
dptakan langit dan bumi dan Dia tidak 
merasa payah karena menciptakannya, kua- 
sa menghidupkan orang-orang mati? Ya 
(bahkan) sesungguhnya Dia Maha Kuasa 
atas segala scsuatu. 

34. Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang 
kafir dihadapkan kepada neraka, (dikata- 
kan kepada mereka): "Bukankah (azab) 
ini benar?" Mereka menjawab: "Ya be- 
nar, demi Tuhan kami". Allah berfirman 
"Maka rasakanlah azab ini disebabkan ka- 
mu selalu ingkar". 


O'- 'jO 0O''O0jO ijJ 






eAi \yO tj (0>0-i 

■e «? K ^ ^ V - > "t 


jj O 3 
^3 ' ^rJ' -> Ji & J$j J*H ' 

&yOO'' 0OS jJ' Aji' 1 ''XHyy 

1 '^'O4'o0^ * 3-3 

O jJJ' OjOOi O j j 3^-Ij 


139i).Maksudnya: dosa-dosa terhadap Allah. 



828 


46. AL AHQAAF (BUKIT-BUKIT PASIR) 


JUZ 26 


35. Maka bersabarlah kamu seperti orang- 
orang yang mempunyai keteguhan hati 
dari rasul-rasut telah bersabar dan jangan- 
lah kamu meminta discgcrakan (azab) ba- 
gi mereka. Pada hari mereka mclihat azab 
yang diancamkan kepada mereka (mera- 
sa) scolah-olah tidak tinggal (di dunia) 
melainkan sesaat pada siang hail (lnilah) 
suatu pelajaran yang cukup, maka tidak 
dibinasakan melainkan kaum yang fasik. 






PENUTUP 

Surat Al Ahqaaf mcnerangkan tcntang diturunkannya A1 Qur'an daripada Allah s.w.t. dan 
imannya segolongan jin kepada Nabi Muhammad i.a.w., keimanan, kebatilan, syirik, pernyata- 
an bahwa risalah Muhammad s.a.w. adalah dari Allah, pcrintah Allah supaya mcnghormati orang 
tua dan mendo’akannya, memperingatkan kaum musyrikin tentang azab yang telah ditimpa- 
kan kepada kaum Hud. Dan surat ini ditutup dengan nasehat keharusan bersabar bagi Nabi Mu- 
hammad s.a,w, 

HU BUNG AN SURAT AL AHQAAF DENGAN SURAT MUHAMMAD 

Hubungan surat Al Ahqaaf dengan surat Muhammad jalah pada akhir surat Al Ahqaaf Allah 
mengancam orang-orang kafir dengan kebinasaan, dan pada permulaan surat Muhammad di- 
sebutkan bahwa Allah membinasakan semua amal orang kafir dan Allah memerintahkan Mu- 
hammad s.a.w. memerangi mereka. 


’4L f 


JUZ 26 


47. MUHAMMAD (NABI MUHAMMAD S.A.W.) 


829 


MUHAMMAD (NABI MUHAMMAD S A W ) 


MUQADD1MAH 

Surat Muhammad terdiri atas 38 ayat, termasuk got origan surat-surat Madaniyyah, diturun- 
kan sesudah surat At Hadiid. 

Nama "Muhammad” sebagai nama surat ini diambil dari perkataan Muhammad yang ter- 
dapat pada ayat 2 surat ini. 

Pada ayat 1, 2 dan 3 surat ini Allah membandingkan antara hasil yang diperoleh oleh orang- 
utang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan hast! yang 
diperoleh oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Orang-orang yang peicaya kepada apa 
yang dibawa Muhammad s.a.w. mcrckalah orang-orang yang beriman dan mengikuti jejak yang 
hak, ditcrima Allah semua amalnya, diampunisegala kesalahannya. Adapun orang-orang yang tidak 
percaya kepada Muhammad sa w. adalah orang-orang yang mengikuti kebatilan, amalnya tidak 
diterima, dosa mereka tidak diampuni, kepada mereka dijanjikan azab di duma dan di akhirat 

Dinamai juga dengan ”A1 Qitai" (peperangan), karena sebahagian besar surat ini menguta- 
rakan tentang peperangan dan pokok-pokok hukumnya, serta bagaimana scharusnya sikap orang- 
orang mu’min terhadap orang-orang kafir. 

Pokok-pokok isinya. 


1 . Keimanan. 

Orang yang mati syahid akan masuk surga, halasan-balasan yang disediakan di 
akhirat bagi orang-orang yang takwa dan orang-orang yang durhaka; keesaan Allah. 

2. Hukum-hukum: 

Menumpas musuh pada permutaan peperangan (sebelum gcjala-gejala kemenangan), 
tnenawan mereka kalau telah kebhatan gejala-gejala kemenangan, membebaskan ta- 
wanan itu dengan menerima tebusan atau tidak. Larangan mengajak damai apabila 
telah nyata kemenangan, 

Dan Iain-lain 

Allah selaiu memberi cobaan kepada orang-orang mu'mui. untuk mengetahui siapa 
yang berjihad dan siapa yang sabar; kehidupan dunia adalah permainan belaka 
dan bahwa unan dan takwalah yang menghasilkan pah ala. Allah akan mcnolong 
orang yang mcnolong agama-Nya. 


830 


47. MUHAMMAD (NABI MUHAMMAD S A W ) 


JUZ 26 




MUHAMMAD (NABI MUHAMMAD S A W.) 

SURAT KE 47: 38 ay at. 


Dengan (menyebut) nama Allah Yang Maha 
Pc mu rah lagi Maha Penyayang 

KE TEN TV A N KETEN THAN PFPF.RANC.AN DA- 

I.AM ISl.AM. 

Sikap menghadapi orang-orang kafir dalam pe 
perangan. 


1. Orang-orang yang kafu dan mcnghalang- 

halangi (manusia) dari jalan Allah, Allah W ^ 

mcnghapus perbuatan-perbuatan mereka 1392 ). 


2. Dan orang-orang yang bcriman (kcpada 
Allah) dan mcngcrjakan amal-amal yang 
salch serta hcriman (pula) kepada apa 
yang diturunkan kepada Muhammad dan 
itulah yang hak dari luhan mercka, Allah 
menghapuskan kcsalahan-kesalahan mercka 
dan mempeibaiki kcadaan mereka. 

3. Yang demikian adalah karena sesungguh- 
nya orang-orang kafir mengikuti yang ba- 
til dan scsungguhnya orang-orang yang 
bcriman mengikuti yang hak dari Tuhan 
mereka. Demikianlah Allah membuat un- 
tuk manusia pcrbandingan-pcrbandingan 
bagi mereka. 

4. Apabila kamu bcrtcmu dcngan orang- 
orang kafir (di medan perang) mika pan 
cunglah batang Ichcr mercka. Schingga 
apabila kamu tclah mcngalahkan mereka 
maka lawanlah mereka dan sesudah itu 
kamu boleh membebaskan mercka atau 
mcnerima tchusan sampai perang berhen- 
ti. Demikianlah, apabila Allah menghen- 
daki ntscaya Allah akan membinasakan 
mereka tetapi Allah hendak menguji seba- 
hagian kamu dcngan sebahagian yang lain. 
Dan orang-orang yang gugur pada jalan 
Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan 
amal mereka. 




\0\ \pr* 

'sAj'j <j' dip 

Qj&P bPP P SP* & 'JP PP 'i 


1392) Maksudnya Semua amal perbuatan mereka tidak mendapal pimpman dari Allah, tidak dihargai 
dan tidak mendapat pah ala. 




JUZ 26 


47. MUHAMMAD (NABI MUHAMMAD S A W ) 


831 


rm 


5. Allah akan memberi pun pm an kcpada 
mereka dan mempcrbaiki keadaan me- 
reka, 

6. dan memasukkan mereka ke dalam sur- 
ga yang telah dipcrkenalkan-Nya kcpada 
mereka. 

Orang-orang mu 'min posti meriting dan orang- 
orang kafir pasli hancur. 

7. Mai orang-orang yang beriman. jika ka- 
mu menolong (agama) Allah, niscaya Dia 
akan mcnolongmu dan meneguhkan ke- 
dudukanmu. 

8. Dan orang-orang yang kafir maka kece- 
lakaanlah bagi mereka dan Allah mcng- 
hapus amal-amal mereka. 

9. Yang demikian itu adalah karcna sesung- 
guhnya mereka bend kcpada apa yang dt- 
turunkan Allah (Al Qur'an) lalu Allah 
menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal 
mereka. 

10. Maka apakah mereka tidak mengadakan 
perjalanan di muka bumi sehingga mere- 
ka dapat memperhatikan bagaimana kesu- 
dahan orang-orang yang scbelum mere- 
ka; Allah telah menimpakan kebmasaan 
atas mereka dan orang-orang kafir akan 
menerima (akibat-akibat) seperti itu. 

11. Yang demikian itu karcna sesungguhnya 
Allah adalah pelindung orang-orang yang 
beriman dan karena sesungguhnya orang- 
orang kafir itu tiada mempunyai pelin- 
dung. 

12. Sesungguhnya Allah mcmasukkan orang- 
orang yang beriman dan mengeqakan 
amal saleh ke dalam surga yang menga- 
lir di bawahnya sungai-sungai. Dan 
orang-orang yang kafir itu bersenang- 
senang (di dunia) dan mereka makan se- 
perti makannya binatang-binatang. Dan 
neraka adalah tempat dnggal mereka. 

13. Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang 
(penduduknya) lebih kuat dari (pendu- 
duk) negerimu (Muhammad) yang telah 
mengusirmu itu. Kami telah membinasa- 
kan mereka; maka tidak ada seorang pe- 
nolongpun bagi mereka. 


^ 1 f , y L ~ r= ‘ 







djrih- 

"Jt ' id Vd dd 1 iji 



832 


47. MUHAMMAD (NABI MUHAMMAD S A W.) 


JUZ 26 


14. Maka apakah orang yang berpegang pada 
keterangan yang datang daii Tuhannya 
sama dengan orang yang (syaitan) menja- 
dikan dia mcmandang baik pcrbuaunnya 
yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsu- 
nya? 

15. (Apakah) perumpamaan tpenghuni) sur- 
ga yang dijanjikan kcpada orang-orang 
yang bertakwa yang di dalamnya ada 
surtgai-sungai dari air yang tiada bcrubah 
raw dan baunya, sungai-sungai dari air 
susu yang tiada berubah rasanya. sungai- 
sungai dari khamar (arak) yang lezat rasa- 
nya bagi peminumnya dan sungai-sungai 
dari madu yang disaring; dan mereka 
memperoleh di dalamnya segala maeam 
buah-buahan dan ampunan dari Tuhan 
mereka, sama dengan orang yang kekat 
dalam neraka, dan dibcn minuman de- 
ngan air yang mendidih sehingga memo- 
tong-motong ususnya? 

16. Dan di an tar a mereka ada orang yang 
mcndengarkan pcrkataanmu sehingga apa- 
bila mereka ke luar dari sisimu mereka 
berkata kepada orang yang telah diberi 
ilmu pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi): 
'’Apakah yang dikatakannya tadi?" Me- 
reka itulah orang-orang yang dikunci mati 
hati mereka oleh Allah dan mengikuti 
hawa nafsu mereka. 

17. Dan orang-orang yang mendapat petun- 
juk Allah menambah petunjuk kepada 
mereka dan memberikan kepada mereka 
(balasan) ketakwaannya. 

18 Maka tidaklah yang mereka tunggu-tung- 
gu metainkan hari kiamat (yaitu) keda- 
tangannya kepada mereka dengan tiba- 
tiba, karena sesungguhnya telah da tang 
tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya 
bagi mereka kesadaran mereka itu apa- 
bila hari Kiamat sudah datang? 

19. Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya ti- 
dak ada Tuhan (Yang Haq) melainkan Allah 
dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan 
bagi (dosa) orang-orang Mu’min, laki-laki dan 
perempuan. Dan Allah mengetahui tempat 
kamu bcrusaha dan tempat tinggalmu. 




— » ) < * 






'ojJ&SZ 



JUZ 26 


47. MUHAMMAD (NABi MUHAMMAD S A W.) 


833 


Ancaman terhadap orang-orang munafik dan 
orang-orang murtad. 

20. Dan orang-orang yang beaman bcrkau: 
"Mcngapa trada diturunkan suatu Su- 
rat 1393 )?” Maka apabila diturunkan sua- 
tu surat yang jetas maksudnya dan di- 
sebutkan di daiamnya (perintah) perang, 
kamu lihat orang-orang yang ada penya- 
kit di dalam hatinya memandang kepada- 
mu seperti pandangan orang yang ping- 
san karena takut mati, dan kccclakaanlah 
bagi mereka, 

21. Ta'at dan mengucapkan perkaiaan yang 
baik (adalah lebih baik bagi mereka). Apa- 
bila telah tetap perintah perang (mere- 
ka tidak menyukainya), Tetapi jikalau 
mereka benar (imannya) terhadap Allah, 
niscaya yang demikian itu lebih baik bagi 
mereka. 

22. Maka apakah kiranya jika kamu berkua- 
sa kamu akan mernbuat keruvakan di 
muka bumi dan memutuskan hubungan 
kekeluargaan? 

23. Mereka itulah orang-orang yang dila’nati 
Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka 
dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. 


4 Jisi' 




J yi-jfi j| 




‘*>jJ*y* I' 


24. Maka apakah mereka tidak memperhati- 
kan A1 Qur’an ataukah hati mereka tcr- 
kunci? 




25. Sesungguhnya orang-orang yang kembali 
ke belakang (kepada kekaftran) sesudah 
petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan 
telah menjadikan mereka mudah (berbuat 
dova) dan mcmanjangkan angan-angan me- 
reka. 


26. Yang demikian itu karena sesungguhnya 
mereka (orang-orang munafik) itu berka 
ta kepada orang-orang yang benci kepa- 
da apa yang diturunkan Allah (orang- 
orang Yahudi): ’’Kami akan mcmatuhi 
kamu dalam beberapa urusan’’, sedang 
Allah mengetahui rahasia mereka. 




^ j 'rL=yj^. && 


1393). Yang dimakrud dengan "rurat” di jini lalah rural yang betid perintah untuk memerangi orang- 
orang kafir. 


834 


47. MUHAMMAD (NABI MUHAMMAD SA W.) 


JUZ 26 


27. Bagaimanakah (kcadaan mereka) apabila 
malaikat (maut) mcncabut nyawa mereka 
seraya memukul muka mereka dan pung- 
gung mereka? 

28. Yang demikian itu adalah karena sesung- 
guhnya mereka mcngikuti apa yang 
menimbutkan kemurkaan Allah dan (kare- 
na) mereka membenci (apa yang mcnim- 
bulkan) kcridhaan-Nya; sebab itu Allah 
menghapus (pahala) amal-amal mereka. 

29. Atau apakah orangorang yang ada 
pcnyakit dalam hatinya mengira bahwa 
Allah tidak akan menampakkan kedeng- 
kian mereka? 

30. Dan kalau Kami menghendaki, mscaya 
Kami tunjukkan mereka kepadamu 
sehingga kamu bcnar-bcnar dapat menge- 
nal mereka dengan tanda-tandanya. Dan 
kamu benar-benar akan mengenal mere- 
ka dari kiasan-kiasan perkataan mereka 
dan Allah mengetahui perbuatan-pcrbuat- 
an kamu. 

31. Dan sesungguhnya Kami benar-benar 
akan menguji kamu agar Kami mengeta- 
hui orang-orang yang berjihad dan bersa- 
bar di an tar a kamu; dan agar Kami me- 
nyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu. 

32. Sesungguhnya orang-orang kafir dan 
menghalangi (manusia) dari jalan Allah 
serta memusuhi rasul setelah petunjuk itu 
jelas bagi mereka, mereka tidak dapat 
memberi mudharat kepada Allah sedikit- 
pun. Dan Allah akan menghapuskan (pa- 
hala) amal-amal mereka. 

33. Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah 
kepada Allah dan ta'atlah kepada rasul 
dan janganlah kamu merusakkan (pahala) 
amal-amalmu, 

34. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan 
menghalangi (manusia) dari jalan Allah 
kemudian mereka mati dalam kcadaan 
kafir, maka tekali-kali Allah tidak akan 
memberi ampun kepada mereka. 


- W i-I 5 T 1'.’ »•>'" 


£yc>-' 



JUZ 26 


47. MUHAMMAD (NABI MUHAMMAD S.A.W.) 


835 


r-« 


35. Janganlah kamu lemah dan minta damai 
padahal kamulah yang di atas dan Allah 
(pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali ti- 
dak akan mcngurangi (pahala) amal-amal- 
mu. 

36. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah 
permainan dan sen da gurau. Dan jika kamu 
beriman serta bertakwa, Allah akan mcm- 
berikan pahala kepadamu dan Dia tidak 
akan meminta harta-hartamu. 

37. Jika Dia meminta haita kepadamu lalu 
mendesak kamu (supaya memberikan se- 
muanya) ntscaya kamu akan kikir dan 
Dia akan menampakkan kedengkianmu. 

38 Ingatlah, kamu ini orang-orang yang di- 
ajak untuk menafkahkan (hartamu) pada 
jalan Allah. Maka di antata kamu ada 
orang yang kikir, dan siapa yang kikir 
sesungguhnya dia hanyalah kikir terha- 
dap dirinya sendiri. Dan AUahdah yang 
Maha Kaya sedangkan kamulah orang- 
orang yang mcmbutuhkan(Nya); dan jika 
kamu berpaling niscaya Dia akan meng- 
ganti (kamu) dengan kaum yang lain, 
dan mcreka tidak akan seperti kamu (ini). 




& 0y [ j <yr\ 


Aji'j > ( jP 

"/f - j 


PENUTUP 

Surat Muhammad menerangkan kcadaan orang-orang kafir dan orang-orang mu ’mm di dunia 
dan akhirat dan menyatakan perbedaan kcadaan mcreka dan hasil yang mereka peroleh. Dan 
surat ini menerangkan tentang hukum perang dan cara orang-orang mu'mm menghadapi orang- 
orang kafir. 


HUBUNGAN SURAT MUHAMMAD DENGAN SURAT AL FAT-H 

1. Pada kedua surat ini terdapat keterangan-keterangan mengenai orang-orang mu 'min yang 
ikhlas dan keterangan-keterangan mengenai orang-orang musyrik dan munafik. 

2. Pada surat Muhammad terdapat perintah agar meminta ampun kepada Allah sedang pada 
surat Al Fat-h disebutkan janji Allah bahwa orang-orang mu ’min yang beramal saleh akan 
mendapat ampunan dan pahala yang banyak dari Allah. 

3. Pada surat Muhammad diperinlahkan supaya Muhammad s.a.w. memerangi musuh-musuh 
Allah, sedang dalam surat Al Fat-h dinyatakan bahwa Allah akan memberikan kemenang- 
an kepada Muhammad s.a.w. 



836 


48. AL FAT-H (KEMENANGAN) 


JUZ 26 


AL FAT-H (KEMENANGAN) 


MUQADDIMAH 

Suiat Al Fat-h terdiri atas 29 ayat, termasuk golongan surat -surat Madaniyyah, diturunkan 
sesudah suiat Al Jumu'ah. 

Dinamai "Al Fat-h (kemcnangan)” diambil dan pcrkataan "Fat-han” yang terdapat pada ayat 
pertama surat ini. Sebagian besar dari ayat-ayat surat ini menerangkan hal-hal yang berhubungan 
dengan kemcnangan yang dicapai Nabi Muhammad s.a.w. dalam peperangan-peperangannya. 

Nabi Muhammad s.a.w. sangat gcmbira dengan turunnya ayat pertama surat ini. Kcgcmbiraan 
ini dinyatakan dalam sabda beliau yang diriwayatkan Bukhari; Sesungguhnya telah dituiunkan 
kepadaku satu surat, yang surat itu benar-bcnar lebih aku dntai dan seluruh apa yang disinari 
matahari . Kegembuaan Nabi Muhammad s.a.w. itu ialah karena ayat-ayatnya mencrangkan 
tcntang kemcnangan yang akan dipcroleh Muhammad s.a.w. dalam pcijuangannya dan tentang 
kesempurnaan ni’mat Allah kepadanya. 

Pokok-pokok isinya; 


1. Keimanan: 

Allah mempunyai tentara di langit dan di bumi; janji Allah kepada orang mu’min 
bahwa mereka akan mendapat ampunan Tuhan dan pahala yang besar; Allah mengu- 
tus Muhammad s.a.w. sebagai saksi, pembawa beiita gembira dan pemberi pcringat- 
an; Agama Islam akan mengalahkan agama agama lain; 

2. Hukum-hukum ; 

Orang pincang dan orang-orang yang sakit dibebaskan daii kewajiban berperang; 

3. Kisah kitah. 

Kejadian-kcjadian sekitar Bai'aturridhwan dan Perdamaian Hudaibiyyah". 

4. Dan lain -lain: 

Benta gembiia yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. bahwa dia 
bersama-sama orang-orang mu’min akan memasuki kota Mekah dengan keme- 
nangan, dan hal ini memang terlaksana setelah setahun kemudian, sikap orang- 
orang mu'min terhadap scsama mu’min dan sikap mereka terhadap orang-orang 
kafir; sifat-sifat Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya sudah discbutkan 
dalam Taurat dan lnjil; janji Allah bahwa orang Islam akan menguasai daerah 
daerah yang sewaktu Nabi Muhammad s.a.w. belum dikuasai; 


JU2 26 


48. AL FAT-H (KEMENANGANl 


837 





m 


u a 




'/X> 


PERDAMAIA .V HVDAIBIYAH A DALAH SVA TV 
KEMENANGAN YANG BESAR BAG / Ak C.W 
MUSLIM/N. 

Khabar gemhira kepada Nabi Muhammad s.a.w. 
dan kaum mu slim. 

1. Scsungguhnya Kami tclah mcmbcrikan kc- 
padamu kemcnangan yang nyata 1354 ), 

2. supaya Allah inemberi ampunan kepada- 
mu terhadap dosamu yang telah lalu dan 
yang akan dalang scrla menycmpurnakan 
ni’mat-Nya atasmu dan memimpin kamu 
kepada jalan yang lurus, 

3. dan supaya Allah me.nolongmu dengan 
pertolongan yang kuat (banyak). 

4. Dia-lah yang telah menuiunkan ketenang- 
an ke dalam hati orang-orang mu’min su- 
paya keimanan mereka bettambali di 
samping keimanan mereka iyang telah 
ada). Dan kepunyaan Allah-lah tcntara la- 
ngit dan burnt 1 39s ) dan adalah Allah Ma- 
lta Mengetahui lagt Maha Hnaksana. 

5. supaya Dia ntemasukkan orang-orang 
mu 'min laki-lakt dan pcrempuan kc dalam 
surga yang mengalir di bawahnya su- 
ngai-sungai. mereka kekal di dalamnya 
dan supaya Dia menutupi kevalahan-ke- 
salahan mereka Dan yang demikian itu 
adalah keberuntungan yang bcsar di sisi 
Allah, 


(aj 3J-' j !j*'h Xu (a 


'A' ■ ''' S\' > 


& \£j c '\r* a> ^ 
aA' ti^J 

t"» ; lg£- 



1 394j Mcnurut pendapat sebagian ahli Talur yang dimaksud dengan kcmenangan itu ialah kemenangan 
penaklukan Mekah. dan ada yang mengatakan penaklukan negen Rum dan ada pula yang rat- 
ngatakan Perdamaian Hudaibiyah. letapi kebanyakan ahli Tafsir berpendapat bahwa yang di- 
makvud di sini ialah Petdamatan Hudaibiyah 

1 395). Yang dimaksud dengpn tentara langit dan bumi ialah penolong yang dtjadikan Allah untuk orang- 
orang mu 'mm seperti malaika! malaikat. binatang-bmatang. angin taufan dan tebagainya. 




P \A\ 

Ml 


.v 



838 


48. ALFAT-H (KtMENANGAN) 


JUZ 26 


6. dan lupaya Dia mengazab orang-orang 
munafik laki-laki dan perempuan dan 
orang-orang musynk laki-laki dan perem- 
puan yang mereka itu berpraaangka bu- 
ruk terhadap AUah. Mereka akan menda- 
pat giliran (kebinaaan) yang amat buruk 
dan Allah memurkai dan mengutuk mere- 
ka scrta menyediakan bagi mereka nera- 
ka Jahannam. Dan (neraka Jahannam) 
itulah sejahatjahat tempat kembali. 

7. Dan kepunyaan Allah-lah lentara langit 
dan bumi 139 ®) Dan adalah Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Ttrjadtnya Bat 'alurndh wan. 

8. Scsungguhnya Kami mcngutus kamu se- 
bagai saksi, pembawa berita gembira dan 
pemberi peringatan, 

9. supaya kamu sekalian beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (aga- 
ma)Nya, membesarkan-Nya Dan bcrtas- 
bih kcpada-Nya di waktu pagi dan pe» 
tang. 

10. Bahwasanya orang-orang yang berjanji se- 
tia kepada kamu scsungguhnya mereka 
berjanji setia kepada Allah 1397 ). Tangan 
Allah di atas tangan mereka 1 39 ®), maka 
barangsiapa yang melanggar janjinya nis- 
caya akibat ia melanggar janji itu akan 
menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa 
menepati janjinya kepada Allah maka 
Allah akan membehnya pahala yang be- 
iir 


O-OOJ 




:<Gs' 


A i. 
> 




13 £>y*-ziy 

oJ-3j>3 

© ?3^==v » 







1396) Lihal not no. 1395. 

1397) .Pada bulan Dzulkicdah tahun keenam Hijriyyah Nabi Muhammad s.a.w. beserta pengikul- 

pcngikutnya hendak mengunjungi Mekkah unluk melakukan \imtah dan melihat keluarga keluar 
ga mereka yang telah lama ditmggalkan. Sesampai di Hudaibiyah beluu berhenti dan mengutus 
‘Usman bin Affan lebih dahulu kc Mekah untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau dan 
kaum mu slim in Mereka menantj-nanti kembalinya Utsman, tetapi tidak juga da tang karena Uts- 
man ditahan oleh kaum musyrikin kemudian ter via r lagi kabar bahwa Utsman telah dibunuh 
Karena itu Nabi menganjurkan agar kaum muslimin melakukan hai'ah (janji setia) kepada beliau. 
Merekapun mengadakan janji setia kepada Nabi dan mereka akan memcrangi kaum Ouraisy ber- 
sama Nabi sampai kerne nan gan tercapai. Peijanj un setia ini telah dirtdhai Allah sebagaimana 
tersebut dalam ayat 18 surat ini, karena itu disebut "Bai'atur Ridwan" Bai'atur Ridwan ini 
menggetarkan kaum musyrikin, sehingga mereka melepaskan Utsman dan mengirim utusan un- 
tuk mengadakan perjanjian damai dcngan kaum muslimin. Perjanjian ini teikenal dengan "Shul- 
hul Hudaibiyah”. 

1398) .Orang yang berjanji setia biasanya beijabatan tangan. Caranya berjanji setia dengan Rasul ialah 

meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang yang berjanji itu. Jadi maksud tangan 
Allah di atas tangan mereka ialah untuk menyatakan bahwa berjanji dengan Rasulullah 
aama dengan berjanji dengan Allah ]adi seakan-akan tangan Allah di atas tangan orang- 
orang yang berjanji itu. Hendaklah diperhatikan bahwa Allah Maha Suci dan segala sifat- 
sifat yang menyerupai makhluk-Nya 


JEZ 26 


48. AL EAT-H (KEMENANGAN) 


839 


Celoan lerhadap orang-orang yang lakut her 
perang. 

1 1 . Orang-orang Badwi yang tertinggal ( tidak 
turut ke Hudaibiyah) akan mengatakan 
"Harta dan keluarga kami telah merinta- 
ngi kami, maka mohonkanlah ampunan 
untuk kami”; mereka mengucapkan dc- 
ngan lidahnya apa yang tidak ada dalam 
hatinya. Katakanlah "Maka siapakah 
(gerangan) yang dapat mcnghalang-hala- 
ngi kehendak Allah jika Dia menghcnda- 
ki kcmudhaxatan bagimu atau jika Dia 
menghendaki manfa'at bagimu. Sebenar- 
nya Allah Maha Mcngctahui apa yang 
kamu kerjakan. 

12. Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul 
dan orang-orang mu'min tidak sekali-kaii 
akan kembali kepada keluarga mereka 
sclama-lamanya dan syaitan telah men- 
jadikan kamu memandang baik dalam ha- 
timu persangkaan itu, dan kamu telah 
menyangka dengan sangkaan yang buruk 
dan kamu menjadi kaum yang binasa, 

13. Dan barangsiapa yang tidak beriman ke- 
pada Allah dan Rasul-Nya maka sesung- 
guhnya Kami menyediakan untuk orang- 
orang yang kafir neraka yang bernyala- 
nyala. 

14. Dan hanya kepunyaan Allah lah keraja- 
an langit dan bumi Dia memberi ampun 
kepada siapa yang dtkehendaki-Nya dan 
mengazab siapa yang dikehcndaki-Nya 
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

15. Orang-orang Badwi yang tertinggal itu 

akan berkata apabila kamu berangkat un- 
tuk mengambil barang rampasan 1399 ) 
“Biarkanlah kami, niscaya kami mengi- 
kuti kamu; mereka hendak merobah jan- 
ji Allah. Katakanlah: “Kamu sekali-kali ti- 
dak (boleh) mengikuti kami: demtkian 


ml 


WiUiyi 


4 ^ jC'J '4 

\j $2* 


< ’ Ty' s\\<' 


1399).Maksudnya berangkat untuk pergi betperang 


840 


48. AL FAT-H (KEMENANGAN) 


JUZ 26 


AQah telah menetapkan sebelumnya"; me- 
reka akan mengatakan: "Sebenarnya ka- 
mu dengki kepada kami”. Bahkan me- 
reka (idak mengerti melainkan sedikit 
sekali. 

16. Katakanlah kepada orang-orang Badwi yang 

tertinggal: ''Kamu akan diajak untuk 

(memerangi) kaum yang mempunyai ke- 
kuatan yang besar, kamu akan meme- 
rangi mereka atau mereka menycrah (ma- 
suk Islam). Maka jika kamu patuhi (ajak- 
an itu) niseaya Allah akan memberikan 
kepadamu pahala yang baik dan jika ka- 
mu berpaling sebagaimana kamu telah 
berpaling sebelumnya, niseaya Dia akan 
mengazab kamu dengan azab yang pedih". 

17. Tiada dosa atas orang-orang yang buta 
dan atas orang-orang yang pincang dan atas 
orang yang aakit (apabila lidak ikut ber- 
perang). Dan barangsiapa yang taat kepa- 
da Allah dan Kasul-Nya; niseaya Allah 
akan memasukannya ke dalam s-urga 
yang mcngalir di bawahnya sungai-sungai 
dan barangsiapa yang berpaling niseaya 
akan diazab-Nya dengan azab yang pe- 
dih. 

Allah mrridhai orang-orang yang mengadakan 
Bai 'aturridhwan dan menianjikan kemenangan begi 
kaum muslimin. 

18. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap 
orang-orang mu'min ketika mereka ber- 
janji setia kepadamu di bawah po- 
hon 1400 ), maka Allah mengetahui apa 
yang ada dalam hati mereka lalu menu- 
runkan ketenangan atas mereka dan mem- 
beri balasan kepada mereka dengan keme- 
nangan yang dekat (waktunya) i4 0* ). 

19. Serta harta rampasan yang banyak yang 
dapat mereka ambil. Dan adalah Allah 
Malta Perkasa lagi Malta Bijaksana. 


y yxl* j* b J>y tif 








1400) Lthat not no. 1J97, 

1401) . Yang dimaksud dengan "kemenangan yang dekat” ialah kemenangan kaum muslimin pa da pe- 
rang Khaibar. 



JL'Z 26 


48. AL FAT-H (KtMENANGAN) 


841 


\m 


M 


tp 
1 j 


9 1 


20. Allah menjanjikan kepada kamu hart a 
rampasan yang banyak yang dapat kamu 
ambit, maka discgcrakan-Nya harta ram- 
pasan ini untukmul 4 ^ 3 ) dan Dia menahan 
tangan manusia dari (membinasakan)mu 
(3gai kamu mcnsyukuri-Nya) dan agar 
hal itu menjadi bukti bagi oiang-orang 
mu ’min dan agar Dia menunjuki kamu 
kepada jalan yang luius. 

21. Dan (telah menjanjikan pula kemenang- 
an-kemcnangan) yang lam (atas negeri- 
negeri) yang kamu bclum dapat mcngua- 
sainya yang sungguh Allah telah menen- 
tukan-Nya 1403 ) Dan adalah Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. 

22. Dan sekiranya oiang-orang kafir itu me- 
mciangi kamu pastilah meteka berbalik 
melaxikan diri ke bclakang (kalah) ke- 
mudian meteka tiada memperoleh pclin- 
dung dan tidak (pula) mcnolong 

23. Sebagai suatu sunnatullah 1404 ) yang telah 
berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kall tia- 
da akan menemukan perubahan bagi sun- 
natullah itu. 

24. Dan Dia-lah yang menahan tangan mere- 
ka dari (membinasakan) kamu dan (mena- 
han) tangan kamu dari (membinasakan) 
meteka di tengah kota Mekah scsudah 
Allah memenangkan kamu atas meteka, 
dan adalah Allah Maha Melihat apa yang 
kamu ketjakan. 

25. Merekalah orang-otang yang kafir yang 
menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil 
Haram dan menghalangi hewan korban 
sampai ke tempat (penyembelihan)nya. 
Dan kalau tidaklah karma laki-laki yang 
mu’min dan perempuan-perempuan yang 
mu'min yang tiada kamu ketahui, bahwa 


1 L> Jo 1 £ » -s> _^==U 

Q 1'L.a5_U« 

& h j 1 


OjllJc Uj ii'i 

VAX) j a&v* AA 


W_. 


r 

'®r 


J ur 


'/Xkt 


1402) .Maksudnya Allah menjanjikan harta rampasan yang banyak kepada kaum muslimin, sebagai 

pendahuluan dari harta rampasan yang banyak yang dikaruniakan-Nya itu, Allah memberikan 
harta rampasan yang mereka perolch pad a perang Khar bar itu. 

1403) .Maksudnya Allah telah menjanjikan kepada kaum muslimin untuk menaklukkan negeri-negen 

yang lain yang di waktu itu mereka bclum dapat menaklukkannya; tetapi negeri-negeri itu telah 
dipastikan Allah untuk ditaklukkan oleh kaum Muslimin dan di|aga-Kya dari pcnaklukan-pcnak- 
lukan orang-orang lam. Janjr Allah ini telah terbukti dengan ditaktukkannya negeri-negen Persia 
dan Rumawi oleh kaum Muslimin 

1404) ."Sunnatullah" yaitu hukum Allah yang telah ditetapkanNya. 






842 


48. ALFAT-H (KF-MFNANGAN) 


JUZ 26 


A 


kamu akin mcmbunuh mereka yang me- 
nyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa 
pengetahuanmu (tentulah Allah tidak 
akan men ah an tanganmu dan membi- 
nasakan mereka). Supaya Allah mema- 
sukkan siapa yang dikehendaki-N ya ke- 
dalam rahmat-Nya. Sekuanya mereka tidak 
bercampur baur. tentulah Kami akan 
mengazab orang-orang kafir di an tar a 
mereka dengan a/.ab yang pedih. 

26. Ketika orang-orang kafir menanamkan 
dalam hati mereka kesombongan (yaitu) 
kesombongan jahiliyah lalu Allah menu- 
runkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan 
kepada orang-orang mu'min dan Allah 
mewajibkan kepada mereka kalimat- 
takwa 1405 ) dan adalah mereka berhak 
dengan kalimat takwa itu dan patut me- 
milikinya. Dan adalah Allah Malta Me- 
ngetahui scgala sesuatu. 

Kebenaran mimpi Nabi Muhammad j.a.w. me- 
mo suki Mekah akan terbukti. 

27. Sesungguhnya Allah akan membuktikan 
kepada Rasul-Nya lentang kebenaran mim- 
pinya dengan sebenatnya (yaitu) bah- 
wa sesungguhnya kamu pasti akan mema- 
suki Masjidtl Haram. insya Allah dalam 
keadaan aman, dengan mencukur rambut 
kepala dan mengguntingnya, sedang kamu 
tidak merasa lakut. Maka Allah menge- 
tahui apa yang tiada kamu ketahui dan 
Dia memberikan sebelum itu kemenang- 
an yang dekat 1406 ). 


O' 

- T ' 






t* 7 


4ju\ *0, 0; -kc 

o-r. ^ > > ' .X' > K . 

3 




& l^J 1 tkii JjJf* Oja 


1405 ». "Kalimat" takwa lalah kalmiat tauhid dan memumikan keta’atan kepada Allah. 

1406) Selang beberapa lama sebelum terjadi "Perdamaian Hudaibiyah'' Nabi Muhammad s.aw. ber- 
mimpi bahwa bebau bersama para sahabatnya memasuki keta Mekah dan Masjidil Haram dalam 
keadaan sebahagian mereka bercukur rambut dan sebahagian tags berguntlng. Nabi roengatakan 
bahwa mimpi beliau itu akan terjadi nanti. Kemudian berita ini tersiar di kalangan kaum muslim, 
orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setelah terjadi perdamaian Hudaibiyah 
dan kaum muslimin waktu itu tidak ampai memasuki Mekah maka orang-orang munafik mem- 
perolok-olokkan Nabi dan menyatakan bahwa mimpi Nabi yang dikatakan beliau past] akan ter 
jadi itu adalah bohong belaka Maka turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa mimpi Nabi itu 
pasti akan menjadi kenyataan di tahun yang akan datang Dan sebelum itu dalam waktu yang 
dekat. Nabi akan menaklukkan kota Khaibar. Andaikala pada tahun terjadinya Perdamaian 
Hudaibiyah itu kaum muslim memasuki kota Mekah. maka dikhawatirkan keselamatan orang- 
orang yang menyembunyikan imannya yang berada dalam kota Mekah waktu itu 


JUZ 26 


48. AL FAT-H (KF.MF.NANGAN) 


843 


28. Dia-Uh yang mengutus Rasul-Nya de- 
ngan membawa petunjuk dan agama yang 
hak agai dimenangkan-Nya terhadap se- 
mua agama. Dan cukuptah AUah scbagai 
saksi. 

Sifat-sifat Nabi Muhammad s.o.w. dan sahabat- 

sahabatnya di dalam Taurat dan Injil. 

29. Muhammad itu adaLah utusan Allah dan 
orang-orang yang bersama dengan dia 
adalah keras terhadap orang-orang kafir, 
tetapi berkasih sayang sesama mcrcka 
kamu lihat mcrcka ruku’ dan sujud men- 
cari karunia Allah dan keridhaan-Nya. 
tanda-tanda mereka tampak pad a muka 
mereka dari bekas sujud 1407 ) Dcmikian- 
lah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan 
sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seper- 
ti tanaman yang mengeluarkan tunasnya 
maka tunas itu menjadikan tanaman itu 
kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak 
lurus di alas pokoknya; tanaman itu me- 
nyenangkan hati penanam-penanamnya ka- 
rena Allah hendak menjengkclkan hati 
orang-orang kafir (dengan kckuatan orang- 
orang mu'min). Allah mer\janjikan ke- 
pada orang-orang yang beriman dan me 
ngetjakan amal yang saleh di antara me 
reka ampunan dan pah ala yang besar. 


■ > _ ' trf - < 

j 

7 l/”' '^Sy 1 ' 






PENUTUP 

Surat Al Fat-h menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Perdamai- 
an Hudaibiyah dan janji Allah akan kemenangan kaum muslimin. Surat ini ditutup dengan me- 
nerangkan sifat-sifat Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabatnya. 

HUBUNGAN SURA TAL FA TH DENGAN SURAT AL HUJURAA T. 

1. Di dalam surat Al Fat-h disebutkan perintah memcrangi orang-orang kafir, sedang dalam surat 
AlHujuraatdiscbutkan perintah mengadakan perdamaian antara dua golongan dari kaum mus- 
limin yang bersengketa, dan perintah memcrangi golongan kaum muslimin yang berbuat ania- 
ya kepada golongan kaum muslimin yang lain, sampai terjaga sc lalu kesatuan dan persatuan 
umat Islam. 

2. Surat Al Fat-h ditutup dengan keterangan mengenai sifat-sifat Rasulullah s.a.w. dan sahabat- 
sahabatnya, sedang surat Al Hujuraat dimulai dengan bagaimana scharusnya para sahabat 
bergaul dengan Nabi Muhammad sa.w. 


l407).Miksudnya: pada air muka mereka kelihatan keunanan dan kesucian hati mereka. 


844 


49. AL HUJURAAT (KAMAR-KAMAR) 


IV Z 26 


AL HUJURAAT (KAMAR-KAMAR) 


MUQADDIMAH 


Surat A1 Hujuraat terdiriaUs 18 ayat, termasuk golongan surat-iurat Madaniyyah.diturunkan 
scsudah surat A1 Mujaadilah . 

Dinamai ”A1 Hujuraat" (kamar-kamar), diambil dari perkataan "Al Hujuraat" yang tcrdapat 
pada ayat 4 surat ini. Ayat tersebut mencela para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad 
s.a.w. yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama isterinya. Memanggil Nabi Muham- 
mad sa.w. dengan car a dan dalam kcadaan yang demikian menunjukkan sifat kurang hormat 
kepada beliau dan mengganggu ketenteraman beliau. 


Pokok-pokok isinya. 

1. Ktimanan; 

Masuk Islam harus disempumakan dengan iman yang sebenar-benamya. 

2. Hukum-hukum: 

Larangan mengambil keputusan yang menyimpang dari ketetapan Allah dan rasul- 
Nya; keharusan meneliti sesuatu perkhabaran yang disampaikan oleh orang yang 
fasik; kcwajiban mengadakan islah antaxa orang muslim yang berscngketa karcna 
orang -orang Islam itu bersaudara; kewajiban mengambil tindakan terhadap gclong- 
an kaum muslimin yang bertindak aniaya kepada golongan kaum muslimin yang 
lain; larangan mencaci, menghina dan scbagainya; larangan berburuk sangka; ber- 
gunjing dan memfltnah dan lain-lain. 

J. Dan loin Jain; 

Adab sopan santun berbicara dengan Rasulullah s.a.w. Allah menciptakan manusia 
bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar satu sama lain kenal mengenal; setiap 
manusia sama pada sisi Allah, kelebihan hanya pada orang-orang yang bertakwa; 
sifat-sifat orang-orang yang sebenar-benamya beriman. 


JL’Z 26 


49. ALHUJURAAT (KAMAR-KAMAR) 


845 




Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


TATA KR AM A 


TERHADAP RASULULLAH 


1. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
tah kamu mcndahului Allah dan Rasul- 
nya 1408) Jan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengai la- 
gi Maha Mengetahui. 

2. Hai orang-orang yang beriman. jangan- 
lah kamu meninggikan suaramu lebih da- 
rt suara Nabi, dan janganlah kamu ber- 
kata kepadanya dengan suara keras veba- 
gaimana kerasnya (suara) sebahagian ka- 
mu terhadap sebahagian yang lain, supa- 
ya tidak hapus (pahala) amalanmu 1409 ) 
sedangkan kamu tidak menyadari. 

3. Sesungguhnya orang-orang yang meren- 
dahkan suaranya di sisi Rasulullah mere- 
ka itulah orang-orang yang telah diuji ha- 
ti mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi 
mereka ampunan dan pahala yang besar. 


4. Sesungguhnya orang-orang yang memang- 
gil kamu dari luar kamar (mu) kebanyak- 
an mereka tidak mengerti 

5. Dan kalau sekiranya mereka bersabar 
sampai kamu ke luar menemui mereka 
sesungguhnya itu adalah lebih balk bagi 
mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 


). ijJa & vipti* ' ^ 


foe* 


« C » \ < l"-> y' » > \ 


1408) Miksudnya orang-orang mu 'min tidak holeh menetapkan sesuatu hukum. sebeium ada keletapan 
dari Allah dan Rasul Nya. 

1409) . Meninggikan suara lebih dan suara Nabi atau berbicara keras terhadap Nabi adalah suatu per- 

buatan yang menyakiti Nabi. Karena itu terlaiang melakukannya dan menyebabkan bapusnva 
amal perbuatan. 



846 


49. AL HL'JURAAT (KAMAR-KAMAR) 


JUZ 26 


PERA TURAN-PERA TURAN TENTANG PER- 
GA ULA N UMA T ISLAM. 


Bagaimana menghadapi berito yang dibawa orang 
fasik 

6. Hai orang-orang yang beriman, jika da- 
tang kcpadamu orang fasik membawa 
suatu berita, maka periksalah dengan te- 
liti, agai kamu tidak mcnimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa menge- 
tahui keadaannya yang menycbabkan ka- 
mu menyesal atas perbuatanmu itu. 

7. Dan kelahuilah olehmu bahwa di kalang- 
an kamu ada Rasulullah. Kalau ia menu- 
ruti (kemauan) kamu dalam beberapa 
urusan benar-benarlah kamu akan men- 
dapat kesusahan tetapi Allah menjadikan 
kamu cinta kepada keimanan dan menja- 
dikan iman itu indah dalam hatimu serta 
menjadikan kamu bend kepada kckafir- 
an, kefasikan dan kedurhakaan Mereka 
itulah orang-orang yang mengikuti jalan 
yang lurus, 

8. jebagai karunia dan ni'mat dart Allah. 
Dan Allah Maha Mengctahui lagt Maha 
Bfjikuna. 

Cara menyelesaikan persengketaan yang timhul 
ontara kaum Muslim. 

9. Dan jika ada dua golongan dart orang- 
orang mu 'min berperang maka damai- 
kanlah antara keduanya. Jika sal ah satu 
dan kedua golongan itu berbuat aniaya 
terhadap golongan yang lain maka pe- 
rangilah golongan yang berbuat aniaya 
itu schingga golongan itu kembali, kepa- 
da perintah Allah; jika golongan itu telah 
kembali (kepada perintah Allah), maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil 
dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil. 

10. Sesungguhnya orang-orang mu’min ada- 
lah bersaudara karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu dan bertakwa- 
lah kepada Allah supaya kamu mendapat 
rahmat. 




6 - 




/fe 

^3 fpi j. » jj ' 


\Jcd u'cJuljSoLj 

0 



JUZ 26 


49. AL HllJURAAT (KAMAR KAMAR) 


847 


TNT 


M 




Ui 


9 1 


Larangan memperolok-alokkan , banyak prasang- 
ka dan Iain-lain. 

11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
suatu kaum mengolok-olokkan kaum 
yang lain (karena) boleh jadi mereka 
(yang diolok-olokkan) lebih baik dari me- 
reka (yang mengolok-olokkan) dan jangan 
pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wa- 
nita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita- 
wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik 
dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan 
janganlah kamu mencela dirimu sendi- 
ri!4l0) janganlah kamu panggil me- 
manggil dengan gelar-gelar yang buruk. 
Sebuiuk-buruk panggil an talah (panggilan) 
yang buruk sesudah iman 14 1 1) dan barang- 
siapa yang tidak bertaubat, maka mereka 
itutah orang-orang yang zalim. 

12. Hai orang-orang yang benman. jauhilah 
kebanyakan dari prasangka, scsungguh- 
nya sebagian prasangka itu adalah dosa 
dan janganlah kamu mencan-cari kesalah- 
an orang lain dan janganlah scbahagian 
kamu menggunjing scbahagian yang lain. 
Sukakah salah seorang di antara kamu 
memakan daging saudaranya yang sudah 
mati? Maka tentulah kamu mcrasa jijik 
kepadanya Dan bertakwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pene- 
rima taubat lagi Maha Pcnyayang. 

Man urn dicipiakan her hagai bangs a untuk kenal 
mengenol. 

13. Hai manusia. sesungguhnya Kami men- 
ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku su- 
paya kamu saling kenal mengenat. Se- 
sungguhnya orang yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa di antara kamu. Sesungguh- 
nya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal. 


Xj> ir* ' * 

jt *■!— 'j&i. 

.\’Oa > ii \ + *" IT 

'[yk-j'j s y*- ill* 


1 6 ii&G3 j 'oyLi 


ai'i j ^ 1 4I1 1 




848 


49. AL HUJURAAT (KAMAR-KAMAR) 


JUZ 26 


Ciri-Ciri iman yang febenarnya. 

14. Orang-orang Arab Badwi itu bcrkata: "Ka- 

mi telah beriman” Katakanlah (kepa- 
da mereka) ’'Kamu bclum beriman. tetapi 
katakanlah Ttami telah tunduk'. karena 
iman itu belum masuk ke dalam hatimu. 
dan jika kamu ta'at kepada Allah dan 
Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi 
sedikitpun (pahala) amalanmu; sesungguh- 
nya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Pcnyayang". 

IS Scsungguhnya orang-orang yang beriman 

hanyalah orang-orang yang beriman ke- 
pada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka 
tidak ragu-ragu dan mereka benihad dengan 
harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, 
mereka itulah orang-orang yang benar. 


16 Katakanlah ikepada mereka) "Apakah 
kamu akan memberitahukan kepada Allah 
tentang agamamu (keyakmanmu), pads 
hal Allah mengrtahui apa yang ada di la- 
ngit dan apa yang ada d) bunu dan Allah 
Maha Mcngctahui segaia sesuatu." 

17. Mereka merasa telah membcri ni’mat kc- 
padamu dengan keislaman mereka Kata- 
kanlah "Janganlah kamu merasa telah 
membcri ni’mat kepadaku dengan kc- 
islamanmu. sebenarnya Allah Dialah yang 
melimpahkan m’mat kepadamu dengan 
menunjuki kamu kepada keimanan jika 
kamu adalah orang-orang yang benar". 

18. Scsungguhnya Allah mcngetahui apa yang 
ghaib di langit dan di bumi. Dan Allah 
Maha Mctihat apa yang kamu kerjakan 


’A y}* ‘ 1 S <» *■ 

jKy* j 

JJ oo 

^ SS Jjr 6 ^- di\o i 
cA \ u ' oJ~*y^ 1 USi 

'•) SSj [ jSS- ')£ 

ail 4 


AjS jJtCo 1 J# 

\ jy*j oyUll 

Sr J* j' SS 'oyS 

o' ^SSS ii' 1 S 


PENUTLP 

Surat Al llujuraat menerangkan tentang akhlak yang baik yang berhubungan dengan sikap 
orang mu’min terhadap Allah. Nabi Muhammad s.a.w . sikap mereka terhadap audaia-saudara 
mereka seagama. so pan santun dalam pergaulan dan pergaulan antarbangsa. Juga surat mi menc- 
rangkan bagaimana sikap orang-orang mu’mtn dalam mcnerima berita dan orang-orang fasik 
Kemudian surat mi ditutup dengan menerangkan hakikat iman dan keutamaan amal orang-orang 
mu'min 


HJZ 26 


49. AL HUJURAAT (KAMAR K.AMAR) 


849 



HUB UNGAM SURAT AL HUJURAAT DEM GAM SURA T QAAh 

1. Pada akhu surat Al Hujuraat discbutkan bagaimana keiinanan orang-orang Badwi dan sebe- 
namva mereka belum berirnan. Hal ini dapat tnembawa kepada bertambahnya iman mereka 
dan dapat pula menjadikan mereka orang yang mengingkan kenabian dan haii bcrbangkit; 
sedang pada awal surat Qaaf disebutkan bcbcrapa sifat orang kafir yang mengingkari kenabian 
dan hari berbangkit. 

2. Surat Al Hujuraat lebih banyak menguraikan soalsoal dumawi sedang surat Qaaf lebih banyak 
menguraikan tentang ukhrawi. 


850 


50. QAAF 


JUZ 26 


QAAF 


MUQADDIMAH 

Surat Qaaf tcrdiri atas 45 ayat, termasuk golongan surat surat Makkiyyah ditumnkan scsu 
dah surat A1 Mursalaat. 

Dinamai "QAAF" karena surat ini dimulai dengan huruf Hijaiyyah "Qaaf’’ 

Mcnurut hadits yang diriwayatkan Irnan Muslim, bahwa Rasulullah s.a.w. senang membaca 
surat ini pada rakaat pcrtama scmbahyanp subuh dan pada sembahyane hari raya. Sedang mc- 
nurut riwayat Abu Daud, Al Baihaqy dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah s.a.w membaca surat ini 
pada tiap-tiap membaca Khutbah pada hari Jum'at. 

Kcdua riwayat ini menunjukkan bahwa surat QAAF, sering dibaca Nabi Muhammad sa w. 
di tempat-tcmpat umum. untuk mempcringatkan manusia tcntang kcjadian mercka dan ni’mat- 
ni'mat yang diberikan kepadanya, begitu pula tentang hari berbangklt. hari berhisab, surga, 
neraka, pahala, dosa dan sebagainya. 

Surat ini dinamai tuga "Al Baasiqaat”, diambil dari pcrkataan "Al Baasiqaat” yang terdapat 
pada ayat 10 surat ini. 

Pokok-pokok isinya. 


I. Keimanan: 

Setiap manusia pada hari kiamat akan hadir di padang mahsyar diiringkan oleh dua 
orang malaikat. yang seorang scbagai pengiringnya dan yang seorang lagi sebagai 
saksi atas segala perbuatannya di dunia. Kebangkitan manusia dan kubur digambar- 
kan sebagai tanah yang kering, setelah disuami hujan hidup kembali; Allah lebih 
dckat kepada manusia dari urat lehernya sendiri; tiap-tiap manusia didampingi 
oleh malaikat yang selatu mencatat segala petbuatannya; Allah mcnciptakan langit 
dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam cnam masa 

2. Hukum hukum: 

Anjuran bertasbih dan bcrtahmid kepada Tuhan pada waktu-waktu malarn sebelum 
terbit dan terbenam matahari dan sesudah mengerjakan sembahyang, Perintali 
Allah kepada Rasul-Nya agar memberi peringatan dengan ayat-ayat Al Qur’an ke- 
pada orang yang beriman; anjuran memperhatikan kejadian langit dan bumi. 

3. Dan lain lain 

Keingkaran orang-orang musynk terhadap kenabian dan hari berbangkit; hiburan 
kepada Nabi Muhammad s.a.w. agar jangan berputus asa dalam menghadapi keing- 
karan orang-orang kafir Mekah, karena rasul-rasul dahulu juga menghadapi kerng- 
karan kaumnya masing-masing; Al Qur’an adalah sebagai peringatan bagi orang- 
orang yang takut kepada ancaman Allah. 


JUZ 26 


50. QAAF 


851 



QAAF 

SURAT KE 50 : 45 ayat 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang, 


HARl BERBANGKIT. 

Pengingkaran kaum musyrikin terhadap kenabian 
Muhammad s a w. dan hart berbangkit. 


Qaaf 14 12) Demi Al Qur'an yang sangat 
mulia. 


(Mercka tidak mcncrimanya) bahkan me- 
reka tercengang karena telah datang kcpa- 
da mercka seorang pemberi peringatan 
dari (kalangan) mereka sendiri, maka bcr- 
katalah orang-orang kafir: "Ini adalah 

suatu yang amat ajaib". 

Apakah kami se telah mati dan setelah 
menjadi tanah (kami akan kembali lagi)?. 
itu adalah suatu pengembaiian yang tidak 
mungkin. 

Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa 
yang dihancurkan oleh bumi dan (tubuh- 
tubuh) mereka, dan pada mi Kamipun 
ada kitab yang memetihara (mencatat). 

Sebenarnya. mereka telah mendustakan 
kebenaran tatkala kebenaran itu datang 
kepada mereka, maka mereka be r ada da- 
lam keadaan kacau balau. 


3 * 


Kejodian-kejadian dolam alam membuktikan ke- 
benaran adanya hari berbangkit. 

6. Maka apakah mercka tidak mclihat akan 
lan git yang ada di atas mereka, bagaima- 
na Kami meninggikannya dan menghia- 
sinya dan langit itu tidak mempunyai 
retak-retak sedikitpun? 




8S2 


50. QAAF 


JUZ 26 


7, 

Dan Kami hamparkan bumi itu dan Ka- 
mi letakkan padanya gunung-gunung yang 
kokoh dan Kami tumbuhkan padanya se- 
gala macam tanaman yang indah dipandang 
mata, 


8. 

untuk menjadi pelajaran dan pcringatan 
bagi tiap-tiap hamba yang kembali (meng- 
mgat Allah). 


9 

Dan Kami turunkan dan langit air yang 
banyak manfa'atnya lalu Kami tumbuh- 
kan dengan air itu pohon-pohon dan biji- 
biji tanaman yang dikctam, 


10. 

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang 
mempunyai mayang yang bcrsusun-susun, 


11. 

untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba 
(Kami), dan Kami hidupkan dengan air 
itu tanah yang mau (kcring). Sepeiti 
itulah tcrjadinya kebangkitan 


Pehjaran yang dapat diambil dari umat-umat 
yang dahulu yang menentang para nahi, 


12. 

Sebclum mereka tclah mcndustakan (pula) 
kaum Nuh dan penduduk Rass 1413 ) dan 
Tsamud, 

Jt ) ' 

13. 

dan kaum ’Aad, kaum Fir'aun dan kaum 
Luth, 


14. 

dan penduduk Aikah serta kaum lubba*, 
scmuanya telah mcndustakan rasul-rasul 
maka sudah scmcstinyalah mereka men- 
dapat hukuman yang sudah diancamkan. 

^ fj Vi ' 4^13 

15. 

Maka apakah Kami Ictih dengan pen- 
ciptaan yang pertama? Sebenaxnya mere- 
ka dalani keadaan ragu-ragu tentang pen 
ciptaan yang baru. 

j 1a Ja JjSi \ gSi-V ' 

Cerakgerik menus la dan ptrkataannva dicatat 
oleh para malaikat. 


16. 

Dan scsungguhnya Kami telah mcncipta 
kan manusia dan mengetahui apa yang di- 
bisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih de- 
kat kepadanya dari pada urat lehernya. 


1413) Lihat not no. 1069. 



JUZ 26 


50. QAAK 


853 


■5^ s, " Sjr'— r» A ~ r, ^ Sir » w '» <»•■// r ^ V =5 ' s, r s\r » 

17. (yaitu) ketika dua orang malaikat menca- 
tat amal pcrbuatannya, scorang duduk di 
sebelah kanan dan yang lain duduk dl 
sebelah kiii. 

A V < 

0J^»S 

18. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan- 
nya melatnkan ada di dekatnya malaikat 
pcngawas yang selalu hadu. 


19. Dan datanglab sakaratul maul dengan se- 
benar-bcnamya. Itulah yang kamu selalu 
lari daripadanya. 

ea 

20. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari tcr- 
laksananya ancaman. 


21. Dan datanglah tiap-Uap diri, bersama de- 
ngan dia seorang malaikat. pengginng dan 
seorang malaikat penyaksi. 

@ 3*4 J& 45 

22. Scsungguhnya kamu berada dalarn keada- 
an latai dari (hal) ini. maka Kami stng- 
kapkan daripadamu tutup (yang menutu- 
pi) matamu. maka penglihatanmu pada 
hari itu amat tajam. 


23. Dan yang menyertai dia berkata: “Inilah 
(catatan amalnya) yang tersedia pada 
sisiku". 

0 .• aL/ J' i j 

24. Allah berfirman: "Lemparkantah olehmu 
berdua ke dalam ncraka sernua orang 
yang sangat ingkar dan kcras kepala, 


25. yang sangat enggan melakukan kebajikan, me- 
langgar batas lag! ragu-ragu, 


26. yang menyembah sembahan yang lain be- 
serta Allah maka lemparkantah dia kc da- 
lam siksaan yang sangat”. 


27. Yang menyertai dia 1414 ) berkata (pula). 
"Ya Tuhan kami. aku tidak menyesatkan- 
nya tetapi dialah yang berada dalam kesc- 
satan yang jauh". 

jlLyP j 

28. Allah berfirman: 'Manganlah kamu ber- 
tengkar di hadapan-Ku. padahal sesung- 
guhnya Aku dahulu telah membenkan 
ancaman kepadamu”. 

j&j 

14 14). Yang dimaksudkan dengan "Yang menyertai dia" di uni ialah syaitan yang, menyesalkannya di 
dunia ini. 


854 


50. QAAF 


JUZ 26 


29. Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah 
dan Aku sekali-kali tidak mcnganiaya 
hamba-hamba-Ku. 

Balaian terhadap amal yang balk dan perbuatan 
yang jelek. 

30. (Dan ingattah akan) hari (yang pada haii 
itu) Kami bcrtanya kepada jahannam: 
"Apakah kamu sudah pcnuh?” Dia men- 
jawab: ’’Masih adakah tambalian?” 

31. Dan didekatkanlah surga itu kepada 
orang-orang yang bertakwa pada tcmpat 
yang tiada jauh (dari mereka). 

32. Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) 
kepada setiap hamba yang selalu k cm ball 
(kepada Allah) lagi mctnelihara (scmua 
pcraturan-pcraturan-Nya). 

33. (Yaitu) otang yang takut kepada Tuhan 
Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak 
kelihatan (olehnya) dan dia daiang de- 
ngan hati yang beuaubat, 

34. masukilah surga itu dengan aman, itulah 
hari kekckalan. 






^ „ _ . >. > - 


u ' -ilfe 

J3i 

sf *** 


35. Mcrcka di daiamnya mcmperoleh apa 
yang mereka kehendaki; dan pada dsi Ka- 
mi ada tambahannya. 




Ancaman terhadap twang orang yang mengingka'i 
hari herhangkit. 

36. Dan berapa banyaknya umat-umat yang 
telah Kami binasakan sebelum mereka 
yang mereka itu lebih besar kckuatannya 
daripada mereka ini, rnaka mereka (yang 
telah dibinasakan itu) telah peinah menje- 
la)ah di beberapa negeri Adakah (mere- 
ka) mendapat tcmpat lari (dari kebinasa- 
an)? 

37. Scsungguhnya pada yang demikian itu 
benar benar terdapat peringatan bagi orang- 
orang yang mempunyai hati atau yang 
menggunakan pendengarannya, sedang dia 
menyaksikannya. 




JUZ 26 


50. QAAF 


855 


38. Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan 
langit dan bums dan apa yang ada antara 
keduanya da! am enam ban dan Kami sedikitpun 
tidak ditimpa keletihan 

39. Maka bersabarlah kamu terhadap apa 
yang meieka katakan dan bertasbihlah 
sambil mcmuji I uhanmu sebelum tcibit 
matahari dan sebelum tcrbcnam(nya). 

40. Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di 
malam han dan sctiap selesai scmbah- 
yang. 

41. Dan dengarkanlah (seruanj pada hari 
penyeru (malaikat; menyeru dan tempat 
yang dckat. 

42. (Yaitu) pada hat! meteka mendengai te- 
riakan dengan scbcnar-benarnya itulah hari 
ke luai (dari kubur). 

43. Sesungguhnya Kami menghidupkan dan 
mematikan dan hanya kcpada Kami-iah 
tempat kcmbali (semua makhluk). 


44. 


45. 


v> -fa J 

<i&J -4-^r TV — 'J 

1 S*j 

j ^2 j* 


(Yaitu) pada hari bum! tcrbelah-bclah me- 
nampakkan mereka (lalu mereka ke luaj) 
dengan cepat. Yang demikian itu adalah 
pengumpulan yang mudah bag! Kami. 

Kami lebih mengetahui tentang apa yang 
meieka katakan. dan kamu sekali-kali bu- 
kanlah seorang pemaksa terhadap mere- 
ka Maka ben pcringatanlah dengan A! 
Qur'an orang yang takut kepada ancam- 
an-Ku. 


££ tjf- JCQ 

'ey 


PENUTUP 

Sebagaimana halnya surat-surat Makkiyyah pada umumnya, maka surat Qaaf mengemukakan 
hal-ha! yang berhubungan dengan kebangkitan. sur ga dan neraka, mengemukakan bahwa keing- 
karan orang-orang kafir kepada Nahi itu adalah wajar. karena rasul-rasul dahulu juga diingkari 
dan didustakan oleh umat-umatnya. 


856 


50. QAAF 


JUZ 26 



HUBUSGAS SURA T QAAF DENG AH SURA T ADZ DZAARIYAA T. 

1. Pada surat Qaaf disebutkan hal-hal mengenai han berbangkit, pcmbalasan, surga dan ne- 
raka; sedang suiat Adz Dzaariyaat dimulai dengan menerangkan bahwa semua itu adalah 
bcnar dan pembalasan pada hari kiamat itu benai akan terlaksana. 

2. Pada surat Qaaf disebutkan secara sepintas talu pcmbinasaan umat-umat dahulu yang mcn- 
dustakan tasul-iasui sedang pada suiat Adz. Dzaariyaat diterangkan keadaan mereka de- 
ngan agak terperinci. 


JUZ 26 


SI. ADZ DZAAR1YAAT (ANG1N YANG MF.NF.RBANGK AN) 


857 


ADZ DZAARIYAAT (ANGIN YANG 
MENERBANGKAN) 


MUQADDIMAH 


Surat Adz Dzaariyaat tcrdiri atas 60 ayat, termasuk golongan surai-surat Makkiyyah, ditu- 
runkan scsudah surat A1 Ahqaaf 

Dinamai "Adz-Dzaanyaat" (angin yang menetbangkan), diambil dari perkataan "Adz Dzaa- 
riyaat” yang terdapat pada ayat pertama surat ini. AUah bersumpah dengan angin, niega, bah- 
tera dan malaikat yang menjadi sumbet kesejahteraan dan pcmbawa kcmakmuran. Hal ini meng- 
isyaratkan rnayat AUah kcpada hamba-hamba-Nya. 

Pokok-pokok isinya: 

1. Keimanan; 

Bagaitnana keadaan orang-orang yang beriman di dalam syurga sebagai balasan 
kctaatan bag! orang yang bertakwa; manusia dan jin dijadikan Allah untuk ben- 
badat kepada-Nya; AUah sebagai Maha Pcmberi Rezki; neraka sebagai balasan bagi 
orang-orang kafir 

2. Hukum-hukum 

Larangan mempersekutukan Allah dengan selain-Nya; penntah berpaling dari 
orang-orang musyrik yang berkepala batu dan niemberikan peringatan dan penga- 
jaran kcpada orang-orang mu'min; pada harta kekayaan seseorang terdapat hak 
orang miskin. 

3 Kisah-kisoh ; 

Ibrahim a s. dengan malaikat yang datang ke rumahnya; Musa a s dengan F'ir’aun; 
kaum ’Aaddan Tsamud; Nuh a.s. dengan kaumnya. 

4. Dan la in -lain: 

Scgala sesuatu diciptakan Allah dengan berpasang-pasangan; pada diri manusia 
sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran AUah 


858 


51. ADZ DZAAR1YAAT (ANG1N YANG MENERBANGKAN) 


JUZ 26 



mm 


ADZ DZAARIYAAT 
(ANGIN YANG MENERBANGKAN) 

SURAT KE 5 1 : 60 ayat. 


Dcngan mcnyebut nama Allah Yang Maha 
Pemutah lagi Maha Penyayang, 

PESECASAS TESTA NG HARI BERBASGKIT 

1. Demi (angin) yang mcnerbangkan debu 
dengan sekuat-kuatnya. 


dan awan yang mengandung hujan 


dan kapal-kapal yang berlayar dcngan 
mudah. 


dan (malaikat-malaikat) yang membagi 
bagi urusan 14,5 ) t 




sesungguhnya apa yang dijanjikan kcpa 
damu pasti benar. 


dan sesungguhnya (hari) pcmbalasan pasti 
terjadi. 


Demi langit yang mempunyai jalan-ja 

lanMlgv 


sesungguhnya kamu benar-benar dalani 
keadaan berbeda-beda pendapat 14 17 ), 


dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al 
Qur'an) orang yang dipalingkan. 


Terkutuklah orang-orang yang banyak 
bcrdusta, 


(yaitu) orang-orang yang terbenam dalam 
kebodohan lagi lalai, 

mcreka bertanya: "Bilakah hari pemba- 
lasan itu?” 


14 1 5) Maksudnya ialah membagi-bagikan urusan makhluk yang diperintahkan kepadanya seperti per- 
jaianan bintang-bintang, mcnurunkan hujan, mcmbcn reiki dan sebagainya. 

1416) . Yang dimaksud dcngan jalan-jalan ialah garis edar bintang-bintang dan planit-planit 

1417) Yang dimaksud dcngan ”bcrbcda-bcda pendapat” di sini ialah berbeda-bedanya pendapat kaum 
musytikin tentang Muhammad s.a w. dan Al Qur’an. 


JUZ 26 


51. ADZ DZAARIYAAT (AN01N YANG MLNHRBANGKAN) 


859 


13. 

(Hari pemba lasan itu ialah) pada hari ke- 
tika mereka diazab di atas api neraka. 


14. 

(Dikatakan kepada tncrcka): "Rasakan 

lah azabmu itu. lnilah ar.ab yang dahulu 
kamu minta supaya disegerakan". 


15. 

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa 
berada di dalam taman taman ( sutga) 
dan di mata air-mata air, 


16. 

»mbil mengambil apa yang diberikan ke- 
pada mereka oleh Tuhan mereka. Sesung- 
guhnya mereka sebelum itu di dunia ada- 
lah orang-orang yang berbuat baik; 


17. 

Mereka sedikit sckali tidur di waktu ma- 
lam; 


18. 

Dan di akhii-akhir malam mereka memo- 
hon ampun (kepada Allah). 

A -f J. *<. ^ w\A\ o' 

19. 

Dan pada harta-harta mereka ada hak un- 
tuk orang miskin yang meminta dan otang 
miskin yang tidak mcndapat bahagi- 
an 141 *). 

14 ) (? j 1 

20. 

Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (ke- 
kuasaan Allah) bagi orang-orang yang ya- 
kin, 

© 5^4 

21. 

dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apa- 
kah kamu tiada memperhatikan? 

^ 0 'jj 

22. 

Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rez- 
kimu 14 19 ) dan terdapat (pula) apa yang di- 
janjikan kepadamu 1420 ). 


23. 

Maka demi Tuhan langit dan bumi, se- 
sungguhnya yang dijanjikan itu adalah be- 
nar-benar (akan terjadi) seperti perkataan 
yang kamu ucapkan. 

'Ji > Qjpi d 

KISAH TENTANG UMATUMAT YANG DA- 
HUI.U YANG MENDUSTAKAN PARA NAB I 


24. 

Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) 
cerita tamu Ibrahim (malaikai-malaikat) 
yang dimuliakan? 


1418) ."Orang yang tidak mendapat bahagun” maksudnya ialah ocang miskin yang Udak meminta. 

1419) .Rczki yang ada di langit sepcrti turunnya hujan yang dapat mcnyubuikan tanam-tanair.an yang 
menjadi sebab rezkimu. dan sebagainya. 

1420) . Yang dimaksud dengan “apa yang dijanjikan kepadamu" ialah takdir Allah tcrhadap tiap-tiap 
manujta yang telah ditulii di Lauh mahfuzh. 


860 


51. ADZ DZAARIYAAT (ANGLN YANG MENERBANGKAN) 


JUZ 27 



25. (Ingatlah) ketika mereka masuk kc tem- 

patnya lalu mengucapkan: ’’Salaman", 

Ibrahim menjawab: "salamun" (kamu) 

adalah orang-orang yang tidak dikenal. 

26. Maka dia pcrgi dengan diam-diam mene- 
mui keluarganya, kcmudian dibawanya 
daging anak sapi gemuk (yang dibakai), 

27. lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibra- 
him berkata; ’’Silahkan kamu makan”. 




(Tetapi mereka tidak mau makan), karena 
itu Ibrahim mcrasa takut terhadap merc- 
ka. Mereka berkau: ’’Janganlah kamu 

takut, "dan mereka memberi kabar gembi- 
ra kepadanya dengan (kelahixan) seorang 
anak yang alim (Ishak). 

Kcmudian isterinya datang memekik (ter- 
cengang) lalu menepuk mukanya sendiri 
seraya berkata: "(Aku adalah) seorang 

perempuan tua yang mandul". 

Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu 
menfirmankan” Sesungguhnya Dialah 
Yang Maha Bijaksana lagi Maha Menge- 
tahui. 




Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai 
para utusan?" 


Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami 
diutus kepada kaum yang berdosa (kaum 
Luth), 




agar kami timpakan kepada mereka batu 
batu dari tan ah yang (keras), 




yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk 
(membinasakan) orang-orang yang melam- 
paui batasl 4 * 1 )". 

Lalu Kami keluarkan orang-orang yang 
beriman yang berada di negeri kaum Luth 
itu. 


0 *^ 0 ' 


1421). Batu-batu itu diberi tan da dengan nania oiang yang akan dibinasakan 


JL'Z 27 


51. ADZ DZAARIYAAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) 


861 


36. Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, 
kccuali sebuah rumah' 422 ) dan orang- 
orang yang bcrserah diii. 


37. Dan Kami tinggalkan pada negeri >tu sua- 
tu tanda> 423 ) bagi orang-orang yang ta- 
kut kcpada siksa yang pedih. 


38. Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tan- 
da kekuasaan Allah) kctika Kami mengu- 
tusnya kepada Fir'aun dengan membawa 
mu’jirat yang nyata. 

& K&yQ 

39. Maka dia (Fir'aun) berpaling (daii iman) 
bersama tentaranya dan berkata: "Dia 
adalah seoiang tukang sihir atau seorang 
gjla". 


40. Maka Kami siksa dia dan tentaranya laiu 
Kami lcmparkan mereka ke dalam laut, 
sedang dia melakukan pckcrjaan yang ter- 
cela. 


41. Dan juga pada (kisah) ‘Aad ketika Kami 
kirimkan kepada mereka angin yang mem- 
bin asakan, 


42. angin itu tidak membiarkan suatupun 
yang dilandanya. melainkan dijadikannya 
seperti serbuk. 


43. Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika di- 
katakan kepada mereka: "Bersenang-se- 

nanglah kamu sampai suatu waktu”. 

0 jj 

44. Maka mereka bcrlaku angkuh terhadap 
perintah Tuhannya, lalu mereka disam- 
bar petir sedang mereka melihatnya. 

<g i5j>: 

45. Maka mereka sckali-kali tidak dapat ba- 
ngun dan tidak pula mendapat perto- 
longan. 


46. dan (Kami membinasakan) kaum Nuh se- 
belum itu. Sesungguhnya mereka adalah 
kaum yang fasik. 


1422) Maksudnya rumah Nabi Luth dan keluarganya. 

1423) Tanda di sim ialah batu-batu yang bertumpuk-lumpuk yang dipergunakan untuk membinasakan 
kaum Luth. Ada pula yang mengatakan sebuah telaga yang aunya hitam dan busuk baunya. 


862 


5 1. ADZ DZAARIYAAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN) 


JUZ 27 


47. 

Dan langit itu Kami bangun dengan ke- 
kuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami 
benar-benar meluaskannya. 

a — a aa . — ; v , - a. 

48. 

Dan bumi itu Kami hamparkan; maka se- 
baik-baik yang menghamparkan (adalah 
Kami). 

^ 

49. 

Dan segala scsuatu Kami ciptakan ber- 
pasang-pasangan supaya kamu mengingat 
akan kebesaran Allah. 


50. 

Maka segeralah kembali kepada (men- 
ta’ati) Allah. Sesungguhnya aku scorang 
pemberi peringatan yang nyata dari Allah 
untukmu. 


51. 

Dan janganlah kamu mcngadakan tuhan 
yang lain di samping Allah. Sesungguh- 
nya aku seorang pemberi peringatan yang 
nyata dan Allah untukmu. 

iz *. p Qy \£\ v \ i 

A J» - » .f 

52. 

Demikianlah tidak seorang rasulpun yang 
da tang kepada orang-orang yang sebelum 
mereka, melainkan mereka mengatakan: 
”la adalah scorang tukang sahir atau orang 
glia". 

A $ -.t S \'\\C 

53. 

Apakah mereka saling berpesan ten tang 
apa yang dikatakan itu. Sebenamya me- 
reka adalah kaum yang melampaui batai. 


54. 

Maka berpalinglah kamu dari mereka, 
dan kamu sekali-kali tidak tercela. 


55. 

Dan tetaplah mcmberi peringatan, kaxcna 
sesungguhnya peringatan itu bermanfa'at 
bagi orang-orang yang beriman. 


56. 

Dan Aku tidak menriptakan jin dan ma- 
nusia melainkan supaya mereka menyem- 
bah-Ku. 


57. 

Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun 
dari mereka dan Aku tidak menghendaki 
supaya mereka mcmberi Aku makan. 

^ 0 4^3 -*> j' u 

58. 

Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pem- 
beri rezki Yang McmpunyaJ Kekuatan 
lagi Sangat Kokoh. 



JUZ 27 


51 ADZ DZAARIYAAT (ANCIN YANG MF.NERBANGKAN) 


863 


59. Maka sesungguhnya untuk orang-orang 
zalim ada bahagian (siksa) seperti baha- 
pan teman-teman mercka (dahulu); maka 
janganlah mercka meminta kepada-Ku 
menyegerakannya. 

60. Maka kccelakaanlah bagi orang-orang 
yang kafir pada hari yang dtancamkan kc- 
pada mereka' 4 ^ 4 ). 




A < ’ 


PENUTUP 

Surat Adz Dzaariyaat meneiangkan hal-hal yang berhubungan dengan penegasan adanya 
hari berbangkit, balasan yang diterima orang mu’min dan orang kafir di akhirat. Kemudian di- 
kemukakan kisah beberapa orang nabi dengan kaumnya scbagai bujukan kepada nabi Muham- 
mad s.a.w. agar jangan bersedih hati terhadap sikap kaumnya yang keras kepala dan sclalu men- 
dustakannya. 

HU BUNG AN SURA 7 ADZ DZAARI YAA T DENGAN SURAT ATH THU UR. 

1. Surat Adz Dzaariyaat dimulai dengan ancaman kepada orang-orang kafir dan ni'mat-ni'mat 
yang diterima orang-orang mu ‘min kelak, scdang surat Ath Thuur dimulai dengan ancaman 
pula dan diiringi dengan menerangkan m’mat yang diterima orang-orang mu’min, akan tetapi 
ancaman dan ni’mat-ni’mat ini dalam surat Ath Thuur diterangkan dengan lebih jelas. 

2. Sama-sama dimulai dengan sumpah Allah dengan menyebutkan ciptaan-dptaan-Nya. 

3. Sama-sama mengandung perintah kepada Rasulullah s.a.w. supaya bcrpaling dari orang-orang 
musyrik yang berkepala batu dan alasan-alasan serta dalil-dalil keesaan Allah dan adanya hari 
berbangkit. 


1424) Maksudnya: hari petang Badar atau hari kiamat. 


864 


52. A I H THUL'R (BL'KIT) 


WZ 27 



ATH THUUR (BUKIT) 


MUQADDIMAH 


Surat Ath Thuur tcrdiri atas 49 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan 
scsudah sural AsSajdah, 

Dinamai "Ath Thuur" (Bukit) diambil dari perkataan "Ath Thuur" yang tcrdapat pada ayat 
pertama surat mi. Yang dimaksud dengan "bukit” di ssm ialah bukit Thursina yang tcrletak di 
scmcnanjung Sinai, tempat Nabi Musa a.s. mencrima wahyu dari Tuhannya. 


Pokok-pokok isinya: 


7. Keimanan 


Kcadaan orang-orang kafir di daiam neraka dan keadaan orang-orang beriman di 
datam syurga, bukti kekuasaan dan kecsaan Allah, setiap orang bertanggung jawab 
terhadap perbuatannya masing masing, sekalipun dcmikian bapak dan anak akan 
dikumpulkan Allah daiam syurga apabila kcdua-duanya sarna-satna beriman. 


2. Hukum hulcum 


Kewajiban untuk tetap berdaVah dan anjuran melakukan ziktr dan tasbih pada 
waktu siang dan inalam. 


Orang-orang zalim pasti mcndapat siksaan Allah di dunia dan di akhirat; Allah te- 
tap akan mcnjaga dan melindungi Nabi Muhammad s.a.w. 


JUZ 27 


52 ATH THU UR (BUKIT) 


865 



ATH THUUR (BUKIT) 

SURAT KE 52 : 49 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Pcnyayang 


SUMPAHSUMPAH YANG MFNANDASKAN 
BAHWA AZAB ALLAH PA ST I DATANG KE- 
PADA ORANGjORANG YANG MEN DUST A KAN 
DAN KARUNIANYA PASTI AKAN D1LMPAH 
KAN KEPADA ORANG-ORANG YANG TAKWA. 


1425) . Yang dmiaksud 'bukit'' ill sim ulah bukit Thur. 

1426) ''Baitul Ma'mur" ulah Ka"bah karena Kabbah selalu mendapat kunjungan untuk Haji. ’Uuitah 
raw at' dll alau tebuah lumah di langit yang ketujuh yang uban han dimamki olch 70 000 
malaikat. 


Demi bukit |42S ), 


dan Kitab yang ditulis, 


pada Icmbaian yang tcrbuka. 


dan demi Baitul Ma’mur 1426 ), 


dan atap yang ditinggikan (langit). 


dan laut yang di dalam tanahnya ada api. 


sesungguhnya azab Tuhanmu pasti tei- 
jadi, 

0 6i 

tidak scorangpun yang dapat mcnolak- 
nya. 


pada haii ketika langit benar-bcnar ber- 
goncang, 

©1 

dan gunung benax-benar berjalan 


Maka kecclakaan yang bcvanah di hah itu 
bagi orang-orang yang mendustakan. 


(yaitu) orang-orang yang bermain-main 
dalam kcbathilan, 



866 


52 ATHTHUUR(BLKIT) 


JUZ 27 


13. pada hail mereka didorong ke neraka Ja- 
hannam dengan sekuat-kuatnya. 

14. (Dikatakan kcpada mereka): ’’Inilah ne- 
raka yang dahulu kamu selalu niendus- 
ukannya”. 

15. Maka apakah ini sihtr? Ataukah kamu ti- 
dak melihat? 

16. Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah 
panas apinya); maka baik kamu bersabar 
atau tidak. sama saja bagimu; kamu diberi 
batasan terhadap apa yang tclah kamu kcr- 
jakan 

17. Scsungguhnya orang-orang yang bertak- 
wa bcrada dalam surga dan keni’matan. 


ju rf, 

^ aXA 

«X“ 'j 


18 mcrcka bersuka ria dengan apa yang dr- 
berikan kcpada mereka oteh Tuhan mc- 
reka; dan Tuhan mereka mernelihara me- 
reka dari azab neraka. 


19. (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan 
minumlah dengan enak sebagai balasan 
dari apa yang tclah kamu kerjakan", 

20. mereka bertelekan di atas dipan-dipan ber- 
dcretan dan Kami kawinkan mereka de- 
ngan bidadan-bidadari yang cantik ber- 
mata jell 

21. Dan orang-orang yang beriman, dan yang 
anak cucu mereka mengikuri mereka da- 
lam keimanan, Kami hubungkan anak cu- 
cu mereka dengan mereka 11 * 27 ), dan Ka- 
mi tiada mengurangi se dikit pun dari pa- 
hala amal mereka. Trap-trap manusta ter- 
rkat dengan apa yang dikerjakannya 

22. Dan Kami beri mereka tambahan dengan 
buah-buahan dan daging dari segala jenis 
yang mereka inginL 


'j*'* c&h 
S3 ' Xaj > 4^3 

iX*^ Jt 


r<oj. 


1427).Maksudnya- anak cucu mereka yang beriman itu diunggikan Allah dcrajatnya sebagai dcrajat 
bapak-bapak mereka. dan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka dalam surga. 


JLZ 27 


5 2. ATHTHUUK (BUKIT) 


867 


•< S - ~ o 


23. Di dalarrt surga mereka saling mempere- 
butkan piala (gelas) yang isinya tidak (me- 
nimbulkan) kata-kata yang tidak ber- 
facdah dan uada pula perbuatan dosa. 

24. Dan bcrkeliling di sekitar mereka anak- 
anak muda untuk (melayani) mereka, sc- 
akan-akan mereka itu mutiara yang ter- 
sint pan. 

25. Dan sebahagian mereka menghadap ke- 
pada sebahagian yang bin saling tanya- 
mcnanya. 

26. Mereka berkata; "Sesungguhnya kami da- 
hulu, sewaktu berada di tengah-tengah ke- 
luarga kami merasa takut (akan diazab)”. 

27 Maka Allah memberikan karunia kepada 
kami dan memclihara kami dari azab ne- 
raka. 

28. Sesungguhnya kami dahutu menyembah- 
Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang mclirn- 
pahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. 


& 3 jj? 'c^=p a 

$} iju ' 1 


BA NT AH A A' BA NT A HAN ALLAH TERHADAF 
OCEH-OCEHA N KA UM MUSYMK1S. 

29. Maka tetapbh memberi penngatan, dan 
kamu disebabkan ni'mat Tuhanmu bu- 
kanlah scorang tukang tenung dan bukan 
pula scorang gila. 

30. Bahkan mereka mengatakan: ”Dia ada- 
lah seorang penyair yang kami tunggu- 
tunggu keccbkaan mcnimpanya". 

31. Katakanlah: "Tunggulah, maka sesung- 

guhnya akupun termasuk orang yang me- 
nunggu (pula) bersama kamu”. 

32. Apakah mereka diperintah oleh fikiran- 
fikiran mereka untuk mengucapkan tu- 
duhan-tuduhan mi ataukah mereka kaum 
yang mclampaui batas? 

33. Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Mu- 
hammad) mcmbuat-buatnya". Sebenarnya 
mereka tidak beritnan. 






- \ X". 

bJwC- 1 USjX-tS 




& S 'oy^i’r 


868 


52. ATHTHUUR (BUKIT) 


JUZ 27 


34. Maka hendaklah mcrcka mcndatangkan 
kalimat yang semisal A1 Qur’an itu jika 
mereka orang-orang yang bcnar. 

35. Apakah mereka diciptakan tanpa sesua- 
tupun ataukah mereka yang mendpta- 
kan (dui meicka sendiri)? 

36. Aiaukah mereka telah mendptakan la- 
ngit dan bumi itu 9 ; sebenarnya mereka ti- 
dak meyakini (apa yang mereka kata- 
kan). 

37. Ataukah di siu mereka ada perbendaha- 
raan Tuhanmu atau merekakah yang ber- 
kuasa? 

38. Ataukah mereka mempunyai tangga fke 
langit) untuk mendengarkan pada tangga 
itu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah 
arang yang mendengarkan di antaia ms- 
rcka mendatangkan suatu keterangan yang 
nyata. 

39. Ataukah untuk Allah anak-anak perem- 
puan dan untuk kamu anak-anak laki- 
laki? 

40. Ataukah kamu meminta upah kepada rne- 
teka sehingga mereka dibebani dengan hu- 
tang? 

41. Apakah ada pada sis mereka pengeta 
huan tentang yang gaib lalu mereka mc- 
nuli.vkannya? 

42. Ataukah mcrcka hendak melakukan tipu 
daya’’ Maka orang-orang yang kafir itu 
mcrckalah yang kena tipu daya. 

43. Ataukah mereka mempunyai tuhan selain 
Allah. Maha Suci Allah dari apa yang me- 
reka persekutukan. 

44. Jika mereka melihat sebagian dari langit 

gugur, mereka akan mengatakan: ”ltu 

adalah awan yang bertindih-tindih" 




^ J JjH 'j 1 1 


& \ ’/‘j 1 » 

j p 

Q o 1 ? ''jj&jji Jj^Jt ;p 

Q\y} 


45. Maka biarkanlah mereka hingga mereka 
mencmui hari (yang dijanjikan kepada) 
mereka yang pada hari itu mcrcka dibina- 
sakan. 




JUZ 27 


52. ATH THUUR (BUKrn 


869 


46. (yaitu) hah ketika tidak betguna bagi me- 
reka sedikitpun tipu daya mereka dan me- 
reka tidak ditolong 

47. Dan sesungguhnya untuk orang-orang 

yang zalim ada a/ab selain itu. 

Tetapi kebanyakan mereka tidak menge- 

tahui' 428 ). 


j SjJ b ' -i£. ' x yNk> 0 * » 

><. /r-Xl-art; J 


KFHA R USA N BFRSABAR BFRTASBIH DAN 
BFRSFMBA H YANG MALAM 

48. Dan bersabarlah dalam menunggu ke- 
tetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya 
kamu berada dalam penglihatan Kami, 
dan bcrtasbihlah dengan memuji Tuhan 
mu ketika kamu bangun herdin' 429 , 

49. dan bertasbihlah kepada-Nya pada bebe- 
rapa saat di malam han dan di waktu ter* 
benam bintang-bintang (di waktu fajar). 






U>j 




$ 0$ *ZCp> 1 jtj 


PENUTUP 

Surat Ath Thuur mengandung hal-hal yang berhubungan dengan penegasan adanya hari ber- 
bangkit, keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mu ’min di hari kiamat, keadaan surga se- 
bagai tempat orang-orang yang bertakwa dan hujjah hujjah yang menunjukkan kebatalan keper- 
cayaan orang-orang musyrik. Surat ini di akhiri dengan menyebutkan naschat-naschat kepada 
Rasulullah sa w, dan orang-orang mu’min. 

HVBVNGAN SURA TA TH THUUR DENGAN SURA TAN NAJM 

1. Surat Ath Thuur ditutup dengan menyebut bintang-bintang, sedang surat An N’ajm dibuka 
dengan menyebut bintang pula. 

2. Dalam surat Ath Thuur disebutkan tuduhan orang kafir bahwa A1 Qur'an dibuat oleh Nabi 
Muhammad s.a.w. sedang dalam surat An Najm ditegaskan bahwa Al Qur’an itu benar- 
benar wahyu dari Allah. 

3. Dalam surat Ath Thuur ditcrangkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. sclalu berada di bawah 
inayah Allah, sedang dalam surat An Najm dibayangkan bagaimana kebesaran dan kemu- 
liaan Nabi Muhammad s.a.w. 


1428) . Yang dimaktud arab yang lam ralah adanya inusim kematau, kelaparan malapetaka yang me- 
nimpa mereka. azab kubur dU. 

1429) Maksudnya hcndaklah bertasbih ketika kamu bangun dan tidur atau bangun mcninggalkanmaj- 
lu. atau ketika berdin hendak shalat, 


870 


53. AN NAJM (BINTANG) 


JL'Z 27 


AN NAJM (BINTANG) 


MUQADDIMAH 

Surat An Najm tcrdin atas 62 ayat, termasuk golongan surat surat Makkiyyah, diturunkam 
sesudah surat A1 Ikhlash. 

Nama ”An Najm” (Bintang), diainbil dan peikataan "An Najm” yang terdapat pada ayat 
pcrtama sutat ini. Allah bersumpah dcngan "An Najm” (bintang) adalah kaicna bintang-bintang 
yang timbul dan tcnggclam, amat besar manfaatnya bagi manusia sebagai pednrnan bagi manusia 
dalam mclakukan pelayaran di lautan, dalam perralanan di padang pasir, untuk menentukan pcr- 
edaran muam dan sebagainya. 

Pokok-pokok isinya: 


/. Keimanan: 

Al Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad j.a.w. 
dcngan perantaraan Jibril a.j. kebatilan penyembah beihala; tak ada scseorangpun 
mcmben syafa'at tanpa i/in Allah; tiap-tiap orang hanya memikul dosanya sendiri 

2. Hukum-hukum: 

Kewajiban menjauhi dosa-dosa besar; kewajiban bersujud dan menycmbah Allah 
saja; 

3. Den la in Jain 

Nabi Muhammad s.a.w. melihat malaikat Jibril 2 kali dalam bcntuk aslinya, yaitu 
sekali waktu mcnerima wahyu pertama dan sekali lap di Sidratul Muntaha; anjur- 
an supaya manusia jangan mcngatakan dirinya sud karena Allali sendirilah yang 
mengctahui ua pa yang takwa kcpada-Nya; orang -orang musyrik selalu memperolok- 
olokkan Al Qur'an 


JUZ 27 


53. AN NAJM (BINTANC) 


871 





AN NAJM (B INTANG) 

SURAT KE 53 : (.2 ayat. 


Dengan menycbul nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


TV HAS BERSL'MPAH BAHWA WAHYV YANG 
DITURUNKAN KEPADA SABI MUHAMMAD 
.5 A . h' A DA LA H BESAR 


Demi bintang ketika terbenam 


kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan u- 
dak pula keliru. 

dan tiadalah yang diucapkannya iiu (Al 
Qur’an) menurut kemauan hawa nafsu- 
nya. 

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wah- 
yu yang diwahyukan (kcpadanya), 

yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) 
yang sangat kuat, 

Yang mempunyai aka! yang cerdas, dan 
(Jibril itu) mcnampakkan diri dengan ru- 
pa yang asli. 

scdang dia berada di ut'uk yang tinggi. 




Kcmudian dia mendekat, lalu bertambah 
dckat lagi, 

maka jadilah dia dckat Ipada Muham- 
mad scjarak) dua ujung busur panah atau 
lcbih dckat (lagi). 

Lalu dia menyampaikan kepada hamba- 
Nya (Muhammad) apa yang telah Allah 
wahyukan. 

Hatinya tidak mcndustakan apa yang te- 
lah dilihatnya 1430 ) 

Maka apakah kamu (musvtikin Mekah) 
hendak membantahnya tcntang apa yang 
telah dilihatnya? 


‘w 1 


1430). Ayat 4-11 mcnggambaikan pcmnwa tuiunnya wahyu yang peruma dt gua liua 



872 


5 3. AN NAJM (BINTANC) 


JUZ 27 


13. Dan sesungguhnya Muhammad telah me- 
lihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) 
pada waktu yang lain, 

1 4 . (yaitu) di Sidratil Muntaha 1 4 3 1 ). 

15. Di dckatnya ada surga tempat tinggal, 

16. (Muhammad melihat Jibril) ketika Sid- 
ratil Muntaha diliputi oleh aesuatu yang 
meliputinya. 

17. Penglihatannya (Muhammad) tidak bcr- 
paling dari yang dilihatnya itu dan tidak 
(pula) melampauinya. 

18. Scsungguhnya dia telah melihat sebaha- 
gian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya 
yang paling besar. 

19. Maka apakah patut kamu (hai orang-orang 
musyrik) menganggap A1 Lata dan A1 
Uzza, 

20. dan Manah yang kctiga, yang paling tcr- 
kemudian (sehagai anak pcrempuan Al- 
lah)l 433 )? 

21. Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki- 
laki dan untuk Allah (anak) perempuan? 

22. Yang demikian itu tentulah suatu pern- 
bagian yang tidak adil. 

23. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang 
kamu dan bapak-bapak kamu mengada- 
adakannya; Allah tidak menurunkan sua- 
tu keteranganpun untuk (menyembali)- 
nya Mercka tidak lam hanyalah mcng- 
ikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang 
diingini oleh hawa nafsu mereka, dan se- 
sungguhnya telah datang petunjuk ke- 
pada meicka dari Tuhan mereka. 










y, r 




\s. 

IP ' l Jyp ol jt'pP 3j' 

pC P i J-P> ' u»j 




1431) Sidratil Muntaha yaitu tempat yang paling tinggi di atas langit yang ke 7, yang telah dikunjungi 
Nabi ketika Mi'raj. 

1432) . A1 Lata. A1 Uzra dan Manah adalah nama-nama berhala yang disembah orang Arab Jahili- 

yah dan dianggapnya anak anak perempuan Tuhan. 


JUZ 27 


53. AN NAIM (BINTANG) 


873 


24. Atau apakah manusia akan mendapat ve- 
gala yang dicita-dtakannya? 

25. (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidup- 
an akhirat dan kchidupan dunia. 

CELAAN-CELAAN ALLAH KFPADA KAUM 
MUSYRIKIN YANG MENGHARAPKAN SKA- 
P A AT DARI MA LAIKA T. 

26. Dan bciapa banyaknya malaikat di la- 
ngit, syafa'at mcreka sedikitpun tidak bcr- 
guna kecuali sesudah Allah mcngi?.inkan 
hagi orang yang dikehendaki dan diridhai 
(Nya). 

27. Sesungguhnya orang-orang yang tiada 
bcriman kcpada kchidupan akhiiat, mcie- 
ka bcnar-bcnar mcnamakan malaikat itu 
dengan naina pcrcinpuan. 

28. Dan mcreka tidak mempunyai sesuatu pe- 
ngetahuanpun tcntang itu. Mcreka tidak 
lain hanyalah mengikuti persangkaan se- 
dang sesungguhnya persangkaan itu tia- 
da berfaedah sedikitpun terhadap ke- 
benaran. 

29. Maka bcrpalinglah f hai Muhammad) dari 
orang yang berpaling dari peringatan Ka- 
mi, dan tidak mengingim kecuali kchidup- 
an duniawi. 

30. Itulah sejauh-jauh pengetahuan meteka. 
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang pa- 
ling mengetahui siapa yang tersesat dan 
jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling 
mengetahui siapa yang mendapat petun- 
juk. 

ORANG-ORANG YANG MENJAUHI DOSA- 
DOSA BESAR MENDAPAT AM PUN AN DAN 
PEMBA LA HAN YANG BA IK DARI ALLAH 

31. Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang 
ada di langit dan apa yang ada di bumi su- 
paya Dia mcmbcri balasan kcpada orang- 
orang yang berbuat jahat terhadap apa 
yang telah mcreka kerjakan dan member! 
balasan kepada orang-orang yang ber- 
buat baik dengan pahala yang lebih baik 
(s urga) 


& JjS' ’j 














874 


53. AN NAJM (BIN TANG) 


JUZ 27 


32. (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa 
besar dan perbuatan keji yang selain daii 
kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya 
Tuhanmu Nlaha Luas ampunanNya. Dan 
Dia lebih mcngctahui (tcntang kcada- 
an)mu -ketika Dia menjadikan kamu daii 
tanah dan kctika kamu masih janin da- 
lam perut ibumu; maka janganlah kamu 
inengatakan dirimu suci. Dialah yang pa- 
ling mcngctahui tcntang orang yang ber- 
takwa. 


0 4 it} 


KEHANCVRAN ORA SC, YASG MENDUSTA- 
KAN KkBESARAN DAN PERTANGGUNGAN 
JAWAB MA SING-MA SING MANVS1A AT AS 
PF.RBUA TANNYA. 


33. Maka apakah kamu mdihat orang yang 
berpaling (dari Al Qur’an)?, 


34. serta memberi scdikit dan tidak mau mem- 
beri lagi? 

Sui 

35. Apakah dia mempunyai pcngetahuan ten- 
tang yang ghaib sehingga dia mengetahui 
(apa yang dikatakan)’’ 


36. Ataukah bclum dibcritakan kepadanya 
apa yang ada dalam lembaran-lcmbaran 
Musa?, 


37. dan lembaran-lembaran Ibrahim yang se- 
lalu menyempurnakan janji?. 


38 (yaitu) bahwasanya seorang yang bcrdo- 
sa tidak akan mcmikut dosa orang lain. 

JJJ ' 

39. dan bahwasanya seorang manusia tuda 
memperoleh selain apa yang telah diusa- 
hakannya. 

& 0 ] J 

40. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan 
diperlihatkan (kepadanya) 


41. Kcmudian akan diberi balasan kepada- 
nya dcngan balasan yang paling scm- 
purna, 

42. dan bahwasanya kepada Tuhanmulah ke- 
sudahan (scgala sesuatu). 

©&S Jk&S&p 


JU7. 27 


S3. AN NAJM (BINTANG) 


875 



876 


S3. AN NAJM (BINTANG) 


JUZ 27 



59. Maka apakah kamu merasa heran ter 
hadap pcrnberitaan ini? 


60. Dan kamu mentertawakan dan tidak me 
nangis? 


61. Sedang kamu inelengahkan(nya)? 


62. Maka bersujudlah kcpada Allah dan scm 
bahlah (Dia). 


PENUTUF 


Surat An Najm mengandung hal-hal yang berhubungan dcngan pcnegasan risalah Muhammad 
s.a.w. dan A1 Qur’an adalah wahyu dari Allah, mcnerangkan kebatalan berhala-berhala yang 
disembah orang-orang musyrik yang tidak dapat memberi manfaat dan mudharat, mcnerangkan 
sifat orang-orang yang muhan. 

Dan surat ini juga menyebutkan scbahagian hakekat Islam yang tersebut pada Suhuf-suhuf 
Musa dan Suhuf-suhuf Ibrahim. 


HUBUSGAS SURA T AS SAJM DAS SURA TAL QAMAR 


Pada akhir surat An Najm disebutkan hal yang mengenai hari kiamat, sedang pada awal surat 
Al Qamar disebutkan pula hal itu. 

Dalam surat An Najm disinggung secara scpintas lalu keadaan umat-umat yang terdahulu, 
sedang pada surat Al Qamar disebutkan pula keadaan umat-umat yang terdahulu yang mcn- 
dustakan rasul-rasul mereka 


JUZ 27 


54. AL QAMAR (BULAN) 


877 



AL QAMAR (BULAN) 


MUQADDIMAH 


Makkiyyah, diturunkan 


Pokok-pokok isinya: 


I. Keimanan 


Pemberitaan bahwa datangnya hari kiamat sudah dekat, semua yang ada pada 
alam adalah dengan ketetapan Allah; kehendak Allah pasti berlaku; tiap-tiap picker- 
jaan manusia dicatat oleh malaikat. 


Kisah kaum yang mendustakan raiul-rasul di masa dahulu, seperti kaum Nuh 
'Aad, Tsamud dan H'ii'aun. 


Orang-orang kafir dikumpulkan di akhirat dalam kcadaan hina dan akan menerima 
balasan yang setimpal, celaan terhadap orang-orang yang tidak memperhatikan 
ayat-ayat Al Qur'an. 


878 


54. AL OAMAR (BULAN) 


JUZ 27 








AL QAMAR (BULAN) 

SURAT KE 54 : 55 ayat. 


Dengan menyehul nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

MUSUHMUSUH NAB / MUHAMMAD SA W 
A KAN MENGALAMl KEHANCURAN St' BA - 
C AIM ANA MUSUHMUSUH RASUL DAHULU 

Berita kehancuran musuh Nabi Muhammad s.a.w. 

1. Telah dekat (datangnya) saat itu dan tc- 
lah tcrbelah bulan 1435 ). 

2. Dan jika mereka (urang-orang musyrikin) 
melihat sesuatu tan da (mu^jizat), mereka 
berpaling dan bcrkata: "(Ini adalah) sihii 
yang teras menerus". 

3. Dan mereka mendustakan (Nabi) dan 
mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap- 
tiap urusan telah ada ketetapannya 143 *) 


0 'jy.oCs 

0 pip 


4. Dan sesungguhnya telah datang kepada 
mereka beberapa kisah yang di dalamnya 
terdapat cegahan (daii kekaftran). 


5. itulah suatu hikmat yang sempuma maka 
peringatan-peringatan itu tiada berguna 
(bagi mereka). 

6. Maka berpalinglah kamu dari mereka. 
(Ingatlah) hari (ketika) scorang penyeru 
(malaikat) menycru kepada sesuatu yang 
tidak menycnangkan (hari pembalasan). 


_JX~' Ajiib 




14 35). Yang dimaktud dengan "saat” di lini ialah terjadinya hari kiamat atau saat kehancuran kaum 
musyrikin, dan terbelahnya bulan laiah suatu mu'jizat Nabi Muhammad sa w 
1436).Maksudnya bahwa segala urusan itu pasti benaian sampai waktu yang telah ditetapkan tcrjadi- 
nya. seperti; urusan Rasulullah daiam meninggikan kalimat Allah pasti sampai kepada akhtrnya 
yaitu kcmcnangan di duma dan kebahagiaan di akhirat Sedang urusan orang yang mendusta- 
kannya pasti sampai pula pada akhiinya, yaitu kekalahan di duma dan aksaan di akhirat 



JU7. 27 


54. AL QAMAR (BULAN) 


879 



7. sambil menumlukkan pandangan-pan- 
dangan meieka keluar dari kuburan se- 
akan-akan mereka bclalang yang beter- 
bangan. 

8. mereka datang dengan cepat kepada pe 
nyeru itu. Orang-orang kafir bcrkata: "Ini 
adalah hari yang berat" 


Kehancuran kaum \'uh as. 


9. Sebclum mereka, telah mendustakan (pu- 
la) kaum Nuh maka mereka mendusta- 
kan hamba Kami (Nuh) dan mcngata- 
kan: "I)ia scorang gila dan dia sudah per- 
nah diberi ancaman". 


10. Maka dia mengadu kepada luhannya: 
"bahwasanya aku ini adalah orang yang 
dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah (aku)". 

j' 1 -XjU-js 

11. Maka Kami bukakan pintu-pintu langit 
dengan (menurunkan) air yang tercurah. 


12. Dan Kami jadikan bumi memancarkan 
mata air-mata air maka beriemutah air-air 
itu untuk satu urusan yang sungguh telah 
ditetapkan 

j-* ' ^ CdS ' jjz • 1 j 1 

13. Dan Kami angkut Nuh kc atas (bahtera) 
yang terbuat dari papan dan paku. 

s v> — 

14. Yang berlayar dengan pemcliharaan Ka- 
mi sebagai balasan bagi orang-orang yang 
diingkari (Nuh). 


IS. Dan sesungguhnya telah Kami jadikan ka- 
pal itu sebagai pclajaran, maka adakah 
orang yang mau mengambil pelajaran? 

® ^=>1 

16. Maka aJangkah dahsyatnya azab-Ku dan 
ancaman-ancaman-Ku . 

0 j Joj JpUc- J&Jd£s 

17. Dan sesungguhnya telah Kami mudah- 
kan A1 Qur'an untuk pelajaran, maka 
adakah orang yang mengambil pelajaran? 



880 


54. AL QAMAR (BULAN) 


JUZ 27 



Kehancuraii kaum Aad. 

18. Kaum 'Aadpun telah men dust akin (pu- 
la). Maka alangkah dahsyatnya azab Ku 
dan ancaman-ancaman-Ku. 




Scsungeu hnya Kami telah menghembus 
kan kepada meieka angin yang sangat 
kencang pada hari nahas yang terus me- 
nerus. 


yang menggclimpangkan manuua seakan 
akan mereka pokok korma yang turn- 
bang. 




Maka betapakah dahsyatnya azab-Ku dan 
ancaman-ancaman-Ku. 


><V • • ** i'* / ‘ 


Dan sesungguhnya telah Kami mudah- 
kan Al Qur’an untuk pclajaran, maka 
adakah orang yang mengambil pclajaran? 


Kehancuran kaum Tsamud. 

23. Kaum Tsamudpun telah mendustakan an 
caman-ancaman (itu). 


Maka mereka berkata: "Bagaimana kita 
akan mcngikuti saja scoring manuua (bia- 
sa) di antara kita? Sesungguhnya kalau 
kita begjtu benar-benu berada dal am ke- 
adaan sesat dan gila”. 


* s 


Apakah wahyu itu diturunkan kcpadanya 
di antara kita? Sebenamya dia adalah x 
orang yang amat pendusta lagi sombong”. 


Kelak mereka akan mengetahui siapakah 
yang sebenarnya amat pendusta lagi som- 
bong. 




Sesungguhnya Kami akan 
unta betina sebagai cobaan 
maka tunggulah (tindakan) 
bcrsabarlah. 


mengirimkan 
bags mereka, 
meieka dan 


JUZ 27 


54. AL QAMAR (BULAN) 


881 


28. Dan beritakanlah kcpada mcreka bahwa 
sesungguhnya air itu tcrbagi antara me- 
reka (dengan unta betina itu); tiap-tiap 
giliran minum dihadiii (olch yang punya 
giliran)* 437 ) 

29. Maka mereka memanggil kawannya, lalu 
kawannya menangkap (unta itu) dan mem- 
bunuhnya. 

30 Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancam- 
an-ancaman-Ku 

31. Sesungguhnya Kami mcnimpakan atas me- 
rcka satu suara yang keras mengguntur, 
maka jadilah mereka sepeiti rumput-rum- 
put kering (yang dikumpulkan oleh) yang 
punya kandang binatang. 

32. Dan sesungguhnya telah Kami mudah- 
kan A1 Qur'an untuk pelajaran, maka 
adakah orang yang mau mengambil pela- 
jaran? 

Kehancuran kaum Luth. 

33. Kaum Luthpun telah mendustakan an- 
caman-ancaman (Nabinya). 

34. Sesungguhnya Kami telah menghembus- 
kan kepada mereka angin yang mem- 
bawa batu-batu (yang menimpa mereka), 
kecuali keluarga Luth. Mereka Kami scla- 
matkan di waktu sebelum fajar menying- 
sing, 

35. 9 ebagai ni'mat dari Kami. Demikianlah 
Kami memberi balasan kepada orang- 
orang yang bersyukur. 

36. Dan sesungguhnya dia (Luth) telah mem- 
peringatkan mereka akan azab-azab Ka- 
mi, maka mereka mendustakan ancaman- 
ancaman itu. 

37. Dan sesungguhnya mereka telah mem- 
bujuknya (agar menyerahkan) tamunya 
(kepada mereka), lalu Kami butakan ma- 
la mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan anca- 
man ancaman-Ku 




o; 




0 j j^\j\5jC2a’u 

.z-'r.ltv .-fV . ') S.\' 

>4^-' >, ' .. .T .^aa9.t4jLyyg k jP , »J J -Afljj 


U37) Unta beiina mi sebagai mu'jiiat Nabi Shaleh as., lihat Surat Hud ayat 64 dan Surat Asy-Syu*araa' ayat 
154-155. 


882 


54. ALQAMAR (BULAN) 


JUZ 27 


38. Dan sesungguhnya pada esok haiinya me- 
rcka ditimpa azab yang kekal. 

39. Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman- 
ancaman-Kul 438 ). 

40. Dan scsungguhnya telah Kami mudah- 
kan Al Qur’an untuk pelajaran, maka 
adakah orang yang mengambil pelajaran? 


A. ; . I * y" f t ' < ' ’"A’' 
a V * ,<- * 4 K< 


Kehancuran Fir 'aun, 

41. Dan Ksungguhnya telah datang kepada 
kaum Fix'aun ancaman-ancaman. 

42. Mereka mendustakan mu'jizat-mu’jizat 
Kami kesemuanya, lalu Kami azab me- 
reka sebagai azab dan Yang Maha Per- 
kasa lagi Maha Kuasa 1439 ). 






Perlngatan kepada kaum musyrikm bahwa mereka 
tidak lebih kuat dan umat-umat yang telah di- 
hancurkan Tuhan. 

43. Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum 
musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau 
apakah kamu telah mempunyai jaminan 
kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab 
yang dahulu? 1440 ). 

44. Atau apakah mereka mengatakan: ’’Ka- 
mi adalah salu golongan yang bersatu 
yang pasti menang". 

45. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan 
mereka akan mundur ke belakang. 

46. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang 
dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu 
lebih dahsyat dan lebih pahit. 

Balasan terhadap orang yang berdota dan pahala 
bagi orang yang takwa, 

47. Seaingguhnya orang-orang yang berdosa 
berada dalam kesesatan (di dunia) dan da- 
lam neraka. 






1438) . Lihat kembalikuah kaum Luth ini pada jurat Hud (ll)ayat 77 s/d 83. 

1439) .Maksudnya sembilan buah mu’jizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa u lihat not no. 
927. 

1440) .Maksudnya lebih baik tentang kedudulun duniawi, kekuasaan dan kekuatan 


JUZ 27 


54. ALQAMAR (BULAN) 


883 


48. (Ingatlah) pada hari ineieka diseret ke ne- 
raka atas muka mereka (Dikatakan kc- 
pada mereka): "Rasakanlah sentuhan api 
neraka". 

49. Sesungguhnya Kami mcnciptakan segala 
scsuatu mcnurut ukuran, 

50 Dan perintah Kami hanyalah satu per- 
kataan sepeiti kejapan mata. 

51. Dan sesungguhnya telah Kami binasakan 
orang yang serupa dengan kamu. Maka 
adakah orang yang mau mengambil pela- 
jaran? 

52. Dan segala sesuatu yang telah mereka 
perbuat tercatat dalam buku-buku catat- 
an 1441 ). 

53. Dan segala (urusan) yang kecil maupun 
yang besar adalah tertulis. 

54. Sesungguhnya orang-orang yang bertak- 
wa itu di dalam taman-taman dan sungai- 
sungai, 

55. di tempat yang disenangi 1442 ) di sisi Tu- 
han Yang Berkuasa. 


> 


A .< - 

& ^ ® -^>-j ^ t* j 






PENUTUP 

Surat A1 Qamar mengandung hal-hal yang berhubungan dengan janji dan ancaman Allah, 
keadaan umat-umat dahulu yang mendustakan rasul-rasul mereka agar menjadi pelajaran bagi 
umat-umat yang datang kemudian, ancaman kepada orang-orang kafu bahwa mereka akan di- 
azab pada hari kiamat dan balasan ditenma oleh orang-orang yang takwa di akhirat nanti. 

HUBUNGAN SURAT AL QAMAR DENGAN SURAT AR RAHMAAN. 

1. Surat At Qamar mcnerangkan keadaan orang-orang kafir di neraka dan keadaan orang-orang 
mu'min di syurga secara garis besamya, sedang surat Ar Rahmaan menerangkan secara agak 
luas. 

2. Surat At Qamar menyebutkan azab yang ditimpakan kepada umat-umat dahulu yang men- 
durhakai nabi-nabi mereka. sedang surat Ar Rahmaan menyebutkan ni’mat Allah yang telah 
dilimpahkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukun 
nya. 


1441).Maksudnya buku-buku catatan yang ada dt tangan malaikat yang mencatat amal perbuatan 
manusia. 

144 2). Maksudnya tempat yang penuh kebahagiaan. yang bersih dari hiruk pikuk dan perbuatan-perbuat- 
an dosa. 


884 


55. AR RAHMAAN (YANG MAHA PEMURAH) 


JUZ 27 



JUZ 27 


55. AR RAHMAAN (YANG MAHA PEMURAH) 


885 





AR RAHMAAN (YANG MAHA PEMURAH) 

SURAT KE 55 : 78 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


BEBERA PA SI MAT ALLAH S.W.T. YA\C DA 
PA T DIR ASA KA S DI DUMA . 


(Tuhan) Yang Malta Pemuxah 


'Ww'^V'v^ 


Yang telah mengajarkan A1 Qur’an 


Dia menciptakan manuaa 


Mengajamya panda i berbicara 


Matahari dan bulan (beredaj) menurut 
perhitungan. 


Dan tumbuh-tumbuhan dan puhon-pohon 
an kedua-duanya tunduk kepada-Nya. 


Dan Allah telah meninggikan langit dan 
Dia meletakkan neraca (keadilan). 


Supaya kamu jangan melampaui batas 
tentang neraca itu. 


Dan tegakkanlah timbangan itu dengan 
adil d3n janganlah kamu mengurangi ne- 
raca itu. 


Dan Allah telah meratakan bumi untuk 
makhluk(Nya). 


di bumi itu ada buah-buahan dan pohon 
kurma yang mempunyai kclopak mayang, 


Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga- 
bunga yang harum baunya. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 



886 


55. AR RAHMAN (YANG MAHA PEMURAH) 


JUZ 27 


14. 

Dia mcnciptakan manu.ua daii tanah ke- 
ring seperti tembikar, 


15. 

dan Dia menciptakan jin dart nyala api. 


16. 

Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

^ O l> . -^===C j \t 

17. 

Tuhan yang memelihaia kedua lempat 
terbit matahari dan Tuhan yang meme- 
lihara kedua tempat terbenamnya 1443 ). 


18. 

Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan’' 


19. 

Dia membiarkan dua iautan mcngalir 
yang keduanya kemudian bcrtemu, 


20. 

antara keduanya ada batas yang tidak di- 
lampaui oleh masing-masing' 444 ). 


21. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


22. 

Dari keduanya keluar mutiara dan mar- 
jan. 


23. 

Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


24. 

Dan kepunyaan-Nyalah bahtera-bahtera 
yang tinggi layarnya di Iautan laksana gu- 
nung-gunung. 


25. 

Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


26. 

Semua yang ada di bumi itu akan binasa 


27. 

Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang 
mempunyai kebesaran dan kemuliaan. 


28. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


1443) .Dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah lempat terbit dan terbenam mala- 

Kan di waktu munm panai dan di musim dingin 

1444) . Di antara ahli Tahir ada yang berpcndapat bahwa "La yabghiyan" maksudnya "masing-masing- 

nya tidak menghcndaki", Dcngan demtkian maksud ayai 19-20. talah bahwa ada dua taut yang 
kcdua-duanya tercerai kaiena dibalan oich tan ah gtntmg. tetapi tanah gentuig itu tidaklah di- 
kchendaki (tidak dipcrlukani maka pada akhunya. tanah genting itu dibuang idigali untuk ke- 
perluan lalu linlas). maka bertemulah dua Iautan itu. Seperti terusan Sue? dan leruuw Panama. 


JUZ 27 


55. AR RAHMAAN (YANG MAHA PEMURAH) 


887 



29. 

Semua yang ada di langit dan di bumi se- 
lalu meminta kepada-Nya Sctiap waktu Oia 
datam kesibukan 144 *). 

^ ♦xT t'' ''■"z ■ ■"* ^ 

30. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

J u ^ 1 6 iS ^ 

ANCAMAN ALLAH TtRHADAP PERBUATAN- 
PERBUA TAN DURHA KA . 


31. 

Kami akan memperhatikan sepenuhnya 
kepadamu hai rnanu sia dan jin. 


32. 

Maka ni'mal Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


33 

Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu 
sanggup menembuj (melintasi) penjuru la- 
ngit dan bumi, maka lintasilah, kamu ti- 
dak dapat menembusnya mclainkan de- 
ngan kekuatan. 


34. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


35. 

Kcpada kamu, (jin dan manusia) dilepai- 
kan nyala api dan caiian tembaga maka 
kamu tidak dapat menyelamatkan diri 
(dari padanya). 

Ski J-'iij Jo 

36. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


37. 

Maka apabila tangit telah terbelah dan 
menjadi merah mawar seperti (kilapan) 
min yak. 

^ JyJjn Ju'«f » JJJ .iS&O 'oks 

38. 

Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


39. 

Pada waktu itu manusia dan jin tidak di- 
tanya tentang dosanya 


40. 

Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


1445).Maksudnya Allah scnantiasa daljm keadaan menciptakan mcnghidupkan. mematikan, memc- 
lihara. membeii reteki dll. 


888 


55. AR RAHMAAN (YANG MAHA PEMURAH) 


JUZ 27 


41. 

Orang-urang yang berdosa dikenal de- 
ngan tanda-tandanya, lalu dipt gang ubun- 



ubun dan kaki mereka 144 *). 


42. 

Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

CSgJ 'a iU 

43. 

Inilah neraka Jahannam yang didustakan 
oleh orang-orang berdosa. 


44. 

Mcreka berkelfling di antaranya dan di an- 
tara air yang mcndidih yang memuncak 

0o' 


panasnya. 


45. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


PAHALA BAGI ORANG-ORANG YANG BER- 
TAKWA. 


46. 

Dan bagi orang yang takut akan saat meng- 
hadap Tuhannya ada dua surga 144 7), 

^ r-c Aj j *\jw 

47. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan?. 


48. 

kedua s urga itu mempunyai pohon-pohon 
an dan buah-buahan. 

1^) j's-j’i J 

49. 

Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


50. 

Di dalam kedua surga itu ada dua buah 
mata air yang mengalir. 


51. 

Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


52. 

Di dalam kedua surga itu terdapat sc ga- 
la macam buah-buahan yang berpasang- 
an. 

Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah 

QoCj'j 

53. 


yang kamu dustakan? 

54 

Mereka bertclekan di atas permadani yang 
sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah- 



buahan kedua surga itu dapat (dipetik) 
dari dekat. 


l446).Maksudnya: pada hari bcrhisab bdak lagi didengar alasan-alasan dan uzur-uzur yang meteka 


kemukakan. 


1447). Yang dimaksud dua surga di ani ialah surga 

untuk manusia dan surga unlukjin. Adajuga ahli 


tafsir yang berpendapat s urga dunia dan s urga 

akhirat. 


JUZ 27 


55. AR RAHMAAN (YANG MAHA PEMURAH) 


889 


55. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


56. 

Di dalam s urga itu ada bidadari-bidadari 
yang sopan mcnundukkan pandangannya. 
tidak pernah disentuh olch manusia sc- 
belum mereka (penghuni-penghuni suiga 
yang menjadi suami mereka) dan tidak pula 
oleh jin. 


57. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


58. 

Seakan-akan bidadari itu permata yakut 
dan maijan. 


59. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


60. 

Tidak ada balasan kebaikan kecuali ke- 
baikan (pula). 


61. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

& j '' *■ 

62. 

Dan selain dari dua surga itu ada dua 
surga lagi 1448 ). 


63. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan?, 


64. 

kedua s urga itu (kelihatan) hijau tua war- 
nanya. 


65. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

x ^ > 

66. 

Di dalam kedua surga itu ada dua mata 
air yang memancar. 

OCi- ij U-jfr 

67. 

Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

j'u j hi Cs'*-* 

68. 

Di dalam kcduanya ada (macam-macam) 
buah-buahan dan kurma serta delima. 


69. 

Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 


1448) Selain dua luiga yang rersebut di atas ada lag) dua surga yang disrdudun untuk orang-orang 
mu 'nun yang kurang derajatnya dan orang-oiang mu 'min yang dimasukkan kc dalam surga 
yang pettama. 


890 


55 AR RAHMAAN (YANG MAHA PEMURAH) 


JUZ 27 


70. Di dalam surga-surga itu ada bidadari- 
bidadari yang baik-baik lagi uantik-can- 
tik 

71. Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan'' 

72. (Bidadari-bidadari) yang jclita, putih ber- 
dh dipingit dalam rumah. 

73. Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan'’ 

74. Mereka lidak pcmali disentuh oleh manu- 
sia scbclum mereka (penghuni-penghuni 
syurga yang menjadi suami mereka) dan 
tidak pula oleh jin. 

75. Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? 

76. Mereka bertclekan pada bantal-bantal yang 
hijau dan permadani-petmadani yang in- 
dah, 

77. Maka ni’mat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan'’ 

78. Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mem- 
punyat kebesaran dan karunia. 


&>< 


JC ^2=0 H ' * .jU 




PENUTUP 

Surat Ar Rahmaan mcnycbutkan bermacam-macam ni'mat Allah yang teUh dilimpahkan 
kepada hamba-hamba-Nya yaitu dengan menctptakan alam dengan segala yang ada padanya. 
Kcmudian dtterangkan pembalasan di akhirat, keadaan penghuni neraka dan keadaan penghuni 
surga. dan diterangkan pula keadaan di dalam surga yang dijanjikan Allah kepada oiang yang 
bertakwa. 

HUBUNCAN SURAT AR RAHMAAN DENGAN SURAT Al. WAAQIAH. 

1. Kcdua surat ini sama-sama mencrangkan keadaan di akhirat dan keadaan di syurga dan di 
neraka. 

2. Dalam surat At Rahmaan diterangkan azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang ber- 
dosa dan ni'mat yang diterima orang-orang yang bertakwa; dijelaskan bahwa ada dua macam 
surga yang disediakan bagi orang-orang mu ’min. Pada surat Al Waaqi’ah diterangkan pemba- 
gian manusia di akhirat kepada tiga golongan, yaitu golongan kiri, golongan kanan dan golong- 
an orang-orang yang lebih dahulu beriman dan diterangkan pula bagaimana nasib masing- 
masing golongan itu. 


JUZ 27 


56. AL WAAQI’AH (HAR1 KIAMAT! 


891 



AL WAAQI’AH (HARI KIAMAT) 


MUQADDIMAH 


Surat Al Waaqi’ah terdiri atas 96 ayat, termasuk gnlongan-golongan surat-surat Makkiyyah. 
diturunkan sesudah sural Thaa Haa. 

Dinamai "Al Waaqi'ah” (Hari kiamat), diambil dan perkataan Al Waaqi’ah yang tcrdapat 
pada ayat pcrtama surat ini. 


Pokok-pokok isinya 


/. Keimanan. 


Huru hara di waktu terjadinya hari kiamat; manusia di waktu berhisab terbagi 
atas tiga golongan, yaitu golongan yang berscgcra mcnjaJankan kebaikan, golongan 
kanan dan golongan yang celaka serta balasan yang diperoleh oleh masing-masing 
golongan; bantahan Allah tcrhadap kcingkaran orang yang mcngingkari adanya 
Tuhan, hari bcrbangkit, dan adanya hisab; Al Qur’an bcrasal dari I.auh Mahfuuzh. 


Gambaran tentang surga dan neraka 


892 


56. AL WAAQI'AH (HARI KIAMAT) 


JU7. 27 



AL WAAQI’AH (HARI KIAMAT) 

SURAT Kfc 56 : 96 ayat. 


Dengan mcnyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


KEJA DIAN-KEJA DIA .V BESAR PAPA HARI 
KIAMAT. 

Pada hari kiamat manusia terbagi kepada tiga 
golongan. 

I. Apabila terjadi hari kiamat, 




tcrjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan 
(disangkal). 

(Kejadian itu) merendahkan (satu golong- 
an) dan meninggikan (golongan yang lain). 

apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dah- 
syatnya, 

dan gunung-gunung dihancur luluhkan se- 
hancur-hancumya. 




maka jaditah dia dcbu yang bcterbangan 




dan kamu mcnjadi tiga golongan 


Golongan kartan, golongan kin dan orang-orang 
yang paling dahulu heriman. 

8. Yaitu golongan kanan t449 ). Alangkah mu- 
lianya golongan kanan itu. 

9, Dan golongan kiri |4S0 ). Alangkah seng- 
saranya golongan kiii itu. 


Dan orang-orang yang paling dahulu ber- 
iman, merckalah yang paling dulu (masuk 
surga). 


1449) . Golongan kanan. ialah orang-orang yang nienenma buku-buku catatan arnal mereka dengan ta- 

ngan kanan 

1450) Golongan kui. ialah orang-orang yang menerima buku-buku catatan amal mereka dengan tangan 
kin. 



JUZ 27 


56. AL WAAQI’AH (HAR1 KIAMAT) 


893 



Balasan kepada arang-arang yang paling dahulu 
beriman. 

1 1 . Mereka itulah orang yang didekatkan fke- 
pada Allah). 


Berada dalam surga kcni’matan. 

Segolongan bear dari orang-orang yang 
tcrdahulu , 


dan segolongan kecil dari orang-orang yang 
kcmudian 145 1). 

Mereka berada di atas dipan yang bcrtah- 
tahkan cm as dan pcrmata. 


seraya bertelekan di atasnya bcrhadap- 
hadapan. 

Mereka dikelilingi olch anak-anak muda 
yang tetap muda, 

dengan membawa gelas, cerek dan sloki 
(piala) be risi minuman yang diambil dari air 
yang mengalir. 

mereka tidak pening karenanya dan tidak 
pula mabuk, 

dan buah-buahan dari apa yang mereka 
pilih, 

dan daging burung dari apa yang mereka 
inginkan. 

Dan (di dalam surga itu) ada bidadari- 
bidadari yang bermata jcli. 


& Jj 

: S' 

5 Si j 0y6jUt$ 




laksana mutiara yang terrdmpan baik 


Sebagaj balasan hagi apa yang telah me 
rcka keijakan. 


Mereka tidak mendengar di dalamnya 
perkataan yang sia-sia dan tidak pula per- 
kataan yang menimbulkan dosa. 


akan tetapi mereka mendengar ucapan 
salam. 




145 1). Yang dtmaksud orang-orang dahulu ialah scluruh umat-umat para nabi-nabi acbelum Nabi Mu 
hammad s.a dan yang dimaksud orang yang kemudian ialah umat Nabi Muhammad s.a.w 


894 


56. AL WAAQPAH (MARI KIAMAT) 


JUZ 27 



Balasan kepada golongan kanan. 

27. Dan golongan kanan. alangkah bahagia 
nya golongan kanan itu. 


28. Berada di antara pohon bidara yang lidak 
berduri, 


29. dan pohon pisang yang bersusun-susun 
(buahnya). 


dan naungan yang tcrbcntang luas 


dan au yang tercurah 


dan buah-buahan yang banyak 


Yang lidak bcrhenti (buahnya) dan tidak 
tcrlarang mcngambilnya. 


dan kasur-kasur yang tebal lagi crnpuk 


Scsungguhnya Kami mcnciptakan mereka 
(bidadari-btdadari) dengan langsung •452) 

dan Kami jadikan mereka gadis-gadis pe- 
raw an, 


penult tinia lagi scbaya umurnya 


38. (Kami ciptakan mereka) untuk golongan 
kanan. 

39. (yaitu) segolongan besar dan orang-otang 
yang terdahulu. 

40. dan segolongan besar pula dari orang yang 
kemudian. 

Azab atat golongan kiri dan lempelak unruk 
mereka. 

41. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri 


Dalam (siksaan) angin yang amat panas 
dan air yang panas yang mendidih. 


dan dalam naungan asap yang hitam. 


l4S2).Maksudnya mereka diciptakan tanpa rnelalui kelalman dan langsung menjadi gadis 


JLZ 27 


56. AL WAAOI'AH (HARI KIAMAT) 


895 



44 Tidak sejuk dan tidak menyenangkan 


45. Sesungguhnya mercka vebelum itu hidup 
bermewah-mewah. 


46. Dan mercka terus-mcnerus mcngerjakan 
dosa yang besar. 


4 7. Dan mercka sclalu mengatakan "Apakah 
apabila kanii mati dan menjadi tanah dan 
lulang bclulang. apakah sesungguhnya kami 
benar-benar akan dibangkitkan kcmbali?. 

i l c&zjC'j s ) 

48 apakah bapak-bapak kami vang terdahulu 
'dibangkitkan pula) 1 ” 


49 Katakantah: "Sesungguhnya orang-orang 

yang terdahulu dan orang-orang yang ter- 
kemudtan. 


50. benar-benar akan dikumpuikan di waktu 
tertentu pada hart yang dikenat. 


5 1 Kemudian sesungguhnya kamu hai nrang 
yang sesat lagi mendustakan. 

ft) p 

5 2. benar-benar akan memakan pohon zaq- 
qum, 


53. dan akan memenuhi perutmu dengannya 


54 Sesudah itu kamu akan meminum air 
yang sangat panas. 


55. Maka kamu minum seperti unta yang sa- 
ngat haus minum. 


S6. Itulah hidangan untuk mcreka pada hari 
Pembalasan". 


57 Kami telah mentiptakan kamu, maka 
mengapa kamu tidak membenarkan (hari 
betbangkit)"’ 


58. Maka terangkanlah kepadaku tentang nut- 
fah yang kamu pancarkan. 


59. Kamukah yang mcnciptakannya, atau Ka- 
mikah yang mcnciptakannya'’ 



896 


56. AL W AAQFAH (HARI KlAMAT) 


JUZ 27 


60. 

Kami telah menentukan kematian di an- 
tata kamu dan Kami sekali-kali. tidak da- 
pat dikalahkan. 


61. 

untuk mcnggantikan kamu dengan orang- 
utang yang seperti kamu (dalam dunia) 
dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) 
dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. 


62. 

Dan scsungguhnya kamu telah menge- 
tahui penciptaan yang pertama. maka 
niengapakah kamu tidak mengambil pe- 
lajaran (untuk penciptaan yang kedua)? 


63. 

Maka teiangkanlah kepadaku tentang yang 
kamu tanam? 


64. 

Kamukah yang menumbuhkannya atau- 
kah Kami yang menumbuhkannya? 


65 

Kalau Kami kchendaki, benar-benai Kami 
jadikan dia kering dan hancur; maka ja- 
dilah kamu hetan tercengang. 


66. 

(Sambil berkata): "Scsungguhnya kami 

benar-bcnar menderita kerugian, 

A r A i?\ 

67, 

bahkan kami menjadi orang yang tidak men- 
dapat hast! apa-apa." 


68. 

Maka teiangkanlah kepadaku tentang air 
yang kamu minum. 


69. 

Kamukah yang menurunkannya dari awan 
ataukah Kami yang menurunkan? 


70. 

Kalau Kami kehendaki niscaya Kami jadi- 
kan dia asin. maka mengapakah kamu tidak 
bersyukur? 


71. 

Maka terangkanlah kepadaku tentang api 
yang kamu nyalakan (dari gosokan-goso- 
kan kayu). 


72. 

Kamukah yang menjadikan kayu itu atau 
Kamikah yang menjadikannya? 


73. 

Kami menjadikan api itu untuk peringatan 
dan bahan yang beiguna bagi musafir 
di padang pasir. 



li;z 27 


56. AL WAAQI’AH (HARI K1AMAT) 


897 





Maka bcrtasbihlah dcngan (menyebut) nama 
Tuhanmu yangMaha Bcsar 


SUMPAH ALLAH TEN TANG KEMVLIAAN Al 
QUR'AN. 

75. Maka Aku bersumpah dengan tcmpat ber 
cdarnya bintang-bintang, 


Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah 
yang besar kalau kamu mengctahui, 

sesungguhnya Al Qur'an ini adalah baca- 
an yang sangat mulia, 


pada kitab yang terpclihara (Lauh Mah 
fuzh). 


79. tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba 
yang disucikan. 






80. Diturunkan dari Tuhan semcsta alam. 


81. Maka apakah kamu menganggap remeh 
saja Al Qur'an ini’’. 


82. kamu (mengganti) rezki (yang Allah beri 
kan) dengan mendustakan (Allah). 


padahal kamu kctika rtu meliliat 




dan Kami lebih dekat kepadanya daii- 
pada kamu. Ictapi kamu cidak melihat, 

maka mengapa jika kamu tidak dikuasai 
(olch Allah)? 


Kamu tidak mengembalikan nyawa itu 
(kcpada tempatnva) jika kamu adalah 
orang-orang yang benar? , 

adapun jika dia (orang yang mati) ter- 
masuk oiang yang didekatkan (kepada 
Allah), 

maka dia mcmperoleh kctenteraman dan 
rezki serta surga keni'matan 


898 


56. AL WAAQI'AH (HARI KIAMAT) 


JUZ 27 



JUZ 27 


57. AL HADIID (BES1) 


899 



AL HADIID (BES1) 


MUQADDIMAH 


Surat At Hadiid tcrdiri atas 29 ayat, tcrmasuk golongan surat-surat Madaniyyah, diturunkan 
scsudah surat Az Zalzalah. 

Dinamai ”A1 Hadiid” (Besi), diambil dari perkataan "At Hadiid" yang tezdapat padaayat 25 
surat ini. 


Pokok-pokok isinya. 


I Keimanan 


Hanya kepada Allah kembali scmua uruvan; bebcrapa sitat Allah dan beberapa As- 
maa-ul Husna serta pernyataan kekuasaan Allah di langit dan di bumi. 


2. Hukum-hukum 


Perintah menafkahkan hazta. 


Keadaan orang-orang munafik di hari kiamat; hakikat kehidupan dunia dan ke- 
hidupan akhirat; tujuan pcnciptaan bcsi, tujuan diutusnya para rasul; kehidupan 
kerahiban dalam agama N'asrani bukan berasal dazi ajaran Nabi Isa a.s.; celaan 
kepada orang-orang bakhil dan orang yang menyuruh orang-orang lain berbuat 
bakhil 


900 


57. AL HADIID (BESI) 


JUZ 27 







gftjgj g 







AL HADIID (BESI) 

SURAT KE 57: 29 ay at. 


Denman menyebut nama Allah Yang Maha 
i’emurah lagi Maha Penyayang. 

SEGA LA SESUATU PADA HAKEKATNYA Ml- 
UK ALLAH MAKA JANG AMAH KAMU ME 
RASA tit RAT MENA EKAHKA V HART A DAN 
REZK/MU D1 JALAN A LLAH. 

1. Semua yang berada di langit dan yang 
berada di bumi bcrtasbih kepada Allah 
(menyatakan kebesaxan Allah). Dan Dia- 
lah Yang Maha Pcrkasa lagi Maha Bijaksana. 

2. Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bu- 
mi, Dia menghidupkan dan mematikan. 
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


3. Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang 
Zhahir dan Yang Bathin 1453 ); dan Dia 
Maha Mengetahui segala sesuatu. 

4. Dialah yang menciptakan langit dan bu- 
mi dalam enam hari; Kemudian Dia bcr- 
semayam di atas Arsy 1454 ) Dia menge- 
tahui apa yang masuk ke dalam bumi dan 
apa yang keluat danpadanya dan apa 
yang tuiun dart langit dan apa yang natk 
kepadanya 1455 ). Dan Dia betsanta kamu 
di mana saja kamu berada. Dan Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

5. Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan 
bumi. Dan kepada AUah-lah dikembali- 
kan segala urusan. 






i$J)l 'j 'J) b 


jbj c j4 JeSi 'j *A 


& 

j oji 
J) J^}S’ 1 j 1 'S'A'y* 

ft- • * **'{*'" ^ \'+ tr'K" 

^5 j: j> c uj 

jybo'bj aji'j 

0 j vilj J bybJ 1 K 


1453) . Yang dimaksud dengan "Yang Awwai" Utah, yang telah ada sebelum segala sesuatu ada. "Yang 

Akhir" lalah yang tetap ada sctclah segala sesuatu musnah. "Yang Zhahir" ialah Yang Maha Tinggi, 
liada di atas-Nya suatu apapun. dan Al Bathin : Yang tidak ada sesuatupun yang mcnghalangiNya dan 
Dia lebih dekat kepada makhluk-Nya daripada makhluk itu scndin kepada dirinya 

1454) Lihat not no. 548. 

1455) Yang dimaksud dengan "yang naik kepada-Nya" antara tain amai-ama! dan do'a-do'a hamba. 


JUZ 27 


57. AL HADIID (Bfc'SI) 


901 


6. Dialah yang memasukkan malam ke da- 
lam siang dan memasukkan siang ke da- 
lam malam 1 *56) Dan Dia Maha Menge- 
tahui segala isi had. 


7. BenmanUh kamu kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan nalkahkanlah sebagian daii 
hartamu yang Allah telah menjadikan 

kamu menguasainya 14 * 7 ) Maka orang- 

orang yang bcriman di antara kamu dan 
menafkahkan (sebagian) dari hartanya 
memperoleh pahala yang besar. 

8. Dan mengapa kamu tidak bcriman ke- 
pada Allah padahal Rasul menyeru kamu 
supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. 
Dan scsungguhnya Dia telah mcngambil 
perjanjianmu jika kamu adalah orang- 
orang yang berimanl 4s# ). 

9. Dialah yang mcnurunkan kepada hamba- 
Nya ayat-ayat yang terang (Al Qur’an) 
supaya Dia mengeluarkan kamu dari ke- 
gelapan kepada cahaya. Dan sejungguh- 
nya Allah benar-benar Maha Penyantun 
lagi Maha Penyayang terhadapmu. 

10. Dan mengapa kamu tidak mcnafkahkan 
(sebagian hartamu) pada jalan Allah, pa- 
dahal Allah-lah yang mempusakai (mem- 
punyai) langit dan bumi? Tidak sama di 
antara kamu orang yang menafkahkan 
(hartanya) dan berperang sebelum pe- 
naklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi 
derajatnya daripada orang-otang yang 
menafkahkan (hartanya) dan berperang 
sesudah itu. Allah menjanjikan kepada 
masing-maang mereka (balasan) yang le- 
bih baik. Dan Allah mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 


/*. ) -t if I-? M .- 

^ ^ \ ’** \ * ’•* \ \ * \^ 

C-_ji UaXS’^jf'j 

Li jsj 

0^3 

;p5 J03 

'CSi’&L' Ldj y* jr 

jL} ijsjj iyi*' j>Jfe 


1456) . Yang dimakiud dengan "memasukkan malam ke dalam siang” yang menjadikan malam lebih 

panjang dan siang. dan "mcmasukkan siang ke dalam malam” talah menjadikan siang lebih pan- 
jang dari malam. Sebagai yang terjadi pada musim panas dan dingin. 

1457) . Yang dimaksud dengan menguasai di uni lalah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik 
pada hakikatnya adalah pada Allah. Manuna menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hu- 
kum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir atau boros. 

1458) . Yang dimaksud dengan perjanjianmu ulah peijanjian rub Bam Adam sebelum diiahiikan ke dunia 

bahwa dia mengakui tnaik saksi), bahwa Tuhan-nya lalah Allah, seperti tersebut dalam ayat 172 
suiat Al A'raaf 



902 


57. AL HADIID (BF.SI) 


JU7. 27 


1 1 . Siapakah yang mau tneminjamkan ke- 
pada Allah pinjaman yang baik, maka 
Allah akan melipat-gandakan (baiasan) 
pinjaman itu uniuknya, dan dia akan mem- 
peroleh pahala yang banyak, 

12. (yaitu) pada hart kctika kamu mclihat 
oiang mu’min laki-iaki dan perempuan. 
sedang cahaya mcreka bcrsinar di hadap- 
an dan di sebelah kanan mereka, (dikata- 
kan kepada mereka) "Pada hail ini ada 
bcrita gembvra untukmu, (yaitu) surga 
yang mcngalir di bawahnya sungai-su- 
ngai, yang kamu kekal di dalamnya. Itu- 
lah kebeiuntungan yang banyak. 

1 3. Pada hari ketika orang-orang munafik 

laki-laki dan perempuan berkata kepada 
orang-orang yang beriman: "Tunggulah 

kami supaya kami dapat mengambil se- 
bahagian dari cahayamu". Dikatakan (ke- 
pada mereka) "Kembalilah kamu ke be- 
lakang dan carilah sendiri cahaya (untuk 
mu)”. Lalu diadakan di antara mereka 
dinding yang mempunyai pintu, Di se- 
betah dalamnya ada rahmat dan di sebe- 
lah luarnya dari situ ada siksa. 

14. Orang-orang munafik itu memanggil me- 
reka (orang-orang mu'min) scraya ber- 
kata ”Bukankah kami dahulu bersama- 
sama dengan kamu?” Mcreka menjawab: 
"Benar, tetapi kamu mcncclakakan diri- 
mu sendiri dan menunggu (kehancuran 
kami) dan kamu ragu-ragu serta ditipu 
oleh angan-angan kosong schingga da- 
tanglah ketetapan Allah; dan kamu telah 
ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang 
amat penipu. 

15. Maka pada hari ini tidak diterima tebus- 
an dari kamu dan tidak pula dari orang- 
orang kafir. Tempat kamu iatah neraka. 
Dialah tempat bctlindungmu. Dan dia 
adalah sejahat-jahat tempat kembali. 


16. Bclumkah datang waktunya bagi orang- 
orang yang beriman, untuk tunduk hati 
mereka mengingat Allah dan kepada ke- 
benaran yang telah turun (kepada me- 
reka), dan janganlah mereka seperti 


& & ^>y 
bj_ 


;>oJ y C/L)Q \jj& 

j\ \y~* \ & 



JUZ 27 


57. AL HADIID (BF.SI) 


903 


orang-orang yang sebelumnya telah 
diturunkan A1 Kitab kepadanya, kcmu- 
dian bcrlalulah masa yang panjang atas 
mereka lalu hati mereka menjadi keras. 
Dan kebanyakan di antara mereka ada- 
lah orang-orang yang fasik 

17. Ketahuilah olehmu bahwa scsungguhnya 
Allah menghidupkan bumi sesudah mati- 
nya. Scsungguhnya Kami telah menjelas- 
kan kepadamu tanda-tanda kebesaran 
(Kami) supaya kamu memikirkannya. 

18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah 
baik laki-laki maupun percmpuan dan me- 
mmjamkan kepada Allah pinjaman yang 
baik, niscaya akan dilipat gandakan (pem- 
bayarannya) kepada mereka; dan bagi me- 
reka pah ala yang banyak. 

19. Dan orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang- 
orang Shiddiqien 1459 ) dan orang-orang 
yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. 
Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. 
Dan orang-orang yang kafir dan mendus- 
takan ayat-ayat Kami, mereka itulah peng- 
huni-penghuni ncraka. 

20. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidup- 
an dunia itu hanyalah permainan dan 
suatu yang melalaikan, perhiasan dan 
bermegah-megah antara kamu serta ber- 
bangga-banggaan tentang banyaknya harta 
dan anak, seperti hujan yang tanam-ta- 
namannya mengagumkan para petani, ke- 
rn udian tanaman itu menjadi kering dan 
kamu Iihat warnanya kuning kemudian 
menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) 
ada azab yang keras dan ampunan dari 
Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehi- 
dupan dunia ini tidak lain hanyalah ke- 
senangan yang menipu. 


21. Berlomba-lombalah kamu kepada (men- 
dapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan 
surga yang luasnya seluas tangit dan 
bumi, yang disediakan bagi orang-orang 




. _ . i r i-'i v vms ^ 


j-4) 

^-aj==»J ^yj 


r - ” "u » S'" 

Uj 511 1 

i-' > - Kc - - " . r - 1 -- 

ijtjj**-* okVj}-*' 

C>j£\ *u3 J?y£ 


1459). Lihat not no. 314. 



904 


57. ALHADIID (BESI) 


JUZ 27 


yang bcriman kepada Allah dan Rasul- 
rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberi- 
kan-Nya kepada siapa yang dikehendaki- 
Nya. Dan Allah metnpunyai karunia yang 
besar. 

22. Tiada suatu bencanapun yang menimpa 
di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sen- 
diri melainkan telah tertulis dalam kitab 
(Lauh Mahfuzh) scbelum Kami mencip- 
takannya. Sesungguhnya yang demikian itu 
adalah mudah bagi Allah. 


^ JvJJ oi. 


23. (Kami jclaskan yang demikian itu) su- 
paya kamu jangan berduka cita tcrhadap 
apa yang luput dari kamu, dan supaya ka- 
mu jangan terlalu gembira 1460 ) terhadap 
apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan 
Allah tidak menyukai set lap orang yang 
so m bong lagi membanggakan diri, 

24. (yaitu) orang -orang yang kikir dan me- 
nyuruh manusia berbuat kikir. Dan 
barangsiapa yang berpaling (dari perintah- 
perintah Allah) maka sesungguhnya Allah 
Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha Ter- 
puji. 

BESI ADALAH KARUNIA ALLAH YANG 
MERUPAKAN POKOK KEKUATAN UNTUK 
MEMBELA AGAMA ALLAH DAN MEME- 
NUHl KEPER L UA N HIDUP 

25. Sesungguhnya Kami telah mengutus ra- 
sul-rasul Kami dcngan mcmbawa bukti- 
bukti yang nyata dan telah Kami turun- 
kan bersama mereka Al Kitab dan ne- 
raca (keadilan) supaya manusia dapat me- 
laksanakan keadilan. Dan Kami cipta- 
kan besi yang padanya terdapat kekuatan 
yang hebat dan berbagai manfaat bagi 
manusia, (supaya mereka memperguna- 
kan besi itu) dan supaya Allah mcnge- 
tahui siapa yang menolong (agama)Nya 
dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak 
dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha 
Kuat lagi Maha Pcrkasa. 


4 S ' ^ 

^ Jjri J*J 




\\ > >■ 


JoaX-' Ojj' • jL'i '' 1 \ 



1460). Yang dimaksud dcngan terlalu gembua: lalah gembua yang telah melampaui batas yang me- 
nyebabktn kesombongan, ketakaburan dan lupa kepada Allah. 



JUZ 27 


57. AL HAD11D (BF.SI) 


905 


• S k. k 


26. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus 
Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan kc- 
pada ke turn nan keduanya kenabian dan 
Al Kitab, maka di antara mereka ada 
yang menerima petunjuk dan banyak di 
antara mereka fasik. 

TIDAK ADA RAHBASIYAH (KERAHIBAN) 

DALAM AGAMA ISLAM 

27. Kcmudian Kami inngkan di bclakang 
mereka rasul-rasul Kami dan Kami 
inngkan (pula) Isa putra Maryam; 
dan Kami berikan kepadanya Injil dan 
Kami jadikan dal am hati orang-orang 
yang mengjkutinya rasa santun dan kasih 
sayang Dan mereka mengada-adakan 
rahbaniyyah 1461 ) padahal Kami tidak me- 
wajibkannya kepada mereka tetapi (me- 
rcka scndirilah yang mengada-adakan- 
nya) untuk mencari keridhaan Adah, 
lalu mereka tidak memeliharanya dengan 
pemeliharaan yang semestinya. Maka Ka- 
mi berikan kepada orang-orang yang beir- 
iman di antara mereka pahalanya dan ba- 
nyak di antara mereka orang-orang fasik. 

28. Hai orang-orang yang beriman (kepada 
para rasul), bertakwalah kepada AUah 
dan bcrimanlah kepada Rasul-Nya, nis- 
caya Allah memberikan rahmat-Nya ke- 
padamu dua bagian, dan menjadikan un- 
tukmu cahaya yang dengan cahaya itu ka- 
mu dapat beijalan dan Dia mengampuni 
kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang, 

29. (Kami terangkan yang demikian itu) su- 
paya ahli Kitab mengetahui bahwa me- 
reka tiada mendapat sedikitpun akan 
karunia Allah (jika mereka tidak beriman 
kepada Muhammad), dan bahwasanya 
karunia itu adalah di tangan AUah. Dia 
bertkan karunia itu kepada riapa yang di- 
kehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai 
karunia yang besar. 




CJr=z*J* LhjfjC-' _) 

\p\'c 

y'- 

' l .'.s’- 
I J by 

.All ' 

\ v-54=t ] ' JA I 
1 X- J-Uaiu 1 j'j 

& JSyL ' jbbk '' i 5 iuJj J* A-yby 


1461). Yang dimakiud dengan Rahbaniyyah ulah tidak beruten itiu tidak benuami dan mengurung din 
dal am biaxa. 


906 


57. AL HAD1ID <BES1> 


Jl’Z 27 



PENUTUP 


Surat A) Madrid pada umumnya mcncrangkan hal-hal yang berhubungan dcngan anjuran 
bernatkah dan mcmbclanjakan harta di jalan Allah. Dan juga menerangkan bahwa Allah mengutus 
para nabi dengan membawa agama untuk kebahagiaan hidup manusia. di samping itu menciptakan 
best yang bermanfaat bagi manusia dalam kehidupannya dan untuk mempertahankan agama yang 
dibawa oleh rasul-rasul itu. 


HVBUNGAN SURA TAI. HA DUO DENGAS SURAT Al. MUJAADILAH 

j. Pada surai Al Hadiid discbutkan bcbcrapa Al Asmaa ul Husna. di antaranya ialah ''Al Bathin’’ 
dan "mcngctahui scgala sesuatu", sc dang pada surat Al Mujaadilah disebutkan bahwa Allah 
mcngetahui pettibicaiaan-pembicaraan yang dirahasiakan. 

2. Pada akhtr surat Al Hadiid disebutkan bahwa Allah mcmpunyai karunia-Nya kepada wanita, 
yaitu dcngan menghilangkan hal-hal yang mcrugikan pihak wanita pada hukum rhihar yang 
bcrlaku dikalangan Arab Jahiliyah. 


JUZ 28 


58. AL MUJAADILAH (WANITA YANG MLNGAJUKAN GL’GATAN) 


907 



AL MUJAADILAH 

(WANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN) 


MUQADDIMAH 


Surat A1 Mujaadilah terdiri atas 22 ayat, termasuk golongan surat Madaniyyah, diturunkan 
sesudah jurat A1 Munaaflquun. 

Surat ini dinamai "Al Mujaadilah (wanita yang mengajukan gugatan) k arena pada awal surat 
ini disebutkan bantahan scoring peiempuan. menurut riwayat bernama Khaulah binti Tsa la bah 
terhadap sikap suaminya yang telah menzhihamya. Hal ini diadukan kepada Rasulullah sa.w. 
dan dia menuntut supaya beliau memberikan putusan yang adil dalam persoaian itu. 

Dinamai juga "Al MujaadaJah" yang berarti "perbantahan” 


Pokok-pokok isinya 


1, Hukum 


Hukum zhihar dan sangsi-sangsi bagi orang yang melakukannya bila ia mcnarik 
kembali perkataannya; larangan menjadikan musuh Allah sebagai teman. 


2. Dan lain-lain 


Mcnjaga adab sopan santun dalam suatu majlis pertemuan; adab sopan santun ter 
hadap Rasulullah va.w 


908 


58. AL MUlAADILAH (WANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN) 


Jl'Z 28 




Sesungguhnya Allah telah mendcngar per- 
kataan wanita yang memajukan gugatan 
kepada kamu tentang suaminya, dan me- 
ngadukan (halnya) kepada Allah. Dan 
Allah mendengax soal jawab an tax a ka- 
mu berdua. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendcngax lagi Maha Melihat 1 

Orang-orang yang mertthihar isterinya di 
antaia kamu, (menganggap isterinya se- 
bagai ibunya, padahal) tiadalah uteri me- 
reka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak 
lain hanyalah wanita yang melahirkan me- 
reka. Dan sesungguhnya mereka sung- 
guh-sungguh mengucapkan suatu perka- 
taan yang mungkax dan dusta. Dan se- 
sungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Ma- 
ha Pengampun 






1462). Sebab turunnya ayat ini taiah berhubungan dengan peisoalan seotang wanita yang bemaxna Kha- 
ulah binli Tsa 'labah yang telah duhihar oleh suaminya Aus bin Shannt, yaitu dengan mengaiakan 
kepada isterinya. "Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku”, dengan maksud dia tidak boleh 
lagi menggauli isterinya. sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat Jahiliyah 
kalimat zhihar seperti itu sudah sama dengan mcnthalak isteri. Maka Khaulah mengadukan halnya 
itu kepada Rasulullah s.a.w. Kasululiah menjawab. bahwa dalam hal ini belum ada keputusan 
Allah. Dan pada riwavat yang Iain Rasulullah mengaiakan "Engkau telah diharamkan berse- 
tubuh dengan dia” Lalu Khaulah berkata: "Suamiku belum menyebut kata-kata thalak. Kemu- 
dian Khaulah berulang-ulang mendesak kepada Rasulullah supaya menetapkan suatu keputusan 
dalam hal ini. sehtngga kemudian turunUh ayat mi dan ayat-ayat berikutnya. 




JUZ 28 


58 AL ML'JAADILAH (WANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN) 


909 


T 


fm 


U A 


3. Orang-orang yang mcnzhihar isteri mere- 
ka, kemudian mereka hendak menank 
kembali apa yang mereka ucapkan, maka 
(wajib atasnya) memerdekakan seorang 
budak sc bclu m kedua suami isteri itu ber- 
campur Demikianlah yang diajarkan ke- 
pada kamu, dan Allah Maha Mengctahui 
apa yang kamu kerjakan. 

4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan 
(budak), maka (wajib atasnya) berpuasa 
dua bulan berturut-turut sebelum kedua- 
nya bercampur. Maka siapa yang tidak 
kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan 
enam puluh nrang miskin. Demikianlah 
supaya kamu beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, 
dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang 
sangat pedih 

5. Sesungguhnya orang-orang yang menen- 
tang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat 
kehinaan sebagaimana orang-orang yang 
sebelum mereka tclah mendapat keluna- 
an. Sesungguhnya Kami telah menurun- 
kan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi 
orang-orang kalir ada siksa yang meng- 
hinakan. 

6. Pada hari ketika mereka dibangkitkan 
Allah semuanya, lalu diberitakan-Nya ke- 
pada mereka apa yang telah mereka kerja- 
kan. AUah mengumpulkan (mencatat) amal 
perbuatan itu, padahal mereka telah me- 
lupakannya. Dan Allah Maha Menyaksi- 
kan scgala sesuatu. 

Crkan terhadap perundingan rabasia untuk me- 
musuhi Islam. 

7. Tidakkah kamu perhatikan, bahwa se- 
sungguhnya Allah mengetahui apa yang 
ada di langit dan apa yang ada di bumi? 
Tiada pcmbicaraan rahasia antara Qga 
orang, melainkan Dia-Lah yang kcempat- 
nya. Dan tiada (pembicaraan antara ) li- 
ma orang, melainkan Dia-lah yang ke- 
enamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan 
antara (jumlah) yang kurang dari itu atau 
lebih banyak. melainkan Dia ada bersama 
mereka di manapun mereka berada Ke- 
mudian Dia akan memberitakan kepada 


Hi. jt 


S? dQ&y ft 


— 







aJi 1 A — X>- 1 


A f '>■ 


xk 




910 


58 Al MU1AADILAH (W ANITA YANG MENGAJLKAN GUGATAN) 


JUZ 28 


mereka pads hari kiamat apa yang te- 
lah mereka ketjakan. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahut segala sesuatu. 

8. Apakah tiada kamu perhatikan orang- 
orang yang telah dilarang mengadakan 
pcmbicaraan rahasia. kemudian mereka 
kembali (mengerjakan) Laiangan ito dan 
mereka mengadakan pcmbicaraan raha- 
sia untuk berbuat dosa, permusuhan dan 
durhaka kepada Rasul. Dan apabita mere- 
ka datang kepadamu, mereka mengucap- 
kan salain kepadamu dengan member! sa- 
lam yang bukan scbagai yang diteniukan 
Allah untukmu. Dan mereka mengatakan 
pada diri mereka sendin: "Mcngapa Allah 
tiada mcnyiksa kita disebabkan apa yang 
kita katakan itu?” Cukuplah bagi meieka 
neraka Jahannam yang akan mereka ma- 
suki. Dan neraka itu adalah seburuk-bu- 
ruk tempat kembali. 

9. Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu mengadakan pcmbicaraan rahasia, 
janganlah kamu membicarakan tentang 
membuat dosa, permusuhan dan durhaka 
kepada Rasul. Dan bicar ak an lah tentang 
membuat kebajikan dan takwa. Dan ber- 
takwalah kepada Allah yang kepada-Nya 
kamu akan dikembalikan. 

10. Sesungguhnya pcmbicaraan rahasia itu 
adaJah dari syaitan, supaya orang-orang 
yang beriman itu berduka cita. sedang 
pcmbicaraan itu tiadalah memberi rau- 
dharat sedikitpun kepada mereka, kecuali 
dengan izin Allah dan kepada AUah-lah 
hendaknya orang-orang yang beriman ber- 
tawakkal. 

Sopon sanrun menghadin mo/lit ,\abi. 

11. Hai orang-orang yang beriman, apabila 
dikatakan kepadamu. "Betlapang-lapang- 
lah dalam majlis", maka lapangkanlah. 
niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan: "Ber- 
dirilah kamu. maka bcrdirilah, niscaya 
Allah akan mcninggikan orang-orang yang 


’iCS-'pA 






&& '4 

0 


4di( rt_- ij 



JU7. 28 


58. AL MUJAADILAH (W ANITA YANG MrNGAJUKAN GL’GATAN) 


911 


rm 


be run an di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajai. 
Dan Allah Maha Mcngetahui apa yang 
kamu kcqakan. 

12. Hai orang-orang yang beriman. apabila 
kamu mengadakan pembicaraan khusus 
dengan Rasul hendaktah kamu menge- 
luarkan sedekah (kepada orang miskin) 
sebelum pembicaraan itu. Yang demi- 
kian itu adalah lebih baik bagimu dan lcbih 
bersih; jika kamu tiada memperoleh (yang 
akan disedekahkan) maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penya- 
yang. 

13. Apakah kamu takut akan (menjadi mis- 
kin) karcna kamu mcmbcrikan scdckah 
sebelum pembicaraan dengan Rasul’ Ma- 
ka jika kamu tiada memperbuatnya dan 
Allah telah memberi taubat kepadamu 
maka dirikanlah sembahyang, tunaikan- 
lah zakat dan taatlah kepada Allah dan 
Rasul-Nya; dan Allah Maha Mcngetahui 
apa yang kamu kerjakan. 

La ran gan her reman dengan orang-orang yang 
memusuhi Islam. 

14 . Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang 
mcnjadikan suatu kaum yang dimurkai 
Allah sebagai teman’ Orang-orang itu 
bukan dari golongan kamu dan bukan 
(pula) dari golongan mereka. Dan me- 
reka bcrsumpah untuk mcnguatkan ke- 
bohongan. sedang mereka mengetahui. 

15. Allah telah menyediakan bagi mereka 
azab yang sangat keras. sesungguhnya 
amat buruklah apa yang telah mereka 
kerjakan. 

16. Mereka menjadikan sumpah-sumpah me- 
rcka sebagai perisai. lalu mereka halangi 
(manusia) dari jalan Allah: karena itu me- 
reka mendapat azab yang menghinakan 

17. Harta benda dan anak-anak mereka tiada 
berguna sedikitpun (untuk menolong) 
mereka dari azab Allah. Meieka itulah 
penghuni ncraka, mereka kekal di dalam- 
nya. 







j&c *ji 1 Uj? \j>y 

A. » f, U 

^ S* J 

^ j 1 \ s^j\ 


912 


58. AL MUJAADILAH fWANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN) 


JUZ 28 


18. (ingatlah) ban (ketika) mereka semua di- 
bangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah 
kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang 
musyrik) sebagaimana mereka bersumpah 
kepadamu; dan mereka menyangka bahwa 
sesungguhnya mereka akan memperoleh 
suatu (manf'a’at). Ketahuilah. bahwa se- 
sungguhnya merekalah orang-orang pen- 
dusta. 


19 Syaitan lelah menguasai mereka lalu mcn- 
jadikan mereka lupa mcngingat Allah; 
mereka itulah golongan syaitan. Ketahui- 
lah, bahwa sesungguhnya golongan syai- 
tan itulah golongan yang merugi. 


20. Sesungguhnya orang-orang yang menen- 
tang Allah dan Rasul-Nya, mereka ter- 
masuk orang-orang yang sangat hina 


21. Allah tclah mcnetapkan: "Aku dan rasul- 
rasul-Ku pasti menang”. Sesungguhnya 
Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 


22. Kamu tidak akan mendapat) sesuatu kaum 
yang berirnan kepada Allah dan hari akhi- 
rat, saling berkasih sayang dengan orang- 
orang yang menentang Allah dan Ra- 
sul-Nya, sekalipun orang-orang itu ba- 
pak-bapak, atau anak-anak atau saudara- 
saudara ataupun keluarga mereka. Mere- 
ka itulah orang-orang yang Allah telah 
menanamkan keimanan dalam hati mere- 
ka dan menguatkan mereka dengan per- 
tolongan 1463 ) yang datang daripada-Nya. 
Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam 
surga yang mengalir di bawahnya su- 
ngai-sungai, mereka kekal di dalamnya. 
AUah ridha terhadap mereka dan mcrc- 
kapun mcrasa puas terhadap flimpahan 
rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan AUali. 
Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan 
AUah itulah golongan yang beruntung. 


uXAl’Oysipe-S Ail 

<i\ 5M 








'1 1 


Ai ' - $ jjiW a ^' 1 

Ail u 




V - 'S' vl> 

yJlj' ^ 

J*-* ' Ail 


1463) Yang dimaksud dengan "pertolongan" talah kemauan dan kekuatan batm, kebersihan hati, ke- 
menangan terhadap musuh dan lain lain. 


JU7. 28 


58 AL MUJAADILAH (W ANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN) 


913 



PENUTUP 


Surat ini menerangkan tentang zhihar dan hukumnya. laiangan mengambil orang kafir sc 
bagai teman akrab scrta bcberapa hal yang berhubungan dcngan adab sopan tantun. 


HVBGNGAS SURA 7 AL MUJAADILAH DENG AS SURA T AL HASYR 


Pada akhir sural Al Mujaadilah Allah nienyatakan bahwa agama Allah akan mcnang, sedang 
pada permulaan suiat Al Hasyr diterangkan salah satu kcmenangan itu. yaitu pcngusiran 
Bani Nadhir dari Madinah. 

Dalam surat Al Mujaadilah Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang menentang Allah 
dan Rasul-Nya akan mendapat kebinasaan, sedang pada surat Al Hasyr Allah menyebutkan 
bahwa orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya akan mendapat azab yang sangat. 

Dalam surat Al Mujaadilah Allah menyebutkan hal orang-orang munafik dan orang-orang 
Yahudi dan bagaimana mereka bantu menibantu dalam memusuhi kaum inuslim, sedang 
dalam surat Al Hasyr disebutkan kekalahan yang menimpa mereka dan persatuan mereka 
tidak dapat mcnolong mereka sedikitpun. 


914 


59 Al. HASYR iPENGl'SIRAM 


JI Z 28 



AL HASYR (PENGUSIRAN) 


MUQADDIMAH 


Sural At Hasyr teidiii atas 24 ayat. tcimasuk golongan surat Madaniyyah, diturunkan se- 
sudah suiat At Bayyinah. 

Dinamai surat ini "At Hasyr” (pengusiran) diarnbil dari pcrkataan ”A! Hasyr” yang terdapat 
pada ayat 2 surat ini. Di dalam surat ini disebutkan kisah pengusiran suatu suku Yahudi yang 
bemama Bam Nadhir yang beidiam di sckitar kota Madinah. 


Pokok-pokok isinya 


1. Keimanan 


Apa yang berada di tangit dan di burnt scmuanya bertasbih mcmuji AUah: Allah 
pasti mengalahkan musuh-Nya dan musuh-musuh Rasul-Nya; Allah metnpunyai 
Al Asmaa-ul Husna; keagungan Al Qur'an dan ketinggian martabatnya. 


2. HukumJiukum 


Cara pembahagian harta fai-i; perintah bertakwa dan mcnyiapkan din untuk kc- 
hidupan ukhrawi. 


3 Dan lain -Jain 


Bebcrapa sifat orang-orang munafik dan orang-orang ahli kitab yang tercela; pe- 
lingatan-peringatan untuk kaum rnuslimin. 



JUZ 28 


59. AL HASYR (PENGUSIRAN) 


915 



AL HASYR (PENGUSIRAN) 

SURAT KE 59 : 24 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


PENGUSIRAN ORANG-ORANG YAHUDI DARI 
MADINAH 

Pengusiran Bant Nadhir dari Madinah. 

1. Bertasbih kepada Allah apa yang 
ada di langit dan apa yang ada di bumi; 
dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Ma- 
ha Byaksana. 




2. Dia-lah yang mengcluarkan orang-orang 
kafir di antara ahli kitab dari kampung- 
kampung mereka pada saat pengusiran 
kali yang pertama 1464 ). Kamu tiada me- 
nyangka, bahwa mereka akan keluar dan 
merekapun yakin, bahwa bcnteng bcnteng 
mereka akan dapat mempertahankan me- 
reka dari (siksaan) Allah; maka Allah 
mcndatangkan kepada mereka (hukuman) 
dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. 
Dan Allah mencampakkan ketakutan ke- 
dalam hati mereka; mereka memusnahkan 
rumah-rumah mereka dengan tangan me- 
reka sendiri dan tangan orang-orang yang 
beriman. Maka ambillah (kejadian itu) 
untuk menjadi pelajaian, hai orang-orang 
yang mempunyai pandangan. 

tidaklah karena Allah telah 
pengusiran terhadap mereka- 
Allah mengazab mereka di 
bagi mereka di akhirat azab 




Dan jikalau 
menetapkan 
benar-benar 
dunia. Dan 
neraka. 




1464). Yang dlmakiud dengan ahli kitab ulah orang-orang Yahudi bani Nadhir, merekalah yang mula- 
mula dikumpulkan untuk diusir ke luar dari kola Madinah. 



916 


59. AL HASYR (l’ENGUSIRAN) 


JLZ 28 


Yang dcmikian itu adalah kaiena sesung 
guhnya mereka mcncntang Allah dan Ra- 
sul-Nya. Barangsiapa menentang Allah, 
maka sesungguhnya Allah sangat keras 
hukuman-N'ya. 

Apa saja yang kamu tebang dari pohon 
kurma (milik orang-orang kafu) atau yang 
kamu biarkan (tumbuh) berdiii di atas 
pokoknya 146S ), maka (scmua itu) adalah 
dcngan izin Allah; dan karcna Dia hen- 
dak incmberikan kehinaan kepada oiang- 
orang fasik. 


^ *5' 6^ ai 1 


Hukum fai-i. 


Dan apa <aja harta rampasan (fai-i) 1466 ) 
yang dibchkan Allah kepada Rasul-Nya 
(dari haita benda) mereka, maka untuk 
mendapatkan itu kamu tidak mengerah- 
kan scekoi kudapun dan (tidak pula) sc- 
ekor untapun, tetapi Allah yang membe- 
rikan kekuasaan kepada Rasul-Nya ter- 
hadap siapa yang dikehendaki-Nya Dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang di- 
berikan Allah kepada Rasul-Nya yang 
berasal dari penduduk kota-kola maka 
adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
ntang-orang yang dalam pcrjalanan. su- 
paya harta itu jangan hanya beredar di 
antara orang-orang kaya saja di antara kamu. 
Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka 
tciimalah dia. Dan apa yang dilarangnya 
hagimu maka tinggalkanlah; dan bertak- 
walah kepada Allah. Scsungguhnya Allah 
sangat keras hukuman-Nya 


. 


& J* XkX "‘X' 

A. » % < •A' 


jyA> > j'j 

JOjJi. aJo' 51 



1465) Maksudnya pohon kurma milik musuh. menurut kepentmgan dan siatat perang dapat ditebang 
atau diburkan tumbuh 

1466) . " f ai-i" lalah harta rampasan yang diperoleh dan musuh tanpa teiyadinya pertempuran Pembagi- 
annya beilainan dengan pembagian "ghanimah". Ghanimah; harla rampasan yang diperoleh 
dan musuh setelah terjadi pertempuran Pembagian "fai-i' - sebagai yang tersebut pada ayat 7, Se- 
dan# pembahagian ’"ghanimah” tersebut pada ayat 41 A! Anfaal dan lihat not 611 dan 614. 


JUZ 28 


59. AL HASYR (PENGUSIRAN) 


917 


8. (Juga) bagi para fuqara yang berhijrah 1467 ) 
yang diusir dari kampung halaman dan 
dari harta benda mereka (karena) men- 
cari karunia dari Allah dan keridhaan- 
(Nya) dan mereka mcnolong Allah dan 
Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang 
benar. 

9. Dan orang-orang yang telah mcnempati 
kota Madinah dan telah beriman (An* 
shar) sebelum (kcdatangan) mereka (Mu- 
hajirin), mereka mencintai orang yang 
berhijrah kepada mereka. Dan mereka tia- 
da menaruh keinginan dalam hati mereka 
terhadap apa-apa yang diberikan kepada 
mereka (orang Muhajitin); dan mereka 
mengutamakan (orang-orang Muhajirin), 
alas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka 
mcmcrlukan (apa yang mereka berikan itu). 
Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran 
dirinya, mereka itulah orang-orang yang 
bemntung. 

10. Dan orang-orang yang datang vesudah 
mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka 
berdoa- "Ya fuhan kami, beri ampunlah 
kami dan saudara-saudara kami yang te- 
lah beriman lebih dahulu dari kami, dan 
janganlah Engkau mcmbiarkan kedengki- 
an dalam hati kami terhadap orang-orang 
yang beriman; Ya Tuhan kami. sesung- 
guhnya Engkau Maha Penyantun l3gi 
Maha Penyayang”. 

Orang-orang munafik tidak menepati janjmya 

terhadap orang Yahudi. 

11. Apakah kamu tiada memperhatikan orang- 
orang yang munafik yang berkata kepada 
saudara-saudara mereka yang kafir 1468 ) 
di antara ahli kitab "Sesungguhnya jika 
kamu diusir niscaya kamipun akan keluar 
bersama kamu; dan kami selama-lamanya 
tidak akan patuh kepada supapun untuk 
(menyusahkan) kamu, dan jika kamu di- 
perangi past i kami akan membantu kamu". 
Dan Allah menyaksikan, bahwa scsungguh- 
nya mereka benar-benar pendusta. 


i > r 






} > 


C 

0 


Uj Cbjji •£>. r j*-J ’X<r 'jAj 


' *L> j Jai'iJ £ ' * 



^ i ah' 3 


1467) Maksudriya kerabat nabi. anak-anak yatim, orang-orang miskin. dan orang yang dalam pet- 
jalanan yang kesemuanya orang fakir dan berhijrah. 

!468).Maksudnya Yahudi Bani Nadhir. 



918 


59. AL HASYR (PENGUSIRAN) 


JUZ 28 


12. Sesungguhnya jika mereka diusir, orang- 
orang munaflk itu tiada akan ke luai ber- 
wtu mereka, dan sesungguhnya jika me- 
reka diperangi; niscaya mereka tiada akan 
menolongnya; sesungguhnya jika mereka 
menolongnya niscaya mereka akan ber- 
paling lari ke belakang, kemudian mereka 
tiada akan mendapat pertolongan. 

13. Sesungguhnya kamu dalam hati mereka 
lebih ditakuti daripada Allah. Yang demi- 
kian itu karena mereka adalah kaum yang 
tiada mengerti. 

14. Mereka tiada akan memerangj kamu da- 
lam keadaan bersatu padu, kecuali dalam 
kampung-kampung yang berbenteng atau 
di balik tembok. Permusuhan antara se- 
sama mereka adalah sangat hebat. Kamu 
kira mereka itu bersatu sedang hati mere- 
ka berpecah belah. Yang demikian itu 
karena sesungguhnya mereka adalah kaum 
yang tiada mengerti. 

15. (Mereka adalah) seperti orang-orang Ya- 
hudi yang belum lama sebelum mere- 
ka 1469 ) telah merasai akibat buruk dari 
perbuatan mereka 147 ®) dan bagi mereka 
azab yang pedih. 

16. (Bujukan orang-orang munaflk itu ada- 

lah) seperti (bujukan) syaitan ketika dia 
berkata kepada manusia: "Kafirlah ka- 

mu”, maka tatkala manusia itu telah kafu 
ia berkata; "Sesungguhnya aku berlepas 
din dari kamu karena sesungguhnya aku 
takut kepada Allah, Tuhan semesta 
alam”. 

17. Maka adalah kesudahan keduanya, bah- 
wa sesungguhnya keduanya (masuk) ke 
dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. 
Uemikianlah balasan orang-orang yang 
zalim. 


!■>. I 




hj^r Sj ji-J 








S& 4l xs>A tji j 




1469) .laiah Yahudi Qainuqa . 

1470) . Maksud: "akibat buruk dari perbuatan mereka'’ latah mereka diusir dan Madinah ke Syam, 


JUZ 28 


59 AL HASYR (PFNGUSIRAN) 


919 


Belwrapa perinea tan 

18. Hai orang-orang yang beiiman, bertak- 
walah kepada Allah dan hendaklah setup 
diii memperhalikan apa yang tclah diper- 
buatnya untuk hari esok lakhlrat), dan 
bcrtakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mcngctahui apa yang kamu 
ketjakan, 

19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang 
yang lupa kepada Allah, lalu Allah men- 
jadikan mereka lupa kepada diii mereka 
sendin. Mereka itulah orang-orang yang 
fasik. 

20. Tiada sama penghu nr-pengliuni neraka de- 
ngan penghuru penghuni surga; penghu- 
ni-penghum surga itulah orang-orang 
yang beruntung. 

21. Kalau sekiranya Kami menurunkan Al 
Qur’an ini kepada scbuah gunung, pasti 
kamu akan mebhatnya tunduk terpecah 
belah disebabkan takut kepada Allah. 
Dan perumpamaan-perumpamaan itu Ka- 
mi buat untuk manusia supaya mereka 
bcrfikir. 


Ah' <Q1 1 e* 

AT 


'00 J>x \ j 0 s ! j 
^ ' JLfc 


-£ - 


0J0 

£■ * 

j'c 

00000 1000 '00 


Bebewpa Al-Asmaa alHusna, 

22. Dia-lah Allah Yang ttada Tuhan (yang berhak 
disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang 
ghaib dan yang nyata. Dia-lah Yang Maha Pc- 
murah lagi Maha Penyayang. 

23. Dta-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak 
disembah) sclain Dia. Raja. Yang Maha Suci . 
Yang Maha Sejahtera. Yang Mcngaruniakan 
keamanan- Yang Maha Memelihara. Yang 
Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa. Yang 
Memiliki Scgala Kcagungan, Maha Suci, 
Allah dari apa yang mereka persekutu- 
kan. 

24. Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang 
Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, 
Yang Mcmpunyai Nama-Nama Yang Pa- 
bng baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang 
ada di langit dan di burnt Dan Dia-lah 
Yang Maha Perkasa lag] Maha Bijak- 
sana. 


0^4'0$ 

1004 00 000 


>. ip 


<04 ' 


j '& fl fes 4 




j 


920 


59. Al. HASYR (PF.NGUSIRAN) 


J II Z 28 



PENUTUP 


Surat mi menerangkan tentang bagaimana seharusnya sikap setiap orang Islam terhadap 
orang -ciang yang tidak Islam yang mclakukan tindakan-tindakan yang metugikan umat Islam 
scbagai yang dilakukan oich Bani Nadhir; hukum fai-i dan pembagiannya. kewajiban beitakwa; 
kctinggian dan keagungan Al Qur’an, kemudian dttutup dengan menyebut scbahagian Al Asniaa- 
ul Husna 


HL'BVNGAN SURA T A I. HASYR DENG A .V SURA T A I. MUMTAHANAH 


Dalam surat Al Hasyr discbutkan bagaimana otang orang munafik saling tolong-mcnolong 
dengan orang-orang Yahudi dalam mcmusuhi kaum muslimin, sedang dalam sural Al Murnta- 
hanah Allah melarang orang muslim mcngangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin atau 
mcnjadikan mcrcka teman setia Dalam pada itu dikolelikan bckcrja sama. tolong-menotong de 
ngan mcrcka selama mercka tidak memusuhi kaum muslimin. 



JUZ 28 


60 AL MUMTAHANAH (PLREMPL'AN YANG DIUJI) 


921 



SURAT AL MUMTAHANAH 
(PEREMPUAN YANG DIUJI) 


MUQADDIMAH 


Surat Al Mumtahanah tcrdiri atas 13 ayat, termasuk polongan surat-surat Madaniyyah. ditu- 
runkan sesudah surat Al Ahzab. 

Dinamai "Al Mumtahanah” (wamta yang diuji), diambil dati kata "Famtahinuuhunna” yang 
berarti ”maka ujilah mercka”, yang tcrdapat pada ayat 10 suiat mi. 


Pokok-pokok isinya 


1. HukumJiukum 


Larangan mengadakan hubungan pcrsahahatan dcngan orang-orang kafir yang me 
musuht Islam, sedang dengan orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam boleh 
mengadakan pcrsahahatan; hukum perkawinan bag] orang-orang yang pindah 
agama. 


Kisah Ibrahim a.s. bcrsama kaumnya sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang 
mu'min. 


922 


60. AL MUMTAHANAH (PEREMPUAN YANG DIUJI) 


JUZ 28 


_ 






AL MUMTAHANAH (PEREMPUAN YANG 
DIUJI) 

SURAT KE 60 i 13 ayat. 


Dengari tnenyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah Lagi Maha Penyayang. 

BE BE RAPA KETENTUAN DA LAM KEADAAN 
PE RANG. 

l.arangan menjadikan seseorang dari golongan 
musuh sehagai teman tetia. 

1. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu mengambil musuh-Ku dan mu- 
suhmu mcnjadi teman-teman setia yang 
kamu sampaikan kepada meieka (berita- 
berita Muhammad), karcna rasa kasih 
sayang, padahal sesungguhnya mereka tc- 
lah ingkar kepada kebenaian yang da- 
tang kcpadamu, mereka mengusir Rasul 
dan (mengusir) kamu karena kamu ber- 
iman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu 
benar-benar keluar untuk berjihad pada 
jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (ja- 
nganlah kamu berbuat demikian). Kamu 
membentahukan secara rahasia (berita- 
berita Muhammad) kepada mereka, kaie- 
na rasa kasih sayang. Aku lebih mengeta- 
hui apa yang kamu scmbunyikan dan apa 
yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di 
an tar a kamu yang melakukannya, maka 
sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan 
yang lurus. 

2. Jika mereka menangkap kamu, niscaya 
mereka bertindak sebagai musuh bagimu 
dan melcpaskan tangan dan lidah mereka 
kepadamu dengan menyakitr (mu); dan 
mereka ingin supaya kamu (kembali) ka- 
fir. 


jij \ i oyAj pj Pci 

3 tC-Uu ''j 

aiu* 1 


p^3^M s P ypXj&A 


JL'Z 28 


60. AL MUMTAHANAH (PEREMPUAN YANG DIUJI) 


923 


3. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali- 
kali tiada bcrmanfa'at bagimu pada hari 
Kiamat. Dia akan memisahkan antara ka- 
mu. Dan Allah Maha Nlelihat apa yang 
kamu kerjakan. 


Sesungguhnya tclah ada suri uuladan 
yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang- 
orang yang bersama dengan dia; ketika 
mereka berkata kepada kaum mereka: 
"Sesungguhnya kami berlepas diri dari 
kamu dan dari apa yang kamu sembah 
selain Allah, kami ingkari (kekafiian)mu 
dan telah nyata antara kami dan kamu 
pcrmusuhan dan kebenctan buat se lama- 
lam any a sampai kamu beriman kepada 
Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim 
kepada bapaknya 1471 ) : "Sesungguhnya 
aku akan memohonkan ampunan bagi 
kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu- 
pun dari kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim 
berkata); "Ya Tuhan kami hanya kepada 
Engkaulah kami bertawakkal dan hanya 
kepada Engkaulah kami bertaubat dan 
hanya kepada Engkaulah kami kembali. 


’s'- ~ 




* OJX*> 


i-C' ' j o 

O^aiuJ-N Aklu 


5. "Ya Tuhan kami, jangantah Engkau jadi- 
kan kami (sasaran) fitnah bagi orang- 
orang kafir. Dan ampunilah kami Ya Tu- 
han kami. Sesungguhnya Engkau, F.ng- 
kaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bi- 
jaksana”. 


6. Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim 
dan umatnya) ada teladan yang baik ba- 
gimu; (yaitu) bagi orang yang mengharap 
(pahala) Allah dan (keselamatan pada) 
Hari kemudian. Dan barangsiapa yang 
berpaling. maka sesungguhnya Allah, 
Dia-lah Yang Maha Kay a lagi Maha ter- 
P u )i. 




1471). Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan bagi bapaknya yang musyrik kepada Allah: lm udak 
boleh ditiru. karena Allah tidak membenarkan orang mu 'mm memintakan ampunan untuk orang 
orang kafir (lihat jurat (4) ayat 48) 


924 


60. AL MUMTAHANAH (PERtMPUAN YANG DIUJI) 


JUZ 28 


Hu bungan an Tara orang Islam dan orang kafir 
yang tidak mcmusuhi Islam ndak dtlarang. 


7. Mudah-mudahan Allah men unbulk an ka- 
sih sayang antaramu dengan orang-orang 
yang kamu musuhi di antara mcteka. Dan 
Allah adalah Maha Kuasa, Dan Allah Malta 
Pengampun lap Maha Penyayang. 


8. Allah tiada mclarang kamu untuk bet- 
buat baik dan berlaku add terhadap orang- 
orang yang tiada memcrangimu karena 
agama dan tidak (pula) mengusir kamu 
dari ncgcrimu. Sesungguhnya Allah me- 
nyukai orang-orang yang berlaku add. 

9. Sesungguhnya Allah hanya melarang ka- 
mu menjadikan sebagai kawanmu orang- 
orang yang memerangi kamu karena aga- 
ma dan mengusir kamu dari negerimu dan 
membantu (orang lain) untuk mengusir- 
mu. Dan barangsiapa menjadikan merc- 
ka sebagai kawan. maka mcrcka itulah orang- 
orang yang zalim. 

Perlakuan terhadap wanita-wanita mu 'min yang 

masuk daerah Islam. 

10 Hai orang-orang yang beriman, apabila 
datang berhijrah kepadamu perempuan- 
perempuan yang benman, maka hendak- 
lah kainu uji (keimanan) mereka. Allah le- 
bih mengetahui tentang keimanan mere- 
ka; maka jika kamu telah mengetahui 
bahwa mereka (benar-benar) beriman ma- 
ka janganlah kamu kembalikan mereka 
kepada (suami-suarni mereka) orang- 
orang kafir. Mcrcka tiada halal bagi 
orang-orang kafir itu dan orang-orang ka- 
fir itu tiada halal pula bagi mcrcka. Dan 
berikanlah kepada (suami-suami) mereka 
mahar yang telah mereka bavar. Dan tia- 
da do&a atasmu mengawini mereka apa- 
bda kamu bayar kepada mereka mahar- 
nya. Dan janganlah kamu tetap berpe- 
gang pada tali (perkawinan) dengan pe- 
rempuan-perempuan kafir; dan hendak- 


tdfjn IT- 

© Ail J a 


©5 r*^'^ 


0 d tit 1 

J ] &&**&&& 

l & fr ' '*"^1 


JUZ 28 


60. AL MUMTAHANAH (PEREMPUAN YANG DIUJ1) 


925 


lah kamu mint a mahar yang telah kamu 
bayar; dan hendaklah mereka meminta 
mahar yang telah mereka bayar. Derm- 
Idanlah hukum Allah yang ditetapkan- 
Nya di antara kamu. Dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

11. Dan jika seseorang dan isteri-isterimu la- 
ri kepada orang-otang kafir, lalu kamu 
mcngalahkan mereka maka bayarkanlah 
kepada orang-orang yang lari istcrinya itu 
mahar sebanyak yang telah mereka ba- 
yar 1472 ). Dan bertakwalah kepada Allah 
Yang kepada-Nya kamu beriman. 


12. Hai Nabi, apabila datang kepadamu pe- 
rempuan-percmpuan yang beriman untuk 
mengadakan janji setia, bahwa meteka ti 
dak akan mempersckutukan sesuatupun 
dengan Allah; tidak akan mcncuri, tidak 
akan berrina, tidak akan membunuh anak- 
anaknya, tidak akan bcrbuat dusta yang 
mereka ada-adakan antara tangan dan 
kaki mereka 1473 ) dan tidak akan men- 
durhakaimu dalam urusan yang haik, rna 
ka terimalah janji setia mereka dan rno- 
honkanlah ampunan kepada Allah untuk 
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Peng- 
ampun lagi Maha Penyayang. 

13. Hai orang-orang yang beriman, jangan- 
lah kamu jadikan penolongmu kaum yang 
dimurkai Allah, sesungguhnya mereka telah 
putus asa terhadap negeri akhirat seba- 
gaimana orang-orang kafir yang telah bc- 
rada dalam kubur berputus asa. 




' Ji 04 oy 

) > » - "T ^ i Ci''< 

c£r*l 'fe J 


1472) ,Sebelum Ghammah dibagikan kepada lima golongan yang herhak, dibayar lebih dahulu mahar 
mahar kepada ruami-suami yang isleri-isteri mereka lari ke daerah katir. 

1473) Perbuatan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka itu maksudnya ialah meng- 
adakan pengakuanpengakuan palm mengenai huhungan antara laki-laki dan perernpuan seperli 
tuduhan betruia, tuduhan bahwa anak si Kulan bukan anak suaminya dan sebagamya. 


926 


60. Al MUMTAHANAll (Pr.RFMPLAN YANG DIUJ1) 


JU7. 28 



PENUTUP 


Surat ini mencrangkan tcntang pcrgaulan orangorang Islam dan yang bukan Islam dalam 
waktu perang dan damai seru dari segi perkawinan. 


HUBUSGAN SURA T AL MUMTAHANAH DFSGAS SURA T ASH SHAFF 


Pada surat A1 Murntahanah Allah mclarang orang-orang muslim mengadakan hubungan per- 
sahabatan dengan orang-orang kafir dan meninggalkan orang-orang mu'min. scdang surat Ash 
Shaff menguatkannya dengan menganjurkan agar berjihad dijalan Allah. 


JUZ 28 


61. ASH SHAFF (BARISAN) 


927 



ASH SHAFF (BARISAN) 


MUQADDIMAH 


Surat Ash Shaff terdiri atai 14 ayat tcrmasuk gotongan surat-suiat Madaniyyah. 

Dinamai dengan “Ash ShalT', k arena pada ayat 4 surat ini terdapat kata “ShaiTan" yang 
berarti “satu barisan”, Ayat ini menerangkan apayang dindhai AUah scsudah menerangkan apa 
yang dimurkai-Nya. Pada ayat 3 ditcrangkan bahwa AUah muika kepada orang yang hanya pandai 
berkata saja tetapi tidak melaksanakan apa yang diucapkannya. Dan pada ayat 4 ditcrangkan 
bahwa AUah menyukai orang yang mempraktekkan apa yang diucapkannya yaitu orang -orang 
yang berperang pada jalan AUah dalam satu barisan. 


Pokok-pokok isinya: 


Semua yang ada di langit dan di burnt bertasbih kepada-Nya, anjuran berjihad pada 
jalan AUah. Pengikut-pcngikut nabi Musa dan Isa a.s. pemah mengingkari ajaran- 
ajaran nabi mereka. Demikian pula kaum musyrikin Mekah ingin hendak mcma- 
damkan cahaya AUah (agama Islam) Ampunan AUah dan Syurga dapat dicapai 
dengan iman dan berjuang menegakkan kalimah AUah dengan hart a dan jiwa. 


928 


61. ASH SHAFF (BARISAN) 


JUZ 28 



ASH SHAFF (BARISAN) 

SLRAT KF. 61 : 14 ay at. 


Dcngan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pcmurah lagi Maha Penyayang. 


JALAN UNTVK MF.NCAPA1 KEMENANGAN. 

Keharuam uniat hlam memperrahankan a ga ma- 
ny a da lam barisan yang teratur. 

I. Bcrtasbih kepada Allah apa saja yang 
ada di langit dan apa saja yang ada di bumi; 
dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 


Hat orang-oxang yang bcriman, mcngapa 
kamu mengatakan apa yang tidak kamu 
perbuat? 


A mat bcsar kebencian di sisi Allah bahwa 
kamu mengatakan apa-apa yang tiada ka- 
mu kcrjakan. 




Sesungguhnya Allah mcnyukai orang-oxang 
yang bcrpcrang di jalan Nya dalam barisan 
yang texatui seakan-akan mereka sepeiti 
suatu bangunan yang tersusun kokoh. 


Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada 
kaumnya; ”Hai kaumku, mcngapa karnu 
menyakitiku, sedangkan kamu mengeta- 
hui bahwa sesungguhnya aku adalah utus- 
an Allah kepadamu?" Maka tatkala mereka 
betpaling (dan kcbcnaran), Allah mema- 
lingkan hati mereka 1 dan Allah tiada 
memberi petunjuk kepada kaum yang 
fasik. 


*1? 3 Pi) j. 


1474). Maksudnya karcna mereka bcrpaling dan kcbcnaran. maka Allah menyesatkan hati mereka 
schingga mereka bertambah jauh dan kebenaran 


JUZ 28 


61. ASH SHAFF (BAR ISAM) 


929 


6. Dan (ingatlah) ketika Isa Putta Maiyam 
bcrkata: "Hai Bani Israil, scsungguhnya 
aku adalah utusan Allah kepadamu. raem- 
be nark an kitab (yang turun) sebelumku, 
yaitu Taurat dan member! khabar gembi- 
ra dengan (datangnya) scorang Rasul yang 
akan datang sesudahku, yang namanya 
Ahmad (Muhammad)” Maka tatkala ta- 
sul itu datang kepada mereka dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata, mc- 
reka berkata: "Ini adalah sihir yang nya- 
ta". 

7. Dan siapakah yang lebih zalim daripada 
orang yang mengada-adakan dusta tcrhadap 
Allah sedang dia diajak kepada agama 
Islam? Dan Allah tiada mcmbcri pctunjuk 
kepada orang -oiang yang zalim. 


8. Mereka mg in hendak memadamkan ca- 
haya (agama) Allah dengan mulut (ueapan- 
ucapan) mereka. dan Allah tetap mcnycm- 
purnakan caliaya-Nya meskipun orang- 
orang kafir bend. 

9. Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan 
membawa petunjuk dan agama yang be- 
nar agar Dia mcmenangkannya di atas 
segala agama-agama meskipun orang-orang 
musyrik bend. 

Kemenangan depot diperoleh hanya dengan pe- 
ngorbanan. 

10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah 
kainuAku tunjukkan suatu pcrmagaan yang 
dapat menyelamatkan kamu dari azab yang 
pedih? 

1 1 . (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah de- 
ngan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih 
baik bagi kamu jika kamu mengetahui- 
nya, 

12. niscaya Allah akan mengampuni dosa- 
dosamu dan mcmasukkan kamu ke dalam 
surga yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai, dan (memasukkan kamu) ke tern- 
pat tinggal yang baik di dalam s .irga 
’Adn. Itulah keberuntungan yang besar. 


ts. ♦ 


&Z& Ip 




illVj 




Q 'jpy \ 




930 


fil. ASH SHAI-T (BARISAN) 


JUZ 28 


13. Dan (ada lag)) karunia yang lain yang ka- 
mu sukai (yaitu) pcrtolongan dan Allah 
dan kcmenangan yang dckat (waktunya). 
Dan satnpaikanlah bcnta gembua ke- 
pada orang-orang yang beriman. 

14 Hai orang-orang yang beriman, jadilah 
kamu penolong penolong (agama) Allah 
scbagaimana Ha putra Maryam telah ber- 
kata kepada pengikut-pengikutnva yang 
setia: "Siapakah yang akan menjadi peno- 
Umg-penolongku (untuk menegakkan aga- 
ma) Allah?” Pengikut-pengikut yang sc- 
tia itu berkata: "Kamilah penolong -peno- 
long agama Allah", lalu segolongan dari 
Bam Israil beriman dan scgolongan (yang 
Iain) kafir; maka Kami bsrikan kekuatan 
kepada orang-orang yang beriman terha 
dap musuh-musuh mercka, lalu mereka 
menjadi orang-orang yang menang. 


jrri rC *. j 


j^Vxljs kiA ] Crt 

££ Jejjf- \p\'* 


PENUTUP 

Surat ini menganjurkan supaya orang-orang mu'min setalu menyesuaikan ucapan dengan 
perbuatan. dan mencnma tawaran Allah yaitu arnpunannya dan syurga dapat dicapai dengan 
unan dan bcrjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. 


HUB VS'C, A A SURA T ASH SHA FF DENG A N SURA I AL JVM U A H 

1 Samasama dtmulai dengan "sabbaha lillahi” bertasbih kepada Allah dan bahwa Allah Malta 
Pcrkava lagi Maha Bijaksana 

2. Pada surat Ash Shaff diterangkan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang sejat 
dan fasik, sedang pada surat AlJumu'ah diterangkan lagi bahwa mereka adalah otang yang 
bodoh seperti keledai yang membawa buku-buku yang banvak. tetapi tidak dapat memaha- 
minya. 


JUZ 28 


62. AL Jl.’MU’AH (HAR1 JL'M’AT) 


931 



AL JUMU'AH (HAR1 JUM’AT) 


MUQADDIMAH 


Surat A1 Jumu’ah ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan-golongan surat-surat Madam- 
yyah dan diturunkan sesudah surat As Shaf. 

Nama surat A1 Jumu'ah diambil dari kata A1 Jumu'ah yang terdapat pada ayat 9 surat ini 
yang artinya : ”hari Jum'at". 


Pokok-pokok isinya 


Menjelaskan sifat-silat orang-orang munafik dan sifat-nfat buruk pada umutn- 
nya, di antaranya berdusta, bersumpah palsu dan penakut; mengajak orang-otang 
mu’min supaya ta'at dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dan supaya bcrscdta 
menafkahkan harta untuk mcnegakkan agama-Nva vcbclum ajal dalang. 


932 


62. AL JUMU'AH (HAR1 JUM AT) 


JUZ 28 


isiiigif 


Mlm 


AL JUMU’AH (HARI JUM AT) 

SURAT KE 62 : 1 1 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemuiah lagi Maha Penyayang. 

PENGUTUSAN MUHAMMAD S A W ADALAH 
KARUNIA ALLAH KEPADA UMAT MANUSIA. 

1. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang 
ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja . 
Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. 

2. Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang 
buta huruf seorang Rasul di antara me* 
reka, yang mcmbacakan ayat-ayat-Nya ke- 
pada mereka, mensueikan mereka dan me- 
ngajarkan kepada mereka Kitab dan Hik- 
mah (As Sunnah). Dan sesungguhnya me- 
reka sebelumnya benar-benar dalam ke- 
sesatan yang nyata, 

3. dan (juga) kepada kaum yang lain daxi 
mereka yang belum berhubungan dengan 
mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. 

4. Demikianlah karunia Allah. diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan 
Allah mempunyai karunia yang besar. 

PERINGA TAN KEPADA UMAT ISLAM SU- 
PAYA JANGAN SEPERTI ORANG YAHUDl 
YANG TIDAK MENGAMALKAN IS I KITAB 
SUC1NYA 

5. Perumpamaan orang-orang yang dipikul- 
kan kepadanya Taurat, kemudian mereka 
tiada memikulnya 1475 ) adalah seperti ke- 
ledai yang membawa kitab-kitab yang te- 
bal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum 
yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. 
Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada 
kaum yang zalim. 




h^pi 


/«y . £ 






ah ' Ly* 

0 


l475).Maksudnya tidak mengamalkan isinya antara lain (idak membenarkan kedatangan Muhammad 

s.a.w. 




JUZ 28 


62. AL JL’MU’AH (HARI JUM'AT) 


933 


6. Katakanlah: "Hai orang-orang yang me- 

nganut agama Yahudi, jika kamu mcndak- 
wakan bahwa sesungguhnya kamu saja- 
lah kekasih Allah bukan manusia-manusia 
yang lain, maka harapkanlah kematian- 
mu, jika kamu adalah orang-orang yang 
benar". 

7. Mereka liada akan menghatapkan kema- 
tian itu sclama-lamanya discbabkan keja- 
hatan yang telah mereka perbuat dengan 
tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha 
Mcngctahui akan orang-orang yang za- 
lim. 


8. Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang 
kamu lari daripadanya, maka sesungguh- 
nya kematian itu akan menemui kamu, 
kemudian kamu akan dikembalikan ke- 
pada (Allah), yang mengetahui yang ghaib 
dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepada- 
rnu apa yang tdah kamu kerjakan*’. 

BEBERAPA HUKUM YANG BFRHUBUNGAN 
DEN GAS SHALA T JVM A T. 


9. Hai orang-oiang yang beriman, apabila di- 
seru untuk menunaikan sembahyang pada 
hari Jum'at, maka beriegcralah kamu 
kepada mengingat Allah dan tinggalkan- 
lah jual beli 1476 ). Yang demikian itu le- 
bih baik bagimu jika kamu mcngctahui. 

10. Apabila telah ditunaikan sembahyang, ma- 
ka bertebaranlah kamu di muka bumi; 
dan cardah karunia Allah dan ingatlah 
Allah banyak-banyak supaya kamu ber- 
untung. 


Go 

jj ' 1 o Js 
0 jj 


A&J* » Oita 
' j aa' Jfjt' 


ixui 


l476).Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan mu'azzin telah azan dt hari Jum'at, maka kaum 
muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan mu'azzin itu dan men in gga lk an semua pekena- 
annya. 


934 


62. Al. JUMU’AH (HAKI JL'M’AT) 


JUZ 28 




JUZ 28 


63. AL MUNAAFIQUUN (ORANG-ORANG MUNAF1K) 


935 



AL MUNAAFIQUUN 
(ORANG-ORANG MUNAFDC) 


MUQADDIMAH 


Surat ini tcrdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surat-surst Madaniyyah, diturunkan aesu- 
dah surat Al Hajj. Surat ini dinamai Al Munaafiquun yang artinya o rang -o rang munaftq, k arena 
surat ini mengungkapkan sifat-sifat orang-orang munafiq. 


Pokuk-pokok isinya 


Keterangan tentang orang-orang munafiq dan sifat-nfat mereka yang buruk di 
antaranya ialah pendusta, suka bersumpah palsu, aombong, kikir dan Qdak mene- 
pati janji. peringatan kepada orang-orang mu 'min supaya harta benda dan anak- 
anaknya tidak melalaikan mereka. insyaf kepada Allah dan anjuran supaya menaf- 
kahkan sebagian dari rerki yang diperoleh. 


936 


63. AL MUNAAFIQUUN (ORANGORANG MUNAFIK) 


iUZ 28 






AL MUNAAFIQUUN 
(ORANG-ORANG MUNAFIK) 

SURAT K£ 63 : II ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Pcnyayang. 

ORANG-ORANG MUNAFIK 
Si fat si fat nrang munafik. 

1 . Apabila orang-orang munafik datang ke- 
padamu, mereka berkata: "Kami menga- 
kui, bahwa sesungguhnya kamu benar- 
benar Rasul Allah" Dan A Hah mengeta- 
hui bahwa sesungguhnya kamu benar- 
benax Rasul-Nya; dan Allah mengetahui 
bahwa sesungguhnya orang-orang munafik 
itu benax-bcnax orang pendusta. 

2. Mereka itu menjadikan sumpah mereka 
sebagai perisai l477 ). lalu mereka mengha- 
langi (manuna) dan jalan Allah. Sesung- 
guhnya amat buruklah apa yang teiah me- 
reka kerjakan. 

3. Yang demikian itu adalah karena bahwa 
sesungguhnya mereka teiah beriman, ke- 
mudian menjadi kafir (lagi) lalu hati me- 
reka dikunci mati, karena itu mereka ti- 
dak dapat mengerti. 

4. Dan apabila kamu melihat mereka, tu- 
buh-tubuh mereka menjadikan kamu ka- 
gum. Dan jika mereka berkata kamu men- 
dengarkan perkataan mereka. Mereka 
adalah seakan-akan kayu yang teraan- 
dar 1478 ). Mereka mengira bahwa tiap- 








1477) .Maksudnya mereka bcisumpah bahwa mereka beriman adalah untuk menjaga harta dan diri 
mereka supayajangan dibunuh atau ditawan atau dirampas hartanya. 

1478) . Mereka diumpamakan scpeiti kayu yang tertandar, maksudnya lalah untuk menyatakan sifat 

mereka yang jelek meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan mereka pandar berbicara akan tetapi 
sebenarnya otak mereka adalah kosong tidak dapat mcmahami kebenaran. 


JUZ 28 


63. AL MUNAAFIQUUN (ORANG-ORANG MUNAFIK) 


937 


rm 


tup teriakan yang kerat ditujukan kepada 
mereka. Mereka itulah musuh (yang sebe- 
narnya) maka waspadalah terhadap me- 
reka; sernoga Allah membinasakan mere 
ka. Bagaimanakah mereka sampai dipa- 
bngkan (dari kebenaran)? 

5. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 
Mania h (beriman), agar Rasulullah me- 
mintakan ampunan bagimu, mereka mem- 
buang muka mereka dan kamu lihat me- 
reka ber paling sedang mereka menyom- 
bongkan dirt 

6. Sama saja bagi mereka, kamu mintakan 
ampunan atau tidak kamu mintakan am- 
punan bagi mereka, Allah tidak akan mcng- 
ampuni mereka; sesungguhnya Allah tidak 
member! petunjuk kepada orang-orang yang 
fasik. 

7. Mereka orang-orang yang mengatakan 

(kepada orang-orang Anshar): "Jangan- 

lah kamu memberikan pcrbelanjaan ke- 
pada orang-orang (Muhajirin) yang ada di 
sisi Rasulullah supaya mereka bubar (me 
ninggalkan Rasulullah)”. Padahal ke- 
punyaan Allah-lah perbendaharaan langit 
dan bumi, tetapi orang-orang munaftk itu 
tidak memahami. 

8. Mereka berkata. "Sesungguhnya jika kita 
telah kembali ke Madinah 1479 , benar- 
benar orang yang kuat akan mengusir 
orang-orang yang lemah daiipadanya". 
Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Al- 
lah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang 
mu'min, tetapi orang-orang munaflk itu 
tiada mengetahui. 

Peringatan kepada orang-orang mu 'min 

9. Hai orang-orang yang beriman, jangan - 
lah harta-hartamu dan anak-anakmu me- 
lalaikan kamu dari mengingat Allah. Ba- 
rangsiapa yang membual demikian maka 
mereka itulah orang-orang yang rugi. 






A) OJ 

iiUi) o-iSsJ aS 

Vrj jgy . ” foj’ fo g fs 

y g “ti "* \ \ * ^ 

1 J yy i 

c0j 






1479) Maksudnya. kembali dari peperangan Bam Musthalik 


938 


63. AL MUNAAFIQUUN (ORANG-ORANG MUNAFIK) 


JUZ 28 


10. Dan belanjakanlah sebagian da:i apa 
yang telah Kami berikan kcpadamu scbe- 
lum da tang kematian kepada ialah st- 
oring di antaia kamu; lalu ia berkata 
"Ya Tuhanku, mengapa hngkau tidak me- 
nangguhkan (kematian )ku sampai waktu 
yang dekat, yang menyebabkan aku da- 
pat bersedekah dan aku tennasuk orang- 
oiang yang saleh? ” 

11. Dan Allah sekali-kali tidak akan menang- 
guhkan (kematian) seseorang apabila da- 
tang waktu kematiannya. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kcrjakan 


yt? j^r' : Sil 

A <■ »di-- t> < 


PENUTUP 

Surat A1 Munaafiquun mcnerangkan sifat-sifat orang munafiq dan mengandung anjuran un- 
tuk bcrkorban dcngan harta benda. 

HUBUNGAN SURA T AL MUNAAFIQUUN DENGAN SURA TAT TAGHAABUN. 

1. Dalam surat Al Munaafiquun diterangkan sifat-sifat orang munafiq sedang pada surat At 
Taghaabun diterangkan sifat-sifat orang kafir. 

2. Dalam surat Al Munaafiquun Allah memperingatkan bahwa harta benda dan anak-anak 
jangan sampai melalaikan seseotang dari mengingat Allah dan pada surat At Taghaabun di- 
tcgaskan bahwa harta benda dan anak-anak itu adalah cobaan dan ujian bag] keimanan se- 
seorang. 

3. Kedua surat ini sama-sama mcngajak agar mcnafkahkan harta untuk rnenegakkan agama 
Allah. 


JUZ 28 


64. AT TAGHAABUN (HAR1 DITAMPAKKAN KESALAHAN KFSALAHAN) 


939 



940 


64. AT TAGHAABUN (HARI DITAMPAKKAN KESALAUAN KESALAHAN) 


JUZ 28 





mmm 



AT TAGHAABUN 

(HARI DITAMPAKKAN KESALAHAN KESALAHAN) 

SURAT KE 64 : 18 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Pcnyayang. 

KESALAHAN-KESALAHAN MAN LSI A A KAN 
DIN'AMPAKKAN ALLAH PADA HARI KIAMA T 

1 Senanliasa bertasbih kepada Allah apa yang dt 
langit dan apa yang di bumi; hanya Allah- 
lah yang mcmpunyai scmua kcrajaan dan se- 
mua puji-pujian; dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. 

2. Du lah yang mcnciptakan kamu maka di 
antara kamu ada yang kafir dan di anta- 
ramu ada yang bcriman. Dan Allah Ma- 
ha Melihat apa yang kamu kerjakan 

3. Dia rnenaptakan langit dan bumi dengan 
(tujuan) yang benar, Dia membentuk ru- 
pamu dan dibaguskan-Nya rupamu itu, 
dan hanya kepada-Nya-lah kembah(mu) 


4. Dia mengetahui apa yang ada di langit 
dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu 
rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan 
Allah Maha Mengetahui segala isi hati. 

5. Apakah belum datang kepadamu (hai 
orang-orang kafir) bcrita orang-orang ka- 
fir dahulu? Maka mereka telah merasa- 
kan akibat yang buruk dari perbuatan me- 
reka dan mereka memperoleh arab yang 
pedih 


1 A?- 


_ ts 


ii S& jU 

Jeji 'j \ SC* 


JUZ 28 


64. AT TAGHAABUN (HAR1 DITAMPAKKAN KESALAHAN-KESALAHAN) 


941 


rm 


6. Yang dcmikian itu a da! ah k arena sesung- 
guhnya teLah dating kepada mereka Ra- 
sui-Rasul mereka (membawa) keterang- 
an keterangan lalu mereka berkata: "Apa- 
kah manusia yang akan memberi petun- 
jak kepada kami'”' lalu mereka ingkar 
dan berpaling; dan Allah tidak memcrlu- 
kan (mereka). Dan Allah Maha Kaya lagi 
Maha Terpuji. 

7. Onutg-orang yang kafir mengatakan, bah- 
wa mereka sekali-kali tidak akan dibang- 
kitkan Katakanlah. 'Tidak demikian, derm 
Tuhanku, benar-benar kamu akan dibang- 
kitkan. kemudian akan diberitakan ke- 
padamu apa yang telah kamu kerjakan". 
Yang demikian itu adalah mudah bagi 
Allah. 

8. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan kepada cahaya (A1 Our • 

’an) yang telah Kami turunkan. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu keija- 
kan. 

9. (Ingatlah) hart (yang di waktu itu) Allah 
mengumpulkan kamu pada hari pengum- 
pulan (untuk dihisab). itulah hari (waktu 
itu) ditampakkan kesalahan-kesalahan. 
Dan barangsiapa yang beriman kepada 
Allah dan mengerjakan amal saleh niscaya 
Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan 
nya dan memasukkannya ke dalam surga 
yang mengalu di bawahnya sungai sungai, 
mereka kekal di dalamnya se lama-la many a. 
Itulah keberuntungan yang besar. 

10. Dan orang-orang yang kafir dan menduv- 
takan ayat-ayat Kami, mereka itulah peng- 
huni-penghuni ncraka. mereka kekal di 
dalamnya. Dan itulah scburuk-buruk tern- 
pat kembali. 

HAT1 HATILAH TLRHADAP KEHIDUPAN DU- 
MA W1 

11. Tidak ada sesuatu mushibahpun yang me- 
nimpa seseorang kecuali dengan Urn Allah; 
Dan barangsiapa yang beriman kepada 
Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk 
kepada hatinya. Dan Allah Maha Menge- 
tahui segala sesuatu. 


jA-C'b C-i ^Ajl> 


A, tf 




ji==u iuSj} ji^s 



942 


64. AT TAGHAABUN (HARI DITAMPAKKAN KESALAHAN-KESALAHAN) 


JUZ 28 


12. Dan ta'atlah kepada Allah dan ta’atlah 
kepada Rasul, jika kamu berpaling maka 
sesungguhnya kewajiban Rasul Kami ha- 
nyalah menyampaikan (amanat Allah) de- 
ngan terang. 


13. (Dia-lah) Allah, tidak ada Tuhan(yang berhak 
disembahlselain Dia. Dan hendaklah otang- 
orang mu ’min beitawakkal kepada Allah saja. 


14. Hai orang-orang yang beriman, sesung- 
guhnya di antaia isteri-isterimu dan anak- 
anakmu ada yang menjadi musuh bagj- 
mu ,48 °). maka berhati-hatilah kamu ter- 
hadap mereka; dan jika kamu memaaf- 
kan dan tidak memaiahi serta mengam- 
puni (mereka) maka scsungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 


IS. Sesungguhnya hartamu dan anak-anak- 
mu hanyalah cobaan (bagimu); di ssi 
AQah-lah pahala yang besar . 


© jy-f- iiiv o'f 






16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah 
menurut kesanggupanmu dan dengarlah 
serta ta’atlah; dan nafkahkanlah nafkah 
yang baik untuk dirimu 148 !). Dan ba- 
rangsiapa yang dipelihara dari kekikir- 
an dirinya, maka mereka itulah orang-orang 
yang beruntung. 

17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah 
pinjaman yang baik, niscaya Allah meli- 
pat gandakan (pembalasannya) kepada- 
mu dan mengampuni kamu. Dan Allah 
Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyan- 
tun. 

18. Yang Mengetahui yang ghaib dan yang 
nyata. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bi- 
jaksana. 




- i - > i.V) t - 

tyy>- 


1480) . Maksudnya: Kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama. 

1481) Maksudnya nafkahkanlah nafkah yang bcimanfaat bap dunia dan akhiiat. 


JL’Z 28 


64. AT TAGHAABUN (HAR1 DITAMPAKKAN KESALAHAN KESALAHAN) 


943 



PENUTUP 


Pada surat At Taghaabun Allah memberi peringatan kepada kaum musyrikin tentang azab 
yang ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya dan memberi hibuian kepada Nabi bahwa 
keingkaxan orang-otang kafir itu tidak akan mendatangkan mudarat kepadanya. 


HUBUNGAN SURA TA T TAGHAABUN DENGAN SURA T ATH THALAAQ 


Dalam surat At Taghaabun diteiangkan bahwa di antaia isten-isteri dan anak-anak ada yang 
menjadi musuh, dan permusuhan an tar a suami dan isteti mungkin membawa kepada petceraian 
(talaq), maka dalam surat Ath Thalaaq diterangkan hukum-hukum talak sc car a ringkas. 


944 


65. ATH THALAAQ (TALAK) 


JUZ 28 




JUZ 28 


65 ATH THALAAQ (TALAK) 


945 



2 . 


Hai Nabi, apabila kamu menceiaikan is 
tcri-istcrimu maka hendaklali kamu cerai- 
kan mercka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) 1482 ) 
dan hitunglah waktu iddah ltu serta ber- 
takwalah kcpada Allah Tuhanmu. Ja- 
nganlah kamu keluarkan mereka dari ru- 
mah mercka dan janganlah mereka (di- 
izinkan) ke luar kecuali kalau mereka me- 
ngetjakan perbuatan keji yang terang 1483 ). 
Itulah hukum-hukum Allah dan barang- 
siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, 
maka scsungguhnya dia tclah berbuat 
zalitn terhadap dirinya sendiri. Kamu ti- 
dak mengetahui barangkali Allah menga- 
dakan sesudah itu suatu hal yang baru 1484 ). 

Apabila mereka telah mendekati akhir id- 
dahnya, maka rujukilah mereka dengan 
baik atau lepaskanlah mereka dengan baik 
dan persaksikanlah dengan dua orang 
saksi yang adil di antara kamu dan hen- 
daklah kamu tegakkan kesaksian itu ka- 
rena Allah. Demikianlah diberi pengajar- 
an dengan itu orang yang beriman kcpa- 
da AUah dan hari akhirat. Barangsiapa 
yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia 
akan mengadakan baginya jalan ke luar. 


, ’'yj s-'.'.Ik' if- > ! '"S — 

0 S^* 1, -ki> 


y~ . , — .--r \ > iS' ■ >*' *' \' 

^ Vtf'' " f J z } 

<WsjyiJ A J _jkr* 


14821 Makiudnya: isteri isteri itu hendaklali ditalaq di waktu juci sebclum dicampuri. Tentang masa id- 
dah itu lihat ayat 228, 234 surat (2) Al Baqarah dan surat (65 ) Ath 1 halaq ayat 4 
14831 Yang dimaksud dengan "perbuatan keji” di sini ialah mengeiiakan perbuatan-pcibuatan pidana, 
berkclakuan tidak so pan terhadap mertua. ipar. bisan dan sebagainya 
1484). "Suatu hal yang baru” maksudnya, ialah kemginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaq- 
nya baru dijatuhkan sekali atau dua kali. 



946 


65. ATHTHALAAQ (TALAK) 


JUZ 28 


3. Dan memberinya rezki dan a rah yang tia- 
da disangka-sangkanya. Dan barang- 
ssapa yang bertawakkal kepada Allah nis- 
caya Allah akan mencukupkan (keperlu- 
an)nya. Sesungguhnya Allah melaksana- 
kan urusan (yang dikehendaki)Nya. Se- 
sungguhnya Allah telah mengadakan ke- 
tentuan bagi tiap-tiap sesuatu. 

4. Dan perempuan-perempuan yang (idak haid 
lagi (monopause) di amara perempuan- 
pcrcrapuanmu jika kamu ragu-ragu(icniang 
masa iddahnya) maka iddah mcrcka adaiah 
tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan- 
perempuan yang tidak haid, Dan 
perempuan-perempuan yang hamil, waktu id- 
dah mcreka itu ialah sampai mcrcka melahir- 
kan kandungannya Dan barangiiapa yang 
bertak wa kepada Allah mscaya Allah mcnjadi- 
kan baginya kemudahan dalam urusannya 

5 . Itulah perintah Allah yang diturunkan- 
Nya kepada kamu; dan barangsiapa yang 
bcrtakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
menghapus kesalahan-kesalahannya dan 
akan mclipat gandakan pahala baginya. 

6. Tempatkanlah mcreka (para isteri) di ma- 
na kamu bertempat tinggal menutut ke- 
mampuanmu dan janganlah kamu me- 
nyusahkan mereka untuk menyempitkan 
(hati) mcrcka. Dan jika mereka (isteri-is- 
teri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil. 
maka berikanlah kepada mereka natkah- 
nya hingga mereka bet sal in, kemudian ji- 
ka mereka menyusukan (anak-enak)mu 
untukmu maka berikanlah kepada mere- 
kan upahnya; dan musyawarahkanlah di 
antara kamu (scgala sesuatu), dengan 
baik; dan jika kamu menemui kesulitan 
maka perempuan lain boleh menyusukan 
tanak itu) untuknya. 

7. Hendaklah otang yang mampu membeti 
nafkah menutut kemampuannya. Dan 
otang yang disempitkan rezkinya hen- 
daklah memberi nafkah dati harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah ttdak 
memikulkan beban kepada seseotang me- 
lainkan (sekedar) apa yang ADah berflean 
kepadanya. Allah kelak akan membeti- 
kan kelapangan sesudah kesempitan. 


^ ■£ i t • ^ ^ ^ "Z f 


i ?< 1 c t T"'. 




s' 

jr: ifj 

S[j 

j> Ua> 


’l T 'A" I ^ •a-'X J . J. 


JUZ 28 


65 ATH THALAAO (TALAK ) 


947 


HVKUM-HUKVM YANG DIB A WA NAB! MU- 
HAMMAD S.A.W, MEMBAWA KEBAHAGIA 
AN BA Gl UMA T MAN US! A. 

8. Dan berapalah banyaknya (penduduk) ne- 
geri yang mendurhakai perintah Tuhan 
mereka dan Rasul-Rasul-Nya, maka Ka- 
mi hisab penduduk negeri itu dengan hi- 
sab yang keras. dan Kami azab mereka 
dengan azab yang mengerikanl***). 


9. Maka mereka merasakan akibat yang bu- 
ruk dari perbuatannya, dan adalah akibat 
perbuatan mereka kerugian yang besar. 

10. Allah menyediakan bagi mereka azab 
yang keras, maka bertakwalah kepada 
Allah hai orang-orang yang mempunyai 
akal; (yaitu) orang-orang yang beriman, 
Sesungguhnya Allah telah menurunkan 
peringatan kepadamu, 

11. (Dan mengutus) seorang Rasul yang 
membacakan kepadamu ayat-ayat Allah 
yang menerangkan (bermacammacam 
hukum) supaya Dia mengeluarkan orang- 
orang yang beriman dan mengerjakan 
amal-amal yang saleh dari kegelapan ke- 
pada cahaya. Dan barangsiapa beriman 
kepada Allah dan mengcqakan amal yang 
saleh niscaya Allah akan memasukkan- 
nya ke dalam surga-v urga yang me- 
ngalir di bawahnya sungai-sungai, mere- 
ka kekal di dalamnya selama lamanya. 
Sesunguhnya Allah memberikan rezki 
yang baik kepadanya. 

12. AUah-lah yang menciptakan tujuh langit 
dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah 
berlaku padanya, agar kamu mengctahui 
bahwasanya Allah Maha Kuasa atas se- 
gala sesuatu, dan sesungguhnya Allah. 
ilmu-Nya benar-benar meliputi segala se- 
suatu. 




f t* 

Tr>yi 

jiiy aiV \ 





1485) Yang dimaksud dengan hisab dan azab ini adalah hisab dan azah di dunia 



948 


65. ATHTHALAAQ (TALAK) 


JUZ 28 



PENUTUP 


Surat Ath Thalaaq mengandung hukum-hukum yang mengenai talak dan yang bexhubungan 
dengan masalah itu dan merupakan kelengkapan daii hukum talak yang tersebut dalam Jurat 
A1 Baqarah ayat 222 sampai dengan 242. 


HUBUNGAN SURAT ATH THALAAQ DENGAN SURA TA T TAHRHM 


Di dalam jurat Ath Thalaaq dijebutkan bagaimana seharusnya bergaul dan bertindak terhadap 
itteri, jedang dalam jurat AtTahriim diterangkan beberapa hal yang terjadi antara Nabi Mu- 
hammad sji.w. dengan para isterinya dan bagaimana tindakan nabi menghadapi hal itu jupaya 
dapat menjadi pelajaran bagj umatnya dalam pergaulan berkeluarga. 

Keduanya sama-sama dimulai dengan seruan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. tentang 
hal -hal yang bexhubungan dengan hidup kekeluaigaan. 



JUZ 28 


66. AT TAHRIIM (MENGHARAMKAN! 


949 



AT TAHRIIM (MENGHARAMKAN) 


MUQADD1MAH 

Surat ini terdiri atas 12 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyyah, diturunkan sesudah 
surat Al Hujuraat. 

Dinamai jurat At Tahnim karena pads awal surat ini terdapat kata ’’tuhanim” yang kata asal- 
nya adalah AtTahriim yang berarti ’’mengharamkan". 

Pokok-pokok isinya: 

1. Keimanan: 

Ke sent pat an bertaubat itu hanyalah di dunia saja, segala amal pcrbuatan manusia 
di dunia akan dibalas di akhirat. 

2. Hukum-hukum: 

Larangan mengharamkan apa yang dibolehkan Allah s.w.t.; kewajiban membebas- 
kan dirt dan sumpah yang diucapkan untuk mengharamkan yang halal dengan 
membayar kaffarat; kewajiban memelihara diri dan keluarga dari api neraka; perin- 
tah memerangi orang-orang kafir dan munaflq dan berlaku keras terhadap mereka 
di waktu perang. 

3. Dan la in -la in 

Iman dan perbuatan baik atau buruk sescorang tidak tcrgantung kepada iman dan 
perbuatan orang lain walaupun antara suarni isteri, seperti isteri Nabi Nuh a s., 
isteri Nabi Luth a.s„ isteri Fir’aun dan Maryam. 






950 


66. AT TAHR1IM (MENGHARAMKAN) 


JUZ 28 


L 




AT TAHRIIM (MENGHARAMKAN) 

SURAT KE 66 : 12 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

BEBERAPA TUNTUNAN TEN TANG KEHIDOP 
ANRUMAH TANGO A 

Nahi Muhammad j.a.w. drngan iucriistermya. 

1. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan 
apa yang Allah menghalalkannya bagi- 
mu; kamu mcncari kesenangan hafi isteri- 
isterimu'’ Dan Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang 1* *86). 

2. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke- 
pada kamu aekalian membebaskan diri 
dari sum pah mu l487 ); dan Allah adalah 
Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana. 

3. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan 

secara lahasia kepada salah seorang dari 
isteiiisterinya (Hafsah) suatu peristiwa. 
Maka tatkala (Hafsah) menceritakan pe- 
ristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah 
memberitahukan hal itu (semua pcmbica- 
raan antara Hafsah dengan Aisyah) ke- 
pada Muhammad lalu Muhammad mem- 
beritahukan sebagian (yang diberitakan 
Allah kepadanya) dan menyembunyikan 
sebagian yang lain (kepada Hafsah). Ma- 
ka tatkala (Muhammad) memberitahu- 
kan pembicaraan (antara Hafsah dan Ai- 
syah) lalu Hafsah bertanya: "Siapakah 

yang telah memberitahukan hal ini kepa- 
damu?" Nabi mcnjawab: "Telah diberi- 
tahukan kepadaku oleh Allah Yang Ma- 
ha Mengetahui lagi Maha Mcngenal". 


—a 


jv-y -iil ii i j»i i Qj’Cj 

>jj£y ii' 1 » ji 

a ol£ 

&Js$j 


1486) . Bukhari dan Muslim mcnwayatkan bahwa Nabi Muhammad sa w. pernah menghatamkan aias 

dirinya minum madu untuk mcnyenangkan hati isteri-istcnnya. Maka turunlah ayat ini sebagai 
teguran kepada Nabi 

1487) . Apabila seseorang bcrsumpah mengharamkan yang halal maka wajiblah atasnya membebaskan 

diri dari sumpahnya itu dengan mcmbayar kaffarat. seperti tersebut daiam surat Al Ma-idah ayat 
B9 


v * jg?L 

* . . J 






JUZ 28 


66. AT TAHRIIM (MENCHARAMKAN) 


951 


4. Jika kamu berdua bcrtaubat kepada 
Allah, maka seaungguhnya hati kamu bcr- 
dua telah condong (untuk menerima ke- 
baikan); dan jika kamu berdua bantu 
membantu menyusahkan N'abi, maka sc- 
sungguhnya Allah adalah Pelindungnya 
dan (begitu pula) Jfbril dan orang-orang 
mu ‘min yang baik; dan selain daxi itu rna- 
laikat-malaikat adalah pcnolongnya pula. 

5. Jika Nabi menccraikan kamu, boleh jadi 
Tuhannya akan memberi ganti kepada- 
nya dengan isteri-isteri yang lebih baik da- 
ripada kamu, yang patuh, yang beriman, 
yang ta'at, yang bcrtaubat, yang menger- 
jakan ibadat, yang berpuasa, yang janda 
dan yang per a wan. 


Hai orang-orang yang beriman, pelihara- 
lah dirimu dan ketuargamu dari api nera- 
ka yang bahan bakamya adalah manusia 
dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 
yang kasar, yang keras, yang tidak men- 
durhakai Allah terhadap apa yang dipe- 
rintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mcngcrjakan apa yang diperintahkan. 


Perintah taubat dan btr/ihad, 

7. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu 
mengemukakan u/ur pada hari ini. Se- 
sungguhnya kamu hanya diberi balasan 
mcnurut apa yang kamu kerjakan. 


8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubat- 
lah kepada Allah dengan taubat yang se- 
murni-muminya, mudah-mudahan Tu- 
han kamu akan mcnghapu* ke&alahan-kc- 
salahanmu dan memasukkan kamu ke da- 
lam surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, pada hari ketika Allah ti- 
dak menghinakan Nabi dan orang-orang 
yang beriman bersama dengan dia; se- 
dang cahaya mereka memancar di hadap- 
an dan di sebelah kanan mereka, sambil 
mereka mengatakan: "Ya Tuhan kami, 

sempumakanlah bagi kami cahaya kami 
dan ampunilah kami; sesungguhnya Eng- 
kau Maha Kuasa atas segala scsuatu”. 


2iS~r) iii'i o 



IJy Ajui J [jy, y \j2\i. <jjk 1 '^2 



<3r 


/ ^ J ^1^ z' • if** 

oA> j *J&}j 








952 


66. ATTAHRIIM (MENGHARAMKAN) 


JUZ 28 


L 




Hai Nabi, perangilah orangorang kafu 
dan orangorang munaftk dan bcrstkap 
keraslah icrhadap mereka. Tempat mere- 
ka adalah neraka Jahannam dan itu ad a 
lah seburuk-buruk tempat kembali. 




CONTOH -CONTOH TEN TANG ISTERJ YANG 
T1DAK BA1K DAN ISTERJ YANG BA1K. 

10. Allah membuat uteri Nuh dan isten Luth 
penimpamaan bagi orang orang kafu. Ke- 
duanya bcrada dt bawah pengawasan dua 
orang hamba yang saleh di antara ham- 
ba-hamba Kami, lalu kedua isteri itu ber- 
khianat 1488 ) kepada kedua suaminya, ma- 
ka kedua suaminya itu tiada dapat mem- 
bantu mereka sedikitpun dari (siksa) 
Allah; dan dikatakan (kepada keduanya); 
"Masuklah ke neraka bcrsama orang- 
orang yang masuk (neraka)”. 

11. Dan Allah membuat isteri Fir’aun petum- 
pamaan bagi orangorang yang beriman, 
ketika ia berkata. ”Ya Tuhanku, bangun- 
lah untukku sebuah rumah dt sisi-Mu 1489 ) 
dalam surga dan selamatkanlah aku da 
ri Fir’aun dan perbuatannya dan sela- 
matkanlah aku dari kaum yang zalim". 








|2 dan Maryam puten Imran yang 
mcmelihara kehoimatannya, maka Kami 
tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari 
roh (ciptaan) Kami; dan dia membenar- 
kan kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab- 
kitab-Nya; dan adalah dia tcrmasuk orang- 
orang yang ta'at. 


14VJ 


1488) Maksudnya nabi-nabi sekalipun tidak dapat membcla isten-isterinya dan azab Allah apabita 
mereka menentang agama. 

1489) Maksudnya: sebaliknya sekalipun isteri seotang kafir apabila mcnganut ajatan Allah, ia akan di- 
masukkan AUah kc dalam surga 


v * xK 

* . .J 


20-MAY-0807:40:54motasem@kfcbs1 






JUZ 28 


66 AT TAHRIIM (MENGHARAMKAN) 


953 



PENIJTUP 


Surat At Tahriim mcncrangkan tenting hubungan Kasulullah s.a.w. dengan isteri-isterinya, 
diikuti dengan keharusan bagi orang-orang mu 'min untuk bertaubat, dan ditutup dengan contoh- 
contoh wanita-wanita yang baik dan yang buruk 


HUBUNGAN SURA TA T TAHRIIM DENGAN SURAT AL MULK 

Dalam jurat At Tahriim diterangkan bahwa Allah mengetahui segala r abasia sedang pada Jurat 
A I Mulk ditegaskan lagt bahwa Allah mengetahui segala rahasia karena Allah menguasai seluruh 
alam. 





954 


67. AL MULK (KERAJAAN) 


JUZ 29 



JUZ 29 


67. AL MULK (KERAJAAN) 


955 


Vv. 



AL MULK (KERAJAAN) 

SURAT KE 67 : 30 iy»t. 

JUZ 29 




_ va 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

KERAJAAN ALLAH MEL1PUTJ KERAJAAN 
DUMA DAN AKHIRAT 

Kekuasaan dan ilmu Allah yang ter gam bar di 
a lam temesta. 

1. Maha Suri Allah Yang di tangan-Nyalah 
segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu, 

2. Yang menjadikan mati dan hidup. supaya 
Dia menguji kamu, aapa di antara kamu 
yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha 
Perkasa lagi Maha Pengampun. 

3 Yang telah menciptakan tujuh langit ber- 
lapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak meli- 
hat pada dptaan Tuhan Yang Maha 
Pemurah 9esuatu yang tidak seimbang. 
Maka lihatlah berulang-ulang, adakah ka- 
mu lihat sesuatu yang tidak seimbang? 


4. Kemudian pandanglah sekali lagi mscaya 
penglihatanmu akan kcmbali kepadamu 
dengan tidak menemukan sesuatu cacat 
dan penglihatanmu itupun dalam keada- 
an payah. 

5. Sesungguhnya Kami telah menghiasi la- 
ngit yang dekat dengan bin tang-bin tang 
dan Kami jadikan bin tang bintang itu 
alat-alat pelempai syaiian, dan Kami se- 
diakan bagi mereka siksa netaka yang me- 
nyala-nyala. 

Azab yang diderita orang-orang kafir di akhirat. 





^4' V 
yy. f§ J* s 


u- 


#3 


6. Dan orang-orang yang kafir kepada Tu- 
hannya. memperoleh ar.ab Jahannam Dan 
itulah seburuk-buruk tempat kembali. 





956 


67. AL MULK (KF.RAJAAN) 


JUZ 29 





1 




- & ' 
M 


4jjjU 

I'fy/'l 

U * 


*a 

i 

iki 


Apabila meteka dilemparkan ke daiam 
nya mexeka mendengar suara neraka yang 
mengerikan, jedang neraka itu mcnggele- 
gak, 

8. hampir-hampir (neraka) itu terpecah- 
pecah tantaran marah. Setiap kali dilem- 
parkan ke dalamnya sekumpulan (orang- 
orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) 
bertanya kepada mereka: “Apakah belum 
pernah datang kepada kamu <di dunia) se- 
orang pemberi peringatan?” 

9. Mereka menjawab: "Benar ada", sesung- 

guhnya telah datang kepada kami seorang 
pemberi peringatan, maka kami mendus- 
takan(nya) dan kami katakan: ‘Allah 

tidak menurunkan aesuatupun: kamu tidak 
lain hanyalah di daiam kesesatan yang 
besar”. 

10. Dan mereka berkata. "Sekiranya kami 
mendengarkan atau memikirkan (per- 
ingatan itu) niscaya tidaklah kami terma- 
suk penghuni-penghuni neraka yang me- 
nyala-nyala". 

11. Mereka mengakui dosa mereka. Maka ke- 
binasaanlah bagi penghuni-penghuni nera- 
ka yang menyala-nyala. 

Janji.janji Allah kepada orang-orang mu ‘min. 

12. Sesungguhnya orang-orang yang takut ke- 
pada Tuhannya Yang tidak nampak oleh 
mereka, mereka akan memperoleh am- 
punan dan pahala yang besar. 


13. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau la- 
hirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Me- 
ngetahui segala isi hati. 


14. Apakah Allah Yang mcnciptakan itu tidak 
mengetahui (yang kamu lahirkan dan 
rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha 
Mengetahui? 

15. Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah 
bagi kamu, maka berjalanlah di segala 
penjurunya dan makanlah sebahagian dari 
rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah ka- 
mu (kcmbali setelah) dibangkitkan. 
















JUZ 29 


67. ALMULK (KERAJAAN) 


9S7 


Ancaman Allah kepada o'ang-orang kafir. 

16 Apakah kamu merasa aman terhadap 
Allah yang di langit bahwa Dia 
akan menjungkir balikkan bumi bersama- 
kamu. sehmgga dengan tiba-tiba burnt itu 
bergoncang 1 , 

17. atau apakah kamu metasa aman terha- 
dap Allah yang di langit bahwa 
Dia akan menginmkan badar yang ber- 
batu Maka kelak kamu akan mengetahui 
bagaimana (akibat mendustakan) peiingat- 
an-Ku? 

18 Dan sesungguhnya orangutang yang 
sebelum meteka telah mendustakan (ra- 
sul-rasul-Nya). Maka alangkah hebatnya 
kemurkaan-Ku. 

19 Dan apakah mereka ttdak memperhati- 
kan burung-burung yang mengembang- 
kan dan mengatupkan sayapnya di atai 
mereka'’ Ttdak ada yang menahannya (di 
udara) sclain Yang Maha Pemurah. 
Sesungguhnya Dia Maha Melthat segala 
sesuatu 

20. Atau uapakah dia yang menjadt tentara 
bagtmu yang akan mcnolongmu selain 
dari pada Allah Yang Maha Pemurah 1 
Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah 
dalam (keadaan) tertipu. 

21. Atau siapakah dia Ini yang member! kamu 
rerki jika Allah menahan rerki-Nya? Se- 
benarnya mereka terus-menerus dalam ke- 
ro mbongan dan menjauhkan dirt? 


S 


22. Maka apakah orang yang berjalan ter- 
jungkel di atas mukanya itu lebih banyak 
mendapat petunjuk ataukah orang yang 
berjalan tcgap di atas jalan yang turns'* 

23. Katakanlah "Dta-lah Yang menciptakan 
kamu dan mcnjadtkan bag] kamu pende- 
ngaran, penglihatan dan hati”. (Tetapt) 
amat sedikit kamu bersyukur. 


ji'i 


24. Katakanlah. "Dia-lah Yang menjadikan 
kamu berkembang biak di muka bumi, 
dan hanya kepada-Nyalah kamu kelak di- 
kumpulkan". 


^ lj jfj'l ■ J .> s is iS b* js 



958 


67. AL MULK (KERAJAAN) 


JUZ 29 


L 


JK . 




•Jj 

i 

ihi 


25. Dan mereka berkata; "Kapankah da tang- 
nya ancaman itu jika kamu adalah orang- 
orang yang benar?”. 

26. Katakanlah. "Sesungguhnya ilmu (ten- 
tang hari kiamat itu) Kanya pada sisi 
Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah 
aeorang pembeti peringatan yang men- 
jela&k&n". 

27. Ketika mereka melihat azab (pada hari ki- 

amat) sudah dekat, muka orang-orang ka- 
fir itu menjadi muram. Dan dikatakan 
(kepada mereka) inilah (azab) yang 

dahulunya kamu aelalu mermnta-mintanya. 

28. Katakanlah: "Terartgkanlah kepadaku ji- 

ka Allah mematikan aku dan orang-orang 
yang bersama dengan aku atau membcri 
rahmat kepada kami, (maka kami akan 
masuk surga), tetapi siapakah yang dapat 
melindungi orang-orang yang kafir dari 
siksa yang pedih?” 

29. Katakanlah: "Dia-lah Allah Yang Maha 

Penyayang, kami beriman kepada-Nya dan 
kepada-Nya-lah kami bertawakkal. Kelak 
kamu akan mengetahui siapakah dia yang 
berada dalam kesesatan yang nyata". 

30. Katakanlah: 'Tcrangkanlah kepadaku jika 
sumber air kamu menjadi kering; maka 
siapakah yang akan mendatangkan air yang 
mengalir bagimu?". 


J* 


PENUTUP 

Surat A1 Mulk menunjukkan bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Allah yang terdapat di 
alam semesta dan menganjurkan agar manusia memperhatikannya dengan seksama sehingga 
mereka beriman kepada-Nya. Bilamana manusia itu tetap mengingkari Allah akan menjatuhkan 
a 2 ab kepada mereka. 


HUBUNGAN SURA T AL MULK DENGAN SURA TAL QAl.AM. 

1. Pada akhir surat At Mulk, Allah mengancam orang yang tidak bersyukur kepada nikmat 
Allah dengan mengeringkan bumi atas mereka, sedang dalam surat Al Qalam diberi contoh 
tentang azab terhadap orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. 

2. Kedua surat ini sama-sama memberikan ancaman kepada orang-orang kafir. 


f M 












JUZ 29 


68. AL QALAM (K.ALAM) 


959 



AL QALAM (KALAM) 


MUQADDIMAH 


Surat ini terdiri atas 52 aval, termasuk golongan surat-$urat Makkiyyah, diturunkan sesudah 
surat Al'Alaq. 

Nama ”Al Qalam” diambil dari kata Ai Qalam yang tcrdapat pada ayat pertama jurat ini yang 
artinya "pena". Suiat ini dinamai pula dengan jurat "Nun*’ (huruf ”nun"). 


Pokokpokok isinya 


Nabi Muhammad s.a.w. bukanlah orang yang gila melainkan manusia yang berbudi 
pekerti yang agung; larangan bertoleransi di bidang kepercayaan; larangan mengi- 
kuti orang-orang yang mempunyai sifat-siiat yang dicela Allah; nasib yang dialami 
pemilik-pemilik kebun icbagai contoh orang-orang yang tidak bcrsyukur tcrhadap 
ni’mat Allah; kecaman-kecaman Allah kepada mereka yang ingkar dan azab yang 
akan menimpa mereka; AI Qur'an adalah peringatan bagi jeluruh umat 






960 


68. ALQALAM (KALAM) 


JUZ 29 







IUZ 29 


68 ALQALAM (KALAM) 


961 



10. Dan janganlah kamu ikuti setiap oiang 
yang banyak bersumpah lagi hina. 


11. yang banyak mencela, yang kian ke man 
menghambur fitnah, 

j 2 yang sangat enggan berbuat baik, yang me- 
lampaui batas lagi banyak dosa, 


13. yang kaku kasai, selain daii itu. yang ter- 
kenal kejahatannya, 

14. karena dia mempunyai (banyak) harta 
dan anak 1491 ). 

15. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat 
Kami, ia berkata: "(Ini adalah) dongeng- 
dongengan orang-orang dahulu kala.” 


16. Kelak akan Kami beri tanda dia dibcla- 
lai-(nya) 1492 ). 

ALLAH TELAH MEN IMP A KAN COBAAN KE 
PA DA ORANG-ORANG KAFIR SEBAGAI VANG 
DITIMPAKAN KEPADA PEMILIK PEMILIK KE- 

BUN. 

17 Se.su ngguhnya Kami tclah menguji me- 
reka (musynkin Mekah) scbagaimana 
Kami telah menguji pemilik-pemilik ke- 
bun, ketika mcreka bersumpah bahwa 
mereka sungguh-sungguh akan mcmetik 
(hasil)nya di pagi hari. 

18 dan mereka tidak mengucapkan: "In syaa 
Allah". 

19. lalu kebun itu diliputi mala pet aka (yang 
datang) dari Tuhanmu ketika mereka 
sedang tidur, 

20. maka jadilah kebun itu hitam sepetti ma- 
lam yang gelap gulita 1493 ). 


1491) .Orang yang punya banyak anak dan harta lebih mudah dia mendapat pengikut. Tapijika dia 
mempunyai sifat-sifat sepetti tersebut pada ayat 10-13. tidaklah dia da pat diikuti 

1492) . Yang dimaksud dengan "belalai" di sini ialah hidung Dipakai kata belalai di ani sebagai penghi- 

naan 

1493) . Maksudnya: maka teibakarlah kebun itu dan tinggallah arang-atangnya yang hitam seperti 

malam. 






962 


68. ALQALA.M (KALAM) 


JUZ 29 


hari; 

22. "Pergilah di waktu pagj (ini) ke kebunmu 
jika kamu hcndak mcmctik buahnya". 

23. Maka pergilah mereka sating berbisik- 
bisikan. 

24. "Pada hari ini janganlah ada seorang mis- 
kinpun masuk ke dalam kebunmu". 

25. Dan bcrangkatlah mereka di pagi hari 
dengan niat menghatangi (oiang-orang mis- 
kin) padahal mcreka mampu (mcnolong- 
nya). 

26. Tatkala mereka melihat kebun itu, mere- 
ka berkata: ’’Sesungguhnya kita benar-be- 
nar orang-orang yang sesat (jalan), 

27. bahkan kita dihalangi (dari mcmperoleh 
haiilnya)* 494 )" 

28. Berkatalah seorang yang paling baik pikir 
annya di antara mereka: "Bukankah aku 
telah mcngatakan kepadamu, hendaklah 
kamu bertasbih (kepada Tuhanmu) 1495 )?" 

29. Mereka mengucapkan: ”Maha Suci Tu- 

han kami. seungguhnya kami adalah orang- 
orang yang zalim". 

30. Lalu sebahagian mereka menghadapi se- 
bahagian yang lain seraya cela mencela. 

31. Mereka berkata: ’’Aduhai ceiakalah kita; 
sesungguhnya kita ini adalah orang-orang 
yang melampaui batas”. 

32. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan 
garni kepada kita dengan (kebun) 
yang lebih baik daripada itu; sesungguh- 
nya kita mcngharapkan ampunan dari Tu- 
han kita. 


© 014 ' - 




<$0 




1494) , Mereka mengatakan ini se telah rnereka yakin bahwa yang dilihat mereka adalah kebun mereka 
sendiri. 

1495) Yang dimaksud bertasbih kepada 1 uhan talah mensyukuri ni'mat-Nya dan tidak meniatkan sesua- 
tu yang bertentangan dengan perintah Tuhan seperti meniatkan tidak akan memberi (akir miskin. 


JUZ 29 


68. AL QALAM (KALAM) 


963 


33. Seperti itulah azab (dunia). Dan sesung- 
guhnya azab akhirat lebih besar jika 
mereka mengetahui 1496 ). 

ALLAH SEKALI-KAL1 TIDAK MENYAMA- 
KAN ORANC, DRANG YANG BAIK DENG AN 
ORANG-ORANG YANG BURUK. 

34. Scsungguhnya bagi orang-orang yang ber- 
takwa (disediakan) surga-surga yang 
penuh keni*matan di sisi Tuhannya. 

35. Maka apakah patut Kami menjadikan 
orang-orang Islam itu sama dengan 
orang-orang yang berdosa (orang ka- 
fir)! 497 )? 

36. Mcngapa kamu (berbuat dcmikian): ba- 
gaimanakah kamu mengambil keputusan? 


37. Atau adakah kamu mempunyai sebuah ki- 
tab (yang dituiunkan Allah) yang kamu 
membacanya?, 

38. bahwa di dalamnya kamu benar-benai bo- 
Ich memilih apa yang kamu sukai untuk- 
mu. 

39. Atau apakah kamu memperoleh janji-jan- 
ji yang dipcrkuat dengan sumpah dari Ka- 
mi, yang tetap berlaku sampai hari 
kiamat, scsungguhnya kamu benar-benar 
dapat mengambil keputusan (sekehendak- 
mu)? 

40. Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah 

di antara mereka yang bertanggung jawab 
terhadap keputusan yang diambil itu?” 

41. Atau apakah mereka mempunyai sekutu- 
sekutu? Maka hendaklah mereka menda- 
tangkan sekutu-sekutunya jika mereka 
adalah orang-orang yang benar. 





-%-A> 




1496) . Allah menerangkan bahwa Dia mencobai penduduk Mekah dengan menganugrahi mereka ni'mal- 

ni’mat yang banyak untuk mengetahui apakah mereka bersyukur atau tidak sebagaimana Allah 
telah mencobai pcmiLik-pemibk kebun, seperti yang diterangkan pada ayat 17-33. Akhirnya pemi- 
Uk kebun itu insyaf dan bertobat kepada Tuhan. Demikian pula penduduk Mekah yang kemudian 
menjadi insyaf dan masuk Islam berbondnng-bondong setelah penaklukan Mekah 

1497) . Maksudnya: sama tenlang balasan yang disediakan Allah untuk mereka masing-masing 





964 


68. AL QALAM (KALAM) 


JUZ 29 




42. Pada hari bctii disingkapkan 1498 ) dan 
mereka dipanggil untuk bersujud; maka 
mereka tidak kuasa 1499 ), 




43. (dalam keadaan) pandangan mereka tun- 
duk ke bawah, lagi meieka diliputi kehma- 
an. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di 
dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka 
dalam keadaan scjahtera* 50 °). 

44. Maka serahkanlah (ya Muhammad) ke- 
pada-Ku (urusan) orang-orang yang men- 
dustakan pcrkataan mi (A1 Qur'an) . Nan- 
a Kami akan menarik mereka dengan ber- 
angsui-angsur (ke arah kebinasaan) dan 
arah yang tidak mereka ketahui, 

43. dan Aku memberi tangguh kepada mereka. 
Sesungguhnya rencana-Ku am at teguh. 

46. Ataukah kamu meminta upah kepada 
mereka, lalu mereka diberati dengan hu- 
tang? 

47. Ataukah ada pada mereka iimu ten tang 
yang ghaib lalu mereka menulis (padanya 
apa yang mereka tetapkan)? 

48. Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) 
terhadap ketetapan Tuhanmu, dan jangan- 
lah kamu seperti orang (Yunus) yang ber- 
ada dalam (perut) ikan ketika ia bcrdo’a 
sedang ia dalam keadaan marah (kepada 
kaumnya). 

49. Kalau seldranya ia tidak segera men- 
dapat ni'mat dari Tuhannya. benai-benar 
ia dicampakkan ke tanah tandus dalam 
keadaan tercela. 




>y ^ < 


Am’' 'i' 


50. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadi- 
kannya termasuk orang-orang yang saleh . 




1498) . Yang dimaksud dengan belli dmngkapkan ulah menggambaikan keadaan otang yang sedang ke- 

lakutan yang hendak lari karena hebatnya huru-hara ban kiamat. 

1499) . Mereka diminta sujud itu adalah untuk menguji keimanan mereka padahal mereka tidak vanggup 

lagi karena persendian tulang-tulang mereka telah lemah dan azab sudah metiputi mereka. 

1500) .Maksudnya. ialah hahwa mereka berkescmpatan untuk melakukan sujud, tetapi mereka tidak 
melakukannya 


V * xK 

• . .J 








JUZ 29 


68 AL QAI.AM (KALAM) 


965 


\W 

\\N 


vCS 


Nvf 


jM 


51 Dan sesungguhnya orang-orang kafii itu 
benar-benax hampir menggelincirkan ka- 
mu dsngan pandangan mereka. tatkala 
mereka mcndengar A1 Qur’an dan mere- 
ka berkata: "Sesungguhnya la (Muham- 
mad) benar-benar orang yang gila lso *)” 

52. Dan A1 Qur'an itu tidak lain hanyalah 
pcringatan bagi seluruh umat. 


u A 








i f ■ 



PENUTUP 

Surat Al Qalam be rid bantahan dari orang-orang musyrikin terhadap Nabi Muhammad saw 
dan rnemperingatkan agar jangan mengikuti kemauan mereka. Mercka itu mendapat penghina- 
an pada hari kiamat akibat perbuatan mercka. 

HVBUNGAN SURAT Al. QA LA M DENG A V 5 UR A T A l. HAAQQAH. 

1. Dalam surat Al Qalam disebutkan tentang hari kiamat secara umum, sedang dalam surat 
Al Haaqqah dijelaskan secara terperinci peristiwa-peiistiwa hari kiamat itu. 

2. Dalam surat Al Qalam diterangkan orang-orang yang mendustakan Al Qur’an dan ancaman 
azab atas mereka, sedang dalam surat Al Haaqqah. diterangkan orang-orang zaman dahulu 
yang mendustakan rasul-rasul dan macam-macam azab yang telah menunpa mereka. 

3. Dalam surat Al Qalam, Allah membantah tuduhan orang-orang musyrikin bahwa Muhammad 
s.a.w orang gila, sedang dalam surat Al Haaqqah Allah membantah tuduhan bahwa Nabi 
Muhammad s.a.w. seorang penyair. 


1501 ; Menurut kebtasaan yang tetjadi di tanah Arab, seworang dapai membmasakan binatang atau 
manuua dengan menujukan pandaneannya yang tajam. Hal im hendak dilakukan pula kepada 
Nabi Muhammad s.a w , tetapi Allah memeliharanya, schtngga '.erhindar dari bahaya itu, sebagai- 
mana dijanjikan Allah dalam surat Al Maidah ayat 67 Kekuatan pandangan mata itu pada masa 
sekarang dikcnal dengan hypnotisme 








966 


69. AL HAAQQAH (HARI KIAMAT) 


JUZ 29 



AL HAAQQAH (HARI KIAMAT) 


MUQADDIMAH 


Surat ini terdiri atas 52 ayat, terms suk jurat-surat Makkiyyah dan dituiunkan sesudah jurat 
Ai Mulk. 

Nama ”A1 Haaqqah” diambil daii kata ”A1 Haaqqah” yang terdapat pads ayat pertama surat 
ini yang axtinya "hari kiamat". 


Pokok-pokok isinya: 


Peringatan tentang azab yang ditimpakan kepada kaum-kaum Tsamud, ’Aad, Fir’ 
aun. kaum Nuh dan kaum-kaum jebelum mereka yang mengingkari rasul-raiul 
mereka pada hari kiamat; kejadian-kejadian pada hari kiamat dan hari berhiaab; 
pcnegasan Allah bahwa Al Qur’an itu benar-benar wahyu Allah. 


JUZ 29 


69. AL HAAQQAH (HARI KIAMAT) 


967 





4. Kaum Tsamud dan 'A ad teLah mendusta- 
kanhari kiamat 1 503). 

5. Adapun kaum Tsamud, maka meteka te- 
lah dibinasakan dengan kcjadian yang luar 
biasa 1504 ), 

6. Adapun kaum *Aad maka mereka teLah 
dibinasakan dengan angin yang sangat di- 
ngin lagi amat kencang, 

yang Allah menimpakan angin itu kepada 
mereka selama tujuh malam dan delapan 
hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 
'Aad pada waktu itu mati bergeiimpangan 
seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon 
korma yang teLah kosong (lapuk). 




8. Maka kamu tidak melihat seorangpun yang 
tinggal di antara mereka 1505 ) 




M 

M3 


1502) "Al Haaqqah" menutut bahasa berarti “yang pasti tei)adi“, Han kiamat dinamai A1 Haaqqah 
karena dia past^terjadi. 

1503) Al Oaari’ah menurut bahasa berarti "yang menggentarkan hati", Hari Kiamat dinamakan Al 
Qaari'ah karena dia menggentarkan hati. 

1504) Yang dimaksud dengan "kcjadian luar biasa itu" ialah petu yang amat keras yang menyebabkan. 
suara yang mengguntur yang dapat mcnghancurkan. 

1505) . Maksudnya: mereka habis dihancurkan sama vekali dan tidak punya keturunan. 








968 


69. AL HAAQQAH (HARl KIAMAT) 


JUZ 29 


9. Dan telah datang Fir'aun dan orang-or&ng 
yang sebelumnya dan (penduduk) ncgeri- 
negeri yang dijungkir balikkan karena ke- 
salahan yang besarl SO®). 

10. Maka (masing-masing) mereka mendurhakai 
rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyik- 
sa mereka dengan siksaan yang sangat 
keras. 

11. Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik 
(jampai ke gunung) Kami bawa (nenek 
moyang) kamu 1S07 ), ke dalam bahtera, 

12. agar Kami jadikan peristiwa itu peringat- 
an bagi kamu dan agar diperhatikan uleh 
telinga yang mau mendengar. 


• '±y~ 

0 JrjW 




Periuiwa-peristiwa di waktu ter/adinya hori kiamat. 

13. Maka apabUa sangkakala ditiup sekali 
tjup 1 * 08 ). 


14. dan diangkatlah burnt dan gunung-gunung, 
lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. 




IS. Maka pada hari itu teijadilah hari kiamat. 


16. dan terbelahlah langit, karena pada hari 
itu langit menjadi lemah. 


a! 


12. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru- 
penjuru langit. Dan pada hari itu delapan 
orang malaikat menjunjung 'Any Tuhan- 
mu di atas (kepala) mereka. 

18. Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada 
Tulunmu), tiada sesuatupun dari keada- 
anmu yang terxmbunyi (bagi Allah). 


- » - 

0 dy*/* -kj-ji. 


1506) . Maksudnya L'mat-umat dihutu yang mengmgkari Nabi-Nabueperti kaum Shaleh, kaum Syu’aib 

dan lam-lain dan negeri-negeri yang dijungkir balikkan laiah negeri-negeri kaum Luth, Sedang 
kesalahan yang ddakukan mereka laiah mendustakan para rasul. 

1507) Yang dibawa dalam bahtera Nabi Nuh unruk diselamatkan ialah keluarga Nabi Nuh dan orang- 
orang yang beriman selaln anaknya yang durhaka. 

1508) . Maksudnya ialah liupan yang pertama yang pada waktu itu alam semesta menjadi hancut 



JL’Z 29 


69. AL HAAQQAH (HARI KIAMAT) 


969 






970 


69. AL HAAQQAH (UAR1 K1AMAT) 


JUZ 29 


_li 

34. 

Dan juga dia tidak mendorong (orang 
lain) untuk memberi makan orang mis- 
kin. 



35. 

Maka tiada scorang temanpun baginya 
pada hari ini di sini. 



36. 

Dan tiada (pula) makanan sedikitpun 
(baginya) kecuali dari darah dan nanah. 



37. 

Tidak ada yang memakannya kecuali orang- 
orang yang berdosa. 

& ^ IjaJ* $ 


AL QUR ’AS BENAR-BENAR WAHYU ALLAH 



38. 

Maka Aku bersumpah dengan apa yang 
kamu lihat. 



39. 

Dan dengan apa yang tidak kamu lihat. 



40. 


41 


Sc.sungguhnya A1 Qur'an itu adalah benar- 
benar wahyu (AUah yang diturunkan ke- 
pada) Rasul yang mulia. 


dan A1 Qur'an itu bukaniah pcrkataan se- 
oiang penyair. Scdikit sekali kamu bcr- 
iman kepadanya. 

42. Dan bukan pula pcrkataan tukang te- 
nung. Sedikit sekali kamu mengambil 
pelajaran daripadanya. 

43. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari 
Tuhan semesla alam. 

44. Seandainya dia (Muhammad) mengada- 
adakan sebagian pcrkataan atas (nama) 
Kami. 

45. Niscaya benar-benar Kami pegang dia pa- 
da tangan kanannya 1 5 10 ). 

46. Kemudian benar benar Kami potong urat 
tali jantungnya. 

47. Maka sekali-kali tidak ada seorangpun 
dari kamu yang dapat menghalangi (Ka- 
mi), dari pemotongan urat nadi itu. 

48. Dan sesungguhnya A1 Qur’an itu benar- 
benar suatu pelajaran bagi orang-orang 
yang bertakwa. 


1510) Makvadnya. Kami ber: Undakan rekeras kerasnya. 


^ yJi 

^ jw '^o'o 


^ j3i -*Aj^ 


JU2 29 


69. AL HAAQOAH (HARI KIAMAT) 


971 







972 


70. AL MA’AARIJ (TE M PAT -TE MP AT NAIK) 


JUZ 29 




)VZ 29 


70. AL MA’AARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK) 


973 








974 


70. AL MA’AARU (TEMP AT -TF.MPAT NAIK) 


JUZ 29 



12. 

Dan isterinya dan saudaranya, 



13. 

Dan kaum fanidinya yang melindunginya 
(di dunia). 



14. 

Dan orang-orang di ataa bumi setunrh- 
nya, kemudian (mengharapkan) tebusan 
itu dapat menyelamatkannya. 


.J* 

15. 

Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya ne- 
raka itu adalah api yang bergejolak, 



16. 

Yang mengelupaskan kulit kepala. 

AcXj, 


17. 

Yang memanggil orang yang membela- 
kang dan yang berpaling (dari agama). 



18. 

Serta mengumpulkan (harta benda) talu 
menyimpannya 1 5 1J ). 



AJARAN ISLAM UNTVK MENGATASI SIFAT- 
SIFA T YANG JELEK PADA MANUSIA. 

19. Sesungguhnya manusia didptakan bersi- 
fat keluh kesah lagi kikix. 

20. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkehih 
kesah, 

21. dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat 
Idkii, 

22. kecuali orang-orang yang mengcrjakan sha- 
lat, 

23. yang mereka itu tetap mcngcrjakan sha- 
latnya, 

24. dan orang-otang yang dalam hartanya ter- 
sedia bagian tertentu , 

25. bagi otang (miskin) yang meminta dan 
orang yang tidak mempunyai apa-apa 
(yang tidak mau meminta), 

26. dan orang-orang yang mempercayai hart 
pembalasan, 

27. dan orang-orang yang takut terhadap 
azab Tuhannya. 


a.' ■' Sd, 


lS12).Maksudnya orang yang menyimpan hartanya dan ndak mau mrngeluarkan rakat dan tidak pula 
menafkahkannya ke jalan yang benar. 


JUZ 29 


70. AL MA'AARIJ (TEMP AT -TEMP AT NA1K) 


975 



28. Karena sesungguhnya azab Tuhan mere- 
ka tidak da pat orang merasa aman (dari 
kedatangannya). 

29. Dan orang-orang yang memelihara ke- 
maluannya, 

30. kecuali tcrhadap isteri-istexi mereka atau 
budak-budak yang mereka miliki 1513 ) 
maka sesungguhnya mereka dalam hal ini 
tiada tercela, 

31. Barangsiapa mencari yang dibalik itu' s 14 ), 
maka mereka itulah orang-orang yang 
melampaui batas. 

32. Dan orang-orang yang memelihara ama- 
nat-amanat (yang dipikulnya) dan janji- 
nya. 

33. Dan orang-orang yang memberikan ke- 
saksiannya. 

34. Dan orang-orang yang memelihara shalat- 
nya. 

35. Mereka itu (kekal) di surga lagi dimulia- 
kan. 

AZAB YANG MENGHINAKAN AKAN ME- 
N1MPA ORANG-ORANG YANG MENDUSTA- 
KAN ALLAH 

36. Mcngapakah orang-orang kafir itu berse- 
gcra da tang ke at ah mu, 

37. Dari kanan dan dari ktri dengan berke- 
lompok-kelompok 1 5 1 s )? 

38. Adakah setiap orang dari orang-orang ka- 
fir itu ingin masuk ke dalam surga yang 
penuh keni'matan?, 

39. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami dp- 
takan mereka dari apa yang mereka ke- 
tahui(air mani) ,s, *l. 



JrJ 


i 


jafj, 

Ira 

HO 


1513) Lihat not 995 

1 S 14 >. Lihat not 996. 

! 5 15 1.Menurut kcteranean sebagtan ahli Tafsu ayal mi bcrhubungan dengan pcnstiwa ketika Rasulul- 
lah shalal dan membaca A! Qur'an di dekat Kabah lalu orang-orang musyrik berkumpul ber- 
kclompok-kelompok di hadapannya sambU mcngejck dan mcngatakan "Jika orang-orang mu 'min 
benar-benar akan masuk surga sebagaimana kata Muhammad kiralah yang akan masuk lebih 
dahulu" Maka turunlah ayat 38 

1516). Yang dtmaksud dengan ayat ini lalah. bahua mereka orang-orang kafir diciptakan Allah dan air 
mani untuk beriman dan bcrtakwa kepada-Nya. sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Jadi 
kalau mereka tidak beriman udak berhak masuk syurga. 




976 


70. AL MA’AARIJ (TE.MPAT-TF.MPAT NAIK) 


JUZ 29 


40. Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Yang 
Mengalur tempat tcrbil dan terbenamnya ma- 
lahari . bulan dan bintang : sesungguhnya 
Kami benar-benar Maha Kuasa. 

41. Untuk mengganti (meieka) dengan kaum 
yang tebih baik dari mcreka, dan Kami 
sekali-kali tidak dapat dikalahkan. 

42. Maka biaxkanlah mcreka tenggclam (da- 
lam kebatilan) dan bermain-main sampai 
mcicka menjumpai hari yang diancamkan 
kcpada mcreka. 

43. (yaitu) pada hari mereka keluar dan ku- 
bur dengan ccpat seakan-akan mereka 
pergi dengan scgera kcpada berhala-bcr- 
hala (sewaktu di dunia), 

44. dalam keadaan mereka menekurkan pan- 
dangannya (serta) diliputi kehinaan. Itu- 
lah hari yang dahulunya diancamkan ke- 
pada meieka. 


A " >• > )K 
@ 0}yalfj^a> 


PENUTUP 


Surat A1 Ma'aarij menerangkan sifat-sifat yang buruk serta memberi petunjuk kepada jalan- 
jalan yang dapat mencapai kemuliaan dan derajat yang tinggi. 

HU BUS GAS SURA TALMA A A RIJ DENGAN SURA T NUH 

1. Pada akhir jurat A1 Ma'aarij Allah meneiangkan bahwa Dia bexkuasa mengganti kaum yang 
durhaka dengan kaum yang lebih baik, sedang dalam jurat Nub dibuktikan dengan peneng- 
gelaman kaum Nuh yang durhaka. 

2. Kcdua jurat ini dimulai dengan ancaman azab kepada orang-orang kafir. 


JUZ 29 


71. NUH (NABI NUH) 


977 



NUH (NABI NUH) 


MUQADDIMAH 


Sutat ini terdiri atas 28 ayat, termasuk golongan su rat-sural Makkiyyah. diturunkan scsudah 
surat An Nahl. 

Dinamakan dengan surat "Nuh" karena jurat ini seluruhnya menjelaskan daVah dan do’a 
Nabi Nuh a s. 


Pokok -pokok isinya 


Ajakan Nabi Nuh a.s. kepada kaumnya untuk berunan kepada AUah s.w.t serta berto- 
bat kepada-Nya; perintah memperhatikan kejadian alam sernesta, dan kejadian manusia 
yang merupakan manifestasi kebesaran AUah. siksaan AUah di dunia dan akhirat bagi 
kaum Nuh yang tetap kafir, do 'a Nabi Nuh a.s. 





978 


71. NUH(NABINUH) 


JUZ 29 



rj 


. W 


M 


JK . 

,•'7 

' r 




NUH (NABI NUH) 

SURAT KE 71 : 28 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Petnurah lagi Maha Penyayang. 

K1SAH NUH DENGAN KA UMNYA. 

Serutin Nabi Nuh a s. kepada kaumnya. 

1. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh 
kepada kaumnya (dengan mcmerintahkan): 
"Berilah kaummu peringatan sebelum da- 
tang kepadanya azab yang pedih”. 

2. Nuh berkata- ”Hai kaumku, sesungguh- 
nya aku adalah pemberi peringatan yang 
menjelaskan kepada kamu, 

3. (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertak- 
wakh kcpada-Nya dan ta'atlah kepada- 
ku, 

4. niscaya Allah akan mengampuni schagian 
dosa-dosamu dan menangguhkan ka- 
mulS* 7 ) sampai kepada waktu yang diten- 
tukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apa- 
bila telah datang tidak dapat ditangguh- 
kan. kalau kamu mengctahui” 

Pengaduan Nuh a.s. kepada Allah tentang keing- 
karan kaumnya. 

5. Nuh beikata: ”Ya Tuhanku sesungguhnya 
aku telah menyctu kaumku malam dan 
siang, 

6. maka seruanku itu hanyalah menainbah 
mercka lari (daii kebenaran) 

7. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyc- 
ru mereka (kepada iman) agar Engkau 
mengampuni mereka, mereka memasuk- 
kan anak jari mereka ke dalam telinga- 
nya dan menutupkan bajunya (ke muka- 
nya) dan mereka tetap (mengingkari) dan 
menyombongkan diri dengan sngat 

1517) Maksudnya memanjangkan umurmu. 






Jp- "d>\ ^==^y 


0 ^4 sjj of* J s 

^ ypey* 1 'j 







JUZ 29 


71. NUH(NABINUH) 


979 


8. Kemudian sesungguhnya aku telah me- 
nyeru mereka (kepada iman) dengan cara 
terang-tetangan 1 5 * *), 

9. kemudian sesungguhnya aku (menyeru) 
mereka (lagi) dengan terang-terangan dan 
dengan diam-diam 1 5 19 ), 

10. maka aku katakan kepada mereka: 'Mo- 
honlah ampun kepada Tuhanmu, - sesung- 
guhnya Dia adalah Maha Pengampun 

11. niscaya Dia akan mengirimkan hujan ke 
padamu dengan lebat, 


12. dan membanyakkan hart a dan anak-anak- 
mu, dan mengadakan untukmu kebun- 
kebun dan mengadakan (pula didalam- 
nya) untukmu sungai-sungai. 

13. Mengapa kamu tidak per cay a akan kebe- 
saran Allah? 

14. Padahal Dia sesungguhnya telah mencip- 
takan kamu dalam beberapa tingkatan 
kejadian 1 *7®). 

15. Tidak kal> kamu perhatikan bagaimana 
Allah telah menciptakan tujuh langit ber- 
tingkat-tingkat? 

16. Dan Allah menciptakan padanya bulan 
sebagai cahaya dan menjadikan matahari 
sebagai pelita? 

17. Dan Allah menumbuhkan kamu dari ta- 
nah dengan sebaik-baiknya, 

18. kemudian Dia mengembalikan kamu ke 
dalam tanah dan mcngeluarkan kamu (da- 
ripadanya pada hari kiamat) dengan se 
benar-benaraya. 





. i I 

- J AlV 




''Sf ^ 




IS 18). DaVah ini ililakukan seteSab daVah dengan cara diam-diam tidak bethasi) 

15 19). Scsudah melakukan daVah cecara dumdum kemudian tccara terang-terangan narnun tidak juga 
berhaul maka Sabi Nuh a s melakukan kedua cara itu dengan sekali gus, 

1520).Lihat surat Al-Mukminun ayat 12, 13 dan 14 







980 


71. NUH(NABINUH) 


JUZ 29 



WK 


■ 

'j 

tl 


. H 




19. Dan Allah menjadikan bumi untukmu 
sebagai hamparan, 

20. supaya kamu menjalani jalan-jalan yang 
luas di bumi itu”. 

21. Nuh bcrkata: "Ya Tuhanku, sesungguh- 
nya mereka telah mendurhakai-ku, dan te- 
lah mengikuti orang-oiang yang harts dan 
anak-anaknya tidak menambah kepada- 
nya melainkan kerugian belaka, 

22. Dan metakukan tipu-daya yang amat be- 
sar”. 


23. Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali 
kamu meninggalkan (penyembahan) tu- 
han-tuhan kamu dan jangan pula sekali- 
kali kamu meninggalkan (penyembahan) 
wadd, dan jangan pula aiwaa’, yaghuts, 
ya*uq dan nasr • 5 2 * )”, 

24. Dan seiudahnya mereka telah menyesat- 
kan kebanyakan (manusia); dan jangan- 
lah Engkau tambahkan bagi orang-orang 
yang zalim itu selain kesesatan. 

Azab yang ditimpakan kepada kaum Nuh o.s. 

25. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, 
mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke 
neraka, maka mereka tidak mendapat 
penolong-penolong bagi mereka selain 
dari Allah ,S22 ). 

26. Nuh berkata: ”Ya Tuhanku. janganlah 
Engkau biarkan seorangpun di antara 
orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. 

27. Sesungguhnya jika Engkau biarkan merc- 
ka tinggal. niscaya mereka akan menye- 
satkan hamba-hamba-Mu. dan mereka ti- 
dak akan melahirkan selain anak yang 
berbuat ma’siat lagi sangat kafir. 


> S' 


* 'A ’'“A," \ It* 

3*3 


'/XL* 


U/I 


1 Ta 

. ■wk. v. 

yK" 


1521 > . W add, Suwaa*. Yakuts. Ya\iq dan Nasr adaiah ruma berhaia bexhaia yang terbesar pada qabi- 
lah-qabilah kaum Nuh, yang scmula nama-nama orang saJeh. 

1522 ). Maksudny* bcrhala bcrhala mereka tidak dapat mcmberi pcrtolongan kepada mereka Hanya Al 
lah yang dapat menolong mexeka. Tetapi karena mereka menyembah beihala. maka Allah tidak 
memberi pcrtolongan 




JUZ 29 


71. NUH(NABINUH) 


981 



Ya Tuhanku! Ampuniiah aku, ibu bapak 
ku, orang yang masuk ke rumahku dc 
ngan beriman dan semua orang yang ber 
iman laki-laki dan perempuan. Dan ja- 
nganlah Engkau tambahkan bagi orang 
orang yang zalim itu selain kebinasaan”. 




PENUTUP 


Surat Nuh menjclaskan daVah Nabi Nuh a.s. kcpada kaumnya dan tantangan mereka, kemU' 
dian azab yang ditimpakan kepada mereka. 


HUBUNGAN SURA T NUH DEN GAN SURA T AL JIN. 

1. Kedua surat ini mempunyai persamaan ad,: 

a. menggambarkan daVah Nabi dan sikap lawan-lawannya; 

b. menerangkan azab yang akan ditimpakan atas mereka yang durhaka. 

2. Dalam surat Nuh, Allah memerintahkan supaya minta ampun kepada-Nya. niscaya Dia me- 
limpahkan harta dan anak sedang dalam A1 Jin dijelaskan bahwa mereka yang hidup di atas 
jalan yang benar, akan mendapat rezeki yang bcsar dari Allah. 






982 


72. AL JIN (JIN') 


JUZ 29 



MUQADDIMAH 


Surat A1 Jui terdiri atas 28 ayat. termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan 
scsudah sura! Al A’raaf 

Dinamai ”A1 Jin" (jin) diambil dari perkataan "Al Jin" yang terdapat pada ayat pertama 
surat ini. Pada ayat tersebut dan ayat ayat berikutnya diterangkan babwa Jin sebagai makiiluk 
halus tclah mcndengar pembacaan Al Qur'an dan mcreka mcngikuti ajaran Al Qur’an tersebut. 


Pokok-pokok isinya 


Pcngetahuan tentang jin diperolch Nabi Muhammad s.a.w. dengan jalan wahyu, 
pemyataan iman segotongan jin kepada Allah; jin ada yang mu’mir ada pula yang 
kafu; janji Allah kepada jin dan manusaa untuk mclimpahkan rr/ki-Nya kalau 
mereka mcngikuti jalan yang lutus; janji pexlindungan Allah terhadap Nabi Mu- 
hammad s.a w dan wahyu yang dibawanya. 



JUZ 29 


72. AL JIN (JIN) 


983 







2. (yang) mcmbcn pctunjuk kcpada jalan 
yang benar, lalu kami berirnan kepada- 
nya. Dan kami sckali-kali tidak akan mcm- 
persekutukan seorangpun dengan Tuhan 
kami, 

3. dan baliwasanya Maha Tinggi kcbcsaian 
Tuhan kami, Dia tidak beristeri dan tidak 
(pula) beranak. 

4 Dan bahwasanya: orang yang kurang akal 
daripada kami dahulu selalu mengatakan 
(perkataan) yang melampaui batas 
terhadap Allah 1523 ), 

5. dan sesungguhnya kami mengira, bahwa 
manusia dan jin sekali-kali tidak akan 
mengatakan pcikataan yang dusta terhadap 
Allah. 

6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki- 
laki di antara manusia meminta perlin- 
dungan* 524 ) kepada beberapa laki-laki di 
antara jin, maka jin-jin itu menambah ba- 
gi mereka dosa dan kesalahan. 


4 $ Jf- j Jr j' 

jt Q cfc’dj 

A:' 


1523) Yang dimaksud dengan perkataan yang melampaui batas, talah mengatakan bahwa Allah mempu- 
nyat isten dan anak. Menurut Ibnu Kalsir. perkataan mi diucapkan sebclum jin itu masuk Islam. 

1524) . Ada di antara orang-otang Arab bila mereka melintan tempat yang sunyi, maka mereka minta 

perlindungan kepada jm yang mereka anggap berkuasa di tempat itu. 








984 


72. AL JIN (JIN) 


JUZ 29 


7. Dan sesungguhnya mereka (jin) menyang- 
ka scbagaimana persangkaan kamu (orang- 
orang kafii Mckah), bahwa Allah sekali- 
kali tidak akan membangkitkan seorang 
(rasul) pun, 

8. dan sesungguhnya kami telah mencoba 
mcngetahui (rahasia) langit. maka kami 
mendapatinya penuh dengan penjagaan 
yang kuat dan panah-panah api, 








9. dan sesungguhnya kami dahulu dapat 
menduduki bebcrapa tempat di langit itu 
untuk mendengar-dengarkan (berita-bcn- 
tanya). Tetapi sekaxangl SJS ) barangsiapa 
yang (mencoba) mendengar-dengarkan (se- 
pcrLi itu) tentu akan menjunipai panah 
api yang mengintai (untuk membakamya). 

10. Dan sesungguhnya kami tidak mcngeta- 
hui (dengan adanya penjagaan itu) apa- 
kah keburukan yang dikehendaki bagi 
orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka 
menghendaki kebaikan bagi meteka. 

11. Dan sesungguhnya di antara kami ada 
orang-orang yang saleh dan di antara kami 
ada (pula) yang tidak demikian halnya 
Adalah kami menempuh jalan yang ber- 
beda-beda. 

12. Dan sesungguhnya kami mengetahui, bah- 
wa kami sekali-kali tidak akan dapat mc- 
lepaskan diri (dari kekuasaan) Allah di 
muka bumi dan sckali-kali tidak (pula) 
dapat melepaskan diri (daripada)Nya de- 
ngan lari. 

13. Dan sesungguhnya kami tatkala mende- 
ngar petunjuk (A1 Our ’an), kami beriman 
kepadanya. Barangsiapa beriman kepada 
Tuhannya, maka ia tidak lakut akan pe- 
ngurangan pahala dan tidak ( takut pula) 
akan penambahan dosa dan kcsalahan. 








0 


c)j J»j S 1 j ai' 3 o' Uji>o\3 

A iS' .i 

Vr ypstr** 1 




I $25) Yang dimaksud dengan "sekarang". ratah waktu sesudah Nabi Muhammad s.a.w. diutus menjadi 
rasul. 


J VI 29 


72. AL JIN (JIN) 


985 


sW -j 

\\N 


s \i 




wvf 




14. Dan scsungguhnya di antara kami ada 
orang-orang yang ta'at dan ada (pula) 
orang-orang yang menyimpang dan kebe- 
naran. Rarangsiapa yang ta’at, maka 
mereka ltu benar-benar telah memilih 
) atari yang lurus. 

15. Adapun orang-orang yang menyimpang 
dan kebenaran, maka mereka menjadi 
kayu apibagi neraka Jahannam". 

16. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap 
berjalan lurus di atas jalan itu (agania Is- 
lam), benar-benar Kami akan memberi 
minum kepada mereka air yang segar 
(rezki yang banyak). 

17. Untuk Kami ben cobaan kepada mereka 
padanya. Dan harangsiapa yang berpa- 
ling dari peringatan Tuhannya, mscaya 
akan dimasukkan-Nya ke dalain azab 
yang arnat berat. 

18. Dan scsungguhnya mesjid-mesjid itu ada- 
Lah kepunyaan Allah. Maka janganlah 
kamu menyembah seseorangpun di da- 
lamnya di samping (menyembah) Allah. 

19. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah 
(Muhammad) berdui menyembah-Nya (mc- 
ngeijakan ibadat), hampir saja jin^jin itu 
desak mendesak mengerumuninya. 


‘ i! 




PEMELIHARA A N ALLAH TERHADAP WAHYU 
YANG DITVR UNKAN KEPADA SABI. 

20. Katakanlah "Sesungguhnva aku hanya 
menyembah Tuhanku dan aku tidak mein- 
persekutukan sesuatupun dengan-Nya". 

21. Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak kua- 
sa mendatangkan sesuatu kemudharatan- 
pun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu 
kemanfa’atan’’. 

Katakanlah: "Scsungguhnya aku sekali- 

kali tiada seorangpun yang dapat melin- 
dungiku dari (azab) Allah dan sekali-kali 
tiada akan mcmpeioleh tempat beilindung 
sc lam dari -Nya”. 



m 


Sj>j3 Mj 


3l$ 


',9m 







986 


72. AL JIN (JIN) 


JUZ 29 


23. Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan 
(peringatan) dari Allah dan risalah-Nya. 
Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah 
dan Rasul-Nya maka sesungguhnya bagi- 
nyalah netaka Jahannam, meieka kekal 
di dalamnya selama-Dmanya 

24. Sehingga apabila mereka melihat azab 
yang diancamkan kepada mereka, maka 
mereka akan mengetahui siapakah yang 
lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit 
bilangannya. 

25. Katakanlah: "Aku tidak mengetahui. apa- 
kah azab yang diancamkan kepadamu itu 
dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi 
(kedatangan) azab itu, masa yang pan- 


0 'Jut j ^ 

$ o JIzjZ oj & pjj 

'OjdcyU j) J* 


26. (Dia adalalt Tuhan) Yang Mengetahui 
yang ghaib, maka Dia tidak meniperlihat- 
kan kepada seorangpun tentang yang ghaib 
itu. 

27. Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, 
maka sesungguhnya Dia mengadakan pen 
jaga-penjaga (malaikat) di muka dan di 
bclakangnya. 

28. Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguh 
nya rasul-rasul itu tclah menyampaikan 
risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebe- 
narnya) ilmu-Nya meltputi apa yang ada 
pada mereka, dan Dia menghitung scgala 
sesuatu satu persatu. 


& c jtj Jy. jt 


PENUTUP 

Surat Al Jm mcnerangkan bahwa Al Qur'an di samping petunjuk bagi manusia juga sebagai 
petunjuk bagi jin. 

HVBVNGAN SURAT AL JIN DENGAN SURAT AL MUZZAMMIL. 

1. Surat Al Jin mcnerangkan keta’juban segolongan jin yang mendengarkan pembacaan Al 
Qur'an, sedang pada surat Al Muzzammil Allah memerintahkan Nabi Muhammad yaw. 
membaca A! Qur'an pada waktu malam. 

2. Pada surat Al Jin diteiangkan bahwa orang-orang kafir Mekah selalu mengganggu Nabi Mu- 
hammad s.a.w. bila beiiau sem bah yang sedang surat Al Muzzammil memerintahkan agar 
Nabi Muhammad s.a.w. mengerjakan sembahyang malam untuk menguatkan jiwanya. 


V * zK 

• . . J 






JUZ 29 


73. AL MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMGT) 


987 







988 


73. AL MUZZAMM1L (ORANG YANG BERSELIML'T) 


JUZ 29 



2. bangunlah (untuk sembahyang) di maiam 
hari 1526 ), kecuali sedikit (daripadanya), 

3. (yaitu) sepeiduanya atau kurangilali dan 
seperdua itu sedikit, 

4. atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah 
At Qur’an itu dengan perlahan4ahan. 

5. Sesungguhnya Kami akan menurunkari kc- 
padamu perkataan yang berat. 

6. Sesungguhnya bangun di waktu maiam 
adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan 
bacaan di waktu itu lebih berkesan. 

7. Sesungguhnya kamu pada siang hari mem- 
punyai urusan yang panjang (banyak). 

8. Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadat- 
lah kepada -Nya dengan penuh ketekun- 


y Ajuii 

© \ j. j*' 


152b) Semhahyang maiam ini mula-m^la wajib, sebelam t-nin a\a! kc 2fl dalam surat mi. Seielah tu- 
runnya ayat ke 20 in: hukumnya menjadi sunat. 






JUZ 29 


73. AL MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSEL1MUT) 


989 


Vv: 


l', 


* 'is 


i 




, 

* ;?/ 1 

kj 


9. (Dia-lah) Tuhan masyrik dan maghrib, 
tiada Tuhan (yang bcrhak disembah )melainkan 
Dia, maka ambillah Dta sebagai pchndung 


Beberapa peiunjuk lainnya untuk Nabi Muham- 
mad s.a. vv. 

10. Dan bersabarlah terhadap apa yang me - 
rcka u cap lean dan jauhdah mereka dengan 
cara yang baik, 

11. Dan biatkanlah Aku (saja) bertindak ter- 
hadap orang-orang yang mendustakan itu, 
oiang-otang yang mempunyai kemewah- 
an dan beri tangguhlah mereka barang 

aebcntsr. 

12. Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada 
belenggu-belenggu yang berat dan neraka 
yang bernyala-nyala, 

13. Dan makanan yang menyumbal di ke- 
rongkongan dan azab yang pedih. 

14. Pada hart bumi dan gunung-gunung ber- 
goncangan, dan mcnjadilah gunung-gunung 
itu tumpukan-tumpukan pasir yang be- 
terbangan 

15. Sesungguhnya Kami telah mengutus ke- 
pada kamu (hai orang kafir Mekah) se- 
orang Rasul, yang menjadi saksi terha- 
dapmu, sebagaimana Kami telah mengu- 
tus (dahulu) seorang Rasul kepada Fir- 
aun. 

16. Maka Fii’aun mendurhakai Rasul itu, lalu 
Kami siksa dia dengan siksaan yang berat. 

17. Maka bagaimanakah kamu akan dapat me- 
meliltara dir unu jika kamu telap kafu 
kepada hari yang menjadikan anak-anak ber- 
uban. 

18. Langit(pun) menjadi pecah belah pada 
hari itu karena Allah. Adalah janji-Nya itu 
pasti terlaksana. 

19. Sesungguhnya ini adalah suatu peringat- 
an. Maka barang siapa yang menghenda- 
k) niscaya la menempuh jalan (yang mc- 
nyampaikannya) kepada luhannya. 



<£/ *^ r j\ jJr' 







990 


73. AL MUZZAMMIL (ORANG YANG BF.RSELIMUT) 


JUZ 29 


BEBERAPA PETUNJUK BAG1 KAUM MUS- 
LIM IN. 

20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bah- 
wasanya kamu berdiri (sem bah yang) ku- 
rang dari dua pertiga malam. atau scper- 
dua malam atau sepertiganya dan (demi- 
kian pula) segolongan dari orang-orang 
yang bersama kamu, Dan Allah mene- 
tapkan ukuran malam dan siang. Allah 
mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak 
dapat menentukan batas-batas waktu- 
waktu itu, maka Dia memberi keringanan 
kepadamu, karena itu bacalah a pa yang 
mudah (bagimu) dari Al Qur’an.. Dia 
mengetahui bahwa akan ada di antara 
kamu orang-orang yang skit dan orang- 
orang yang berjalan di muka bumi men- 
cari sebagian karunia Allah; dan orang- 
orang yang lain lagi yang berperang di ja- 
lan Allah, maka bacalah a pa yang mudah 
(bagimu) dari Al Qur’an dan dirikanlah 
vembahyang, tunaikanlah zakat dan beri- 
kanlah pinjaman kepada Allah pinjaman 
yang baik. Dan kebaikan apa saja yang 
kamu pcrbuat untuk dirimu niscaya kamu 
memperoleh (balaan)nya di sisi Allah 
sebagai balasan yang paling baik dan yang 
paling besar pahalanya. Dan mohonlah 
ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 



e# ^ f ^ ^ 

y 'jUj iL'i )''] 


PENUTUP 

Surat Al Muzzammil menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan petunjuk-petunjuk 
Allah untuk menguatkan jiwa bagi seseorang yang akan melakukan tugas yang berat. 


HUBUNGAN SURAT AL MUZZAMMIL DENGAN SURAT AL M UDDA TSTSIR. 

1. Kedua surat ini sama-sama dimulai dengan acruan kepada Nabi Muhammad s.a.w, 

2. Surat Al Muzzammil bensi permtah bangun di malam hari bersembahyang tahajjud dan mem- 
baca Al Qur’an untuk menguatkan jiwa seseorang sedang surat Al Muddatstsir berisi perin- 
tah melakukan daVah mensueikan diri. dan bersabar. 


S * JR 







JUZ 29 


74 AL MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERKEMUL) 


991 



AL MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERKEMUL) 


MUQADDIMAH 


Sura: A1 Muddaststsir terdiri atas 56 ayat, tcrmasuk golongan surat-surat Makkiyyah. diturun- 
kan sesudah surat A1 Muzzammil 

Dinamai "Al Muddatstsir” (orang yang berkemul) diambil dari pcrkataan "Al Muddatstsir" 
yang terdapal pada ayat pcrtama surat ini. 


Pokok-pokok isinya 


Perintah untuk mulai berda*wah mengagungkan Allah, member sihkan pakaian, 
menjauhi ma'sial, memberikan sesuatu dcngan ikhlas dan bersabar dalam men- 
jalankan perintah dan menjauhi larangan Allah; Allah akan mcngazab orang-orang 
yang menentang Nabi Muhammad s.a.w. dan mendustakan Al Qur'an; tiap-tiap 
manusia terikat dengan apa yang telah ia usahakan. 






992 


74. AL MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERKEMUL) 


JUZ 29 



JUZ 29 


74. AL MUDDATSTSIR iORANG YANG BERKEMUL) 


993 








994 


74. AL Ml.'DDATSTSlR (ORANG YANG BERKEMUL) 


JUZ 29 


28. Saqax itu tidak meninggalkan dan tidak 
membiarkan 1528 ). 

29. (Neraka Saqax) adalah pcmbakar kulit 
manusia. 

30. Di atasnya ada scmbilanbclas (malaikat 
penjaga). 

31. Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka 

itu melainkan dart malaikat; dan tidaklah 
Kami menjadikan bilangan meteka itu 
melainkan untuk jadi cobaan bagi orang- 
orang kafir, supaya orang-orang yang 
diberi Al Kitab menjadi yakin dan su pay a 
orang yang bcriman bcrtambah irnan- 
nya dan supaya orang-orang yang diberi 
Al-Kitab dan orang-orang mu’min itu ti- 
dak ragu-ragu dan supaya orang-orang 
yang di dalam hatinya ada pcnyakit dan 
orang-orang kafir (mengatakan): ”Apa- 

kah yang dikehendaki Allah dengan bi- 
langan ini scbagai suatu perumpama- 
an?" Dcmikianlah Allah mcnycsai- 
kan orang - orang yang dikehendaki-Nya 
dan memberi petunjuk kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang 
mengetahui tentara Tuhanmu melainkan 
Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain ha- 
nyalah peringatan bagi manusia. 

Yang menerima da\vah akan mendapat pahala 
dan yang menolaknya akan masuk neraka. 

32. Sekali-kali tidak* 529 ), dcmi bulan, 

33. dan malam ketika telah berlalu. 

34. dan subuh apabila mulai terang. 

35. Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu 
bencana yang amat besar, 

36. sebagai ancaman bagi manusia. 


\ SV;VMa J*jA j 


§ys>'<'sz>j q 


1528). Yang dimaksud dengan "tidak mrmnggalkan dan tidak membiarkan" lalah apa yang dilempar 
kan ke dalam neraka itu diarabnya sampai hinasa kemudian dikembalikannya sebagai scmula 
untuk diazab kcmbali 

15 29>. ’"Sekali-kali tidak" adalah bantahan terhadap ucapan utapan orang-orang musyrik yang meng- 
ingkari hal-hal terscbut di atas. 



JL’Z 29 


74. AL MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERKEMUL) 


995 






996 


74. AL MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERKEMUL) 


JUZ 29 



JUZ 29 


75 AL QIYAAMAH (HAR1 KIAMAT) 


997 



AL QIYAAMAH (HARI KIAMAT) 


MUQADDIMAH 


Surat A! Qiyaamah terdiri ata* 40 ayat, teimasuk golongan surat-surat Makkiyyah. diturun- 
kan sesudah surat A1 Qaari’ah. 

Dinamai "A1 Qiyaamah" lhari kiamat) diambit dari perkataan "At Qiyaamah’' yang tcxdapat 
pada ayat pcrtama virat ini. 


Pokok-pokok isinya 


Kcpastian tcrjadinya hart kiamat dan hutu-hara yang tcrjadi padanya; jarn man 
Allah terhadap ayat-ayat A1 Qur'an dalam dada Nabi sehmgga Nabi tidak lupa 
tentang urutan aiti dan pembacaannya; celaan Allah kcpada orang-orang musyrik 
yang Icbth mcncintai dunta dan memnggalkan akhirat; keadaan manusia di waktu 
sakaratil maut. 





998 


75. AL QIYAAMAH (HARi KIAMAT) 


JUZ 29 



JUZ 29 


75. AL QIYAAMAH (HARI KIAMAT) 


999 


13. Pada haii itu diberitakan kepada manusia 
apa yang telah dikerjakannya dan apa 
yang dilalaikannya. 

14. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas 
dirinya sendin' 531 ), 

15. mcskipun dia mengemukakan alasan-alav 
annya. 


A ff ^ ^ J yi y ✓ 

0 '-Jt 


Tertib ayat-ayat dan surat -surat dalamAI Qur'an 
menurul ketentuan Allah. 


^1 




Nl 


jM 




'/Xkt 

rjBr 


16. 

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk 
(mcmbaca) A1 Qur'an karena hcndak ce- 
pat-cepat (menguasai)nya* 533 ). 

0 a*j$u3j3iS 

17. 

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah 
mengumpulkannya (di dadarnu) dan (mem- 
buatmu pandai) membacanya. 

0 ,4 51 

18. 

Apabila Kami telah selesai membacakan- 
nya maka ikutilah bacaannya itu. 


19. 

Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan 
Kamilah penjelasannya. 

Sticks 

20. 

Sekali-kali janganlah demtkian. Scbenamya 
kamu (hai manusia) mencintai kehidup- 
an dunia. 

0 

21. 

dan mcninggalkan ("kehidupan) akhiiat. 


22. 

Wajah-wajah (orang-orang mu’min) pada 
hart itu bcrseri-seri. 


23. 

Kepada Tuhannyalah mereka melihat. 


24. 

Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari 
itu muram. 

A.'-- 1". '£» > >' 

25. 

mereka yakin bahwa akan ditimpakan ke- 
padanya malapetaka yang amat dahsyat. 



M 


, / .■ 

M 


15 32). Maksudnya ayat ini lalah. bahwa angpota-anggota badan manusia menjadi saka tethadap peker- 
jaan yang telah mereka lakukan seperti terscbut da lam jurat Nur ayat 24. 

1533) Lihat not no. 947. 








1000 


75. AL Q1YAAMAH (HAR1 KIAMAT) 


JUZ 29 



JUZ 29 


75. AL QIYAAMAH CHARI KIAMAT) 


1001 


38. kemudian mam itu menjadi segumpal da- 
rah , lalu Allah menciptakannva. dan me- 
nyem puinakanny a , 

39. klu Allah menjadikan danpadanya sepa- 
sang: laki-laki dan perempuan, 

40. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian 
berkuasa (pula) menghidupkan orang 
mati? 










A 

M 




,■ f . 



PENUTUP 

Surat A1 Qiyaamah menerangkan tentang hart kiamat, disertai dengan bukti-buktinya dan 
keadaan pada han kiamat tersebui. 

HUBUNGAN SURA T AL QIYAAMAH DENGAN SURAT AL INSAAN. 

1. Surat A1 Qiyaamah diakhtri dengan peringatan kepada manusia akan asal kejadiannya, sedang 
surat A1 lnsaan dimulai pula dengan peringatan tersebut serta memberinya petunjuk akan 
jalan yang membawa manusia kepada kesempurnaan. 

2. Kedua surat ini sama-sama mencela orang-orang yang lebih mencintai dunia dan meninggalkan 
akhirat. 

3. Surat Al Qiyaamah menerangkan huru-hara pada hari kiamat dan azab yang dialami orang- 
orang kafir di waktu itu, sedang surat Al lnsaan menerangkan keadaan yang dialami orang- 
orang yang bertakwa dan berbakti, di akhirat dan di dalam surga nanti. 







1002 


76. AL 1NSAAN (MANUSIA) 


JUZ 29 



AL INSAAN (MANUSIA) 


MUQADDIMAH 


Surat A1 Insaan terdiri atas 31 ayat, tcrmasuk golongan surat-surat Madaniyyah, diturunkan 
sesudah surat At Rahmaan. 

Dinamai ”Al Insaan” (manusia) diambil dari perkataan "A1 Insaan" yang terdapat pada ayat 
pcrtama surat ini. 


Pokok-pokok isinya 


Pendptaan manusia; petunjuk-pctunjuk untuk mcncapai kchidupan yang sempur- 
na dengan menempuh jalan yang lurus; tnemenuhi nazat, memberi makan orang 
miskin dan anak yatim sett a orang yang ditawan karena Allah; takut kepada hari 
kiamat; mengerjakan scmbahyang dan scmbahyang tahajjud dan bersabar dalam 
menjalankan hukuin Allah, ganjaran terhadap orang yang mengikuti petunjuk dan 
ancaman terhadap orang yang mengingkarinya. 


JUZ 29 


76. AL INSAAN (MANUSIA) 


1003 




AL INSAAN (MANUSIA) 

SURAT KF. 76 : 31 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemuiah lagi Maha Penyayang. 

KEMDUPAN MANUSIA MENVJU KF.SF.MPUR- 
NAAN. 

Prases ke/adian manusia. 

1. Bukankah telah da tang atas manusia satu 
waktu dan masa, sedang dia ketika itu bc- 
lum merupakan scsuatu yang dapat disc- 
but? 

2. Sesungguhnya Kami telah mcndptakan 
manusia daii setetes mani yang bercam- 
pur is 36) y an g Kami hendak mengujinya 
(dengan permtah dan larangan), k arena 
itu Kami jadikan dia mendengai dan meli- 
hat. 

3. Sesungguhnya Kami telah menunjukinya 
jaian yang lurus; ada yang bersyukur dan 
ada pula yang kafir 

4. Sesungguhnya Kami menyediakan bagi 
orang-orang kafir rantai, belenggu dan 
neraka yang rnenyala-nyala. 

Balasan Allah kepada orang-orang yang herbuat 
ktbajikan dan tingkatan-tingkatan balasan -balasan 
itu. 

5. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat 
kebajikan minum dari gelas (bcrisi mi- 
numan) yang campurannya adalah air ka- 
f ur lS37) i 

6. (yaitu) mata air (dalam surga) yang dart- 
padanya hamba-hamba Allah minum, yang 
mereka dapat mengalirkannya dengan se- 
baik-baiknya. 


aJcX 




15 36) Maksudnya. bercampur antara bemh lelaki dengan perempuan. 

15 37) Kafur lalah nama suatu mata air di surga yang aimya pulih dan baunya sedap serta enak sckaii 
rasanya. 






1004 


76. AL INSAAN (MANUSIA) 


JUZ 29 


7. Mereka menunaikan na/ar dan lakut akan 
suatu haii yang azabnya meiata di mana- 
mana. 


ItjA 


8. Dan mereka mcmberikan m akan an yang 
disukainya kcpada orang miskin, anak ya- 
tim dan orang yang ditawan. 

9. Sesungguhnya kami member] makanan 
kepadamu hanyalab untuk mengharap- 
kan keridhaan Allah, kami tidak meng- 
hcndaki balasan dari kamu dan tidak pula 
(ucapan) leriina kasih 

10. Scsungguhnya kami takul akan (azab) Tuhan 
kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang- 
orang bermuka masam pcnuh kesulitan, 

11. Maka Tuhan memelihara mereka dari kc- 
susahan hari itu, dan memberikan kepada 
mereka kejernihan (wajah) dan kegem- 
btraan hati. 

12. Dan Dia memberi balasan kcpada mereka 
karena kesabaran mereka (dengan) surga 
Jan (pakaian) sutera, 

13. di dalamnya mereka duduk bertelakan di 
atas dipan, mereka tidak mcrasakan di 
dalamnya (tenknya) matahari dan tidak 
pula dingin yang bersangatan. 

14. Dan naungan (pohon-pohon surga itu) 
dekat di atas mereka dan buahnya dimu 
dahkan memetiknya semudah-mudah 
nya. 

15. Dan diedarkan kepada mereka bejana- 
bejana dari perak dan piala-piala yang be- 
ning laksana kaca, 

16. (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari 
perak yang tclah diukur mereka dengan 
sebaik-baiknya. 

17. Di dalam surga itu mereka diberi minum 
scgclas (muiuman) yang campurannya ad a 
lah jahe. 

18. (Yang didatangkan dari) sebuah mata au 
surga yang dinamakan salsabil. 






'w 1 


\S 


§\yj) 





JU7. 29 


76. AL IN'SAAN (MANUSIA) 


1005 


-If, 


19. Dan mereka dikelilingi oleh pclayan-pela- 
yan mud a yang tetap muda. Apabila ka- 
mu mclihat mcrcka, kamu akan mengira 
mcrcka. mutlara yang bertaburan 

20. Dan apabila kamu mclihat di sana ( sur- 
ga). niscaya kamu akan mclihat bcrbagai 
rnacam kcni'matan dan kerajaan yang 
be sat. 

21. Mereka memakai pakaian sutera halus 
yang hijau dan sutera tebal dan dipakai- 
kan kepada mcrcka gclang terbuat dari 
perak, dan Tuhan memberikan kepada 
mcrcka minuman yang bersih. 

22. Sesungguhnya ini adalah balasan untuk 
mu. dan usahamu adalah disyukuri (dibe- 
ri balasan). 


Tuntulan-iuntuian Allah kepada Muhammad s.a.w, 

23. Sesungguhnya Kami tclah menuninkan 
A! Qur'an kepadamu (hat Muhammad) 
dengan berangsurangsur. 

24. Maka bcrsabarlah kamu untuk (mclak- 
sanakan) ketetapan Tuhanmu, dan ja- 
nganlah kamu ikuti orang yang berdosa 
dan orang yang kafir di antara mcrcka. 

25. Dan scbutlah nama Tuhanrnu pada (wak- 
tu) pagi dan petang. 


26. Dan pada sebagian dari malam, maka su- 
judlah kepada-Nya dan bcrtasbihlah ke- 
pada-Nya pada bagian yang pantang di 
malam hari. 

Sesungguhnya mereka (orang kafir) me- 
nyukai kehidupan dunia dan mcrcka ti- 
dak mcmpcrdulikan kesudahan mcrcka. pa- 
da hari yang bciat (hari akhirat). 


Kami tclah menciptakan mcrcka dan me- 
nguatkan persendian rubuh mereka, apa- 
bila Kami menghendaki, Kami sungguh- 
sungguh mengganti (mereka) dengan orang- 
orang yang scrupa dengan mcrcka. 













1006 


76. AL INSAAN (MANUS1A) 


JUZ 29 


29. Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adaiah sua- 
tu peringatan, maka barangsiapa meng- 
hcndaki (kcbaikan bagi dirinya) niscaya 
dia mengarnbil jalan kepada Tuhannya. 

30. Dan kamu lidak mampu (mencmpuh 
jalan itu), kecuali bila dikchcndaki 
Allah Sesungguhnya Allah adaiah Maha 
.Mengetahuilagi Maha Bijaksana. 

31. Dia memasukkan siapa yang dikehen 
dakiNya kc dalam rahmat-Nya ( surga). 
Dan bagi orang-orang zalim discdiakan- 
Nya a/ab yang pedih. 




uJi OJt it 1 


PENUTUP 

Surat A1 Insaan menerangkan bahwa setelah manusia diciptakan, manusia dibcn petunjuk 
untuk mencapai kehidupan yang cempuma. ada yang mengikuti dan ada yang tidak mengikutinya. gan- 
jaran bagi mereka yang mengikuti dan ancaman bagi mereka yang tidak mengikutinya. 

HUBUNGAN SURAT AL INSAAN DENGAN SURA T Al. MURSALAA T 

1. Surat Al Insaan menerangkan tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang durhaka. 
sedang pada surat Al Mursalaat Allah bersuinpah bahwa scmua ancamannya itu past! terjadi. 

2. Surat Al Insaan menerangkan tentang kejadian manusia sccara umum, sedang surat Al Mur- 
salaat menerangkan kejadian itu secara terperinci. 



JUZ 29 


77. AL MURSALAAT (MALAIKAT YANG DIUTUS) 


1007 



AL MURSALAAT 

(MALAIKAT MALAIKAT YANG DIUTUS) 


MUQADDIMAH 


Surat At Mursalaat terdiri atas SO ayat, termasuk golongan surat surat Makkiyyah, diturun 
kan sesudah jurat A1 Humar.ah. 

Dinamai ”A1 Mursaiaat” (Malaikat-Malaikat yang diutus), diambil dari perkataan "A1 Mur 
salaat*' yang terdapat pada ayat pettama surat ini 


Pokok-pokok isinya 


Penegasan Allah bahwa scmua yang diancamkan-Nya pasti terjadi; peristiwa-pem- 
tiwa yang terjadi scbclum hari bcrbangkit; peringatan Allah akan kehancuran 
umat-umat yang dahulu yang mendustakan nabi-nabi dan asal keiadian manusia 
dari air yang hina; keadaan urang kafu dan orang mu'min di hart kiamat. 






1008 


77 AL MURSAI.AAT (MALAIKAT YANG Dll.TliS) 


JUZ 29 





JUZ 29 


77. AL MURSALAAT (MALAIKAT YANG D1UTUS) 


1009 




1010 


77. AL MURSALAAT (MALA1KAT YANG DIUTUS) 


JUZ 29 


Azah-azab yang ditimpakan atas orang-orang yang 
mendustakan kebenaran dan balasan kepada orang- 
orang yang hertakwa, 

27. dan Kami jadikan padanya gunung-gu- A 
nung yang tinggi, dan Kami beri minum 
kamu dengan atr yang tawai? 

28. Kecelakaan yang besaxlah pads haii itu 
bagi orang-orang yang mendustakan. 

29. (Dikatakan kepada meieka pada han kia- 
mat): "Pergilah kamu mendapatkan azab 
yang dahulunya kamu mendustakannya. 

30. Pergilah kamu mendapatkan naungan 
yang mempunyai tiga cabang 1 543 ), 

31. yang tidak melindungi dan tidak pula 
menolak nyala a pi neraka". 

32. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bu- 
nga api sebesar dan sctinggi istana, 

33. Seolah-olah a iringan unta yang kuning. 


34. Kecelakaan yang besailah pada hart itu 
bagi orang-orang yang mendustakan. 

35. Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat 
berbicara (pada hari itu), 

36 dan tidak diizinkan kepada mereka mmta 
uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur. 

37. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu 
bagi orang-orang yang mendustakan. 

38. Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) 
Kami mengumpulkan kamu dan orang- 
orang yang terdahulu. 

39. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka 
lakukanlah tipu dayamu itu terhadapKu. 


■S’ ^ cl V 1 


" s 


^ jj jJ& jJi^i 


1543). Yang dimaksud dengan "naungan" di dm bukanlah naungan untuk berteduh akan tetapi asap 
api neraka yang mempunyai tiga gejolak, yaitu dr kanan, di kiri dan di atas. Ini berarti bahwa 
azab itu mengepung orang-orang kafir dan segala pcnjuru. 




JUZ 29 


77. AL MURSALAAT (MALAIKAT YANG DIUTUS) 


1011 



1012 


77. AL MURSALAAT (MALA1KAT YANG DllTUS) 


JUZ 29 



PENUTUP 


Surat A1 Mursalaat menerangkan azab yang akin diderita oleh orang-orang yang menolak 
kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. scbagaimana azab yang telah diderita umat- 
umat yang dahulu yang menolak kebenaran yang dibawa rasul-ra&ul mereka. 


HUBUNGAN SURA T AL MURSALAAT DESGAS SURAT AS SABA ' 

1. Kedua surat mi sama-sama meneiangkan keadaan neraka tempat orang-orang kafir mcnerima 
azab, dan keadaan surga tempat orang-orang yang bcrt&kwa merasakan ni’mat dari Allah. 

2. Dalam jurat A1 Mursalaat diterangkan ten tang "yaumul fashl" (hail keputusan) sccara umum 
sedang surat An Naba’ menjelaskannya. 



JUZ 30 


78. AN NABA' (BERITA BESAR) 


1013 



AN NABA’ (BERITA BESAR) 


MUQADDIMAH 


Surat An Naba' tcrdiri 3tas 40 ayat. tcrmasuk golongan surat-surat Makkiyyah. diturunkan 
vesudah surat A1 Ma'aarij. 

Dinamai "An Naba' " (benta besar). diambil dari pcrkataan An Naba’ yang terdapat pada 
ayat 2 surat ini. 

Dinamai juga "'Amma yalasaa aluun” diambil dan perkataan ’"Amrna yatasaa aluun” yang 
terdapat pada ayat 1 surat ini. 


Pokok-pokok isinya 


Keimanan 


Pcngingkaran orang-orang musyrtk terbadap adanya hari berbangkit dan ancam- 
an Allah terhadap sikap mereka it u , kckuasaan-kekuasaan Allah yang terlihat dalam 
alam sebagai bukti adanya hari berbangkit; peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 
hari berbangkit, arab yang diterima orang orang vang mendustakan ayat-ayat Allah 
serta kebahagtaan yang diterima orang-orang mu 'mm di hari kiamat; pcnyes&lan 
orang kafir di hari kiarnat. 



1014 


78. AN NAHA' (BERITA BESAR) 


JUZ 30 



ANNABA’ (BERITA BESAR) 

SURAT KE 78 : 40 ayat 


Dcngan menyebut nama AUah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


HARI BF.RBANGK1T 

Kekuasaan Allah menciptakan alam dan ni'mat- 
m 'mar yang diberikan-Nya adalah bukti bagi 
kekuataan-Nya membangkitkan manusia. 

1. Ten tang apakah mereka saling bertanya- 
tanya? 

2. Tentang berita yang besar 1 54s ), 




yang mereka perselisihkan tentang ini 


Se kali-kali tidak>S46) ; kelak mereka akan 
mengetahui, 

kemudian se kali -kali tidak; kelak mereka 
akan mengetahui. 

Bukankah Kami telah menjadikan bumi 
itu sebagai hamparan?. 




dan gunung-gunung sebagai pasak 


dan Kami jadikan kamu berpasang-pasang 


dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat 


dan Kami jadikan maiam sebagai pakai 

a n iS47 )> 




1545) . Yang dimakiud dengan berita yang besar, ialah berita tentang hari berbangkit. 

1546) . Ini adalah sanggahan terhadap pendapat otang-orang kafir Mekah yang mengingkan hari ber- 
bangkit dan hari kiamat. 

1547) . Maiam itu disebut jebagai "pakaian” karena maiam itu gelap menu tu pi jagat seba^i pakaian me- 
nutupi tubuh manusia. 



JUZ 30 


78. AN NABA’ (BERITA BESAR) 


1015 


11. 

dan Kami jadikan siang untuk mencari 
penghidupan. 


12. 

dan Kami bangun di atas kamu tujuh buah 
(langit) yang kokoh. 


13. 

dan Kami jadikan pelita yang amat te- 
reng (matahari), 


14. 

dan Kami turunkan daii a wan air yang 
banyak tcrcurah. 


15. 

mi pay a Kami tumbuhkan dengan ail ltu 
biji-btjian dan tumbuh-tumbuhan.. 


16. 

dan kebun-kebun yang lebat? 


Kehebaian hari berbangkit. 


17. 

Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu 
waktu yang ditetapkan. 


18. 

yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup 
sangkakala lalu kamu datang berkelompok- 
kelompok. 


19. 

dan dibukalah langit, maka terdapatlah 
bebcrapa pintu. 


20. 

dan dijalankanlah gunung-gunung maka 
menjadi fatamorganalah ia. 


Balamn terhadap orang yang durhaka. 


21. 

Sesungguhnya neraka Jahannam itu (pa- 
danya) ada tempat pengintai 1 548 ), 


22. 

lagi menjadi tempat kembali bagi orang- 
orang yang melampaui batas, 


23. 

mereka tinggal di dalamnya berabad-abad 
lamanya. 


24. 

mcrcka tidak mcrasakan kcsejukan di da- 
lamnya dan tidak (pula mendapat) mi- 
numan. 


25. 

sc lain air yang mendidih dan nanah. 


26. 

sebagai pembalajan yang sctimpai. 


1548) Maksudnya: di neraka Jahannam ada suatu 
mengintai dan rnengawasi isi neraka 

tempat yang dari tempat ltu pan pen)aga neraka 


1016 


78. AN NABA’ (BF.R1TA BESAR) 


JUZ 30 


27. Scsungguhnya mereka tidak takut kepada 
hiub, 

28. dan mereka mendustakan ayat-ayat Ka- 
mi dengan sesungguh-sungguhnya, 

29. Dan segala sesuatu telah Kami caiat dalam 
suatu kitabl 549 ). 

30. Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali- 
kali tidak akan menambah kepada kamu 
selain daripada azab. 

Balasan terhadap orang yang bertakwa, 

31. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa 
mendapat kemenangan, 

32. (yaitu) keban-kebun dan buah anggur, 

33. dan gadis-gadis remaja yang sebaya, 

34. dan gelas-gclas yang penuh (berixi minum 
an). 

35. Di dalamnya mereka tidak mendengar 
peikataan yang sia-sia dan tidak (pula 
perkataan) dusta. 

36. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pem- 
berian yang cukup banyak, 

37. Tuhan Yang memelihara langit dan bumi 
dan a pa yang ada di antara keduanya; 
Yang Maha Pemurah. Meteka tidak da- 
pat berbicara dengan Dia. 

Berm tab agar Manusia memilih / alan yang benar 
kepada Tuhannya. 

38 Pada hari. ketika ruh ]ss0 ) dan para 
malaikat berdiii bershaf-shaf, mereka ti- 
dak berkata-kata, kecuali siapa yang te- 
lah diberi izin kepadanya oleh Tuhan 
Yang Maha Pemurah. dan ia mcngucap- 
kan kata yang benar. 

39. ltulah hari yang past) teijadi Maka ba- 
rangsiapa yang menghendaki, niscaya ia 
menempuh jalan kembali kepada Tuhan- 
nya. 




'jj&A 

1 4j 5 i? 






1549) . Yang dimaksud dengan "kitab" di Sim lalah buku Catalan amalan manusia. 

1550) . Para ahli Tafsir mempunyai pendapat yang berlainan tentang maksud ”ruh" dalam ayat ini. Ada 

yang mengatakan "Jibril" ada yang mengatakan ’’tentara Allah” dan ada pula yang mengatakan 
"ruh manusia” 



JL'Z 30 


76 AN NABA’ (BER1TA BF.SAR) 


1017 


40. Sesungguhnya Kami telah memperingatkan 
kepadamu (hai crang kafir) siksa yang de- 
kat, pada hari manusia melihat apa yang 
telah diperbuat oleh kcdua tangannya; 
dan orang kafir berkata: "Alangkah baik- 
nya sekiranya aku dahulu adalah tanah”. 


shj :\Seci3 


PENUTUP 

Surat An Naba' menerangkan pengingkaran orang-orang musyrik terhadap hari berbangkit. 
an cam an Allah terhadap sikap mcrcka. azab yang akan mereka tenrna di hari kiamat serta ke- 
baliagiaan orang-orang yang beriman. 

HUBUNGAN SURA TAN NABA ’ DEN GAN SURAT AN NAAZIAA T. 

Surat An Naba 1 menerangkan ancaman Allah terhadap sikap orang-orang musyrik yang meng- 
ingkari adanya hari berbangkit, serta mengemukakan bukti-bukti adanya hari berbangkit. 
sedang pada surat An Naazi'aat Allah bersumpah bahwa hari kiamat yang mendahului hart 
berbangkit itu pastt terjadi. 

Sama-sma menerangkan huru-hara yang terjadi pada hart kiamat dan hart berbangkit. 





1018 


79 AN NAAZl'AAT (MALA1KAT-MALA1KAT YANG MENCABUT) 


JUZ 30 



AN NAAZl’AAT 

(MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT) 


MUQADDIMAH 


Surat An Naazi’aat terdin atas46 ayat. termasuk golongan surat-suiat Nlakkiyyah, diturunkan 
sesudah jurat An Naba- . 

Dinamai "An Naazi'aat (Malaikat-malaikat yang mencabut) diambil dari perkalaan "An Naazi 
•aat yang teidapat pads ayat pertama jurat ini Dinamai pula "As Saahuah” yang diambil dari 
ayat 14, dan dinamai juga "Ath Thaammah" diambil dari ayat 34. 


Pokok-pokok isinya 


/. Keimanan 


Penegasan Allah tentang adanya hari kiamat dan sikap orang-orang tnusyrik ter- 
hadapnya; manusia dibagi 2 golongan di akhirat; manusia tidak dapat mengetahui 
kapan terjadinya saat kiamat. 


Kisah Musa a.s. dengan Fir'aun 



JUZ 30 


79. AN NAAZPAAT (MALAIKAT-MALA1KAT YANG MENCABUT) 


1019 




1020 


79 AN NAAZl'AAT (M ALA1KAT-MALAIK AT YANG MtNCABUT) 


JUZ 30 


n. 

Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila 
kami tclah mcnjadi tulang belulang yang 
hancur lumat?" 


12. 

Mereka berk at a "Kalau demikian, itu 

adalah suatu pcngcmbalian yang merugi- 
kan’\ 


13. 

Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah 
dengan satu kali trupan saja, 


14. 

maka dengan serta merta mereka hidup 
kemhali di permukaan bumi. 


KISAH MUSA A.S. DAS FIR A UN SFBAGAI 
PEN CHI BUR BAG! NABI MUHAMMAD SAW 


15. 

Sudahkah sampai kepadamu (ya Muham- 
mad) kisah Musa. 


16. 

Tatkala Tuhannya memanggilnya di lem- 
bah suci ralah Lembah I'huwa; 


17. 

"Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesung- 
guhnya dia tclah mclampaui batas, 


18. 

dan katakanlah (kepada Fir’aun): "Ada- 
kah keingman bagimu untuk member ah- 
kan diri (dari kesesatan)” 


19. 

Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tu- 
hanmu agar supaya kamu takut kepada- 

Nya?” 


20. 

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mu’ 
jizat yang besar. 


21. 

Tetapi Fir’aun mendustakan dan mendur- 
hakai. 


22 

Kemudian dia berpaling seraya berusaha 
menantang (Musa). 


23. 

Maka dia mengumpulkan (pembesar-pem- 
besarnya) lalu berseru memanggil kaum- 



nya. 


24. 

(Seraya) berkata- "Akulah tuhanmu yang 
paling tinggi” 


25. 

Maka Allah mengazabnya dengan ar.ab di 
akhirat dan azab di dunia. 



JUZ 30 


79. AN NAAZl'AAT (MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT) 


1021 


ZM 


26. Sesungguhnya pad a yang demiktan itu 
tcrdapat pelajaran bagi orang yang takut 
(kcpada Tuhannya). 

MEM BA XG K IT KA N MAXUSIA A DALAII MU- 
DAH BAGI ALLAH SEPERTI MEXCIPTAKA\ 
A LAM SEMESTA. 

27. Apakah kainu yang lebih sulit pencipta- 
annya ataukah langit? Allah tclah mem- 
bangunnya, 

28. Dia meninggikan bangunannya lalu me- 
nyempuinakannya, 

29. dan Dia menjadikan malamnya gclap gulita, 
dan menjadikan siangnya terang benderang. 

30. Dan bumi sesudah hu dihampaxkan-Nya. 


jf) 

u, ^ 


31. Ia memancarkan daripadanya mata air- 
nya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tum- 
buhannya. 

32. Dan gunung-gunung dipan cangkan-Nya de- 
ngan teguh, 

33. (semua itu) untuk kesenanganmu dan un- 
tuk binaiang-binatang ternakmu. 

Dl HARl KLAMAT ITU TERIXGATLAH MA 
XU SI A A AC4 A' PFRBUA TAX’S YA Dl DUXIA 

34. Maka apabila maiapetaka yang sangat be- 
sai (hah kiamat) telah datang. 

35. Pada haii (ketika) manusia tenngat akan 
apa yang tclah diketjakannya, 

36. dan diperlihatkan neraka dengan jelas ke- 
pada setiap orang yang mdihat. 







\ \ Ci'dy ip 





1022 


79. AN NAAZ1AAT (MALAIKAT-MAI.AIKAT YANG MENCABUT) 


JUZ 50 


40. Dan adapun orang-orang yang takut ke- 
pada kebesarar. Tuhannya dan menahan ** - 
diri dari keinginan hawa nafsunya. 

41. maka sesungguhnya surgalah tempat ting- 
gal(nya). 

42. (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu 
(Muhammad) lentang hari berbangkit, ka- 
pankah teijadmya? 1553 ). 

43. Siapakah kamu (sehingga) dapat mcnycbut- 
kan (waktunya)? 

44. Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudah 
annya (kctentuan waktunya) 

4$. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi 
siapa yang takut kepadanya (hari bcrbang- 
kit). 

46 Pada hari mereka melihat hari b«rbangkit 
itu, mereka merasa seakan-akan tidak ting- 
gat (di dunia) melainkan (scbentar .taja) 
di waktu sore atau pagi hari 1554 ). 


^ o'O' 1 AcX^\ 


cm 










PENUTUP 

Surat An Naari'aat mengutarakan sum pah Allah dengan menyebut malaikat yang bermacam- 
macam tugasnya, bahwa hari kiamat pasti terjadi, dan membangkitkan manusia itu adalah mudah 
bagi Allah, serta mcngancam orang-orang musyrik yang mengingkari kcbangkitan dengan siksaan 
yang telah dialami Fir’aun dan pengikut-pengikutnya, Selanjutnya jurat mi menerangkan keadaan 
orang-orang musyrik pada hari kiamat dan bagaimana kedahsyatan hari kiamat itu. 

HUBUNGAN SURAT A:^ NAAZlAA T DENGAN SURA T ABASA. 

Pada akhir Surat An Naazi’aat ditcrangkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w, hanyalah pemberi 
peringatan kepada orang-orang yang takut kepada hari kiamat, sedang pada permulaan surat 
’Abasa dibayangkan bahwa dalam memberikan peringatan itu hcndaklah mcmbcrikan pcnghar- 
gaan yang sama kepada orang-orang yang dihcn peringatan dengan tidak memandang kedudukan 
seseoiang dalam inasyarakat. 


1553) Kata-kata ini mereka ucapkan adalah scbagai ejekan saja bjkan karena mereka percaya akan hari 
berbangkit. 

1554) Karena hebatnya suasana hari berbangkit itu mereka merasa bahwa hidup di dunia adalah seben- 
tar saia. 




JUZ 30 


80 ’ABASA (IA BERMUKA MASAM) 


1023 




1024 


80. ’ABASA (1A BF.RMUKA MASAM) 


JUZ 30 




ABASA (IA BERMUKA MASAM) 

SURAT KE 80 : 42 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

TEGVRAN KEPADA RASULULLAH S A W. 

1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan bet- 
paling, 

2. karena telah datang seorang buta kepa- 
danya 15 * 5 ). 

3. Tahukah kamu baiangkali ia in gin mem- 
bersihkan ditinya (dari dosa). 

4. atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, 
lalu pengajaran itu membeti manfa'at kc- 
padanya? 

5. Adapun orang yang merasa dirinya setba 
cukup ,SS6 ) ( 

6. maka kamu melayaninya. 

7. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau 
dia tidak member sihkan diri (beriman). 

8. Dan adapun orang yang datang kepada- 
mu dengan bexsegera (untuk mendapat- 
kan pengajaran), 

9. sedang ia takut kepada (Allah). 

10. maka kamu mengabaikannya, 

11. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguh- 
nya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu 
peringatan. 


.0 









1555) . Orang buta itu bernama Abdullah bin Ummi Maktuin. Dia datang kepada Rasulullah s a w me 
minta ajaran-ajaran tentang Islam; lalu Rasulullah sa w bermuka masam sian berpaling dan 
padanya. karena beliau sedang menghadapt pembesar Quraisy dengan pengharapan agar pem 
besar-pembesar lersebut ntau masuk Islam. Maka turunlah surat ini sebagai teguran kepada 
Rasulullah s aw 

1556) .Yaitu pembesar-pembesar Quraisy yang sedang dihadapi Rasulullah s.a.w. yang diharapkannya 

dapat masuk Islam. 



JUZ 30 


80. ’ABASA (IA BERMUKA MASAM) 


1025 


12. 

maka barangsiapa yang menghendaki, tentu- 
Uh ia memperhatikannya, 


13. 

di dalam kitabkitab yang dimuliakan 1557 ), 


14. 

yang ditinggikan lag) disucikan, 


15. 

di tangan para penulis (malaikat), 


16. 

yang mulia lagi berbakti. 


PERINGATAN TV HAN KF.PADA MANUS! A 
YANG T1DAK TAHV HAKIKAT DIR1NYA. 


17. 

Binasalah manusia; alangkah amat sangat 
kckafirannya? 


18. 

Dari apakah Allah menciptakannya? 

JK y'S' A* 

Jt 

19. 

Dari setetes mani, Allah mcnciptakannya 



lalu menentukannya , SS8)_ 


20. 

Kcmudian Dia memudahkan jalannya*** 9 ), 


21. 

kemudian Dia mematikannya dan menu- 
sukkannya kc dalam kubur, 


22. 

kemudian bila Dia menghendaki, Dia mem- 
bangkitkannya kembali. 


23. 

sekali-kali jangan; manusia itu belum me- 
laksanakan apa yang diperintahkan Allah 
kepadanya. 

'SjahdS yZ' 


24. 

maka hendaklah manusia itu mempcrha- 
tikan makanannya. 


25. 

Sesungguhnya Kami benar-benar telah men- 
curahkan air (dari langit), 


26. 

kemudian Kami belah bumi dengan se- 
baik-baiknya, 


27. 

lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi 
itu. 


28. 

anggur dan sayur-sayuran. 


1557) . Maksudnya: kitabkitab yang dtturunkan kepada nabi-nabi yang bcrasaJ dan Lauhul Mahfuzh. 

1558) Yang dimaksud dcngan "mcnentukannya" ialah menenlukan fase faxr kejadiannya. umurnya. 


rerkinya dan nasibnya. 


1559). "Memudahkan jalan’' maksudnya memudahkan kelahirannya 

atau memberi persediaan kepada 


nya untuk menjalani jalan yang benar atau jalan yang scsa> 



1026 


SO. 'ABASA (1A BERMUKA MASAM) 


JUZ 30 






JUZ 30 


81. ATTAKW11R (MENGGULUNG) 


1027 



AT TAKWIIR (MENGGULUNG) 


MUQADDIMAH 


Surat At Taksviir tcrdiri atas 29 ayat dan tcrmasuk golongan surat-surat Makkiyyah, 
diturunkan sesudah surat Al Masadd. Kata ”At Takwiii*' yang menjadi nama bagi jurat ini adalah 
kata asal (mashdar) dari kata kerja "kuwwirat” (digulung) yang terdapat pads ayat pertama surat 
ini. 


Pokuk-pokok isinya: 


Kegoncangan-kcgoncangan yang terjadi pada hari kiamat, pada hari kiamat setiap 
jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya waktu di dunia; Al Qur'an 
adalah firman Allah yang disampaikan oleh Jibril a.s.. penegasan ataskcnabian Mu- 
hammad s.a.w.; Al Qur’an sumber pctunjuk bagi umat manuria yang mengingin- 
kan hidup lurus; suksesnya manusia dalam mencapai kehidupan yang lurus itu ter- 
gantung kcpada taufiq dari Allah. 



1028 


81. AT TAKWIIR (MENGGULL'NG) 


JUZ 30 




JUZ 30 


81. AT TAKWUR (MENGGULUNG) 


1029 


MUHAMMAD BUKANLAH SEORANG GILA, 
MELAINKAN RASUL, KEPADANYA DITU- 
RUNKANAL QUR AN. 

15. Sungguh, Aku bersumpah dengan bin- 
tang-bintang, 

1 6 . yang bercdar dan terbenam , 

17. demi maiam apabila telah hampir rnening- 
galkan gelapnya, 

18. dan demi subuh apabila fajarnya mulai 
menyingsing, 

19. sesungguhnya A1 Qui'an itu benar-benai 
firman (Allah yang dibawa oleh) utusan 
yang mulia (Jibril), 

20. yang mempunyai kekuatan, yang mempu- 
nyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang 
mempunyai ’Arsy, 

21. yang dita'ati di sana (di alam malaikat) 
lagi dipercaya. 

22. Dan temanmu (Muhammad) itu bukan- 
lah sekali-kali orang yang gila. 

23. Dan sesungguhnya Muhammad itu meli- 
hat Jibril di ufuk yang terang. 

24. Dan Dia (Muhammad) bukanlah scorang 
yang bakhil untuk menerangkan yang 
ghaib. 

25. Dan At Qur’an itu bukanlah pcrkataan 
syaitan yang terkutuk, 

26. maka ke manakah kamu akan pergi ,S61 )? 


27. A1 Qur'an itu tiada lain hanyalah penngat- 
an bagi semesta alam, 

28. (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang 
mau menempuh jalan yang lurus. 



y*j 4 Q 
^ '' y'J 1&5 - 4 j 


^ jr4 


1561). Maksudnya sesudah dlterangkan bahwa Al Qur’an itu benar-benar datang dan Allah dan di- 
dalamnya bensi pelajaran dan petunjuk yang memimpui manusia ke jalan yang lurus. ditanya- 
kanlah kcpada orang-orang kafir itu: "Jalan manakah yang akan kamu tempuh lagi' 1 ” 


1030 


81. AT TAKWI1R (MENGGULUNG) 


JUZ 30 





Dan kamu ticUk da pat menghendaki (me- 
nempuh jalan itu) kecuali apabila dikehcn- 
daki Allah, Tuhan semcsta alam. 


PENUTUP 


Surat At Takwiir mengemukakan tentang kejadian-kcjadian pada hari kiamat serta kebenaran 
A1 Qur’an scbagai wahyu Allah dan kerasulan Nabl Muhammad s.a.w. 


HUBUNGAS SURAT AT TAKWIIR DENGAN SURA I ALINFITHAAR. 

1. Pcrmulaan dan kedua surat ini sama-uma mengemukakan kejadian-kcjadian yang dahsyat 
pada hari kiamat. 

2. Pada surat At Takwiir dinyatakan bahwa tiap jiwa akan mengetahui apa-apa yang telah diker- 
jakannya, kemudian pada surat A1 Infithaar diulang lagi dan ditcgaskan bahwa manusia-ma- 
nusia itu tak dapat saling tolong-menolong di akhirat. 





JUZ 30 


82. AL INFIX HAAR (TERBELAH) 


1031 



AL INFITHAAR (TERBELAH) 


MUQADDIMAH 


Surat ini terdiii atas 19 ayat, terniasuk golongan surat-surat Makkiyyah dan diturunkan sesu- 
dah surat An Naazi’aat. Al Infithaar yang dijadikan nama untuk sura! ini adalah kata asal daxi 
kata "Infatharat" (* tcrbelah) yang terdapat pada ayat pertama. 


Fokok-pokok isinya: 

Peristiwa-pcristiwa yang terjadi pada hari kiamat; peringatan kepada manuaa agar tidak ter- 
pedaya sehingga durhaka kepada Allah; adanya malaikat yang selalu menjaga dan mencatat se- 
gala amal perbuatan manusia; pada hari kiamat manusia tak dapat inenolong orang tain; hanya 
kekuasaan AUah-lah yang bcrlaku pada waktu itu. 


1032 


82. AL INFITHAAR (TERBELAH) 


JUZ 30 







JUZ 30 


82. AL INFITHAAR (TERBELAH) 


1033 




13. Sesungguhnya orang-orang yang banyak 
berbakti bcnar-benar berada dalam surga 
yang penuh kcni'matan, 

14. dan sesungguhnya orang-orang yang durha- 
ka benai-benar berada dalam neraka. 


15. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pem- 
balasan 

16. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar 
dan neraka itu. 

17. Tahukah kamu apakah haji pembalasan 
itu? 

18. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari 
pembalasan itu? 

19. (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak ber- 
daya sedikitpun untuk menolong orang 
lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam 
kekuasaan Allah. 




PENUTUP 

Surat A1 Infithaar ini menggambarkan kejadian-kejadian pada hari kiamat, dan meneiangkan 
keingkaran manusia kepada karunia Allah dan bahwa segala amal perbuatan mereka itu akan men- 
dapat pembalasan. 

HUBUNGAN SURA T INI DEN GAN SURA T AL MUTHA FFIF11N. 

1. Dalam surat A1 Infithaar ini Allah menjelaskan adanya malaikat yang menjaga dan mencatat 
amal perbuatan manusia, lalu pada Surat A1 Muthaffifiin dijelaskan lagi tentang buku catat- 
an itu. 

2. Dalam surat Al infithaar ini secara singkat diterangkan dua golongan manusia pada hari kia- 
mat yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan dan orang-urang yang durhaka. Maka dalam 
surat Al Muthaffifiin diuraikan lebih luas keadaan dan sifat kedua golongan manusia itu. 



1034 


83. AL MUTHAFF1F11N (ORANG-ORANG YANG CURANG) 


JUZ 30 



Jt'Z 30 


B3. AL MUTHAI FIFIIN (ORANG-ORANG YANC. CURANG) 


1035 






AL MUTHAFFIFI1N (ORANG-ORANG YANG CURANG) 

SURAT KE 83 : 36 ayat. 


Dcngan menycbul nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang, 

ANCAMAN TERN AD AP ORANG YANG CV- 
RANG DALAM MENAKAR DAN MENIMBANG. 

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang 
cuiang ,s 62), 

2. (yaitu) orang-orang yang apabiia mene- 
rlma takaran dari orang lain mercka minta 
dipenuhi, 

3. dan apabiia mcreka menakai atau menim- 
bang untuk orang lain, mereka mengurangi. 




KEADAAN ORANG-ORANG YANG DURHAKA 
PA DA HARI KlAM AT. 

7. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguh- 
nya kitab orang yang durhaka tersimpan 
dalam sijjin i s * 3 ). 


0 






4. Tidakkah orang-orang iiu yakin, bah- 
wa seaungguhnya mcreka akan dibangkit- 
kan, 


5. pada suatu hari yang bcaar, 

0 )^ 4 *} 

6. (yaitu) hari (ketika) manusia bcrdiri meng- 
hadap Tuhan semesta alam? 






1036 


83 AL MUTHAFFIFHN (ORANG-ORANG YANG CURANG) 


JUZ 30 




JUZ 30 


83. AL MUTHAFFIF1IN (ORANC-ORANC YANG CURANG) 


1037 


24. Kamu (1a pat mengetahui dari wajah mereka 
kesenangan hidup mereka yang penuh keni’ 
matan. 

25. Mereka diberi minum dari khamar mumi 
yang dilak (tempatnya), 


26. laknya adalah kesturi; dan untuk yang de- jgy < ' v j ' } .V; . 

mikian itu hendaknya orang berlomba- "" -s > 


27. Dan cam pur an khamar mumi itu adalah 
dan tasnim. 

28. (yaitu) mala air yang minum daripada- 
nya orang-orang yang didekatkan kepada 
Allah. 





EJEKAN~F.JF.KAN TERHADAP ORANG-ORANG 
MU 'MIN Dl DUNIA DAN BALASANNYA DI 
A K HI RAT 

29. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, 
adalah mereka yang dahuJunya (di duma) me- 
nertawakan orang-orang yang benman. 


30. Dan apabila orang-orang yang beriman 
lalu di hadapan mereka, mereka sal mg me- 
ngedip-ngedipkan matanya. 

31. Dan apabila orang-orang berdosa itu kem- 
bali kepada kaumnya, mereka kcmbali 
dengan gembira. 

32. Dan apabila mereka melihat orang-orang 
mu’min, mereka mengatakan: ’’Sesungguh- 
nya mereka itu benar-benar orang-orang 
yang seat”, 

33. padahal orang-orang yang berdosa itu ti- 
dak dikirim untuk penjaga bagi orang- 
orang mu “min. 

34. Maka pada hari ini, orang-orang yang ber- 
iman menertawakan orang-orang kafir, 

35. mereka (duduk) di atas dipan-dipan sam- 
bil memandang. 

36. Sesungguhnya orang-orang kafu telah diberi 
ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka 
kerjakan. 





® !>i 

Jt'j**'* -A 



1038 


83. A I. MUTHAFFIFIIN (ORANG-ORANG YANG CURANG) 


ruz 30 



PENUTUP 


Surat A1 Muthaffifiin mengandung ancaman ancaman tcrhadap orang-orang kafir dan orang- 
orang yang mclakukan kccurangan, di samprng itu memberikan janji yang baik kepada mereka 
yang beriman dan mclakukan kebajikan. 


HUBUNGAN SURAT AL MUTHAFFIFIIN DENG AN SURA TAL INSYIQAAQ 

1. Dalam surat A1 Muthaffifiin, Allah s.w t. mencrangkan bahwa segala amal perbuatan manu- 
aa, yang baik maupun yang butuk tcrcatat dalam suatu buku yang tcrpelihara. Dalam surat 
A1 Insyiqaaq Allali s.w.t. menjelaskan bahwa buku-buku catatan itu akan dibcrikan kepada 
manusia pada hari kiamat dan cara bagaimana pemberiannya. 

2. Dalam kedua sural ini, Allah juga menggainbarkan ancaman bagi orang yang kafir dan ganjar- 
an yang tidak terhingga bagi orang-orang yang beriman. 


JUZ 30 


84 AL 1NSYIQAAQ (TF.RBFLAH) 


1039 



AL fNSYIQAAQ (TERBELAH) 


MUQADDIMAH 


Suiat Al Insyiqaaq, tcrdiri atas 25 ayat, termasuk golongan surat-su rat Makkiyyah diturunkan 
«iudah suiat Al lnfithaai. 

Dinamai "Al Insyiqaaq" (tcrbclah), diambil dari pcrkataan "Insyaqqat” yang terdapat pada 
pcrmulaan suiat ini. yang pokok katanya lalah "insyiqaaq”. 


Pokok-pokok isinya 


Peristiwapemtiwa pada permulaan tcrjadinya hari kiamat; peringatan bahwa ma- 
nusia bersusah payah menemui Tuhannya; dalam menemui Tuhannya kelak ada 
yang mendapat kebabagiaan dan ada pula yang mendapat kesengsaraan; tingkat- 
trngkat kcjadian dan kehidupan manusaa di dunia dan di akhirat. 




1040 


84. AL (NSYIQAAQ (TERBELAH) 


J VI 30 


AL INSY1QAAQ (TERBELAH) 

SURAT KE 84 : 25 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

ORANG-ORANG MU 'MIN MENER1MA CATAT- 
AN AMAI.NYA Dl SEBEl.AH KAN AN DAN 
A KAN MENER1MA FEMERIKSAAN YANG MU- 
DA H 

1 . Apabila langit terbelah , 

2. dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah 
semestinya langit itu patuh, 

3. dan apabila bumi diratakan, 

4. dan mcmuntahkan apa yang ada di dalamnya 
dan menjadi kosong, 




5. dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah 
semestinya bumi itu patuh, (pada waktu 
itu manusia akan mengetahui akibat pci- 
bualannya). 

6. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah 

ViAl/ena Hannan eimaanVi.ninontih m*>nnttl 


bekerja dengan sungguh-sungguh mcnuju 
Tuhanmu, maka pasti kamu akan mene- 
mui-Nya* 566 ). 

7. Adapun orang yang dibeiikan kitabnya 
daii sebelah kanannya, 

8. maka dia akan diperiksa dengan pemerik- 
saan yang mudah, 

9. dan dia akan kembali kepada kaumnya 
(yang sama-sama beriman) dengan gem- 
bira. 

ORANG-ORANG DURHAKA MENER1MA CA 
TA TAN AMALNYA DARI BELA KANG DAN 
AKAN D1MASUKKAN KE DAl.AM NF.RAKA 

10. Adapun orang yang dibeiikan kitabnya 
daii belakang, 


'ey jr* C» La 




l566).Maksudnya: manusia di dunia ini balk disadannya atau tidak adalah dalam pcrjalanan kepada 
Tuhannya. Dan tidak dapal tidak dia akan menemui Tuhannya untuk menerima pembalasan- 
Nya dari perbuaunnya yang buruk maupun yang baik 





JUZ 30 


84 AL INSYIQAAQ (TERBELAH) 


104) 


11. maka dia akan berteriak; "Celakalah aku". 

Ok / v 'l 

12, Dan dia akan masuk kc dal a in api yang me- 
nyala-nyala (neraka). 


13. Sesunggulinya dia dahulu (di dunia) bcrgem- 
biia di kalangan kaumnya (yang sarna-sama 
kafir). 


14 Scsungguhnya dia yakin bahwa dia 

sekali-kali udak akan kembali (kcpada Tu- 
hannya). 


15. (Bukan demikian), yang bcnar. scsungguh- 
nya Tuhannya sclalu nielihatnya. 


MANUS! A MENGALAM1 PROSES KEHIDUPAN 
TINGKA T DEMI TINGKA T. 


16. Maka scsungguhnya Aku bersumpah dcngan 
cahaya mcrah di waktu senja, 

17. dan dengan malatn dan apa yang diselu- 
bunginya, 


18. dan dcngan bulan apabdajadi purnama, 


19 scsungguhnya kamu melalut lingkal dcrni 
tingkat (dalam kehidupan) 1567 ). 


20. Mcngapa mereka tidak mau beriman?. 


21. dan apabila A1 Qur'an dibacakan kcpada 
mereka. mereka tidak bersujud, 


22. bahkan orang-orang kafir itu mendustakan- 
(nya) 


23. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka 
sembunyikan (dalam hati mereka). 


24. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan 
azab yang pedih , 


1567). Yang dimaksud dengan tingkat demi tingkat talah dan setetes air mam sampai dilahukan, ke- 
rn u dun melalui maw kanak-kanak remaja dan sampai dewasa. Dari hidup menjadi matj kemudian 
dibangkitkan kembali. 


1042 


84. AL INSY1QAAQ (TERBELAH) 


JUZ 30 





Tetapi orang-orang yang beriman dan bcr- 
amal saleh, bagi mereka pahala yang tidak 
putus putusnya. 


PENUTUP 


Surat A1 Insyiqaaq mengutarakan kejadian-kejadtan permulaan tcrjadinya Hari kiamat. bagai- 
mana balasan amalan yang balk dan perbuatan yang buruk;dan kepastian terjadinya hari kiamat 
yang ditcntang oleh orang-orang kafir 


HUBUNCAN SURAT AL INSYIQAAQ DENGAN SURA T AL BURUUJ. 

1. Kedua surat ini sama-sama menerangkan janji-janji Allah kcpada orang-orang mu ’min serta 
ancaman-ancaman-Nya kcpada orang-orang yang mengingkari seruan Rasulullah s.a.w. 

2. Pada surat Al Insyiqaaq diteiangkan sikap orang-orang musyrik terhadap seruan Rasulullah 
sa.w., sedang surat Al Buruuj menerangkan sikap orang-orang musyrik dan tindakan-tinda- 
kan mcreka yang biasa mcreka lakukan sejak dahulu terhadap orang-orang yang menerima 
seruan para rasul. 




JUZ 30 


85. AL BL'RUUJ (GL'GUSAN BINTANG) 


1043 



AL BURUUJ (GUGUSAN BINTANG) 


MUQADDIMAH 


Surat A1 Buruuj terdiri atas 22 ayat, termasuk golongan surat surat Makkiyyah diturun- 
kan sesudah sura* Asy-Syams. 

Dinamai "A I Huruuj' - (gugusan bintang) diambil dari perkataan ”A1 Buruuj" yang terdapat 
pada ayat 1 sural ini. 


Pokok-pokok isinya; 

Sikap dan lindakan-tindakan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang mengikuti seru- 
an para rasul. bukti-bukti kckuasaan dan kccsaan Allah; isyarat dari Allah bahwa orang-orang 
kafir Mckah akan ditimpa azab sebagaimana kaum Fir’aun dan Tsamud telah ditimpa a/ab; 
jaminan Allah terhadap kctmirnian Al Qur'an. 



1044 


85 . AL BURUUJ (GUGUSAN B1NTANG) 


JUZ 30 



h 









JUZ 30 


85. AL BURUUJ (GUGL'SAN BINTANG) 


1045 



10. Sesungguhnya orang-orang yang mendatang- 
kan cobaan 1 * 69 ) kepada oiang-orang yang 
mu’min laki-laki dan pcrcmpuan kemudian 
rneieka tidak bertaubat, rnaka bap me- 
reka azab lahannam dan bagi mereka 
azab (ncraka) yang membakar. 

11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amaj-amal yang saleh 
bagi mereka surga yang mengalir di bawah- 
nya sungai sungai; ilulah kebcruntungan 
yang bcsar. 

12. Sesungguhnya azab Tuhanmu benai benar 
keras. 

13. Sesungguhnya Dia-lah Yang mcnciptakan 
(makhluk) dan permulaan dan menghidup- 
kannya (kembali). 

14. Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Pengasih, 

15. yang mempunyai 'Arsy lagi Maha 
Muha, 










1046 


85. AL BURUUJ (GUGL'SAN BINTANG) 


JUZ 30 




JUZ 30 


86 ATH THAAR10 (YANG DATANG Di MALAM HARI) 


1047 



ATH THAARIQ (YANG DATANG DI MALAM HARI) 


MUQADDLMAH 


Surat Ath Thaariq terdiri atat 17 ayat, tcrmasuk golungan vurat-surat Makkiyyah. diturunkan 
sesudah jurat A1 Balad. 

Dinamat "Ath Thaanq" (yang datang di malam hari) diambil daii perkataan "Ath Thaariq" 
yang terdapat pada ayat I surat ini. 


Pokok pokok isinya: 

Tiap-liap jiwa sclalu dipclihara dan diawasi Allah; mcrcnungkan asal kcjadian diri sendiri 
yaitu dati air mini akan rnenghilangkan sil'at sombong dan takabur; Allah kuava rnenghidupkan 
manusia kettibaii pada hari kiamat. pada waktu itu tidak ada kekuatan yang dapat menolong se 
lam Allah; Al Qur’an adalah pcmisah antara yang hak dan yang batil. 


1048 


86 ATH THAAR1Q (YANG DATANG D1 MALAM HARD 


JUZ 30 





JlIZ 30 


86 ATH THAARIQ (YANG DATANG D1 MALAM HARD 


1049 





1050 


87. AL A lAA (YANG PALING TINGGI) 


JUZ JO 




JUZ 30 


87. AL A’LAA (YANG PALING TINGGI) 


105! 




1052 


87. Al A’LAA (YANG PALING TINGGl) 


JUZ 30 






JUZ 30 


88. AL GHAASYIYAH (HARI PEMBALASAN) 


1053 




1054 


88. A I. GHAASY1YAH (HAR! PFMBAl.ASAN) 


JUZ 30 



AL GHAASYIYAH (HARI PEMBALASAN) 

Sl'RAT KF. 88 : 26 ayat. 


Dengan mcnycbut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lag) Maha Penyayang. 


KEADAAN PF.NGH UNIPENGHUNI NERAKA 
DAN PEN GH UNI-PENGHUNl SURGA. 


1 . 

Sudah datangkah kcpadamu berita (ten- 
tang) hari pembalasan? 


2. 

Han yak muka pada haii itu tunduk ter- 
hina. 

.„u - 'fn > > 

3. 

bckeija keras lagi kepayalian. 


4. 

memasuki api yang sangat panas incraka). 


5. 

dibcri minum (dengan air) dart sumbcr yang 
sangat panas. 


6. 

Mereka tiada mcmperolch makanan selain 
daxi pohon yang berduri, 


7. 

yang tidak menggcmukkan dan tidak pula 
menghilangkan lapar. 


8. 

Banyak muka pada hari itu betseri seri, 


9. 

merasa scnang karena usahanya. 


10. 

dalam s urga yang tinggi, 


11 . 

tidak kamu dcngar di dalamnya perkataan 
yang tidak berguna. 


12. 

Di dalamnya ada mata air yang mengatir. 


13. 

Di dalamnya ada takhta-takhta yang diting- 
gikan. 


14. 

dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya). 

>. » '' t- 

(V; 

15. 

dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. 

) ./I ^ 



JUZ 30 


88. AL GHAASYIYAH (HARI PFMBALASAN) 


1055 




16. 

dan permadani-permadani yang terhampar. 


ANJURAN MEMPERHATIKAN A LAM SEMES- 

TA 


17. 

Maka apakah mereka tidak memperhati- 
kan unta bagaimana dia didptakan. 


18. 

Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? 


19. 

Dan gunung-gunung bagaimana ia elite- 
gakkan? 


20. 

Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? 

ft) oAL-w J0j)t ' 

21. 

Maka berilah peringatan, karena sesungguh- 
nya kamu hanyalah orang yang memberi 



peringatan. 


22. 

Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas 
mereka, 


23. 

tetapi orang yang bcrpaling dan kafir. 


24. 

maka Allah akan mengazabnya dengan azab 
yang besar. 


25. 

Scsungguhnya kepada Kami-lah kcmbali 
mereka. 


26. 

kemudian sesungguhnya kewajiban Kami- 
lah menghisab mereka. 



PENUTUP 

Surat A1 Ghaasyiyah menerangkan penderitaan orang-orang yang kafir dan keni'matan orang- 
orang yang bcriman pada hah kiamat 


HU BUNG AN SURA V AL GHAASYIYAH DENGAN SURAT AL FAJR. 

1. Pada jurat A1 Ghaasyiyah. Allah menycbutkan tentang orang-orang yang pada hari kiamat 
tergambar di muka mereka kehinaan dan tentang orang-orang yang bercahaya wajah mereka. 
Scdang pada surat A1 Fajr disebutkan beberapa kaum yang mendustakan lag) berbuat durhaka 
sebagai contoh dari orang-orang yang tergambar di muka mereka kehinaan dan a/.ab yang di- 
timpakan kepada mereka di dunia dan disebutkan pula orang yang berjiwa muthmainnah, 
mereka itulah orang-orang yang wajahnya bercahaya. 

2. Dalam surat A1 Ghaasyiyah Allah mengemukakan orang-orang yang bercahaya wajah mereka, 
sedang pada surat A1 Fajr, disebutkan orang yang berjiwa tenang di dunia karena iman dan 
takwanya yang nantinya di akhirat berseri-seri wajah mereka. 


1056 


89. AL FAJR (FAJAR) 


JL'Z 30 



JUZ 30 


89. AL hAJR (FAJAR) 


1057 








1058 


89. AL FAJR (FAJAR) 


JUZ 30 




11. 

yang berbuat sewenang-wenang dalam ne- 
geri, 


12. 

lalu mereka berbuat banyak kerusak&n da- 
lam negeri itu, 


13. 

kaicna itu Tuhanmu menimpakan kepada 
mereka cemcti azab. 


14. 

sesungguhnya Tuhanmu benar-benar me- 
ngawasi 


KF.KA YAAN DAN KEMI SKIN A N ADAl.AH LJJ 
A N TUHA N BAG l HA MBA -HA MBA N Y A 


15. 

Adapun manusia apabila Tuhannya me- 
ngujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi- 
Nya kescnangan, maka dia berkata 'Tu- 
hanku telah memuliakanku”. 


16. 

Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu 
membataai rezktnya maka dta berkata: 
"Tuhanku menghinakanku" 1 576 ). 

-jj j y_i 

17. 

Sekali-kali tidak (demikian). sebenarnya ka 
mu tidak memuliakan anak yatim 1577 ). 


18. 

dan kamu tidak saling mengajak membcri 
makan orang miskin . 

j£l Im) VlaJ*^ j 5 

19. 

dan kamu mcmakan harta pusaka dengan 
cara mencampur bauxkan (yang halal dan 
yang bathil), 


20. 

dan kamu mencuilai harta bcnda dengan ke- 
cintaan yang berlebihan. 


PENYFSALAN MANUS! A YANG TENGGELAM 
DAI. AM KEHIDUPAN DUN1AWI D! HARl 
KIAMAT. 


21. 

Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi 
digoncangkan berturut-turut, 


22. 

dan datanglali Tuhanmu; sedang malaikat 
berbaris-baris. 


1576) Maksudnya talah Allah menyalahkan orang yang mengarakan bahwa kckayaan ita adalah suatu 
kcmulyasn dan kcmiskman adalah suatu kehuiaan scpertiyang terwbut pada ayal 15 dan 16 Tr 
tapi sebenamya kckayaan dan kemiskman adalah unan Tuhan bagi hamba-hamba-Nya 

1577) Yang dsmaksud dcngan "ndak memulnkan anak yatim" ialah tidak mcmbcrtkan hak-haknya dan 
udak betbuat balk kcpadanya. 


JU7. 30 


89. AL FAIR (FAJAR) 


1059 




1060 


90. ALBALAD (NEGERI) 


JUZ 30 



AL BALAD (NEGERI) 


MUQADDIMAH 


Suiat Al Balad terdui atas 20 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan 
sesudah surat Qaaf. 

Rinamai “Al Ralad. diambil dari perkataan "Al Haiad” yang terdapat pada ayat pertama surat 
ini Yang dimaksud dengan ncgeri di sini ialah kola Mekah (Tanah Haram). 


Pokok-pokok isinya 


Manusia diciptakan Allah untuk berjuang menghadapi kesulitan; janganlah manusia 
terpedaya oleh kekuasaan dan harta benda yang banyak yang tclah dihelanjakan- 
nya; beberapa peringatan kcpada manusia atas bcberapa m’mat yang telah diberi- 
kan Allah kepadanya dan bahwa Allah telah menunjukkan jalan jalan yang akan 
mcnyampaikannya kcpada kebahagiaan dan yang akan mcmbawanya kcpada ke- 
celakaan. 



JUZ 30 


90. AL BALAD (NF.GER1) 


1061 



1062 


90. AL BALAD (NEGERl) 


JUZ 30 


13. (yaitu) melcpaskan budak dari perbudakan, 

14. atau member! makan pada hail kclaparan, 

15. (kepada) anak yatim yang ada hubungan 
kerabat, 

16. atau orang miskin yang sangat fakir. 


man dan sating berpesan untuk bcrsabar 
dan saling berpesan untuk berkasih 
sayang 


18. Mereka (orang -orang yang beriman dan sa- 
ting berpesan itu) adalah golongan kanan. 

19. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat- 
ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri. 

20. Mereka berada dalam ncraka yang ditutup 
rapat. 


^* 0 ^ ''j 


PENUTUP 

Surat Al Balad mengutarakan bahwa manusia haruslah bersusah payah men car i kebahagiaan 
dan AUah sendiri re lab menunjukkan jalan yang mernbawa kepada kebaikan, dan jalan yang 
membawa kepada kesengsaraan. Tuhan menggambarkan bahwa jalan yang mernbawa kepada ke- 
bahagiaan itu lebih sulit menempuhnya daripada yang membawa kepada kesengsaraan 

HUBUNGAN SURAT AL BALAD DEN GAN SURAT ASY SYAMS 

1, Kedua-dua surat ini sama-sama mencrangkan bahwa AUah telah menunjukkan kepada ma- 
nusia dua buah jalan yaitu jalan yang pada surat Asy Syams disebut jalan kefasikan dan jalan 
ketakwaan. 

2. Pada surat Asy Syams ditegaskan bahwa orang yang mcnjalani jalan ketakwaan itu akan ber- 
bahagia dan orang yang menjalani jalan kefasikan itu akan metugi. 


JVl 30 


91. ASY SYAMS (MATAHAR1) 


1063 



ASY SYAMS (MATAHARI) 


MUQADDIMAH 


Surat Asy Syams terdiii atas IS ayat. tcrmasuk golongan surat-surai Makkiyyah, diturunkan 
sesudah jurat A1 Qadr. 

Dinamai "Asy Syams" imatahaii), diatnbil daji perkataan Asy Syams yang terdapat pada ayat 
petmulaan jurat ini. 


Pokok-pokok isinya 


Kaum Tsamud tclah dihancurkan Allah karena kedurhakaannya. Tuhan mencgas- 
kan bahwa hal ini adalah mudah fcagi-Nva, sebagaimana mudahnya menciptakan 
bcnda-benda alam, siang dan maJam dan menciptakan jiwa yang terscbut dalam 
sumpah-Nya; Allah memberitahukan kcpada manusia jalan kctakwaan dan jalan 
kckafiian; manusia mcmpunyai kebcbasan mcmilih antara kedua jalan itu. 



1064 


91. ASY SYAMS (MATAHARI) 


JUZ 30 



ASY SYAMS (MATAHARI) 

SURAT KE 91 : 15 ayat. 


Dengan mcnyebut nama Allah Yang Maha 
Pcmuiah Ugi Maha Penyayang. 


MASUSIA Dll LH A Ml ALLAH JALAS YANG 
BUR UK DAS YASO BAIK. 

I . Demi matahari dan cahayanya di pagi haii, 


2. dan bulan apabila mcngiringiny a 


3. dan siang apabila menampakkannya, 


dan malam apabila menutupinya 1580 ) 




dan langit serta pembinaannya 


dan bumi serta penghamparannya 


dan jiwa serta penyempumaannya (cipta 
annya), 


maka Allah mengilhamkan kepada jiwa 
itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 


sesungguhnya bcruntunglah orang yang 
mensudkan jiwa itu, 


dan sesungguhnya merugilah orang yang me 
ngotorinya. 

(Xaum) Tsamud telah mendustakan (rasul- 
nya) karena mcreka melampaui batas. 


ketika bangkit orang yang paling celaka di 
antara mercka. 


lS80).Maksudnya malam-malam yang g*Up 




JUZ 30 


91. ASY SYAMS (MATAHAR1) 


1065 



1066 


92. AL LA1L (MALAM) 


JUZ 30 



AL LAIL (MALAM) 


MUQADDIMAH 


Sural A1 Lail terdin aias 21 ayat, lermasuk golongan surat-surai Makkiyyah diturunkan se 
sudah sural Al A'laa. 

Sural ini dinamai "Al Lail” (malam). diambil dari perkataan "Al Lail” yang terdapat pada 
ayat periama surat mi. 


Pokok-pokok lsinya 


Usaha manusia itu berlainan. karena itu balasannya berlainan pula; orang yang suka 
berderma, bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang baik dimudahkan Allah 
baginya melakukan kcbaikan yang membawa kepada kebahagiaan di akhiial, te- 
tapi orang yang dimudahkan Allah baginya melakukan kejahatan-kejahatan yang 
membawa kepada kesengsaraan di akhirat, liarta benda tidak akan mcmberi man- 
faat kepadanya; orang yang bakhil mcrasa dirinya cukup dan mendusiakan ada- 
nya pahala yang baik. 


JUZ 30 


92. AL LAIL (MALAM) 


1067 



1068 


92. AL LA1L (MALAM) 


JUZ 30 


12. 

Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi 
petunjuk, 


13. 

dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhi- 
rat dan dunia. 


14. 

Maka,' Kami memperingatkan kamu dengan 
neraka yang menyala-nyala. 


IS. 

Tidak ada yang masuk ke dalamnya ke 
cuali orang yang paling celaka. 


16. 

yang mendustakan (kebenaran) dan bcrpa- 
ling (dari iman). 


17. 

Dan kelak akan dijauhkan orang yang pa 
ling takwa dari neraka itu, 


18. 

yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) 
untuk membernhkannya, 


19. 

padahal tidak ada seorangpun memberikan 
suatu ni'mat kepadanya yang harus diba- 
lasnya, 

& if ■ 

20. 

tetapi (dia memberikan itu semata-mata) 
Icarena men can keridhaan Tuhannya Yang 
Maha Tinggi 


21. 

Dan kelak dia benar-benax men da pat ke* 
puasan. 



PENUTUP 


Surat A1 Lail menerangkan bahwa amalan-amalan yang diketjakan dengan tulus ikhlas sc mat a- 
mata men car l keridhaan Allah itulah yang membawa kebahagiaan di akhuat kelak. 

HUBUNGAN SURAT A L LAIL DENGAN SURAT ADH DHUHAA. 

Pada jurat A1 Lail diterangkan bahwa orang yang taqwa akan dimudahkan Allah mengeqakan 
pcrbuatan taqwa jehingga memperoleh kebahagiaan. Sedang pada suiat Adh Dhuhaa ditcrangkan 
bahwa kebetuntungan di akhirat lebih baik dari kcberuntungan di dunta. 



JUZ 30 


93. ADH DHl’HAA (WAKTU MATAHARI SEPENGGALAHAN NAIK) 


1069 



ADH DHUHAA 

(WAKTU MATAHARI SEPENGGALAHAN NAIK) 


MUQADDIMAH 


Surat ini terdin ata& 1 1 ayat, termasuk golongan suratsurat Makkiyyah dan diturunkan se- 
tudah surat Al Kajr. Nama "Adh Dhuhaa” diambil dan kata ”Adh Dhuhaa" yang terdapat pada 
ayat pwtama, artinya: waktu matahan sepengpalahan naik. 


Pokok-pokok isinya: 


Allah s.w.t. sekali-kali tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad sa w isyaiat 
daii Allah s.w.t. bahwa kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. dan da*wahnya akan 
bertambah baik dan berkembang; latangan menghina anak yatim dan menghardik 
orang-orang yang minta-minta dan penntah menyebut-nyebut m’mat yang diberi- 
kan Allah sebagai tanda bersyukur. 



1070 


93 ADH DHUHAA (WAKTU MATAHAR1 SEPHNGGALAHAN NAIK) 


JUZ 30 





ADH DHUHAA 

(WAKTU MATAHARI SEPENGGALAHAN NAIK) 

SURAT KE 93 : 11 »y»t. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

BEBERAPA Nf 'MAT YANG DIAM'GERAHKAN 
KF.PA DA NA B1 MUHA MM A DS AW 

1. Demi waktu matahaii scpenggalahan naik, 

2. dan demi malam apabila telah sunyi, 


3. Tuhanmu tiada mcninggalkan kamu dan 
tiada (pula) bencikepadamul5#2), 


4. dan sesungguhnya akhir itu lebih baik ba- 
gimu dari permulaan 18 ® 8 ). 

5. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan ka- 
runia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu 
menjadi puas. 

6. Bukankah DU mendapatimu scbagai seorang 
yatim, lalu Dia melindungimu. 

7. Dan Dia mendapatimu 9cbagai seorang yang 
bingung 1584 ), lalu Dia memberikan pe- 
tunjuk. 

8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang 
yang kekutangan, lalu Dia memberikan kc- 
cukupan. 


& J ' ijt 




1582) . Maksudnya ketika turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad u.w terhenti untuk scmcntara 
waktu orang-orang musynk berkata "Tuhannya (Muhammad) telah meninggalkannya dan benct 
kepadanya”. Maka turunlah ayat un untuk membantah petkataan otang-otang musynk itu 

1583) . Maksudnya ulalt bahwa akhir perjuangan Nabi Muhammad sa w. itu akan menjumpai kerne 

nangan-kcmenangan. scdang permulaannya penuh dengan kesulitan kcsulitan Ada pula se 
bagun ahli Taisu yang mengartikan "akturat" dengan "kehidupan akhuat" besetta segala kese 
nangannya dan "ula" dengan am "kehidupan dunia”. 

1584) . Yang dtmaksud dengan "bingung” di sini ialah kebmgungan untuk mendapatkan kebenaran yang 

odak bisa dtcapaioleh akal. lalu Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad s a w 





JUZ 30 


93 ADH DHUHAA (WAKTU MATAHAR1 SEPENGGALAHAN NA1K) 


1071 





9. Adapun terhadap anak yatim maka jangan 
lah kamu berlaku scwcnang wenang. 




Dan terhadap orang yang minta-minta 
maka janganlah kamu menghardiknya. 

Dan terhadap m’mat Tuhanmu maka hen- 
daklah kamu mcnycbut-nyebutnya (dcngan 
bersyukur). 


PENUTUP 


Sutat Adh Dhuhaa, menexangkan tentang bimbingan dan pemeliharaan Allah s.w.t. terhadap 
Nabi Muhammad s.a.w. dcngan cara yang tak putus-putusnya dan mengandung pula peiintah 
kepada Nabi supaya mensyukuri sc gala ni'mat ltu. 


HUBUNGAN SURA T ADH DHUHAA DEN GAS SURAT A LAM NASYRAH 

1. Kedua surat ini amat crat hubungannya kaxena sama sama ditujukan kepada Nabi Muham 
mad s.a.w. 

2. Kedua surat ini sama-sama menerangkan ni’mat-ni’mat Allah s.w.t. dan memerintahkan ke 
pada Nabi untuk mensyukuri ni'mat-ni’mat itu. 




1072 


94. ALAM NASYRAH (MELAPANGKAN) 


JUZ 30 



ALAM NASYRAH 

(BUKANKAH KAMI TELAH MELAPANGKAN) 


MUQADD1MAH 


Surat ini terdm ata s, 8 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah dan diturunkan scsu- 
dah jurat Adh Dhuhaa. Nama "Alam Nasyrah" diambil dan kata "Alam Nasyrah'' yang terdapai 
pada ayat pertama, yang berarti: bukankah Kami telah melapangkan 


Pukok-pokok Uinya 


Penegasan tentang ni’mat-ni'mat Allah s.*.t. yang diberikan kepada Nabi Muham- 
mad s.a.w.. dan pernyataan Allah bahwa di samping kesukaran ada kemudahan ka 
rena itu diperintahkan kepada Nabi agar tetap melakukan amal-amal salch dan ber- 
lawakkal kepada-Nya 


JUZ 30 


94 ALAM NASYRAH (MELAPANGKAN) 


1073 


ALAM NASYRAH (MELAPANGKAN) 

SURAT KE 94 : 8 ayat. 


Dcngan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

PERINTAH ALLAH KEPADA MUHAMMAD 
A CAR TERUS BERJUANG DENG AN 
IK HI. AS DAN TA WAKKAL 




Bukankah Kami telah mclapangkan un- 
tukmu dadamu?. 


dan Kami telah menghilangkan danpada- 
mu bebanmu. 


yang memberatkan punggungmu 1585 )? 


Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (na- 


Karena sesungguhnya sesudah kcsulitan itu 
ada kemudahan, 


sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. 


Maka apabila kamu telah selesai (dari sc 
suatu urusan), keijakanlah dengan sung- 
guh-sungguh (urusan) yang lain 1 * 81 ). 


dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap. 



1585) .Yang dimaktud dengan "beban''dj uni Utah kesusahan-kesusahan yang didcrita Nabi Muham* 
mad s a w dalam menyampaikan risaJah 

1586) Meninggikan nama Nabi Muhammad s.a.w di sim maksudnya ialah meninggikan dcrajat dan 
mengikutkan namanya dengan nama Allah dalam kalimat syahadat. menjadikan la'al kepada 
Nabi tcimasuk ta'at kepada Allah dan tain-lain 

15 87) . Maksudnya: sebagian ahli Iafsu menafiukan apabila kamu ’.Muhammad) telah selesai berda'wah 
maka beiibadatlah kepada Allah; apabila kamu tclah selesai mengeqakin uiusan dunia maka 
keijakanlah urusan akhuai dan ada lag) yang mengitakan apabila telah selesai mengetjakan sa- 
lai maka berdo'alai). 






1074 


94. ALAM NASYRAH (MLLAPANGKAN) 


JUZ 30 



PENUTUP 


Surat Alam Nasyrah ini merupakan la si ly ah (pcnghihur hati) bap Nabi Muhammad s.a.w 


HVBUNGAN SURA T ALAM SASYRAH DENGAN SURAT A T TIJ.V 

Datam surat A Lam Nasyrah. Allah s.w.t. menjelaskan per in tab kepada Nabi Muhammad s.a.w 
selaku manusia sempuma Maka dalam sural At Tiin, diterangkan bahwa manusia itu adalah 
makhluk Allah yang mempunyai kesanggupan baik lahtr maupun batm. Kesanggupannya itu mcn- 
jadi kenyataan bilamana mereka mengikuti jejak Nabi Muhammad s a w. 


JUZ 30 


95 AT TIIN (BU AH TIN) 


1075 



AT TIIN (BUAH TIN) 


MUQADDIMAH 


Surat ini terdiri alas 8 ayat, tcrmasuk golongan surat surat Makkiyyah, diturunkan scsudah 
surat A1 Buruuj. Nama At Tiin diambil dari kata "At Tiin" yang terdapat pada ayat pertama jurat 
mi yang artinya buah tin. 


I’okok-pukok isinya 


Manusia makhluk yang terbaik rohaniah dan jasmaniah, tetapi mereka akan dijadi- 
kan orang yang amat rcndah jika tidak bcnman dan beramal saleh; Allah adalah 
Hakim Yang Maha Adil. 





1076 


95. AT TUN (BUAHTIN) 


JUZ 30 





JUZ 30 


95. AT TIIN (BU AH TIN) 


1077 



PENUTUP 


Surat A l Tun menerangkan kedudukan manusia dan keadilan AUah s.wt 


HUBVNGAN SURAT A T TIIN DENG AN SURAT AL ALA Q 

1 Sural At Tun menerangkan bentuk kcjadian manusia dan sural Al 'Alaq menerangkan bahwa 
manusia dijadikan pada permulaannya dan segumpal darali 

2 Pada sural Al ‘Alaq dijelaskan lag! bebcrapa silatsifat manusia yang menjadikan mcrcka hina 
dan sengsara. dan sifal-sifat manusia yang menjadikan mereka berbahagia. 




1078 


96. AL ’ALAQ (SEGUMPAL DARAH) 


JUZ 30 







JUZ 30 


96 AL 'ALAQ (SF.GUMPAL DARAH) 


1079 





AL ’ALAQ (SEGUMPAL DARAH) 

SURAT KE 96 : 19 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


TV US BACA ADALAH KUNCI ILMV PENCE 
TAHVAN. 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan 
mu Yang mendptakan, 

2. Du telah mendptakan rn amnia dari sc gum- 
pal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulali Yang Maha Pc- 
murah, 


0 O^'-SrS 1 ' 1 s&J i 


4 Yang mengajat (manusia) dengan peran- 
taiaan kalam 1 s90 ). 

5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang 
tidak diketahuinya. 

MANUSIA MEN J ADI JAHAT KAREN A ME- 
RASA CUKUP 

6 Ketahuilah' Sesungguhnya manusia berur- 
benar melampaui batas, 

7. katena dia melihat dutnya serba cukup. 


0 

V- s-h'J u j*- 




8. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu- 
lah kembali I mu). 

9. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang 
melarang, 

10. scorang hamba ketika dia mengcrjakan 
shalatlSSl), 


1590) Maksudnya Allah mengajai manusia dengan peiantaiaan tulis baia 

1591) . Yang dtmaksud dengan orang yang hcndak melarar.g nu lalah: Abu Jahal dan yang dilarang Hu 
talah Rasulullah sendiri. Akan tetapi usaha ini tidak bcrhasil katena Abu Jahal melihat sesuatu 
yang mcnakulkannya. Setelah Rasulullah selesai salat disampaikan orang benia liu kepada 
Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan: "Kalau jadilah Abu Jahal berbuat demikian pasti 
dia akan dibinasakan aleh Malatkat. 







1080 


96. AL 'ALAQ (SEGUMPAL DARAH) 


JUZ 30 




JUZ 30 


97. AL QADR (KEMULIAAN) 


1081 



AL QADR (KEMULIAAN) 


MUQADDIMAH 


Surat A1 Qadr terdiri atas S ayat, termasuk golongan surat-smat Makkiyyah, diturunkan se- 
sudah suiat ‘Abasa. 

Surat ini dinamai "Al Qadr” (kemuliaan), diambil dari pcrkataan "A1 Qadr” yang tcrdapat 
pada ayat pcrtama surat ini 


Pokok-pokok isinya: 


A! Qur 'an mulai diturunkan pada malam Lailatul Qadr, yang nilainya lebih dari 
seribu bulan; para malaikat dan Jibril turun kc dunia pada malam Lailatul Qadr 
untuk mengatur segala urusan 






1082 


97. AL QADR (KEMULIAAN) 


JUZ 30 




JUZ 30 


98. AL BAYYINAH (BUKTI) 


1083 



AL BAYYINAH (BUKTI YANG NYATA) 


MUQADDIMAH 


Surat A1 Bayyinah terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan suiat-surat Madauiyyah. diturunkan 
scsudah suiat Ath Thalaq. 

Oinamai "A! Bayyinah" (bukti yang nyata) diambil dan perkataan "A1 Bayyinah" yang 
terdapat pada ayat pcrtama jurat ini. 


Pokok-pokok isinya 


Pernyataan dan ahli Kitab dan orang-orang musyrik bahwa mcreka akan tetap 
dalam agamanya masing-masing sampai datang nabi yang telah dijanjikan oleh 
Tuhan. Setelah Nabi Muhammad s a w. datang. mereka terpecah belah, ada yang 
bcriman dan ada yang tidak, pada hal Nabi yang datang itu afat-sifatnya scsuai 
dengan sifat-sifat yang mcreka kcnal pada kitab-kitab mcreka dan membawa ajaran 
yang benar yaitu ikhlas dalam beribadah, mendirikan sembahyang, menunaikan 
zakat. 







1084 


98. AL BAYY1NAH (BUKTI) 


JUZ 30 








AL BAYYINAH (BUKTI) 

SURAT KE 98 : 8 ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pcmurah lagi Maha Penyayang 

AH LI K/TAB BERPECAH BELAH MENGHA- 
DAPl MUHAMMAD SAW. St DANG A JAR AN 
YANG DIBA WANYA ADALAH WAJAR. 

1. Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan 
orang-orang musyrik (mengatakan bahwa 
mereka) tidak akan meninggalkan (agama- 
nya) sebelum datang kepada mereka bukti 
yang nyata, 

2. (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muham- 
mad) yang mcmbacakan lcmbaran-lembar- 
an yang disucikan ( A1 Qur’an), 

3. di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang 
lurua 1595 ). 

4. Dan tidaktah berpecah bclah orang-orang 
yang didatangkan A1 Kitab (kepada mereka) 
melainkan sesudah datang kepada mereka 
bukti yang nyata. 

5. Padahal mereka tidak disuruh kccuali su- 
paya mcnycmbah Allah dengan memur- 
nikan keta'atan kepada-Nya dalam (men- 
jalankan) agama dengan lurus ,s96 ), dan 
supaya mereka mendirikan shalat dan me- 
nunaikan zakat; dan yang dcmikian itulah 
agama yang lurus. 


08 , 


* 2 " 



1595) . Yang dimaksud dengan "isi kitab-kitab yang lurus” ulah isi kitab-kitab yang diturunkan kepada 

nabi-nabi seperti Taurat. Zabur. dan Injil yang mumi. 

1596) . Lihat not no. 201, 





JUZ 30 


98. AL BAY YIN AH (BUKTI) 


1085 


6. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli 
Kitab dan orang-orang musynk (akan ma- 
suk) ke neraka Jahannam, mereka kekal 
di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk- 
buruk makhluk. 

7, Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal saleh mereka itu 
adalah vebaik baik makhluk. 


8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah 
surga 'Adn yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya AUali ridha terhadap me- 
reka dan merekapun ridha kepadaNya. 
Yang demikian itu adalah (balasan) bagi 
orang yang takut kepada Tuhannya. 


!>1 


PENUTUP 

Dalam sural ini Allah menerangkan bahwa ajaran Muhammad s.a.w. adalah ajaran yang be- 
nar dan agama yang dibawanya adalah agama yang lurus yang mencakup pokok-pokok ajaran 
yang dibawa nabi-nabi yang dahulu. 

HUBUNCAN SURA T AL BA Y YIN AH DUNCAN SURAT AZ ZALZALAH. 

Pada surat Al Bayyinah diterangkan orang yang akan mendapat balasan yang baik dan orang 
yang akan mendapat siksa, sedang surat Az Zalzalah menerangkan kapan datangnya balasan itu. 






1086 


99. AZ ZALZALAH (KEGONCANGAN) 


JUZ 30 



AZ ZALZALAH (KEGONCANGAN) 


MUQADDIMAH 


Surat ini teidiri atas 8 ayat, tcrrnasuk golongan surat-surat Madaniyyah diturunkan sesudah 
surat An Nina: Mama "Az Zalzalah'' diambil dart kata Ztlzaal” yang tcrdapat pada ayat pcT- 
tama surat ini yang berarti goncangan. 


Pokok-pokok isinya 


Kegoncangan bumi yang amat hcbat pada hari kiamat dan kcbingungan manusa 
kctika itu; manuaa pada hari kiamat itu dikumpulkan untuk dthisab segala amal 
perbuatan mereka. 




JUZ 30 


99. AZ ZALZALAH (KEGONCANGAN) 


1087 






1088 


99. AZ ZALZALAH (KEGONCANGAN) 


JUZ 30 



PENUTUP 


Surat Az Zalzalah menerangkan tanda-tanda permulaan hari kiamat dan pada ban itu manu- 
sia akan melihal sendui hasil perbuatan mereka. baik ataupun buruk. meskipun teberat dzanah 


HUBUSGAS SURAT AZ ZALZALAH DU SC, AS SURA TAL AADIYAA T. 

Surat Az Zalzalah menerangkan balasan atas perbuatan yang baik dan yang buruk, sedang 
pada Surat Al ‘Aadiyaat Allah s.w.t. mcnccla orang-orang yang telah mencintai kchidupan duma 
dan mengabaikan kehidupan akhirat dan tidak mempersiapkan diri mereka untuk kchidupan 
akhirat itu dengan amal kebajikan. 


JUZ 30 


100. AL ’AAD1YAAT (KUDA PERANC YANG BERLARI KENCANG) 


1089 



AL ’AADIYAAT 

(KUDA PERANG YANG BERLARI KENCANG) 


MUQADDIMAH 


Surat ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturankan lesudah 
aural A I ’Ashr. Nama ”A1 'Aadiyaat" diambil dan kata "A1 'Aadiyaat'* yang terdapat padaayat 
pertama surat ini, artinya yang berlari kencang. 


Pokok-pokok iainya 


Ancaman Allah s.w.t. kepada manusra yang ingkar dan yang sangat mcncintai 
harta benda bahwa mereka akan mendapat balaun yang jetimpal di kala meieka 
dibangkitkan dari kubur dan di kala isi dada mereka diumpakkan. 






1090 


100. AL ’AADIYAAT (KUDA PERANG YANG BERLAR1 KENCANG) 


JUZ 30 




JUZ 30 


100. AL AADIYAAT (KUDA PtRANG YANG BERLAR1 KENCANG) 


1091 



PENUTUP 


Surat Al 'Adiyaat mcnjclaskan ril'at-siiat buruk manusia dan kebangkitan mereka serta pemba 
lasan kepada mereka pada hari kiamat. 


HUBUNGAN SURA T AL AAD/YAA T DEN GAN SURA T Al. QAARIAH. 

Surat Al 'Aadiyaat ditutup dengan penyebutan hari kiamat, sedang Surat AlQaari'ah seluruh- 
nya menjelaskan tentang hari kiamat itu. 







1092 


101. AL QAARI'AH (HARI KlAMAT) 


JUZ 30 



AL QAARI’AH (HARI KlAMAT) 


MUQADDIMAH 


Surat ini terdiri star 11 ay at, terms suk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah 
jurat Quraijy. Nama ”A1 Qaari’ah*’ diambil dan kata "A1 Qaari'ah'yang terdapat pada ayat per- 
tama, artinya yang mengetok dengan keras, kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat. 


Pokok-pokok iiixtya 


Kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia bertebaran, gunung berham- 
buran, amal perbuatan manusia ditimbang dan dibalasi. 



JVZ 30 


101. AL QAARl’AH (HARI KIAMAT) 


1093 





AL QAARI’AH (HARI KIAMAT) 

SL'RAT K£ 101 : II ayat. 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


ORANG YANG BF.RAT DAN RING AN TIMBA 
NGAN PERBUA TANN YA Dl HARI KIAMAT. 




1 . Hari Kiamat 


2. apakah hari Kiamat itu? 




3. Tahukah kamu apakah han Kiamat itu? 


4, Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang 
bertebaran, 




5. dan gunung-gunung seperti bulu yang 
dihambu r-hambu rkan 


6 Dan adapun orang-orang yang berat tim 
bangan (kebaikan)nya. 


7. maka dia berada dalam kehidupan yang me 
muaskan. 


8. Dan adapun orang-orang yang ringan tim 
bangan (kebaikan)nya, 


9. maka tempat kembalinya adalah neraka 
Hawiyah. 


10. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawi- 
yah itu? 




1 1 . (Yaitu) api yang sangat panas 






1094 


101 AL QAARI'AH (HARI KlAMAT) 


JUZ 30 



PENUTUP 


Surat A1 Qaari’ah, seluruhnya menjclaskan hal-hal yang akan teijadi pada hari kiamat 


HUBVNGAN SURA TAL QAARJAH DENGAN SURAT A T TAKAATSUR 

Dalam surat A1 Qaari'ah dijelaskan go long an orang-orang yang masuk surga dan golongan 
yang masuk neraka, sc dang pada surat At Takaatsur diterangkan sal ah satu sebab yang membawa 
orang masuk neraka. 


JUZ 30 


102. ATTAKAATSUR (BERMEGAH-MECAHAN) 


1095 



AT TAKAATSUR (BER.MEGAH-MEGAHAN) 


MUQADD1MAH 


Surat At Takaatsur terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan 
scsudah surat Al Kautsar. 

Dinamai "At Takaatsur” (bermcgah-mcgahan) diambil dari pcrkataan At Takaatsur yang 
terdapat pada ayat pertama surat ini. 


Pokok-pokok isinya 


Keinginan manusia untuk bermcgah-mcgahan dalam soal duniawi. sering mclalaikan 
manusia dari tujuan hidupnya. Dia baru mcnyailari kesalahannya itu setelah maut 
mendatanginya; manusia akan ditanya di akhirat tentang nikmat yang dibangga- 
banggakannya itu. 





1096 


102. ATTAKAATSUR (BHRMEGAH-MEGAHAN) 


JUZ 30 



JUZ 30 


102. AT TAKAATSUR (BERMEGAH-MEGAHAN) 


1097 



PENUTUP 


Surat ini mcngemukakan cclaan dan ancaman terhadap orang-orang yang beimcgah-megahan 
dengan apa yang diperolehnya dan tidak membelanjakannya di jalan Allah- Mereka pasti diarab 
dan pasti akan ditanya tcntang apa yang dimegah-megahkannya itu 


HUBUNGAS SL'RA TAT TAKAA TSUR DENGA.S SURAT AL ’AS HR 

1 Pada surat At Takaatsur Allah mcnciangkan keadaanorang yang bcrmcgah-megahan dan disi- 
bukkan oleh harta benda schingga lupa mengingat Allah, sedang surat A1 Ashr menerangkan 
bahwa manusia akan merugi, kecuali kalau meieka bennian, beramal saleh dan nasehat mena- 
schati dalam kcbcnaran dan kesabaran. 

2 Pada surat At Takaatsur Allah menerangkan sifat orang yang mengikuti hawa nafsunya, 
sedang pada surat Al ‘Ashr menerangkan sifat orang-orang yang tidak merugi. 





1098 


103 AL ’ASHR (MASA) 


JUZ 30 



AL ’ASHR (MASA) 


MUQADDIMAH 


Surat A1 'Ashr tcrdiri atas 3 ayat. termasuk golongan surat -surat Makkiyyah, dlturunkan sc- 
sudah surat A lam Nasyrah 

Dinamar "A1 ’Ashr” (masa) diambil dari pexkataan A1 'Ashr yang terdapat pada ayat per- 
tama surat ini. 


Pokok-pokok isinya: 


Semua manuua berada dalam keadaan mcrugi apabila dia tidak mengisi waktunya 
dengan perbuatan-pcrbuatan balk. 





JUZ 30 


103. AL ’ASHR (MASA) 


1099 





AL ’ASHR (MASA) 

SURAT KE 103: 3 ay at. 


Dcngan mcnyebut nama Allah Yang Maha 
Pcmurah lagi Maha Penyayang 


AM A r RUGILAH MANUSIA YANG T1DAK ME 
MAN FA AT KAN WAKTUNYA UNTUK BLR 
BAKTI. 


Demi masa, 


Scsungguhnya manuka itu benar-benar be 
rada dalam kerugian, 


kecuali orang-orang yang beiiman dan me 
ngeijakan amal yd eh dan nasehat mcnasi 
hati supaya mentaati kebenaran dan nasc 
hat menasehati supaya menetapi kcsabaian. 




PENUTUP 


Surat ini mencrangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan masanya dengan se 
baik-baiknya termasuk golongan yang merugi. 


HUBUNGAN SURAT AL 'ASHR DENGAN SURA T AL HUMAZAH. 

Pada suiat A1 'Ashr Allah menetangkan sifat-sifat nrang yang tidak merugi, sedang dalam 
surat A1 Humazah Allah mcncrangkan beberapa silat orang yang selalu merugi. 







1100 


104. AL HUMAZAH (PENGUMPAT) 


JUZ 30 



AL HUMAZAH (PENGUMPAT) 


MUQADDIMAH 


Surat A1 Humazah terdui atas 9 ayat, termasuk golongan surat- surat Makkiyyah, diturunkan 
sesudah surat A1 Qiyaamah. 

Dinamai ”A1 Humazah” (pcngumpat) diamhil dari perkataan "Humazah" yang terdapat 
pada ayat pcrtama surat ini. 


Pokok-pokok isinya: 


Ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengum- 
pat dan suka mcngumpulkan harta tctapi tidak menafkahkannya di jalan Allah. 


JUZ 30 


104. AL HUMAZAH (PENGUMPAT) 


1101 



mm 


AL HUMAZAH (PENGUMPAT) 

SL'RAT KE 104 : 9 ayat. 


Dcngan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 


AM A T CELA KALA H PEN IM BUN HAR TA YANG 
HD A K MENA FK A UK A NN Y A DI J ALAN ALLAH 

1. Kecelakaanlah bagi setup pengumpat lagi 
p«ncela. 


yang mengumpulkan harta dan mcnghi 
tung-hitungnya'" 0 *), 

dia mengira bahwa hartanya itu da pat me- 
ngekalkannya. 


sckali-kali tidak! Sesungguhnya dia benai 
benai akan dilemparkan ke dal am Hutha 
mah. 


Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? 


(yaitu) api (yang disediakan) Allah yang 
dinyalakan, 




yang ( membakar) sampai ke hati, 


Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas 
ineteka, 


(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang 
yang panjang. 


1601V Maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya dia mcnjadikan kikir 
dan tidak mau mcnafkahkannya di jalan Allah. 







1102 


104. AL HUMAZAH (PENGUMPAT) 


JUZ 30 



PENUTUP 


Dalam sunt ini diterangkan bahwa orang-orang yang suka mencela orang-orang lain, suka 
memfitnah dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak dinafkahkannya di jalan Allah, akan di- 
azab. 


HU BUNG AN SURA T AL HUMAZAH DEN GAN SURA T AL FI1L. 

Dal am suiat Humazah diterangkan bahwa harta tidak berguna sedikitpun untuk menghadapi 
kekuasaan Allah, sedang surat A1 Fiil menerangkan bahwa tentara gajah dengan segala macam 
perlengkapan perangnya tidak dapat menghadapi kekuasaan Allah 





JUZ 30 


10S. AL FIIL (GAJAH) 


1103 



AL FIIL (GAJAH) 


MUQADDIMAH 


Surat ini tcrdui atas S ayat, termasuk golongan surat -surat Makkiyyah, diturunkan scsudah 
surat AI Kaaftruun. Naina "A1 Fill” diambil dari kata ”A1 Fiil” yang tcrdapat pada ayat pertama 
surat ini, artinya "gajah”. Surat Al Fiil mcngemukakan cerita pasukan bergajah dari Yaman yang 
dipimpin oleh Abrahah yang ingin mcruntuhkan Ka*bah di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 
Nabi Muhammad s.a.w, dilahirkan. 


Pokok-pokok isinya 


Cerita tentang pasukan bergajah yang dtazab oleh Allah s.w.t. dengan mengirim 
kan sejenis burung yang menyerang mereka sampai binasa. 






1104 


105. AL FIIL (GAJAH) 


JUZ 30 





JUZ 30 


106. QURAISY (SUKf QURAISY) 


1105 



QURAISY (SUKU QURAISY) 


MUQADDIMAH 


Surat ini terdiri atas 4 ayat. termasuk golongan surat-surat Makkiyyah dan ditumnkan sesu- 
dah surat At Tiin. Nama '’Quraisy" diambil darikata "Quraisy” yang terdapat pada ayat pcrtama. 
artinya suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang mendapat kehormatan untuk memelihara 
Ka’bah 


Pokok-pokok isinya: 


Peiingatan kepada orang Quraisy tentang ni'mat-ni’mat yang diberikan Allah k< 
pada mercka karcna itu mereka diperintahkan untuk menyem bah Allah. 






1106 


106 QURAISY (SUKU QURA1SY) 


JUZ 30 



Suiat Quraisy menerangkan penghidupan orang Quraisy serta kewajiban yang seharusnya 
mcreka pcnuhi. 

HUBUNGAN SUM T QURAISY DENG AN SURA TAL MAA VUN. 

1. Dalam surat Qutaisy, Allah menyatakan, bahwa Dia membebaskan manusia dari kclaparan, 
maka dalam surat A1 Maa*uun Allah menccla orang yang tidak mcnganjurkan dan tidak mem- 
beri makan orang miskin. 

2. Dalam surat Quraisy Allah memerintahkan menyembah-Nya maka dalam surat A1 MaaVun 
Allah mencela orang yang shalat dengan lalai dan riya. 


1603). Chang Quraisy biasa mengadakan petjaianan tetulama untuk berdagang ke negeri Syam pada 
musim pan as dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam pcrjalanan itu mereka mcndapat 
laimnan keamanan dari pcnguasapenguasa dari negeti-negeti yang dilaluinya. Ini adatah suatu 
ni'mat yang amat besar dari Tuhan kepada mereka. Oleh karena itu sewajarnyalah mcreka me 
nyembah Allah yang telah memberikan m'mat itu kepada mereka. 





JUZ 30 


107. AL MAA'UUN (BARANG-BARANG YANG BERGL'NA) 


1107 



AL MAA’UUN (BARANG BARANG YANG BERGUNA) 


MUQADDIMAH 


Surat mi terdiri atas 7 ayat, termasuk golongan surat surat Makkiyyah, diturunkan scsudah 
surat At Takaatsur. Nama ”A1 Maa'uun" diambil dari kata *’A1 Maa'uun" yang terdapat pada 
ayat 7, artinya barang-barang yang beiguna. 


Pokok-pokok isinya 


Bebcrapa afat manu&ia yang dipandang sebagai mendustakan agama Ancaman 
terhadap orang-orang yang melakukan shalat dengan la la i dan nya. 







1 108 


107. AL MAA’UUN (BARANG-BARANG YANG BERGUNA) 


JUZ 30 




JU7. 30 


108. AL KAUTSAR (SUNGAI DI SYURGA) 


1109 



AL KAUTSAR (SUNGAI DI SYURGA) 


MUQADDIMAH 


Surat Al Kautsar terdiri atas 3 ayat. termasuk golongan surat sural Makkiyyah diturunkan scsudah 
sural Al 'Aadiyaal. Dinamai "Al Kaulsar" (yaitu scbuah sungai di syurga yang dianugerahkan oleh Allah 
Am Wajalla kepada Nabi Muhammad s.a.w.) dtambil dari pcrkataan "Al Kautsar” yang terdapat pada 
ayat pcrtama sural ini. 

Sural im sebagai penghibur hati Nabi Muhammad s a w. 


Pokok-pokok isinya 


Allah tclah menganugerahkan sungai "Al-Kautsar" di syurga karena itu hcrshalat dan ber- 
korbanlah; Nabi Muhammad s.a.w. akan mempunyai pengikut yang banyak sampai 
hari kiamai dan akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak 
sebagai yang dituduhkan pembenci pembencinya. 





1110 


108. AL KAUTSAR (SUNGAI DI SYURGA) 


JUZ 30 





JUZ 30 


109. AL KAAFIRL'UN (ORANG-ORANG KAFIR) 


1111 



AL KAAFIRUUN (ORANG-ORANG KAFIR) 


MUQADDLMAH 


Surat AlKaafiiuun terdiri atas 6 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturun- 
kan sesudah surat At MaaViun. 

Dinamai ’*A1 Kaafiruun" (orang-orang kafir). diambil dari perkaUan ”A1 Kaafiniun" yang 
terdapat pada ayat pertama surat ini. 


Pokok-pokok isinya 


Pcrnyataan bahwa luhan yang discmbah Nabi Muhammad s.a.w. dan pengikut- 
pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan Nabi Mu- 
hammad s.a.w. tidak akan mcnyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir 






1112 


109. AL KAAFIRIIUN (ORANC-ORANG KAFIR) 


JUZ 30 



JLZ 30 


110. AN NASHR (PERTOLONGAN) 


1113 



AN NASHR (PERTOLONGAN) 


MUQADDIMAH 


Surat An Nashr terdiri atas 3 ayat. termasuk golongan surat sural Madaniyyah yang diturun- 
kan di Mekah sesudah surat At Taubah. 

Dmamai "An Nashr" (pertolongan) diambil dan perkataan "Nashr” yang terdapat pada ayat 
pcrtama surat ini. 


Pokok-pokuk istnya 


Janji bahwa pcrtolongan Allah akan datang dan Islam akan mcndapat kemenang- 
an; perintah dari Tuhan agar bertasbih memuji-Nya, dan minta ampun kepada-Nya 
di kala terjadi penstiwa yang mcnggcmbirakan. 






1114 


110 AN NASHR (PERTOLONGAN) 


JUZ 30 





JUZ 30 


111. AL LAHAB (GEJOLAK API) 


1115 



AL LAHAB (GEJOLAK API) 


MUQADDLMAH 


Surat ini terdiri atas 5 ay at, termasuk golongan surat-surat Nlakkiyyah, diturunkan icsudah 
suiat A1 Fath Nama "Al Lahab" diambil dan kata "Lahab" yang ter da pat pada ayat ketiga 
surat ini yang artinya gcjolak api Surat ini juga dinamakan surat “Al Masad". 

Pokok-pokok isinya: 

Ccrita Abu Lahab dan istcrinya yang menentang Rasul s.a w Keduanya akan ce- 
laka dan masuk neraka. Harta Abu Lahab, tak berguna untuk keselamatannya de- 
mikian pula segala usaha-usahanya. 





1116 


111. AL LAHAB (GEJOLAK API) 


JUZ 30 





JUZ 30 


112. AL 1KHLASH (MEMURN1KAN KE-ESAAN ALLAH) 


1117 



AL IKHLASH (MEMURNIKAN KE ESAAN ALLAH) 


muqaddimah 


Surat ini terdiri atas 4 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah 
suiat An Naas. Dinamakan ”A1 Ikhlas” kaxena surat ini sepenuhnya menegaskan kemumian 
ke esaan AUah s.w i 


Pokok-pokok isinya 


Penegasan ten tang kemurnian ke esaan Allah s.w.t. dan menolak scgala macam ke- 
musynkan dan mencrangkan bahwa tidak ada scsuatu yang menyamai-Nya. 






1118 


112 AL IKHLASH (MEMURNIKAN KE-ESAAN ALLAH) 


JUZ 30 





AL IKHLASH 

(MEMURNIKAN KEESAAN ALLAH) 

SURAT KE 112 : 4 ay at. 


Dengan mcnycbut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang, 


ART! KEESAAN TV HAN 


Katakanlah: "Dia-lah 

Esa, 




Allah adalah Tuhan yang bergantung kepa- 
da-Nya segala sesuatu. 


Dia tiada beranak dan tiada pula diperanak 
kan, 


dan tidak ada seorangpun yang sctara de 
ngan Dia" 


PENUTUP 


Sural A1 Ikhlash ini tnenegaskan kemumian kee&aan Allah s.w.t 


HUBUNGAN SURAT AL IKHLASH DENGAN SURAT AL EALAfJ. 

Surat A1 Ikhlash ’ menegaskan kemurnian keesaan Allah s.w,t„ sedang sural Al Falaiq meme- 
rintahkan agar semata-mata kepada-Nya-lah orang memohon perlindungan dari segala macam 
kejahatan. 


JU7. 30 


113. AL FALAQ (WAKTU SUBUH) 


1119 



AL FA LAQ (WAKTU SUBUH) 


MUQADD1MAH 


Surat ini terdiri atas 5 ayat, tcrmasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah 
surat A1 Fiil. Nama "Al Falaq" diambil dari kata A1 Falaq yang tcrdapat pada ayat pcrtama surat 
ini yang artinya waktu subuh. 

Diriwayatkan olch Abu Daud, At Tirmi/i dan An Nasa-i dari 'Uqbah bin 'Aamir bahwa Ra- 
sulullah s.a.w. bcrscmbahyang dcngan membaca surat Falaq dan surat An Naas dalam perjalanan. 


Pokok-pokok isinya 


Perintah agar kita berlindung kepada Allah s.w.t. dari scgala macam kejahatan. 




1120 


113. AL FALAQ (’WAKTU SUBL’H) 


JUZ 30 





JUZ 30 


114 AN NAAS (MAN US 1A) 


1121 



AN NAAS (MANUSIA) 


MUQADDIMAH 


Surat ini terdiri atas 6 ay at, teimasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah 
surat A1 Falaq Nama "An Naas” diambil dan "An Naas” yang bemlang kali disebut dalam surat 
ini yang artinya manusia. 


Pokok-pokok iainya 


Perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahat 
an yang datang kc dalam jiwa manusia dari jin dan manusia 





1122 


114 AN NAAS (MANUSIA) 


JUZ 30 



mm 


AN NAAS (MANUSIA) 

SURAT KE 1 14 : 6 ayat. 


Dengan menycbut nama Allah Vang Maha 
Pernurah Ugi Maha Penyayang. 


ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJA 
HATAN BISIKAN SYAITAN DAN MANUSIA 




Katakanlah; "Aku berlindung kepada Tu 
han (yang memelihara dan menguasai) ma- 
nusia. 




Sembahan rnanusia 


dari kcjahatan (bisikan) syaitan yang biasa 
bersembunyi. 


yang membisikkan (kcjahatan) kc da lam 
dada rnanusia. 


dari (golongan) jin dan rnanusia 


PENUTUP 


A1 Qur'an dimulai dengan surat A1 Kaatihah yang di antara isinya ialah agar rnanusia memo- 
hon hidayat ke jalan yang lurus dan memohon pcrtolongan dari Allah s.w.i. dan diakhiri dengan 
surat An Naas yang menganjurkan agar rnanusia memohon perlindungan kepada Allah dari segala 
kejahatan. 


1123 



5^-siil j>- Aj\jj >_«i> t -^l t 1.1 a > zS 

^y 'Ull.XP ^V^^JlJLP J^P [[_} j£j\ 2 jj «*plp ot-l^jb j ^£Jl 

o* 0? ilJj <y. <.<_JUc ^jt jj Jpj OUp ^ Oljif- j* vrr* - 

- ^*-1— >_j aJp *i>' 

^y ^)\^s- 1^- o_~*j <wjsp-L^sl!J ^yt’ p-** j}\ a-I^Jp jj Ur ajl>«jk j^-lj 

AaS' 4jjC>- ^JLll y_A>wailj IfLijlj kii j£j\j J Ji l-CP Aill j» jUjP 

<j ^p jj jjj ■*>«— '■ .^3 L I /pj i<— »£> 4 j ^jOZs*-' ^jJl wt>wai'j tiij-Ul 

JJ p 7 *-^r y* a-* ^U*»j Sy y} 3 } ^*p y) «jUL L« ^iUi 

. O £ jy& OytU -X>- J*J _lS_J iUlp 

— !> «wA?*U*aIl <j oj^iaJ ja wi>wal' \X* <-i j y>- ^y> *_i y>~ J Sj tlJLa 

.U Si 

i. ' t 

.Jp j\ jjajl® v—i'ilS" ,j ijj L» > - ^Jp h..jii\ a-j^Jp ajy Uf <Ustw? *A>.y> OjJLpIj 

4Pu j*_j kJL?* 1 jj JJUl-l oU%o jlp-SM /aa i » id 1 ^y> o yP j i. — Zl'i 1 #j! j>~\ ]g.J> 

.iijLii'j ^jvl— jJLjSl oU^Ip NOj Ulp iijt-iJJ l y> 

^P jj P ^o.X«~ i I > >-~->- -UilJLP ^j^-^jl-Up ^ji /p Jvj AjUl JP j j 

. 5j I H *1 y ^ *1 ^ ■» ,jc a ^P O^UU^ ^ Jp_^ *Jp *1)1 
A^jpu®_* J y*£- ^y'. ^L»^U zS i jj L» I -Ip j_} JL*iP^ “'jj 

.^•'uuiJl-Up ? t ^“AUJ.1 »jl j~ 0 3 JLp •^^UtlJ l g..,>- j -^3 
^ Jp aJjJiII La^p j 3 a *£- ^oUJ) 3 

t^-P* ^’cS" jP* I^pUjIj l^iLpjIj tjjc—Jl <Jlj^*-l <1)L> Jp-Ij 

.s_I^]l \A o _/Pj c ( 2y~“ 3 ^ a * /g *' i*^U*AJ 

.Ol*-*^iIlj v_-l5 wi>w2l' jp-U ,^>*11' JjJjL-I oJUj (,<C5v* jL> jp-tj 

»■ ^ — S' C-l^Nf lal-Tl L t Aj 

^y\ ^\p ^ 3 ~" ^ v— Ju^y>W ^ 4S -| , *' »^Jl 0^ \& y* ^ *wA > K-ygal^ 

kJjjljUU J ’.jij^A vlri^-? k vp ,c; **^'-> k-i >*- w * ^y} 3 c j^P 

OuS'l ^jj A \£ JJ— 1 ' jAlU < '' J Py *’3 <9jta 

iJj^a e ij JjU L* j' nJ ^\ jJl jS O* 


\ 






1124 



Sjujj oS 1 J jjj ® Jbu Jjj l* olj tA^A _/J«j ijy j!j 

,*jj£}\ oI^aII ^ ^xp j * ~*S «A>^ 

L« >_■ ■-'^- ^jp v_A>c./aLl iJLft jA Jp ii ,JLll 0»«JLl\ 4j j ^ UT 44 ^lj (jL; JL>4 j 
4jUS^ I*IJUj'i l lj v_aj jj\ ‘•IjJ-f’j ^yjj — i i ' Jl jiL JL!i ,j 5-Ui — « ^Ull 

wi>-'wail j* fuJo l * j /UajjJl® 4 jU£ ,j 3 *IjluN1j >_ij ,j 

. liiu * 

^jy l$U» tJ 4JLiMj viyJLi-l > ~S LgjwiljAj lo1Jl> w JI oLj Jb«-tj 

o j^mj ijliji aA»v— Jl lilij jJs-U o>t_1j 1 ^+0 jf£o jij v‘U*jjS^ 1 ' A^Sh 

lUjNi jl __pl Jlj 

<—* j*j j s^?*j ^ij ®A~i>LiJ'# -ja ja«> -Up oU5wJl £p»I y> oLj JS-]j 

. ^ e! ^ aUJu 


JX oJb^ 1 aUJI J 1 -Jb-I <J « ° » >-UsA ia— j}\ 4jl> « yb £*sj 

( lj»^T^5^j\3j)( iyv*\«.) !j>tj V_iljJl Jjl j 4j wL!i <OljJ 

. ( ^U££.) (J&tiiSp &) ( %4h ) 

,^p vJju LaJla-» s— a! 1 * ^ ji ®on \j£jb ln»« 4-Jl>* <uj 15 Z yb 

IaJju twi! oJL*®i_» (^j<us‘yb\:^ ) ( 4iJ<t/vo-\S' ) *)\-w<7j IjUb j 

> ^ - ^ * c. 

jJ j>£j* l}~* ^'Ij J* «vo^aj' ,*v^ ( jOciWjJ) *^> >tJ 

j>-A jp Laij Cm*®j Ja.S*»® l|A! 

wLo J »wi jp l A I*a «?.i vj^A» \ *\j^ ^j*\ j 

( fL^+* Jb) (oJipy )( ol— JJl •'VP^ij j^-^° < o l ^p j **-i 

jj vj I ^ipoj JU * 3 ^y>- • Jj,A.JLj 0 Jl A««^bp O 

AjjASj^j t^lP^^I ^lp Jjb -L> AJljjli iOl^j |^-P-Vll wlJ*0 «^-4 »w— A-ij y^«.«>gj L*iP^J 

) (V-^S^pSc-x^ ) ( frVi^i) ( Jjoc) i j>*j ^ 4 ]^ ^Jp J.U 

. ( ^Jjg-^) -v^L*j 4J jj Ii5 J (f^'l^A^iJ^. ) ( J ) 0_j>l£=a|3 

Ju ^**.>%j u /3b u L*Ip^I ^^bJl ^5 JjS I j»lp^l ^|p ^bJl -UJLiu (*-^p 

( cJh>-\ ) (cJa—i ) (^i?^j)‘( dy*l O*) -J^>«j oLp f-Lii ^ J^p-dl o'j 4j^« 

^(J tOl.-Ll^ *£■ jij ^J>~ la -a -Up (Jj\^ «-Ld>-| ^P O-U j 1 

xi ( ^■4*-4. > ‘ 1 '^AA frl J~» ujj L ^~^' yjA > 

.frUl jup ,v U' iS’l a_1p (< a- U , Ip ( ”^-V» 


1125 



^ \ cJLS'l ^p iiljiil aSj^- I j < i \ iS* j* j 

UJo-) ^j3>j>~) • y *" Oi^' J-M— — — ) l -^ A 4 i j?s~S H '•*Jir >mli 

• ijy^ 

( ) • jp*j ^Ipo^i I ^Ip Jjb i^UJl jujlU £• ( -j x ■*) ;Ij£a I^juUJj 

. ( hj£xJS> ) ) 

. J>%J y^23 Lj I j»UO^ I ^Lp <JjL> ^l,ljJ ^ Ju Ju~L) aAp ^ t M ^ " 1 j 
\y^> Jp j\ (oJ^j^>rj) (yl^j\j4>'<}) ( 'ajJj ?~°fj> ) 

■(’>-r*^'S& (5ffS£&-) (£SK>fe 

4J*P 4JL> «.wJ 0^^^- 1 a-^s > } v — 

tjJu A^S'LmJ^ ^3 ^1 lO ^ jr* 4^ yi*l iJJu ^ f ® 6^»uu^ 

p ) \ j>%j ^ — * ‘CS'Lw-Jl si) jJl j» * ^lp W -L> iJbjl pLj\ jujlJLj p«Lp ^ i,j 

• ( joL^j) (*4^') (i^>jf.vp&s») (|yl^U»*i*-) 

»■ ^j-L_/»[I j iSjjl. I kjj^>-l jlpl ^Jp JjJ oyi.,a)\ ^ijji-\j 
5 i vdo 1 ) (0-43-00 ( 1 Qjyo ) . ( Sjj'o) ( >4 •- ~ -- ^? = ‘j ' Lj- 

jJL»j ^,£3 j a-LpS'I *_j_j y*- jJLL ^ y^ »-i bJLa OjP>LL ja-.^t.'l fr'i^ip jlS^j 

Jp»lil i3 jp!3 ^ ^^P *3^3 -LU Ufc^Ji-pXj I'uhj _^ p> Jj' AjLlail 

J-»Vlvj>lj 

S^A^aJlj i^*^-L .. j-»-l.^ll > ~ . U. . A ..._< aj^i-L ij e-ip ijLi"! oS^j 

^i. — iJ yujs^ \_ j i. wL *ij 0^50 ja.N..^jJ I ^Jp I a r Ji >- * * 

^bSol j J.b <J ‘Jj^Ll vJ >1 015 \i\j .<*Jlp Iji'jpl .^JLJ.1 jS' ^S’l 0 _jiJL k-^Jl 
( 'y(j\ ) ) ( a^L^>i' ) • J-^Ji <j J_^- ^-Lp^' 

Jjl» ( ^y3y±4$[}) i^L*j <Jji jUa)I j ji 

iaJLS - j ^UUij «. ^-i' jLoJu ^jJaJl jl ^^P Ji iUaJt — !' C~*-p j 0^ 

yiy> ,’r* Lvilji 'J s>i-L JaJil ilii'l Cjy~j [_J i j -.- T '*-) ) Li' ( -'^< j ) 

.3LUJJI 

ji p 

^*_JaJl Jill ^|p Ijjij 'jLa a-Lo ^jjJ J-^i ■-jjP-l ^ j£ * *-' * i» ^LuJl aJL* ^J>jj 

j&ZiJzjiA'jii i%) (^AySjyM^ (^') :J-p‘^i 

\ *• \ ~ 

.Juy>*zl\ yi y» ^-p- 3 ^ ,^p (J)* 11 ^) (U^>u-i 
(^y»oi ' '—l' 1 ' -1 j*j ^P eJLk V j 

. L* Jju wp i • a Jo^_ ( ' Jvi’i) k_~Z>L , L li a>L.i3ll ,Jiaj i daJLp a-P j 


u ,X Tv jJ 

^ 


E*-"*T'- ^ ' j Li ’Y 

X ^ 

- »Pi |-Vr. lv T | --f. 1 •■ y --~^ -*.\y- TV** - -- ■ 4:' 

> ..- r •■--■ r ■-•'• " sV •' " - ' / W^ 'S ' ™ sv N 



c 




1126 



^Jp JtaAj j^-\ ^ ® l-V^A jX~ » j}\ 4**t jxA^> Zj^S AiaAi 

.j ja o jj~j <JS J j ilUNL z' {c ~l\ ^aj ilUNl 

( \S®i\lN iiU) 3^ *!>j» y SjJliil j jjl J~i j^-il y-~\ Jji ijjS'jll ikfcjl 

*Sj^-l (3 |_>) Sjbi^ A o ., i7 ! L jft’. I ! -Aj^j jAj <J«b 

. jLfJ :.!l ^ bUJJlJ ^ n '3 ' t3 l ■A. o -' b * 

.*ujU (V) OS «*C« j)o 0 jj Oj^A-T y ?-jbpL< .JaJ Jy® ^ ^^® a-b$i 

ij^j l-fr o ..- j ^f- «»-A>- UioU t_->b£ £*4 JJj 4 uV^~J ^ CjJ*\5 ) li J y *Jji 4j ij yJLa 

j j aj>j t' '-i-p lu ® tS jl>-I j 

.j*pjJJ i»j y~\ ij ^5w J jj'JLo Ua f-AJL -li_* 

j /** v__J<sjb IJLa j t^jo .,<?a' aS^3-' (_5~^ j J^ 1 * j 

.►bS/t 3 aJua #-lo>-Nlj k yjxi'u <U5 i^JLli >-Sjjuj *1^S’ y- vb-JU If* Xp ^jS'l 
.,jvJLL-Jl jJl y J5b! 3-L<» Uawi 4ui5oi aJL* x- j 3 . y JAi_* 

4(Ji» * Jv»a 1 J^W Jx ejv»i>l jl&a *Sy-\ j jJU ^-U' iilL-Jl ikiJl 

.wiiS'i ^»u_j a ^ '■ ■ 1 5j^»J>L' La yj 

.C->Uaj ijyy iolS 1 J ^iJJij 

J-b jJ 1 6 yP LuiJ ^ ^ ...'1 j) v_jjl ®*^' 1 l-l^A j 

.y^ej L^fy^ 

4jllj ijp- ^Lp iiS" J-b (J Ijrf'jJlj 

^ j AL'J^A diiAj^ ijl ^) y^l)j}y)^ai ^ y^'&X%a£^3 t . '. yu l JJ— '' iJ V^' 1 

.La^>-1jI ^ X>~ y _9 J y^ ^ -Aa- ^ wJj-Ajj . AAmJ^ l ^ w ji J Vj 

.L^PujIj Lf»U<aj'j e- Ij^-S I v _|^' ® 5 '* ® b»^-*j! aJL* JjlJj 

. eJL>v— j! y> y- Jju ±+j£ ^jji y^ -k^- ^J>jj 

■ y>u e-b>« — j\ yJ> y 0 Lp Jjb <*J5 -Aj«j ^ 'jt^ X» 4U^b*Jl aJl fc 
j4,*4boy ’4fi^! i Jtj : Syj 'r’jX 4'"' -AA^ Aj 

Jl>- j — /! ^Jp y**j, (3 wi ^ ^ j*" 

, v«J^J J\P 6 *Ow> 0«Xxj ^ *vCs^^ 

i/ * 

( >— ^^**-*^^ | +_s^ IP ^jp ^jJ 2 A>~ J^P 

' < _ " ^ ^ ^ f 

co'b j4) •^>'^' » j j iwll-j . a-4^. ^ J1 s jyy 

. ,_,<yljilail e J yy 

:oLf?- J iibbl ‘•^ A >j ^ jj£j 

blp^| ( JoaI j ’iaJaj ^yb'l *lil 3 LjAiP-il (C^ — Jl lAjl^lil iU^Ja-1 

frlA^ Jp -b-A.J^!l 4A^\p A-* j ^2^® bij^ 1 ' -Aj^v>W 4^b«l? 





1127 



ycJl ,Jp A* 0 jJ' oj ^ /^P a y ? 1 ol»0 \ij — (1) 

.•icjLS^ *>■ q...« jIjlLw .cl* , « .... t . l l jlU /»> lajI :L^Jb-I 

Jp jjllj yrf8tf ll ,*y» *V_A'Sll V JU J l « , ' .. I L<. : Uc^J 

. ] a .. /» !l «Jp iSj^J fr'-lSfi f AL» JjS I 

( j« 4 *1~» ^_j j wJJi jSj 

.pl*jS!l ejj — j <ujwi» v* J — ( \ ) 




x /Tv ’ - r v r'; * w^v'S <' T v\ ;r 

K \ _ _--7 -O !-Y , i l> v •;: 



J* 





1128 



J 


1129 


- boob i^u.- 


»w* - 



Ajj^jJI A'.i J? 



/* 


l JL-“ 


io- 

kJ-kJ 


<ii 

> 

sr 

s 

-4> 

ibUlW 

> 

kJ 

C 


»± 

"<^.l 


Y 

f* 

\ 

*-4» 

<1 

S’ 

oS^<J 




\ 

s s’ s 

2 ~ ^ \ 

s 

\s 



r 

0# 

*9 

S£ 

- 

4j^. v 



<3^ 

r* 

& 

- 

jj-s’-e 




$' 

.' ’'j 

r*-' 

0^-i 

- e*^ 

i 



\ii^35 








~ 




. -r ^ -6 

6^i>5-*'-A?v> 0 

«*< 9 


^ 1 >.il^ ( y 

•/■f 

- 

>U>jU 
«U*-V jib 

4^l*o^ 

jyty>u 

o 


c,z 


r 0 

<--^A5Lt_j 




J 

>J # ^ y ✓ > 

iJjl-^JI.iIuJj' 

9 

3 

- 


T 


3 

-r r'-l 

o -^rl? <4 ^ # ' 

3 

. -\ 


V 


5 

m<' ' 

+VLA<y 

<£ 

- k_> 

A-2j'-> 

•• 






1130 


aW. _ 


No. P. IU/TL. 02.1/67/1990.- 


Jdu 

‘fo* Y^x 


U^ 4 




^MN.qL*^ CA ttiSW 

‘iJr^jC 

J±S&) 

J ' ) 

u> .« -i 

**' -K » -a 

-\Y cAs'itys&Si' -1 



code : BV-I/U-100/I 11/1990 




1131 


DAFTAR SURAT 


Narrta Surat 

No. 

Halaman 





OjJ> 

AL FAAT1HAH 

1 

5 

MakJuyyah 

cc 

• 

) 

oJtil 

AL BAOARAH 

2 

8 

Madanivyah 


A 

r 


AL1IMRAN 

3 

35 

Madamyyah 

Liw 

y# 

r 

J’ 

AN N1SAA* 

4 

114 

Madar.tyyah 

a^tX* 

til 

t 

•Clh 

AL MAA IDAH 

S 

156 

Madaniyyah 

«Jx> 

107 

• 

•U.*UJ 

AL AN* A AM 

4 

186 

MakJuyyah 

s 

1 A3 

7 


AL A'RAAF 

7 

221 

Makkiyyah 

ZS 

tn 

V 

J>>Y’ 

AL ANFAAL 

a 

260 

Madaniyyah. 

CX 

IV 

A 


AT TAUBAH 

9 

273 

Madaniyyah 

Cju 

TYY 

7 


YUNUS 

10 

305 

Makkiyyah 

is 

r*o 

\ • 


HUUD 

11 

326 

Makkiyyah 

is 

TT7 

> 5 

** 

YUSUF 

12 

348 

Makkjyyah 

is 

riA 

\y 

» » 

AR RAD 

13 

368 

Madaniyyah 

4dX 

T3A 

>r 


IBRAHIM 

14 

379 

Makkjyyah 

is 

TV4 

M 

ft* 1 -*! 

AL HIJR 

15 

390 

MakJuyyah 

is 

Tt- 

\ 0 


AN NAHL 

16 

402 

MakJuyyah 

is 

l-T 

n 


AL 1SRAA* 

i? 

424 

Makkiyyah 

is 

(ft 

IV 

.t>Y 

AL KAHF1 

18 

443 

Makkiyyah 

is. 

nr 

>A 


MARYAM 

19 

462 

Makkjyyah 

is. 

n» 

57 


THAAHAA 

20 

476 

Makkiyyah 

is* 

m 

T . 

4. 

AL ANBIYAA' 

21 

49$ 

Makkiyyah 

is * 

no 

tt 

•CjiV 

ALHAJJ 

22 

511 

Madaniyyah 


• ii 

tv 


AL MUKINUUN 

23 

526 

MakJuyyah 

sS 

•T3 

tr 

Oj-jll 

AN NULR 

24 

543 

Madaniyyah 

uu 

•ir 

i i 


AL FURQAAN 

23 

559 

Makkly yah 

is 

••4 

T » 


asy SYU*ARAA* 

26 

372 

MakJuyyah 

£S 

•VT 

T7 


AN HAUL 

27 

593 

Makkimfc 

if* 

oil 

tv 

P 

ALUASHASH 

28 

609 

Makkiyyah 

cc 

7*4 

TA 


ALANKABUUT 

29 

628 

Makkiyyah 

if* 

7?A 

1 7 


AR RUUM 

30 

641 

Makkjvyah 

if* 

111 

r . 


LUQMAN 

31 

653 

Makkiy yah 

if* 

7#r 

r\ 


AS SAJDAH 

32 

660 

MakJuyyah 

is 

71* 

ry 


AL AHZAB 

33 

666 

Madaniyyah 

Cx 

777 

rr 


SABA' 

34 

683 

MakkJyyah 

sS. 

TAT 

Ti 

c 

FAATHIR 

35 

695 

Makkjyyah 

is 

7t0 

fo 


YAA SUN 

36 

706 

Makkiyyah 

is 

»*7 

rn 


ashshaaffat 

37 

717 

Makklyyah 

s 

VIV 

rv 


SHAAD 

38 

733 

Makkiyyah 

if* 

YTT 

rA 


AZ-Zl’MAR 

39 

745 

Makkiyyah 

if* 

VI* 

ry 

ft 

AL MU*M1N 

40 

759 

Makkiyyah 

if* 

V*t 

t ♦ 

J&' 

PUSH SHILAT 

«i 

773 

Makkiyyah 

if* 

m 

tv 


ASYSYLURA 

42 

783 

MakJuyyah 

if* 

VAT 

tt 

\sjs^ y 

AZ ZUJLHRUF 

43 

794 

Makkiyyah 


VU 

t* 

Sf'}\ 

AD DUKHAAN 

44 

808 

Makkiyyah 

is 

a»a 

tt 

bridal! 

AL JAATSIYAH 

4S 

815 

Makkiyyah 

if* 

Ala 


C£JI 

AL AHQAA1- 

46 

822 

Makkiyyah 

if* 

ATT 

17 


MUHAMMAD 

47 

830 

Madaniyyah 


AT* 

tv 

4 . 

•Wv 

AL FAI-H 

48 

837 

Madanlyy ah 


ATV 

t A 


AL HU JURA AT 

49 

845 

Madaniyyah 

c*x> 

All 

1 7 


QAAF 

SO 

851 

Makkiyyah 


A*l 

o • 

j 

ADZDZAARIYAAT 

SI 

858 

Makkjyyah 

if* 

A«A 

• 5 

.jCj& 

ATHTHUUR 

52 

86* 

MakJuyyah 

if* 

A7« 

ot 


AN-NAJM 

53 

871 

Makkiyyah 

is 

AVI 

•r 

Jj 

AL-QAMAR 

54 

8?B 

MakJuyyah 

if* 

AVA 



AR RAHMAAN 

55 

885 

Madaniyyah 

Siu 

AA* 

e • 



1132 




Nama Surat 

No. 

Hal am an 




ft 

CjIji 

ALWAAQi'AH 

56 

892 

Makkiyyah 

££. 

Mr 

®A 

tip/ 

AL HAD11D 

57 

900 

Madamyyah 

Ci.u 

1m 

#Y 

XjuJ 

AL MUJAADILAH 

58 

908 

Madamyyih 

Cju 

A-A 

®A 

SS>tl‘ 

At HASYR 

59 

915 

MaAialyyah 

Ku 

Ala 

• A 


AL MUMtAHANAH 

60 

922 

Madamyyah 

& 

ATT 

A. 


ASH-SHAFF 

61 

928 

Madamyyah 

CJa 

ATA 

71 


AL JUMU'AH 

(2 

932 

Madamyyih 


ATt 

AY 


AL MUNAAFIQUUN 

63 

936 

Madamyyah 

iXu 

An 

Ar 

o>lil 

AT TAGHAABUN 

64 

940 

Madartiyyah 

tX u 

At- 

A 1 


ATH THALAAQ 

65 

945 

Madar.iyyah 

LJb 

Ala 

A« 

jTIkll 

ATTAHRHM 

66 

9S0 

Madamyyih 

Liu# 

Aa- 

AA 


AL MUUC 

67 

955 

Makkiyyah 

££. 

Aaa 

7V 

ojOi 

ALQALAM 

48 

960 

Makkiyyah 

fit. 

11* 

AA 

r" 

AL HAAQQAH 

69 

967 

Makkiyyah 

X 

avt 

AA 

ia'iji 

AL MA'AARU 

70 

973 

Makkiyyah 


avt 

V- 

c- a : 

NUH 

71 

978 

MaJtklyykh 

££, 

AVA 

VA 

c* 

AL JIN 

72 

983 

Makkiyyah 

Ct. 

AAT 

VY 

>' 

AL MUZZAMM1L 

75 

988 

MakJayyah 

it. 

AAA 

vr 

>> 

AL MUDDATSTSIR 

74 

992 

Makkiyyah 

cc 

AAT 

VI 

/-S' 

ALQ1YAAMAH 

75 

998 

Makkiyyah 

at. 

AAA 

Va 

oLill 

AL INSAAN 

76 

1003 

Madam >y ah 



VI 

jCiYI 

AL MURSALAAI 

77 

1008 

Makkiyyah 

it. 

*--A 

vv 


AN-NABA' 

78 

1014 

Makkiyyah 

«k. 


VA 

£ 

AN-NAAZlAAT 

79 

1019 

Makkiyyah 

at. 

1 * 1 A 

V7 


ABASA 

<0 

1024 

Makkiyyah 

sk. 

A-TI 

A* 

J-4- 

ATTAKWIIR 

81 

1028 

Makkiyyab 

iSJ 

IMA 

AA 


AL INFITHAAR 

82 

1032 

Makkiyyah 

a z. 

l-rt 

AY 

>tk£V5 

AL MUTHAFFIFHN 

83 

103S 

MakJdyyah 

it. 

1 -Ta 

Ar 

jfSta' 

AL INSYIOAAO 

84 

1040 

Makkiyyah 

sk. 


At 

JUiYi 

AL BURUVJ 

15 

1044 

Makkiyyah 


I-II 

A® 


ATKTHAAR1Q 

66 

1048 

Makkiyyah 

at- 

1*64 

AA 

4jUa8 

AL A'LAA 

B7 

1051 

Makkiyyah 

sit. 

l-®l 

AV 

j-V 

AL GHAASY1YAX 

88 

1054 

Makkiyyah 

at. 

1 -®t 

AA 

CiWi 

AL FAJR 

89 

1057 

Makkiyyah 

ac 

l-a¥ 

A7 


AL BALAD 

90 

1061 

Makkiyyah 

sk. 

♦ •A1 

A 8 

jUJi 

ASY-SYAMS 

91 

1064 

Makkiyyah 


A -At 

AA 


AL LAIL 

92 

1067 

Makkiyyah 


1*1 ¥ 

AY 


ADH OHUHAA 

93 

1070 

Makkiyyah 

sk. 

l-V- 

7Y 


ALAJ4 SASYRAH 

94 

1073 

Makkiyyah 

sX. 

1 • VT 

At 

c/s' 

AT TUN 

95 

1076 

Makkiyyah 

sk. 

l-VA 

A® 


AL *ALAQ 

96 

1079 

Makkiyyah 

sk- 

a-ya 

AA 


ALQADR 

97 

1082 

Makkiyyah 

sk. 

I'AT 

AV 

j-27 

AL BAYYfNAH 

98 

1084 

Madam yy ah 

L’<U 

A-AI 

AA 

£8 

A2 2AL7ALAH 

99 

1087 

Madamyyih 


1 • AY 

AA 

a» 

AL AADfYAAT 

100 

1090 

Makkiyyah 

IX 

l-A- 

A 8 8 

wL.UIl 

ALQAARIAH 

101 

1093 

Makkiyyah 

sk. 

♦ •AY 

A * A 

6jUfl 

ATTAKAATSUR 

102 

1096 

Makkiyyah 

at. 

A »AA 

A # Y 


AL ASHR 

103 

1099 

Makkiyyah 

sk. 

a-aa 

i .r 


AL HUMAZAH 

104 

1101 

Makkiyyah 

sk. 

AH 

i.» 

•>> 

AL Fill 

105 

1104 

Makkiyyah 

sk. 

AA-f 

1 4® 

J8> ; 

QURA1SY 

106 

1106 

Makkiyyah 

at. 

A A«A 

1-7 


AL MAA’UUN 

107 

1108 

Makkiyyah 

sk. 

A A -A 

\ -V 


AL KALFTSAR 

108 

1110 

Makkiyyah 

X 

1 A !• 

\ -A 


AL KAAFIRUUN 

109 

1112 

Makkiyyah 

sk. 

A AAT 

A » A 

jj/itii 

AN-NASHR 

110 

1114 

Madamyyah 


A A 1 1 

A A . 


AL-LAHAB 

in 

1116 

Makkiyyah 


A 1 A A 

A A A 


AL [KHLASH 

112 

1118 

Makkiyyah 

at. 

1 1 AA 

n y 


AL FALAQ 

111 

1120 

Makkiyyah 

sk- 

AAT- 

nr 

jU, 

AN-NAAS 

114 

1122 

Makkiyyah 

it. 

A ITT 

m 







)'■ =yuA' j 

8 j^jA' 8 ^>j jA' J Oj^ii ' CJ^Aoi' i_&Cia) 
^ Q* aJIa T AjJ ' 8 A-A 

5~— jjjJu'il' 1 ' O l i> ‘0' i ^i>j A^rj ) 

J3l 

- < » v 




DENGAN INI KEMEMERIAN l RUSAN AGAM A ISLAM, WAKAK 
DAKWAH DAN BIMBINGAN ISLAM KERAJAAN ARAB SAUDI, 
VANG MENAlJNGt Ml'.IAM VIA’ AL MALIK FAHD 
LI I IIIBA' AT AL MI SH-HAF ASV SYARIF 
(KOMPI.EKS PERCETAKAN AL Ql RAN RAJA FA MAD) 

Ul MADINAH Al. Ml NAWWARAH 
MEN V A M PA I KAN RASA GEMBIRA DAN PENGIIARGAAN 
KF.PADA PIHAK KOMPLEKS PERCETAKAN 
ATAS D1CETAKNVAALQI RANI L, KARIM DAN TERJEMAHNYA 
DALAM LDISI BAH ASA INDONESIA 
PIHAK KEMENTERIAN MEMOHON KF.PADA ALLAH 
AGAR IJPAYA TERSF.BUT MEMBERI MAN FA AT KEPADA MAN LSI A 
DAN SF.MOCA ALLAH MEMBALAS 
KHADIM AL HARAMAIN ASY SYARIFAIN 
BACINDA RAJA ABDULLAH BIN ABDUL .47.1/ 1 Al l SA I D 
SEBAIK-BAIK BALASAN AIAS PENGORBANANNYA YANG VU'I.IA 
DALAM I PAYA MELANCARKAN PENYEBARAN 
KITAB ALLAH YANG Mi'Ll A INI 
I LANYA ALLAH-LAH YANG MEMBF.RI TAl FIQ 







J*» > i ) A i Jb oA^wail APLkJ Xp dUi' (^) 

jJ*Jl e-Lfl i~J? j)t XgJ jMli x^SCt 4 — » j^S 

*S-\<]n > -C£J y I > AjiIjLj ^LjLic* 4ji^- yij pj y5vj\ jT yL)l 

.ajyl I 4^>-lll — t_ju yjJ' v-A»— al^ 

T \ X \ i , o i .o \ Y A • 


TA I'-VV^-Ao- »OuOj 
*■£•1 .1^ ! .1 ^ * «JJLlL) a-*^ I 4jl«ji — yj — 0^ yu I — ^ 

) i_AJ y*~-< 

wl-tTA T t \ c i ^ 


> A/. tTA : ,*ij 




^($2r DFNGAN ^Ngg| 

t-jjpr PERTOLONGAN 
f# ALLAH DAN TAUFIQNYA 
(fi' TF.LAH SELESAI PENCETAKAN 
f AL QURAN DAN TERJEMAHNYA t] 
' 1)1 MllJAMMA' AL MALIK FA II D 1 
LI THIBA'AT AL ML SH-HAF AS Y SYARIF 
(KOMP1XKS PERCETAKAN AL QIHAN RAJA FAHAD) 
iDI BAWAH PENGAWASAN KEMENTERIAnJ 
L L RUSAN KE1SLAMA.N, WAKAF, DAKWAH k 
DAN BIMB1NGAN ISLAM Ml 
\^S. KERAJAAN ARAB SAUDI 
* TAHUN 1429 II 


Wm&ggmh 


MUJAMMA’ AL MALIK HA HD LI THIBA’AT AL MLSH-HAF 
ASY-SYARIF MADINAH AL MUN AWWARA1 1 P.0 BOX 6262 
KFRAJAAN ARAB SAUDI 
Website: www.qurancomplex.org 
E-mail: kfcphq@qurancomplex.org 


.-YV.-AO-* : vilOj 


(•r)(Y)Oo - A*/i • • •) 


1 9-MAY-0807:58:1 2motasem @ kfcbsl 




